





















































































DAFTARISI 

Daftar Isi.vii 


KITAB ADZAN 


KITAB ADZAN.1 

1. Permulaan Adzan dan Firman Allah.2 

2. Adzan Dua Kali-Dua Kali.16 

3. Iqamah Satu Kali Kecuali lafazh £iCaJi oiii !ti).20 

4. Keutamaan Adzan.'.23 

5. Mengeraskan Suara Adzan.30 

6. Jaminan Keamanan dari Pertumpahan Darah Karena Adzan.36 

7. Apa Yang Diucapkan Saat Mendengar Adzan.39 

8. Doa Ketika Adzan.50 

9. UndianUntuk Adzan.54 

10. Berbicara Saat Adzan. 59 

11. Adzannya Orang Buta Apabila Ada Yang Memberitahukan 

Kepadanya.65 

12. Adzan SetelahFajar.70 

13. Adzan SebelumFajar.76 

14. Berapa Lama Antara Adzan dan Qamat serta Orang Yang 

Menunggu Qamat.82 

15. Orang Yang Menunggu Qamat.90 

16. Di Antara Setiap Dua Adzan (Adzan dan Qamat) 

Terdapat Shalat Bagi yang Ingin Melaksanakannya...92 

■a RATHUL BAARI — vii 

kampungsunnan.org 























17. Orang Yang Mengatakan, “Hendaklah Satu Muadzdzin Saja 

yang Mengumandangkan Adzan Saat dalam Safar (bepergian).”.92 

18. Adzan dan Qamat Bagi Para Musafir Apabila Mereka 
Rombongan, demikian Pula Halnya di Arafah dan Jam’, dan Perkataan 
Muadzdzin “Shalatlah di Tempat-tempat Kalian 

Ketika Malam Dingin Atau Hujan.”.95 

19. Apakah Muadzdzin Mengikuti Mulutnya ke sini dan ke situ, 

serta Apakah la Menoleh Saat Adzan?.103 

20. Bab Perkataan Seseorang, “Shalat Telah Luput Dari Kami”.110 

21. Tidak Tergesa-Gesa Menuju Shalat dan Hendaklah Perlahan- 

lahan serta Tenang.113 

22. Kapan Manusia Berdiri Apabila Melihat Imam Pada Waktu. 

Qamat Dikumandangkan?.120 

23. Tidak Pergi untuk Shalat dengan Tergesa-Gesa. Hendaknya 

Berdiri dengan Perlahan dan Tenang.123 

24. Apakah Keluar Dari Masjid karena Suatu Sebab?.125 

25. Apabila Imam Berkata, “Tetaplah Di Tempat Kalian Hingga 

Aku Kembali”, Maka Mereka Menunggunya.129 

26. Perkataan Seseorang, “Kita Tidak Shalat”.130 

27. Imam Mempunyai Keperluan Setelah Qamat.132 

28. Berbicara Ketika Qamat Telah Dilakukan.135 

29. Kewajiban Shalat Jamaah.136 

30. Keutamaan Shalat Berjamaah.153 

31. Keutamaan Shalat Fajar dengan Berjamaah...172 

32. Keutamaan Pergi Pagi Untuk Shalat Zhuhur.177 

33. Mengharapkan Pahala dari Langkah-langkah.179 

34. Keutamaan Shalat Isya‘ Berjamaah.183 

35. Dua Orang dan Lebih termasuk Jamaah.185 

36. Orang yang Duduk di Masjid Menunggu Shalat, dan 

Keutamaan Masjid...187 

37. Keutamaan Orang yang Pergi Ke Masjid dan Kembali.206 

38. Apabila Qamat Untuk Shalat Telah Dilakukan Maka Tidak 

Ada Shalat Kecuali Shalat Fardhu.207 

39. Batasan Orang yang Sakit Untuk Menghadiri Shalat Jamaah.214 

40. Keringanan untuk Shalat di Tempat Tinggal Saat Turun Huj an 

dan Karena Suatu Halangan.231 

41. Apakah Imam Shalat dengan Orang-orang yang Telah Hadir? 

Apakah Imam Berkhutbah pada Hari Jum’at Saat Hujan 

Turun?..232 

42. Apabila Makanan Telah Siap (Dihidangkan) dan Qamat Untuk 

Shalat Telah Dilakukan.237 

43. Apabila Imam Diseru Untuk Shalat Sedangkan di Tangannya 

^ — ngsunnah.org 






























ada Sesuatu yang la Makan.245 

44. Barangsiapa yang Sedang Mengerjakan Kebutuhan 
Keluarganya Lalu Qamat Untuk Shalat Dilakukan Maka la 

Keluar (Untuk Shalat).246 

45. Orang yang Mengimami Shalat, Dengan Maksud Mengaj ari 

cara Shalat yang Dipraktikkan Nabi SAW dan Sunnahnya.248 

46. Ahli Ilmu dan yang Memiliki Keutamaan Lebih Berhak 

Menjadi Imam. 250 

47. Orang yang Berdiri di Samping Imam Karena Suatu 

Halangan.255 

48. Orang Yang Masuk Untuk Menjadi Imam Shalat, Lalu Datang 
Imam Tetap, Maka yang Pertama Mundur Atau Tidak Shalat 

Tetap Dianggap Sah.256 

49. Apabila Mereka Sama Dalam Hal Bacaan maka yang Menjadi 

Imam Adalah yang Paling Tua di Antara Mereka.267 

50. Apabila Imam (Pemimpin) Mengunjungi Suatu Kaum Lalu 

Mengimami Mereka.273 

51. Sesunggulinya Dij adikannya Imam Adalah Untuk Diikuti.274 

52. Kapan Sujud Orang yang Berada di Belakang Imam?.301 

53. Dosa Orang yang Mengangkat Kepalanya Sebelum Imam.306 

54. Mengangkat Budak dan Mantan Budak Sebagai Imam.311 

55. Apabila Imam Tidak Menyempumakan (Shalat) Sementara 

Orang yang Di belakangnya Menyempumakannya.319 

56. Mengangkat Orang yang Terfitnah serta Pelaku Bid’ah 

Sebagai Imam.322 

57. Berdiri di Samping Kanan Imam dengan Posisi Sejajar Apabila 

Hanya Dua Orang.328 

58. Apabila Seseorang Berdiri di sebelah Kiri Imam, Lalu Imam 
Memindahkannya ke Sebelah Kanannya, maka Shalat 

Keduanya Tidak Batal.330 

5 9. Apabila Imam Tidak Bemiat Untuk Mengimami, lalu 

Orang-orang Datang dan la Mengimami Mereka.331 

60. Apabila Imam Memperpanjang (Shalat) Sementara Seseorang 

Memiliki Kepentingan, Lalu la Keluar dan Shalat.333 

61. Imam Meringankan Shalat Saat Berdiri dan Menyempumakan Ruku’ 

serta Sujud.351 

62. Jika Seseorang Shalat Sendirian, Hendaknya ia Memanjangkan 

Shalatnya Sesuai Kehendaknya.356 

63. Orang yang Mengadukan Lnamnya Apabila Memperpanjang 

(Shalat).358 

64. Mempersingkat Shalat dan Menyempumakannya.362 

65. Orang yang Mempersingkat Shalat Ketika Mendengar Tangisan 

kampungsunfS^RYb?^ RI “ 

























AnakKecil.363 

66. Jika Sudah Melaksanakan Shalat Lalu Mengimami Suatu 

Kaum (jamaah).367 

67. Orang yang Memperdengarkan Takbir Imam Kepada Manusia 

(Jamaah).368 

68. Seseorang Bermakmum Kepada Seorang Imam Lalu Orang 

Lain Bermakmum Kepadanya.370 

69. Apakah Imam Menuruti Perkataan Manusia Apabila la Ragu?.374 

70. Apabila Imam Menangis Saat Shalat.375 

71. Meratakan Shaf (barisan) Saat Qamat dan Sesudahnya.378 

72. Imam Menghadap Manusia (Makmum) Saat Meratakan Shaf.381 

73. ShafPertama.382 

74. Meluruskan Shaf Termasuk Kesempumaan Shalat...383 

75. Dosa Orang yang Tidak Menyempumakan Shaf.386 

76. Menempelkan Bahu Dengan Bahu dan Kaki Dengan Kaki 

Dalam Shaf.389 

77. Apabila Seorang Laki-laki Berdiri di Samping Kiri Imam dan 
Dipindahkan oleh Imam dari Belakangnyake Sebelah 

Kanannya maka Shalatnya Sempuma.391 

78. Wanita Seorang Diri Dianggap Satu Shaf.393 

79. Bagian Kanan Masjid dan Imam.. 395 

80. Apabila Antara Imam dan Makmum Terdapat Tembok Atau 

Pembatas.396 

81. Shalat Malam.399 

Bab-Bab Tentang Sifat Shalat 

82. Mewajibkan Takbir dan Membuka Shalat (Iftitah) ...403 

83. Mengangkat Kedua Tangan Pada Takbir Pertama Bersamaan 

Dengan Pembukaan ( iftitah ).409 

84. Mengangkat Kedua Tangan Apabila Takbir, Saat Ruku’ dan 

Ketika Bangkit (Ptidal).413 

85. Sampai Di mana Mengangkat Kedua Tangan?.418 

86. Mengangkat Kedua Tangan Apabila Berdiri Dari Rakaat 

Kedua. 420 

87. Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri.427 

88. Khusyu’ Dalam Shalat.430 

89. Apa Yang Diucapkan Setelah Takbir.434 

90. Bab.446 

91. Melihat Kepada Imam Dalam Shalat.448 

92. Melihat Ke Langit Dalam Shalat. 451 

93. Menoleh Ketika Shalat.453 

94. Apakah Orang yang Sedang shalat Boleh Menoleh Karena 
Adanya Kejadian Atau Melihat Sesuatu Maupun Dahak 

x — FA-Jsanttpttngsunnah.org 

































diArahKiblat?.456 

95. Kewajiban Membaca Bagi Imam dan Makmum pada Semua 
Shalat Baik Ketika Mukim Maupun Safar (bepergian), serta 

apa (Bacaan) yang Dikeraskan dan yang Tidak.458 

96. Bacaan Dalam Shalat Zhuhur.480 

97. Bacaaan dalam Shalat Ashar.486 

98. Bacaan Dalam Shalat Maghrib.487 

99. Mengeraskan Bacaan dalam Shalat Maghrib.491 

100. Mengeraskan Bacaan dalam Shalat Isya'.498 

101. Membaca Ayat Sajdah dalam Shalat Isya'.500 

102. Bacaan Dalam Shalat Isya'.500 

103. Memperpanjang (Bacaan) Dalam Dua Rakaat Pertama dan 

Menghilangkan Pada Dua Rakaat Terakhir.501 

104. Bacaan Dalam Shalat Fajar (Subuh).502 

105. Mengeraskan Bacaan dalam Shalat Fajar.506 

106. Mengumpulkan Dua Surah Dalam Satu Rakaat, Membaca 
Akhir Surah, Satu Surah Sebelum Yang Satunya, dan 

Membaca Bagian Awal Surah.512 

107. Membaca Surah A1 Faatihah Pada Dua Rakaat Terakhir.529 

108. Orang yang Membaca dengan Pelan Dalam Shalat Zhuhur 

dan Ashar.530 

109. Apabila Imam Memperdengarkan [Bacaan] Ayat.530 

110. Memperpanjang Rakaat Pertama.531 

111. Imam Mengeraskan Ucapan Amiin.532 

112. Keutamaan Mengucapkan Amiin.545 

113. Makmum Mengeraskan Ucapan Amiin.547 

114. ApabilaRuku’ Sebelum Sampai Shaf.550 

115. MenyempumakanTakbir Saat Ruku’.555 

116. Menyempumakan Takbir Saat Suj ud.559 

117. Takbir Apabila Berdiri Dari Sujud.562 

118. Meletakkan Telapak Tangan Di Atas Lutut Saat Ruku’.564 

119. Apabila Tidak Menyempumakan Ruku’.569 

120. Meluruskan Punggung Saat Ruku’.571 

121. Batasan Menyempumakan Ruku’ dan Berlaku Sedang Padanya 

Serta Thuma’ninah.572 

122. Perintah Nabi SAW Kepada Orang yang Tidak 

Menyempumakan Ruku’ Agar Mengulangi Shalatnya.574 

123. Doa Ketika Ruku’.589 

124. Apa yang Diucapkan Imam dan Orang yang ada di 

Belakangnya Ketika Mengangkat Kepala dari Ruku’ (I’tidal).590 

125. Keutamaan Ucapan ( ilkil if) j^Di ).594 

FATHUL BAARI — xi 

kampungsunnan.org 



































126. Bab.597 

127. Thuma'ninah Ketika Mengangkat Kepala dari Ruku’.607 

128. Bergerak Turun dengan Mengucapkan Takbir Ketika Sujud.612 

129. Keutamaan Sujud.618 

130. Menampakkan Pangkal Lengan dan Merenggangkan (Tangan) 

Dalam Sujud. 623 

131. Menghadapkan Ujung Jari-jari Kaki ke Kiblat.627 

132. Apabila Tidak Menyempumakan Sujud.628 

133. Sujud Di atas TujuhTulang.628 

134. Sujud Dengan Menggunakan (di atas) Hidung.634 

135. Sujud dengan Menggunakan (di atas) Hidung dan Sujud di Atas 

Tanah yang Becek.634 

136. Mengikat Pakaian dan Mengencangkannya Serta Orang yang 
Mengumpulkan Pakaiannya Jika Khawatir Auratnya akan 

Terbuka.636 

137. TidakMenyingkapRambut.637 

138. Tidak Menyingkap Pakaian Saat Shalat.638 

139. Tasbih dan Doa Saat Sujud.638 

140. Diam Di Antara Dua Sujud.641 

141. Tidak Membentangkan Kedua Lengan Saat Sujud.644 

142. DudukTegakPadaRakaatGanjilLaluBerdiri.. 645 

143. Bagaimana Bertumpu Di Atas Tanah Apabila Berdiri Dari 

Satu Rakaat.647 

144. Bertakbir Saat Bangkit dari Dua Sujud (Rakaat). 649 

145. Sunah Duduk Saat Tasyahud (Tahiyat).653 

146. Orang yang Berpendapat Tasyahud Awal Tidak Wajib Karena 

Nabi SAW Berdiri Dari Dua Rakaat dan Tidak Kembali.666 

147. Tasyahud Pertama.668 

148. Tasyahud Akhir.669 

149. Doa Sebelum Salam. 687 

150. Doa yang Dipilih Setelah Tasyahud, dan Bukan Suatu 

Kewajiban.696 

151. Orang yang Tidak Mengusap Dahi dan Hi dungnya Hi ngga 

Selesai Shalat.702 

152. Salam.703 

153. Mengucapkan Salam Ketika Imam Salam.705 

154. Orang yang Berpendapat Tidak Membalas Salam Imam dan 

Cukup dengan Salam Shalat.706 

155. Dzikir Setelah Shalat.708 

156. Imam Menghadap Manusia [Jamaah] Setelah Salam..729 

157. Imam Berdiam Sejenak di Tempat Shalatnya Setelah Salam.732 

158. Orang Yang Shalat Mengimami Manusia Lalu Ingat Suatu 

xii — Fjkamjaungsunnah.org 



































Kebutuhan Maka la Melangkahi Mereka.738 

159. Berbalik dan Berpaling Dari Arah Kanan dan Kiri.740 

160. Tentang Bawang Putih yang Mentah dan Bawang Merah 

Serta Kurrats.743 

161. Wudhunya Anak Kecil dan Kapan Mereka Diwajibkan Mandi Serta 
Bersuci. Kehadiran Mereka Untuk Shalat Jamaah, 

Shalat Dua Hari Raya dan Shalat Jenazah serta tentang 

Shaf-shaf Mereka.756 

162. Keluamya Wanita Ke Masjid-masjid Pada Malam Hari dan 

Ketika Hari Masih Gelap.764 

163. Manusia Menunggu Imam yang Alim Berdiri.771 

164. Wanita Shalat di Belakang Laki-laki.776 

165. Kaum Wanita Segera Berbalik [Pulang] dari Shalat Subuh 

serta Singkatnya Waktu Mereka di Masjid.777 

166. Wanita Minta Izin Kepada Suaminya Untuk Keluar ke Masjid.777 

Wanita Shalat di Belakang Laki-Laki.778 

Penutup.779 


i FATHUL BAARI — xiii 

kampungsunnm.org 














10- KITAB ADZAN 


Adzan menurut bahasa, berarti Flam (pemberitahuan). 
Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 3 yang 

berbunyi, •*' CA (Dan (inilah suatu) pemberitahuan dari 

Allah dan Rasul-Nya). 

* ' t 

Kata adzan diambil dari kata Al Adzanu (Oi'jV) yang berarti 

X j- e ° 

^uA> s Jt (mendengarkan). 


Adapun pengertian Adzan menurut syariat adalah pemberitahuan 
datangnya waktu shalat dengan lafazh-lafazh (ungkapan) tertentu 
(khusus). 


Al Qurthubi dan lainnya berkata, “Meskipun lafazh atau 
ungkapan adzan itu sangat simpel, namun telah mencakup masalah- 
masalah akidah, karena lafazh adzan tersebut dimulai dengan kalimat 
Allahu Akbar (Allah Maha Besar) yang mencerminkan wujud dan 
kesempumaan Allah SWT. Kemudian dilanjutkan dengan lafazh 
kedua, yaitu memuji kepada Allah dengan kalimat tauhid dan penafian 


syirik (<&' Sj SJ) h k>\ o^i). Lafazh ketiga, (^ Jjl>j 05 


merupakan penetapan risalah Muhammad SAW dan ajakan untuk 
menaatinya setelah bersaksi atas risalah kenabiannya, sebab 
persaksian tersebut hanya dapat diketahui melalui Rasulullah SAW. 

Selanjutnya, adalah seruan kepada kemenangan (£-!>U3 i If-), yaitu 

kehidupan yang kekal yang mengisyaratkan akan kehidupan akhirat 
kelak. 


Dengan demikian Adzan merupakan pemberitahuan tentang 
masuknya waktu (shalat), seruan untuk berjamaah dan menampakkan 
syiar Islam. 

Dilafazhkannya adzan dengan ucapan tanpa perbuatan, adalah 
untuk memudahkan bagi setiap orang untuk mengucapkan dan 
melantunkannya di setiap masa dan tempat. 


FATHUL BAARI — 1 

kampungsunnan org 



Dalam hal ini ada perbedaan, mana yang lebih utama aniara 
adzan dan imam shalat? Jika seseorang merasa lebih cocok menjadi 
imam, maka ia lebih utama. Jika tidak, maka adzan lebih utama. 
Pendapat Imam Syafi’i telah menunjukkan hal itu. 

Yang masih menjadi perselisihan, yaitu seseorang melakukan 
keduanya (adzan dan imam). Ada pendapat yang mengatakan makruh. 
Dalam riwayat A1 Baihaqi dari hadits Jabir terdapat larangan untuk 
melakukan hal itu, namun sanad hadits ini tergolong lemah. 
Sedangkan dalam riwayat shahih dari Umar RA yang diriwayatkan 

oleh Sa’id bin Manshur menyebutkan, cJiN jlki 

(Jika saya mampu adzan selain bertugas sebagai khalifah, maka saya 
akan mengumandangkan adzan). Namun ada juga yang berpendapat 
sunah (di-shahih-kan oleh Imam Nawawi). 


1- Permulaan Adzan dan Firman Allah 


oyp m pi aj> pj ip pu ji j\ pi Bij 


“Dan jika kalian mengajak mereka untuk shalat, mereka 
melecehkan dan meremehkannya. Mereka adalah kaum yang tidak 
berakal” (Qs. A1 Maa'idah(5): 58) 


o (SjJ 131' 

“Apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum’at .” 
(Qs. A1 Jumu’ah(62): 9) 


'jAj c^jCaSl} Spil lp"ii pylSij jll'l ljp> :JU pi p 

s# 

/■ ^ o ^ ^ /• ^ O ✓ x 

. 4^13^1 jjjj 01 j 015*^1 ^ -a. A i ol 


603- Dari Anas, dia berkata, “Mereka (sahabat) menyebutkan 
api dan lonceng. Mereka menyebutkan orang-orang Yahudi dan 
Nasrani. Maka Bilal diperintah agar menggenapkan adzan (dua kali) 
dan mengganjilkan iqarnah (satu kali).” 


2 — p 4ciHHp4Bigsunnah.org 



oi oir i(j^-flj ois" Cj^ 

i ^ - ^ * 1 Ij23 l, ^ ^^3 L>»^j 1C1 ^ i C Q*^v a/^] 1 

j> jL 15>; JT :££> J^j c^C^ll ^> r jL £>' tj^Ji 

j 5 / x / /- X ^ J> ^ J> ' * ' t y 9 ' *''' J, 0 

4_Ul J J-^J JL^ < ?0 % >C^2jlj (J^liij y^rj Oy*y \ J&S* JlJLs (,3yfc)\ 

✓ ^ ^ 9 s S' ✓ iS tf 

. o^UaJU ^Ui pJ ! j!>L L; 4 JLp <lJJl ^L/ 3 


604- Dari Ibnu Umar, dia berkata, “Ketika kaum muslimin 
datang ke Madinah, mereka berkumpul menunggu-nunggu shalat 
karena tidak ada panggilan untuk itu. Pada suatu hari mereka 
membicarakan masalah tersebut, salah seorang mereka berkata, 
‘Gunakan lonceng seperti lonceng kaum Nasrani’. Yang lainnya 
mengusulkan, ‘Sebaiknya pakai terompet saja, seperti tanduk yang 
digunakan kaum Yahudi’. Umar berkata, ‘Bukankah sebaiknya kalian 
menunjuk seseorang untuk menyerukan panggilan shalat?’ Maka 
Rasulullah SAW bersabda, ‘ Wahai Bilal, berdirilah dan 
kumandangkan seruan untuk shalat’. ” 


Keterangan Hadlts : 

S*>Cfl]t J>\ blj (Jika kalian mengajak mereka untuk shalat) 

Ayat ini menunjukkan bahwa permulaan adzan adalah di Madinah. 
Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa orang Yahudi, ketika 
mendengar adzan, mereka berkata, “Wahai Muhammad, sungguh 
engkau telah membuat sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya, 
sehingga turunlah ayat tersebut.” 

ixAJrdl °<y» tyCatt <§^y '■Mj {Jika kalian diseru untuk shalat 

Jum ’at) Ayat ini juga menunjukkan permulaan adzan, sebab 
permulaan shalat Jum’at adalah di Madinah. 

Namun yang menjadi perselisihan adalah (kapan) tahun 
disyariatkannya adzan. Ada yang mengatakan tahun pertama, dan 
inilah pendapat yang kuat. Ada juga yang mengatakan tahun kedua. 
Namun riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Syaikh dari Ibnu Abbas 


kampungsunfi^HYb5^ RI 3 






mengatakan bahwa perintah adzan turun bersamaan dengan turunnya 
ayat ini. 


Catatan: 


Perbedaan dua ayat di atas, bahwa yang satu muta ’addi dengan 
ilaa dan yang satu dengan huruf lam (oylali Is? J) 

menunjukkan bahwa hubungan perbuatan adalah berbeda, sesuai 
dengan maksud ungkapan yang dikatakan. Maksud ayat yang pertama 
yaitu bermakna Intiha' (penghabisan), sedangkan ayat yang kedua 
bennakna Ikhtishas (pengkhususan) sebagaimana yang dikatakan oleh 
A1 Karmani. Mungkin juga lam tersebut bermakna ilaa atau 
sebaliknya, wallahu a ’lam. 


Hadits Ibnu Umar yang disebutkan dalam bab ini telah 
menyatakan dengan jelas bahwa adzan disyariatkan setelah hijrah, 
karena sebelum hijrah tidak ada seruan adzan untuk shalat. Adapun 

sabda Nabi di akhir hadits, fiVwdb 3(3 \j ( Wahai Bilal, 


berdirilah dan kumandangkan adzan untuk shalat ) teijadi sebelum 
Abdullah bin Zaid bermimpi, karena konteks hadits menunjukkan hal 
itu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban 
dari jalur Muhammad bin Ishaq; dimana dia berkata, “Muhammad bin 
Ibrahim At-Taimi telah mencertakan kepadaku dari Muhammad bin 
Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, dia berkata, ‘Abdullah bin Zaid 
bercerita kepadaku’. Kemudian dia menyebutkan hadits Ibnu Umar 


yang di akhimya disebutkan, 


s.ial!( ill jC fi tj'J dUi ^ U£3 (Tatkala 


mereka dalam keadaan seperti itu, maka Abdullah mengusulkan 
adzan). Kemudian dia (Abdullah bin Zaid) menyebutkan mimpinya. 
Dia menyebutkan bahwa didalam mimpinya ada empat kali takbir, 
sekali iqamah, dan qad qaamatish-shalah dua kali. Lalu Nabi 


bersabda, (5j3> 5J3 dllp i^aJ( i ttS l(*j 451 CM t^l] 


(Itu adalah mimpi yang benar, insya Allah. Bangkitlah kamu 


bersama Bilal dan sampaikan kepadanya, sebab ia lebih lantang 
suaranya daripada kamu). , '‘ 


Dalam hadits ini juga diterangkan tentang kedatangan Umar 
yang mimpi seperti mimpi Abdullah bin Zaid. Imam Tirmidzi dalam 
bab permulaan adzan juga meriwayatkan hadits Abdullah bin Zaid 


4 — Fjk09wp4mgsunnah.org 




dengan hadits Abdullah bin Umar, namun Imam Bukhari tidak 
meriwayatkan hadits tersebut, karena tidak sesuai dengan syaratnya. 
Hadits tersebut telah diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid melalui 
beberapa jalur. Ibnu Khuzaimah menceritalcan dari Adz-Dzuhli bahwa 
hanya jalur inilah yang paling shahih di antara jalur-jalur yang ada. 

Hadits Abdurrazzaq dari Ma’mar, dari Zuhri, dari Sa’id bin 
Musayyab secara mursal —di antara mereka ada yang meriwayatkan 
secara maushul dari Sa’id— dari Abdullah bin Zaid telah menjadi 
syahid (matan hadits yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang 
lain, baik dari segi lafazh dan maknanya atau maknanya saja) hadits 
tersebut. Meskipun hadits ini tergolong hadits mursal, tetapi sanad 
hadits mursal adalah lebih kuat. 

Dalam kitab Al Ausath, karangan Imam Thabrani diterangkan 
bahwa Abu Bakar juga mengusulkan adzan untuk memberitahukan 
masuknya waktu shalat. Dalam kitab Al Wasith, karangan Imam 
Ghazali, diterangkan bahwa yang berpendapat untuk mengumandang- 
kan adzan adalah belasan orang. 

Menurut Al Jaili dalam kitab Syarh At-Tanbih adalah empat 
belas orang. Tapi Ibnu Shalah dan Imam Nawawi mengingkari hal itu. 
Al Maghlathai menukil dalam sebagian kitab ulama fikih bahwa 
jumlah mereka adalah tujuh orang. Semua itu tidak akurat, kecuali apa 
yang dinukil dari Abdullah bin Zaid. 

Adapun kisah Umar pada sebagian jalumya dalam Musnad Al 
Harits bin Abu Usamah yang diriwayatkan dengan sanad yang lemah 
dikatakan, “Yang pertama kali mengumandangkan adzan adalah Jibril, 
yaitu di langit bumi. Kemudian Umar dan Bilal mendengamya, tapi 
Umar lebih dahulu daripada Bilal. Lalu Umar mengabarkan hal itu 
kepada Nabi SAW. Kemudian Bilal datang, dan Nabi SAW berkata 
kepadanya, ‘ Umar lebih dahulu mengabarkan tentang adzan daripada 
kamu 


Pelaiaran yang dapat diambil : 

1. Ada beberapa hadits yang menjelaskan bahwa adzan telah 
disyariatkan di Makkah sebelum Hijrah, seperti riwayat Thabrani dari 

# £ ^ o * tt' 

Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dia berkata, Is uJ 


'i'%. fu Jj*U>j dJs- 4il (Ketika Nabi di- 


FATHUL BAARI — 5 

kampungsunnan.org 




isra '-kan, Allah telah mewahyukan adzan kepadanya. Kemudian 
beliau turun dan mengajarkannya kepada Bilal). Dalam sanadnya ada 
Thalhah bin Zaid, seorang perawi yang matruk (ditinggalkan 
riwayatnya). 


Riwayat Daruquthni dalam kitab Al Athraf dari hadits Anas, 
bahwa Jibril memerintahkan adzan kepada Nabi ketika shalat 
diwajibkan. Sanadnya juga tergolong lemah. Riwayat Al Bazzar dari 



{Ketika Allah hendak mengajarkan adzan kepada Rasul, 


Jibril mendatangi beliau dengan membawa kendaraan Buraq, lantas 
Nabi menaikinya). Kemudian Al Bazzar menyebutkan hadits yang di 


dalamnya terdapat kalimat. 


ii\ 


1 t <£ii : Jiil i ^ wiiU 


’jKl {tiba-tiba malaikat keluar dari balik tabir dan mengucapkan, 


“Allahu Akbar, Allahu Akbar. ”). Di akhir hadits disebutkan, 
{kemudian malaikat memegang tangan Nabi lalu mengimami shalat 
penduduk langit). 


Dalam sanad hadits tersebut ada Ziyad bin Al Mundzir Abu Al 
Jarud, perawi yang matruk . Seandainya hadits ini shahih, maka harus 
dipahami bahwa isra' Nabi tidak hanya teijadi sekali, dan ini teijadi di 
Madinah. 


Imam Al Qurthubi berkata, “Meski beliau mendengarkannya 
pada malam Isra tapi hal itu tidak mesti diperintahkan kepada beliau 
pada waktu itu juga.” Tapi pendapat ini masih perlu diteliti kembali, 
berdasarkan hadits, “ Ketika Allah berkehendak untuk mengajarkan 
adzan kepada Rasul-Nya.” Demikian juga perkataan Imam Thabari 
yang hanya memahami adzan malam Isra' dalam pengertian etimologi 
(arti bahasa) saja, yaitu pemberitahuan. Pendapat ini juga perlu 
dicermati, karena cara adzan yang disyariatkan juga diterangkan 
dalam hadits secara mendetail. 


Yang benar, bahwa hadits ini tidak shahih. Ibnu Al Mundzir 
memastikan bahwa Nabi shalat tanpa adzan sejalc diwajibkan shalat di 
Makkah hingga hijrah ke Madinah, sampai adanya musyawarah dalam 
hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam hadits Abdullah bin 
Umar dan Abdullah bin Zaid. 


6 F/ EffiHjM?hgsunnah.org 



As-Suhaili berusaha untuk mengompromikan kedua hadits 
tersebut, tapi hal itu sulit dilakukan. Untuk itu, tindakan mengambil 
hadits yang shahih adalah lebih baik. Dia berkata tentang hikmah 
datangnya adzan dari lisan seorang sahabat, padahal sesungguhnya 
Nabi telah mendengamya di atas tujuh langit, dan itu lebih kuat dari 
pada wahyu. Maka ketika perintah adzan datang setelah kewajiban 
shalat, dan Nabi ingin memberitahu waktu shalat, lalu seorang sahabat 
bermimpi dan menceritakannya kepada Nabi dimana ceritanya cocok 
dengan apa yang didengar Nabi, maka Nabi SAW mengatakan bahwa 
itu adalah mimpi yang benar. Ketika itu Nabi SAW mengetahui 
bahwa maksud Allah yang ditunjukkan kepadanya di langit akan 
sampai ke bumi. Hal itu diperkuat dengan persetujuan Umar. 

Hikmah lain diajarkannya adzan melalui lisan orang lain, adalah 
untuk meninggikan deraj at Nabi SAW. 

Di samping itu, dalam menetapkan adzan tidak cukup dengan 
mimpi Abdullah bin Zaid, tapi dikuatkan dengan mimpi yang dialami 
Umar RA. Sehingga terkadang timbul pertanyaan, mengapa tidak 
cukup juga dengan apa yang dikatalcan Umar setelah itu? Mungkin 
jawabannya, supaya masalah ini mempunyai makna dan nilai 
syahadah (persaksian). Dalam riwayat yang lemah (dha ’if) telah 
disebutkan bahwa Bilal juga bermimpi seperti itu, sebagaimana yang 
dikatakan, “Bilal telah mendahului kamu .” Untuk itu kata 
“mendahului” di sini harus dipahami dalam arti mubasyaratut-ta 'dzin 
(memulai adzan) berdasarkan mimpi yang dialami oleh Abdullah bin 
Zaid. 

Namun pertanyaan yang sering dikemukakan adalah, apakah 
Nabi memulai adzan sendiri? Padahal menurut Suhaili, Nabi 
menyerukan adzan dalam suatu peijalanan dan melaksanakan shalat 
dengan para sahabat, dimana pada waktu itu para sahabat melakukan 
shalat di kendaraan masing-masing karena hujan dan becek. Hadits ini 
diriwayatkan oleh Tirmidzi dari jalur Umar bin Rimah yang 
dinisbatkan kepada Abu Hurairah. Padahal hadits tersebut bukan 
hadits Abu Hurairah, tapi hadits Ya’la bin Murrah. 

Imam Nawawi memastikan bahwa Nabi mengumandangkan 
adzan sekali dalam peijalanan. Pendapat ini menguatkan apa yang 
diriwayatkan Imam Tirmidzi. Tetapi kami mendapatkan riwayat 


kampungsunfi^ffibf^ 1 "- 7 



Tirmidzi dalam Musnad Ahmad dengan redaksi, Oib y> 13 (Maka 

Nabi menyuruh Bilal, kemudian beliau Adzan). 

Dari sini dapat diketahui bahwa hadits dalam riwayat Tirmidzi 
telah disebutkan secara ringkas, sehmgga makna lafazh oil (Nabi 

Adzan) adalah Nabi menyuruh Bilal untuk mengumandangkan adzan. 
Ungkapan ini sama dengan seseorang yang mengatakan, “Khalifah 
telah memberi uang seribu kepada seorang yang alim.” Padahal yang 
memberikan uang tersebut seeara langsung adalah orang lain, bukan 
khalifah sendiri. Tapi perbuatan tersebut dinisbatkan kepada khalifah, 
karena dia yang menyuruhnya. 

Dalam bab ini nampak ada suatu keanehan, yaitu apa yang 
diriwayatkan oleh Abu Syaikh dengan sanad majhul (tidak diketahui 
secara jelas) dari Abdullah bin Zubair. Dia berkata, “Adzan itu 

■2 ° ° * t., 

diambil dari adzan Nabi Ibrahim, gsJl* ^ull Oilj (“dan berserulah 

kepada manusia untuk mengerjakan haji)” Abdullah bin Zubair 
berkata, “Lalu Nabi SAW mengumandangkan adzan.” Sedangkan apa 
yang diriwayatkan Abu Nu’aim dalam kitab Al Hilyah dengan sanad 
—dimana perawinya banyak yang majhul — menyebutkan bahwa 
Jibril mengumandangkan adzan untuk Nabi Adam ketika diturunkan 
dari surga. 

2. Ibnu Manayyar berkata, “Imam Bukhari tidak menyebutkan 
hukum adzan dengan jelas, karena semua riwayat yang ada tidak 
menjelaskannya secara pasti. Untuk itu ia hanya menjelaskan tentang 
syariat atau perintah adzan yang terbebas dari bantahan atau 
pertentangan.” 

Namun terkadang hal itu masih menimbulkan perbedaan. 
Penyebab perbedaan itu adalah jika dasar syariat adzan adalah 
musyawarah atau perbuatan yang dilakukan Nabi SAW dengan para 
sahabatnya sehingga ditetapkan berdasarkan mimpi sebagian mereka, 
maka hal itu seperti juga hal-hal yang sunah. Kemudian tatkala hal itu 
terns dilakukan dan tidak ada nash yang dinukil yang menegaskan 
bahwa beliau pemah meninggalkan adzan atau menyuruh untuk 
meninggalkannya, bahkan tidak memberi keringanan untuk 
meninggalkannya, maka hal itu seperti hal-hal yang wajib. 


« — E kimp«HHgsunnah.org 



(jjCsL-jlj 3/J* Vjlllilj jl3l 0/3 (mereka menyebutkan api 


dan lonceng, maka mereka menyebutkan orang-orang Yahudi dan 
Nasrani ) demikian yang disebutkan Abdul Warits secara singkat. 
Adapun riwayat Abdul Wahab pada bab berikutnya lebih jelas. 


dimana dikatakan. 


J6 eSGh cij l/JJJ Oi ij/'j /dil >r & 


CjHJ />: jt jlSt Ojji 0^ (Ketika orang-orang sudah banyak 


(masuk Islam), maka mereka memperbincangkan untuk dapat 
mengetahui waktu shalat dengan sesuatu (tanda) yang telah mereka 
kenal, lalu mereka menyebutkan agar menyalakan api atau memukul 
lonceng). 


Lebih jelas lagi, riwayat Ruh bin Atha' dari Khalid, dengan 
lafazh, .i/LaiU Bti J/j Jlai lkis*ul jJ tjllal 

33ti :JliS tljli \l*3j jj djilfll J iiti :Jlii illjj 


(Mereka berkata, “Seandainya kita menggunakan lonceng,” 
Rasulullah SAW berkata, “Itu milik orang Nasrani .” Mereka berkata, 
“Jika kita gunakan terompet.” Nabi berkata, “Itu milik orang Yahudi ” 
Mereka berkata, “Jika kita mengangkat api.” Nabi berkata, “ Itu milik 
orang Majusi. ”) untuk itu dalam riwayat Abdul Warits, hadits tersebut 
disebutkan secara ringkas, dimana dikatakan, “ Mereka menyebutkan 
api, lonceng dan terompet, maka mereka menyebutkan pula orang- 
orang Yahudi, Nasrani dan Majusi .” Dalam hal ini api adalah milik 
orang Majusi, lonceng milik orang Nasrani dan terompet milik orang 
Yahudi. Namun dalam hadits Tbnu Umar disebutkan bahwa terompet 
adalah milik orang Yahudi. A1 Karmani mengatakan, bahwa 
kemungkinan terompet dan api adalah milik orang Yahudi sebagai 
upaya untuk mengompromikan antara hadits Anas dan Ibnu Umar. 
Tetapi riwayat Rauh tidak butuh kemungkinan ini. 


JY-! {Bilal diperintahkan) demikian kebanyakan riwayat 

menyebutkan dengan lafazh umira (bentuk pasif). Namun ulama 
hadits dan usul fikih berbeda pendapat tentang perlunya menggunakan 
bentuk aktif yaitu, amara. Tapi menurut muhaqqiq ulama hadits dan 
ushul fikih beipendapat perlunya hal itu, karena secara lahiriah yang 
dimaksud dengan amir adalah orang yang mempunyai perintah syara’ 
yang haras diikuti, tentunya dalam hal ini adalah Rasulullah SAW. 
Pendapat tersebut dikuatkan dengan kaidah bahwa ketetapan masalah 


FATHUL BAARI — 9 

kampungsunnan org 



ibadah adalah berdasarkan wahyu ( tauqifi ). Untuk itu kaidah ini 
menguatkan perlunya membaca lafazh tersebut dengan bentuk marfu , 

yaitu amara. Dalam riwayat Rauh bin Atha' yang telah disebutkan 

* ' * 

menggunakan lafazh, *$%. (maka beliau memerintahkan Bilal) 

yaitu dengan menjadikan Bilal sebagai objek dan Rasulullah sebagai 
subjek (yang memerintah). Labih jelas dari itu adalah riwayat An- 

ip * 

Nasa'i dan lainnya dari Qutaibah, dari Abdul Wahab dengan lafazh, Of 

'y>\ flip 431! (Sesungguhnya Nabi SAW menyuruh 

Bilal). Imam Nasa'i telah menyebutkan secara tegas dengan lafazh 
marfu' {amara). 

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa dia tidak sendiri dalam hal ini, 
karena Abu Awanah juga meriwayatkan dari jalur Marwan A1 
Marwazi dari Qutaibah dan Yahya bin Ma’in, dimana keduanya 
meriwayatkan dari Abdul Wahab. Begitu juga dengan jalur Yahya 
dalam riwayat Daruquthni, dimana Abdul Wahab tidak sendiri dalam 
periwayatannya. A1 Baladzuri juga telah meriwayatkannya dari jalur 
Ibnu Syihab A1 Hannath, dari Abu Qilabah. 

Adapun mengenai siapa yang memerintahkan untuk 
mengumandankan adzan setelah musyawarah adalah jelas, yaitu Nabi 
SAW bukan yang lainnya, sebagaimana Ibnu Mundzir dan Ibnu 
Hibban telah menjadikannya sebagai dalil. Bahkan, adanya perintah 
tersebut telah dijadikan dalil oleh mereka yang mewajibkan adzan. 
Tapi pendapat ini dikritik, karena perintah yang ada adalah tentang 
sifat atau cara adzan dan bukan tentang (kewajiban) adzan itu sendiri. 
Pendapat ini mendapat tanggapan bahwa apabila ada suatu masalah 
yang hanya diterangkan tentang cara atau sifatnya, maka pada 
dasamya masalah tersebut telah diperintahkan. Demikian menurut 
Ibnu Daqiq A1 ‘Id. 

Mereka yang berpendapat bahwa hukum adzan adalah wajib 
secara mutlak, adalah A1 Auza’i, Daud dan Ibnu Mundzir. Itulah 
lahiriah perkataan Malik dalam kitabnya Al Muwaththa Ada juga 
yang berpendapat wajib dalam shalat Jum’at saja, dan ada juga yang 
mengatakan fardhu kifayah. Adapun menurut jumhur ulama adalah 
sunah muakkad (sangat dianjurkan). Mengenai sumber perbedaannya 
telah disebutkan. Namun pendapat yang salah adalah mereka yang 


10 Fi ESflMptthgsunnah.org 



mengatakan tidak wajibnya adzan menurut ijma ’ (kesepakatan ulama) 
sebagaimana yang kami kemukakan, wallahu a ’lam. 

i£uuJl ijiol jjo- (Ketika mereka datang ke Madinah ) Maksudnya 
datang dari Makkah waktu hijrah. 

tjJwdl JW dili yi liji (Suatu hari mereka her bicar a 

tentang hal itu, sebagian mereka berkata, “Gunakanlah .”) Tidak 
disebutkan siapa yang berbicara. 

Dalam riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar disebutkan bahwa 
Nabi SAW minta pendapat sahabat tentang tanda yang dipakai dalam 
mengumpulkan mereka untuk melaksanakan shalat. Lalu mereka 
menyebutkan terompet, tapi Nabi SAW tidak menyukainya, karena 
terompet adalah milik orang Yahudi. Kemudian mereka menyebutkan 
lonceng, dan Nabi juga tidak menyukai, karena lonceng adalah milik 
orang Nasrani. 

# o 

'Sjj JJ ( Tetapi terompet yang terbuat dari tanduk) Maksudnya 

mereka meniup terompet dari tanduk supaya orang-orang berkumpul 
ketika mendengamya. Itu adalah syiar orang-orang Yahudi. 

( Memanggil atau menyerukan) A1 Qurthubi berkata, 

“Kemungkinan ketika Abdullah bin Zaid memberitahu tentang 
mimpinya dan dibenarkan oleh Nabi, maka Umar segera mengatakan, 
‘Apakah kalian tidak mengutus seorang untuk mengumandangkan 
adzan’. Lalu Nabi berkata, ‘ Wahai Bilal, berdiri dan kumandangkan 

a.dzan\ Untuk itu huruf fa' (ali) dalam konteks hadits Ibnu Umar 

berfungsi sebagai fashihah, dimana ketika mereka berselisih pendapat 
tentang cara memberitahu masuknya waktu shalat, tiba-tiba Abdullah 
bin Zaid bermimpi, lalu dia datang kepada Nabi SAW menceritakan 
mimpinya. Kemudian Nabi SAW membenarkan-nya, maka Umar 
berkata (seperti yang disebutkan).” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa konteks hadits Abdullah bin 
Zaid tidak seperti itu, karena ketika Abdullah bin Zaid menceritakan 

mimpinya kepada Nabi SAW, maka beliau berkata kepadanya, l#?!' 

OkUi J (sampaikanlah kepada Bilal agar dia 

mengumandangkannya {adzan}). Ketika Umar mendengarkan suara 

t FAT UL BAARI — 11 

kampungsunnafl.org 



adzan, ia langsung keluar dan mendatangi Nabi SAW seraya berkata, 
“Aku telah bermimpi seperti mimpinya Abdullah bin Zaid.” Hal itu 
menunjukkan bahwa Umar tidak hadir ketika Abdullah bin Zaid 
menceritakan mimpinya kepada Nabi SAW. 

Secara lahiriah, isyarat Umar yang menyuruh orang untuk 
mengumandangkan adzan shalat adalah setelah mereka melakukan 
musyawarah, sedangkan mimpi Abdullah bin Zaid adalah setelah itu. 
Wallahu a ’lam. 


Abu Daud meriwayatkan dengan sanad shahih kepada Abu Umair bin 
Anas, bahwa mereka (sahabat) berkata, jjLj & Ip 41 I pal 


Uijlj tSSUsll C-ij jj-isa- Jlai lA*? 


* o »i 

4^sju 


pi (.Com piaij OiT (Nabi sangat memperhatikan shalat, 


bagaimana cara mengumpulkan orang-orang untuk shalat. Abu 
Umair bin Anas berkata, “Kibarkan bendera ketika tiba waktu shalat, 
jika mereka melihat, maka hendaknya sebagian mereka 
mengumandangkan adzan kepada sebagian yang lain. ” Tapi 
(pendapat) itu tidak memhuat beliau merasa takjub). 


Kemudian mereka menyebutkan lonceng (untuk memberitahu 
masuknya waktu shalat), maka Abdullah bin Zaid pulang dengan 
penuh perhatian terhadap apa yang diusulkan para sahabat. Lalu ia 
bermimpi tentang adzan. Keesokan harinya ia pergi menemui Nabi 
SAW. Perawi hadits mengatakan bahwa Umar telah bermimpi (adzan) 
sebelum itu, tapi ia meyembunyikannya selama dua puluh hari. Lalu ia 
memberitahukannya kepada Nabi SAW, maka beliau mengatakan 

kepadanya, dst dJUii (Apa yang menghalangimu untuk 

menceritakannya kepada kami?) 


Umar berkata, “Abdullah bin Zaid telah mendahului saya, 
sehingga saya merasa malu.” Rasulullah bersabda, L pdli p J*>d d 

‘dii'i *dj ^ iiil jIp 4j (Wahai Bilal, berdirilah dan lihat apa yang 
diperintahkan Abdullah bin Zaid, maka laksanakanlah). 


Abu Umar bin Abdul Barr mengatakan, bahwa kisah Abdullah 
bin Zaid telah diriwayatkan oleh sejumlah sahabat dengan lafazh yang 
berbeda dan makna yang berdekatan, tapi riwayat ini adalah yang 
paling baik (hasan). 


12 ~ FA eMfffi , ngsunnah.org 



Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini tidak bertentangan dengan apa 
yang telah disebutkan, bahwa ketika Abdullah bin Zaid menceritakan 
mimpinya, lalu Umar mendengar adzan sehingga datang dan berkata, 
“Saya telah bermimpi seperti itu,” karena hal itu mengandung 
kemungkinan bahwa Umar tidak mengabarkan tentang mimpinya 
setelah Abdulah bin Zaid menceritakannya, tetapi Umar 
menceritakannya setelah itu, berdasarkan pertanyaan Rasulullah 
kepada Umar, “Apa yang menghalangi kamu untuk tidak (langsung) 
mengabarkannya kepada kami?” Yakni, setelah Abdullah bin Zaid 
telah menceritakan mimpinya. Maka Umar mengungkapkan alasannya 
kepada Nabi, yaitu Umar malu karena Abdullah bin Zaid terlebih dulu 
mengabarkan mimpinya kepada beliau SAW. 

Dengan demikian, riwayat ini menunjukkan bahwa Umar tidak 
langsung memberitahukan mimpinya kepada Nabi SAW. Di samping 
itu dalam hadits Abu Umair tidak menjelaskan bahwa Umar hadir 
ketika Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya, berbeda dengan 
riwayat yang telah disebutkan, “lalu Umar mendengar suara (adzan), 

maka dia keluar dan berkata .” dimana riwayat ini telah 

menjelaskan bahwa Umar tidak hadir ketika Abdullah bin Zaid 
menceritakan mimpinya. 

ebCalU jlii {Maka serulah untuk shalat) Dalam riwayat A1 Ismaili 

menggunakan lafazh ebCaiu {kumandangkan panggilan untuk 

shalat) A1 Qadhi lyadh mengatakan bahwa yang dimaksud adalah 
memberitahukan masuknya waktu shalat, bukan mengumandangkan 
adzan yang disyariatkan. Pendapat ini dianggap aneh oleh A1 Qadhi 
Abu Bakar Ibnu A1 Arabi, sehingga ia memahami bahwa adzan yang 
dimaksud adalah adzan yang disyariatkan. Dia juga menghujat 
keabsahan hadits Ibnu Umar, seraya berkata, “Sangat aneh, mengapa 
Abu Isa men-shahihkan-nya ,” karena sebagaimana yang diketahui 
bahwa syariat adzan adalah berdasarkan mimpi Abdullah bin Zaid. 
Untuk itu, hendaknya hadits-hadits shahih yang ada tidak ditolak 
dengan sebab seperti ini padahal hadits-hadits tersebut sangat 
mungkin untuk dikompromikan. Ibnu Mandah mengatakan tentang 
hadits Ibnu Umar, bahwa hadits tersebut telah disepakati k e-shahih- 
annya. 


t FATHUL BAARI — 13 

kampungsunnan org 




Ij (Wahai Bilal, berdirilah ) A1 Qadhi Iyadh dan lainnya 

mengatakan bahwa kalimat ini mengandung dalil disyariatkannya 

adzan dengan berdiri. Demikian juga pendapat Ibnu Khuzaimah dan 

Ibnul Mundzir. Imam Nawawi menanggapi bahwa maksud dari 
* 

perkataan yaitu pergilali (wahai Bilal) ke tempat yang dapat dilihat 

orang dan serulah mereka untuk shalat agar mereka dapat 
mendengarkanmu. Imam Nawawi menambahkan bahwa di sini tidak 
ada penjelasan tentang perintah berdiri ketika adzan. 

A1 Qadhi Iyadh menukil bahwa semua madzhab ulama tidak 
membolehkan adzan dengan duduk, kecuali Abu Tsaur yang 
disepakati oleh Abu A1 Faraj A1 Maliki. Perbedaan ini telah diketahui 
dalam madzhab Syafi’i, sedangkan pendapat yang masyhur menurut 
pengikut madzhab Hanafi mengatakan bahwa hukum berdiri ketika 
adzan adalah sunah. Sehingga apabila seseorang menyerukan adzan 
dengan duduk, maka hukumnya sah. Adapun pendapat yang benar 
adalah apa yang dikatakan Ibnul Mundzir, dimana para ulama sepakat 
bahwa adzan dengan berdiri adalah Sunnah yang diajarkan oleh 
Rasulullah SAW. 


Pelajaran yang dapat diambil : 

1). Lafazh yang digunakan Bilal untuk menyeru shalat adalah 
Ash-Shalaatu JaamVah. Lafazh tersebut diriwayatkan oleh Ibnu 
Sa’ad dalam kitab Ath-Thabaqat, yang termasuk riwayat mursal yang 
diriwayatkan oleh Sa’id bin Musayyab. 

Beberapa ulama menyangka bahwa ketika itu Bilal 
diperintahkan untuk menyerukan adzan dengan lafazh adzan 
sebagaimana yang kita ketahui sekarang. Di sini ada korelasi yang 
sangat kuat mengapa Bilal yang diperintahkan untuk menyerukan 
adzan, bukan yang lainnya. Hal itu dikarenakan ketika Bilal disiksa 
orang kafir Quraisy agar keluar dari Islam, dia mengatakan “ Ahad , 
ahad (Allah Maha Esa, Allah Maha Esa). Untuk itu, hanya Bilal yang 
diperintahkan Nabi SAW untuk mengumandangkan adzan yang 
mengandung kalimat tauhid. 

Memang nampak jelas korelasi mengapa Bilal yang 
diperintahkan untuk menyerukan adzan, bukan yang lainnya. Namun 
di sini bukan tempatnya untuk membicarakan masalah tersebut. 


14 — FA 118 iftpHngsunnah.org 




2) . Dalam hadits Ibnu Umar terdapat perintah untuk mencari 
hukum-hukum agama dari makna-makna yang telah disimpulkan, 
bukan hanya melihat arti lahiriahnya saja. Demikian yang dikatakan 
oleh Ibnu A1 Arabi. 

3) . Perintah untuk bermusyawarah dalam urusan yang penting. 
Dalam hal ini tidaklah mengapa orang yang ikut bermusyawarah 
mengajukan pendapatnya sesuai dengan hasil ijtihad yang telah 
dilakukan. 

Di sini ada kejanggalan tentang penetapan hukum adzan 
berdasarkan mimpi Abdullah bin Zaid, sebab mimpi selain Nabi tidak 
bisa dijadikan landasan hukum syariat. Namun pendapat ini dijawab 
dengan kemungkinan untuk diadakan perbandingan antara mimpi 
tersebut dengan wahyu. Apalagi setelah melihat bahwa lafazh dan 
susunan kalimat adzan tersebut jauh dari kemungkinan adanya campur 
tangan manusia atau syetan dalam menentukannya. Inilah yang 
dijadikan landasan pendapat yang membolehkan Rasulullah SAW 
untuk melakukan ijtihad dalam masalah hukum syariat, sebagaimana 
yang dijelaskan dalam masalah ushul fikih. 

Pendapat pertama telah dikuatkan dengan riwayat Abdurrazzaq 
dan Abu Daud dalam marasil (kumpulan hadits-hadits mursal) dari 
jalur Ubaid bin Umair Al-Laitsi —salah seorang tokoh dari kalangan 
tabi’in— bahwa ketika Umar bermimpi tentang adzan, dia datang 
untuk memberitahukan kepada Nabi SAW. Beliau telah mendapatkan 
bahwa wahyu telah membenarkan hal itu, maka beliau SAW hanya 
menetapkan adzan Bilal, dan beliau bersabda kepada Umar, “ Wahyu 
telah mendahului kamu dengan apa yang kamu kabarkan Ini lebih 
shahih daripada apa yang diceritakan oleh Ad-Daudi dari Ibnu Ishaq, 
bahwa Jibril telah datang memberitahukan tentang adzan kepada Nabi 
delapan hari sebelum Abdullah bin Zaid memberitahukan tentang 
mimpinya kepada beliau. 

As-Suhaili mengisyaratkan hikmah diawalinya syariat adzan 
bukan melalui lisan Nabi SAW, yaitu sebagai bentuk pujian dan 
pengakuan akan tingginya derajat beliau SAW melalui lisan orang lain 
supaya kedudukan beliau lebih mulia. Wallahu a ’lam. 


i FATHUL BAARI — 15 

kampungsunnan.org 



2. Adzan Dua Kali-Dua Kali 


o' J*>0 'j*\ : Jis ^ jJf Alkp ^ iJlL- [y> 

^15^1 Ni '£y_ ofj o'Sf £2sJ 


605. Dari Simak bin Athiyah, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, 
dari Anas, dia berkata, “Bilal diperintah untuk menggenapkan adzan 
dan mengganjilkan qamat, kecuali Iqamah.” 


'j£ Cj :jy oajq Jj\ °y xy& y 

tf *■? i° ^ . f |° * s' * * * f° • ° ^ ° ** j, ^ ' °* f i° ^ ^ ** 

IjU 'jjjd O' 03 4 j® 0w2Jl d-3j l^aJby O' 'jjS 3 IJlS 
‘Uli’Vi yJjj O'j Oli^i £-aOuj O' J*>0 ^>li ll" jSIj 'jjj02j jl 


606. Dari Khali d A1 Hadzdza', dari Abu Qilabah, dari Anas bin 
Malik, dia berkata, “Ketika manusia telah banyak, dia berkata, 
‘Mereka memperbincangkan untuk dapat mengetahui waktu shalat 
dengan suatu (tanda) yang mereka kenal. Lalu mereka menyebutkan 
untuk menyalakan api atau memukul lonceng. Maka, Bilal diperintah 
untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah’.” 


Keterangan Hadits . 

Bab adzaan matsna (bab adzan dua kali-dua kali). Dalam 
riwayat A1 Kasymihani disebutkan, “Dua kali-dua kali.” Lafazh 
“ matsna ” itu sendiri pada dasamya mengandung makna dua kali-dua 
kali. Untuk itu kata “ matsna ” yang kedua pada riwayat A1 Kasymihani 
adalah sebagai penguat kata yang pertama, sebab lafazh “ matsna ” 
sudah mengandung makna bahwa setiap lafazh adzan diucapkan dua 
kali, dan lafazh kedua mempertegas hal itu. 

Lafazh judul bab ini disebutkan dalam hadits Ibnu Umar dengan 
jalur marfu ’ (langsung kepada Nabi SAW) seperti diriwayatkan oleh 
Abu Daud Ath-Thayalisi dalam kitabnya Al Musnad, dimana 
dikatakan, “ matsna-matsna ” (dua kali-dua kali). Riwayat ini juga 


ie — FATMWiffp^lngsunnah.org 




dinukil oleh Abu Daud dan An-Nasa'i serta A\-shahih-kan oleh Ibnu 
Khuzaimah dan selainnya melalui jalur yang sama, namun dengan 
lafazh, “marratain-marratain ” (dua kali-dua kali). 

O' imenggenapkan) Yakni mengucapkan setiap lafazh 

adzan dalam jumlah genap. Ibnu A1 Manayyar berkata, “Maksud 
menggenapkan adzan telah ditafsirkan oleh perkataan, matsna-matsna 
(dua kali-dua kali)’. Hal itu berkonsekuensi bahwa seluruh lafazh 
adzan haras diucapkan dua kali-dua kali. Akan tetapi tidak ada 

perbedaan bahwa kalimat tauhid (*»' 'i; i!j Y) di akhir adzan hanya 

diucapkan satu kali. Untuk itu kalimat ‘dua kali’ hanya berlaku untuk 
selain kalimat terakhir. Seakan-akan Imam Bukhari melakukan hal ini 
untuk mendukung pandangannya yang tidak mengucapkan takbir 
empat kali di awal adzan. Sementara bagi mereka yang berpendapat 
bahwa takbir di aw r al adzan diucapkan sebanyak empat kali dapat 
mengajukan argumentasi yang sama, karena hal itu tercantum pula 
dalam riwayat. Pada bagian iqamah akan dijelaskan bahwa mereka 
yang berpandangan demikian tidak perlu menyatakan bahwa hal itu 
merupakan sesuatu yang bersifat khusus.” 

ialW' £^1 jijj 01 (mengganjilkan qamat kecuali iqamah) 

Kata Iqamah yang pertama tidak sama dengan kata Iqamah yang 
kedua. Iqamah yang pertama adalah seluruh lafazh adzan yang 
disyariatkan untuk diucapkan saat qamat untuk shalat, sedangkan yang 
dimaksud dengan Iqamah yang kedua adalah khusus perkataan, “ Qad 
qaamat ash-shalaali ’ sebagaimana yang akan dijelaskan. 

Catatan 

✓ * o <P 

Ibnu Mandah mengklaim bahwa perkataan ‘i' {kecuali 

Iqamah) termasuk perkataan Ayyub dan tidak termasuk lafazh musnad 
(langsung dari Nabi SAW) seperti pada riwayat Ismail bin Ibrahim. 
Dia menyebutkan bahwa dalam riwayat Simak bin Athiyah terdapat 
Idraj (kalimat yang disisipkan oleh perawi). Hal serupa dikemukakan 
pula oleh Abu Muhammad A1 Ashili, bahwa kalimat “kecuali 
Iqamah ” adalah perkataan A1 Ayyub dan tidak termasuk bagian 
hadits. Tetapi apa yang dikatakan oleh keduanya perlu diteliti, karena 
Abdurrazzaq telah meriwayatkannya dari Ma’mar dari Ayyub dengan 


FATHUL BAARI — 17 

kampungsunnaR.org 




sanadnya. Kalimat tersebut bersambung dengan hadits beserta 
tafsirannya, yaitu dengan lafazh -d <dji *y’i Xjj'j jii^i JVy OlT 

e*5Cajt c~al3 (Bilal biasa menggenapkan adzan dan mengganjilkan 

qamat hecuali perkataannya qad qaamat ash-shalaah {Sungguh 
shalat telah ditegakkan}). 

Abu Awanah meriwayatkan dalam kitabnya Ash-Shahih , As- 
Sarraj dalam kitabnya Al Musnad, dan demikian pula Abdurrazzaq 
dalam kitabnya Al Mushannaf, serta Al Ismaili melalui jalur yang 

sama dengan riwayat di atas, ^y> s*>Cali cJ>b Isi ( Dan dia 

mengucapkan ‘qad qaamat ash-shalaah ’ dua kali). 

Menurut kaidah dasar bahwa apa yang tersebut dalam hadits 
termasuk bagian hadits selama tidak ada dalil lain yang menyatakan 
sebaliknya. Sementara dalam hal ini tidak ada dalil yang menyatakan 
sebaliknya. Hal itu karena riwayat Ismail tidak dapat dijadikan sebagai 

dalil untuk menyatakan bahwa lafazh *j|i ( hecuali Iqamah) tidak 

termasuk bagian hadits. Sebab, kesimpulan yang diberikannya hanya 
menyatakan bahwa Khali d ! tidak menyebutkan tambahan lafazh 
tersebut sedangkan Ayyub menyebutkannya. Padahal keduanya telah 
meriwayatkan dari Abu Qilabah, dari Anas. Tambahan dalam riwayat 
Ayyub berasal dari perawi yang tsiqah (terpercaya), maka harus 
diterima. 

Kemudian timbul pertanyaan tentang tidak adanya pengecualian 
takbir dalam qamat. Sebagian ulama madzhab Syafi’i mengatakan, 
“Sesungguhnya ucapan takbir dua kali dalam qamat adalah satu kali 
dibanding ucapan takbir dalam adzan.” Imam Nawawi berkata, “Oleh 
sebab itu, maka bagi seorang muadzdzin dianjurkan untuk 

mengucapkan dua takbir ill ill) saat adzan dengan satu kali 
bemafas.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa apa yang dikatakan oleh 
Imam Nawawi tersebut adalah sesuai dengan takbir yang diucapkan di 
awal adzan dan tidak demikian halnya dengan takbir di akhir adzan. 
Berdasarkan perkataan Imam Nawawi, maka bagi muadzdzin 


1 Salah seorang perawi yang menukil hadits tanpa menyebutkan iafazh Illal Iqamah “kecuali 
iqamah” Penerj. 

18 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




hendaknya mengucapkan kedua takbir di akhir adzan masing-masing 
dengan satu kali tarikan nafas. Dengan demikian, tampak bahwa 
pendapat yang menyatakan empat kali takbir di awal adzan adalah 
lebih kuat daripada pendapat yang menyatakan dua kali takbir. 
Sementara lafazh “genap” mencakup dua kali takbir maupun empat 
kali takbir. Maka tidak ada lafazh hadits di bab ini yang menyalahi hal 
itu, berbeda dengan asumsi perkataan Ibnu Baththal. Adapun 
mengenai tarji’ (pengulangan) pada dua kalimat syahadat, maka 
gambarannya yang paling benar adalah mengucapkan kalimat 

\ ^ fly y 

persaksian tentang keesaan Allah (<&' 0? sebanyak dua 


kali, lalu mengucapkan kalimat persaksian tentang kerasulan sebanyak 


dua kali 


\ f IP y y 

y i • O O y ^ i y J . f I e, 

O' 


Kemudian kembali mengucapkan 


kalimat persaksian tentang keesaan Allah sebanyak dua kali, lalu 
mengucapkan kalimat persaksian tentang kerasulan sebanyak dua kali. 
Hal ini meskipun dari segi jumlah masing-masing adalah empat kali, 
namun dari segi gambarannya hanya dua kali-dua kali. 


Cl (la berkata, 


"Ketika manusia telah 


banyak.” Ia berkata, "Mereka menyebutkan ...”) Lafazh {la 

berkata ) yang kedua merupakan tambahan yang berfungsi sebagai 
penguat kata yang pertama. 


tjjjj {menyalakan apt ) Dalam riwayat Imam Muslim 

menggunakan lafazh, ijtf 'jjyu yakni menampakkan cahaya api. 

Adapun naquus (lonceng) adalah kayu yang dipukul dengan kayu 
sehingga mengeluarkan suara, dan ini termasuk syiar agama Nasrani. 

'yj j Ofj {dan mengganjilkan qamat ) Lafazh ini dijadikan 

dalil oleh mereka yang mengatakan bahwa lafazh c-Ai Isi hanya 

diucapkan satu kali. Namun hadits sebelumnya telah menolak 
pandangan mereka berdasarkan keterangan yang telah kami sebutkan. 
Apabila mereka berhujjah dengan apa yang dilakukan penduduk 
Madinah, maka hal itu dapat dibantah dengan apa yang dilakukan 
penduduk Makkah, dimana amalan penduduk Makkah dalam hal ini 
telah didukung oleh hadits shahih. 


FATHUL BAARI — 19 

kampungsunnah.org 



3. Iqamah Satu Kali Kecuali lafazh (5*>Cc-*l5 oS) 


JUs Ji'jj o\j OUVI I '.<JlS d)JC> <j~h 0^ 

V} : Jlii L>$l o^Ui : J-plll-1 


607. Dari Anas, dia berkata, “Bilal diperintah untuk 
menggenapkan adzan dan mengganjilkan Iqamah.” Ismail berkata, 
“Aku menyebutkan hal itu kepada Ayyub, maka ia berkata, ‘Kecuali 
Iqamah’.” 


Keterangan Hadits : 

Ibnu A1 Manayyar berkata, “Imam Bukhari tidak memberi judul 
bab dengan lafazh yang terdapat pada hadits, dimana ia menggunakan 
kata wahidah (satu kali) sebagai ganti kata witr (ganjil). Hal itu karena 
lafazh witr (ganjil) tidak khusus menunjukkan jumlah satu kali. Oleh 
sebab itu, beliau meninggalkan lafazh yang bermakna ganda 
(musytarak) kepada lafazh yang bermakna tunggal (ghairu 
musytarak).” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hanya saja Imam Bukhari tidak 
mengatakan “satu kali-satu kali”. Hal itu dilakukan untuk 
menyesuaikannya dengan lafazh riwayat yang menjelaskan hal ini. 
Riwayat yang dimaksud dinukil oleh Ibnu Hibban dari hadits Ibnu 
Umar yang telah saya sebutkan dalam bab terdahulu, dimana 
lafazhnya adalah, j ( Adzan dua kali-dua kali dan 

qamat satu kali). Imam Daruquthni juga meriwayatkan dan 
menganggapnya sebagai hadits hasan dalam hadits yang diriwayatkan 

^ Css 

dari Abu Mahdzurah, sAHj aCb-lj £)i ay itj (Dan beliau SAW 
memerintahkannya untuk qamat dengan satu kali-satu kali). 

fs ^ S s 

(Kecuali lafazh e*>Ch' hi). Ini adalah lafazh yang dinukil 

dalam riwayat Ma’mar dari Ayyub, seperti yang telah dijelaskan. A1 
Ismaili mengatakan bahwa penyebutan hadits Simak bin Athiyah 
dalam bab ini adalah lebih tepat daripada hadits Ibnu Aliyah. Namun 
kritikan ini dapat ditanggapi dengan mengatakan bahwa Imam 


20 —FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




Bukhari bermaksud membantah sebagian orang yang menduga bahwa 
lafazh tersebut hanya sampai kepada Ayyub, sebab Imam Bukhari 
menyebutkannya sebagai dalil. Apabila menu ml beliau lafazh tersebut 
tidak berasal dari Nabi SAW, maka beliau tidak akan 
mengemukakarmya sebagai dalil. 

(aku menyebutkan) Demikian yang terdapat dalam 

kebanyakan riwayat, yakni tanpa menyebutkan objek kalimat. 
Sementara dalam riwayat A1 Kasymihani dan A1 Ashili disebutkan, 

SfjS'Ji (aku menyebutkannya ), yakni hadits Khalid. 

Hadits ini merupakan bantahan bagi mereka yang berpendapat 
bahwa lafazh qamat diucapkan dua kali-dua kali, sama seperti adzan. 
Tapi sebagian ulama mazhab Hanafi memberi penjelasan bahwa 
hadits itu telah ma.nsu.kh (hukumnya dihapus), dimana pada awalnya 
lafazh qamat diucapkan satu kali-satu kali. Kemudian hukum tersebut 
dihapus (mansukh) dengan hadits Abu Mahdzurah, yakni hadits yang 
dinukil oleh para penulis kitab Sunan yang menyebutkan bahwa lafazh 
dalam qamat diucapkan dua kali-dua kali. Apabila ditinjau dari segi 
waktu, maka hadits Anas (yang disebutkan Imam Bukhari pada bab 
ini) lebih dulu daripada hadits Abu Mahdzurah, sehingga hadits Abu 
Mahdzurah telah menghapus hukum yang ada pada hadits Anas. 

Penjelasan mereka ini ditanggapi dengan mengatakan bahwa 
dalam sebagian jalur periwayatan hadits Abu Mahdzurah terdapat 
keterangan tentang tarbi’ dan tarji\ maka konsekuensinya mereka 
haras berpendapat demikian saat adzan. 

Sementara itu Imam Ahmad mengingkari pendapat yang 
mengatakan bahwa hadits Abu Mahdzurah menghapus hukum yang 
ada dalam hadis Anas. Hal ini berdasarkan riwayat yang mengatakan 
bahwa ketika Nabi SAW kembali dari penaklukan kota Makkah ke 
Madinah, beliau SAW tetap menetapkan perbuatan Bilal yang 
melakukan qamat dengan satu kali-satu kali. Kemudian hal itu beliau 
ajarkan kepada Sa’ad bin A1 Qurzh, dan ia pun menyerukan adzan 
dengan cara demikian sepeninggal Bilal, sebagaimana yang dinukil 
oleh Ad-Daruquthni dan A1 Hakim. 


2 

Tarbi’ adalah mengucapkan takbir empat kali di awal adzan, sedangkan tarji' adalah 
mengucapkan dua kalimat syahadat sebanyak empat kali pada saat adzan -penerj. 

t FATHHL BAARI — 21 

kampungsunnah org 




Ibnu Abdul Barr berkata, “Imam Ahmad, Ishaq, Daud dan Ibnu 
Jarir berpendapat bahwa hal ini termasuk perbedaan yang 
diperbolehkan. Karena mengucapkan takbir di awal adzan sebanyak 
empat kali atau dua kali, mengucapkan dua kalimat syahadat empat 
kali atau dua kali, mengucapkan qamat dua kali-dua kali atau 
mengucapkan keseluruhan qamat satu kali, atau mengecualikan 
ucapan qad qaamat ash-shalaah, semua itu diperbolehkan. 

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan bahwa apabila seseorang 
mengucapkan takbir di awal adzan empat kali lalu mengucapkan 
kalimat syahadat empat kali, maka ia harus melakukannya dalam 
qamat dua kali-dua kali. Namun apabila adzannya tidak demikian, 
maka ia harus melakukan qamat satu kali-satu kali. Tapi dikatakan 
bahwa tidak ada satu pun ulama yang berpendapat demikian 
sebelumnya, wallahu a'lam .” 

Peiajaran yang dapat diambil 

1. Ada pendapat yang mengatakan, mengapa setiap lafazh adzan 
diucapkan dua kali-dua kali sedangkan qamat hanya satu kali. Hal itu 
karena fungsi adzan adalah untuk menyeru mereka yang tidak ada di 
tempat, sehingga perlu pengulangan agar dapat sampai kepada 
mereka, berbeda dengan qamat yang ditujukan bagi orang-orang yang 
telah hadir untuk shalat. Dari sini, maka dalam menyerukan adzan 
disunahkan berada di tempat yang agak tinggi, berbeda dengan qamat. 
Di samping itu, dianjurkan pula agar suara adzan lebih keras daripada 
suara qamat. Selanjutnya adzan hendaknya dilakukan dengan tartil 
(perlahan) sedangkan qamat dilakukan dengan cepat. 

Adapun diulanginya kalimat “ qad qaamat ash-shalaah ” pada 
saat qamat, adalah karena lafazh ini yang menjadi maksud dari qamat 
itu sendiri. Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa ini merupakan 
penjelasan yang cukup baik. 

Adapun pendapat A1 Khaththabi yang mengatakan bahwa 
menyamakan adzan dan qamat akan menimbulkan kesamaran antara 
keduanya yang dapat mengakibatkan luputnya shalat jamaah itu perlu 
diteliti kembali, sebab dalam menyerukan adzan dianjurkan untuk 
dilakukan di tempat yang agak tinggi agar orang-orang dapat 
mengengarkannya seperti yang telah diterangkan. Adapun mengenai 
takbir dua kali saat qamat juga telah diterangkan, sedangkan hikmah 


22 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




pengulangan kalimat syahadat hingga empat kali dapat dipetik dari 
penjelasan di atas. Adapun dikhususkannya kalimat tasyahud dalam 
adzan adalah karena lafazh tersebut merupakan lafazh yang paling 
agung di antara lafazh-lafazh adzan. Wallahu a'lam. 


4. Keutamaan Adzan 


obC-alS ^£3 y lit ; JlS L-j aJL i- <Jj! d ^ i ^ cA' 

ji( jjj ild Si J- ir> % 3qlsi 

q; J>. jif qJSUi qJ ill J>. yJ di 

>; ql; fj q ilr ur y\\ : jq qi 

. jk ^ ^ ^ 


608. Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW 
bersabda, “ Apabila dikumandangkan seruan (adzan) untuk shalat 
maka syetan pergi sambil mengeluarkan snara kentnt hingga tidak 
mendengar adzan. Apabila seruan telah selesai, ia pun kembali. 
Hingga apabila dikumandangkan qamat untuk shalat maka syetan 
pergi . Apabila qamat telah selesai, ia pun kembali hingga 
membisikkan di antara seseorang dengan dirinya. Ia berkata, 
‘Ingatlah ini... ingatlah ini... ’ — sesuatu. yang sebelumnya tidak 
diingat oleh orang itu — hingga seseorang tidak tahu berapa (rakaat) 
ia telah melakukan shalat.” 


Keterangan Hadits : 

Imam Bukhari menyebutkan judul bab dengan lafazh ta'dzin 
(adzan) karena lafazh tersebut tercantum dalam hadits yang beliau 
nukil di bab ini. Az-Zain bin A1 Manayyar berkata, “Lafazh ta 'dzin 
mencakup segala sesuatu yang berasal dari muadzdzin, baik 
perkataan, perbuatan maupun penampilan, dan hakikat adzan dapat 
dipahami tanpa hal-hal tersebut.” Akan tetapi secara lahiriah lafazh 


, FATHUL BAARI — 23 

kampungsunnan.org 




ta'dzin di sini cligunakan untuk mengungkap kata “adzan” secara 
khusus, berdasarkan lafazb pada hadits, ( Hingga ia 

tidak mendengar adzan {ta’dzin}). Adapun dalam riwayat Imam 
Muslim menggunakan lafazh, Jp- ( Hingga ia tidak 

mendengar snara adzan). Penggunaan kata mendengar di sini tidak 
berindikasi pada perbuatan maupun penampilan, di samping itu dari 
segi asal kalimat bahwa lafazh ta ' dzin berarti adzan. 

s 

4jj (sambil mengeluarkan snara kentut). A1 Qadhi Iyadh 

mengatakan bahwa hal ini mungkin dipahami sebagaimana makna 
lahiriahnya, karena syetan adalah jism (materi) yang juga makan 
(seperti manusia) sehingga bisa saja mengeluarkan angin. Namun ada 
kemungkinan hal ini sebagai ungkapan ketakutannya. Kemungkinan 

ini didukung oleh riwayat Imam Muslim dengan lafazh IfCap- 41, 

dimana A1 Ashma’i dan lainnya mengatakan bahwa maknanya adalah 
lari terbirit-birit. Ath-Thaibi berkata, “Sikap syetan yang 
menyibukkan dirinya agar tidak mendengar suara adzan diserupakan 
dengan suara yang memenuhi pendengarannya sehingga tidak dapat 
mendengarkan suara yang lain, kemudian dinamakan kentut untuk 
menghinakannya. ” 

Catalan : 

Secara lahiriah yang dimaksud dengan syetan adalah iblis. Hal 
inilah yang disinyalir oleh pendapat mayoritas pensyarah seperti yang 
akan disebutkan. Ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah jenis 
syetan, yakni semua pembangkang dari kalangan jin dan manusia. 
Namun yang dimaksud dalam hadits ini adalah khusus syetan dari 
kalangan jin. 

Si (hingga tidak mendengar adzan). Secara 

lahiriah syetan sengaja mengeluarkan kentut; baik dengan maksud 
menyibukkan diri dengan mendengar suara kentutnya agar tidak 
mendengar suara adzan, atau untuk meremehkannya seperti yang 
biasa dilakukan oleh orang-orang dungu. Tapi ada pula kemungkinan 
hal itu tidak dilakukan dengan sengaja, karena terdorong rasa takut 
saat mendengar suara adzan. Kemungkinan lain adalah ia sengaja 


24 —FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




buang angin untuk mendatangkan sesuatu yang belawanan dengan 
kesucian shalat, yaitu hadats. 

Hadits ini dijadikan dalil disukainya mengeraskan suara adzan, 
karena secara lahiriah kalimat, “ Hingga tidak mendengar” 
menunjukkan bahwa syetan menjauhkan dirinya sampai tidak dapat 
mendengar suara adzan. Adapun batasan jarak tersebut telah 
dijelaskan dalam riwayat Muslim, yang menyebutkan, “ Hingga 
sampai ke Rauha 

A1 A’masy meriwayatkan dari Abu Sufyan, dari Jabir yang 
menerangkan bahwa antara Madinah dengan Rauha' beijarak tiga 
puluh enam mil. Demikian pula riwayat Qutaibah dari Jarir yang 
dinukil oleh Imam Muslim. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan 
pula dari Ishaq dan Jarir tanpa menyebutkan lafazhnya. Adapun 
riwayat Ishaq dalam Musnad- nya menyebutkan, “ Hingga sampai ke 
Rauha' yang berjarak tiga pidnh mil dari Madinah.'’'’ Beliau 
menyisipkan kalimatnya dalam hadits. Namun yang menjadi pegangan 
adalah riwayat Qutaibah. Sedangkan hadits Abu Sa’id akan 
disebutkan pada bab tentang “ Keutamaan mengeraskan suara adzan”. 

J 

(selesai ) Pelaku pada kalimat ini tidak disebutkan, dan yang 

dimaksud adalah muadzdzin. Lalu hal ini dijadikan dalil bahwa antara 
adzan dan qamat terdapat jarak waktu tertentu. Berbeda dengan 
mereka yang berpendapat bahwa keutamaan shalat di awal waktu 
hanya didapatkan dengan syarat takbir yang pertama harus bertepatan 
dengan masuknya waktu shalat. 

* 

Ljjj tit ( apabila qamat dilakukan). Ada pendapat yang 
mengatakan bahwa asal kata tersebut adalah yakni *-f j (kembali). 

Namun ada pula yang berpendapat bahwa ia berasal dari kata 

yakni apabila seseorang mengisyaratkan dengan pakaiannya untuk 
memberi tahu orang lain bahwa ia telah selesai melakukan sesuatu. 
Adapun jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 
‘tatswib ’ di sini adalah qamat. Pandangan ini pula yang ditegaskan 
oleh Abu Awanah dalam kitab Shahih- nya, A1 Khaththabi dan A1 
Baihaqi serta ulama lainnya. 


, FATIOL BAARI — 25 

kampungsunnaLn.org 



Imam A1 Qurthubi berkata, bahwa kalimat ?*>Caib artinya 


dikumandangkan qamat untuk shalat. Dalam arti lain, ia kembali 
melakukan perbuatan yang menyerupai adzan. Setiap orang yang 
mengulang-ulangi suatu ucapan dinamakan “mutsawwib”. Pemyataan 
ini diindikasikan oleh riwayat Imam Muslim dari Abu Shalih, dari 
Abu Hurairah, “ Apabila ia mendengar qamat, maka ia pun pergi.” 


Sebagian ulama Kufah mengatakan bahwa yang dimaksud 
dengan “ tatswib ” adalah perkataan muadzdzin antara adzan dan 
qamat, yakni, “Ilayya alash-shalaah... Hayya alal falaah... qad 
qaam atish -shahuih ’ ’ (Mari menuju shalat... mari menuju 
kemenangan... sungguh shalat akan segera ditegakkan). Pemyataan 
seperti itu telah diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dari Abu Yusuf dan 
Abu Hanifah. Akan tetapi dalam Sunan Abu Daud dari Ibnu Umar 
disebutkan bahwa Ibnu Umar tidak menyukai adanya “ tatswib ” antara 
adzan dan qamat. Keterangan ini memberi asumsi bahwa di antara 
ulama terdahulu ada yang berpendapat seperti Abu Hanifah. 
Kemungkinan pendapat yang secara khusus dikemukakan oleh Abu 
Hanifah adalah penentuan apa yang diucapkan antara adzan dan 
qamat. 

A1 Khaththabi berpendapat, “Seeara umum makna kata ‘ tatswib ’ 
tidak dikenal selain perkataan muadzdzin ketika adzan, s^Cai! 


{Shalat lebih baik daripada tidur). Akan tetapi maksud tatswib 
dalam hadits ini adalah qamat.” 

'J&xj J&- JJ? (datang hingga membisiki ). A1 Qadhi lyadh 

berkata, “Demikianlah yang kami dengar dari mayoritas perawi 
(dengan huruf tha' yang berharakat dhammah ), namun kami telah 
menerima dari para perawi yang memiliki hafalan yang baik dengan 
lafazh J&h (dengan kasrah ) yang berarti menimbulkan was was, dan 

bacaan ini lebih sesuai. Asal makna kata tersebut adalah fA 
yaitu apabila unta menggerakkan ekomya dan memukulkan pada 
kedua pahanya. Sedangkan lafazh yakhthuru (ya£J) bermakna lewat, 

yakni syetan mendekat lalu lewat di antara seseorang dengan hatinya 
kemudian menyibukkannya. A1 Hujari dalam kitabnya yang bexjudul 


26 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



An-Nawadir melemahkan bacaan dengan dhammah (qk>) karena 
yang benar adalah menggunakan kasrah 

a o 

4~J6j '£> (antara seseorang dengan dirinya) Yakni hatinya. 

Demikianlah yang disebutkan oleh Imam Bukhari dari jalur lain dalam 
pembahasan tentang bad’ul khalq (awal mula penciptaan). A1 Baji 
mengatakan bahwa yang dimaksud adalah syetan menghalangi 
seseorang untuk dapat melakukan shalat dengan serius dan ikhlas. 

x - * • * y / J Si J J 

.JOS' £s\ :jq (ia berkata, "Ingatlah ini... ingatlah 
ini. ”) Dalam riwayat A1 Karimah ada tambahan huruf sambung waw 
(\jf £^j), demikian pula yang ada dalam riwayat Imam Muslim. 
Sementara dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab tentang “Shalat 

y y y y t ° 

Sahwi” disebutkan, ('i£j tiS* £'*). Kemudian Imam Muslim 
menambahkan dalam riwayat yang dinukil dari Abdu Rabbih dari A1 

Jo / y , „ ^ 

A’raj, f & S&j otq (Syetan mengiming-imingi 

serta memberi hctrapan-harapan dan mengingatkan kebutuhan- 
kebutuhan orang itu, dimana sebelumnya ia tidak mengingatnya). 

fM. jSo Q (terhadap apa-apa yang tidak ia ingat ) Yakni 
sesuatu yang tidak ada dalam benaknya sebelum melakukan shalat. 
Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, J3 j* £& q 

{Terhadap apa yang ia tidak ingat sebelumnya). 

Untuk itu Imam Abu Hanifah mendasari sikapnya terhadap 
orang yang mengadu kepadanya bahwa ia telah menimbun harta 
kemudian lupa tempatnya, maka Abu Hanifah memerintahkannya 
untuk shalat seraya berusaha dengan sungguh-sungguh agar tidak 
menyibukkan dirinya dengan perkara dunia. Orang itu pun 
melakukannya. Kemudian orang tersebut ingat tempat di mana 
hartanya disimpan. 

Ada pendapat yang mengatakan bahwa syetan mengingatkan 
apa yang sebelumnya telah diketahui, karena seseorang lebih condong 
kepada apa yang ia ketahui. Namun nampaknya cakupan makna hadits 
ini lebih luas dari itu, dimana syetan menyebutkan kepada seseorang 
apa yang telah ia ketahui sebelumnya agar konsentrasinya terganggu. 


FATHUL BAARI — 27 

kampungsunnah.org 



dan disebutkan pula apa yang tidak ia ketahui sebelumnya agar ia 
sibuk memikirkan hal itu. Maka, hal ini mencakup masalah dunia dan 
akhirat. Akan tetapi apakab termasuk dalam hal ini juga memikirkan 
makna ayat-ayat yang dibaca? Bisa saja hal ini masuk dalam 
cakupannya, sebab maksud syetan adalah mengurangi kekhusyuan dan 
keikhlasan dengan cara apapun. 

tp s 

(berapa (rakaat) ia telah melakukan shalat). Dalam 
riwayat Imam Bukhari dalam pembahasan tentang bad’ul khalq (awal 
mula penciptaan) melalui jalur lain dari Abu Hurairah disebutkan, Jp- 

S S fs s & s s 

liijt jl iSyk 'i (Hingga ia tidak tahn apakah telah shalat tiga 

atau empat rakaat). Hal ini akan dijelaskan dalam bab tentang 
“Sahwi”, insya Allah. 

Para ulama berbeda pendapat tentang hikmah syetan lari saat 
mendengar adzan dan qamat, tapi ia tidak lari saat mendengar bacaan 
A1 Qur'an serta dzikir yang diucapkan ketika shalat. Salah satu 
pendapat mengatakan bahwa syetan lari pada waktu adzan 
dikumandangkan agar tidak menjadi saksi bagi muadzdzin pada hari 
kiamat, karena semua jin dan manusia yang mendengar suara 
muadzdzin akan menjadi saksi pada hari kiamat. Sepertinya Imam 
Bukhari telah mensinyalir hal itu, dimana beliau menyebutkan hadits 
mengenai hal tersebut setelah hadits dalam bab ini. A1 Qadhi Iyadh 
menukil dari sebagian ulama bahwa lafazh hadits itu bersifat umum 
namun mempunyai maksud khusus, yakni mereka yang akan menjadi 
saksi pada hari kiamat hanyalah yang persaksiannya dianggap sah. 
Yang demikian itu khusus bagi orang-orang mukmin, sedangkan 
orang-orang kafir maka persaksiannya tidak diterima, Tapi pandangan 
ini dibantah oleh keterangan yang dinukil dalam riwayat-riwayat yang 
ada. Lalu Az-Zain bin A1 Manayyar mendukung pendapat pertama, 
padahal masalah tersebut masih mengandung unsur kemungkinan. 

Pendapat lain mengatakan bahwa syetan lari menjauh supaya 
tidak mendengar suara adzan, lalu kembali dan menimbulkan rasa 
was-was untuk merusak shalat. Maka apa yang dilakukan syetan pada 
waktu lari dan kembali adalah sama, yaitu menganggap remeh 
persoalan. Pendapat lainnya mengatakan bahwa syetan lari saat 
mendengar adzan karena adzan adalah panggilan untuk shalat yang di 
dalamnya ada sujud yang tidak disukainya, bahkan menjadi penyebab 


28 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



kedurhakaannya. Tetapi pendapat ini dapat disangkal, karena syetan 
kembali sebelum sujud dilakukan. Apabila syetan lari dengan sebab 
tersebut, maka ia tidak akan kembali melainkan setelah selesai sujud. 
Tapi tanggapan ini dijawab dengan mengatakan bahwa syetan lari saat 
mendengar panggilan untuk sujud untuk memperkokoh pendiriannya 
yang tidak mau sujud, kemudian ia kembali untuk merusak sujud 
orang yang shalat yang tidak ia sukai. 

Sebagian lagi mengatakan bahwa syetan lari karena adanya 
kesepakatan dari semua orang yang shalat untuk mengumumkan 
persaksian akan kebenaran serta penegakan syariat. Tapi pendapat ini 
dikritik, karena kesepakatan itu telah ada pada semua orang yang 
shalat baik sebelum adzan maupun sesudahnya. Namun kritikan ini 
kembali dijawab dengan mengatakan bahwa pengumuman itu lebih 
khusus daripada kesepakatan, karena tidak ada pengumuman yang 
menyamai adzan baik kerasnya suara saat takbir maupun bacaan yang 
lain. Oleh sebab itu, beliau SAW bersabda kepada Abdullah bin Zaid, 
“Ajarkanlah adzan itu kepada Bilal, karena suaranya lebih nyaring 
daripada kamu .” Yakni, suaranya lebih keras dan panjang sehingga 
waktu yang dibutuhkan untuk adzan cukup lama. Dengan demikian, 
syetan tidak mempunyai kesempatan membuat manusia lalai 
menegakkan shalat atau mengakhirkannya. Syetan berputus asa atas 
apa yang diumumkan oleh manusia saat itu, namun ia kembali karena 
tabiatnya yang selalu mengganggu dan menimbulkan rasa was-was. 
Sebab, waktu mengumandangkan adzan hampir tidak terselip perasaan 
riya' atau lalai. Berbeda halnya dengan shalat yang membutuhkan 
pemusatan hati, maka syetan membuka berbagai rasa was-was. Hadits 
ini diberi judul oleh Abu Awanah, “Dalil bahwa muadzdzin saat adzan 
dan qamat terhindar dari rasa was-was dan riya' karena syetan jauh 
darinya”. 

Pendapat lain memaparkan alasannya, mengapa syetan lari saat 
mendengar seruan adzan? Hal itu karena adzan merupakan seruan 
untuk melaksanakan amalan yang paling utama yaitu shalat, dimana 
bacaan adzan adalah dzikir yang paling mulia, tidak ada penambahan 
maupun pengurangan, bahkan semua dilaksanakan sesuai dengan 
perintah, sehingga syetan lari menjauh ketika mendengar seruan 
tersebut. Sedangkan shalat, tidak jarang orang yang menguranginya 
sehingga syetan mampu melakukan aksinya. Apabila ada orang yang 
mampu menunaikan semua yang diperintahkan saat shalat, niscaya 


kampungsurEffiSftfii ^ 1 29 



syetan tidak akan mendekatinya meskipun ia shalat sendirian, dan hal 
ini jarang terjadi. Apabila ada orang Iain yang sepertinya, maka lebih 
kecil kemungkinan syetan akan mendekat dan mengganggunya kecil. 
Peniyataan ini telah disinyalir oleh Ibnu Abi Jamrah, semoga Allah 
memberi berkah-Nya kepadanya. 


Catatan 

Ibnu Baththal berkata, “Makna ini mirip dengan larangan bagi 
seseorang untuk keluar dari masjid setelah muadzdzin 
mengumandangkan adzan, supaya tidak menyerupai syetan yang lari 
saat mendengar adzan, wallahu a'lam ” 


Da a Masalah Pen ting 

Pertama, sebagian ulama salaf memahami adzan yang 
disebutkan dalam hadits bab ini adalah melakukan adzan, meski tidak 
disebutkan syarat-syarat yang berlaku pada adzan seperti dilakukan 
pada waktu shalat atau syarat-syarat lainnya. Dalam Shahih Muslim 
dari riwayat Suhail bin Abi Shalih, dari bapaknya bahwa ia berkata, 
“Apabila engkau mendengar suara, maka serulah shalat .” Lain beliau 
berdalil dengan hadits ini. Kemudian diriwayatkan oleh imam Malik 
dari Zaid bin Aslam, sama seperti itu. 

Kedua, telah disebutkan hadits-hadits yang berhubungan dengan 
keutamaan adzan, sebagiannya disebutkan oleh Imam Bukhari di 
tempat lain pada kitab ini. Namun di sini beliau hanya menyebutkan 
hadits di atas, karena riwayat ini menerangkan keutamaan yang tidak 
dapat diraih selain amalan adzan. Berbeda dengan riwayat-riwayat 
lainnya, dimana keutamaan yang disebutkannya dapat diperoleh 
dengan ibadah-ibadah selain adzan, wallahu a'lam. 


5 . Mengeraskan Suara Adzan 


lljjipU 'Vlj iflif oil : jj jjill Jui- Jlij 


Umar bin Abdul Aziz berkata, “Adzanlah dengan adzan yang 
wajar. Jika tidak, maka menjauhlah dari kami.” 


30 —F THULBAARI 

kampungsunnah.org 





Uj£JSi\ J J Cf- ^ M & °if 

/» " /• X / X ,x 

x»x^ !J# ' i ^ 55 0>» x t >x x9 ^ > SJ* J^Ox x X ? # ^ 

iiljl ‘ 4 ) JlS (_gjwL>tJl wUx-w LI (1)1 0 j^>4 'Ll 4jjl ^jp ^»jLaJl j*J 

** X x X “ XX 

to^CaJb cJiU dliolJ jl dLlp ^ lili i4j*Q\j ^jJJ\ t-^>J 
% ^Jl ^3 oi>Jl <jju ^i: N <& *Ij3l gjb 

O ^ x »P sS 

. 4xLJi3l 4 J -A^Jj f \S^ 

.jJl», ^ 4rip 4 IJI (J Ju^ 4 IJI Jj^j 1 ^jI <3 IS 


609. Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi 
Sha’sha’ah A1 Anshari, kemudian A1 Mazini dari bapaknya, 
bahwasanya ia mengabarkan kepadanya sesungguhnya Abu Sa’id A1 
Khudri berkata kepadanya, “Sesungguhnya aku melihat engkau 
menyenangi kambing dan lembah. Apabila engkau berada di (tempat) 
kambingmu -atau di lembahmu- maka adzanlah untuk shalat dan 
keraskan suaramu saat mengumandangkannya, karena sesungguhnya 
tidak ada jin maupun manusia dan tidak pula sesuatu yang mendengar 
akhir suara muadzdzin melainkan akan menjadi saksi baginya pada 
hari kiamat.” 


Abu Sa’id berkata, “Aku mendengamya dari Rasulullah SAW.” 


Keterangan Hadits : 

Ibnu bin A1 Manayyar berkata, “Imam Bukhari -dalam bab ini- 
tidak menyebutkan hukum mengeraskan suara adzan, karena 
mengeraskan suara termasuk sifat adzan. Beliau juga tidak 
menyebutkan hukum adzan itu sendiri seperti yang telah dijelaskan. 
Adapun Imam An-Nasa'i memberi judul hadits ini dengan “Bab 
Pahala Mengeraskan Suara Adzan.” 

jjjiJt alp jJ L*p JlSj (Umar bin Abdul Aziz berkata) Sanad 

riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Umar, dari 
Sa’id bin Abi Husain bahwasanya seorang muadzdzin melakukan 
adzan lalu mengalunkannya seperti nyanyian, maka Umar bin Abdul 
Aziz berkata kepadanya... (lalu disebutkan seperti di atas). Tapi saya 


FATHUL BAAR1 — 31 

kampungsunricm org 




tidak menemukan nama muadzdzin yang dimaksud, tapi saya mengira 
bahwa ia berasal dari Bani Sa’ad A1 Qurzh, sebab peristiwa ini 
berlangsung saat Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah di Madinah. 

Secara lahiriah, Umar tidak melarang muadzdzin untuk 
mengeraskan suara, tapi ia merasa khawatir jika alunan suara 
muadzdzin tersebut dapat menghilangkan kekhusyukan. Kisah yang 
serupa telah diriwayatkan dalam hadits Ibnu Abbas dari Nabi SAW 
seperti yang dikutip oleh Ad-Daruquthni, namun dalam sanadnya 
terdapat perawi yang bemama Ishaq bin Abi Yahya A1 Ka’bi, dimana 
menurut Ad-Daruquthni dan Ibnu Adi ia tergolong perawi yang 
lemah. Ibnu Hibban berkata, “Tidak boleh menukil riwayat dari Ishaq 
bin Abi Yahya A1 Ka’bi.” Namun kemudian Ibnu Hibban melakukan 
kekeliruan, dimana ia mencantumkan Ishaq bin Abi Yahya dalam 
deretan perawi tsiqah (terpercaya) dalam kitabnya yang berjudul Ats- 
Tsiqat. 

XjC *i \j\ oi (bahwasanya Abu Sa 'id Al Khudri berkata 
kepadanya), yakni kepada Abdullah bin Abdurrahman. 

aJiCSij Lori (kamu menyukai kambing dan lembah). Yakni 

menyukai lembah demi kambing, sebab orang yang menyenangi 
kambing perlu merawatnya di tempat penggembaiaan; dan tempat 
seperti ini umumnya terdapat di lembah, yakni padang rumput yang 
tidak ada penghuninya. 

(di kambingmu atau di lembahmu ) 

Kemungkinan kata j' (atau) merupakan keraguan dari perawi, namun 

ada pula kemungkinan untuk menjelaskan keragaman. Sebab, 
terkadang kambing tidak berada di lembah, dan terkadang pula 
seseorang berada di lembah yang tidak ada kambingnya. 

(keraskan) Hal ini menjelaskan bahwa adzan bagi seorang 

yang hendak melakukan shalat merupakan perkara yang lumrah di 
antara mereka, karena di sini hanya diperintahkan untuk mengeraskan 
suara tanpa menjelaskan dasar hukum adzan. Riwayat ini dijadikan 
dalil oleh Ar-Rafi’i untuk menyatakan disukainya adzan bagi orang 
yang hendak shalat, meskipun hanya seorang diri. Inilah pendapat 
yang paling kuat dalam mazhab Syafi’i berdasarkan dalil bahwa adzan 


32 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



merupakan hak waktu shalat. Tapi ada juga pendapat yang 
mengatakan bahwa hal itu tidak disukai -adzan bagi orang yang 
hendak shalat sendirian- berdasarkan dalil bahwa adzan merupakan 
panggilan untuk shalat jamaah. Di antara ulama telah membedakan 
antara orang yang menginginkan shalat beijamaah dengan orang yang 
tidak menginginkannya. 

(j'J-z £-d-H 'i (tidak ada yang mendengar akhir suara 

muadzdzin) Yakni batas akhir suaranya. A1 Baidhawi berkata, “Batas 
akhir suara muadzdzin lebih kecil dibanding permulaannya. Apabila 
orang yang berada di tempat yang jauh dapat menjadi saksi pada hari 
kiamat, apalagi orang yang lebih dekat tempatnya, tentu lebih bisa 
untuk menjadi saksi.” 


*i!j '/fr (jin dan tidak pula manusia serta sesuatu ) 

Secara lahiriah termasuk juga hewan serta benda-benda mati, dan ini 
termasuk gaya bahasa yang menyebutkan kata yang bersifat umum 
setelah kata yang bersifat khusus. Hal ini didukung oleh riwayat Ibnu 

Khuzaimah yang menyebutkan, tfr Slj j*?- Slj jii Slj *j! 

(Tidak ada yang mendengar akhir suaranya, baik pohon, 


tanah, batu, jin dan manusia). Sementara dalam riwayat Abu Daud 
dan An-Nasa'i melalui jalur Abu Yahya dari Abu Hurairah 


disebutkan, ^ ‘■9°3~ p ^ (Muadzdzin 


akan diampuni dosanya sejauh -lantunan- suaranya, dan setiap 
benda yang basah dan yang kering akan bersaksi untuknya). Riwayat 
serupa dinukil pula oleh An-Nasa'i dan lainnya dari hadits A1 Barra', 
serta di-shahih-k&n oleh Ibnu As-Sakan. 


Hadits-hadits tersebut menjelaskan maksud kalimat (dan 

tidak pula sesuatu ) dalam hadits bab ini. Sebagian ulama yang tidak 
sempat menemukan hadits-hadits tersebut telah membahas lafazh ini 
dengan pembahasan yang tidak sesuai bila ditinjau dari segi 
lahiriahnya. 

■»* 

A1 Qurthubi berpendapat bahwa makna kalimat Nj (dan 

tidak pula sesuatu ) adalah malaikat. Tapi pendapat tersebut ditanggapi 
bahwa malaikat masuk dalam cakupan lafazh “jin”, karena malaikat 
adalah makhluk yang tidak terlihat oleh kasat mata. Ulama lainnya 


FATH3JL BAAKI — 33 

kampungsunnah org 



berpendapat bahwa yang dimaksud adalah semua makhluk hidup 
sampai yang tidak berpikir (binatang), kecuali benda-benda mati yang 
dapat mendengar suara muadzdzin. Sebagian mereka ada pula yang 
memahami sebagaimana makna lahiriahnya, dan ini tidak mustahil 
baik dalam tinjauan akal maupun syariat. 

Ibnu Bazizah berkata, “Biasanya pendengaran, persaksian dan 
tasbih hanya lahir dari sesuatu yang hidup, maka apakah yang 
demikian itu merupakan hikayat tentang kondisinya dimana benda- 
benda yang ada dapat berbieara dengan kebesaran penciptanya, atau 
ia berlaku sebagaimana makna lahiriahnya? Sementara bukan perkara 
yang mustahil bila Allah SWT menciptakan pada benda-benda 
tersebut kehidupan dan kemampuan berbieara. Adapun pembahasan 

seperti ini telah dijelaskan ketika menerangkan perkataan neraka, jil 
Coju {Sebagian dariku telah memakan sebagian yang lain). Hal 
ini juga akan dijelaskan pada hadits yang menyebutkan, cilS oj 
d/pdLi cJib*- CwJ (Sapi berkata, “Sesungguhnya aku dicipta untuk 
pertanianS) Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Jabir bin 
Samurah dari Nabi SAW disebutkan, [p dlT ly**- ^<Jl 

{Sesungguhnya aku mengetahui batu yang dahulu memberi salam 
kepadaku ).” Demikian perkataan Ibnu Bazizah. 

Ibnu At-Tin menukil dari Abu Abdul Malik bahwa perkataan 
dalam hadits “ tidak pula sesuatu ” adalah seperti firman Allah SWT, 

e^ukj *5/1 j* DJj “Dan tidak ada sesuatu pan melainkan 

bertasbih memuji-NyaS (Qs. A1 Israa'(17): 44) Tapi pendapat ini 
ditanggapi bahwa hubungan ayat dengan masalah tersebut masih 
diperselisihkan. Namun saya tidak mengetahui dasar tanggapan ini, 
sebab baik hadits maupun ayat adalah sama dalam kemungkinan dan 
penukilan perbedaannya. Kecuali jika dikatakan bahwa ayat tersebut 
tidak diperdebatkan keumumannya, tetapi yang diperselisihkan adalah 
apakah tasbih (pujian) dari sebagian benda itu dipahami sebagaimana 
makna sebenamya (hakikat) atau hanya dipahami dalam bentuk majaz 
(kiasan) yang berbeda dengan hadits, wallahu a'lam. 




Catalan 


Apakah rahasia dibalik persaksian yang dilakukan di hadapan 
Dzat Yang Maha Mengetahui apa-apa yang tersembunyi dan yang 
nampak? 

Rahasia persaksian ini adalah untuk menjelaskan bahwa 
sesungguhnya hukum-hukum yang ada di akhirat adalah seperti 
hukum-hukum makhluk di dunia, baik berupa pengajuan tuntutan, 
jawaban serta persaksian. Demikian dikatakan oleh Az-Zain bin A1 
Manayyar. Sedangkan At-Turbisyti mengatakan, bahwa maksud 
persaksian ini adalah untuk memaklumkan keutamaan dan ketinggian 
derajat orang itu pada hari kiamat. Sebagaimana Allah SWT 
membeberkan keburukan sebagian kaum dengan persaksian, Allah 
SWT juga mengangkat derajat sebagian kaum dengan persaksian pula. 


Saulu XjC* Jvs (Abu Sa ’ id berkata, “Aku mendengarnya ... ”) A1 

Karmani mengatakan bahwa yang dimaksud adalah perkataan 
terakhir, yakni kalimat, ‘‘‘'Sesungguhnya tidak ada yang mendengar ...” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini telah diriwayatkan oleh 
Ar-Rafi’i daiam syarah- nya, bahwa Nabi SAW berkata kepada Abu 
Sa’id A1 Khudri, “Sesungguhnya engkau menyenangi kambing. ..” dan 
seterusnya. Sementara A1 Ghazali serta gurunya A1 Qadhi Husain, 
Ibnu Daud (pensyarah Al Mukhtashar) dan selain mereka telah 
mendahuluinya. Tapi Imam An-Nawawi mengeritik hal itu. Lalu Ibnu 
Ar-Raf ah mencoba menjawab kritikan terhadap para ulama tersebut 
dengan mengatakan bahwa mereka memahami maksud perkataan Abu 
Sa’id Al Khudri, “Aku mendengarnya dari Rasulullah SAW', yaitu 
semua perkataan yang diucapkan sebelumnya. Namun kelemahan 
jawaban ini cukup jelas. 


Hadits itu telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Ibnu 
Uyainah dengan lafazh, i&tjulu jjjli tsaljJl Ji til : jjf JtS 

# v *+*,,*,, o's 1 9 S ' l 'oAsS os 2 i 

Qs- <&' (Abu Sa ’id berkata, 


“Apabila engkau berada di lembah maka keraskanlah suaramu saat 
adzan, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw 
bersabda, ‘Tidak ada yang mendengar... ’. ”) dan seterusnya. 
Kemudian diriwayatkan juga oleh Yahya Al Qaththan dari Malik, 

“Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ^*11 Si aAs t dJ*Jjii ciM tit 


1 FATHHL BAARI — 35 

kampungsunnan.org 




(Apabila engkau adzan maka keraskanlah suaramu, karena 
sesungguhnya tidak ada yang mendengar. ..) dan seterusnya seperti di 
atas.” Dengan demikian, secara lahiriah penyebutan kata “kambing” 
dan “lembah” hanya sampai kepada Abu Sa’id (mauquf). Wallahu 
a'lam. 


Pelajaran yang dapat diambil 

Dalam hadits ini ada sejumlah pelajaran yang dapat kita petik, di 

antaranya: 

1. Disukainya melantunkan adzan dengan keras agar semakin 
banyak yang menghadiri shalat jamaah, selama tidak 
menyusahkan atau mengganggu yang lain. 

2. Menyenangi kambing serta lembah terpencil khususnya saat 
terjadi fitnah merupakan amalan para ulama salaf. 

3. Boleh tinggal di pedusunan serta bergaul bersama orang-orang 
terpencil dengan syarat memiliki pengetahuan yang memadai 
dan merasa aman dari pengaruh sikap mereka yang tidak 
beradab. 

4. Disukainya mengumandangkan adzan bagi orang yang shalat 
sendirian, meskipun tidak ada orang lain yang akan shalat 
bersamanya, karena makhluk lain yang mendengarkannya akan 
menjadi saksi. 


6. Jaminan Keamanan dari Pertumpahan Darah Karena 

Adzan 


LJ Gy li l> 131 oiT Xj X aUI yji 01 dJJG y 

S S " /• / / 

SO s s s Q s } Jl 

° y '° ' * I • <' • «■ . | f. - f ' " ... «- i. ' O f S'" 11> S o s-s 

blit OLs j j ijr^i 

GS cod' ^5i ^ Ji >f d3i 

|»Ji 01 j c^tli? ^ 1 cb-S”"j ^ s U131 j pJj 


36 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




llJ} t j>r I(JlS .^il-j ‘tlii iS^ (_5^^ 

.^jJij ju^j Jjij iijju jjt-3 «&> Jji jt* ysi ijfj dii 

^ it ^si ill : Jli jjLj aSp a 1!I jk Alii Jj^f, Llli : Jli 

r- O? j»j5 Ulji ^1 ^1 i ~-~ i . y^ 


610. Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW apabila 
memerangi suatu kaum bersama kami, maka beliau tidak menyerang 
hingga datang waktu Subuh lalu memperhatikan; apabila beliau 
mendengar adzan maka beliau tidak menyerang mereka, sedangkan 
apabila beliau tidak mendengar adzan maka beliau menyerang 
mereka. Ia berkata, “Suatu ketika kami keluar ke Khaibar, dan kami 
sampai ke tempat mereka di malam hari. Ketika masuk waktu Subuh 
dan tidak terdengar suara adzan, maka beliau SAW naik 
(kendaraannya) dan aku pun naik di atas kendaraan dengan 
membonceng di belakang Abu Thalhah, dan sungguh kakiku telah 
menyentuh kaki Nabi SAW.” la berkata, “Mereka pun keluar 
menyongsong kami dengan pasukan dan orang-orang sipil. Ketika 
mereka melihat Nabi SAW, mereka berkata, ‘Muhammad -demi 
Allah- Muhammad dan pasukan’.” Ia berkata, “Ketika Rasulullah 
SAW melihat mereka, beliau bersabda, ‘Allah Maha Besar, Allah 
Maha Besar, telah hancur Khaibar. Sesungguhnya apabila kita turun 
di pelataran suatu kaum, maka sungguh buruk pagi hari bagi orang- 
orang yang diberi peringatan 


Keterangan Hadits : 

Az-Zain bin A1 Manayyar berkata, “Dengan judul bab ini dan 
dua bab sebelumnya. Imam Bukhari bermaksud menjelaskan faidah 
adzan. Bab pertama menerangkan keutamaan adzan, yaitu 
mengumpulkan orang-orang untuk melakukan shalat jamaah. Bab 
kedua menerangkan keutamaan adzan bagi orang yang shalat 
sendirian, dimana ia akan disaksikan oleh setiap yang mendengamya. 
Sedangkan bab ketiga, menerangkan jaminan keamanan dari 
pertumpahan darah saat terdengar adzan.” Beliau melanjutkan, 
“Apabila faidah-faidah ini tidak didapatkan pada pelaksanaan adzan, 
maka saat itu tidak disyariatkan melakukan adzan kecuali sekedar 


FATHUL BAARI — 37 

kampungsunnah.org 




mengikuti suara adzan saat mendengamya. Oleh sebab itu. Imam 
Bukhari menyebutkan setelah bab ini bab “Apabila Seseorang 
Mendengar Seruan Adzan”. Demikian perkataan Az-Zain bin A1 
Manayyar. 

Konteks hadits dengan judul bab tampak sangat jelas, sedangkan 
kandungan matan (materi hadits) yang lainnya berkaitan dengan 
masalah jihad. Imam Bukhari menyebutkan hadits ini lebih lengkap 
beserta faidah-faidahnya dalam kitab tentang “jihad”. Sementara 
Imam Muslim telah meriwayatkan pula penggalan hadits ini yang 
berkaitan dengan adzan, dimana penyajiannya nampak lebih jelas. 
Riwayat tersebut beliau nukil melalui Hammad bin Salamah dari 
Tsabit, dari Anas, dia berkata, Biasanya Rasulullah SAWmenyerang 
saat fajar terbit, dan beliau SA W biasa mendengarkan adzan. Apabila 
terdengar adzan maka beliau SAW tidak menyerang, namun apabila 
tidak mendengar adzan maka beliau menyerang .” 

A1 Khaththabi berkata, “Hadits ini menjelaskan bahwa adzan 
merupakan syiar Islam, maka tidak boleh ditinggalkan. Apabila 
penduduk suatu negeri sepakat untuk meninggalkan adzan, maka bagi 
sultan (penguasa) untuk memerangi mereka. Pemyataan ini 
merupakan salah satu pendapat ulama, dan salah satu pendapat dalam 
madzhab Syafi’i.” 

Ibnu Abdul Barr mengemukakan pandangan yang agak ganjil, 
dimana ia mengatakan, “Aku tidak mengenal adanya perbedaan, 
dimana pandangan para sahabat kami menyatakan bahwa seseorang 
yang mengucapkan syahadat pada saat adzan dapat dijadikan 
pegangan untuk menghukuminya sebagai Muslim. Kecuali apabila ia 
seorang pengikut Aliran Isawiyah, dimana ia tidak masuk dalam 
eakupan hadits bab ini, karena golongan Isawiyah adalah aliran dalam 
agama Yahudi yang muncul pada akhir kekuasaan Bani Umayyah. 
Aliran ini mengakui kerasulan Muhammad SAW, akan tetapi mereka 
membatasinya pada orang-orang Arab saja. Aliran yang dimaksud 
dinisbatkan kepada seorang laki-laki yang bemama Abu Isa, yang 
menjadi pencetus lahimya aliran tersebut.” 


38 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



7. Apa Yang Diucapkan Saat Mendengar Adzan 


lil :<JlS aJlp <U 1 aDI J 01 j 

; !> ^ 0 ^ fi ^ ^ s’ O f ^ $ f Jo s- 

J j^JL> L* *Jjdl 


611. Dari Abu Sa’id A1 Khudri bahwasanya Rasululiah SAW 
bersabda, “ Apabila kalian mendengar adzan, maka katakanlah seperti 
apa yang dikatakan oleh muadzdzin (orangyang adzan)” 


✓ ✓ > £* .• * e •,» «" i. .. # - ^ t. o' .'o o &*//#/ 

Aiii j yj ijlUj of oy Ji aL jiS dy 


c ✓ ,xo o !v / / o / 


612. Dari Muhammad bin Ibrahim bin Al.Harits, dia berkata, 
“Telah menceritakan kepadaku Isa bin Thalhah, bahwasanya suatu 
hari ia mendengar Muawiyah, lalu ia mengatakan sepertinya hingga 
perkataannya, ‘Wa asyhadu anna muhammadan Rasululiah (dan 
aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah)’.” 


, s’ S ,S> s’ l ✓ > Q * 0 s' s’g,V s’ . Os’ s’ s y 0 * ~ 0 . . s’ffi s' 

i*Ljv£! UiJe»- : J13 y j?r ^ UjA?- I O'-® j-*>j {ji i3'^ss>\ bj A?- 

if S' S’ 

6 ' \i~ \ 1,- l'.l' 0 I * . 0 ' sfi S’ S’ S*> s' * *s’ 0 s' s* s' Q s' 

: Jli UJ : Jb 4 j» *<Jb U* 

\'j£* :J\ij ilb Ni Si :Jli sSCji 

i « s' S> S' 

•(JjA (J-ri 3 


613. Ishaq bin Rahawaih telah menceritakan kepada kami, dia 
berkata, “Wahab bin Jarir telah menceritakan kepada kami, dia 
berkata, “Hisyam telah menceritakan kepada kami dari Yahya... sama 
seperti itu.” 

Yahya berkata, “Sebagian saudara-saudara kami telah 
menceritakan kepadaku, dia berkata, “Ketika ia (muadzdzin) 
mengatakan, l hayya ‘alash-shalaah 1 (mari menuju shalat)’, maka dia 


FATHUL BAARI — 39 

kampungsunnah.org 




berkata, ‘ laa haula walaa quwwata illaa billaah (tidak ada daya dan 
upaya kecuali dari Allah semata)’. Dia berkata, ‘Demikianlah kami 
mendengar Nabi kalian SAW mengucapkannya’.” 

Keterangan Hadits : 

Lafazh judul bab di atas adalah lafazh riwayat yang dinukil oleh 
Abu Daud Ath-Thayalisi dari Ibnu A1 Mubarak, dari Yunus, dari Az- 
Zuhri sehubungan dengan hadits bab ini. 

Imam Bukhari lebih memilih untuk tidak menetapkan hukum 
masalah ini karena kuatnya perbedaan pendapat dalam hal ini seperti 
yang akan diterangkan. Namun yang nampak dari sikapnya adalah 
mendukung pendapat jumhur ulama, yaitu mengucapkan sebagaimana 

yang diucapkan oleh muadzdzin kecuali “ hai’alatain ^ 

s s o s ^ 

yfT, karena hadits Abu Sa’id yang pertama disebutkan di 

bab ini bersifat umum, sedangkan hadits Muawiyah yang disebutkan 
sesudahnya bersifat khusus. Sementara dalam kaidah dikatakan bahwa 
nash yang bersifat khusus harus didahulukan daripada nash yang 
bersifat umum. 

'ij (apabila kalian mendengar) secara lahiriah keharusan 

untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh orang yang 
mengumandangkan adzan adalah hanya bagi mereka yang 
mendengamya, sehingga apabila seseorang melihat muadzdzin di atas 
menara ketika masuk waktu shalat, dan ia mengetahui bahwa 
muadzdzin sedang mengumandangkan adzan namun tidak mendengar 
suaranya, baik karena tuli atau karena jarak yang sangat jauh, maka ia 
tidak disyari’atkan untuk mengikuti ucapan muadzdzin (menjawab 
adzan). Demikian pemyataan Imam An-Nawawi dalam kitabnya 
Syarh Al Muhadzdzab. 

J « o Jl / / e fs 

JjA U {maka katakanlah sama seperti yang 

dikatakan oleh muadzdzin ) Ibnu Wadhdhah mengklaim bahwa lafazh 
“muadzdzin” dalam hadits ini termasuk lafazh ‘ mudraf 3 dan 

» * s O S *s 

bahwasanya hadits tersebut berhenti sampai, Jyfii U Jl? ijlyal {seperti 


3 Lafazh mudraj adalah lafazh yang berasal dari perawi yang disisipkannya dalam lafazh 
hadits, tanpa memberi keterangan bahwa lafazh tersebut bukan bagian hadits- peneij. 

40 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 





apa yang ia katakan). Namun pandangan ini dapat disangkal, dimana 
pemyataan bahwa suatu lafazh termasuk mudraj tidak dapat hanya 
berdasarkan klaiin tanpa bukti yang kuat, sementara riwayat-riwayat 
dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim serta Al Muwaththa' 
mencantumkan lafazh “Muadzdzin”. Adapun tindakan penulis kitab Al 
‘Umdah yang tidak mencantumkan lafazh tersebut dinilai tidak tepat. 

* * 

J J*i U {apa yang dikatakannya). Al Karmani berkata, “Lafazh 
yang dipakai adalah bentuk mudhari’ (present/kata keija bentuk 
sekarang)” dan tidak menggunakan bentuk madhi (larnpau) JlS U. Hal 

itu sebagai isyarat bahwa jawaban orang yang mendengar adzan 
diucapkan setiap muadzdzin selesai mengucapkan satu kalimat.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa pemyataan tegas mengenai 
hal ini sebagaimana riwayat Imam An-Nasa'i dari hadits Ummu 

Habibah yang menyebutkan, Syk US' Jyu dXk A) -Ji 

ciwJ oisjUil (beliau SAW mengucapkan sama seperti yang 
dikatakan oleh muadzdzin hingga ia berhenti).” 


Adapun Abu Al Fath Al Ya’mari mengatakan bahwa makna 
lahiriah hadits tersebut adalah Nabi SAW mengucapkan seperti apa 
yang diucapkan muadzdzin setelah selesai. Akan tetapi hadits-hadits 
yang menyatakan bahwa jawaban adzan diucapkan setiap selesai satu 
kalimat menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah menjawab setiap 
kalimat setiap kali selesai diucapkan oleh muadzdzin. 


Beliau hendak mengisyaratkan dengan perkataannya ini pada 
hadits Umar bin Al Khaththab yang dikutip oleh Imam Muslim dan 
lainnya. Apabila seseorang tidak menjawab adzan hingga selesai, 
maka ia boleh menjawabnya dengan segera selama jarak waktu belum 
terlalu lama. Hal ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab 
Syarh Al Muhadzdzab sebagai masalah yang membutuhkan penelitian. 
Para ulama telah mengatakan hal serupa jika seseorang terhalang 
menjawab adzan, seperti sedang melakukan shalat. 


/ o 

Secara lahiriah lafazh Ji? (seperti) menunjukkan bahwa jawaban 

adzan sama persis seperti yang diucapkan oleh muadzdzin dalam 
semua kalimat. Tetapi hadits Umar dan hadits Muawiyah (yang akan 

disebutkan) mengecualikan lafazh (5*>CaJf J* dan ^), 


FATHUL BAARI — 41 

kampungsunnah.org 



dimana jawaban keduanya adalah dib oy •jJj Jy- (tidak ada daya 

dan upaya kecuali dari Allah semata). Inilah yang dijadikan dalil oleh 
Ibnu Khuzaimah, yang juga merupakan pandangan jumhur ulama. 
Namun Ibnu A1 Manayyar berkata, “Ada kemungkinan hal itu 
termasuk perbedaan yang diperbolehkan, sehingga bisa saja suatu saat 
mengueapkan seperti di atas dan pada kali yang lain mengueapkan 
seperti apa yang dikatakan oleh muadzdzin.” Sementara sebagian 
ulama muta’akhirin menukil dari sebagian ahli ushul, bahwa apabila 
lafazh yang bersifat khusus dapat dikompromikan dengan lafazh yang 
bersifat umum, maka indikasi keduanya wajib diamalkan. Lalu 
mereka (sebagian ulama muta’akhirin) menegaskan, “Jika demikian 
mengapa tidak dikatakan disukainya bagi yang mendengar untuk 
mengueapkan (3*>Cah atau (rbUli Jy-) dan oji 'ij Jy- *1 

sekaligus.” Tapi pendapat ini kembali dijawab dengan mengatakan 

bahwa yang masyhur dari segj makna bahwasanya lafazh-lafazh adzan 
selain “hai ’alah ” antara muadzdzin dan pendengar mendapat pahala 
yang sama. Adapun ‘'hai’alah” maksudnya adalah panggilan untuk 
shalat, dan yang demikian itu khusus bagi muadzdzin. Maka 
pendengar yang tidak mendapatkan pahala “ hai’alah” diberi ganti 
dengan pahala “ hauqalah Namun mereka yang tidak sependapat 
bisa saja mengatakan, “Orang yang menjawab mendapatkan pahala 
mengueapkan ‘ hai’alah’ dilihat dari ketaataannya terhadap perintah. 
Sehingga mungkin kesadarannya semakin bertambah serta semakin 
bergegas untuk menegakkan shalat bila kalimat panggilan itu terulang- 
ulang dalam pendengarannya, pertama ia dengar dari muadzdzin dan 
kedua ia dengar dari dirinya sendiri.” Persoalan ini mirip dengan 
perselisihan mengenai perkataan makmum, ‘ Sami’allahu liman 
hamidah ’ seperti yang akan dijelaskan. 

Ath-Thaibi berkata, “Makna hai’alah adalah ‘Marilah 
menghadap sesama lahir dan batin kepada petunjuk yang ada di 
hadapan mata serta keberuntungan dan kenikmatan yang akan 
datang.” Maka sangat sesuai bila orang yang mendengar mengatakan, 
‘Ini adalah perkara besar, aku tidak mampu tnelakukannya melihat 
kelemahan yang ada pada diriku, kecuali apabila Allah memberi taufik 
kepadaku dengan daya dan upaya-Nya’.” 

Keterangan seperti itu sangat sesuai dengan apa yang 
diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata, “Telah 


42 —FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



diceritakan kepadaku bahwa manusia diam saat adzan, sebagaimana 
mereka diam saat mendengar bacaan A1 Qur’an. Mereka tidak 
mengatakan apa-apa kecuali mengucapkan seperti apa yang dikatakan 

oleh muadzdzin. Hingga apabila muadzdzin mengucapkan ( 
sbUdi) mereka mengatakan, 5ji J °J- *5l dan apabila muadzdzin 

mengucapkan, (rbUh J~), mereka mengatakan, -5si U {apa yang 

dikehendai Allah)." 


Jawaban seperti hadits ini menjadi pendapat sebagian madzhab 
Hanafi. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dari Utsman seperti itu. 
Lalu diriwayatkan dari Sa’id bin Jubair, dia berkata, “Jawaban bagi 

hai ’alah adalah, j (kami dengar dan kami taat). Di samping 

itu masih terdapat pandangan-pandangan lainnya, diman a sebagian 
berpendapat tidak ada jawaban bagi muadzdzin kecuali saat ia 
mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada pula yang mengatakan 
seperti itu dan takbir. Yang lain mengatakan ditambah dengan ucapan 
‘hauqalah’ tanpa ucapan yang akhir. Sebagian lagi mengatakan, 
bahwa mengungkapkan kalimat yang berindikasi tauhid dan 
keikhlasan sudah mencukupi, dan inilah pendapat yang dipilih Ath- 
Thahawi.” 


Kemudian para ulama menukil pula perbedaan pendapat yang 
lain seperti; apakah ada jawaban apabila muadzdzin melakukan tarji 4 , 
dan apabila seseorang mendengar suara muadzdzin yang lain maka 
apakah ia haras menjawabnya atau tidak setelah ia menjawab adzan 
yang pertama. An-Nawawi berkata, “Saya tidak melihat pembahasan 
mengenai hal ini di kalangan ulama madzhab kami.” Sementara Ibnu 
Abdussalam berkata, “Hendaknya setiap adzan itu dijawab. Namun 
jawaban adzan pertama adalah lebih utama, kecuali pada adzan 
Shubuh dan Jum’at, dimana kedudukan kedua adzan pada waktu- 
waktu tersebut adalah sama karena keduanya telah disyariatkan.” 

>> e 

Pada hadits ini terdapat dalil bahwa lafazh (seperti) tidak 

mengharaskan persamaan dari segala segi, karena kalimat “ Sama 
seperti apa yang ia (muadzdzin) ucapkan ” tidak berarti mengeraskan 
suara sebagaimana halnya muadzdzin. Demikian yang dikatakan 


4 mengulangi syahadat empat kali -penerj. 


FATHUL BAARI — 43 

kampungsunnan.org 




dalam salah satu pendapat. Namun pada hakikatnya masalah ini perlu 
dibahas lebih mendalam, sebab maksud “persamaan” pada hadits ini 
adalah dalam ucapan bukan sifat ucapan itu. Adapun perbedaan antara 
muadzdzin dengan orang yang mendengar dalam hal ini adalah bahwa 
maksud muadzdzin adalah menyeru atau memberi tahukan sehingga 
membutuhkan suara yang keras, sedangkan maksud orang yang 
mendengar adalah dzikir sehingga cukup dengan suara perlahan atau 
sedikit keras (tidak terlalu keras seperti muadzdzin). Namun tidak 
cukup bila hanya diucapkan dalam hati tanpa melafazhkan dengan 
lisan berdasarkan makna lahiriah hadits yang memerintahkan untuk 
mengatakannya (dengan lisan). 

Ibnu A1 Manayyar mengemukakan pendapat yang ganjil, 
dimana ia mengatakan bahwa hakikat adzan adalah apa yang berasal 
dart muadzdzin; baik perkataan, perbuatan maupun penampilan. 
Pendapat ini disangkal, karena makna adzan secara bahasa adalah 
pemberitahuan, kemudian syariat mengkhususkannya pada lafazh- 
lafazh dan waktu-waktu tertentu. Apabila syarat-syarat ini telah 
terpenuhi, maka adzan dianggap sah. Adapun masalah perkataan, 
perbuatan maupun penampilan hanyalah sebagai pelengkap saja, 
karena wujud adzan telah konkrit tanpa semua itu. Apabila apa yang 
dikatakan oleh Ibnu A1 Manayyar benar, maka bacaan tasbih yang 
dibaca sebelum adzan Subuh dan Jum’at serta shalawat Nabi SAW 
adalah termasuk bagian adzan. Padahal semua ini tidak termasuk 
adzan, baik dalam tinjauan bahasa (etimologi) maupun dalam tinjauan 
syariat (terminologi). 

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya menjawab muadzdzin meski 
sedang melakukan shalat sebagai pengamalan makna lahiriah perintah 
yang ada, sebab orang yang menjawab adzan tidak bermaksud 
berbincang-bincang. Namun sebagian mengatakan hendaknya orang 
yang sedang shalat menjawab adzan setelah selesai shalat, karena 
dalam shalat terdapat kesibukan. Sebagian lagi membolehkan orang 
yang shalat untuk menjawab adzan kecuali saat muadzdzin 
mengatakan, “hayya alash-shalaah ” dan “hayya alal falaah ”, karena 
kedua kalimat ini seperti pembicaraan yang ditujukan kepada 
manusia. Sedangkan lafazh adzan yang lainnya berupa dzikir, maka 
diperbolehkan untuk diucapkan saat shalat, Akan tetapi bagi mereka 
yang menjawab kedua kalimat tadi dengan lafazh “laa haula walaa 
quwwata ilia billah ”, maka tidak ada halangan untuk 


44 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



mengucapkannya saat shalat, karena kalimat ini termasuk dzikir, 
Demikian dikatakan oleh Ibnu Daqiq A1 ‘Id. Sedangkan Ibnu 
Abdussalam dalam fatwanya mengatakan, bahwa seorang yang shalat 
tidak diperkenankan menjawab adzan apabila sedang membaca A1 
Faatihah, karena membaca A1 Faatihah secara berkesinambungan 
adalah wajib hukumnya. Tetapi apabila tidak sedang membaca A1 
Faatihah, maka diperbolehkan untuk menjawab adzan. 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka apabila seseorang 
menjawab adzan ketika sedang membaca Al Faatihah ia wajib 
mengulangi bacaannya dari awal. Apa yang beliau katakan ini 
merupakan hasil penelitian. Adapun pandangan yang masyhur dalam 
madzhab Syafi’i adalah tidak disukainya menjawab adzan saat shalat, 
bahkan diakhirkan liingga selesai shalat. Demikian pula halnya 
apabila seseorang sedang berhubungan intim atau buang hajat. Hanya 
saja apabila orang yang shalat tadi menjawab dengan mengatakan, 
“hayya alash-shalaah” dan “ hayya alal falaah”, maka shalatnya 
dianggap batal. Akan tetapi Imam Syafi’i menyatakan secara tekstual 
dalam kitabnya, Al Umm, bahwa shalat tidak batal dengan sebab 
menjawab seperti itu. 

Selanjutnya hadits dalam bab ini dijadikan pula sebagai dalil 
disyariatkannya menjawab ucapan muadzdzin saat qamat. Mereka 
mengatakan, “Kecuali dua kalimat qamat yang dijawab dengan 
mengatakan, ‘ aqaamahallahu wa adaamahu (semoga Allah 
menegakkan dan melestarikannya)’. Alasan sehingga kalimat ‘ hayya 
alash-shalaah ’ dan ‘ hayya alal falaah ’ pada saat adzan dijawab 
dengan kalimat ( laa haula walaa quwwata ilia billah dikemukakan 
pula sebagai alasan di tempat ini. Akan tetapi mungkin dibedakan 
bahwa adzan merupakan pemberitahuan yang bersifat umum sehingga 
terasa sulit bila semuanya menjadi orang-orang yang mengajak kepada 
shalat. Sedangkan qamat adalah pemberitahuan yang bersifat khusus 
dan jumlah orang yang mendengarkannya juga terbatas, maka tidak 
ada kesulitan bila di antara mereka saling mengajak satu sama lain.” 

Hadits dalam bab ini juga dijadikan dalil tentang wajibnya 
menjawab adzan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dari 
sebagian kaum salaf. Inilah pendapat yang dipegang dalam madzhab 
Hanafi, golongan Zhahiriyah dan Ibnu Wahab. Sementara jumhur 
(mayoritas) ulama mendukung pandangan mereka dengan hadits yang 
diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, “Bahwasanya 


FATHUL BAAR1 — 45 

kampungsunnan org 



Rasulullah SAW mendengar muadzdzin (mengumandangkan adzan) 
Ketika ia bertakbir, Rasulullah SAW mengatakan, "Alai filhrah (di 
atas fithrah)’. Ketika ia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka 
beliau SAW mengatakan, ‘Kharaja minannaar (ia keluar dari 
neraka)’.” 

Jumhur mengatakan, “Karena Rasulullah SAW mengatakan 
selain yang diucapkan oleh muadzdzin, maka kami pun mengetahui 
bahwa perintah untuk menjawab adzan hukumnya mustahab 
(disukai).” Akan tetapi perkataan mereka dikritik, karena tidak 
ditemukan keterangan dalam hadits yang menunjukkan bahwa beliau 
SAW tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh muadzdzin. Bisa 
saja beliau SAW mengatakan hal itu namun tidak dinukil oleh perawi 
sebab ucapan tersebut termasuk hal yang telah dimaklurni oleh semua. 
Oleh karena itu, perawi hanya menukil lafazh tambahan yang tidak 
biasa diucapkan oleh beliau SAW. Di samping itu, kemungkinan 
peristiwa dalam hadits ini terjadi sebelum adanya perintah untuk 
menjawab adzan dengan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh 
muadzdzin. Kemungkinan lain bahwa ketika beliau memerintahkan 
hal itu, maka beliau tidak ingin memasukkan dirinya dalam golongan 
orang-orang yang menjadi sasaran perintah tersebut. Dikatakan pula 
bahwa kemungkinan yang dimaksud dalam hadits itu bukanlah adzan 
seperti yang kita kenal. Namun pandangan terakhir ini dibantah, 
karena pada sebagian jalur periwayatan hadits itu disebutkan bahwa 
ketika itu waktu shalat telah tiba. 


aUi J j djl Siw Jlaj iSji iujl4jt 


(bahwasanya di suatu hari ia mendengar Mu 'awiyah berkata seperti 
apa yang dikatakannya -hingga pada perkataannya- dan aku bersaksi 
bahwasanya Muhammad Rasulullah ). Demikianlah Imam Bukhari 
menyebutkannya di sini dengan ringkas, Abu Daud Ath-Thayalisi 

meriwayatkan dalam Musnad -nya dari Hisyam dengan lafazh, 



saSC* i \j> jL Jiis AjjUi (Suatu 


ketika kami bersama Muawiyah, lalu muadzdzin mengumandangkan 
adzan, maka dia mengatakan seperti apa yang dikatakannya 
(muadzdzin), kemudian dia berkata, “Demikianlah aku mendengar 
Nabi kalian. ”). Kemudian Imam Bukhari berkata, “Ishaq telah 
menceritakan kepada kami Wahab bin Jarir, telah mengabarkan 
kepada kami Hisyam dari Yahya, telah menceritakan kepada kami. 


46 —FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



sama seperti itu.” Yahya berkata, “Telah menceritakan kepadaku 
sebagian saudara-saudara kita, bahwasanya ketika (muadzdzin) 
mengatakan ‘ Hayya alash-shalaah (marilah menuju shalat), dia 
(Muawiyah) berkata, "Laa haula walaa quwwata ilia billah (tidak ada 
daya dan upaya kecuali dart Allah semata)’. Lalu dia berkata, 
‘Demikianlah aku mendengar Nabi kalian mengatakannya’.” 

Maksud Imam Bukhari dengan perkataannya “seperti itu” adalah 
untuk mengisyaratkan kepada lafazh yang beliau nukil sebelumnya. 
Sementara Imam Bukhari tidak mencantumkan selurah lafazh hadits, 

Kemudian hadits ini telah sampai kepada kami dengan lengkap 
melalui beberapa jalur dari Hisyam. Di antaranya jalur A1 Ismaili dari 
Mu’adz bin Hisyam, dari bapaknya, dari Yahya, bahwa Muhammad 
bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami. Demikian juga Isa bin 
Thalhah, dia berkata, “Kami masuk menemui Muawiyah, lalu 
muadzdzin mengumandangkan adzan untuk shalat. Muadzdzin 
berkata, ‘ Allaahu akbar... Allaahu Akbar (Allah Maha Besar... 
Allah Maha Besar’). Muawiyah berkata, "Allahu Akbar... Allahu 
Akbar’. Muadzdzin berkata, ‘ Asyhadu An laa ilaaha illallaah (Aku 
bersaksi bahwa tak ada sembahan yang sesungguhnya selain Allah)’. 
Muawiyah berkata, ‘Asyahadu An laa ilaaha illallaa’. Muadzdzin 
berkata, ‘ Asyhadu anna muhammadan Rasulullah (Aku bersaksi 
bahwa Muhammad adalah Rasulullah)’. Muawiyah berkata, ‘ Asyhadu 
anna muhammadan Rasulullah’. Yahya berkata, “Telah 
menceritakan kepadaku seorang sahabatku, bahwasanya ketika 
Muadzdzin mengatakan, ‘ Hayya alash-shalaah" (marilah menuju 
shalat)’, Muawiyah berkata, ‘ Laa haula walaa quwwata illaa hillaah 
(tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah semata)’. Kemudian 
beliau (Muawiyah) berkata, ‘Demikian kami mendengar dari Nabi 
kalian’.” 

Riwayat terakhir ini mengandung beberapa faidah, di antaranya: 

Pertama, adanya penegasan bahwa Yahya bin Abu Katsir telah 
mendengar lansung dari Muhammad bin Ibrahim. Untuk itu, hilanglah 
dugaan adanya tadlis (penyamaran riwayat) oleh Yahya. 

Kedua, penjelasan ringkasan yang terdapat dalam riwayat Imam 
Bukhari. 

Ketiga, sesungguhnya perkataannya pada riwayat pertama, 
“Bahwasanya suatu hari ia mendengar Muawiyah mengatakan sama 


FATHUL BAARI — 47 

kampungsunnan org 



sepertinya”, terdapat lafazh yang tidak disebutkan, dimana lafazh 
yang seharusnya adalah, “Bahwasanya suatu hari ia mendengar 
Muawiyah mendengar adzan, maka beliau mengatakan seperti 
perkataan muadzdzin". 

Keempat, tambahan yang terdapat pada riwayat Wahab bin Jarir 
tidak hanya dinukil melalui riwayatnya saja, karena keterangan 
tambahan tersebut diriwayatkan pula melalui Hisyam. 

Kelima, bahwa perkataannya “Yahya berkata....” dan 
seterusnya, bukanlah riwayat mu’allaq dari Imam Bukhari seperti 
yang dikatakan oleh sebagian ulama. Bahkan Imam Bukhari 
menukilnya melalui sanad Ishaq. Lalu A1 Hafizh Quthbuddin 
mengemukakan kemungkinan lain, yakni Imam Bukhari menukil 
riwayat tersebut melalui dua jalur. Kemudian Ishaq tidak disebutkan 
nasabnya, dimana ia adalah Ishaq bin Rahawaih. Keterangan serupa 
ditegaskan pula oleh Abu Nu’aim dalam kitabnya Al Mustakhraj, dan 
beliau meriwayatkannya melalui jalur Abdullah bin Syirawaih dari 
Ishaq. 

Adapun perawi yang menceritakan hadits ini kepada Yahya dari 
Muawiyah, tidak saya temukan keterangan tentangnya pada jalur-jalur 
periwayatan hadits ini. Namun Al Karmani menukil bahwa perawi 
tersebut adalah Al Auza’i. Akan tetapi perkataannya perlu ditinjau 
lebih lanjut, karena konteks hadits tersebut menyatakan perawi yang 
dimaksud telah menceritakan hadits yang diterimanya langsung dari 
Muawiyah kepada Yahya. Padahal masa hidup Al Auza’i dan 
Muawiyah sangat beijauhan. Saya menduga bahwa perawi tersebut 
adalah Alqamah bin Waqqash, dengan catatan bila Yahya bin Abu 
Katsir sempat bertemu dengannya. Tapi apabila keduanya tidak 
sempat bertemu, maka perawi yang dimaksud adalah saiah seorang 
anak Alqamah, atau Amr bin Alqamah. Saya katakan demikian karena 
dalam jalur-jalur periwayatan hadits tersebut, saya tidak menemukan 
keterangan tambahan tentang ucapan “hauqalah ” kecuali pada dua 
jalur, yaitu pertama dari Nahsyal At-Taimi dari Muawiyah yang 
diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad lemah. Sedangkan yang 
kedua dari Alqamah bin Waqqash dari Muawiyah. 

An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan lainnya telah meriwayatkan 
dari jalur Ibnu Juraij, dimana Amr bin Yahya telah mengabarkan 
kepadaku bahwa Isa bin Amr mengabarkan kepadanya dari Abdullah 
bin Alqamah bin Waqqash dari bapaknya, dia berkata, “Sesungguhnya 


48 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



aku berada di dekat Muawiyah ketika muadzdzin mengumandangkan 
adzan, maka Muawiyah mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh 
muadzdzin. Sampai ketika muadzdzin mengatakan, “hayya alash- 
shalaah” beliau (Mu’awiyah) berkata, “Laa haula walaa quwwata 
illaa billah. ” Ketika muadzdzin mengatakan, ''Hayya alal falaah 
Muawiyah berkata, ‘Laa haula walaa quwwata illaa billah Setelah 
itu Muawiyah mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh 
muadzdzin. Kemudian berkata, ‘Aku mendengar Rasulullah SAW 
mengatakan demikian’.” 

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan juga dari jalur Yahya A1 
Qaththan, dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari bapaknya, dari 
kakeknya, dia berkata, “Aku pernah berada di dekat Muawiyah...” 
Lalu ia menyebutkan hadits yang sama seperti di atas, namun 
penyajiannya lebih jelas. 

Dari riwayat ini kita dapat melihat dengan jelas bahwa 
menyebutkan “hauqalah ” sebagai jawaban ucapan muadzdzin “Hayya 
alal falaah” telah diringkas pada hadits dalam bab ini. Berbeda 
dengan sebagian orang yang hanya berpegang pada makna 
lahiriahnya. Di samping itu bahwa makna lafazh (sampai) pada 

perkataannya, “Beliau mengatakan seperti perkataan muadzdzin 
sampai perkataannya "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah 

Rasulullah”, berarti £» (bersama). 5 Sama seperti lafazh dalam 
firman Allah SWT surah An-Nisaa' ayat 2 yang berbunyi, tjlS'if 'ij 

# J\ jWI “Dan janganlah kalian makan harta-harta mereka 
bersama dengan harta-harta kamu.” 

Catatan 

Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Umar bin Khaththab 
sama seperti hadits Muawiyah. Hanya saja Imam Bukhari tidak 
menukil hadits tersebut karena adanya perbedaan dalam menentukan 
apakah hadits tersebut maushul (memiliki sanad yang bersambung 
sampai Nabi SAW) atau mursal (tidak disebutkan nama perawi yang 


5 Y akni Muawiyah mengucapkan seperti ucapan muadzdzin sampai kalimat asyhadu anna 
muhammadar-rasuulullah. Dengan kata lain, ketika muadzdzin mengucapkan kalimat ini, 
maka ia mengatakan kalimat yang serupa - peneij. 

FATHlil BAARI — 49 

kampungsunnan org 






menerima Jangsung dari Nabi SAW), sebagairaana disinyalir oleh Ad- 
Daruquthni. Sementara Imam Muslim tidak mengutip hadits 
Muawiyah, karena keterangan tambahan yang menjadi inti riwayat ini 
tidak memenuhi syarat hadits shahih, dimana dalam sanadnya terdapat 
perawi yang tidak disebutkan namanya. Akan tetapi jika kedua hadits 
itu dipadukan, maka akan menghasilkan riwayat yang sangat akurat. 

Riwayat yang berhubungan dengan masalah ini telah dinukil 
pula dari A1 Harits bin Naufal A1 Hasyimi dan dari Abu Rafi’ (dimana 
riwayat keduanya dikutip oleh Ath-Thabrani dan selainnya), serta dari 
Anas sebagaimana dikutip oleh A1 Bazzar dan ahli hadits lainnya. 


8. Doa Ketika Adzan 



cJ^ &S-J g;JJl GGlG J iL^\j CuGG 



614. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Barangsiapa mengatakan ketika mendengar adzan, ‘ Allahumma 
rabha haadzihid-da’watit-taammmah, wash-shalaatil qaa’imah, aati 
muhammadan al wasiilata wal fadhiilah, wab ‘atshu maqaaman 
mahmuudan alladzi wa’adtah” (Ya Allah pemilik seruan yang 
sempurna ini, dan shalat yang akan ditegakkan, berikanlah kepada 
Muhammad wasilah yang utama, dan berikan untuknya kedudukan 
terpuji yang Engkau janjikan), niscaya ia berhak mendapatkan 
syafaatku di hari kiamatY 

Keterangan Hadits : 

(Bab doa ketika adzan ) Yakni ketika adzan selesai. Sepertinya 
Imam Bukhari tidak membatasi sampai adzan selesai karena 
mengikuti lafazh hadits yang bersifat mutlak (tanpa batasan), 
sebagaimana yang akan dibahas. 


50 — FATHUL BAARI 


kampungsunnah.org 





*031 


Jtf ja (barangsiapa yang mengatakan ketika 

mendengar adzan). Secara lahiriah doa ini diucapkan saat mendengar 
adzan tanpa menunggu selesai. Akan tetapi ada kemungkinan yang 
dimaksud adalah ketika adzan telah sempuma. Sebab sesuatu yang 
diungkapkan dengan lafazh mutlaq (tanpa batasan), dipahami bahwa 
maksudnya adalah hal itu telah sempuma. Pemyataan ini didukung 
oleh hadits Abdullah bin Amru bin A1 Ash yang diriwayatkan oleh 

Imam Muslim dengan lafazh, <&' f t ^ J*j? 'jlj* 

* * o 

ilL-jl' (Katakanlah seperti apa yang ia katakan, kemudian 


bershalawatlah kepadaku, kemudian mintalah kepada Allah wasilah 
untukku). Dalam riwayat ini dijelaskan bahwa doa tersebut diucapkan 
setelah selesai adzan. 


Ath-Thahawi berdalil dengan inakna lahiriah hadits Jabir yang 
menjelaskan tidak adanya ketentuan untuk menjawab muadzdzin 
seperti yang ia katakana. Bahkan apabila ia hanya membaca dzikir 
seperti di atas, maka hal itu telah mencukupi. Akan tetapi hadits Amr 
bin Abdullah telah menjelaskan maksud hadits Jabir, dimana lafazh 

'Jg- (ketika) dalam hadits itu dimaksudkan setelah (selesai). 


Hadits tersebut dijadikan dalil oleh Ibnu Bazizah untuk 
menyatakan tidak wajibnya membaca doa tersebut, karena hadits 
tersebut tidak memuat perintah membaca doa. Namun riwayat dalam 
bentuk perintah yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim bisa saja 
dijadikan pegangan oleh mereka yang mewajibkannya, dan 
demikianlah pendapat ulama madzhab Hanafi serta Ibnu Wahab (dari 
madzhab Maliki). Sementara Ath-Thahawi tidak sependapat dengan 
pandangan ulama yang semadzhab dengannya (yakni madzhab 
Hanafi), namun dalam masalah ini ia setuju dengan pendapat jumhur 
ulama. 


SjpjJi L)J (Pemilik seruan ini ) A1 Baihaqi menambahkan 
dari jalur Muhammad bin ‘Aun dari AM bin Iyasy, jwu CiljfcJ 

eii (fa Allah, aku memohon kepada-Mu dengan 

perantaraan kedudukan seruan yang sempuma ini), maksudnya 
adalah seruan tauhid seperti firman Allah SWT dalam surah Ar-Ra’ad 


t FATHUL BAARI — 51 

kampungsunnan org 



ayat 14 yang berbunyi, ,j*Ji «jpi < 1 ! (Bagi-Nya seruan Al Haq {yang 
benar})” 


Seruan tauhid dikatakan “sempuma” karena syirik adalah suatu 
kekurangan. Atau yang dimaksud dengan “sempuma” adalah sesuatu 
yang tidak dimasuki unsur perubaban atau pergantian, bahkan ia abadi 
hingga hari kebangkitan. Atau karena ia yang berhak menyandang 
predikat sempuma, sedangkan selainnya rentan terhadap kemsakan. 


Ibnu At-Tin berkata, “Disifati dengan “kesempumaan” karena di 
dalamnya terdapat perkataan paling sempuma, yakni ucapan Laa 
ilaaha illallah (Tidak ada sembahan yang sesungguhnya selain 
Allah)’.” Sementara Ath-Thaibi berkata, “Dari awal hingga 
perkataannya ‘Muhammad Rasulullah’, adalah seruan yang 
sempuma.” HaValah adalah shalat yang ditegakkan seperti dalam 

firman-Nya, sbCaJl 0 {Orang-orang yang menegakkan shalat). 


Namun ada pula kemungkinan yang dimaksud dengan shalat adalah 
doa, sedangkan Al Qaa'imah adalah berkesinambungan. Dengan 


*+ '* *' * SO* 

demikian, maka perkataannya S’jCaii adalah penjelasan kata ejfcaJi 


{seruan yang sempuma). Namun mungkin juga yang dimaksud 

“shalat” di sini adalah shalat sebagaimana dikenal dan diseru untuk 
melaksanakannya, kemungkinan inilah yang nampak lebih kuat. 

5£-»}5i (Wasilah ) Wasilah adalah sesuatu yang dijadikan 

perantara untuk mendekatkan kepada yang lebih besar. Apabila 
dikatakan aku berwasilah, berarti aku mendekatkan diri. Laiu kata 
wasilah diartikan juga kedudukan yang tinggi. Arti ini tercantum 
dalam hadits Abdullah bin Amr yang dikutip oleh Imam Muslim 
dengan lafazh, <*»' *5!) ^^*3 *5i {Sesungguhnya 

wasilah adalah tempat di surga yang tidak pantas kecuali bagi 
seorang hamba di antara hamba-hamba Allah). Al Bazzar menukil 
hadits yang serupa dengan hadits di atas dari Abu Hurairah. Namun 
pengertian tersebut bisa saja dikembalikan kepada makna pertama, 
yakni orang yang sampai kepada tempat tersebut berarti ia dekat 
dengan Allah SWT. Dengan demikian, sama seperti amalan yang 
dijadikan wasilah (perantara) untuk mendekatkan diri kepada Allah 
SWT. 


52 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



(dan keutamaan ) Yakni martabat (kedudukan) yang 

lebih tinggi dari selurub makhluk. Ada kemungkinan yang dimaksud 
adalah kedudukan selain wasilah, atau mungkin juga kata tersebut 
merupakan penafsiran dari kata Al wasilah. 

iS (tempat yang terpuji ) Yakni terpuji bagi siapa yang 

menempatinya. Hal ini berlaku bagi semua macam karamah yang 
dapat mendatangkan pujian. 

<sj apj (Yang telah Engkau janjikan ) Dal am riwayat Al 

Baihaqi diberi tambahan lafazh a£Jl J>&j Dili (sesungguhnya 

Engkau tidak pernah mengingkari janji ). Ath-Thaibi berkata, 
“Maksudnya adalah firman Allah dalam surah Al Israa' ayat 79 yang 
berbunyi, lajisD* £\k> ClLj Ol (Semoga Allah rnembangkitkan 

untukmu kedudukan yang terpuji). Lalu hal ini dikatakan sebagai janji, 
karena jika kata ‘semoga’ itu berasal dari Allah SWT maka pasti akan 
terjadi, sebagaimana riwayat shahih yang dinukil dari Ibnu Uyainah 
dan ulama lainnya.” 

Ibnu Al Jauzi berkata, “Kebanyakan ulama mengatakan bahwa 
yang dimaksud dengan ‘kedudukan yang terpuji’ adalah syafaat. Ada 
pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah didudukkan di 
atas Arsy. Sebagian lagi mengatakan didudukkan di atas kursi-Nya. 
Kedua pandangan ini telah dinukil dari sejumlah ulama. Meskipun 
keduanya benar, namun tidak bertentangan dengan pendapat pertama, 
karena kemungkinan didudukkan di tempat tersebut merupakan 
pertanda diizinkan untuknya memberi syafaat. Ada pula kemungkinan 
bahwa yang dimaksud dengan ‘kedudukan terpuji’ adalah syafaat 
sebagaimana pendapat yang masyhur, lalu mendudukkannya di tempat 
itu adalah suatu kedudukan yang diungkapkan dengan perkataannya 
‘Al wasilah ’ atau ‘’Al Fadhilah’’ T 


Dalam Shahih Ibnu Hibban disebutkan hadits dari Ka’ab bin 
Malik dari Nabi SAW, U Jyb t Jij M DJu* 

Jjsi DI 4ii (Allah rnembangkitkan manusia, lalu Allah SWT rnemberiku 


sepasang pakaian hijau, maka aku mengatakan apa yang dikehendaki 
Allah untuk aku katakan), maka yang demikian itulah Al Maqam Al 
Mahmud (kedudukan yang teipuji). Tampaknya apa yang beliau SAW 


1 FATHUL BAARI — 53 

kampungsunnari.org 



ucapkan saat itu adalah pujian yang ia haturkan sebelum memberi 
syafaat, sebagaimana Al Maqam Al Mahmud (kedudukan terpuji) 
adalah segala keutamaan yang didapatkannya saat itu. Sementara 

sabda beliau SAW di akhir hadits, <^U£> d cJA (ia berhak 

mendapatkan syafaatku ) memberi asumsi bahwa perkara yang 
dimohon untuk beliau SAW adalah syafaat. 

( syafaatku ) Sebagian ulama mempertanyakan maksud 

hadits tersebut sehingga orang yang mengucapkannya dibalas dengan 
mendapat syafaat, padahal telah diketahui bahwa syafaat adalah untuk 
orang-orang yang berdosa. Maka persoalan ini dijawab dengan 
mengatakan bahwa Nabi SAW memiliki beberapa macarn syafaat 
yang lain, seperti memasukkan ke dalam surga tanpa dihisab dan 
sebagainya. Ringkasnya, setiap orang mendapatkan syafaat yang 
sesuai. 

Al Qadhi Iyadh menukil dari salah seorang gurunya, dimana ia 
beipendapat bahwa hal itu hanya didapatkan oleh mereka yang 
mengucapkannya dengan ikhlas serta diiringi rasa pengagungan 
terhadap Nabi SAW, bukan untuk mereka yang mengucapkannya 
hanya karena mengharap pahala atau lainnya. Tapi pemyataan ini 
adalah klaim tanpa dalil yang tidak dibenarkan. Apabila ia hanya 
mengeluarkan orang yang lalai, maka masih dapat diterima. Al 
Muhallab berkata, “Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk berdoa 
pada waktu-waktu shalat, karena ia merupakan waktu yang sangat 
diharapkan untuk dikabulkannya suatu permohonan.” 

9. I ndian Untuk Adzan 


.^^3(3 pliyi ^ IL*ijil 01 ^5 -Xj j 

Disebutkan bahwasanya suatu kaum berselisih dalam adzan 
(menentukan siapa yang menjadi muadzdzin), maka Sa’ad mengundi 
di antara mereka. 


54 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



L* ^UJ! Jj .Jt* pJ—'J 4-iP- <1)1 [ J^P 5^* <J y »J O' "°ji ^1 tj*' 

d>^v 44 \°^ l : of vi Ij^j jj ^ t j s /vi L^iO ,ij^i ^ 
aI^ji ^ i; o>l; Vj ca5i >4=ii j > c* o>Il; /j 

.!>- ^ ^>Jlj 


615. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat dalam adzan 
dan shaf pertama, kemudian mereka tidak menemukan (cara lain 
untuk mendapatkannya) kecuali dengan mengundi, maka mereka akan 
mengundinya. Seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada 
tahjir, niscaya mereka akan berlomba-lomba kepadanya. Seandainya 
mereka mengetahui apa yang terdapat pada shalat Isya dan Subuh, 
niscaya mereka akan mendatangi keduanya meskipun dengan 
merangkak'' 


Keterangan Hadits : 

Dalam judul aslinya disebutkan piiSll j> {bab undian 

untuk adzan). Makna Al Istihaam adalah Al iqtira' (undian). 
Penggunaan kata tersebut dengan makna “undian” diantaranya 
terdapat dalam surah Ash-Shaaffaat ayat 141 yang berbunyi Obi j**Ci 

'JL*u>-xd\ j* (Kemudian ia ikut berundi, lain ia termasuk orang-orang 
yang kalah dalam undian ). 


Al Khaththabi dan lairmya mengatakan bahwa undian 
dinamakan Al Istiham (panahan), karena mereka biasa menulis nama- 
nama mereka di atas anak panah jika teijadi perselisihan tentang 
sesuatu. Maka barangsiapa yang anak panahnya keluar, dialah yang 
menang. 

ijilwM Ciljsf of (dan disebutkan bahwa suatu kaum 


berselisih) Riwayat ini telah disebutkan oleh Sa’id bin Manshur dan 
Al Baihaqi melalui Abu Ubaid dari Husyaim dari Abdullah bin 


Syubrumah, dia berkata, jl* 1- J] iSl-abL O'iS 1 ' ji klii 


1 FATHUL BAARI 

kampungsunnan.org 


55 





(Hhrf ‘o^J ^ (Manusia sating berebut untuk adzan di At 


Qadisiyah, lalu mereka mengadukan hat itu kepada Sa’id bin Abi 
Waqqash, rnaka ia pun mengundi mereka). Namun sanad riwayat ini 
munqathi ’ (terputus). Adapun sanadnya yang maushul (tidak terputus) 
disebutkan oleh Saif bin Umar 6 dalam kitab Al Futuh, dan Ath- 
Thabari melalni jalumya dari Saif dari Abdullah bin Syubrumah dari 


O ✓ 4+9 + 4 ' ° +9 + 

Syaqiq -yakni Abu Wa’il- dia berkata, linsSi 


^ C e i 0 '+ 

03}1S! LX*' {Kami melakukan 


awal siang, lalu kami pun mundur sementara muadzdzin terbunuh) 

J * + 9 ^ ° + + + ' 

Lalu disebutkan seperti di atas disertai tambahan, 

* 

03 U {Lalu salah seorang di antara mereka memenangkan undian 

dan ia pun adzan). 


Catatan 

Al Qadisiyah adalah tempat yang terkenal di Irak. Nama ini 
dinisbatkan kepada seorang laki-laki yang bemama Al Qadis, yang 
pemah bermukim di Sana. 

Al Jauhari menyebutkan bahwa Ibrahim alaihissalam telah 
menyucikan tempat tersebut, sehingga menjadi tempat persinggahan 
bagi orang yang akan menunaikan ibadah haji. Di tempat ini teijadi 
perang yang sangat terkenal antara kaum muslimin dengan bangsa 
Persia, pada masa pemerintahan Umar tahun ke-15 H. Sementara 
Sa’ad pada waktu itu menjadi panglima perang mereka. 

JjSn (dan shaf pertama) Abu Asy-Syaikh memberi 

tambahan dalam riwayatnya melalui jalur Al A’raj dari Abu Hurairah, 

+ 9 e 

SS'jOij ja {Berupa kebaikan dan berkah). Ath-Thaibi berkata, 

“Objek kalimat ini tidak disebutkan, hal itu untuk memberi gambaran 
yang mendalam karena tidak dapat digambarkan atau diungkapkan 
dengan kata-kata. Tapi sesungguhnya yang tidak dijelaskan itu 
hanyalah kadar keutamaan, karena jenis keutamaan itu sendiri telah 
dijelaskan dalam riwayat lain, yakni kebaikan dan berkah.” 


6 Pada salah satu naskah disebutkan “Saif bin Abi Umar”. 


56 


F HUL BAARI 

kampungsunnah.org 





i^LgslJ 01 (kecuali dengan mengundi ) Yakni mereka tidak 

mendapatkan satu sisi pun yang dapat mengunggulkan salah seorang 
di antara mereka. Adapun pada adzan, mungkin mereka memiliki 
kesamaan dal am hal pengetahuan akan masuknya waktu serta suara 
yang bagus dan hal-hal lain yang merupakan syarat-syarat adzan 
maupun kesempumaannya. Sedangkan pada shaf pertama, mungkin 
mereka datang secara bersamaan serta tidak ada perbedaan dalam hal 
keutamaan. Oleh sebab itu diadakan undian di antara mereka, apabila 
tidak ada yang mau mengalah dalam kedua hal tersebut. 

Sebagian ulama menjadikan riwayat ini sebagai dalil bahwa 
muadzdzin hanya satu orang. Namun riwayat tersebut tidak jelas 
dalam mengindikasikan hal ini, karena bisa saja orang yang 
memenangkan undian lebih dari satu orang. Di samping itu, vmdian 
untuk menentukan muadzdzin adalah termasuk penunjukan dari Imam 
karena keistimewaan yang ada padanya. 

Kemudian sebagian ulama mengklaim bahwa yang dimaksud 
adalah saling melempar panah satu sama lain, dan hadits tersebut 
menggunakan gaya bahasa mubalaghah? Lalu mereka memperkuat 

pandangan ini dengan hadits yang berbunyi, 

(Niscaya mereka akan saling menebas dengan pedang).” Akan tetapi 
apa yang dipahami Imam Bukhari lebih tepat. Oleh sebab itu, beliau 
mendukungnya dengan kisah Sa’ad, dan hal ini diindikasikan pula 

oleh riwayat Imam Muslim, cJl£J (Niscaya dilakukan undian). 

aIIp (kepadanya) Yakni kepada apa yang telah disebutkan. Ini 

mencakup dua hal; adzan dan shaf pertama. Dengan demikian, teijadi 
keserasian dengan judul bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari. 
Akan tetapi Ibnu Abdul Barr berkata, “Kata ganti ‘nya’ kembali 
kepada shaf pertama dan tidak mencakup adzan. Itulah yang 
seharusnya apabila ditinjau dari konteks kalimat, sebab kata ganti 
biasanya kembali kepada kata yang paling dekat dengannya.” Namun 
A1 Qurthubi membantah hal ini dengan mengatakan, “Bila demikian, 
maka posisi adzan menjadi sia-sia tanpa faidah.” Lalu dia 
melanjutkan, “Kata ganti tersebut kembali kepada makna kalimat 
terdahulu, hal ini sama seperti firman Allah SWT dalam surah A1 


' mengungkapkan sesuatu melebihi dari yang sebenamya -peneij. 


FATHUL BAARI — 57 

kampungsunnah.org 




Furqaan ayat 68 yang berbunyi, 6>lii jh dJOi Ji* °J»j (Dan barangsiapa 

melakukan yang demikian itu, niscaya ia akan mendapatkan 
(pembalasan) dosa[nya ]). Yakni, semua yang disebutkan terdahulu.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa Abdurrazzaq telah 


meriwayatkan dari Malik dengan lafazh, (Niscaya 

mereka akan melakukan undian untuk mendapatkan keduanya). 
Riwayat ini dengan tegas menyatakan maksud riwayat sebelumnya 
tanpa membutuhkan penjelasan yang terkesan dipaksakan. 


( tahjir ). Yakni segera melaksanakan shalat. A1 Harawi 

berkata, “Khalil dan selainnya memahami sebagaimana makna 
lahiriahnya, dimana mereka mengatakan bahwa, maksudnya adalah 
datang untuk shalat Zhuhur di awal waktunya.” Hal itu karena lafazh 
tahjir berasal dari kata “hajirah” yang bermakna panas yang 
menyengat di tengah hari, dan ini merupakan awal waktu shalat 
Zhuhur. Pandangan inilah yang menjadi kecenderungan Imam 
Bukhari sebagaimana yang akan disebutkan. Namun hal ini tidak bisa 
dipertentangkan dengan perintah mengakhirkan pelaksanaan shalat 
Zhuhur hingga cuaca terasa dingin, karena perintah ini daiarn konteks 
Ar-Rifq (kasih sayang). Adapun orang yang rela meninggalkan waktu 
tidur siang dan pergi ke masjid untuk menunggu shalat, maka cukup 
jelas keutamaan yang didapatkannya. 

, i -- 

£5} Iji(i niscaya mereka akan berlomba-lomba kepadanya). 

Ibnu Abu Jamrah berkata, “Berlomba-lomba di sini dipahami dalam 
arti maknawi bukan indrawi, sebab berlomba-lomba dalam arti 
indrawi mengharuskan sikap terbum-buru dalam beijalan. Sementara 
pergi shalat dengan car a demikian termasuk hal yang dilarang.” 

Pembicaraan selanjutnya mengenai hadits ini akan disebutkan 
pada bab “Keutamaan shalat Isya secara beijamaah”. Adapun 
penjelasan tentang maksud shaf pertama akan dijelaskan di bagian 
akhir masalah Imamah (Imam shalat), insya Allah. 


58 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



10. Berbicara Saat Adzan 


OJOwjj 01 I JlSj t j> OLk-L* 

^ J # 

J - j0 f . . ^ J ' 

<+-&. J’ OiJj jAj 


Sulaiman bin Shurad berbicara saat adzan. Lalu Hasan berkata, 
“Tidak mengapa seseorang tertawa saat adzan atau iqamah.” 


& cii <t}j f y j yi :ji5 j auixp ^ 

^ ^ * ' ' 

|»_^aJt J&3 Jli-^3 o!>Ca5l t)f 0 i&Caj! ^^lp j^>- Oij^Jl 

Jo »> ✓J o >> . y .x ' ' \ I . 0 ' ^t| o * O'' 

• ^JP jd>- J* ^ >**-» ij* 3 • JtA9 ^Jzxj J,l 


616. Dari Abdullah bin A1 Hants, ia berkata, “Ibnu Abbas 

o 

berkhutbah di hadapan karni pada hari Radghin. Ketika muadzin 
sampai pada ucapannya SbCah (marl menuju shalat), maka 

beliau memerintahkan untuk mengatakan, J&- Jt ^ ebCaji (shalatlah di 

tempat-tempat tinggal). Orang-orang saling berpandangan, maka 
beliau berkata, ‘Hal ini telah dilakukan oleh orang yang lebih baik 
darinya. Sesungguhnya ia merupakan keharusan’.” 


Keterangan Hadits : 

Yang dimaksud bab “berbicara saat adzan” adalah mengucapkan 
perkataan selain adzan pada saat mengumandangkan adzan. Imam 
Bukhari biasa tidak menegaskan hukum persoalan tersebut, karena 
hadits tersebut tidak mengindikasikannya secara tegas. Akan tetapi 
dari keterangan yang disebutkannya di tempat ini terdapat isyarat 
bahwa beliau membolehkan hal tersebut. Ibnu Mundzir telah menukil 
pendapat yang membolehkannya secara mutlak dari Urwah, Atha', A1 
Hasan serta Qatadah, dan inilah yang menjadi pendapat Imam Ahmad. 


g 

Dalain salah satu naskah tertulis “Razghin”. 


FATHUL BAARI — 59 

kampungsunnah.org 





Kemudian dinukil dari An-Nakha’i, Ibnu Sirin serta A1 Auza’i 
mengenai pandangan yang memakruhkannya, sementara Ats-Tsauri 
tidak membolehkannya. Adapun Abu Hanifah serta sahabatnya 
berpendapat bahwa tidak melakukannya adalah lebih baik. Pandangan 
ini pula yang menjadi indikasi pendapat Imam Malik dan Syafi’i. 
Sedangkan Ishaq bin Rahawaih mengemukakan pendapat lain bahwa 
berbicara saat adzan adalah makruh hukumnya, kecuali bila ada 
hubungannya dengan shalat. Lalu pandangan Ishaq dipilih oleh Ibnu 
Mundzir berdasarkan makna lahiriah hadits Ibnu Abbas yang tersebut 
di bab ini. Sementara Ad-Dawudi membantah pendapat-pendapat 
terdahulu, dimana ia berkata, “Hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah 
tentang bolehnya berbicara saat adzan, tetapi berdasarkan pendapat 
sebelumnya —yang telah disebutkan— adalah sesuatu yang 
disyariatkan apabila termasuk bagian adzan.” 


. * * o * o' * 

4jlit yi iyj) J> OUli-lj (Sulaiman bin Shurad berbicara saat 


adzan). Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang lengkap ( maushul') 
oleh Abu Nu’aim (guru Imam Bukhari) dal am kitab tentang shalat. 
Lalu riwayat yang dimaksud dinukil pula oleh Imam Bukhari dari 
gurunya ini di kitabnya Ath-Tharikh dengan sanad yang shahih 


dengan lafazh, dib 




(Bahwasanya beliau adzan di Al Askar, lalu memerintahkan 
pelayannya untuk mengerjakan keperluannya saat beliau sedang 
adzan). 


Jlij (Al Hasan berkata) Saya tidak menemukan riwayat 

ini dinukil melalui sanad maushul (bersambung). Adapun yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan selainnya dari berbagai jalur 
dari Al Hasan adalah tentang bolehnya berbicara tanpa dibatasi 
dengan “tertawa”. 


Kesesuaian perkataan Al Hasan dengan judul bab dapat dilihat 
bahwa tertawa apabila diiringi suara, terkadang menimbulkan bunyi 
satu huruf atau lebih yang dapat dipahami sehingga dapat merusak 
shalat. Sementara mereka yang tidak membolehkan berbicara saat 
adzan telah menyamakannya dengan shalat. Sejumlah ulama 
berpendapat bahwa tertawa dengan sengaja dapat membatalkan shalat, 
meskipun tidak ada bunyi huruf yang dapat dipahami darinya. Dengan 


SO —F&THUL BAARI 

kampungsunnah.org 



demikian kedudukannya sama dengan berbicara, dimana keduanya 
sama-sama membatalkan shalat bila dilakukan dengan sengaja. 

£1 2 * {beliau berkhutbah ) Hal ini dijadikan dalil oleh Ibnu A! 

Jauzi untuk menyatakan bahwa shalat yang dimaksud dalam hadits ini 
adalah shalat Jum’at. Akan tetapi hal ini perlu pembuktian lebih 
lanjut, Hanya saja perlu diketahui bahwa keterangan tegas mengenai 

hal itu telah dinukil dalam riwayat Ibnu Aliyah dengan lafazh, Of 
&j p (Sesungguhnya Jum ’at adalah suatu kewajibari). 

^jj fji J) (pada hari razghiri) Demikian lafazh yang tersebut 
pada kebanyakan riwayat. Sementara dalam riwayat Ibnu As-Sakan 
dan A1 Kasymihani serta Abu A1 Waqt tertulis dan menurut A1 
Qurthubi lafazh ini lebih masyhur. A1 Qurthubi menambalikan, “Yang 
benar adalah dibaca karena ia adalah isirn (kata benda). Adapun 

bila dibaca maka ia adalah masdar.” Lafazh adalah riwayat 
A1 Qabisi. 

Penulis kitab Al Muhkam berkata, “Makna kata Razghin (£jj) 

adalah air sedikit yang ada di dalam wadah.” Ada pula yang 
mengatakan bahwa maknanya adalah tan ah berlumpur. Sementara 

dalam kitab Al ‘Ain dikatakan, ‘‘‘’Radghin (joj) adalah tanah yang becek, 

sedangkan razghin (gjj) adalah yang lebih becek lagi.” Sedangkan 

dalam kitab Al Jamharah disebutkan, “ Radghin dan razghin adalah 
tanah sedikit dan berlumpur karena hujan atau yang sepertinya.” 

Catalan 

Dalam riwayat ini disebutkan dengan lafazh r °)j ^ (hari 
Razghin ), sementara dalam riwayat Al Hajbi akan disebutkan dengan 
lafazh, Is? fjj J) {Pada hari yang terdapat razghin). Riwayat ini 

lebih jelas. Adapun dalam riwayat Ibnu Aliyah dikatakan, Jj 

* * 

{Pada hari hujan). 


FATHUL BAARI —* 61 

kampungsunnaH.org 




o'yte ibCajl J* DjjiJl £Jj ilia (ketika muadzin sampai pada 


perkataannya "Hayya alash-shalaah ”, maka beliau 

memerintahkannya). Demikian yang tersebut di sini, dan nampaknya 
ada lafazh yang tidak disebutkan ( mahdzuf) dalam kalimat, dimana 
kalimat lengkapnya adalah, “Ketika muadzin hendak mengatakan 
kalimat tersebut, maka beliau memerintahkannya...” Kesimpulan ini 


didukung oleh riwayat Ibnu Aliyah, 


till ijCUsi 0? 


/ ^ * 0 S ° * s 

o%a!i Jy- (Apabila engkau mengucapkan “Asyhadu anna 

Muhammadan Rasulullah", maka jangan katakan, “Hayya alash- 
shalaah 


Lalu Ibnu Khuzaimah yang kemudian diikuti oleh Ibnu Hibban 
menempatkan hadits ini di bawah judul, ‘Tidak Menyebut Hayya 
alash-Shalaah Pada Hari Turun Hujan”. Sepertinya Ibnu Khuzaimah 
melihat makna kalimat tersebut, karena jika lafazh “hayya alash- 
shalaah” 9 dibaca sementara perintah untuk melaksanakan shalat di 
tempat-tempat tinggal atau rumah-rumah tentu bertentangan dengan 
hal itu. 


Dalam madzhab Syafi’i terdapat satu pendapat yang mengatakan 
bahwa muadzdzin mengucapkan kalimat tersebut setelah selesai 
adzan. Sementara pandangan lain dari madzhab ini mengatakan bahwa 

muadzdzin mengucapkannya setelah selesai mengumandangkan {f- 

syCait ^ dan pAih Namun pendapat yang menjadi indikasi 

hadits adalah apa yang telah disebutkan terdahulu. 

J£-o^Coll (shalatlah di tempat-tempat tinggal). Rihal 

adalah bentuk jamak dari kata rahl, yaitu tempat dan semua perabotan 
yang ada di dalamnya. 

An-Nawawi berkata, “Dalam riwayat ini menjelaskan bahwa 
kalimat tersebut diucapkan pada saat adzan. Sementara dalam hadits 
Ibnu Umar yang akan disebutkan pada bab ‘Adzan Bagi Musafir’ 
dijelaskan bahwa kalimat tersebut diucapkan setelah adzan.” Dia 
berkata pula, “Kedua hal ini sama-sama boleh dilakukan sebagaimana 
dinyatakan secara tekstual oleh Imam Syafi’i. Akan tetapi apabila 


9 Pada salah satu naskah disebutkan sesudah kalimat ini, “Maknanya marilah menuju shalat.” 


©2 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




diucapkan sesudah adzan, itu jauh lebih baik supaya urutan adzan 
menjadi sempuma.” Dia melanjutkan, “Di antara ulama madzhab 
kami ada yang mengatakan bahwa kalimat tersebut hanya diucapkan 
setelah adzan. Namun pendapat ini lemah dan bertentangan dengan 
keterangan dalam hadits Ibnu Abbas.” Demikian perkataan Imam An- 
Nawawi. 


Perkataan Imam An-Nawawi berindikasi bahwa lafazh tersebut 
ditambahkan dalam adzan, baik di sela-sela kalimat adzan maupun 

sesudahnya, bukan sebagai pengganti lafazh ^ Sementara 


dalam pembahasan terdahulu telah disebutkan nukilan dari Ibnu 
Khuzaimah yang berbeda dengan pendapat ini. Namun keterangan 
yang memadukan di antara keduanya telah diriwayatkan dalam hadits 
lain yang dikutip oleh Abdurrazzaq dan selainnya dengan sanad 


shahih dari Nu’aim bin An-Nahham, dia berkata. 


-fin Oiji Oil 


sScji : jvi till ,r-> ail yj : jvi °J c«>; a# j iL) 


j* "JZ- (Muadzdzin Nabi SAWpernah adzan pada malam 


yang sangat dingin, maka aku pun berharap andai ia mengatakan, 
“Barangsiapa yang duduk saja (tidak datang memenuhi panggilan.- 
Penerj), maka tidak mengapa baginya. ” Maka ketika ia mengucapkan 
“Ash-shalaatu khairun minan-nauum” (Shalat lebih baik daripada 
tidur), beliau pun mengucapkan kalimat itu). 


li* JjS : JUii {Beliau berkata, “Hal ini dilakukan ...”) Sepertinya 

Ibnu Abbas memahami adanya pengingkaran terhadap perintahnya 
dengan melihat sikap mereka yang saling berpandangan. Sementara 
dalam riwayat A1 Hajbi dikatakan, “Seakan-akan mereka mengingkari 
hal itu.” Dalam riwayat Ibnu Aliyah, “Seakan-akan manusia 
mengingkari perbuatan yang demikian.” 


a!? (siapa yang lebih baik darinya). Dalam riwayat A1 


Kasymihani disebutkan, (dari pada mereka), sedangkan dalam 
riwayat A1 Hajbi tertulis, {daripada aku). 


Maksud riwayat dengan lafazh, “Lebih baik dari pada aku” 
adalah Nabi SAW. Adapun maksud riwayat dengan lafazh, “Lebih 
baik darinya” adalah orang yang lebih baik daripada muadzdzin saat 


FATHUL BAARI — 63 

kampungsunnah.org 



itu. Yakni perbuatan demikian telah dilakukan oleh muadzdzin 
Rasulullah, sementara ia lebih baik daripada muadzdzin ini. 
Sedangkan riwayat A1 Kasymihani, yakni dengan lafazh, “Lebih baik 
daripada mereka” sedikit sulit dijelaskan. Mungkin yang melakukan 
adzan adalah sekelompok orang (dengan catatan hal ini dapat 
dibuktikan) atau yang dimaksud adalah jenis para muadzdzin, atau 
yang beliau maksudkan adalah lebih baik dari pada orang-orang yang 
melakukan pengingkaran. 


(dan sesungguhnya ia) Yakni shalat Jum’at, seperti 

dijelaskan terdahulu. 

* 

(kewajiban ) Yakni lawan dari pada rukhshah (dispensasi). 

Kemudian Ibnu Aliyah menambahkan, J> 01 ci*/’ ^jj 

* 

{Sesungguhnya aku tidak suka untuk mengeluarkan kalian, 
sehingga kalian berjalan di atas tanah yang beeek). Dalam riwayat A1 
Hajbi dari Ashim disebutkan, {Sesungguhnya aku tidak suka 

untuk menjadikan kalian berdosa ). Lalu dalam riwayat Jarir dari 
Ashim yang disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah, 0! jry*' 01 

\°jL*u {Untuk mengeluarkan manusia dan 

membebani mereka membawa kotoran dari jalanan mereka ke masjid 
kalian). Pembahasan yang berkaitan dengan gugumya kewajiban 
shalat Jum’at karena turun hujan akan diterangkan pada kitab tentang 
“Shalat Jum’at”, insya Allah. 


Adapun kesesuaian hadits ini dengan judul bab telah diingkari 
oleh Ad-Dawudi, dimana dia berkata, “Tidak ada dalil dalam hadits 
ini untuk membolehkan berbicara saat mengumandangkan adzan, 
bahkan kalimat tersebut termasuk bagian adzan pada kondisi 
demikian.” Tapi perkataan Ad-Dawudi ditanggapi dengan 
mengatakan, “Meskipun diperkenankan untuk diucapkan pada kondisi 
seperti itu, namun kalimat tersebut tetap bukan termasuk bagian adzan 
yang dikenal. Apabila kalimat itu boleh ditambahkan pada adzan 
karena diperlukan, maka hal ini menunjukkan bolehnya muadzdzin 
untuk berbicara di sela-sela adzan apabila dibutuhkan.” 


64 —FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



11. Adzannya Orang Buta Apabila Ada Yang 
Memberitahukan Kepadanya 


:JLS aILp aLi ^Jip aJJI J jLj oi aJJI jIp ^ pill* °^p 

I JlS OSjJ 0} 

' <5 jS ^ '' 

ilTj 


617. Dari Salim bin Abdullah dari bapaknya bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, “ Sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam, maka 
makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummu Maktum 
mengumandangkan adzan." Kemudian beliau berkata, “Dm adalah 
seorang laki-laki yang buta, dia tidak adzan hingga dikatakan 
kepadanya, ‘Engkau telah Subuh... engkau telah Subuh ’.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab adzannya orang buta ) Yakni mengenai kebolehannya. 

{Apabila ada yang memberitahukan kepadanya). Yakni tentang 
masuknya waktu shalat adalah waktu shalat, karena pada dasamya 
untuk mengetahui masuknya waktu beidasarkan penglihatan. 
Berdasarkan konteks batasan ini dipahami riwayat yang dinukil oleh 
Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu A1 Mundzir dari Ibnu Mas’ud dan Ibnu 
Zubair serta selain keduanya, bahwa mereka tidak menyukai 
muadzdzin yang buta. Adapun keterangan yang dinukil oleh Imam 
Ati-Nawawi dari Abu Hanifah dan Daud bahwa adzan orang yang 
buta adalah tidak sah, telah ditanggapi oleh As-Sarwaji bahwa hal itu 
merupakan kekeliruan dalam menukil pendapat Abu Hanifah. Hanya 
saja dalam kitab Al Muhith -yang merupakan kitab dalam madzhab 
Hanafi- dinyatakan bahwa adzan yang dilakukan orang buta 
hukumnya makruh (tidak disukai). 

01 {Sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam). 

* ' ** - 

Hal ini memberi asumsi bahwa yang demikian itu merupakan 
kebiasaan yang terus dilakukannya. Namun sebagian ulama 
menyatakan bahwa permulaan hal itu berdasarkan ijtihadnya semata. 
Akan tetapi meski pemyataan ini benar, namun Rasulullah SAW telah 


FATHUL BAAR1 — 65 

kampungsunnaE.org 




menyetujuinya, maka kedudukannya sama seperti perbuatan yang 
diperintah langsung oleh beliau SAW. Mengenai penentuan waktu 
dimana Bilal melakukan adzan akan disebutkan setelah satu bab 
kemudian. 

{maka makanlah kalian). Hal ini memberi keterangan 

bahwa adzan menurut kebiasaan mereka adalah pertanda masuknya 
waktu shalat. Oleh sebab itu, Nabi SAW menjelaskan kepada mereka 
bahwa adzan Bilal tidak demikian. 

fJ&P qI 1 {Ibnu Ummi Maktum). Namanya adalah Amr seperti 
* 

yang akan disebutkan melalui sanad maushul dalam kitab tentang 
Shiyam (puasa) dan Fadha’il Al Qur'an (Keutamaan-keutamaan A1 
Qur'an). Ada pula yang mengatakan bahwa namanya adalah Al 
Hushain, kemudian diganti oleh Rasulullah SAW dengan nama 
Abdullah. Bukan hal yang mustahil apabila ia memiliki dua nama Dia 
orang Quraisy dari marga Amiri, dan masuk Islam sejak awal, nama 
bapaknya adalah Qais bin Za’idah. 

Nabi SAW sangat menghargainya dan mengangkat sebagai 
wakilnya di Madinah apabila beliau keluar dalam suatu peijalanan. 
Ibnu Ummi Maktum turut serta dalam peperangan Al Qadisiyah pada 
masa pemerintahan Umar, dimana beliau mati syahid dalam 
pertempuran itu. Namun versi lain mengatakan bahwa ia sempat 
kembali ke Madinah dan meninggal di sana Ibnu Ummi Maktum 
inilah orang buta yang disinggung dalam surah ‘Abasa. Nama ibunya 
adalah Atikah binti Abdullah Al Makhzumiyah. 

Sebagian ulama mengatakan Ibnu Ummi Maktum dilahirkan 
dalam keadaan buta. Oleh sebab itu ibunya memberi julukan Ummu 
Maktum (Yang tertutup), karena tertutupnya pandangan matanya. 
Tapi yang terkenal bahwa beliau buta dua tahun setelah perang 
Badar, !0 

^ ^ ^ ^ 

bW) dlTj (dan beliau adalah seorang laki-laki buta). Secara 

lahiriah yang mengucapkan kalimat ini adalah Ibnu Umar. Inilah yang 
ditetapkan oleh Syaikh Muwaffiq dalam kitabnya Al Mughni. Akan 

10 Pemyataan ini kurang tepat, karena makna lahiriah ayat Al Qur'an menunjukkan beliau 
buta sebelum hijrah; dan juga karena surah ‘Abasa turun di Makkah, sementara dalam surah 
ini Allah SWT telah menyebut dirinya sebagai orang buta. 


66 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




tetapi A1 Ismaili meriwayatkan dari Abu Khalifah, dan diriwayatkan 
oleh Ath-Thahawi dari Yazid bin Sinan, keduanya meriwayatkan dari 
A1 Qa’nabi bahwa yang mengucapkan kalimat itu adalah Ibnu Syihab. 
Demikian pula halnya dengan Ismail bin Ishaq, Mu’adz bin A1 
Mutsanna serta Abu Muslim. Diriwayatkan juga dari Al Khuza’i 
seperti dikutip oleh Abu Syaikh Tamm am yang dikutip oleh Abu 
Nu’aim, serta Utsman Ad-Daari yang dikutip oleh Al Baihaqi. 
Semuanya menukil dari Al Qa’nabi. 

Berdasarkan hal ini maka dalam riwayat Imam Bukhari terdapat 
kalimat yang berasal dari perawi yang disisipkannya kedalam hadits 
(mudraj). Tapi pemyataan ini dijawab bahwa bukan hal yang mustahil 
apabila Ibnu Syihab mengucapkan kalimat itu, begitu juga gunrnya 
dan gurunya lagi (guru dari gurunya). Al Baihaqi meriwayatkan dari 
Ar-Rabi’ bin Sulaiman, dari Ibnu Wahab, dari Yunus dan Al-Laits, 
semuanya menukil dari Ibnu Syihab, dimana dikatakan, “Salim 
berkata, “Beliau adalah seorang laki-laki yang buta’.” Riwayat ini 
memberi keterangan bahwa guru Ibnu Syihab juga mengucapkan 
kalimat tersebut. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab 
tentang Shiyam (puasa) melalui jalur lain dari Ibnu Umar berupa 
keterangan yang semakna, dan lafazhnya akan kami sebutkan. Dengan 
demikian, terbukti ucapan itu memiliki sanad yang maushul. 

Ibnu Syihab dalam hadits ini memiliki syaikh (guru) yang lain 
sebagaimana dikutip oleh Abdurrazzaq, dari Ma’mar, dari Ibnu 
Syihab, dari Sa’id bin Al Musayyab. Ibnu Abdul Barr berkata, “Ini 
adalah hadits lain dari Ibnu Syihab. Disamping Ma’mar, riwayat 
tersebut telah dinukil pula oleh Ibnu Ishaq dari Ibnu Syihab.” 

ciw’i cJw>i (Engkau telah Subuh... engkau telah Subuh ) 

Maksudnya engkau telah memasuki waktu Subuh, demikian makna 
lahiriahnya. Narnun hal ini dipertanyakan karena adzan beliau telah 
dijadikan batas bolehnya makan (sahur). Apabila dia tidak adzan 
kecuali setelah masuk waktu Subuh, maka konsekuensinya boleh 
makan (sahur) setelah terbit fajar. Sementara ijma’ (lconsensus) ulama 
menyatakan sebaliknya, kecuali yang menyalahi pendapat umum 
seperti Al A’masy. Lalu persoalan ini dijelaskan oleh Ibnu Habib, 
Ibnu Abdul Barr serta Al Ashili dan sejumlah ulama lainnya, bahwa 
yang dimaksud adalah engkau telah mendekati masuknya waktu 
Subuh. Tapi jawaban ini digugat oleh riwayat Ar-Rabi’ yang telah 


FATHUL BAAJRI —- 67 

kampungsunnah.org 



kami sitir, “Dia tidak adzan hingga manusia mengatakan kepadanya 
ketika melihat fajar terbit, ‘Adzanlah..,’.” Lebih tegas lagi 
bahwasanya dalam riwayat Imam Bukhari yang beliau sebutkan di 


kitab Shiyam (puasa) berbunyi, ^iiaj J&- j»l jh Oijj Jf- 


jJ' {Hingga Ibnu Ummi Maktum adzan, karena sesungguhnya ia 


tidak adzan hingga terbit fajar). Saya katakan bahwa riwayat ini lebih 
tegas, karena semuanya berasal dari perkataan Nabi SAW. 


Di samping itu, perkataannya. Jib T&. 01 {Sesungguhnya 

* ' - 

Bilal adzan di waktu malam), memberi asumsi bahwa adzan Ibnu 
Ummi Maktum adalah sebaliknya. Apabila adzan Ibnu Ummi 
Maktum dilakukan sebelum masuk waktu Subuh, maka tidak ada 
bedanya dengan adzan Bilal, dimana keduanya sama-sama dapat 
dikatakan dilakukan sebelum masuk waktu shalat. Persoalan ini 
menurut saya merupakan masalah yang rumit. 


Adapun penjelasan yang lebih memungkinkan diterima dalam 
masalah ini adalah sesungguhnya adzan Ibnu Umi Maktum dijadikan 
tanda (batas) dilarangnya makan dan minum, dan seakan-akan di sana 
ada orang yang memperhatikan waktu dengan baik, dimana adzan 
beliau bertepatan dengan terbitnya fajar. Ketika ia adzan maka fajar 
pun teiah menyingsing. Sehingga menurut saya, bahwa perkataan 
“Engkau teiah Subuh ” yakni mendekati waktu Subuh, tidak 
berkonsekuensi bahwa adzan dilakukan sebelum fajar, karena adanya 
kemungkinan perkataan itu mereka ucapkan pada akhir malam, lalu 
adzan beliau dilakukan pada waktu awal terbitnya fajar. Hal.ini 
meskipun tidak masuk akal menurut kebiasaan, namun tidaklah 
mustahil bagi muadzdzin Rasulullah yang ditopang oleh para 
malaikat. 


Abu Qurrah teiah meriwayatkan satu hadits dari Ibnu Umar 

melalui jalur yang lain dengan lafazh, b*i Jf f-t f* j?' Otf j 

* 

* a 9 

{Ibnu Ummi Maktum sangat memperhatikan terbitnya fajar agar 


tidak terjadi kesalahan). 


68 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Felaiaran vans dapat diambil 

Dalam hadits ini terdapat beberapa faidah yang dapat dipetik, di 

antaranya: 

1. Bolehnya adzan sebelum terbit fajar, dan masalah ini akan 
dibahas setelah bab berikutnya. 

2. Dianjurkan adzan secara bergantian (setelah yang satu selesai 
barn yang lainnya memulai adzan), karena sebagian ada yang 
tidak membolehkan adzan secara bersamaan. Ada pendapat 
yang mengatakan bahwa yang pertama kali mengadakannya 
adalah Bam Umayah. Sementara Imam Syafi’i berkata, “Hal itu 
tidaklah makmh selama tidak menimbulkan dampak negatif.” 

3. Hadits ini dijadikan dalil bolehnya menunjuk beberapa orang 
muadzdzin dalam satu masjid. Sehubungan dengan ini Ibnu 
Daqiq A1 Id berkata, “Apabila lebih dari dua muadzdzin, maka 
tidak ada dalam hadits keterangan mengenai hal itu.” Namun 
Imam Syafi’i memberi pemyataan secara tekstual bahwa hal itu 
dibolehkan. Adapun lafazhnya, “Bukan masalah yang 
menyulitkan 1! apabila yang melakukan adzan lebih dari dua 
orang.” 

4. Orang yang buta boleh mengikuti orang yang melihat dalam 
memastikan masuknya waktu shalat dengan berbagai faktor, 
hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam memastikan 
faktor yang paling menentukan. Imam An-Nawawi 
membenarkan dalam kitabnya bahwa orang yang buta dan orang 
yang melihat boleh berpedoman pada muadzdzin yang tsiqah 
(teipercaya) dalam menentukan masuknya waktu shalat. 

5. Orang buta boleh menjadi saksi. Pembahasan lebih mendalam 
akan dijelaskan pada kitab syahadat (persaksian). 

6. Bolehnya mengamalkan khabar ahad. 

7. Waktu setelah terbit fajar masuk dalam kategori siang. 

8. Boleh makan meskipun ragn apakah fajar telah terbit atau 
belum, karena hukum asalnya adalah masih berlangsungnya 
waktu malam. Namun Imam Malik menyalahi pandangan 


11 Dalam salah satu naskah tertulis, “Bukanlah perkara yang berbahaya....” 


FATHUL BAARI - 69 

kampungsunnaR.org 





tersebut, dia berkata, “Orang yang makan pada kondisi demikian 
wajib mengganti puasanya.” 

9. Perawi boleh menjadikan suara sebagai patokan dalam menukil 
riwayat apabila suara tersebut telah dikenalnya dengan baik, 
meskipun pemilik suara tidak terlihat olehnya. Namun Syu’bah 
tidak sependapat dengan ini, karena suara bisa saja sama. 

10. Boleh menyebutkan cacat pada diri seseorang dengan maksud 
mengenalkannya atau dengan maksud yang sepertinya. 

11. Boleh menisbatkan seseorang kepada ibunya, apabila ia 
masyhur dengan nama tersebut. 


12. Adzan Setelab Fajar 



618. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Hafshah telah 
mengabarkan kepadaku, bahwasanya Rasulullah SAW apabila 
muadzdzin i’tikaf untuk Subuh dan Subuh telah tampak, maka beliau 
shalat dua rakaat yang ringan sebelum dilaksanakan shalat (Subuh).” 



619. Dari Aisyah, “Nabi SAW shalat dua rakaat yang ringan di 
antara adzan dan qamat shalat Subuh.” 



70 — FATHUL BAAR1 


kampungsunnah.org 




620. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam, rnaka makan dan 
minumlah kalian hingga Ibnu Ummi Maktum adzan.'’’ 

Keterangan Hadlts : 

(Bab adzan setelah fajar ) Az-Zain bin A1 Manayyar berkata, 
'“Imam Bukhari mendahulukan bab ‘Adzan sesudah fajar’ dari pada 
bab ‘Adzan sebelum fajar’. Hal itu telah menyalahi urutan adzan 
dalam praktiknya, karena dalam syariat, adzan hanya 
dikumandangkan setelah waktu shalat masuk. Maka Imam Bukhari 
mendahulukan bab yang menjadi pokok permasalahan daripada 
persoalan yang jarang teijadi.” Sementara Ibnu Baththal menanggapi 
judul bab ini dengan mengatakan bahwa di antara para imam tidak ada 
perselisihan dalam masalah tersebut, tapi yang menjadi objek 
perbedaan pendapat adalah masalah bolehnya adzan sebelum fajar. 

Menurut saya bahwa maksud Imam Bukhari menyebutkan 
kedua bab ini adalah untuk menjelaskan bahwa adzan sebelum fajar 
memiliki maksud tersendiri yang berbeda dengan adzan setelah fajar. 
Di samping itu, adzan sebelum fajar tidak mencukupi adzan setelah 
fajar, dan adzan Ibnu Ummi Maktum tidak dilakukan sebelum fajar. 
Wallahu a'lam. 

Oiyill LiSvsPI til OlT {Biasanya apabila muadzdzin i’tikaf 

untuk shalat Subuh) Demikian yang tercantum pada mayoritas perawi 
dari Imam Bukhari, padahal pada lafazh ini terdapat permasalahan 
yang dipertanyakan oleh sejumlah ulama. Sebagian mereka mencoba 
memberi penjelasan seperti yang akan disebutkan. 

Adapun hadits ini, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al 
Muwaththa \ dari semua perawinya disebutkan dengan lafazh, ti] OlT 

«^a3t Oti^l Oijiii ciw {Biasanya apabila muadzdzin telah 

berdiam (selesai) dari adzan untuk shalat Subuh). Demikian pula 
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya, dan inilah yang 
benar. Dalam riwayat Ibnu Syibawaih diadakan revisi, sama seperti 
pada riwayat Al Firabri. Sementara dalam riwayat Al Hamdani 

dikatakan. Oil lit OlT {Biasanya apabila adzan), sebagai ganti lafazh, 


FATHUL BAARI —- 71 

kampungsunnah.org 





LiSCsPi {I’tikaf). Riwayat A1 Hamdani ini lebih sesuai dengan riwayat 
yang benar. Dalam riwayat An-Nasafi dari Imam Bukhari disebutkan 
dengan lafazh, Oijiil Oilj LiSupl lit OlT {Biasanya apabila beliau SAW 

i’tikaf dan muadzdzin mengumandangkan adzan). Artinya perbuatan 
beliau SAW tersebut hanya dilakukannya saat i’tikaf, padahal 
sebenamya tidak demikian. Nampaknya ini hanyalah usaha revisi dari 
An-Nasafi. 

Sejumlah pakar telah menyatakan bahwa kesalahan dalam 
riwayat ini berasal dari Abdullah bin Yusuf (guru Imam Bukhari). 
Sebagian lagi seperti Ibnu Baththal memberi penjelasan bahwa makna 
“Apabila muadzdzin i’tikaf’ adalah senantiasa mengawasi dan meiihat 
terbitnya fajar, agar ia dapat menyerukan adzan tepat saat fajar terbit. 
Mereka mengatakan, “Makna dasar i’tikaf adalah menetap di suatu 
tempat.” Akan tetapi pandangan ini dikritik, karena konsekuensinya 
Nabi SAW tidak melakukan shalat dua rakaat tersebut kecuali apabila 
muadzdzin melakukan demikian berdasarkan makna syarat yang 
terdapat pada kalimat tersebut, dan tentu saja hal ini tidak dapat 
dibenarkan karena telah terbukti bahwa beliau SAW melakukan shalat 
dua rakaat fajar terus-menerus tanpa mengaitkannya dengan sikap 
muadzdzin. 

Untuk itu, pendapat yang benar dalam masalah ini bahwa lafazh, 
( I’tikaf) merupakan perubahan dari lafazh ci^ ( berdiam ). 

Hadits ini telah diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dalam bab 
“Shalat Dua Rakaat Setelah Zhuhur” melalui Ayyub, dari Nafi’ 

yo y y AH^Oyff^y y y 

dengan lafazh, £&>} Oi'fJl Oil lit olf {Biasanya apabila 

muadzdzin telah adzan dan fajar telah terbit ). 

W&s {Antara adzan dan qamat). Ibnu A1 Manayyar 

berkata, “Hadits Aisyah lebih jauh untuk dijadikan dalil bagi 
persoalan ini dibanding hadits Hafshah, karena kalimat ‘di antara 
adzan dan iqamah’ tidaklah berkonsekuensi bahwa adzan dilakukan 
setelah fajar.” Kemudian beliau menjawab persoalan itu yang secara 
ringkasnya, “Bahwa yang dimaksud oleh Aisyah dengan dua rakaat 
adalah shalat dua rakaat fajar, dan shalat ini tidak dilakukan kecuali 
setelah fajar terbit. Jika beliau SAW melakukannya setelah fajar, 
maka sebagai konsekuensinya adzan juga dilakukan setelah fajar.” 

72 —FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Tapi pemyataan ini di samping terkesan dipaksakan, juga tidak 
tertutup kemungkinan untuk dikritik. 

Di sini Imam Bukhari kembali melakukan kebiasaannya yang 
mensinyalir lafazh yang dinukil pada sebagian jalur periwayatan 
hadits yang dia jadikan sebagai daiii. Penjelasan mengenai hal ini kita 
temukan pada riwayat yang beliau sebutkan setelah dua bab melalui 

C xx X Jl * O X XXX 

jalur lain dari Aisyah dengan lafazh, OYjih olij otf 



telah diam (selesai adzan) beliau SA W berdiri dan shalat dua rakaat 
yang ringan sebelum shalat Subuh, setelah fajar menyingsing). 


Catalan 


Ibnu Mandah berkata, “Hadits Abdullah bin Dinar telah 
disepakati ke-shahih-mnya, dan diriwayatkan oleh sejumlah pakar 
hadits dari murid-murid Abdullah dari beliau, Lalu diriwayatkan pula 
dari Abdullah oleh Syu’bah namun terdapat hal yang diperselisihan; 
telah diriwayatkan oleh Yazid bin Harun dari Syu’bah dengan lafazh 

yang menunjukkan keraguan, yakni ‘iS'u 0? ( Sesungguhnya Bilal...) 

jj £ x o * 

dan seterusnya sebagarmana riwayat yang masyhur, ataukah ^ 0] 



Maktum adzan di waktu malam, malm makan dan minumlah kalian 
hingga Bilal adzan). 

Ibnu Mandah juga mengatakan bahwa Syu’bah menukil hadits 
ini melalui jalur yang lain, dari Khubaib bin Abdurrahman dari 
bibinya (Unaisah) dengan lafazh yang menunjukkan keraguan. 
Demikian pula Imam Ahmad meriwayatkan dari Ghundar, dari 
Syu’bah. Sementara dal am riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dari 
Syu’bah dengan tegas menyebutkan versi yang pertama. Namun pada 
riwayat Abu A1 Walid dari Syu’bah justru menetapkan versi yang 
kedua. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al 
Mundzir serta Ibnu Hibban melalui beberapa jalur dari Syu’bah. 
Begitu pula Ath-Thahawi dan Thabrani meriwayatkannya melalui 
jalur Manshur bin Zadzan dari Khubaib bin Abdurrahman. 


kampungsun FA 73 




Sementara Ibnu Abdul Barr serta sejumlah imam hadits 
menyatakan bahwa riwayat dari Syu’bah tergolong hadits maqlub 
(terbalik), adapun yang benar adalah hadits yang disebutkan pada bab 
ini. Saya pun dahulu cenderung menerima pendapat ini, hingga 
akhimya saya melihat hadits yang dimaksud dalam shahih Ibnu 
Khuzaimah melalui dua jalur periwayatan yang lain dari Aisyah, 
dimana pada sebagian lafazhnya terdapat keterangan yang menutup 
kemungkinan adanya kekeliruan seperti yang dikatakan. Keterangan 

yang dimaksud adalah perkataannya, j-a3 ' <uts Oil til 

J^-l *>\i Jbu Oil liij (Apabila Amr adzan dimana ia 

seorang yang buta, maka janganlah kalian terpedaya. Sedangkan 
apabila Bilal adzan, maka jangan ada seorang pun yang makan). 
Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. 

Kemudian dinukil pula dari Aisyah bahwa beliau mengingkari 
hadits Ibnu Umar seraya mengatakan, “Sesungguhnya hadits ini 
keliru.” Tanggapan Aisyah ini diriwayatkan oleh A1 Baihaqi melalui 
jalur Ad-Darawardi, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah, dimana 
A1 Baihaqi menyebutkan hadits seraya menambahkan, “Aisyah 
berkata, ‘Bilal bisa melihat fajar’.” Dia berkata pula, “Aisyah biasa 
mengatakan, ‘Ibnu Umar telah keliru’.” Demikian nukilan dari A1 
Baihaqi. 

Selanjutnya Ibnu Khuzaimah dan Adh-Dhab’i mencoba 
memadukan kedua hadits yang ringkas, “Ada kemungkinan adzan 
dipergilirkan antara Bilal dan Ibnu Ummi Maktum, maka Nabi SAW 
memberitahukan bahwa adzan pertama dari keduanya tidaklah 
mengharamkan seseorang yang akan berpuasa untuk makan, dan tidak 
pula merupakan pertanda masuknya waktu shalat, berbeda dengan 
adzan yang kedua.” Pandangan ini diterima oleh Ibnu Hibban lalu 
beliau mengukuhkannya sebagai pendapat yang paling tepat, bukan 
sekedar suatu kemungkinan. Oleh karena itu, Adh-Dhiya’ serta ulama- 
ulama lainnya mengingkari pandangan ini. 

Pendapat lain mengatakan sesungguhnya adzan tidak 
dipergilirkan antara keduanya, namun kedua hadits itu 
menggambarkan dua keadaan yang berbeda, dimana sejak awal 
pensyariatan adzan Bilal telah melakukan adzan sendirian, dan dia 
tidak mengumandangkan adzan melainkan setelah terbit fajar. Di 
bawah konteks ini dapat dipahami riwayat Urwah dari seorang wanita 


74 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




Bani Najjar, dimana ia berkata, pli f jij ^ OlT 

oil *i lUi jkli t5'j 'ill ijukuh (Dahulu Bilal duduk di rumahku dan ia 

merupakan rumah paling tinggi di Madinah. Apabila melihat fajar, 
dia pergi dengan tergesa-gesa lain adzan). Riwayat ini disebutkan 
oleh Abu Daud dengan sanad hasan. Demikian pula riwayat Humaid 

# to / ^ O’ y f SS / a s s 4 <0 s 

dari Anas, pii <&' ^JLe It Jylj tobCaJt pij JL. di 

y^iit jlf dill (Sesungguhnya seseorang bertanya ten tang waktu 

shalat, maka Rasulullah SA W memerintahkan Bilal adzan ketika fajar 
terbit). Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan sanadnya shahih. 
Kemudian datanglah Ibnu Ummi Maktum dimana ia 
mengumandangkan adzan pada waktu malam, sementara Bilal tetap 
sebagaimana keadaannya yang pertama. Setelah itu, Ibnu Ummi 
Maktum ditempatkan pada adzan kedua mengingat kondisi fisiknya 
yang agak lemah, dan ditunjuk seseorang yang mendampinginya 
untuk memperhatikan masuknya fajar. Selanjutnya Bilal ditunjuk 
untuk adzan di waktu malam. Adapun penyebab hal itu adalah riwayat 
yang mengatakan bahwa terkadang beliau (Bilal) salah dalam 
menentukan masuknya waktu fajar, dimana ia adzan sebelum fajar 
terbit. Pada suatu ketika dia melakukan kesalahan, maka Nabi SAW 
memerintahkannya untuk adzan kembali, seraya bersabda, “Sungguh 
sang hamba tertidurf yakni dia dikalahkan oleh rasa kantuk sehingga 
tidak mampu melihat dengan jelas masuknya fajar. Hadits ini 
diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya melalui Hammad bin 
Salamah, dari Ayyub, dari Nafi’ dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, dan 
sanadnya (para perawi) tergolong tsiqah (terpercaya) dan huffazh 
(pakar di bidang hadits). 

Akan tetapi para Imam ahli hadits, seperti Ali bin Al Madini, 
Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari, Adz-Dzuhli, Abu Hatim, Abu 
Daud, At-Tirmidzi, Al Atsram serta Ad-Damquthni telah sepakat 
menyatakan bahwa Hammad telah keliru ketika menisbatkan hadits 
tersebut langsung kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya yang benar 
riwayat tersebut mauquf (hanya sampai) pada Umar bin Khaththab 
RA, dan peristiwa itu teijadi pada Umar bersama muadzdzinnya. Di 
samping itu, perawi yang menisbatkan riwayat ini langsung kepada 
Rasulullah SAW hanyalah Hammad. Meskipun demikian, beliau 
(Hammad) telah didukung oleh riwayat lain yang dinukil oleh Al 


1 FATpUL BAARI — 75 

kampungsunnan.org 



Baihaqi melalui jalur Sa’id bin Zarbi, dimana dia meriwayatkan dari 
Ayyub dengan jalur maushul (bersambung), namun sanadnya lemah. 
Abdurrazzaq juga meriwayatkan dari Ma’mar dari Ayyub, akan tetapi 
sanadnya mu ’dhal (tidak disebutkan dua perawi berturut-turut) dimana 
beliau menghapus Nafi’ dan Ibnu Umar dari sanad. Abdurrazzaq 
kemudian meriwayatkan melalui jalur lain dari Nafi’ yang dikutip 
oleh Ad-Daruquthni dan selainnya, hanya saja teijadi perbedaan 
tentang apakah ia marfu ’ atau mauquf. Kemudian beliau menukil pula 
riwayat lain dengan jalur mursal yang disebutkan dengan sanad 
lengkap ( maushul ) oleh Yunus dari Sa’id dengan mencantumkan 
Anas. 

Jalur-jalur periwayatan hadits ini saling menguatkan satu sama 
lain sehingga memiliki dasar yang cukup kuat. Oleh sebab itu - 
wallahu a'lam- ditetapkan babwa Bilal melakukan adzan pertama. 
Kemudian kami akan menyebutkan perbedaan mereka dalam 
menetapkan waktu yang dimaksud pada perkataan, “Adzan di waktu 
malam” dalam bab berikut ini. 

13. Adzan Sebelum Fajar 


S/ :jii fLj & aLi jb yii ^ j: ajui & ^ 

o f t .s' f J * o » . t |, * o s* o ^ * o f o x * 

jl— 0-3 to j^ Owl lJL ^-1 j»“ Jj>*‘ 

jf :Jjj$ °o( .JXjU vj} jl 

Jjij lilij (3JlSj .r et a i l 

LaJu* ^ c3ji llilJb-i 4lyl!lo Jl5j .UtSCfc 


.‘dlia-Ci j 


621. Dari Abdullah bin Mas’ud, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “ Janganlah adzan Bilal mencegah salah seorang kamu - 
atau salah seorang di antara kamu- dari makan sahurnya. Karena 
sesungguhnya ia adzan -atau memanggil- pada waktu malam, untuk 
mengembalikan orang shalat di antara kamu dan membangunkan 


76 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



orang tidur di antara kamu. Dan bukanlah dikatakan fajar atau Subuh 
-beliau mengisyaratkan dengan jari-jarinya seraya mengangkatnya 
ke atas lalu mengarahkannya ke bawah- hingga keadaannya seperti 

• 55 

ini. 

Zuhair mengisyaratkan dengan kedua jari telunjuknya, salah 
satunya di atas yang lainnya, kemudian membentangkan keduanya ke 
arah kanan dan kirinya. 


CL jijj d[ :Jli <ui jUl-j ZSs- 4 JU! jCp ^ 4AJIp 


p j, iy>ij iy& 


622-623. Dari Aisyah, dari Nabi SAW babwasanya beliau 
bersabda, “Sesungguhnya Bilal adzan di malam hari, maka makan 
dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan 
adzan.” 


Keterangan Hadits : 

Maksud bab tersebut adalah, apakah hukum adzan sebelum 
fajar? Apakah ia disyariatkan atau tidak? Apabila disyariatkan, maka 
apakah hal itu mencukupi sehingga tidak perlu mengulangi adzan 
setelah fajar, atau tidak mencukupi? 

Jumhur ulama mengatakan bahwa adzan sebelum fajar telah 
disyariatkan secara mutlak. Berbeda dengan pandangan Ats-Tsauri, 
Abu Hanifah dan Muhammad. Adapun pendapat yang mengatakan 
bahwa adzan sebelum fajar telah mencukupi secara mutlak telah 
dikemukakan oleh Imam Malik, Syafi’i, Ahmad dan para ulama yang 
semadzhab dengan mereka. Sementara Ibnu Khuzaimah, Ibnu 
Mundzir serta sebagian ulama ahli hadits menyatakan sebaliknya, dan 
pendapat ini pula yang dikatakan oleh Al Ghazali dalam kitabnya Al 
Ihya\ Sebagian pendukung pendapat terakhir ini mengklaim tidak 
adanya satu pun keterangan dalam hadits yang menyatakan adzan 
pertama telah mencukupi dan tidak perlu adanya adzan kedua. Tapi 
pendapat ini ditanggapi dengan mengemukakan hadits dalam bab ini. 
Hanya saja tanggapan ini dapat pula dijawab, bahwa hadits dalam bab 
ini tidak menyinggung masalah itu, sehingga tidak dapat dijadikan 
dalil. Meskipun pemyataan bahwa hadits di bab ini memberi asumsi 


1 FATHUL BAARI — 77 

kampungsunnaii.org 




ke arah itu, namun hanya dapat dijadikan landasan argumentasi 
apabiia tidak ada keterangan secara tekstual yang menyalahinya. 
Sementara dalam hal ini telah dinukii hadits dari Ibnu Umar dan 
Aisyah yang berindikasi bahwa adzan sebelum fajar tidak mencukupi 
bagi adzan sesudahnya. Sepertinya, inilah rahasia mengapa Imam 
Bukhari menyebutkan hadits kedua setelah hadits Ibnu Mas’ud. 

Perlu diketahui, bahwa hadits Ziyad bin A1 Harits yang 
diriwayatkan oleh Abu Daud mengindikasikan bahwa adzan sebelum 
fajar telah mencukupi bagi adzan sesudahnya, dimana di dalamnya 
disebutkan bahwa Ziyad bin A1 Harits adzan sebelum fajar atas 
perintah Nabi SAW. Kemudian dia minta izin Nabi SAW untuk 
qamat, namun beliau melarangnya sampai fajar terbit. Lalu Nabi SAW 
memerintahkannya untuk qamat. Akan tetapi pada sanad hadits ini 
terdapat kelemahan. Disamping itu kejadian ini sangatlah khusus, 
yaitu ketika dalam peijalanan (bepergian). 

A1 Qurthubi mengatakan bahwa adzan sebelum fajar merupakan 
madzhab yang sangat jelas, hanya saja menyalahi praktik yang berlaku 
di Madinah. Nampaknya A1 Qurthubi tidak menolak, kecuali dengan 
alasan bertentangan dengan apa yang dilakukan penduduk Madinah 
sebagaimana kaidah yang berlaku dalam madzhab Maliki. 

Sebagian ulama madzhab Hanafi menyatakan -sebagaimana 
diriwayatkan oleh As-Saruji- bahwa adzan sebelum fajar bukan 
menggunakan lafazh-lafazh adzan yang dikenal, akan tetapi ia hanya 
berupa dzikir-dzikir seperti yang biasa dilakukan sekarang ini. Tapi 
pendapat ini tidak dapat diterima, dan apa yang dilakukan oleh orang- 
orang saat ini benar-benar merupakan perkara yang mereka ada- 
adakan. Sementara jalur-jalur periwayatan hadits tersebut, yang 
demikian banyak, semuanya mengungkapkan dengan lafazh adzan. 
Oleh sebab itu, memahaminya sebagai lafazh adzan yang syar’i adalah 
lebih tepat. Di samping itu, apabiia adzan pertama menggunakan 
lafazh-lafazh khusus niscaya telah diketahui dengan jelas oleh 
manusia, sementara konteks hadits mengindikasikan bahwa mereka 
dikhawatirkan tidak dapat membedakan antara kedua adzan itu. Ibnu 
A1 Qaththan mengklaim bahwa yang demikian teijadi pada bulan 
Ramadhan secara khusus, namun apa yang dikatakannya perlu 
dianalisa kembali. 


78 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



jt— g-d-i (Salah seorang kamu atau salah seorang di 

antara kamu) Keraguan ini berasal dari perawi, namun kedua lafazh 
mi memiliki cakupan yang umum meskipun lingkupnya berbeda. 

ej ja (dari sahumya). Sahur adalah hidangan yang disantap 

menjelang fajar. Apabila dibaca “suhur”, maka yang dimaksud adalah 
perbuatannya. 

(untuk mengembalikan), maksudnya mengembalikan orang 

yang shalat -yakni shalat Tahajud- kepada kondisi istirahat agar 
bersiap-siap melaksanakan shalat Subuh dengan penuh semangat. 
Atau ia hendak melakukan ibadah puasa sehingga segera makan sahur. 
Demikian pula membangunkan orang tidur agar bersiap-siap untuk 
shalat Subuh dengan mandi terlebih dahulu atau melakukan aktivitas 
lainnya. 

Imam Ath-Thahawi berpegang dengan hadits Ibnu Mas’ud 
untuk mendukung madzhabnya, dimana dia berkata, “Telah 
dikabarkan bahwa adzan —yang dikumandangkan sebelum fajar— 
itu untuk tujuan-tujuan tersebut dan bukan sebagai panggilan shalat.” 
Tapi pendapat ini dikritik, karena lafazh “bukan untuk panggilan 
shalat” tidak disebutkan dalam hadits, tapi kalimat tersebut hanya 
sebagai tambahan dari dia. Dalam hadits itu tidak ada pemyataan 
bahwa tujuan adzan yang dilakukan sebelum fajar terbatas pada hal- 
hal yang telah disebutkan. Apabila dikatakan bahwa makna adzan 
secara syariat telah diketahui, yaitu pemberitahuan akan masuknya 
waktu shalat dengan menggunakan lafazh-lafazh khusus, padahal 
adzan sebelum fajar bukanlah pemberitahuan tentang masuknya waktu 
shalat, maka jawabannya adalah bahwa pemberitahuan tentang waktu 
shalat mencakup pemberitahuan tentang masuknya waktu dan 
pemberitahuan hampir masuknya waktu. Hanya saja hal ini 
dikhususkan pada shalat Subuh, karena pelaksanaannya di awal waktu 
sangat dianjurkan. Di samping itu pada umumnya shalat Subuh datang 
(dilakukan) setelah manusia tidur. Oleh karena itu, sangat sesuai bila 
dilakukan sesuatu untuk membangunkan manusia sebelum waktu 
shalat masuk agar mereka dapat bersiap-siap, atau mendapatkan 
keutamaan shalat di awal waktu, wallahu a'lam. 


t FATHUL BAAR1 — 79 

kampungsunnan org 



(Zuhair berkata) Dia adalah perawi hadits ini. Lafazh 

J\3 di sini bermakna j&i (mengisyaratkan). Sepertinya tindakan Zuhair 

yang mengumpulkan kedua jarinya kemudian rnerenggangkannya 
adalah untuk meniru sifat fajar shadiq (fajar sejati), karena fajar ini 
pada awalnya berbentuk tegak lurus, setelah itu memanjang 
memenuhi ufuk ke kanan dan ke kiri. Berbeda dengan fajar kadzib 
(fajar dusta), yang biasa dinamakan oleh bangsa Arab ‘dzanab 
sarhan , dimana ia muncul di kaki langit kemudian meredup. Hal 
inilah yang diisyaratkan dalam kalimat, “Beliau mengangkat 
kepalanya lalu menundukkannya.” 


Dalam riwayat A1 Ismaili melalui jalur Isa bin Yunus dari 
Sulaiman disebutkan, iaili \j£ja JJ3 o\3 


(Sesungguhnya fajar bukan begini dan begini, akan tetapi fajar 
adalah begini ). Seakan-akan lafazh asli dalam hadits adalah seperti 
ini, disertai dengan isyarat yang menjelaskan maksudnya. Oleh sebab 
itu, para perawi berbeda-beda dalam mengungkapkannya. Adapun 
keterangan paling ringkas mengenai hal itu adalah riwayat Jarir dari 

Sulaiman yang dikutip oleh Imam Muslim dengan lafazh, fdlj 


(Bukanlah fajar yang berbentuk tegak lurus, 
akan tetapi yang memanjang ).” 


(hingga ia adzan), dalam riwayat A1 Kasymihani 


disebutkan dengan lafazh. Is?JjS- (hingga ia mengumandangkan). 

Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab tentang shiyam (puasa) 

^ * 

dengan lafazh, Ciijj (ia adzan), lalu pada bagian akhir ditambahkan, 

yrtill £iiaj J&- Oijj * 5 ! <C>li (Karena sesungguhnya ia tidak adzan hingga 

fajar ter bit). A1 Qasim berkata, “Tidak ada jarak waktu antara kedua 
adzan kecuali yang satu naik dan yang satunya turun.” 

Dalam riwayat ini ada batasan yang tidak disebutkan dalam 
hadits-hadits yang lainnya, yakni pada kalimat. Jib OiT y l% <l)i 

s- S s 

(Sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam). Tidak boleh dikatakan 
bahwa riwayat ini mursal berdasarkan bahwa Al Qasim seorang 
tabi’in yang tentu saja tidak melihat secara langsung kejadiannya. Hal 


80 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




itu karena An-Nasa'i telah menyebutkan dari riwayat Hafsh bin 
Ghiyats, dan dinukil oleh Ath-Thahawi dari riwayat Yahya A1 
Qaththan, keduanya meneriraa dari Ubaidiilah bin Umar dari AI 
Qasim dari Aisyah, dimana disebutkan seperti hadits di atas, lalu 


Aisyah berkata, si* Culajj tJjy <1)1 *)|l ui-S jSo ( Tidak ada jarak 


waktu antara keduanya kecuali yang satu turun dan yang lainnya 
naik). Berdasarkan hal ini maka makna riwayat Imam Bukhari, JtS 


(Al Qasim berkata...), yakni dalam riwayatnya dari Aisyah. 


Dalam Shahih Muslim dari riwayat Ibnu Numair, dari Ubaidiilah 
bin Umar, dari Nafi’ dari Ibnu Umar disebutkan seperti tambahan tadi. 
Namun hal ini haras dikaji lebih lanjut, sebagaimana telah saya 
jelaskan dalam kitab Al Mudraj. Tambahan yang dimaksud disebutkan 
dalam hadits Unaisah yang telah disitir terdahulu. 

Dalam hadits ini terdapat hujjah bagi mereka yang berpendapat 
bahwa waktu dikumandangkannya adzan tersebut adalah sebelum 
fajar, yaitu waktu makan sahur. Pendapat ini merupakan salah satu 
pendapat yang disebutkan dalam madzhab Syafi’i. Pendapat tersebut 
dipilih oleh As-Subki sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Syarh 
Al Minhaj, namun revisinya dinukil dari Al Qadhi Husain dan Al 
Mutawalli serta Al Baghawi yang memastikan kebenarannya. 

Pendapat Ibnu Daqiq Al Id juga berindikasi ke arah itu, dimana 
setelah menukil pandangan tersebut dia berkata, “Pendapat ini 
diperkuat bahwa perkataannya, ‘Sesungguhnya Bilal adzan di waktu 
malam’ adalah berita (khabar) yang mempunyai faidah bagi para 
pendengar, karena adzan tersebut telah membuat keadaan menjadi 
tidak jelas dimana seakan-akan fajar telah terbit. Untuk itu beliau 
SAW menjelaskan bahwa adzan tersebut tidak mencegah makan dan 
minum, bahkan yang mencegahnya adalah terbitnya fajar shadiq.” Dia 
melanjutkan, “Hal ini menunjukkan dekatnya waktu adzan Bilal 
dengan fajar.” Pandangan ini diperkuat oleh penjelasan terdahulu 
bahwa hikmah disyariatkannya adzan sebelum fajar adalah untuk 
bersiap-siap agar dapat melaksanakan shalat Subuh di awal waktunya. 

Imam An-Nawawi membenarkan dalam berbagai kitabnya 
bahwa permulaan waktu adzan ini adalah sejak awal pertengahan 
malam kedua. Kemudian dalam kitabnya Syarh Muslim beliau 
memberi penjelasan hadits Al Qasim dengan mengatakan, “Maknanya 




bahwa Bilal biasa adzan lalu memanfaatkan waktu setelah adzan 
untuk berdoa serta melakukan aktivitas ibadah lainnya. Apabila fajar 
hampir terbit, maka beliau turun dan memberitahukannya kepada Ibnu 
Ummi Maktum yang segera mempersiapkan diri untuk bersuci lalu 
naik (ke tempat adzan) untuk mengumandangkan adzan bersamaan 
dengan awal waktu terbitnya fajar.” Perkataan ini -di samping sangat 
jelas menyalahi konteks hadits- membutuhkan dalil khusus agar 
penakwilannya dapat diterima. Selain pendapat yang telah kami 
sebutkan, masih ada sejumlah pendapat lain yang terkenal dalam 
kitab-kitab fikih. 

Imam Ath-Thahawi mendasari pandangannya tentang tidak 
disyariatkannya adzan sebelum fajar dengan perkataannya, “Oleh 
karena jarak waktu antara kedua adzan itu demikian dekat -seperti 
tertera pada hadits Aisyah- maka sesungguhnya keduanya bermaksud 
melakukan adzan pada waktu yang sama, yakni saat terbit fajar. Bilal 
salah dalam menentukan waktu tersebut, maka Ibnu Ummi Maktum 
adzan kembali pada waktu yang sebenamya.” Tapi perkataannya 
dikritik, karena apabila benar demikian, tentu Nabi SAW tidak 
menunjuknya sebagai muadzdzin dan tidak akan dijadikannya sebagai 
pegangan. Apabila apa yang dikatakannya benar, tentu kejadiannya 
sangatlah sedikit, sementara makna lahiriah hadits Ibnu Umar 
mengindikasikan bahwa demikianlah yang berlaku dan menjadi 
kebiasaan. Wallahu a'lam. 


14. Berapa Lama Antara Adzan dan Qamat serta Orang 
Yang Menunggu Qamat 


* £ $ 


:JIS pJ-J Alii Alii J jLj d\ Jiii J Alii ^ 

. 5.13 ayCs? 


624. Dari Abdullah bin Mughaffal A1 Muzani bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, “Di antara setiap dua adzan terdapat shalat - 
diucapkan tiga kali- bagi siapa yang mauD 


82 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Oil OlS"" ijli d-Uk* ^ ( j*Jl jjp 

a&S ji jfc* ^iii ^>j ^spi bjjjZ jJt-3 <& <Li jfc* 

j'i\ ! ! jj^vj j»Jj u_->J-3 0ji^2j d-kU5"" j*-®j j*i-j 

^ y y y y y o y y if y 

y f yOy O y^ y O . ^ yQ O ^ y } y f*-y ^ >0 . / > » °''. ll'' 

Ut g ■ ■; ^^Svj jvJ ^jP ijO JJJJ ^yJ (jLdLP (J>3 •f-(_5^’ 3“®^ J J 

" y 

if y a 5 

.ja^i 


625. Dari Anas bin Malik, dia berkata, “Biasanya apabila 
muadzdzin mengumandangkan adzan, maka para sahabat Nabi SAW 
berdiri dan segera menghampiri tiang-tiang, sampai Nabi SAW keluar 
sedang mereka dalam keadaan demikian. Mereka shalat dua rakaat 
sebelum Maghrib. Tidak ada sesuatu di antara adzan dan qamat.” 
Utsman bin Jabalah dan Daud meriwayatkan dari Syu’bah, “Tidak ada 
(jarak) antara keduanya kecuali sebentar.” 


Keterangan Hadits : 


(Bab berapa lama antara adzan dan qamat). Sepertinya Imam 
Bukhari bermaksud mensinyalir riwayat dari Jabir bahwa Nabi SAW 

bersabda kepada Bilal, aAST? ja U iLitijj dhiif 'Jj 

«rk>- J£o 'ij ifjii ja (Jadikanlah antara adzan 


dan qamatmu sekedar seorang yang makan selesai dari makannya, 
orang yang minum selesai dari minumnya, dan orang yang hendak 
buang hajat menyelesaikan hajatnya). Hadits ini diriwayatkan oleh 
Imam Tirmidzi dan A1 Hakim, akan tetapi sanadnya lemah. Namun 
hadits ini memiliki riwayat pendukung dari hadits Abu Hurairah dan 
hadits Salman yang keduanya dikutip oleh Abu Syaikh, serta dari 
hadits Ubay bin Ka’ab yang dikutip oleh Abdullah bin Ahmad 
(sebagai hadits yang beliau tambahkan dalam Musnad Imam Ahmad). 
Namun semua riwayat ini lemah, seakan-akan Imam Bukhari hendak 
mengisyaratkan bahwa riwayat tentang jarak waktu tersebut tidak ada 
yang akurat. 


Ibnu Baththal berkata, “Tidak ada batasan tentang waktu selain 
masuknya waktu shalat serta berkumpulnya orang-orang yang akan 


kampungsunfim^ 1 - 83 




menunaikan shalat.” Para ulama tidak berbeda pendapat dalam 
menyatakan adanya shalat sunah antara adzan dan qamat kecuali 
dalam shalat Maghrib seperti yang akan disebutkan. Dalam salah satu 
riwayat yang dinisbatkan kepada A1 Kasymihani di tempat ini terdapat 
tambahan, “Dan orang yang menunggu qamat.” Tapi ini merupakan 
suatu kesalahan, karena lafazh tersebut merupakan judul bab 
berikutnya. 

^ / it j 

Jf 'JZ (di antara setiap dua adzan). Maksudnya adzan dan 

qamat. Untuk itu kalimat tersebut tidak boleh dipahami sebagaimana 
makna lahiriahnya. Hal itu karena yang terdapat di antara dua adzan 
adalah shalat fardhu, sedangkan hadits tersebut memberi pilihan, 
dimana dikatakan, “Bagi siapa yang mau”. 

Imam Bukhari mengatakan bahwa judul bab ini sepertinya 
penjelasan hadits, karena ia menetapkan bahwa demikianlah yang 
dimaksud oleh hadits. Para pensyarah Shahih Bukhari mengatakan 
bahwa lafazh ini termasuk lafazh taghlib (mengunggulkan), sama 
seperti perkataan mereka, “Qamarain (dua bulan)” sebagai ungkapan 
untuk bulan dan matahari. Namun ada pula kemungkinan qamat 
dinamakan sebagai adzan, karena ia juga merupakan pemberitahuan 
bahwa waktu pelaksanaan shalat telah tiba, sama seperti adzan yang 
merupakan pemberitahuan masuknya waktu shalat. Untuk itu kalimat, 
“di antara dua adzan” dapat dipahami sebagaimana makna 
lahiriahnya, karena bisa saja diartikan, “Di antara dua adzan terdapat 
shalat sunah selain shalat fardhu”. 

(shalat) Yakni waktu shalat, atau yang dimaksud adalah 

shalat sunah. Lafazh ini dinyatakan dalam bentuk nakirah (indefinit), 
karena ia mencakup semua yang diniatkan oleh orang yang melakukan 
shalat sunah seperti dua rakaat, empat rakaat atau lebih banyak lagi. 
Ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah anjuran untuk 
bersegera ke masjid saat mendengar adzan untuk menunggu qamat, 
karena orang yang menunggu shalat berada dalam shalat. Hal ini 
dikatakan oleh Az-Zain bin A1 Manayyar. 

(tiga kali ) Yakni beliau mengucapkan hal tersebut tiga kali. 

Setelah satu bab akan disebutkan dengan lafazh, “Di antara setiap dua 
adzan terdapat shalat... Di antara setiap dua adzan terdapat shalat.” 
Kemudian pada kali yang ketiga beliau bersabda, “Bagi siapa yang 


84 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



mau.” Riwayat ini menjelaskan bahwa lafazh, (Bag/ siapa 

yang mau ) tidak beliau ucapkan melainkan pada kali yang ketiga. 
Berbeda dengan makna yang diindikasikan oleh makna lahiriah 
riwayat pertama, yaitu bahwa pada setiap kalimatnya beliau kaitkan 
dengan kalimat, “Bagi siapa yang mau”. 

Dalam riwayat Imam Muslim serta A1 Ismaili disebutkan, 
“Beliau mengucapkan pada kali keempat, ‘Bagi siapa yang mau’.” 
Seakan-akan yang dimaksud dengan “kali keempat” pada riwayat ini 
adalah kalimat keempat, karena pada kalimat ini beliau SAW hanya 
mengucapkan “Bagi siapa yang mau.” Maka sebagian perawi 
menamakannya kalimat yang keempat, semata-mata hanya karena 
memperhatikan junilah kalimat. Dengan demikian, terjadi kesesuaian 
dengan riwayat Imam Bukhari. 

Dalam kitab ilmu hadits disebutkan dari Anas bahwa beliau 
SAW apabila mengucapkan suatu kalimat maka diulanginya sampai 
tiga kali. Seakan-akan setelah beliau SAW mengulangi ucapannya tiga 
kali beliau bersabda, “Bagi siapa yang mau” untuk menjelaskan 
bahwa pengulangan itu berfungsi sebagai penegasan disukainya hal 
tersebut. 


Ibnu A1 Jauzi berkata, “Faidah hadits ini adalah bolehnya 
seseorang untuk menyangka bahwa adzan untuk shalat mencegah 
pelaksanaan sesuatu selain shalat yang karenanya adzan dilakukan, 
maka hadits ini menjelaskan bahwa shalat sunah antara adzan dan 
qamat boleh dilakukan. Yang demikian itu benar dalam masalah 
qamat seperti yang akan disebutkan.” Sementara dalam Musnad Imam 
Ahmad disebutkan dengan lafazh, “Apabila dikumandangkan qamat 
untuk shalat, maka tidak ada shalat kecuali shalat yang karenanya 
qamat dilakukan.” Ini lebih spesifik dari riwayat yang masyhur, yakni 
dengan lafazh, “Kecuali shalat fardhu”. 


Oil tjt OtS* (apabila muadzdzin mengumandangkan adzan ) 

Dalam riwayat A1 Ismaili disebutkan, AtM OS'fJt aAi til 

(Apabila muadzdzin mulai mengumandangkan adzan Maghrib). 


lx ftS (orang-orang berdiri) Dalam riwayat An-Nasa'i 
dikatakan, jUAj At At Sj~*j ot^w>t jUT ^ti (Para sahabat 


1 FATHUL BAARI — 85 

kampungsunnan.org 



senior Rasulullah SAW berdiri...). Demikian pula riwayat Imam 
Bukhari yang telah disebutkan pada pembahasan tentang menutup 
aurat. 

0jjJsS (bersegera) Yakni rnereka saling berlomba. 


Is j'jlh ( tiang-tiang ) Lafazh adalah bentuk jamak dari 

r> 

kata ~4j~» (tiang). Maksud mereka berlomba menghampiri tiang-tiang 

itu adalah untuk menjadikannya sebagai sutrah (pembatas shalat), 
karena mereka melakukan shalat tersebut sendiri-sendiri. 


dilai' (dan mereka dalam kondisi demikian) Imam Muslim 


member! tambahan dalam riwayatnya melalui Abdul Aziz bin Shuhaib 
dari Anas, ^ ^ as o' L— 


(Orang yang asing (barn datang) akan menyangka bakwa shalat 
(Maghrib) sedang ditegakkan, karena banyaknya orang yang 
mengerjakan shalat (sunah) tersebut). 


(sesuatu) Yakni tidak ada di antara adzan dan qamat waktu 
yang cukup banyak atau lama. 


Berdasarkan penjelasan ini maka teijawab pendapat mereka 
yang menyatakan bahwa riwayat mu’allaq (tanpa sanad lengkap) 
bertentangan dengan riwayat maushul. Bahkan, sesungguhnya riwayat 
mu’allaq menjelaskan riwayat yang maushul. Penafian waktu yang 
banyak berarti penetapan adanya waktu yang sedikit atau singkat. 

Riwayat ini telah dinukil oleh A1 Ismaili melalui jalur maushul 
(bersambung) dari Utsman bin Umar dari Syu’bah dengan lafazh, OlTj 

L4j3 'Jd (Dan (jarak waktu) antara adzan dan qamat 

dekat [singkat]). Muhammad bin Nashr meriwayatkan melalui jalur 
Abu Amir dari Syu’bah, sama seperti di atas. 


Ibnu A1 Manayyar berkata, “Kedua versi riwayat dipadukan 
dengan memahami penafian dalam konteks kalimat mubalaghah 
termasuk majaz (kiasan). Sedangkan penetapan adanya waktu yang 
sedikit dipahami dalam makna sesungguhnya.” Dia juga berkata, 
“Perkataannya ‘Dan tidak ada antara keduanya sesuatu (waktu yang 
lama)’ menunjukkan bahwa cakupan sabdanya *Di antara setiap dua 


86 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




adzan terdapat shalat’ khusus selain shalat Maghrib, karena mereka 
(para sahabat) tidak melakukan shalat sunah sebelum Maghrib antara 
adzan dan qamat Bahkan mereka segera melakukannya ketika adzan 
sedang dikumandangkan, dan mereka selesai mengeijakannya 
bersamaan dengan selesainya adzan.” Dia berkata lagi, “Hal itu 
didukung dengan riwayat yang dikutip oleh A1 Bazzar dari jalur 
Hayyan bin Ubaidillah dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya 
yang sama seperti hadits pertama, hanya saja pada bagian akhimya 
diberi tambahan, ‘Kecuali Maghrib’.” 

Perkataan Ibnu A1 Manayyar “Mereka selesai mengerjakan 
shalat sunah bersamaan dengan selesainya adzan” perlu dipertanyakan 
kembali, karena tidak ada dalam hadits keterangan yang memberi 
indikasi ke arah itu. Tidak ada keharusan bila mereka mengerj akannya 
saat adzan dikumandangkan, maka selesainya pun bersamaan dengan 
selesainya adzan. Adapun riwayat Hayyan yang beliau kemukakan 
dianggap syadz (ganjil). Karena meski ia tergolong perawi tsiqah 
menurut Abdurrazzaq, namun pada hadits ini beliau telah menyalahi 
para pakar hadits di antara murid-murid Abdullah bin Buraidah, baik 
dari segi sanad maupun mat an. Sementara telah disebutkan pada 
sebagian jalur periwayatannya yang dinukil oleh A1 Ismaili, “Buraidah 
melakukan shalat dua rakaat sebelum Maghrib.” Kalau riwayat 
Hayyan yang mengecualikan shalat Maghrib benar akurat, tentu 
Buraidah tidak akan menyalahi apa yang diriwayatkannya. Ibnu A1 
Jauzi menukil dalam kitabnya Al Maudhu ’at dari A1 Fallas, bahwa ia 
telah menggolongkan Hayyan (yang disebutkan di atas) sebagai 
perawi pendusta. 

Imam A1 Qurthubi dan yang lain berkata, “Makna lahiriah hadits 
Anas menyatakan bahwa shalat dua rakaat sebelum dan sesudah shalat 
Maghrib adalah perbuatan para sahabat yang mendapat pengukuhan 
(taqrir) dari Rasulullah SAW. Mereka mengamalkannya hingga saling 
mendahului untuk mendapatkan tempat dekat tiang masjid. Hal ini 
menunjukkan perbuatan itu disukai. Sepertinya landasan yang 
dijadikan sandaran adalah sabda beliau SAW, “ Di antara setiap dua 
adzan terdapat shalat .” Adapun sikap Nabi SAW yang tidak 
mengeijakannya bukan berarti menafikan hukum mustahab (disukai) 
perbuatan tersebut. Bahkan sikap Nabi SAW ini hanya berindikasi 
bahwa shalat dua rakaat ini tidak masuk kategori shalat fardhu. 


kampungsunfffiEty- 87 



Ulama yang menyatakan shalat dua rakaat sebelum Maghrib 
hukumnya mustahab (disukai), di antaranya adalah Imam Ahmad, 
Ishaq serta para ulama ahli hadits. Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, 
dia berkata, “Aku tidak pemah melihat seorang pun melakukan shalat 
dua rakaat (sebelum Maghrib) pada masa Nabi SAW.” Diriwayatkan 
pula dari para khalifah yang empat serta sejumlah sahabat bahwa 
mereka tidak mengeijakannya. Ini merupakan pendapat Imam Malik 
dan Syafi’i. Sebagian ulama madzhab Maliki menyatakan bahwa 
syariat shalat dua rakaat sebelum Maghrib telah mansukh (dihapus). 
Mereka berkata, “Sesungguhnya yang demikian hanya dikerjakan 
pada masa-masa awal pensyariatan. Pada waktu Nabi SAW melarang 
untuk mengerjakan shalat setelah Ashar hingga matahari terbenam, 
maka beliau SAW menjelaskan dengan hal itu batas waktu bolehnya 
shalat. Kemudian beliau memotivasi para sahabat agar melakukan 
shalat Maghrib di awal waktu. Apabila kebiasaan menyibukkan diri 
dengan mengerjakan selain shalat Maghrib terus berlangsung tentu hal 
itu menjadi sarana untuk menyelisihi anjuran melakukan shalat 
maghrib di awal waktunya.” Akan tetapi klaim bahwa syariat ini telah 
mansukh tidak didukung oleh dalil. 

Adapun riwayat Ibnu Umar yang disebutkan tadi telah 
diriwayatkan oleh Abu Daud melalui jalur Thawus. Namun riwayat 
Anas yang menetapkan adanya shalat tersebut harus lebih 
dikedepankan daripada riwayat yang menafikannya. Sedangkan 
riwayat yang dinukil dari para khalifah yang empat telah diriwayatkan 
oleh Muhammad bin Nashr dan selainnya melalui Ibrahim An- 
Nakha’i, tapi sanadnya munqathi’ (terputus). Kalaupun terbukti 
autentik, tetap tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan adanya 
nasakh (penghapusan hukum) ataupun makruh. Pada pembahasan 
tentang shalat thathawwu’ (shalat-shalat sunah) akan disebutkan satu 
riwayat yang menyatakan, “Uqbah bin Amir ditanya tentang shalat 
dua rakaat sebelum Maghrib, maka dia berkata, ‘Kami dahulu 
mengerjakan dua rakaat tersebut pada masa Nabi SAW’. Lalu 
dikatakan kepadanya, ‘Apakah yang menghalangimu untuk 
mengerjakannya sekarang?’ Dia menjawab, ‘Kesibukan’.” Maka 
kemungkinan para sahabat selain dia juga terhalang oleh kesibukan 
sehingga tidak mengerjakannya. 

Sementara telah diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr dan 
selainnya melalui beberapa jalur dari Abdurrahman bin Auf, Sa’ad bin 


88 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Abi Waqqash, Ubay bin Ka’ab, Abu Darda', Abu Musa dan sahabat 
lainnya, bahwa mereka melakukan shalat tersebut terus-menerus. 

Adapun perkataan Abu Bakar bin A1 Arabi, “Para sahabat 
berbeda pendapat mengenai shalat dua rakaat sebelum Maghrib, dan 
tidak ada seorang pun yang mengeijakannya setelah generasi 
sahabat”, tertolak oleh perkataan Muhammad bin Nashr. Kami telah 
meriwayatkan dari sejumlah sahabat maupun tabi’in bahwasanya 
mereka biasa shalat dua rakaat sebelum Maghrib. Hal ini diriwayatkan 
melalui beberapa sanad dari Abdurrahman bin Abu Laila, Abdullah 
bin Buraidah, Yahya bin Uqail, A1 A’raj, Amir bin Abdullah bin 
Zubair, dan Iraq bin Malik. Lalu diriwayatkan melalui jalur Hasan A1 
Bashri bahwasanya ia ditanya tentang kedua rakaat tersebut, rnaka dia 
berkata, “Dua kebaikan -demi Allah- bagi siapa yang dikehendaki 
oleh Allah (memperoleh) keduanya.” 

Diriwayatkan pula dari Sa’id, dia berkata, “Merupakan perkara 
yang haq (benar) bagi setiap mukmin apabila muadzdzin adzan 
hendaknya ia shalat dua rakaat.” Dinukil pula dari Imam Malik 
perkataan lain yang menyatakan disukainya melakukan hal itu. 
Pendapat ini merupakan salah satu pandangan dal am madzhab Syafi’i, 
dan didukung oleh Imam An-Nawawi serta mereka yang sependapat 
dengannya. Dia berkata dalam kitab Syarah Muslim, “Pendapat 
sebagian orang yang menyatakan bahwa mengeijakan shalat sunah 
sebelum Maghrib berakibat mengakhirkan waktu shalat Maghrib dari 
awal waktunya, merupakan khayalan yang rusak serta bertentangan 
dengan Sunnah. Meski demikian, waktu yang digunakan untuk 
melakukan kedua rakaat ini semestinya dipersingkat sehingga tidak 
mengundurkan pelaksanaan shalat Maghrib dari awal waktunya.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa seluruh dalil menunjukkan 
bahwa shalat dua rakaat sebelum Maghrib dilaksanakan secara ringkas 
(ringan) seperti shalat sunah fajar. Hikmah dianjurkannya melakukan 
shalat sunah dua rakaat tersebut adalah sebagai harapan agar doanya 
dikabulkan, sebab doa antara adzan dan qamat tidak ditolak. Manakala 
suatu waktu itu lebih mulia, maka pahala ibadah yang dikeijakan pada 
waktu tersebut akan lebih banyak. 

Kemudian hadits Anas ini dijadikan dalil untuk menyatakan 
bahwa waktu shalat Maghrib berlangsung agak lama, tapi konteks 
hadits dengan hal itu kurang jelas. 


kampungsunffflftffff* 1 - 89 



Catalan 


Pertama, kesesuaian hadits Anas dengan judul bab adalah 
apabila para sahabat saling berlomba mengerjakan shalat dua rakaat 
sebelum maghrib, padahal waktunya sangat singkat, maka berlomba 
untuk mengeijakan shalat sunah yang lainnya tentu lebih dianjurkan. 
Dalarti hal ini tidak ada batasan mengenai lamanya waktu 
mengerjakan shalat sunah dua rakaat lainnya, karena lamanya waktu 
mengeijakan shalat sunah sebelum Maghrib adalah seperti lamanya 
mengeijakan shalat sunah dua rakaat sebelum shalat Subuh. 

Kedua, sampai saat ini riwayat Utsman bin Jabalah tidak 
memiliki jalur muttashil (bersambung) sampai kepada kami. 
Sementara A1 Mughlathai serta orang-orang yang sependapat 
dengannya mengklaim bahwa A1 Ismaili telah menyebutkannya 
melalui jalur maushul (bersambung) dalam kitabnya Al Mustakhraj, 
padahal kenyataannya tidak demikian, karena sesungguhnya Al 
Ismaili hanya menukilnya melalui jalur Utsman bin Umar. Demikian 
juga dengan riwayat Abu Daud, dimana menurut saya dia adalah Abu 
Daud Ath-Thayalisi, sementara pendapat lain mengatakan Abu Daud 
Al Hafari. Namun telah sampai kepada kami nukilan yang semakna 
dengan riwayat keduanya melalui jalur Utsman bin Umar dan Abu 
Amir, wallahu a ’lam. 


15. Orang Yang Menunggu Qamat 


aAs- Jji 4 JJ! J jL'j (315" :t^JU sojIp 01 

o s s s ^ sO / s £ O ^ o s s & 

j ^ Iji 

5L p it of ^ Ja 

Oil aoU 


626. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, bahwa Aisyah 
berkata, “Biasanya Rasulullah SAW apabila muadzdzin telah diam 
(selesai) adzan pertama pada shalat Subuh, beliau berdiri dan shalat 
dua rakaat yang ringan sebelum shalat Subuh setelah fajar nampak 





jelas. Kemudian beliau tidur berbaring pada sisi badannya yang kanan 
(miring ke kanan) hingga Muadzdzin datang kepadanya untuk qamat.” 


Keterangan Hadits : 

Konteks judul bab yang sesuai dengan hadits adalah pada 
kalimat, “Kemudian beliau tidur berbaring pada sisi badannya sebelah 
kanan hingga muadzdzin datang kepadanya”. Imam Bukhari 
menyebutkannya dengan lafazh yang mengandung kemungkinan, 
untuk mengingatkan bahwa yang demikian itu khusus bagi imam, 
sebab makmum dianjurkan untuk segera hadir ke masjid untuk 
mendapatkan shaf pertama. Namun kemungkinan orang-orang yang 
rumahnya dekat dengan masjid bersekutu dengan imam dalam hal itu. 


Ada yang berpendapat bahwa hadits dalam bab ini menerangkan 
bahwa anjuran untuk segera datang ke masjid hanya bagi mereka yang 
•bertempat tinggal jauh dari masjid. Adapun bagi mereka yang bisa 
mendengar adzan dan qamat dari rumahnya, maka menunggu shalat di 
rumahnya adalah sama dengan menunggu shalat di masjid. Imam 
Muslim telah meriwayatkan hadits yang sama dengan hadits di atas 


dari Jabir bin Samurah, dia berkata, ^ *51 ^ Di jj J*>\j DlS' 


a ^ A " 

(Bilal biasa adzan, kemudian dia tidak qamat sampai 


Nabi SA W keluar). 


1 * , f° 'S' 

c-Swj lit {apabila muadzdzin telah diani) Yakni telah 
selesai adzan. 

{dari yang pertama ) Yang dimaksud dengan adzan 

pertama di sini adalah adzan saat masuknya waktu Subuh, karena 
qamat dinamakan adzan kedua. Namun dinamakan sebagai adzan 
kedua apabila dikaitkan dengan adzan sebelum fajar terbit. 


Catatan 


A1 Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Musa bin Uqbah dari 
Salim Abu An-Nadhr, s-ialli OIST" jJLj <Qp <3ii ^Jli Di 

# ^ J £ * D f y & s ' s * O ' O ° " D * ° " ° 

Jai (js'j Dls (Sesungguhnya 


Nabi SAW biasa keluar ke masjid setelah adzan. Apabila beliau 
melihat orang-orang di masjid masih sedikit, beliau duduk hingga 


1 FATHUL BAARI — 91 

kampungsunnah.org 





mereka berkumpul lalu beliau shalat). Sanad hadits ini sangat kuat 
namun tergolong mursal. 

Hadits tersebut tidak bertentangan dengan hadits pada bab ini, 
karena yang dimaksud adalah selain shalat Subuh; atau beliau 
melakukan hal itu setelah didatangi oleh muadzdzin, lalu beliau keluar 
bersamanya ke masjid. 


16. Di Antara Setiap Dua Adzan (Adzan dan Qamat) 
Terdapat Shalat Bagi yang Ingin Melaksanakannya 


jr '£ :jX.) & ail ^ Jli :JU jisi J Jjl jlp 


^ Jli pJ JS" fjti da'dCp ^b 


bl 


627. Dari Abdullah bin Mughaffal, dia berkata bahwa Nabi 
SAW bersabda, “Di antara setiap dua adzan terdapat shalat. Di 
antara setiap dua adzan terdapat shalat. Kemudian beliau berkata 
pada yang ketiga, “Bagi siapa yang mau 


Keterangan Hadits : 

Faidah yang dikandung hadits ini telah disebutkan pada satu bab 
yang lalu. Di sini Imam Bukhari member! judul bab dengan lafazh 
yang terdapat dalam hadits, sementara sebelumnya ia memberi judul 
bab dengan sebagian implikasi hadits yang dimaksud. 


17. Orang Yang Mengatakan, “Hendaklah Satu Muadzdzin 
Saja yang Mengumandangkan Adzan Saat dalam Safar 

(bepergian).” 


fi * ' * 

L J\ (j\ j ills clali j c 4 ilS jj oJup lllili 


m -W^lfffgsunnah.org 




e*>CaJl 


lili ^ Ijjjfxi IjjotjI :<Jl3 bJlil 

.jjrjl olji 


628. Dari Malik bin A1 Huwairits, “Aku mendatangi Nabi SAW 
dalam satu kelompok kaumku. Kami tinggal bersamanya selama dua 
puluh malam. Beliau adalah orang yang sangat pemurah dan lembut. 
Ketika beliau melihat kerinduan kami terhadap keluarga-keluarga 
kami, beliau bersabda, ‘ Kembalilah kalian dan tinggallah di tengah- 
tengah mereka serta ajarilah mereka dan shalatlah. Apabila waktu 
shalat telah tiba, hendaklah salah seorang di antara kalian 
mengumandangkan adzan, dan yang paling tua di antara kalian 
menjadi imam 


Keterangan Hadits: 


Sepertinya dengan judul bab di atas, Imam Bukhari hendak 
mensinyalir riwayat yang disebutkan oleh Abdurrazzaq dengan sanad 


shahih, ^ Dijg ol£* "y>s- jjl Di (Bahwasanya Ibnu Umar 


biasa adzan Subuh saat safar (bepergian) dua adzan). Ini merupakan 
pandangan beliau yang menyamakan antara safar (bepergian) dan 
mukim (berdomisili). Sementara makna lahiriah hadits bab 
menyatakan bahwa adzan saat safar tidak diulang, karena di sini tidak 
dibedakan antara adzan untuk shalat Subuh dengan adzan untuk shalat 
yang lain. Alasan yang telah dikemukakan dalam hadits Ibnu Mas’ud 
mendukung pandangan ini. Berdasarkan hal ini maka perkataannya 
“satu orang muadzdzin” maknanya tidak dapat diperluas lagi, sebab 
saat mukim juga hanya ada satu muadzdzin. Apabila diperlukan 
beberapa muadzdzin karena tempat yang beijauhan, maka setiap salah 
seorang di antara mereka adzan di wilayah tersendiri, dan tidak 
dianggap melakukan adzan bersama-sama. 


Menurut suatu riwayat bahwa yang pertama kali mengadakan 
adzan secara bersama adalah Bani Umayah. Imam Syafi’i berkata 
dalam kitabnya Al Umm, “Aku suka agar muadzdzin bergantian adzan 
dan tidak adzan bersama-sama. Adapun jika masjid tersebut besar, 
maka diperbolehkan bagi setiap muadzdzin mengumandangkan adzan 
di setiap sudut masjid, sehingga orang-orang yang di sekitamya 
mendengar adzan mereka pada waktu yang bersamaan. 


1 FATHUL BAARI — 93 

kampungsunna9i.org 




Jt {pada sekelompok ) Lafazh nafar digunakan untuk 

mengungkapkan satu kelompok yang terdiri dari tiga sampai sepuluh 
orang. 

j* (dari kaumku) Mereka adalah Bani Laits bin Bakar bin 

Abdi Manaf bin Kinanah. Waktu datang utusan Bani Laits, 
sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sa’ad melalui berbagai sanad, 
mereka datang kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang bersiap- 
siap untuk menghadapi perang Tabuk. 

'jLAj (dan shalatlah ) Dalam riwayat Ismail bin Aliyah dari 

Ayyub disebutkan dengan tambahan lafazh, JLs' j US' 

{Sebagaimana kamu lihat aku shalaf). Imam Bukhari juga menukil 
riwayat seperti ini pada bab “Kasih Sayang Terhadap Manusia dan 
Hewan” dalam kitab tentang Adab. Juga pada bab “Khabar Ahad” dari 
riwayat Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Ayyub. 

sW-ait lid {apabila waktu shalat telah tiba). Lafazh ini 

memiliki kesesuaian dengan judul bab, meskipun secara lahimya 

s s it % 

nampak bertentangan, dimana sabda beliau, lid ijf>£* 

{Tinggallah kalian di tengah-tengah mereka dan ajarilah 

mereka, apabila waktu shalat telah tiba ) secara lahiriah hal itu 
dilakukan setelah mereka tiba di tengah keluarga mereka dan 
mengajari mereka. Akan tetapi Imam Bukhari hendak mengisyaratkan 
pada riwayat berikut di bab selanjutnya, yang mana disebutkan 

padanya, did 'CJsr'Jf- Uiut li) {Apabila kalian berdua keluar (safar) 

maka hendaklah kalian berdua adzan...). Lafazh hadits ini juga tidak 
bertentangan dengan kalimat dalam judul bab “Satu orang 

muadzdzin”, sebab makna kalimat did {maka hendaklah kalian 

berdua adzan), yakni siapa di antara kalian berdua yang mau adzan 
maka hendaklah ia adzan. Hal itu karena keduanya memiliki 
keutamaan yang sama. Adapun usia tidak dijadikan standar dalam 
menentukan muadzdzin, berbeda dengan Imam shalat. Hal ini cukup 
jelas pada konteks hadits, dimana dikatakan, “ Hendaklah adzan untuk 
kamu salah seorang di antara kamu dan mengimami kamu orang yang 
paling tua di antara kamu.” 


94 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Hadits ini telah dijadikan dalil tentang keutamaan imam 
daripada makmum, serta wajibnya adzan. Masalah ini telah disebutkan 
di awal pembahasan adzan disertai penjelasan kekeliraan mereka yang 
menukil ijma’ (kesepakatan) bahwa adzan tidak wajib. Pembahasan 
selanjutnya tentang hadits ini akan dijelaskan pada bab “Apabila Sama 
Dalam Hal Bacaan” dalam masalah imamah (tentang imam), insya 


Allah. 


18. Adzan dan Qamat Bagi Para Musafir Apabila Mereka 
Rombongan, demikian Pula Halnya di Arafah dan Jam’, dan 
Perkataan Muadzdzin “Shalatlah di Tempat-tempat Kalian 
Ketika Malam Dingin Atau Hujan.” 



629. Dari Abu Dzar, dia berkata, “Kami pernah bersama Nabi 
SAW dalam suatu peijalanan. Kemudian muadzdzin hendak 
mengumandangkan adzan, namun beliau SAW bersabda kepadanya, 
‘ Tungguhlah sampai dingin Lalu muadzdzin hendak adzan, namun 
beliau SAW bersabda kepadanya, ‘ Tunggulah sampai dingin’ 
Kemudian muadzdzin hendak adzan, namun beliau SAW bersabda 
kepadanya, ‘ Tunggulah sampai dingin’, hingga bayangan bukit sama 
dengannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ‘ Sesungguhnya panas 
yang menyengat itu berasal dari luapan (hembusan) Jahanam 



kampungsunnah.org 


FATHUL BAARI — 95 



630. Dari Malik bin A1 Huwairits, dia berkata, “Dua orang laki- 
laki datang kepada Nabi SAW, keduanya hendak melakukan safar. 
Maka Nabi SAW bersabda, ‘ Apabila kalian berdua telah keluar maka 
hendaklah kalian berdua adzan. Kemudian hendaklah kalian berdua 
qamat, dan yang paling tua di antara kalian menjadi imam 



631. Dari Abu Qilabah, dia berkata, “Kami datang kepada Nabi 
SAW sedang kami adaiah para pemuda yang sebaya. Kami tinggal 
bersamanya selama dua puluh hari dua puluh malam, dan Rasulullah 
SAW adaiah seorang yang pemurah dan lembut. Ketika beliau 
mengira bahwa kami telah rindu kepada keluarga kami -atau kami 
sungguh telah merindukan- beliau pun bertanya kepada kami tentang 
orang-orang yang kami tinggaikan. Lalu kami mengabarkan 
kepadanya, dan beliau SAW bersabda, ‘ Kembalilah kalian kepada 
keluarga kalian, tinggallah kalian di antara mereka dan ajarilah 
mereka. Lalu perintahkan mereka -dan beliau menyebutkan berbagai 
hal, ada yang aku hafal dan ada pula yang aku lupa- dan shalatlah 
kalian sebagaimana kalian lihat aku shalat. Apabila waktu shalat 
telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara karnu 
mengumandangkan adzan dan yang paling tua di antara kamu 
menjadi imam'." 


96 — FATHUL BAARI 


kampungsunnah.org 



Keterangan Hadits : 

(Apabila mereka rombongari). Ini merupakan indikasi hadits- 
hadits yang beliau sebutkan, tetapi tidak ada larangan untuk 

mengumandangkan adzan jika yang bepergian itu hanya seorang diri. 
Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu Umar, dia 

Jo jf J&t a 

J* J* " 

^ (Sesungguhnya adzan itu hanyalah untuk pasukan 

atau rombongan yang ada pemimpinnya, maka ia mengumandangkan 
seruan untuk shalat agar mereka berkumpul untuk melaksanakannya. 
Adapun selain mereka, maka yang mesti dilakukan hanyalah qamat). 
Hal serupa dinukil pula dari Imam Malik. 

Sementara Imam yang tiga (Abu Hanifah, Syafi’i dan Ahmad - 
penerj.) serta Ats-Tsauri dan selain mereka menyatakan bahwa adzan 
disyariatkan untuk dilakukan bagi setiap orang. Dalam bab 

“Mengeraskan Suara Saat Adzan” telah disebutkan hadits Abu Sa’id 
yang mengindikasikan disukainya adzan bagi orang yang 
melaksanakan shalat sendirian. Atha' mengemukakan pandangan yang 
dinilai berlebihan, dimana dia berkata, “Apabila kamu sedang dalam 
bepergian (safar) lalu tidak adzan dan tidak pula qamat, maka 
hendaklah engkau mengulangi shalat.” Barangkali pendapat ini 
didasarkan bahwa yang demikian itu merupakan syarat sahnya shalat, 
atau dia melihat bahwa mengulangi shalat tersebut hukumnya istihbab 
(disukai) bukan wajib. 


berkata, J J ij **£*2 jftCaJb 0^0 


(Dan demikian pula di Arafah ) Sepertinya Imam Bukhari 
hendak mengisyaratkan kepada hadits Jabir yang berhubungan dengan 
sifat haji. Imam Muslim juga menukilnya, dimana di dalamnya 


disebutkan, i JLp uJ Oil o! 


'fy (Bahwasanya Bilal adzan dan qamat ketika Nabi SAW 


menjamak (mengumpulkan) antara shalat Zhuhur dan Ashar pada 
hari Arafah). 


(Serta di jam ’), yakni Muzdalifah. Dalam hal ini juga sepertinya 
Imam Bukhari ingin mensinyalir hadits Ibnu Mas’ud yang beliau 

sebutkan dalam kitab tentang Haji, dimana dikatakan, Jio iff 

^ 2 o tfi ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ° x ** ^ 

Jj C-jIj : pliL piiL 


f FATHUL BAARI — 97 

kampungsunnaTi.org 




(Bahwasanya dia melaksanakan shalat Maghrib dengan adzan dan 
qamat, shalat Isya ' dengan adzan dan qamat, kemudian berkata, “Aku 
melihat Rasulullah SA W melakukannya. ”) 

(dan perkataan muadzdzin) Pembahasan hadits Abu Dzar 12 telah 
dijelaskan pada bab “Menunggu Cuaca Dingin Saat Shalat Zhuhur” 
pada bagian waktu-waktu shalat. Di tempat itu terdapat penjelasan 
bahwa muadzdzin yang dimaksud adalah Bilal, dimana dia melakukan 
adzan dan qamat. Dengan demikian, ada kesesuaian dengan judul bab 
ini. 

jA (dua orang laki-laki datang ) Keduanya adalah Malik 

bin A1 Huwairits, yakni perawi hadits ini bersama seorang rekannya. 
Pada bab “Safar Dua Orang” dalam kitab tentang Jihad disebutkan 
dengan lafazh, (Aku kembali dari sisi Nabi SAW bersama seorang 
sahabatku). Namun saya tidak menemukan pada satu pun di antara 
jalur periwayatannya mengenai keterangan nama sahabat tersebut. 

* SS 

(hendaklah kalian berdua adzan) Abu A1 Hasan bin A1 

Qishar berkata, “Yang dimaksud adalah keutamaan. Sebab bila tidak 
demikian, tentunya adzan satu orang telah mencukupi.” Seakan beliau 
memahami bahwa Nabi SAW memerintahkan keduanya untuk adzan, 
sebagaimana makna lahiriah lafazh hadits. Apabila yang beliau 
maksudkan adalah adzan secara bersamaan, maka ini bukan yang 
dimaksud hadits, dan telah kami jelaskan entang penukilan dari kaum 
salaf yang berbeda dengannya. Sedangkan apabila yang beliau 
maksudkan bahwa setiap salah seorang dari keduanya 
mengumandangkan adzan sendiri-sendiri, maka perlu dikritisi, karena 
adzan satu orang sudah cukup bagi jama’ah. Namun tidak dipungkiri 
bahwa setiap orang disukai untuk menjawab muadzdzin. Maka, 
pandangan yang lebih tepat adalah salah seorang di antara keduanya 
mengumandangkan adzan sementara yang satunya menjawab seruan 
tersebut. Di samping itu telah disebutkan penjelasan lain bagi hadits 
ini pada bab terdahulu. Adapun sebab mengapa lafazh ini tidak 

O H Os 

dipahami sebagaimana makna lahiriahnya adalah sabda beliau, 

(Hendaklah adzan untuk kamu salah seorang di antara 
kamu). Lalu dalam riwayat Ath-Thabrani dari Hammad bin Salamah 

12 Yakni hadits yang memuat lafazh ini. -peneij. 





dari Khalid A1 Hadzdza' disebutkan, Oita ^ DJT lii 

'CtS’Jks (Apabila engkau bersama sahabatmu maka adzan dan 

qamatlah, dan hendaklah yang paling tua di antara kalian menjadi 
imam). Pada sisi lain Imam A1 Qurthubi berpendapat bahwa 
perbedaan lafazh hadits menunjukkan beragamnya kisah, tapi 
pendapat ini jauh dari yang sebenamya. 

A1 Karmani berkata, “Terkadang suatu persoalan diungkapkan 
dengan lafazh ‘ tatsniyah (ganda)’ atau jamak namun yang dimaksud 
adalah satu orang (muffad), seperti perkataan, ‘Wahai pengawal, 
tebaslah lehemya oleh kalian berdua’ atau perkataan, ‘la dibunuh oleh 
Bani Tamim’ padahal yang menebas maupun yang memukul hanya 
satu orang.” 

U3i (kemudian hendaklah kalian berdua qamat). Di sini 

lerdapat hujjah bagi mereka yang mengatakan dianjurkannya 
menjawab muadzdzin saat qamat, apabila lafazh ini dipahami 
sebagaimana diterangkan terdahulu. Sedangkan bila tidak demikian, 
maka orang yang adzan dialah yang qamat. 


Catalan 

Di sini riwayat Abu A1 Waqt menyebutkan, “Muhammad bin Al 
Mutsanna telah meneeritakan kepada kami, Abdul Wahhab telah 
menceritakan kepada kami, dari Ayyub.” Lalu disebutkan hadits 
Malik bin Al Huwairits dengan panjang lebar, sama seperti yang telah 
dikutip pada bab sebelumnya. Kemudian akan disebutkan 
selengkapnya pada bab u Khabar AhacT ’. 


oS jLj 'Jos- Dii :Jl5 CJ- 5^1 

^—Lp 4 UI ^Ui JDI Ij1j 

_5^ 'Vl loyl j*-> Dijj y>\) j\jf 

,yL~Jl 0^-ig.aJi ji Oi <UJQl 


FATHUL BAARI— 99 

kampungsunnan org 





632. Dari Ubaidillah bin Umar, dia berkata bahwa Nafi’ telah 
menceritakan kepada kami, dia berkata, “Ibnu Umar adzan pada 
malam yang dingin di Dhajnan, kemudian dia mengatakan, ‘Shalluu 
fii rihaalikum” (shalatlah di tempat-tempat kalian)’. Lalu dia 
mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah SAW pemah menyuruh 
muadzdzin untuk adzan lalu mengiringinya dengan ucapan, 
‘Ketahuilah, shalatlah kalian di tempat-tempat tinggal kalian’ pada 
malam yang dingin atau hujan waktu safar (bepergian).” 


aIIp <dJi JLp 4JI J y/j cJ)j : Jli d°j& ^ 

& s’° ** z ^ / S’ ^ ^ ✓ 1* / ' 9* 9 * ^ s 

ojIsJLj ^<6.5 Is (J^ 0f.Lsx3 ^Ja^L 

,o!>lvajl ^Liij ^Jaj*yL 4-1 p 5^ J.ti>A; 


633. Dari ‘Aun bin Abi Juhaifali, dari bapaknya, dia berkata, 
“Aku melihat Rasulullah SAW di Abthah, lalu Bilal mendatanginya 
seraya memberitahukan tentang shalat. Kemudian Bilal keluar dengan 
membawa tongkat pendek hingga ditancapkannya di hadapan 
Rasulullah SAW di Abthah, lalu dia qamat untuk shalat.” 


Keterangan Hadits : 

{di Dhajnan) Penulis kitab Ash-Shihah dan lainnya 

berkata, “Dhajnan adalah gunung yang terletak di pinggiran Makkah.” 
Sementara Abu Musa berkata dalam kitab Dzail Al Gharibin, 
“Dhajnan adalah tempat atau gunung yang terletak antara Makkah dan 
Madinah.” Penulis kitab Al Masyariq serta orang-orang yang 
sependapat dengannya berkata, “Dhajnan adalah gunung yang terletak 
satu band dari Makkah.” Adapun penulis kitab Al Fa'iq berkata, 
“Antara tempat ini ( Dhajnan ) dengan Makkah sejauh 25 mil, 
sementara jarak dengan lembah Marisi’ah hanya beberapa mil saja.” 
Ukuran ini lebih dari dua batid lj hanya saja digunakan ukuran mil 
untuk lebih memastikan jaraknya. Penulis kitab Al Fa'iq pemah 


5 Yang dimaksud dengan band adalah pos berita. Pos-pos tersebut diletakkan pada jarak- 
jarak tertentu, yang kemudian menjadi salah satu standar ukuran yang berlaku pada masa itu. - 
penerj. 


100 — 


FATHUL BAARI 

Kampungsunnah.org 





menyaksikan langsung tempat-tempat tersebut serta member! 
perhatian yang serius dalam menentukan jarak-jaraknya. Berbeda 
dengan mereka yang telah disebutkan, dimana mereka tidak pemah 
melihat tempat-tempat yang dimaksud, Pendapatnya ini didukung oleh 
riwayat dari Abu Ubaid A1 Bakri, dia berkata, “Jarak antara Qadid dan 
Dhajnan sejauh satu hari peijalanan.” Jarak ini pun telah diungkapkan 
oleh Ma’bad A1 Khuza’i dalam syaimya: 

Telah kutetapkan air Qadid sebagai pertemuan denganku. 

Dan air Dhajnan sebagai pertemuan dengannya pada esok 
paginya. 

e / / * ^ ^ * 

oJ\ j*j (kemudian mengiringinya dengan ucapan) Hal ini 

sangat tegas menyatakan bahwa perkataan tersebut diucapkan setelah 
selesai adzan. Al Qurthubi berkata, “Oleh karena dalam riwayat Imam 
Muslim disebutkan dengan lafazh ‘la mengucapkan di akhir adzannya, 
maka kemungkinan yang dimaksud adalah menjelang selesainya 
adzan. Hal itu untuk memadukannya dengan hadits Ibnu Abbas.” 

Kami telah menyebutkan pada bab “Berbicara Saat Adzan” dari 
Ibnu Khuzaimah bahwa beliau memahami hadits Ibnu Abbas 
sebagaimana makna lahiriahnya, yakni kalimat tersebut diucapkan 

sebagai pengganti lafazh iftCali ( marilah menuju shalat) dilihat 

dari segi makna. Sebab makna 5*>Ca!i Js- ^ adalah marilah datang 

,, o i 

untuk shalat, sedangkan makna Ji-'-yi yakni kalian tidak perlu 

datang. Untuk itu tidak ada kesesuaian jika kedua lafazh ini diucapkan 
sekaligus, karena keduanya saling berlawanan. 

Akan tetapi kedua lafazh tersebut bisa saja diucapkan sekaligus, 
tanpa melahirkan konsekuensi seperti yang ia katakan. Solusinya 

adalah memahami lafazh dengan makna rukhshah 

(dispensasi) bagi mereka yang hendak memanfaatkannya. Sedangkan 
lafazh £>Cali ^ sebagai motivasi bagi mereka yang ingin 
menyempurnakan keutamaan meskipun mendapatkan kesulitan. Hal 
ini didukung oleh hadits Jabir yang diriwayatkan Imam Muslim, 


kampungsun^M^ 1 ~ 101 



dTjk^i tjili ^ <^' <5>' Jy«>j ^ 


{Kami keluar bersama Rasulullah SA W dalam suatu perjalanan, lalu 
kami ditimpa hujan, maka beliau SAW bersabda, “Shalatlah siapa 
yang man di antara kamu di kendaraannya. ”) 


y MjGi AiliJi Ji (pada malam yang dingin atau hujan) 

Lafazh j' {atau) berfungsi untuk menjelaskan macam-macamnya, 
bukan menunjukkan keraguan. Dalam kitab Shahih Abu Awanah 
disebutkan, thj oii jl JaS oii jl ojjb 2JG {Pada malam yang dingin, 

atau malam turun hujan, atau malam yang bertiup angin kencang). 
Riwayat ini menunjukkan bahwa ketiga hal ini menjadi udzur (alasan) 
untuk tidak mengikuti shalat beqamaah. Ibnu Baththal menukil 
adanya ijma’ dalam hal itu. Akan tetapi pandangan yang terkenal 
dalam madzhab Syaft’i bahwa tiupan angin merupakan udzur yang 
khusus di waktu malam, sementara makna lahiriah hadits menyatakan 
ketiga-tiganya menjadi udzur khusus pada waktu malam. Namun 
dalam kitab-kitab Sunan telah diriwayatkan melalui jalur Ibnu Ishaq, 

dari Nafi’ sehubungan dengan hadits ini, ekuhj ejlkUi «Ot J> 


{Pada malam turun hujan dan pagi hari yang dingin). Hadits yang 
senada telah diriwayatkan melalui sanad shahih dari Abu A1 Malih, 

dari bapaknya, {pada suatu hari mereka 

ditimpa hujan, maka diberi keringanan untuk mereka...). 


Saya belum menemukan keterangan yang menjelaskan dengan 
tegas bahwa angin menjadi udzur (alasan) untuk tidak mendatangi 
shalat jamaah pada siang hari. Akan tetapi bila ditinjau dari segi qiyas 
(analogi), maka angin yang kencang dapat digolongkan sebagai udzur 
untuk tidak turut shalat jamaah pada siang hari. 


jilJi {pada saat bepergian). Melihat lahiriahnya bahwa hal 

itu hanya dapat dilakukan pada saat bepergian. Namun riwayat Malik 
dari Nafi’ yang akan disebutkan pada pembahasan shalat jamaah 
bersifat mutlaq (tanpa batasan tertentu). Inilah yang menjadi pendapat 
jumhur (mayoritas) ulama. Akan tetapi kaidah yang menyatakan 
bahwa nash yang bersifat mutlaq (tanpa batasan) di pahami di bawah 
konteks nash yang bersifat muqayyad (memiliki batasan), 
mengharuskan bahwa yang demikian itu hanya khusus berlaku pada 


102 — FATHTJL BAARI 

kampungsunnah.org 



waktu bepergian (safar). Termasuk dalam kategori itu adalah mereka 
yang menemukan kesulitan seperti yang dialami pada saat bepergian, 
meskipun ia tidak sedang dalam bepergian (mukim). 

3%. e*>CaJb 4ii>l 3 (ia memberitahukan kepadanya tentang 

shalat kemudian Bilal keluar) Imam Bukhari meringkas lafazh ini. 
Riwayat ini telah dikutip A1 Ismaili melalui beberapa jalur dari Ja’far 
bin ‘Aim, dimana setelah perkataannya “tentang shalat” diberi 

tambahan, tVjsi ff&'y \i-Jj ( Maka. beliau minta dibawakan air wudhu, 

* " 

lalu beliau berwudhu). Kemudian disebutkan kisah selanjutnya. 

(dan qamat untuk shalat) Bagian akhir kalimat ini 

juga tidak dicantumkan, dan lafazh yang dimaksud disebutkan oleh A1 
Ismaili, “Lalu ia menancapkannya di hadapan Rasulullah SAW dan 
kambing lewat...” (A1 Hadits). Adapun pembahasannya telah 
dikemukakan pada bab “Sutrah Imam adalah Sutrah Bagi Orang-orang 
yang Berada di Belakangnya”. 

-« ^ o 

(di Abthah) Abthah adalah tempat terkenal yang terletak 

di luar kota Makkah. Hal itu telah kami jelaskan pada bab tentang 
sutrah (pembatas shalat). Lalu sebagian ulama memahami bahwa 
yang dimaksud dengan Abthah adalah tempat yang bemama A1 Jam’ 
(Muzdalifah), karena hal ini disebutkan oleh Imam Bukhari pada judul 
bab. Namun maksud beliau tidaklah demikian. Bahkan jarak anlara 
Jam’ dan Abthah sangatlah jauh. Hanya saja Imam Bukhari 
menyebutkan hadits Abu Juhaifah karena ia termasuk pokok 
pembahasan judul bab, yakni tentang syariat adzan dan qamat bagi 
orang yang sedang dalam safar (bepergian). 


19. Apakah Muadzdzin Mengikuti Mulutnya ke sini dan ke 
situ, serta Apakah la Menoleh Saat Adzan? 


> i 

O/, * . Os' J'Q 


FATHUL BAARI — 103 

kampungsunnah org 



. o < 


jS- o 3 >Jj ji jj-Ij N JlSj 

.5Lj ^ :*lU JI5 j 


jr .Jlp 4 i)t 5 ^ ^ 51 OIS" : 4 JJLp cJlij 


.<GL^I 


Disebutkan dari Bilal bahwa ia meletakkan dua jarinya di 
telinganya. Biasanya Ibnu Umar tidak meletakkan dua jarinya di 
kedua telinganya, 

Ibrahim berkata, ‘Tidak mengapa adzan tanpa wudhu.” Atha' 
berkata, “Wudhu adalah haq dan Sunn ah.” 

Aisyah berkata, “Biasanya Nabi SAW berdzikir kepada Allah 
dalam setiap keadaannya.” 


. Z O X J1 ^ ■& S' * S S S S 

*, . > * \"" * . ‘ . | k i f-' f ® * _ .ov > f ® . o ✓ o ✓ 

013 C-J -*^*3 (J 3 Jj C 5 ’J 4 j* *UjI ^ O^P ^jP 


. jb^/L Uji} Uji 


634. Dari Aun bin Abu Juhaifah, dari bapaknya, bahwa ia 
melihat Bilal adzan, maka aku pun mengikuti mulutnya ke sini 
(kanan) dan ke situ (kiri) sambil adzan. 


104 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Keterangan Hadits: 


(Apakah muadzdzin mengikuti mulutnya ke sini dan ke situ) 
Maksudnya adalah ke kanan dan ke kiri, sebagaimana yang akan 
diterangkan. 


A1 Karmani berkata, “Lafazh muadzdzin berkedudukan sebagai 
objek, dan pelakunya tidak disebutkan dalam kalimat, yaitu 
“seseorang” atau kata yang sama dengannya.”' 1 Beliau melanjutkan. 


“Hal ini ditempuh untuk menyelaraskan dengan perkataannya dalam 
hadits, ( Maka aku mengikuti mulutnya).” Akan tetapi 


apa yang dikatakannya tidaklah menjadi kemestian, berdasarkan sikap 
Imam Bukhari yang sering kali tidak berhenti pada lafazh hadits yang 
disebutkannya. Bahkan beliau memberi judul hadits dengan lafazh 
yang terdapat pada sebagian jalur periwayatannya. Demikianlah 
halnya di tempat ini. Karena sesungguhnya pada riwayat 
Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan yang dikutip oleh Abu Awanah 

dalam kitab Shahih- nya, \Z3 JiAi (Maka ia mengikuti 


dengan mulutnya ke kanan dan ke kiri) atau dalam riwayat Waki’ dari 
Sufyan yang dinukil oleh A1 Ismaili, 03 'i'%. cJij (Aku 


melihat Bilal adzan seraya mengikuti dengan mulutnya...), Sufyan 
menggambarkan hal itu dengan memiringkan kepalanya ke kanan dan 
ke kiri. Kesimpulannya, bahwa Bilal biasa mengikuti dengan 
mulutnya pada kedua arah. Sernentara Abu Juhaifah melihatnya. 
Dengan demikian, keduanya dapat dikalakan mengikuti. 


(dan apakah ia menoleh saat adzan) Imam Bukhari mensinyalir 
apa yang telah kami sebutkan dalam riwayat Waki’ dan Ishaq A1 

* * s 

Azraq dari Sufyan yang dikutip oleh An-Nasa'i, \ZJ JiA? 
(Maka ia berpaling ke kanan dan ke kiri). Nanti akan disebutkan 

o 

dalam riwayat Yahya bin Adam dengan lafazh, cJiASj (dia menoleh). 


^ 3A3\ J«r 4 j1 J^Aj (dan disebutkan dari Bilal 


bahwa ia menempatkan dua jarinya di kedua telinganya) Imam 
Bukhari mensinyalir lafazh yang tercantum dalam riwayat 


' Makna kalimat tersebut menurut versi A1 Karmani adalah, “Apakah seseorang mengikuti 
—uadzdzin...” dan seterusnya, -penerj. 


FATHUIBAARI— 105 

kampungsunnah org 





Abdurrazzaq dan selainnya dari Sufyan, seperti yang akan dijelaskan 
kemudian. 


^ J 


^ jjj* dlfj (dan 


Ibnu Umar tidak 


meletakkan kedua jarinya di telinganya) Riwayat ini dikutip oleh 
Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Nusair bin Dza’luq 
dari Ibnu Umar. 


(Ibrahim berkata) Yakni Ibrahim An-Nakha’i. 

Riwayat ini disebutkan dengan sanad maushul (bersambung) oleh 
Sa’id bin Manshur dan Ibnu Abi Syaibah dari Jarir, dari Manshur, dari 

Ibrahim, sama seperti di atas, hanya saja diberi tambahan, -r/v 

(Kemudian beliau keluar dan wudhu, lain kembali 

dan qamat). 






■» y y y 

:^lkp Jlij (dan Atha' berkata, 


“Wudhu adalah 


haq dan SunnahU ) Riwayat ini disebutkan melalui jalur maushul 
(bersambung) oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Jarir, dia berkata, Jli 


i ^ ^ ^ % * * * j ° * j. " ° i ^ 6 > Jg y 

AstJii jA (SyCfllt jA c \£&^1 ClijJ 'll dl iiwj Jj?- Is-lki- 

(Atha' berkata kepadaku, “Haq dan Sunnah yang telah 


ditetapkan agar seseorang tidak adzan kecuali dalam keadaan 
berwudhu. Ia (adzan) bagian dari shalat, ia (adzan) merupakan 
pembukaan shalat. ”). Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui jalur 


lain dari Atha' dy&j LS U dijj di c jl a!\ (Bahwasanya dia tidak 


suka seseorang adzan tanpa berwudhu lebih dahulu). 


Sehubungan dengan ini, telah dinukil hadits marfu’ (langsung 
dari Nabi SAW) yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan A1 
Baihaqi dari hadits Abu Hurairah RA, namun dalam sanadnya 
lerdapat kelemahan. 

f y y 

adjlis cJli) (Aisyah berkata) Pembicaraan mengenai hal ini telah 


diterangkan pada bab “Wanita Haid Mengerjakan Manasik” dalam 
kitab Haid, dan telah dijelaskan pula bahwa Imam Muslim 
menyebutkan riwayat ini dengan sanad bersambung (maushul). Sikap 
Imam Bukhari yang menyebutkannya di tempat ini adalah sebagai 
isyarat bahwa beliau mendukung pendapat An-Nakha’i. Pendapat ini 


106 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



juga yang dijadikan dasar pendapat Imam Malik serta para ulama 
Kufah, sebab adzan tergolong dzikir sehingga tidak disyaratkan 
seperti apa yang disyaratkan dalam shalat berupa thaharah (kesucian) 
ataupun menghadap kiblat. Demikian pula tidak disyaratkan khusyuk 
yang bertentangan dengan menoleh, atau menempatkan jari di telinga. 
Berdasarkan keterangan ini, maka kita dapat mengetahui korelasi 
disebutkannya atsar-atsar riwayat tersebut pada bab ini. Karena 
adanya perbedaan pandangan para ulama dalam masalah ini, maka 
Imam Bukhari menyebutkan judul bab dalam bentuk pertanyaan, 
tanpa memastikan hukumnya. 


o'i>Vb *4® (Ke sini dan ke situ sambil adzan). Demikian 


Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas. Adapun riwayat 
Waki’ dari Sufyan yang terdapat dalam kitab Shahih Muslim jauh 


lebih lengkap, dimana dikatakan, 


ulgj etj cJUSo 


■ytill Js- "Jr Jd- Jr :Jj sj ( Maka aku pun mengikuti mulutnya 


ke sini dan ke situ, ke kanan dan ke kiri seraya mengatakan, “Hayya 
alash-shalaah, hayya alal falaah [marilah menuju shalat, marilah 
menuju kemenangan] ”). 


Riwayat ini member! batasan bahwa menoleh dilakukan pada 
saat mengucapkan ftCail Js- Jr dan pAil' Js- J- . Untuk itu Ibnu 

Khuzaimah memberi judul hadits ini, dengan “Muadzdzin menoleh 
saat mengucapkan hayya alash- shalaah, hayya alal falaah, dengan 
mulutnya bukan badannya”. Dia melanjutkan, “Berpaling dengan 
mulut dapat dilakukan dengan cara memalingkan muka.” Kemudian 
beliau menyebutkan satu riwayat melalui Waki’ dengan lafazh, 
“Demikian dia mengisyaratkan dalam adzannya, lalu ia memalingkan 
mukanya ke kanan dan ke kiri.” 


Dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ats-Tsauri ada dua tambahan: 
Pertama, berbalik. Kedua, meletakkan jari di telinga. Adapun lafazh 

^ Ji # if S r 

yang dinukil oleh At-Tirmidzi adalah, 1 4* £4$ liAj Oijjj cJtj 
diji J (Aku melihat Bilal Adzan seraya berbalik, 


mengikuti mulutnya ke sini dan ke situ, dan meletakkan kedua jarinya 
di kedua telinganya). 


1 FATHWL BAARI — 107 

kampungsunnan.org 



Lafazh jj-Vj (berbalik) adalah lafazh mudraj (lafazh yang 


disisipkan oleh perawi) dalam riwayat Sufyan dari ‘Aun. Hal ini 
dijelaskan oleh Yahya bin Adam dalam riwayatnya dari Sufyan dari 


‘Aun dari bapaknya, dia berkata, ciSij *4* cJfj 


ul*; (Aku melihat Bilcd adzan, maka aku mengikuti mulutnya ke 


sini dan ke situ, dan beliau menoleh ke kiri serta ke kanan). Sufyan 
berkata, “Hajjaj -yakni Ibnu Arthah- menyebutkan kepada kami dari 

‘Aun bahwa ia berkata, jfaslki {Maka beliau berbalik pada 

saat adzan)” Ketika keduanya (Sufyan dan Hajjaj) bertemu dengan 
‘Aun, maka ‘Aun kembali menceritakan hadits itu tanpa menyebutkan 
lafazh “berbalik”. Riwayat ini dinukil oleh A1 Baihaqi dari jalur 
Abdullah bin A1 Walid dari Sufyan, akan tetapi beliau tidak 
menyebutkan Hajjaj. Padahal hadits ini telah masyhur diriwayatkan 
dari Hajjaj seperti dinukil oleh Ibnu Majah, Sa’id bin Manshur, Ibnu 
Abi Syaibah dan selain mereka melalui Abdullah bin A1 Walid. Hadits 
ini diriwayatkan juga oleh Idris A1 Audi dan Muhammad A1 Arzami 
dari ‘Aun. Akan tetapi ketiga-tiganya adalah perawi yang lemah. 
Sementara dalam hal ini riwayat mereka menyalahi riwayat yang 
dinukil perawi yang sama seperti mereka atau lebih baik lagi, yakni 
Qais bin Rabi’ yang telah meriwayatkan dari ‘Aun, dimana ia 

menyebutkan dalam haditsnya, (dia tidak berbalik). Riwayat 

ini dikutip oleh Abu Daud. Kedua versi ini mungkin (dapat) 
dipadukan, yaitu bahwa versi yang mengatakan “dia (Bilal) berbalik” 
maksudnya adalah memalingkan kepala, sedangkan versi yang 
menafikannya, maksudnya adalah membalikkan seluruh badan. 


Ibnu Baththal serta orang-orang yang sependapat dengannya 
berpegang dengan makna lahiriahnya, maka mereka membolehkan 
Muadzdzin untuk membalikkan seluruh badan. Ibnu Daqiq A1 Id 
berkata, “Di sini terdapat dalil bolehnya muadzdzin membalikkan 
badan agar dapat didengar saat mengucapkan ‘ hayya alash-shalaah ’ 
dan ‘ hayya alal falaah Namun mereka berbeda pendapat; apakah 
membalikkan seluruh badannya atau hanya wajahnya saja sementara 
kedua kakinya tetap menghadap kiblat? Begitu pula mereka berbeda 
pendapat; apakah membalikkan badan dilakukan satu kali ke kanan 
seraya mengucapkan ‘ hayya ala shalaah ’ dua kali, lalu berbalik ke 
ki ri seraya mengucapkan ‘ hayya alal falaah’ dua kali. Ataukah 



org 



berbalik ke kanan seraya mengucapkan 1 hayya alash-shalaah ’ satu 
kali, lalu berbalik ke kiri seraya mengucapkan ‘ hayya alash-shalaah ’ 
satu kali, dan demikian pula halnya dengan ucapan ‘ hayya alal 
falaah ” Dia juga mengatakan, “Cara kedua ini lebih tepat, karena 
masing-masing setiap arah mendapatkan bagian dari kedua lafazh 
tersebut.” Lalu dia melanjutkan, “Akan tetapi cara pertama lebih dekat 
dengan makna lafazh hadits.” Sedangkan dalam kitab Al Muhgni yang 
diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa muadzdzin tidak berbalik 
kecuali apabila berada di atas menara dengan maksud 
memperdengarkan kepada orang-orang yang berada di bagian kiri dan 
kanannya. 


Adapun meletakkan dua jari di kedua telinga telah diriwayatkan 
oleh Muammal dari Sufyan, seperti yang dikutip oleh Abu Awanah. 
Riwayat ini memiliki sejumlah riwayat pendukung sebagaimana yang 
telah saya sebutkan dalam kitab Ta ’liq At-Ta ’liq. Riwayat yang paling 
shahih di antaranya adalah yang dinukil oleh Abu Daud dan Ibnu 
Hibban melalui jalur Abu Salam Ad-Dimasyqi, bahwa Abdullah Al 
Jauzani telah menceritakan kepadanya, “Aku berkata kepada Bilal, 
bagaimanakah adzan Nabi SAW?” Lalu beliau menyebutkan hadits 


seperti di atas, kemudian ia menyebutkan, ^ JlS 


edits (Bilal berkata, "Aku meletakkan dua jariku di kedua telingaku 


lalu aku adzan. ”). Sementara dalam riwayat Ibnu Majah dan Al 
Hakim dari hadits Sa’ad Al Qurzh dikatakan, eit S&\ { J~fi 

9 9 * o x- * , , 

eii ^ AN1p\ Jikj 01 y>\ (Bahwasanya Nabi SAW memerintahkan 

Bilal untuk meletakkan dua jarinya di kedua telingannya). Namun 
pada sanad hadits ini terdapat kelemahan. 


Ulama-ulama menyatakan bahwa meletakkan jari di telinga 
setidaknya mengandung dua manfaat: 

Pertama, membantu mengeraskan suara, dimana hal ini 
disebutkan dalam sebuah hadits dha ’if (lemah) yang diriwayatkan oleh 
Abu Syaikh melalui jalur Sa’ad Al Qurzh dari Bilal. 

Kedua, sebagai tanda bagi para muadzdzin agar dikenal oleh 
orang yang melihatnya dari jarak jauh, atau mereka yang 
pendengarannya tidak baik, bahwa ia sedang melakukan adzan. 


t FATHUL BAARI — 109 

kampungsunnali org 



Dari sini maka sebagian ulama mengatakan, “Hanya sekedar 
meletakkan tangannya di atas telinganya saja.” Sedangkan At- 
Tirmidzi berkata, “Ulama menyatakan bahwa muadzdzin dianjurkan 
memasukkan kedua jarinya pada kedua telinganya saat adzan.” Dia 
berkata pula, “A1 Auza’i menyatakan bahwa hal ini juga disukai untuk 
dilakukan pada saat qamat.” 


Dna hal penting : 

Pertama, dalam hadits tersebut tidak ada keterangan yang 
menentukan jari mana yang dianjurkan untuk diletakkan di telinga. 
Sementara Imam An-Nawawi memastikan bahwa jari-jari tersebut 
adalah jari telunjuk. 


Kedua , dalam kitab Al Mughni karangan A1 Muwaffiq (Ibnu 
Qudamah) yang menyatakan bahwa hadits Abu Juhaifah dengan 


lafazh, ^ ot ( Sesungguhnya Bilal adzan 


sambil meletakkan duct jari di kedua telinganya ) telah diriwayatkan 
oleh Imam Bukhari dan Muslim adalah suatu kesalahan. Kemudian 
dalam kitab Al Mustakhraj Abi Nu’aim menyebutkan hadits bab ini 
dari jalur Abdurrahman Al Mahdi dan Abdurrazzaq dari Sufyan, 
seraya menyebutkan lafazh Abdurrazzaq tanpa penjelasan. Sikap ini 
tidaklah baik, sebab hal itu menimbulkan asumsi bahwa lafazh riwayat 
Abdurrahman Al Mahdi dengan Abdurrazzaq adalah sama, sementara 
Anda mengetahui adanya lafazh mudraj (yang disisipkan) dalam 
riwayat Abdurrazzaq, dimana hal serupa tidak ditemukan dalam 
riwayat Abdurrahman. Wallahu a'lam. 


20. Bab Perkataan Seseorang, “Shalat Telah Luput Dari 

Kami” 


JjSj .iijJJ :JJiJ ce’^CaJl llxJli :Jjij Oi ,j^ o * 


110 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




Ibnu Sirin tidak menyukai orang yang mengatakan, “Shalat telah 
luput dari kita”, akan tetapi hendaknya mengatakan, “Kita tidak 
sempat mendapatkan shalat” Tapi sabda Nabi SAW lebih benar. 



635. Dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari bapaknya, dia 
berkata, “Ketika kami sedang shalat bersama Nabi SAW tiba-tiba 
terdengar suara gaduh beberapa orang laki-laki. Ketika Nabi SAW 
selesai shalat, beliau bersabda, “Ada apa dengan kalian?” Mereka 
menjawab, “Kami tergesa-gesa menuju shalat.” Beliau bersabda, 
“Janganlah kalian lakukan. Apabila kalian mendatangi shalat, 
hendaklah kalian bersikap tenang. Apa yang kalian dapati maka 
shalatlah, dan apa-apa yang luput (ketinggalan) dari kalian maka 
sempurnakanlah .” 

Keterangan Hadits : 

(Bab perkataan seseorang, “Shalat telah luput dari kami”) 
Yakni apakah perkataan itu makruh (tidak disukai) atau 
diperbolehkan? 

... 'jijrf y) OjS'j (Ibnu Sirin tidak menyukai...) Riwayat ini 

disebutkan dengan sanad yang lengkap (maushul) oleh Ibnu Abi 
Syaibah dari Azhar, dari Ibnu ‘Aun, ia berkata, “Muhammad -yakni 
Ibnu Sirin- tidak menyukai....” Lalu dia menyebutkan seperti di atas. 

lllij aIIp illl " l J$\ JjSj (dan sabda Nabi SAW) Perkataan 

* / 

Imam Bukhari ini sebagai bantahan terhadap pandangan Ibnu Sirin. 
Bantahan tersebut adalah bahwa pembuat syariat (syari’) telah 
menggunakan lafazh “luput” yang menunjukkan bahwa hal itu 
diperbolehkan. Meskipun Ibnu Sirin tidak menyukainya, namun hal 


kampungsunnan.org 


FATHUL BAARI — 111 


FATHUL 




itu hanya dari segi lafazh, sebab dia mengatakan, “Hendaknya 
mengatakan, ‘Kami tidak sempat mendapatkan shalat’,” dimana ini 
juga rnerupakan makna kata “luput” itu sendiri. Hanya saja ungkapan 
“kita tidak sempat mendapatkan” tel ah menisbatkan kelalaian 
terhadap diri sendiri, berbeda dengan lafazh “shalat telah luput dari 
kita”. Barangkali makna inilah yang ditekankan Ibnu Sirin. 

Adapun maksud perkataan Imam Bukhari, (lebih benar), 

adalah lebih benar dibanding perkataan Ibnu Sirin, sebab perkataan 
Ibnu Sirin dianggap tidak benar dengan adanya nash yang 
bertentangan dengannya. dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Abu 
Qatadah tentang kisah mereka yang tertidur pada waktu shalat, “Aku 
berkata, ‘Wahai Rasulullah, shalat telah luput dari kita’.” Namun Nabi 
SAW tidak mengingkari perkataannya itu. 

Korelasi bab ini dan bab sesudahnya dalam pembahasan adzan 
dan qamat adalah; sesungguhnya seseorang saat menjawab 
muadzdzin, maka ada kemungkinan mendapatkan shalat seluruhnya 
atau sebagiannya, atau tidak mendapatkannya sama sekali, maka 
membutuhkan penjelasan bolehnya mengucapkan kata “luput” serta 
cara mendatangi shalat. Demikian pula apa yang dilakukan apabila 
tidak sempat mendapatkan sebagian shalat, atau hal-hal yang seperti 
itu. 

<Jk-j (suara gaduh beberapa orang laki-laki ) Di antara 

* ' 

mereka yang disebutkan namanya adalah Abu Bakrah sebagaimana 
diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dari Yunus, dari Hasan, dari Abu 
Bakrah sama seperti kisah dalam hadits di atas. Hadits ini telah 
dijadikan dalil bahwa berpalingnya hati seorang yang shalat kepada 
sesuatu yang teijadi tidaklah menyebabkan rusaknya shalat. Adapun 
pembicaraan mendetail mengenai matan (maleri) hadits ini akan kami 
terangkan pada bab berikutnya. 


112 — F THUL BAARI 

Kampungsunnah.org 



21. Tidak Tergesa-Gesa Menuju Shalat dan Hendaklah 
Perlahan-lahan serta Tenang 



Beliau bersabda, “Apa-apa yang kamu dapati shalatlah, dan apa- 
apa yang luput dari kamu maka sempumakanlah.” Abu Qatadah 
mengatakannya dari Nabi SAW. 



636. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Apabila kalian mendengar suara qamat, maka berjalanlah menuju 
shalat dan hendaklah kalian perlahan-lahan serta tenang. Janganlah 
kalian tergesa-gesa. Apa yang kalian dapatkan maka shalatlah, dan 
apa-apa yang luput dari kalian maka sempumakanlah 

Keterangan Hadits : 

(Bab tidak tidak tergesa-gesa menuju shalat... dan seterusnya) 
Judul bab ini tidak disebutkan dalam riwayat A1 Ashili dan riwayat 
Abu Dzar dari selain As-Sarakhsi. Namun keberadaannya lebih tepat 
karena adanya lafazh “Abu Qatadah meriwayatkannya”, karena kata 
ganti “nya” kembali kepada apa yang disebutkan pada judul bab. 
Kalau bukan demikian, niscaya kata ganti tersebut akan kembali 
kepada matan (materi) hadits yang akan disebutkan sesudahnya. 
Dengan demikian, penyebutan Abu Qatadah merupakan pengulangan 
yang tidak berfaidah, sebab hadits Abu Qatadah telah dinukil pula 
oleh Imam Bukhari. 


FATHUL BAARI — 113 


kampungsunnah.org 




2ua*it 


lit {apabila kalian mendengar qamat) Hal ini lebih 


spesifik daripada perkataannya dalam hadits Abu Qatadah, 
o*>Ca3' {Apabila kalian mendatangi shalat ). Secara lahiriah hal ini 


termasuk mafhum muwafaqah, sebab orang yang terburu-buru ketika 
qamat dikumandangkan, maka ia berharap mendapatkan keutamaan 
takbir pertama atau yang sepertinya, namun ia tetap dilarang untuk 
terburu-bum. Maka orang yang tidak dalam keadaan demikian, yakni 
mereka yang datang sebelum qamat tidak perlu tergesa-gesa, sebab 
sudah tentu ia akan mendapatkan shalat seluruhnya, sehingga lebih 
pantas lagi baginya dilarang untuk tidak tergesa-gesa. 


Salah seorang ulama telah menganalisa makna lain dari hadits 
tersebut, dia berkata, “Hikmah dikaitkannya larangan tergesa-gesa 
dengan mendengar qamat adalah, bahwa orang yang tergesa-gesa 
menuju shalat bila shalat telah ditegakkan, niscaya ia akan sampai ke 
tempat shalat dengan nafas terengah-engah. Lalu ia membaca bacaan 
shalat dalam kondisi demikian, maka dia tidak akan khusyuk dalam 
menjalankannya. Berbeda dengan orang yang datang sebelum itu.” 


Namun hal itu berarti bahwa datang menuju shalat sebelum 
qamat dengan tergesa-gesa bukanlah termasuk hal yang tidak disukai 
(tidak makruh). Hal ini bertentangan dengan sabda beliau SAW yang 
seeara tegas menyatakan, “ Apabila kalian mendatangi shalat ” yang 
mencakup pula mereka yang datang sebelum qamat. Hanya saja pada 
hadits kedua dikaitkan dengan “mendengar qamat”, karena hal inilah 
yang umumnya memotivasi seseorang untuk tergesa-gesa. 


Catalan 

Hikmah larangan tergesa-gesa dapat kita peroleh dari lafazh 
tambahan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur A1 
Alla' dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Lalu dia menyebutkan seperti 
hadits di bab ini, dan menyebutkan di bagian akhimya, “Karena 
sesungguhnya salah seorang di antara kamu apabila sengaja 
mendatangi shalat, maka sesungguhnya ia berada dalam shalat”. 
Yakni sama hukumnya dengan orang yang shalat. Oleh karena itu, 
selayaknya bagi dia untuk melakukan dan menjauhi apa yang harus 
dilakukan dan dijauhi oleh orang yang shalat. 


114 —FA 


TiHUL BAARI . 

Kampungsunnah.org 




o 

j {dan tenang) A1 Qadhi Iyadh dan A1 Qurthubi berkata, 

"Makna “waqar” sama dengan ‘sakinah’, dan disebutkannya di sini 
hanyalah sebagai penegas.” Sementara An-Nawawi berkata, “Secara 
lahiriah ada perbedaan di antara keduanya. Karena ‘sakinah’ adalah 
bersikap pelan dalam gerakan serta menjauhi hal-hal yang tidak 
berguna, sedangkan ‘waqar’ berlaku dalam penampilan, seperti 
menjaga pandangan mata, merendahkan suara dan tidak menoleh.” 

o J, o J. ' , 

IjP j *ij (dan janganlah terburu-buru) Di sini terdapat 

tambahan penegasan. Dari sini diperoleh bantahan terhadap mereka 
yang menakwilkan lafazh hadits Abu Qatadah, “Jangan kalian 
lakukan ”, yakni ketergesaan yang mengakibatkan hilangnya sifat 
tenang. Adapun ketergesaan yang tidak menghilangkan sifat tersebut, 
seperti seseorang yang khawatir tidak mendapatkan takbir pertama, 
maka tidak terlarang. Pandangan demikian diriwayatkan dari Ishaq bin 
Rahawaih. Telah disebutkan riwayat A1 Alla' yang di dalamnya 
terdapat lafazh, “Maka ia berada dalam shalat." 


Imam Nawawi berkata, “Dalam riwayat ini ditegaskan, apabila 
seseorang tidak mendapatkan shalat sedikitpun, sesungguhnya ia telah 
memperoleh apa yang menjadi tujuannya, karena ia berada dalam 
shalat. Sikap tidak tergesa-gesa juga menghasilkan langkah yang 
banyak dan ini merupakan makna tersendiri yang hendak dicapai.” 
Sejumlah hadits menyebutkan masalah tersebut, misalnya hadits Jabir 

^ O <K f 9 

yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, SjtjS ot 


{Sesungguhnya bagi setiap langkah satu derajat). Dalam riwayat Abu 
Daud melalui jalur Sa’id bin A1 Musayyab, dari seorang laki-laki di 

kalangan Anshar, dari Nabi SAW, - tiyLyb t&'a ii) 

*i'i is jLJi Lai j &LL- 4)si Lis' jjLJi L3J ^Jj tJbLLh 

Ua*i i tjLp aij Otj c<a 5 jip SplLr ^ ^glLas *AsLLJi O^s cisLi -1L- 

s if ^ ' O S ° s* ° s s s s S (6 si e 9 s 

vts Iy )Cfi aij jeLLLi Dij cLUJ IS" otS” U j*jij 25jii ^giLai 'je^> yAj 
viUiS' otT ebCall {Apabila salah seorang di antara kalian wudhu seraya 


memperbaiki wudhunya, kemudian keluar menuju masjid, maka ia 
tidak mengangkat kakinya yang kanan melainkan Allah menulis 
untuknya kebaikan, dan tidaklah ia meletakkan kakinya yang kiri 
melainkan Allah menghilangkan darinya keburukan. Apabila ia 


fa: hul baari — i is 

kampungsunnah org 



mendatangi masjid lalu shalat berjamaah, maka diampuni untuknya. 
Apabila ia datang sementara mereka telah menyelesaikan sebagian 
dari shalat, lalu ia melakukan shalat yang tersisa dan melengkapi 
yang tertinggal, maka begitu pula ganjarannya. Apabila ia datang 
sementara mereka telah menyelesaikan shalat, lalu ia shalat maka 
begitu pula ganjarannya ). 

\°jLai U3 (apa yang kamu dapati maka shalatlah ) A1 

Karmani berkata, “Maknanya adalah apabila telah dijelaskan kepada 
kalian apa yang lebih utama bagi kalian, maka kerjakanlah.” Saya 
(Ibnu Hajar) katakan, mungkin juga dikatakan bahwa apabila kalian 
telah melakukan apa yang diperintahkan, yakni tidak tergesa-gesa dan 
bersikap tenang, maka hendaklah kalian mengerjakan sisa gerakan 
shalat yang kalian dapati.” 


Hadits ini merupakan dalil bahwa keutamaan shalat jamaah 
diperoleh apabila seseorang sempat mendapatkan sebagian shalat, 

berdasarkan sabda beliau SAW, 'jAAs Ui (Apa yang kalian 


dapatkan maka shalatlah) dimana beliau tidak membedakan antara 
yang banyak dengan yang sedikit, dan inilah pendapat jumhur ulama. 
Ada pula pendapat yang mengatakan, bahwa seseorang tidak dianggap 
mendapatkan jamaah apabila amalan shalat yang sempat ia kerjakan 
bersama imam kurang dari satu rakaat, berdasarkan sabda beliau SAW 


pada hadits terdahulu, Jis 5*>Ca)! ATj ( Barangsiapa 


mendapatkan satu rakaat shalat, maka ia telah mendapatkannya). 
Selain itu, diqiyaskan pula dengan shalat Jum’at. Jawaban bagi 
pendapat ini telah kami terangkan, yaitu bahwa hadits ini berhubungan 
dengan masalah waktu-waktu shalat, sedangkan mengenai shalat 
Jum’at telah disebutkan hadits yang menerangkan hukumnya secara 
khusus. 


Hadits ini dijadikan dalil disukainya bagi orang yang terlambat 
untuk langsung shalat mengikuti imam dalam posisi apa saja yang ia 
dapati. Dalam hal ini telah dinukil hadits yang lebih tegas, yaitu hadits 
yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jaiur Ibnu Abi 
Syaibah, dari Abdul Aziz bin Rafi’ dari seorang laki-laki di kalangan 
Anshar, dari Nabi SAW, ^ yA k jf lAli ji yJA-j 

4=^ (Barangsiapa yang mendapatiku dalam keadaan 


116 igsunnah.org 



rukuk, atau berdiri, atau sujud, maka hendaklah ia ikut serta 
bersamaku pada posisi di mana aku her add). 

Uj (dan apa-apa yang luput dari kalian, maka 

sempurnakanlah ) Yakni lengkapilah. Demikian lafazh yang shahih 
dalam riwayat Zuhri. Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Zuhri dengan 

D s Z ' 

lafazh, ijiaSU ( maka gantilah). Menanggapi hal ini. Imam Muslim 

mengatakan bahwa lafazh ini keliru. Padahal beliau telah menukii 
sanadnya dalam kitabnya (Shahih Muslim ), akan tetapi tanpa 
menyertakan lafazhnya. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari 
Abdurrazzaq, dari Ma’mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah, ia 

berkata, \°jZa3\3 (maka gantilah). Sementara Imam Muslim 
meriwayatkan dari Muhammad bin Rafi’ dari Abdurrazzaq dengan 
lafazh, (maka sempurnakanlah). 

Begitu pula para ulama berbeda pendapat tentang hadits Abu 
Qatadah. Riwayat jumhur (mayoritas) menyebutkan dengan lafazh, 

s £ 

(maka sempurnakanlah). Dalam riwayat Muawiyah bin Hisyam 

. 0 f z ' 

dari Sufyan disebutkan dengan lafazh I (maka gantilah), 

demikian yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Muawiyah. 
Lalu Imam Muslim menyebutkan sanadnya dalam kitab Shahih-nya 
dari Ibnu Abi Syaibah tanpa menyertakan lafazhnya. Abu Daud 
menukii pula riwayat yang serupa dari Sa’ad bin Ibrahim, dari Abu 
Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, “Tercantum pula dalam 
riwayat Abu Rafi’ dari Abu Hurairah.” Lalu para ulama berbeda 
pendapat mengenai hadits Abu Dzar. Abu Daud berkata, 

■‘Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Sirin dari Abu Hurairah, 

e o 

yakni dengan lafazh, J&Qj (Hendaklah mengganti ).” Saya (Ibnu 
Hajar) katakan, riwayat Ibnu Sirin yang terdapat dalam Shahih Muslim 

s O os# 

disebutkan dengan lafazh, 'dksds Li jc&\) U (Lakukan 

(bagian) shalat yang engkau dapatkan, dan gantilah apa yang telah 
terlewatkan darimu). 

Kesimpulannya, kebanyakan riwayat menyebutkan dengan 

lafazh, ijliV3 (Maka sempurnakanlah), dan sedikit yang menyebutkan 


FATHUL BAARI — 117 

kampungsunnaR.org 



dengan lafazh, ijialls ( Maka gantilah). Dampak perbedaan ini akan 

tampak apabila kita membedakan antara lafazh “menyempumakan” 
dengan lafazh “mengganti”, Akan tetapi apabila hadits tersebut 
berasal dari sumber yang sama dengan lafazh yang berbeda, namun 
masih mungkin untuk mengembalikan perbedaan yang ada kepada 
satu makna, maka yang demikian itu lebih baik. Demikian halnya di 
tempat ini, karena lafazh qadha (mengganti) meski umumnya 
digunakan untuk suatu perbuatan yang dilakukan setelah waktunya 
berlalu, namun bisa pula digunakan untuk perbuatan yang dikerjakan 
pada waktunya. Terkadang juga bermakna “selesai” seperti firman 
Allah SWT dalam surah A1 Jumu’ah ayat 10, 5*>C<aJi c Aftfl 'its 

{Apabila shalat telah selesai dikerjakan maka bertebaranlah di muka 
bumi). Di samping itu digunakan juga untuk menjelaskan makna- 

makna yang lain. Untuk itu kalimat 'jisSU (Maka gantilah), dipahami 
dengan makna «-'i' (menunaikan) atau (menyelesaikan), sehingga 

tidak bertentangan dengan perkataarmya, {Maka sempurnakan- 

lah). Dengan demikian ia tidak dapat dijadikan hujjah oleh mereka 
yang berpatokan pada lafazh “maka gantilah” untuk menyatakan 
bahwa shalat yang didapati oleh makmum ada! ah bagian akhir 
shalatnya. Untuk itu, mereka mengatakan disukainya mengeraskan 
bacaan pada dua rakaat yang terakhir serta membaca surah dan tidak 
membaca qunut. Bahkan sebenamya apa yang didapat makmum yang 
terlambat adalah awal shalatnya, meskipun ia merupakan akhir shalat 
Imam, karena tidaklah dikatakan ‘akhir’ kecuali telah didahului oleh 
sesuatu. Adapun dalil paling jelas mengenai hal itu bahwa bagi 
makmum yang terlambat harus melakukan tasyahud di akhir 
shalatnya, bagaimanapun kondisi keterlambatannya. Apabila shalat 
yang ia dapati bersama imam merupakan akhir shalatnya tentu ia tidak 
perlu mengulangi tasyahud. Sedangkan perkataan Ibnu Baththal 
bahwa tasyahud tersebut dilakukan untuk salam, dimana salam harus 
didahului tasyahud, sungguh bukan merupakan jawaban yang dapat 
dijadikan pegangan untuk menolak tanggapan tadi. Ibnu Mundzir 
mendukung pendapat pertama'° dengan mengemukakan dalil bahwa 


15 . Yakni pendapat yang mengatakan bahwa apa yang didapati oleh makmum yang terlambat 
merupakan awal shalatnya, meskipun ia adalah akhir shalat imam -penerj 





para ulama telah sepakat jika takbiratul ihram hanya untuk rakaat 
yang pertama. 

Jumhur ulama dalam masalah ini menempuh pendapat yang 
dapat mengumpulkan indikasi dari kedua lafazh yang ada. Mereka 
berkata, “Shalat yang didapati oleh makmum (yang terlambat) 
merupakan awal shalat yang ia keijakan, akan tetapi ia harus 
meneruskan shalatnya sama seperti apa yang telah luput darinya, 
berupa bacaan surah beserta Ummul Qur’an (A1 Faatihah) pada shalat 
empat rakaat. Akan tetapi mereka menyatakan tidak disukainya 
mengeraskan suara pada dua rakaat yang tersisa. Sepertinya hujjah 

dalam hal ini adalah sabda beliau SAW, <Jjf cS'ft 

_ > o ✓ e 

pT^aii jA aj U ja 2 \j (Apa yang engkau dapati bersama imam 

maka ia adalah awal daripada shalatmu, maka lengkapilah apa yang 
telah luput daripada shalatmu berupa Al Qur'an)." Hadits ini 
diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Lalu diriwayatkan dari Ishaq serta Al 
Muzanni bahwa yang dibaca hanya Ummul Qur'an (Al Faatihah) saja. 
Adapun pandangan ini berdasarkan qiyas (analogi). 

Kemudian hadits ini dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa 
barangsiapa yang mendapati imam sedang rukuk, maka rakaat tersebut 
tidak dihitung sebagai satu rakaat baginya berdasarkan sabda 
Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk menyempumakan 
(melengkapi) apa yang telah luput. Karena, dalam hal ini telah luput 
darinya berdiri serta bacaan yang ada padanya. Ini adalah pandangan 
Abu Flurairah serta sejumlah ulama. Bahkan Imam Bukhari dalam 
pembahasan tentang Al Qira’ah Khalfal Imam menyatakan bahwa 
pendapat demikian merupakan pandangan semua ulama yang 
menyatakan wajibnya membaca di belakang imam. Pendapat 
demikian dipilih oleh Ibnu Khuzaimah, Adh-Dhab’i, dan para ahli 
hadits madzhab Syafi’i. Demikian juga Syaikh Taqiyuddin As-Subki, 
ulama generasi muta’akhirin. 

Sedangkan hujjah jumhur -untuk menyatakan bahwa rakaat 
tersebut dianggap satu rakaat baginya- adalah hadits Abu Bakrah yang 
rukuk sebelum sampai ke shaf. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, 

a*j *i’j L, ojp- (Semoga Allah menambah antusiasmu dan jangan 

ulangi lagi). Namun beliau SAW tidak memerintahkannya untuk 


FATHUL BAARI — 119 

kampungsunnah.org 



raengulangi rakaat tersebut. Penjelasan yang lebih mendalam akan 
diterangkan dalam pembahasan tentang sifat shalat, insya Allah. 


22. Kapan Manusia Berdiri Apabila Melihat Imam Pada Waktu 
Qamat Dikumandangkan? 


jlip 4ISI aJl!I J jLj Jy :Jli 4-j! oSlS ^ 5UI jIp 

✓ ✓ / 

Ijjij lit 


637. Dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari bapaknya, dia berkata 
bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ Apabila Qamat untuk shalat telah 
dikumandangkan, maka janganlah kalian berdiri hingga kalian 
melihatkur 


Keterangan Hadits : 

Ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Bukhari 
menyebutkan judul bab dalam bentuk pertanyaan, karena sabda beliau 
SAW dalam hadits, Janganlah kalian berdiri'’'’ adalah larangan untuk 
berdiri. Sedangkan sabda, “ Hingga kalian melihatku ” menunjukkan 
dibolehkannya berdiri saat mehhat beliau SAW. Hal ini bersifat 
mutlak tanpa dibatasi lafazh-lafazh qamat. Oleh sebab itu, para ulama 
salaf berbeda pendapat dalam hal ini sebagaimana yang akan 
disebutkan. 


yj j'J fjk- (hingga kalian melihatku) Yakni apabila aku telah 

keluar (dari rumah). Hal ini telah dinyatakan dengan tegas oleh 
Abdurrazzaq dalam riwayatnya dari Ma’mar, dari Yahya, 
sebagaimana dikutip oleh Imam Muslim. Dalam riwayat Ibnu Hibban 

melalui jalur Abdurrazzaq disebutkan, 1/jJ Jr {Hingga 

kalian melihatku keluar kepada kalian). Namun demikian masih saja 
ada lafazh yang tidak disebutkan ( mahdzuf ), yaitu kalimat “maka 
hendaklah kalian berdiri”. 

Imam Malik berkata dalam kitabnya Al Muwaththa', “Saya 
belum mendengar batasan tertentu kapan manusia harus berdiri saat 


120 — FATHUL BAARI 1 

icampungsunnah.org 




qamat. Hanya saja menurut saya hal itu sesuai dengan kemampuan 
manusia, karena di antara mereka ada yang cekatan dan ada pula yang 
lamban.” Ulama lain mengatakan, “Apabila imam bersama mereka 
dalam masjid, maka hendaknya mereka tidak berdiri sampai qamat 
selesai.” Diriwayatkan dari Anas babwa beliau biasa berdiri ketika 
muadzdzin mengucapkan, “Qad qaamatish- shalaah (Sungguh shalat 
segera ditegakkan)”. Riwayat ini dinukil oleh Ibnu Mundzir dan 
selainnya. Demikian pula diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur 
melalui Abu Ishak dari murid-murid Abdullah. Sedangkan dari Sa’id 
bin Musayyab, dia berkata, “Apabila muadzdzin telah mengucapkan 
f dalam qamatnya) ‘ Allahu Akbar, maka hendaknya jamaah yang 
hadir berdiri. Apabila ia mengucapkan ‘ Hayya alash-shalaah ’, maka 
hendaknya meratakan shaf. Jika dia mengucapkan ‘laa ilaaha 
illallah\ imam pun memulai takbir.” Adapun dari Abu Hanifah 
dinukil pendapat bahwa mereka berdiri pada ucapan “ hayya alal 
falaah ”. Apabila sampai pada ucapan “ qad qaamatish-shalaah’, maka 
imam pun takbir. 

Sedangkan apabila imam tidak berada dalam masjid, maka 
jumhur ulama mengatakan bahwa makmum tidak berdiri hingga 
melihat imam datang. Adapun mereka yang telah kami sebutkan 
pendapatnya dengan terperinci menyalahi pendapat jumhur. Namun 
hadits dalam bab ini membantah pendapat mereka. 

Dalam hadits terdapat keterangan yang membolehkan qamat 
saat imam masih berada di rumahnya, dengan syarat sang imam 
mendengamya dan memberi izin sebelumnya. 

A1 Qurthubi berkata, “Makna lahiriah hadits menyatakan bahwa 
qamat untuk shalat dilakukan sebelum Nabi SAW keluar dari 
rumahnya. Hal ini bertentangan dengan hadits Jabir bin Samurah yang 
diriwayatkan Imam Muslim, ‘ Bakwasanya Bilal tidak melakukan 
qamat hingga Nabi SAW keluar’. Tapi kedua riwayat ini dapat 
dikompromikan, bahwa Bilal senantiasa mengawasi kapan Nabi SAW 
keluar. Ketika melihat Nabi SAW keluar, dia segera melakukan qamat 
sebelum sebagian besar jamaah melihat beliau. Ketika mereka melihat 
beliau SAW, mereka pun berdiri, sehingga beliau SAW tidak berdiri 
di tempatnya melainkan shaf-shaf mereka telah rapi.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pemyataan ini didukung oleh riwayat 
Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab, “Bahwasanya ketika 
muadzdzin mengucapkan (dalam qamatnya) ‘ Allahu Akbar’, maka 


FATHUL BAARI — 121 

kampungsunnah.org 



mereka pun berdiri untuk shalat, sehingga Nabi SAW tidak 
mendatangi tempatnya melainkan shaf-shaf mereka telah rapi.” 

Adapun hadits Abu Hurairah yang akan disebutkan, “ Ketika 
qamat untuk shalat dikumandangkan, maka mereka meratakan shaf. 
Lalu Nabi SAW keluar .” Sedangkan riwayat ini dalam kitab Al 
Mustakhraj Abu Nu’aim disebutkan, “ Manusia membuat shaf-shaf 
mereka, kemudian beliau SAW keluar kepada kamiN Sedangkan 
dalam riwayat Imam Muslim, “Qamat untuk shalat telah dilakukan, 
maka kami berdiri dan meratakan shaf sebelum Nabi SAW keluar 
kepada kami. Lalu beliau datang dan berdiri di tempatnya.” Demikian 
pula dengan riwayat yang dinukil dari Abu Hurairah dalam riwayat 
Abu Daud, “ Bahwasanya qamat shalat dilakukan untuk Rasulullah 
SAW, maka manusia rnengambilposisi masing-masing sebelum Nabi 
SA W datang .” 

Hadits-hadits tersebut dapat dikompromikan dengan hadits Abu 
Qatadah, bahwa yang demikian apabila teijadi untuk menjelaskan hal 
itu, maka diperbolehkan. Adapun perbuatan mereka seperti yang 
disebutkan dalam hadits Abu Hurairah menjadi pemicu keluamya 
larangan yang tertera pada hadits Abu Qatadah, dimana mereka biasa 
berdiri sebelum Nabi SAW keluar. Akhimya Nabi SAW melarang 
perbuatan tersebut karena mungkin saja beliau SAW disibukkan oleh 
sesuatu sehingga menjadikan beliau agak terlambat keluar, dan ini 
akan menyusahkan mereka karena menunggu. Lalu hal ini tidak dapat 
dibantah dengan hadits Anas yang akan disebutkan, dimana dikatakan 
beliau SAW berdiri lama di tempatnya karena menunggu sebagian 
orang yang sedang menyelesaikan urusannya. Hal itu karena adanya 
kemungkinan bahwa yang demikian ini sangat sedikit, atau beliau 
SAW melakukannya untuk menjelaskan bahwa hal itu diperbolehkan. 


122 — FATHUL BAARI 1 

Kampungsunnah.org 



23. Tidak Pergi 16 untuk Shalat dengan Tergesa-Gesa. 
Hendaknya Berdiri 17 dengan Perlahan dan Tenang 


p aJLSI i JLp 4 JJI J jLj <Jl5 :<JlS eSlii g aJJI jIp 

4*jIj .AijSCvJlj ^ yy ^'"^" S c— <si— si !ij igl^j 

O fl 

I I 11 * 0 ** I 

if. J-f 


638. Dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari bapaknya, dia berkata 
bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ Apabila qamat untuk shalat telah 
dilakukan maka janganlah kalian berdiri hingga kalian melihatku, 
dan hendaklah kalian bersikap tenang.” Hadits ini diriwayatkan pula 
oleh Ali bin A1 Mubarak. 


Keterangan Hadits : 

Demikian judul bab yang terdapat dalam riwayat A1 Hamawi, 
sedangkan dalam riwayat A1 Mustamli tertulis, “Bab tidak pergi untuk 
shalat”. Sementara dalam riwayat A1 Kasymihani judul ini tidak 
dicantumkan. Adapun dalam riwayat yang lainnya kedua versi itu 
disebutkan sekaligus, yaitu “bab tidak pergi untuk shalat dan tidak 
berdiri (untuk shalat) dengan tergesa-gesa...” dan seterusnya. 

(Tidak pergi) Seakan-akan Imam Bukhari hendak mensinyalir 
riwayat Ibnu Sirin dalam hadits Abu Hurairah yang disebutkan Imam 

Muslim dengan lafazh, tglll e*>Oi!u ojj iii ( Apabila 

qamat untuk shalat telah dilakukan, maka janganlah salah seorang di 
antara kamu tergesa-gesa menuju kepadanya [shalat]). 

Dalam riwayat Abu Salamah dari Abu Hurairah yang disebutkan 
Imam Bukhari pada bab “Berjalan menuju shalat Turn’at” dalam kitab 

shalat Jum’at disebutkan, Ojili lajjiJ o*>CaJ' lit {Apabila 

qamat untuk shalat telah dilakukan, maka janganlah kalian 
mendatanginya dalam keadaan tergesa-gesa). Penjelasan mengenai 

10 Dalam salah satu naskah tertulis, “Tidak berdiri”. 

17 Dalam salah satu naskah terdapat tambahan, “Menuju kepadanya”. 

t FATHUL BAARI — 123 

kampungsunnari ,org 






perpaduan antara hadits ini dengan firman Allah SWT dalam surah A1 

\ « * * 

Jumu’ah ayat 9, <&' Ijilils (Maka bersegeralah menuju dzikir 

kepada Allah), akan disebutkan di tempat itu. 

SlSCJU (hendaklah kalian tenang) Demikian yang 

terdapat dalam riwayat Abu Dzar dan Karimah. Sedangkan dalam 
riwayat A1 Ashili dan Abu A1 Waqt menggunakan lafafzh, 

tanpa huraf ba'. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu 
Awanah dari beberapa jalur dari Syaiban. 

(diriwayatkan pula oleh Ali bin A1 Mubarak) 

Yakni dari Yahya. Adapun riwayat beliau ini telah disebutkan dengan 
sanad yang lengkap ( maushul) oleh Imam Bukhari dalam kitab 

tentang “A1 Jumu’ah” dengan lafazh, p&kk j, yakni tanpa huruf 

ba'. 

Abu A1 Abbas Ath-Thuraqi berkata, “Keterangan tambahan ini 
hanya diriwayatkan oleh Syaiban dan Ali bin A1 Mubarak dari Yahya. 
Tapi perkataan ini ditanggapi dengan mengatakan bahwa Muawiyah 
bin Salam telah meriwayatkan keterangan yang sama dari Yahya. Hal 
ini disebutkan oleh Abu Daud setelah menyebutkan Aban dari Yahya, 
dimana dia berkata, ‘Riwayat ini dinukil oleh Muawiyah bin Salam 

dan Ali bin A1 Mubarak dari Yahya, dimana keduanya berkata, 

1/jJ (Hingga kalian melihatku dan hendaklah kalian 

tenang).” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat mu’allaq (tanpa sanad 
lengkap) ini telah disebutkan melalui sanad yang lengkap {maushul) 
oleh A1 Ismaili melalui jalur A1 Walid bin Muslim dari Muawiyah bin 
Salam dan Syaiban. Semuanya dari Yahya, sebagaimana dikatakan 
Abu Daud. 




24. Apakah Keluar Dari Masjid karena Suatu Sebab? 


£ o y ^ ^ ^ a> & & s } ***€ ' s os } £ o s 

Jij ^y»- j*_L3j 4-Ip (J y^j Oi a jij* y. cf 

jl Ij^Jixjl a ^15 131 LS ^=“ 41-3ja.../.?Jl oJ3p ^ ^Ql 

(^JijaJj llJl ^ j>- t _ 5 ^>- (J3- US'XaJ I(Jl5 i-3 

. L»3pI jJ « s.l« <u3 i 


639. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW keluar, 
sementara qamat untuk shalat telah dikumandangkan dan shaf-shaf 
telah dirapikan. Hingga ketika beliau SAW telah berdiri di tempat 
shalatnya dan karni pun menunggu beliau bertakbir, tiba-tiba beliau 
berbalik seraya bersabda, “Tetaplah di tempat-tempat kalian.’’'’ Kami 
pun diam sebagaimana keadaan kami hingga beliau keluar kepada 
karni sementara kepalanya meneteskan air, dimana beliau selesai 
mandi. 


Keterangan Hadits : 

Maksud judul bab “Apakah Keluar dari Masjid karena Suatu 
Sebab”, yakni karena sesuatu yang bersifat darurat. Seakan-akan 
(Imam Bukhari) mensinyalir “pengkhususan” sebagaimana yang 
disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dan Abu 
Daud serta selainnya dari jalur Abu Sya’tsa dari Abu Hurairah, bahwa 
beliau melihat seorang laki-laki keluar dari masjid setelah muadzdzin 
selesai shalat. Maka beliau berkata, “Adapun yang ini telah durhaka 
kepada Abu A1 Qasim.” Maka, hadits di bab ini menjelaskan bahwa 
yang demikian itu khusus bagi mereka yang keluar bukan karena 
sesuatu yang darurat. Adapun orang yang memiliki kepentingan 
darurat, maka hukumnya sama dengan orang yang junub, 18 berhadats, 
mimisan, hendak buang air besar atau sepertinya. Demikian pula 
halnya dengan orang yang menjadi imam di masjid lain. 


18 Maksudnya, sama hukumnya dengan orang yang berada didalam masjid lalu teringat bahwa 
ia dalam keadaan junub, berhadats dan sebagainya, maka ia boleh keluar. 


FATHUL BAARI — 125 

kampungsunnah.org 





Ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitab A l Ausath melalui jalur 
Sa’id bin A1 Musayyab dari Abu Hurairah RA, babwa riwayat ini 
langsung dari Nabi SAW dan juga ditegaskan pengkhususan tadi. 

r } tp Jl o s s 

Adapun lafazhnya, p *^j jrpd p J> tialii *p~>j 


jilii alJl (Tidaklah seseorang mendengar adzan sedang ta berada 

dalam masjid, 19 kemudian ia keluar kecuali karena suatu keperluan, 
kemudian tidak kembali lagi melainkan ia seorang munafik). 


cAJm Jij {beliau keluar sementara qamat untuk shalat 


telah dilakukan ) Ada kemungkinan maksudnya adalah beliau keluar 
pada saat qamat sedang berlangsung, dan ada pula kemungkinan 
beliau SAW keluar setelah qamat selesai. Ini merupakan makna 
lahiriah riwayat yang ada pada bab sebelumnya, dimana qamat 
tersebut disertai merapikan shaf, dan merapikan shaf diiringi 
keluamya beliau SAW. Namun ada kemungkinan untuk memadukan 
keduanya, dimana kedua kalimat tersebut menerangkan keadaan, 
yakni beliau keluar saat qamat dilakukan dan shaf-shaf diluruskan. 


A1 Karmani berkata, “Lafazh Is mendekatkan kata kerja lampau 

( madhi ) kepada kata yang menerangkan keadaan {hat). Seakan beliau 
SAW keluar pada kondisi dimana qamat sedang dilakukan dan shaf 
diluruskan. Namun kemungkinan mereka melakukan hal itu setelah 
mendapat izin dari beliau SAW, atau ada faktor-faktor tertentu yang 
berindikasi demikian.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, telah disebutkan sebelumnya 
kemungkinan lain bahwa yang demikian itu merupakan sebab 
ditetapkannya iarangan. Maka, ia tidak ada indikasi dari hadits ini 
tentang penyelisihan para sahabat terhadap beliau SAW. Telah 
disebutkan pula penjelasan yang mengompromikan antara riwayat ini 
dengan hadits Abu Qatadah yang berbunyi, “Janganlah kalian berdiri 
hingga melihatku .” 

^ lij jv- {hingga ketika beliau telah berdiri di tempat 
shalatnya) Imam Muslim memberi tambahan dalam riwayatnya dari 
jalur Yunus, dari Zuhri, 'JsS 0? Jjs {Sebelum takbir, beliau pun 

berbalik). Telah disebutkan pada bab “Apabila Seseorang Teringat 


19 Dalam salah satu naskah disebutkan, “masjidku”. 


126 FAT ^^ff^fmgsunnah.org 




Saat di Masjid bahwa la Sedang Junub” dalam kitab tentang “mandi” 
melalui jalur Iain, dari Yunus dengan lafazh, foCoi ^ ^ti Wi 

(Ketika telah berdiri di tempat shalatnya, beliau teringat). Hal ini 
memberi keterangan bahwa beliau SAW berbalik sebelum shalat. 
Keterangan ini bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu 
Daud dan Ibnu Hibban, dari Abu Bakrah bahwa Nabi SAW masuk 
dalam shalat fajar lalu bertakbir, kemudian memberi isyarat kepada 
mereka. 

Imam Malik meriwayatkan juga melalui jalur Atha' bin Yasar 
dengan sanad mursal, bahwa beliau SAW takbir pada salah satu 
shalat. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan tangannya yang 
berarti “tetaplah di tempat kalian”. 

Kedua versi ini mungkin dipadukan dengan mengatakan bahwa 
perkataannya “beliau takbir” dipahami dengan makna “hendak 
takbir”, atau bisa juga dipahami bahwa dua riwayat ini mengungkap 
dua kejadian yang berbeda. Hal ini diungkapkan oleh A1 Qadhi Iyadh 
dan A1 Qurthubi sebagai suatu kemungkinan, sementara An-Nawawi 
berkata bahwa ia merupakan pandangan yang lebih kuat. Adapun Ibnu 
Hibban langsung memastikan kebenarannya, sebagaimana kebiasaan 
beliau. Jika hal ini terbukti orisinil, maka haras dijadikan pegangan. 
Sedangkan bila tidak, maka riwayat yang terdapat dalam Shahih 
Bukhari haras lebih dikedepankan. 

Sementara pemyataan Ibnu Baththal yang mengatakan bahwa 
Imam Syafi’i berhujjah dengan hadits Atha' untuk menyatakan 
bolehnya makmum melakukan takbir sebelum imam takbir, dimana 
sikap ini menyalahi dasar pemikirannya sendiri, karena ia berhujjah 
dengan hadits mursal. Pemyataan ini dapat dijawab dengan 
mengatakan bahwa Imam Syafi’i tidak berhujjah dengan hadits mursal 
secara mutlak, tetapi dia berhujjah dengan sebagian hadits mursal 
yang dikuatkan oleh riwayat lain. Demikian halnya di tempat ini, 
karena riwayat yang beliau jadikan sebagai hujjah didukung oleh 
riwayat Abu Bakrah yang telah kami sebutkan. 

^ {sebagaimana keadaan kami) Yakni mereka melakukan 

perintah beliau SAW yang terdapat dalam sabdanya, “ Tetaplah di 
tempat-tempat kalian ”, maka mereka pun tetap pada posisi ketika 
ditinggalkan oleh Nabi SAW, yakni keadaan mereka yang sedang 
berdiri dalam shaf-shaf yang rapi. 


FATHUL BAARI — 127 

kampungsunnaR.org 



JLsPl Jij (beliau telah mandi) Ad-Daruquthni memberi 


tambahan melalui jalur lain dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, Ot C£r e-IT ^1 ( Sesungguhnya aku 

berjunub lalu aku lupa mandi). 


Peiaia ran yang dapat diambif : 

Dalam hadits ini terdapat sejumlah pelajaran yang dapat kita 

petik selain yang telah disebutkan dalam kitab tentang mandi, di 

antaranya: 

1. Lupa bukanlah hal yang mustahil bags para nabi dalam masalah 
ibadah dengan maksud untuk menetapkan syariat. 

2. Air musta 'mal (yang telah dipakai) hukumnya suci. 

3. Bolehnya ada pemisah antara qamat dan shalat, karena sabda 
beliau SAW “maka beliau shalat” secara lahiriah tidak ada 
pengulangan qamat. Namun nampaknya hal ini berkaitan 
dengan kondisi darurat serta tidak ada kekhawatiran waktu 
shalat akan habis. Imam Malik berpendapat, apabila jarak antara 
qamat dengan takbiratul ihram (takbir pembuka shalat) lama, 
maka qamat harus diulang. Tapi hal ini berlaku pada saat tidak 
ada udzur (halangan syar’i). 

4. Tidak ada malu dalam urusan agama. Adapun mereka yang 
pemalu, maka hendaknya mengemukakan udzur (alas an) yang 
menimbulkan kesan lain, seperti memegang hidungnya untuk 
menunjukkan bahwa ia sedang mimisan. 

5. Makmum boleh menunggu kedatangan imam dalam keadaan 
berdiri pada saat darurat. Namun hal ini tidak masuk cakupan 
perbuatan yang dilarang dalam hadits Abu Qatadah, 

6. Bagi orang bermimpi melakukan hubungan intim di masjid lalu 
ingin keluar, maka hendaknya bertayamum seperti yang telah 
disebutkan dalam kitab “Mandi”. 

7. Bolehnya berbicara antara qamat dan shalat, dan hal ini akan 
dibahas pada bab tersendiri. 

8. Orang yang junub boleh mengakhirkan mandi dari waktu 
terjadinya hadats. 


128 “ PA £S’hfp , flhgsunnah.org 




Catatan: 


Dalam sebagian naskah di tempat ini disebutkan, “Dikatakan 
kepada Abdullah -yakni Imam Bukhari- apabila yang demikian terjadi 
pada salah seorang di antara kami, apakah ia berbuat seperti itu?” 
Beliau berkata, “Benar.” Dikatakan, “Apakah mereka menunggu 
imam dalam keadaan berdiri atau duduk?” Beliau berkata, “Apabila 
sebelum takbir, maka tidak mengapa mereka duduk. Sedangkan 
apabila setelah takbir, maka hendaknya mereka menunggu sambil 
berdiri.” Dalam sebagian naskah yang lain, hal ini disebutkan pada 
bagian akhir bab sesudahnya. 


25. Apabila Imam Berkata, “Tetaplah Di Tempat Kalian 
Hingga Aku Kembali’% Maka Mereka Menunggunya 


Jks- :Jli p ji , yjJci jUl-j aXs- <dJl JjLp aJJI 

e <0 * 0 Ji* 0 S Jl s s s £ 0 * 

CfD JaAJ jj 


640. Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Qamat untuk shalat telah 
dikumandangkan, maka manusia meluruskan shaf-shaf mereka. Lalu 
Rasulullah SAW keluar dan maju, sedang beliau dalam keadaan 
junub. Kemudian beliau bersabda, ‘ Tetaplah di tempat kalian’. Beliau 
balik dan mandi, kemudian beliau keluar sementara kepalanya 
meneteskan air, lalu beliau shalat mengimami mereka.” 


Keterangan Hadits : 

Demikian juga judul yang terdapat dalam riwayat Yunus dari 
Zuhri seperti disebutkan terdahulu pada kitab Mandi, “Maka beliau 
bersabda kepada kami, ‘Tetaplah di tempat kalian’.” 

ZJzr jij ^1*3 (Beliau maju sedangkan beliau dalam keadaan 

junub ) Bukan berarti mereka mengetahui hal itu sebelum diberitahu 
oleh Rasulullah SAW. Dalam kitab tentang mandi, disebutkan dari 


FATHUL BAARI — 129 

kampungsunnah.org 





riwayat Yunus, $ j>b o%a> J) ^ CLli ( Ketika beliau berdiri di 
tempat shalatnya, maka beliau teringat bahwa beliau sedang junub). 


Sementara dalam riwayat Abu Nu’aim dikatakan, J-2S Of Jb 

{Beliau ingat bahwa beliau belum mandi junub). Adapun faidah hadits 
ini telah disebutkan pada bab sebelumnya. 


26. Perkataan Seseorang, 20 “Kita Tidak Shalat”. 


^ U& jj l/j 4iJl 01 5lil J jjlSc ^ 

{ JU=I 01 dJ.XS"" L» 4jJl k 4iil (Jb IcJbLs 

4i]i jii >( a jJJ aUoj pSisr 

^Jl 4-jlp ‘tlM LS^ 3 c <d}lj aJLp 

iS ^ ^ ^ ✓ O £ . / ✓ . /■ 

CjL s Jju ^yfa*Jt S’ 0 blj 

o 

.1 _ > lijju 


641. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi SAW didatangi 
Umar bin Khaththab pada perang Khandaq seraya berkata, “Wahai 
Rasulullah, demi Allah, aku tidak shalat melainkan setelah matahari 
hampir terbenam, dan yang demikian itu setelah orang yang berpuasa 
berbuka,” Nabi SAW bersabda, “ Demi Allah, aku tidak 
melakukannya .” Lalu Nabi SAW" turun ke Buthan sedang aku 
bersamanya. Beliau wudhu kemudian shalat -yakni shalat Ashar- 
setelah matahari terbenam, kemudian setelah itu beliau shalat 
Maghrib. 


Keterangan Hadits : 

{Bab perkataan seseorang kepada Nabi SAW, “Kami tidak 
shalat”.) Ibnu Baththal berkata, “Di sini terdapat bantahan bagi 


20 Dalam salah satu naskah disebutkan, “Kepada Nabi SAW”. 

130— ngsunnah.org 





perkataan Ibrahim An-Nakha’i yang menyatakan, “Makrah (tidak 
disukai) bagi seseorang untuk mengatakan, ‘Kami belum shalat’, tapi 
hendaklah ia mengatakan, ‘Kami akan shalat’,” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sesungguhnya yang tidak disukai 
oleh An-Nakha’i dalam hal ini adalah apabila perkataan itu diucapkan 
oleh orang yang sedang menunggu shalat. Sementara pemyataan 
serupa telah dikemukakan dengan tegas oleh Ibnu Baththal. 

Orang yang menunggu shalat berada dalam shalat, seperti telah 
ditetapkan oleh nash. Maka perkataannya, “Kami tidak shalat” berarti 
menafikan apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu, hal 
ini tidak disukai (makrah). Adapun lafazh hadits pada bab ini yang 
bersifat mutlak (tanpa batasan) sesungguhnya berkaitan dengan orang 
yang melupakannya atau tidak sempat melakukannya karena sibuk 
dengan peperangan, seperti telah dikemukakan pada bab “Orang yang 
Shalat Menjadi Imam Jamaah Setelah Waktu Shalat Berakhir 
(keluar)”, di bab-bab tentang waktu-waktu shalat. Dengan demikian, 
hukum keduanya berbeda. 


Nampaknya Imam Bukhari hendak mengingatkan tentang 
pandangan yang memakrahkannya -sebagaimana dinukil dan An- 
Nakha’i- tidak dapat dipahami secara mutlak, berdasarkan indikasi 
hadits dalam bab ini. Seandainya Imam Bukhari bermaksud 
membantah pandangan An-Nakha’i niscaya akan dikatakannya secara 
transparan, sebagaimana yang beliau lakukan saat membantah 
pandangan Ibnu Sirin dalam bab “Shalat Telah Luput Dari Kita”. 


Kemudian lafazh yang disebutkan oleh Imam Bukhari telah 
disebutkan langsung dari Nabi SAW. Namun pada sebagian jalur 
periwayatan hadits itu disebutkan bahwa perkataan itu diucapkan juga 
oleh seseorang, dan ia adalah Umar seperti disebutkan oleh Imam 
Bukhari dalam kitab tentang Al Maghazi (peperangan). Ini merupakan 
kebiasaan yang dilakukan Imam Bukhari yang memberi judul suatu 
hadits dengan lafazh yang disebutkan pada sebagian jalur 
periwayatannya, meskipun tidak disebutkan pada jalur periwayatan 
yang ia sebutkan. Termasuk pula pada bagian ini apa yang tercantum 
dalam riwayat Ath-Thabrani dari hadits Jundub sehubungan dengan 
kisah yang menyebutkan bahwa mereka tertidur hingga luput waktu 


shalat, oiik J&- ill Jjl»j ^ ( Mereka berkata, 


“Wahai Rasulullah, kami lupa sehingga kami belum shalat hingga 


FATHUL BAARI — 131 

kampungsunnah.org 



matahari terbit. ”) Faidah yang lain telah diterangkan pada 
pembahasan tentang “waktu-waktu shalat”. 


^ Os- s / *! O s 

piCt alt Ja3\ li juj ohij 0^*3 oilS” J&- 01 oaT li (Aku 


tidak shalat melainkan hingga matahari hampir terbenam, dan yang 
demikian itu setelah orang yang berpuasa berbuka). A1 Karmani 
berkata dengan nada kritis, “Bagaimana mungkin beliau datang 
setelah matahari terbenam? (Sebagaimana ia katakan bahwa hal itu 
terjadi setelah orang yang berpuasa berbuka), padahal dal am hadits ini 
dengan tegas dinyatakan bahwa beliau datang pada hari 21 perang 
Khandak?” Kemudian A1 Karmani menjawab persoalan ini dengan 
mengatakan, “Sesungguhnya yang dimaksud dengan hari Khandak 
adalah peristiwa Khandak, dan maksudnya adalah menjelaskan 
peristiwa sejarah bukan waktunya secara khusus.” Demikian 
pemyataan A1 Karmani. 


Adapun yang tampak bagi saya bahwa kalimat, “dan yang 
demikian itu setelah orang yang berpuasa berbuka” mengisyaratkan 
waktu dimana Umar bin Khaththab berbicara dengan Nabi SAW, 
bukan saat dimana Umar melakukan shalat Ashar, karena waktu 
pelaksanaan shalat teijadi menjelang matahari terbenam, sebagaimana 
diindikasikan oleh lafazh “hampir”. Adapun penggunaan kata “hari” 
dengan maksud teijadinya suatu peristiwa dan bukan menunjukkan 
“waktu siang” secara khusus, sangat banyak terjadi. 


27. Imam Mempunyai Keperluan Setelah Qamat 


to S> " S " " ° * J, 

-r>* p > ^15 llj L 


642. Dari Anas, dia berkata, “Qamat untuk shalat telah 
dilakukan, sementara Nabi SAW sedang berbincang dengan seseorang 
di sudut masjid. Beliau tidak berdiri melakukan shalat, melainkan 
hingga orang-orang tertidur.” 


21 Makna hari di sini adalah siang -Penerj. 

i 32 ngsunnah.org 





Keterangan Hadits : 

(Bab imam mempunyai keperluan setelah qamat ) Yakni apakah 
ia diperbolehkan menyibukkan diri dengan keperluan tersebut 
sebelum shalat atau tidak diperbolehkan? 

pilsl (qamat untuk shalat telah dilakukan) Yakni shalat 

Isya'. Hal ini dijelaskan oleh Hammad bin Tsabit dari Anas yang 
diriwayatkan oleh Imam Muslim. 

(berbincang dengan seseorang) Saya tidak 

menemukan keterangan tentang nama orang ini, sementara sebagian 
pensyarah menyebutkan bahwa orang ini adalah pemimpin kaumnya. 
Oleh karena itu, Nabi SAW hendak mengambil hatinya agar memeluk 
Islam. Akan tetapi saya tidak menemukan landasan pemyataan ini. 
Lalu ada pula yang mengatakan bahwa mungkin ia adalah salah satu 
malaikat yang datang membawa wahyu dari Allah. Tapi pendapat i ni 
lemah. 

J*- (hingga sebagian orang tertidur) Syu’bah 

o 3 ^ ^ J 

menambahkan dalam riwayatnya dari Abdul Aziz, ^ 

(Kemudian berdiri lalu shalat ). Riwayat ini dinukil oleh Imam 
Muslim, dan disebutkan pula oleh Imam Bukhari dalam kitab tentang 
Al Isti’dzan (minta izin). Tercantum dalam riwayat Ishaq bin 
Rahawaih dalam Musnad-nya, dari Ibnu Aliyah, dari Abdul Aziz, 

sehubungan dengan hadits ini, j£> Ji- (Hingga sebagian 

orang mengantuk). Demikian juga yang terdapat dalam riwayat Ibnu 
Hibban melalui jalur lain dari Anas. Hal ini menunjukkan bahwa tidur 
yang disitir dalam hadits bab ini bukanlah tidur yang nyenyak. 
Pembicaraan mengenai masalah ini telah diterangkan pada bab 
“Berwudhu Karena Tidur” dalam pembahasan tentang Thaharah. 

Pelaiaran yang da pat diambil 

1. Seseorang boleh berbicara (berbisik-bisik) dengan orang lain 
ketika berada di tengah khalayak ramai. Imam Bukhari 
menempatkannya sebagai judul tersendiri pada pembahasan 
tentang Isti ’dzan (minta izin). 


FATHUL BAARI — 133 

kampungsunnah.org 





2. Boleh adanya tenggang waktu (yang cukup lama) antara adzan 
dan takbiratul ihram, disebabkan adanya keperluan yang 
mendesak. Namun apabila bukan karena kondisi darurat, maka 
hukumnya makruh. 

3. Hadits ini dijadikan dalil untuk membantah pandangan dalam 
madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa apabila muadzdzin 
mengncapkan “qad qaamatish-shalaah ”, maka imam wajib 
takbir. Az-Zain bin A1 Manayyar berkata, “Imam Bukhari 
menyebutkan ‘imam’ secara khnsus, padahal hukum ini berlaku 
umum, karena Iafazh hadits mengindikasikan bahwa 
perbincangan saat itu karena kepentingan Nabi SAW, 
berdasarkan perkataannya, ‘Nabi SAW berbincang dengan 
seseorang’. Apabila demi kepentingan laki-laki itu, niscaya 
Anas akan mengatakan, ‘Seorang laki-laki sedang berbincang 
dengan Nabi SAW’.” Demikian perkataan Ibnu A1 Manayyar, 
namun apa yang dikatakannya bukan merupakan kemestian. Hal 
ini mengungkap kelalaian beliau atas riwayat yang terdapat pada 
Shahih Muslim dengan Iafazh, “Qamat untuk shalat telah 
dilakukan, lain seorang laki-laki berkata, ‘Aku ada keperluan’. 
Maka, Nabi SAW berdiri lalu berbincang dengannya.” 

Menurutku, hukum ini hanya berkaitan dengan imam. Karena 
apabila makmum mempimyai keperluan, maka tidak ada sangkut 
pautnya dengan makmum yang lainnya, berbeda dengan imam. 
Karena rnasalah berbicara antara qamat dan takbiratul ihram (takbir 
pertama) mencakup imam dan makmum, maka Imam Bukhari 
menyebutkan judul dalam rnasalah ini secara mutlak (tanpa batasan) 
dan tidak membatasinya dengan imam, dia berkata bab: 


134 FA 'ig«hfl'^ n g Sunna h. 0 rg 




28. Berbicara Ketika Qamat Telah Dilakukan 


ay^i\ fli C. XS 'Jsx jL> ^ jdt till Lit :jLJ- Jli 

/■ /■ /• 

4 JJI :JlS ^ 

" /■ ^ /■ /- 

n*> L,/?l l C^a_3i L» Jju ( Jj?r t f 4JLp 

0 A 0 ' *'' 0 0 Ao ° A ° ' - 

. LgJ<j2J 4JLLi 4pL<K»dl <C»I 41n£a tl)| 0»J| (JlSj 

643. Humaid berkata, “Saya bertanya kepada Tsabit A1 Bunani 
tentang orang yang berbicara setelah dilakukan qamat? Tsabit 
bercerita kepadaku dari Anas bin Malik, dia berkata, ‘Qamat untuk 
shalat telah dilakukan. Lalu seorang laki-laki menghadap Nabi SAW, 
maka ia pun menahan beliau SAW setelah dilakukan qamat untuk 
shalat’.” 


A1 Hasan berkata, “Apabila seseorang dilarang oleh ibunya 
untuk menghadiri shalat Isya' beijamaah karena sayang kepadanya, 
maka ia tidak boleh menaatinya.” 


Keterangan Hadits : 

Imam Bukhari menjadikan judul bab ini sebagai bantahan bags 
mereka yang tidak menyukai perbuatan itu secara mutlak. 

ZdZxi (menahannya ), yakni mencegahnya untuk masuk 
(memulai) dalam shalat. Husyaim menambahkan dalam riwayatnya, 
Jom (Hingga sebagian orang merasa kantuk). Termasuk 

dalam masalah ini adalah riwayat yang akan disebutkan dalam 
masalah “imam”, melalui Za'idah dari Humaid, dia berkata, “Anas 
telah menceritakan kepada kami, dia berkata, ‘ Qamat untuk shalat 
telah dilakukan, maka Rasulullah SAW menghadap kepada kami 
dengan wajahnya 

Ibnu Hibban menambahkan, “ Sebelum takbir, kemudian beliau 
bersabda, ‘Luruskan shaf-shaf kamu dan rapatkanlah Karena 
ucapan ini berhubungan dengan masalah shalat, maka menggunakan 


FATHUL BAARI — 135 

kampungsunnah.org 




cara yang pertama untuk menetapkan dalil adalah lebih kuat tentang 
bolehnya berbicara secara mutlak. 


Pen ii tup 

Kitab adzan serta masalah-masalah yang menyertainya, memuat 
hadits-hadits marfu’ (sampai kepada Nabi SAW) sejumlah empat 
puluh tujuh hadits. Di antaranya enam hadits mu ’allaq (tanpa sanad 
lengkap). Hadits yang terulang-ulang pada pembahasan ini dan Pada 
pembahasan sebeluinnya sebanyak dua puluh tiga hadits. Adapun 
yang hanya disebutkan pada bab ini sebanyak dua puluh empat hadits. 
Hadits ini telah diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, kecuali empat 

hadits, yaitu hadits Abu Sa’id yang berbunyi, cSye tsai *S 

(Tidak ada yang mendengar batas akhir suara mnadzdzin...), hadits 
Mu’awiyah dan Jabir tentang ueapan saat mendengar adzan, dan 
hadits Bilal mengenai meletakkan jari di telinga. Pada kitab ini pula 
disebutkan atsar (riwayat) dari para sahabat serta generasi sesudah 
mereka, yang semuanya beijumlah delapan. 


Rah-Rah Tentang Shalat Jamaah dan Imam 

Imam Bukhari tidak menempatkan permasalahan ini dalam kitab 
tersendiri sepanjang penelitian kami terhadap kitab Shahih beliau. 
Bahkan beliau menggabungkan persoalan ini pada kitab adzan, karena 
keterkaitannya yang cukup erat. Akan tetapi Abu Nu’aim dalam 
kitabnya Al Mustakhraj menyebutkannya dalam kitab tersendiri yaitu 
“Kitab Shalat Jamaah”, maka kemungkinan hal ini terdapat dalam 
riwayat syaikh beliau, yakni Abu Ahmad Al Juijani. 


29- Kewajiban Shalat Jamaah 


1 AJLSLZ 4pL»^xJl 1 (J15J 


Al Hasan berkata, “Apabila seseorang dilarang oleh ibunya 
untuk menghadiri shalat Isya' beijamaah karena sayang kepadanya, 
maka ia tidak boleh menaatinya.” 


136 - FA TOftJ«ingsunnah.org 





Os, S 0 of , #0 


g^tLi (j;iJlj ;<JlS 4 -Ip 4 UI 4 JJI Jj-j 01 j - 2 * i^-! 5 <j^ 

^ J> s * & j' * ^ * “'of' ' jj ° * fi ' * 

>J l^J (jij-5 0*^ Lyai L y 1 01 J_a) qjIi 

X #! / ^ 

^JJij A-fi- 3/-’*~ Jiij (_Ji <_a 5^ *J J yd 

- 0 s s 

0 /■ ✓ ✓ o 

la-*-* lijP Jj*o 4jI j»J&J^>-I jJ o-Xj 

SO ^ 

.5-Liv*Jt J^2ui 


us^y J 1 


644. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh telah timbul 
keinginanku untuk memerintahkan agar kayu bakar dikumpulkan. 
Kemudian aku memerintahkan shalat dan dikumandangkan adzan, 
lalu aku memerintahkan seseorang untuk mengimami manusia. 
Kemudian aku pergi kepada beberapa orang laki-laki, lalu aku bakar 
rumah-rumah mereka. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, 
apabila salah seorang mereka mengetahui bahwa ia memperoleh 
tulang yang gemuk atau daging yang baik, niscaya ia akan 
menghadiri shalat Isya'D 


Kcteraugaii Madits : 

(Bab kewajiban shalat jamaah). Demikianlah Imam Bukhari 
menetapkan dengan tegas hukum persoalan ini, seakan-akan Imam 
Bukhari melihat dalil yang menyatakan demikian sangat kuat. Hanya 
saja dia tidak mengaitkan kata “wajib” dengan sesuatu yang lain, 
sehingga bisa saja yang dimaksud adalah kewajiban individu (fardhu 
‘Ain) dan bisa pula kewajiban sosial (fardhu kifayah). Akan tetapi 
atsar yang dia nukil dari Al Hasan memberi asumsi bahwa yang beliau 
maksudkan adalah kewajiban individu (fardhu ‘Ain). Hal ini dipahami 
dari kebiasaan Imam Bukhari yang menyebutkan atsar-atsar di bawah 
suatu bab untuk menjelaskan maksud bab tersebut dan 
menyempumakannya, serta menentukan salah satu dari kemungkinan 
yang terkandung dalam hadits bab itu. Berdasarkan keterangan ini 
maka terjawab kritikan sebagian orang yang mengatakan bahwa atsar 
Al Hasan ini justru masih mernbutuhkan dalil lain, dan bukan 
dijadikan sebagai dalil. 


FATHUL BAARI — 137 

kampungsunnaE.org 





Sementara itu tidak ada seorang pun pensyarah Shahih Bukhari 
yang mempermasalahkan siapa yang menyebutkan sanad atsar A1 
Hasan ini secara lengkap ( maushul ). 

Saya telah menemukan keterangan yang semakna dengannya, 
bahkan lebih lengkap dan tegas dalam pembahasan tentang Ash- 
Shiyam (puasa) oleh A1 Husain bin A1 Hasan A1 Marwazi dengan 
sanad hasan dari A1 Hasan tentang seorang laki-laki yang.berpuasa - 
yakni puasa sunah- lalu diperintah oleh ibunya untuk berbuka. Maka 
A1 Hasan berkata, “Hendaklah ia berbuka dan tidak ada kewajiban 
baginya untuk mengganti puasa tersebut. Baginya pahala puasa dan 
pahala berbakti kepada kedua orang tua.” 

Lalu dikatakan, “Bagaimana jika ibunya melarangnya untuk 
menghadiri shalat Isya' berjamaah.” Dia menjawab, “Tidak ada hak 
bagi ibunya dalam hal itu, karena shalat ini adalah shalat fardhu.” 

Secara lahiriah hadits yang disebutkan di bab ini menyatakan 
bahwa hal itu adalah kewajiban individu (fardhu ‘Ain). Sebab apabila 
hukum perbuatan itu adalah sunah, maka tidak ada ancaman untuk 
dibakar rumahnya. Sedangkan apabila fardhu kifayah, maka 
kewajibannya telah dilaksanakan oleh Nabi SAW beserta orang-orang 
yang bersamanya. Kemungkinan lain dapat dikatakan, “Ancaman 
pembakaran itu mungkin diberlakukan pada seseorang yang 
meninggaikan fardhu kifayah, seperti disyariatkan untuk memerangi 
mereka yang meninggaikan fardhu kifayah.” Tapi pemyataan ini 
kurang tepat, karena membakar yang kadang menyebabkan 
terbunuhnya seseorang lebih khusus daripada peperangan. 
Sesungguhnya tindakan untuk memerangi hanya disyariatkan apabila 
semuanya telah sepakat untuk meninggaikan kewajiban sosial (fardhu 
kifayah). 

Adapun mereka yang mengatakan shalat berjamaah merupakan 
kewajiban individu (fardhu ‘Ain) adalah Atha', A1 Auza’i, Ahmad dan 
sejumlah ulama ahli hadits dalam madzhab Syafi’i seperti Abu Tsaur, 
Ibnu Khuzaimah, Ibnu A1 Mundzir serta Ibnu Hibban. Sementara 
Daud dan orang-orang yang sepaham dengannya mengemukakan 
pendapat yang ekstrim, dimana mereka menjadikan jamaah sebagai 
syarat sahnya shalat. Ibnu Daqiq A1 Id mengisyaratkan bahwa 
pendapat tersebut dilandasi bahwa semua yang diwajibkan pada shalat 
telah menjadi syarat shalat itu. Oleh karena keinginan Nabi SAW 
tersebut menunjukkan pada konsekuensinya (yakni kehadiran). 


i38 — FA'fcgsfl^Hngsunnah.org 



sementara kewajiban untuk hadir merupakan dalil (petunjuk) kepada 
konsekuensinya (yakni syarat), maka diketahui bahwa bexjamaah 
merupakan syarat shalat. Akan tetapi logika (pemahaman) seperti ini 
tidak dapat diterima, kecuali apabila diakui bahwa semua yang 
diwajibkan pada shalat menjadi syarat bagi shalat itu sendiri. Menurut 
sebagian ulama memang demikian umumnya. Namun oleh karena 
“syarat” terkadang dapat dipisahkan dari “kewajiban”, maka Imam 
Ahmad mengatakan, “Sesungguhnya shalat beijamaah hukumnya 
wajib dan bukan sebagai syarat sahnya shalat.” 

Adapun makna lahiriah pemyataan tekstual Imam Syafi’i 
menyatakan bahwa shalat berjamaah adalah kewajiban sosial (fardhu 
kifayah). Inilah yang menjadi pendapat di kalangan mayoritas ulama 
madzhab Syafi’i. Pendapat demikian dikemukakan pula oleh sejumlah 
ulama madzhab Hanafi dan Maliki. Sedangkan pendapat yang 
masyhur di kalangan ulama lainnya adalah bahwa shalat jamaah 
hukumnya sunah mu ’akkadah (sunah yang sangat dianjurkan). Para 
pendukung pendapat terakhir ini menjawab makna lahiriah yang 
terkandung dalam hadits pada bab ini dengan beberapa jawaban, di 
antaranya: 

Pertama , penjelasan yang telah disebutkan dimuka. 

Kedua, jawaban ini dinukil oleh Imam A1 Haramain dari Ibnu 
Khuzaimah -yang mana An-Nawawi telah menukil darinya 
pemyataan yang mewajibkan shalat berjamaah seperti dikatakan oleh 
Ibnu Bazizah- ia berkata, “Sesungguhnya sebagian ulama 
menyimpulkan dari hadits ini sendiri dalil yang menyatakan bahwa 
shalat berjamaah tidak wajib. Hal itu karena Nabi SAW berkeinginan 
untuk berangkat menemui orang-orang yang tidak turat beijamaah. 
Seandainya shalat jamaah itu wajib, tentu Nabi SAW tidak akan 
meninggalkannya pada saat beliau benar-benar berangkat mendatangi 
mereka.” Perkataan ini ditanggapi dengan mengatakan bahwa suatu 
kewajiban bisa saja ditinggalkan karena sesuatu yang lebih wajib 
darinya. Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam hadits itu tidak ditemukan 
indikasi bahwa beliau SAW tidak dapat melaksanakan jamaah 
bersama sahabat lainnya. 

Ketiga, jawaban yang dikatakan oleh Ibnu Baththal dan 
selainnya, “Apabila hal ini wajib, niscaya ketika memberi ancaman 
untuk membakar, beliau SAW akan mengatakan, ‘Barangsiapa yang 
tidak turut shalat berjamaah niscaya shalatnya tidak sah’,” karena 


FATHUL BAARI — 139 

kampungsunnah.org 



waktu itu merapakan saat dibutuhkannya penjelasan. Namun hal ini 
ditanggapi oleh Ibnu Daqiq A1 Id, “Sesungguhnya penjelasan kadang 
dalam bentuk nash (tekstual), kadang pula berbentuk dilalah 
(indikasi). Ketika beliau SAW bersabda, ‘Sungguh aku 
berkeinginan...’’ dan seterasnya”, maka hal ini menunjukkan 
kewajiban, dan ini dianggap mencukupi sebagai suatu penjelasan.” 

selainnya, “Sesungguhnya hadits -yang tercantum di atas- disebutkan 
dalam konteks teguran keras, dan tidak seperti makna yang 
terkandung dalam lafazhnya. Akan tetapi maksudnya hanyalah 
sebagai ‘mubalaghah’ (penekanan yang tegas). Hal ini dapat kita 
pahami dimana beliau SAW mengancam dengan suatu hukuman yang 
layaknya diperuntukkan bagi orang-orang kafir, dimana ijma’ 
menyatakan bahwa hukuman tersebut terlarang diberlakukan atas 
kaum muslimin.” Pendapat ini dijawab pula dengan mengatakan, 
“Sesungguhnya ancaman tersebut dikeluarkan sebelum adanya 
larangan menyiksa dengan api, karena sebelum larangan ini muncul, 
hal itu diperbolehkan berdasarkan hadits Abu Hurairah yang akan 
disebutkan dalam kitab tentang ‘Jihad’, dimana telah diterangkan 
tentang bolehnya menyiksa dengan api, kemudian hal itu dilarang. 
Dengan demikian, rnemahami ancaman itu sebagaimana makna yang 
sebenamya (hakiki) tidak terlarang.” 

Kelima, sikap beliau SAW yang tidak rnembakar mereka rneski 
telah mengeluarkan ancaman. Apabila shalat jamaah hukumnya wajib, 
tentu beliau SAW tidak akan memaafkan mereka. A1 Qadhi lyadh 
serta orang-orang yang sepaham dengannya mengatakan, “Dalam 
hadits tersebut tidak ada penjelasan yang menerangkan bahwa Nabi 
SAW berkeinginan rnembakar mereka, tapi beliau tidak 
melakukannya.” 

An-Nawawi menambahkan, “Apabila shalat beijamaah 
merupakan kewajiban individu (fardhu ‘ain), tentu beliau SAW tidak 
akan membiarkan mereka.” Namun Ibnu Daqiq A1 Id kembali 
menanggapi dengan mengatakan, “Pandangan ini lemah, karena Nabi 
SAW hanya melakukan suatu perbuatan yang boleh dilakukan. 
Adapun sikap beliau yang tidak rnembakar mereka tidak dapat 
dijadikan alasan bahwa masalah itu tidak wajib, sebab ada 
kemungkinan mereka menyadari kesalahan dan tidak lagi 
meninggalkan shalat beijamaah, yang karenanya mereka dicela oleh 


140 — FAXHUL BAARI t 

Kampungsunnah.org 



Nabi SAW.” Di samping pada sebagian jalur periwayatan hadits ini, 
telah disebutkan faktor yang menyebabkan Nabi SAW tidak 
membakar mereka. Riwayat yang dimaksud dikutip oleb Imam 
Ahmad melalui jalur Sa’id A1 Maqburi dari Abu Hurairah dengan 



OjSyJ (Kalau bukan karena di rumah-rumah ada kaum wanita serta 

anak-anak, niscaya aku akan melaksanakan shalat Isya' lalu aku 
perintahkan para pemuda untuk membakar mereka). (A1 Hadits). 

Keenam, sesungguhnya yang mendapat ancaman tersebut adalah 
orang-orang yang meninggalkan shalat dan bukan sekedar 
meninggalkan shalat berjamaah. Tapi jawaban ini tertolak oleh lafazh 

riwayat Imam Muslim yang menyatakan, *51 ( Mereka 

tidak menghadiri shalat [jamaah /). Dalam riwayat Ajlan dari Abu 
Hurairah yang dikutip oleh Imam Ahmad disebutkan, 


{Mereka tidak menghadiri shalat Isya' secara berjamaah). 


Dalam hadits Usamah bin Zaid yang dikutip oleh Ibnu Majah dari 
Nabi SAW dikatakan, °Cf Cr&Q 


(Hendaklah orang-orang itu berhenti meninggalkan shalat-shalat 
jamaah atau aku akan membakar rumah-rumah mereka). 


Ketujuh, hadits tersebut dalam konteks anjuran untuk 
menyelisihi perbuatan orang-orang munafik serta peringatan agar 
tidak menyerupai mereka, bukan sekedar larangan meninggalkan 
shalat berjamaah, maka tidak dapat dijadikan dalil tentang wajibnya 
shalat beijamaah. Jawaban ini disinyalir oleh Az-Zain bin A1 
Manayyar, dan mirip dengan alasan keempat. 

Kedelapan, hadits ini berbicara tentang orang-orang munafik, 
sehingga ancaman tersebut bukan karena meninggalkan shalat jamaah 
secara khusus, sehingga tidak dapat dijadikan dalil tentang wajibnya 
shalat berjamaah. 

Pemyataan ini dikritik, karena tidak mungkin beliau SAW 
demikian seriusnya mengurus kaum munafik atas tindakan mereka 
meninggalkan jamaah, padahal telah diketahui bahwa tidak ada 
(kewajiban) shalat atas mereka. Beliau SAW berpaling dan tidak 
menghukum mereka padahal beliau SAW mengetahui apa yang 


FATHUL B AARI — 141 

kampungsunnah.org 



tersembunyi dalam benak mereka, dimana beliau SAW telah bersabda. 


Jl / i ^0 £ & fi ** H ft 05 * jj * 

Jdal 01 dukai *5l (Agar jangan sampai manusia 


memperbincangkan bahwa Muhammad membunuh para sahabatnya). 
Tapi kritikan ini ditanggapi oleh Ibnu Daqiq A1 Id dengan mengatakan 
bahwa kritikan ini tidak bisa diterima kecuali atas dasar bahwa 
menghukum kaum munafik merupakan kewajiban bagi beliau SAW, 
padahal tidak ada dalil yang menerangkan tentang hal itu. 


Jika diketahui beliau SAW diberi hak memilih antara 
menghukum atau membiarkan, maka sikap beliau SAW yang tidak 
menghukum mereka bukan dalil bahwa hal itu tidak wajib. Adapun 
yang tampak bahwa hadits ini berbicara tentang orang-orang munafik 
berdasarkan sabda beliau SAW di awal hadits yang akan disebutkan 



(Tidak ada shalat yang lebih berat bagi orang-orang munafik 
daripada shalat Isya' dan Subuh ) dan sabda beliau SAW, “ Apabila 
salah seorang di antara mereka mengetahui...” dan seterusnya, 
karena sifat seperti ini cocok dengan sifat orang-orang munafik dan 
bukan sifat mukrnin sejati, Akan tetapi yang dimaksud adalah nifak 
maksiat (nifak perbuatan) bukan nifak kufur (nifak i’tiqad), 
berdasarkan sabdanya dalam riwayat Ajlan, 

s-lAdl ^ {Mereka tidak turut serta 

melaksanakan shalat Isya' dengan berjamaah), dan sabdanya dalam 

/ o ^ y 

hadits Usamah, SpU^Ji {Mereka tidak ikut berjamaah). 

Lebih tegas daripada itu, sabda beliau SAW dalam riwayat Yazid bin 
A1 Asham dari Abu Hurairah seperti dikutip oleh Abu Daud, t»ji ^ 

Sip "pQi kplS ^ {Kemudian aku mendatangi orang-orang 

yang shalat di rumah-rumah mereka, yang tidak ada alasan [udzur] 
bagi mereka). Hal ini menunjukkan bahwa nifak mereka adalah nifak 
maksiat dan bukan nifak kufur. Karena orang kafir tidak shalat di 
rumahnya, bahkan ia hanya akan melakukan shalat di masjid apabila 
atas dasar riya' (parner). Apabila berada di rumahnya, maka 
keadaannya sama seperti yang dinyatakan oleh Allah SWT berupa 
kekufuran dan memperolok-olok. Hal ini dinyatakan oleh A1 
Qurthubi. Di samping itu, sabda beliau SAW pada riwayat A1 
Maqburi, “ Kalau bukan karena apa yang ada di rumah-rumah itu 


142 — FATHUL BAARI t 

Kampungsunnah.org 



berupa kaum wanita dan anak-anak’ ’ menunjukkan bahwa mereka 
tidaklah kafir, karena membakar rumah-rumab orang kafir bila 
mampu dilakukan, maka keberadaan kaum wanita dan anak-anak 
tidak menghalangi maksud tersebut. 

Sekiranya dikatakan bahwa maksud nifak dalam hadits adalah 
nifak kufur, tetap saja tidak menunjukkan wajibnya jamaah. Sebab 
bila demikian hadits itu berimplikasi bahwa meninggalkan jamaah 
termasuk sifat orang-orang munafik, sementara kita telah dilarang 
menyerupai mereka. Konteks hadits berindikasi wajib jika ditinjau 
dari kecaman pedas bagi mereka yang tidak turut berjamaah, 

Ath-Thaibi berkata, “Orang mukmin tidak termasuk dalam 
ancaman ini bukan dilihat dari sisi apabila ia mendengar adzan maka 
ia boleh tidak berjamaah. Tapi dilihat dari sisi bahwa tidak berjamaah 
adalah bukan menjadi kebiasaan mereka, namun merupakan sifat 
orang-orang munafik. Hal ini berdasarkan perkataan Ibnu Mas’ud 

yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Jg Uj ail 

(Sungguh aku telah melihat keadaan kami, dimana tidak ada 

seorang pun yang tidak turut berjamaah melainkan ia seorang 
munafik)” 

Ibnu Abi Syaibah dan Sa’id bin Manshur meriwayatkan dengan 
sanad shahih dari Umair bin Anas, bahwa paman-pamanku dari 
kalangan Anshar bercerita kepadaku, mereka berkata, “Rasulullah 

SAW bersabda, U ( Tidak akan turut serta mengerjakan 

keduanya (shalat Isya ' dan Subuh) seorang munafik ), yakni shalat 
Isya dan Subuh. Namun tidak dapat dikatakan bahwa hal ini 
mendukung jawaban yang kedelapan, dimana seorang mukmin tidak 
mungkin untuk tidak ikut shalat jamaah, hanya saja ancaman tersebut 
ditujukan kepada mereka yang meninggalkan jamaah. Karena saya 
katakan, bahkan riwayat ini mendukung apa yang telah saya sebutkan 
di awal pembahasan, yakni yang dimaksud adalah nifak maksiat, 
bukan nifak kufur. Atas dasar ini maka orang yang keluar untuk 
beijamaah adalah mukmin sejati, bukan mukmim pelaku maksiat yang 
boleh dikatakan sebagai munafik dalam makna majaz, berdasarkan 
indikasi seluruh hadits. 

Kesembilan, jawaban yang dikemukakan oleh sebagian ulama, 
yakni kewajiban shalat berjamaah hanya pada awal Islam untuk 


FATHUL BAAR1 — 143 

kampungsunnah.org 



menutup kesempatan bagi kaum munafik agar tidak turut shalat 
berjamaah. Kemudian hal ini dinasakh (dihapus). Pandangan ini 
dinukil oleh A1 Qadhi lyadh. Mungkin pemyataan terjadinya nasakh 
dapat diperkuat oleh ancaman pada hadits, yakni membakar dengan 
api, sebagaimana akan diterangkan dengan jelas dalam kitab “jihad”. 
Demikian pula dengan adanya nasakh terhadap apa yang menjadi 
implikasi daripada pembakaran, yaitu bolehnya memberi sanksi 
hukuman harta. Dalil tentang nasakh terdapat pada sejumlah hadits 
yang berbicara mengenai perbandingan antara shalat jamaah dengan 
shalat sendirian, sebagaimana akan dijelaskan pada bab berikutnya, 
karena perbandingan tersebut menjelaskan bahwa masing-masing 
memiliki keutamaan dan sebagai konsekuensinya adalah 
diperbolehkannya shalat sendirian. 

Kesepuluh, sesungguhnya yang dimaksud dengan shalat dalam 
hadits adalah shalat Jum’at bukan shalat-shalat yang lain. Pandangan 
ini didukung oleh Imam A1 Qurthubi. Namun pendangan ini dibantah 
oleh hadits-hadits yang secara tegas menyebutkan shalat Isya'. Tapi 
masalah ini membiltuhkan pembahasan yang lebih mendalam, karena 
hadits-hadits yang menyebutkan ancaman tersebut berbeda dalam 
menentukan shalat yang dimaksud; apakah shalat Jum’at, shalat Isya', 
atau shalat Isya' dan shalat Subuh? Untuk itu kita harus memahami 
bahwa hadits-hadits tersebut mengungkap kejadian yang berbeda, atau 
sebagiannya lebih kuat daripada yang lain. Sebab bila tidak demikian, 
maka tidak dapat dijadikan dalil akan kewajiban shalat beijamaah, 
karena hadits-hadits itu hanya bisa dijadikan dalil apabila telah nyata 
yang dimaksud bukan shalat Jum’at. Hal ini disitir oleh Ibnu Daqiq A1 
Id, seraya berkata, “Hendaknya diadakan penelitian terhadap hadits- 
hadits yang berhubungan dengan masalah ini.” 

Kemudian saya meneliti hadits-hadits tersebut, dan saya 
mendapatkan bahwa hadits yang menyebutkan shalat yang dimaksud 
terdapat pada riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Ummi Maktum serta 
Ibnu Mas’ud. Adapun hadits Abu Hurairah yang disebutkan di bab ini 
melalui riwayat Al A’raj telah mengisyaratkan bahwa shalat yang 
dimaksud adalah shalat Isya' berdasarkan sabda beliau SAW di bagian 
akhir, “ Niscaya ia akan menghadiri shalat Isya '.” Pada riwayat Imam 
Muslim disebutkan, “ Yakni shalat Isya'.” Demikian juga dalam 
riwayat keduanya (Bukhari dan Muslim) dari Abu Shalih, dari Abu 


144 ~ FA Tgftft)ffingsunnah.org 



Hurairah dimana terdapat indikasi bahwa yang dimaksud adalah shalat 
Isya' dan Subuh. 

As-Siraj menyebutkan dalam riwayatnya melalui jalur di atas 
bahwa yang dimaksud adalah shalat Isya', ia berkata di awal hadits, 
“Suatu hari beliau SAW mengakhirkan pelaksanaan shalat Isya', 
kemudian beliau keluar dan mendapati manusia hanya sedikit, maka 
beliau SAW mar ah." Lalu ia menyebutkan hadits selengkapnya. 
Dalam riwayat Ibnu Hibban melalui jalur ini, “Yakni dua shalat; Isya' 
dan Subuh.” Sementara dalam riwayat Ajlan dan A1 Maqburi yang 
dikutip oleh Imam Ahmad disebutkan dengan tegas bahwa yang 
dimaksud adalah shalat Isya'. Kemudian riwayat-riwayat lain yang 
dinukil dari Abu Hurairah tidak menjelaskan tentang shalat tersebut. 
Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Waki’, dari la’far bin 
Burqan, dari Yazid bin A1 Asham tanpa menyebutkan lafazhnya. 
Narnun lafazh sanad ini disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan selaimiya 
tanpa menentukan shalat yang dimaksud. Demikian pula halnya 
riwayat As-Siraj dan selainnya melalui beberapa jalur dari Ja’far. 
Ma’mar menukil pula dari Ja’far dengan lafazh yang berbeda dengan 
apa yang diriwayatkan oleh para perawi lainnya dari Ja’far, dimana 
beliau menyebutkan bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat 
Jum’at. 

Riwayat Ma’mar ini dikutip oleh Abdurrazzaq serta A1 Baihaqi, 
narnun A1 Baihaqi memberi isyarat akan kelemahannya karena 
tergolong syadz (cacat). Hal yang menerangkan kekeliruan Ma’mar 
dalam riwayat itu terdapat pada riwayat Abu Daud dan Ath-Thabrani 
dalam kitab Al Ausath melalui jalur Yazid bin Yazid bin Jabir, dari 
Yazid bin A1 Asham, dimana ia menyebutkan hadits seperti di atas. 

Yazid berkata, “Aku berkata kepada Yazid bin A1 Asham, 
"Wahai Abu Auf, apakah yang dimaksud shalat Jum’at atau shalat 
lainnya?” Dia berkata, “Sungguh kedua telingaku telah tuli bila aku 
:idak mendengar Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW tanpa 
menyebut apakah ia shalat Jum’at atau shalat yang lainnya.” Dari sini 
menjadi jelas bahwa yang akurat dalam riwayat Abu Hurairah adalah 
shalat yang dimaksud bukan shalat Jum’at secara khusus. 

Adapun hadits Ibnu Ummi Maktum akan saya sebutkan, dimana 
hadits tersebut selaras dengan hadits Abu Hurairah. Sedangkan hadits 
Ibnu Mas’ud yang diriwayatkan Imam Muslim menegaskan bahwa 
yang dimaksud adalah shalat Jum’at, narnun ini adalah hadits yang 


FATHUL BAARI — 145 

kampungsunnah.org 



berdiri sendiri karena sumbemya berbeda dengan hadits Abu 
Hurairah. Untuk itu salah satunya tidak dapat dijadikan alasan untuk 
mengkritik yang lain, maka keduanya dipahami sebagai dua kejadian 
berbeda sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam An-Nawawi serta 
A1 Muhib Ath-Thabari. Ibnu Ummi Maktum menukil riwayat yang 
serasi dengan riwayat Abu Hurairah dalam menyebutkan shalat Isya'. 
Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Khuzaimah, Imam Ahmad dan A1 
Hakim melalui jalur Hushain bin Abdurrahman dari Abdullah bin 


Syaddad dari Ibnu Ummi Maktum, JjsLi j*i &£> «3it iisi oi 

jp Dyal 'jfcu Jj-dl At ail :Jlii sQdl JAtJl 

.* + * * * *■ 


yl ^ hi! ti : JUi j»' ji' ftftl ^glip 3 

.jjpCs JiT Jili jail i — •U^-t atj— 

ii ’j&t-'jt "fJ'j : Jli goU) : Jli ( Sesungguhnya 


JU'd 


Rasulullah SAW menghadap manusia pada shalat Isya' seraya 
bersabda, “Sungguh aku berkeinginan untuk mendatangi mereka yang 
tidak turut shalat dan membakar rumah-rumah mereka. ” Ibnu Ummi 
Maktum berdiri dan berkata, “Wahai Rasulullah, engkau telah 
mengetahui apa yang ada padaku, dan tidak ada bagiku seorang 
pembimbing —Imam Ahmad menambahkan- dan sesungguhnya antara 
aku dengan masjid terdapat pohon-pohon dan kurma-kurma dan aku 
tidak hisa mendapatkan pembimbing pada setiap waktu. ” Beliau 
bersabda, ‘‘Apakah engkau mendengar adzan?” Ia menjawab, “Ya. ” 
Beliau bersabda, “Hadirilah ” Beliau tidak memberi keringanan 
kepadanya.) 


Dalam riwayat Ibnu Hibban dari hadits Jabir disebutkan, 

Jj (jyii : Jli (Apakah engkau mendengar adzan? Ia 

menjawab, “Ya. ” Beliau bersabda, “Datangilah meskipun dengan 
merangkak. Namun hadits ini dipahami oleh ulama bahwa Ibnu 
Ummi Maktum tidak kesulitan untuk beijalan seorang diri 
sebagaimana kondisi kebanyakan orang-orang buta. 

Ibnu Khuzaimah dan lainnya berpegang pada hadits Ibnu Ummi 
Maktum dalam menyatakan kewajiban shalat berjamaah pada semua 
shalat fardhu. Lalu mereka mendukungnya dengan hadits yang 
disebutkan pada bab ini serta hadits-hadits yang memberi rukhshah 




(keringanan) untuk tidak turut shalat berjamaah. Mereka berkata, 
"Sesunggutmya keringanan tidak diberikan kecuali atas suatu 
perbuatan yang wajib.” Tapi pemyataan ini perlu dikaji kembali. 

Di balik semua penjelasan di atas terdapat masalah lain yang 
dinyatakan oleh Ibnu Daqiq A1 Id sebagai konsekuensi dari pandangan 
mereka yang hanya berpegang dengan makna harfiah nash tanpa 
memperhatikan arti maknawiahnya. Yaitu bahwa sesunggnhnya shalat 
ini berkaitan dengan shalat tertentu, maka kewajiban berjamaah hanya 
ada pada shalat tersebut dan tidak ada pada shalat-shalat yang lain. 
Lalu beliau mengisyaratkan perbedaannya dengan merujuk kepada 
indikasi hadits yang bersifat umum. Akan tetapi perkataan beliau 
bahwa yang demikian itu merupakan pandangan orang-orang yang 
berpegang pada makna harfiah nash perlu dikritisi, 2i karena kaidah 
memahami hadits muthlaq (tanpa batasan) di bawah konteks hadits 
muqayyad (yang mexniliki batasan) mengarah kepada pendapat tadi. 
Hal itu tidak berarti meninggalkan makna hadits, sebab selain shalat 
Isya' dan Subuh merupakan waktu yang penuh kesibukan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup dan aktivitas lainnya. Adapun shalat 
Zhuhur dan Ashar, cukup jelas bagaimana kesibukan yang dilakukan 
manusia pada dua waktu tersebut. Sedangkan shalat Maghrib 
umumnya adalah waktu dimana orang-orang kembali ke rumah-rumah 
mereka serta saat untuk makan dan minum, khususnya bagi mereka 
yang menjalankan ibadah puasa, apalagi waktunya yang cukup 
singkat. Berbeda dengan shalat Isya' dan Subuh, maka tidak ada 
alasan bagi mereka yang tidak berjamaah, kecuali karena malas yang 
tercela. 


“ Pemyataan ini dan seterusnya kurang tepat, yang benar adalah apa yang dikatakan oleh 
Ibnu Khuzaimah dan selainnya yang mewajibkan shalat berjamaah pada semua shalat fardhu. 
Sesungguhnya kaidah memahami hadits muthlaq (tanpa batasan) di bawah konteks hadits 
muqayyad (yang memiliki batasan) dapat dibenarkan pada saat tidak ditemukan dalil yang 
menunjukkan bahwa nash tersebut bersifat umum. Sementara pada hadits ini telah ditemukan 
dalil yang menunjukkan bahwa persoalan tersebut bersifat umum, seperti hadits, 
"Barangsiapa yang mendengar adzan lalu tidak datang (shalat berjamaah), maka tidak ada 
shalat baginya kecuali karena suatu udzur.” Demikian pula dengan hadits-hadits lain yang 
disitir oleh Ibnu Hajar pada bab ini. Adapun penyebutan shalat Isya' dan shalat Subuh pada 
sebagian jalur periwayatan tidak berarti kewajiban shalat berjamaah khusus pada kedua shalat 
mi, karena ada kemungkinan orang-orang yang dianeam tersebut tidaklah meninggalkan 
shalat jamaah kecuali pada kedua shalat tadi, sebagaimana hal itu telah dijelaskan pada 
berbagai riwayat. Di samping itu, hikmah disyariatkannya shalat berjamaah berkonsekuensi 
bahwa ia mencakup seluruh shalat fardhu. Wallahu a'lam. 


FATHUL BAARI — 147 

kampungsunnah.org 




Di samping itu, melakukan kedua shalat tersebut secara 
beijamaah merupakan cara menyatukan para tentara yang sedang 
berperang pada pagi dan sore hari, agar mereka mengakhiri siang dan 
memulai hari baru dengan ketaatan. 

Dalani riwayat Ajlan dari Abu Hurairah yang dikutip oleh Imam 
Ahmad tercantum keterangan bahwa ancaman itu khusus bagi mereka 
yang ada di sekitar masjid. Adapun penjelasan sehingga shalat Isya' 
dan fajar sangat berat bagi orang-orang munafik dibanding shalat- 
shalat yang lain, akan disebutkan pada pembahasan berikutnya. Saya 
telah menjelaskan persoalan ini dengan panjang lebar, karena adanya 
keterkaitan pandangan satu sama lain. Di tempat itu saya telah 
menyebutkan pula sepuluh jawaban yang dikemukakan oleh mereka 
yang tidak mewajibkan shalat berjamaah, dimana hal itu tidak 
ditemukan secara keseluruhan pada selain penjelasan ini. 

o S* 

iJl) isX Jlj (demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya) 

Ini adalah sumpah yang sering diucapkan oleh Nabi SAW. 
Maksudnya, bahwa urasan jiwa berada di tangan Allah SWT, yakni 
ketetapan dan pengaturannya, 23 Dalam hadits ini terdapat keterangan 
bolehnya bersumpah dalam hal yang tidak diragukan untuk 
mengingatkan keagungannya. Hadits ini juga merupakan bantahan 
bagi mereka yang tidak menyukai bersumpah atas nama Allah secara 
mutlak. 

cJlka ail (Aku berkeinginan) Makna ‘Al Hamm'’ adalah tekad, 

dan ada pula yang mengatakan lebih rendah dari tekad. Imam Muslim 
memberi tambahan pada bagian awalnya, “Bahwasanya beliau SAW 
kehilangan beberapa orang pada sebagian shalat, maka beliau 
bersabda, ‘Aku berkeinginan....’” Tambahan ini memberi keterangan 
tentang sebab yang melatar-belakangi adanya hadits di atas. 

J£-j Lil£■' *5 (kemudian aku pergi kepada beberapa laki- 

0 * * 

laki), Yakni aku mendatangi mereka dari arah belakang. Al Jauhari 
berkata, “Dikatakan ‘khaalafa ilaa fulaan’, yakni mendatanginya 
apabila orang itu tidak datang kepadanya. Atau maknanya, saya 


Yang demikian itu karena Allah SWT sebagai pemilik dan pengatumya. Pada hadits ini 
terdapat sejumlah faidah, di antaranya penetapan (itsbai) Allah SWT memiliki tangan sesuai 
dengan apa yang layak bagi-Nya, sebagaimana halnya pada sifat-sifat yang lain. Allah SWT 
suci dari segala persamaan dengan makhluk, memiliki sifat sempuma yang layak untuk-Nya. 


148 FA K3M^f¥ngsunnah.org 




menyelisihi 24 perbuatan yang telah saya tampakkan berupa 
pelaksanaan shalat, dimana saya meninggalkannya lalu pergi kepada 
mereka. Atau maknanya, saya menyelisihi persangkaan mereka bahwa 
saya sibuk dengan urusan shalat sehingga tidak mungkin mendatangi 
mereka. Atau maknanya, saya tidak turut shalat lalu pergi melakukan 
maksud seperti di atas. Adapun penyebutan kata ‘ laki-laki ’ bermakna 
bahwa wanita dan anak-anak tidak termasuk cakupan hukum 
tersebut.” 

{atas mereka ) Hal ini mengindikasikan bahwa siksaan itu 

tidak terbatas pada harta, bahkan yang menjadi tujuan pembakaran 
adalah orang-orang tersebut, sementara rumah hanyalah konsekuensi 
karena mereka tinggal di dalamnya. Dalam riwayat Imam Muslim dari 

jalur Abu Shalih disebutkan, Js- 3^-li (Aku akan 

membakar rumah-rumah atas (kesalahan) orang-orang yang ada di 
dalamnya). 

(tulang ) A1 Khalil berkata, “Al Araq adalah tulang tanpa 

daging. Adapun apabila tulang tersebut ada dagingnya, maka 
dinamakan ‘ arq ” Sementara dalam kitab Al Muhkam diriwayatkan 
dari Al Ashma’i, “Al Arq maknanya sekerat daging.” Sedangkan Al 
Azhari berkata, “Al Arq adalah bentuk tunggal dari kata Al Araq, yaitu 
tulang yang telah dihilangkan dagingnya dan hanya tersisa lapisan 
daging yang tipis. Lalu tulang ini dihancurkan dan dimasak kemudian 
daging yang masih menempel dapat dimakan, selanjutnya tulang 
tersebut dijemur di bawah matahari. Dikatakan ‘ araqtu al-lahma ’ 
artinya aku mengerat daging dari tulang dengan gigiku.” 

JZ&j* ji (at.au daging) Al Khalil berkata, “la adalah daging yang 

terdapat di antara dua kuku kambing.” Hal ini diriwayatkan oleh Abu 
Ubaid, seraya berkata, “Aku tidak tahu apa alasannya.” Al Mustamli 
menukil dalam riwayatnya pada kitab Al Ahkam dari Al Firabri, ia 
berkata, “Yunus telah meriwayatkan dari Muhammad bin Sulaiman, 
dari Bukhari, dia berkata, ‘Kata mirmaat artinya daging yang terdapat 
di antara dua kuku kambing’.” 


24 Dikatakan maknanya demikian karena lafazh ukhaalifu juga bermakna “Aku menyelisihi” - 
peneij. 


FATHUL BAARI — 149 

kampungsunnah.org 




A1 Akhfasy berkata, “Mirmaat adalah sejenis mainan yang 
mereka lakukan dengan menggunakan anak panah, dimana mereka 
memanah ke arah gundukan pasir yang telah ditentukan. Barangsiapa 
yang berhasil menancapkan anak panahnya di sana, maka dialah yang 
menang.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, “Cukup jauh kemungkinan makna 
ini yang dimaksud oleh hadits, karena dalam hadits diungkapkan 
dengan lafazh tatsniyah (bentuk ganda). A1 Harbi meriwayatkan dari 
A1 Ashma’i bahwa kata “ mirmaat ” berarti anak panah yang mengenai 
sasaran. Dia berkata, “Hal ini didukung oleh riwayat yang telah 
diceritakan kepadaku -kemudian beliau menyebutkan jalur 
periwayatan Abu Rafi’ dari Abu Hurairah- sama seperti hadits di atas 


0*0 O ° J, + * * * * £ * 9 % ****©** 

dengan lafazh, jl Slit j# pap <sj OlT 5*>Udl 'x^S> lit df jJ 


(Sekiranya salah seorang di antara mereka apahila turut 


serta melaksanakan shalat Isya' hersamaku, akan mendapatkan 
daging kambing yang gemuk atau dua anak panah, niscaya mereka 
akan melakukannya)." 


Pendapat lain mengatakan bahwa kata “ mirmaat ” berarti anak 
panah yang digunakan oleh pemula untuk berlatih, dan ia adalah anak 
panah yang tidak diruncingkan. Ibnu A1 Manayyar berkata, “Hal ini 
didukung oleh lafazh tatsniyah pada hadits, karena lafazh ini 
berindikasi terjadinya penggunaan yang berulang kali. Berbeda 
dengan anak panah yang diruncingkan dan digunakan saat perang, 
dimana ia tidak digunakan dua kali.” 


Az-Zamakhsyari berkata, “Menafsirkan kata ‘ mirmaat ’ dengan 
arti anak panah tidak mempunyai landasan yang kuat. Penafsiran ini 
tertolak karena sebelumnya telah disebutkan kata ‘ al arq ’ (tulang).” 
Namun Ibnu Atsir memberi penjelasan, “Oleh karena sebelumnya 
telah disebutkan tulang gemuk (besar) dimana ia masuk kategori 
makanan, maka diikuti dengan menyebutkan dua anak panah, karena 
hai ini termasuk aiat permainan yang melalaikan.” 

Hanya saja pada hadits ini kata “tulang” diberi sifat gemuk 
(besar) dan “ mirmaat ” diberi sifat baik, agar ditemukan faktor yang 
mendorong jiwa untuk mendapatkannya. Di sini terdapat celaan bagi 
mereka yang tidak turut shalat berjamaah, dimana mereka disifati 
sebagai orang-orang yang rakus terhadap sesuatu yang rend ah, baik 
berupa makanan maupun permainan, sehingga dapat melalaikan 


iso — ngsunnah.org 



perkara yang dapat menghasilkan deraj at yang tinggi serta tempat 
yang mulia. 

Pelaiaran yang dapat diambil 

Dalam hadits ini terdapat sejumlah faidah yang dapat dipetik, di 
antaranya: 

1. Mendahulukan ancaman daripada siksaan (hukuman). Karena 
suatu kerusakan apabila dapat dihilangkan dengan teguran yang 
paling ringan, maka hal itu telah mencukupi dan dapat 
menggantikan hukuman yang paling besar. Hal ini telah disitir 
oleh Ibnu Daqiq A1 Id. 

2. Boleh memberi hukuman harta, sebagaimana dijadikan dalil 
oleh sejumlah ulama yang berpendapat demikian dalam 
madzhab Maliki dan lainnya. Namun pandangan ini perlu 
dianalisa kembali berdasaikan apa yang telah kami sebutkan, 
karena adanya kemungkinan bahwa pembakaran itu masuk 
kaidah, “Suatu kewajiban yang tidak terlaksana kecuali dengan 
sesuatu, maka sesuatu ini menjadi wajib hukumnya.” Juga 
karena secara lahiriah mereka menyembunyikan diri di rumah- 
rumah mereka, sehingga hukuman atas mereka tidak dapat 
dilakukan kecuali dengan membakar rumah-rumah tempat 
mereka berlindung. 

3. Boleh menghukum pelaku dosa tanpa sepengetahuan mereka, 
karena beliau SAW berkeinginan untuk menghukum mereka 
pada waktu beliau sedang sibuk melakukan shalat berjamaah. 
Pada kondisi demikian beliau SAW hendak datang dengan tiba- 
tiba, sementara mereka yakin tidak akan ada yang mengetuk 
rumah mereka pada saat tersebut. 

Dari konteks hadits terdapat indikasi bahwa beliau SAW 
telah mencegah mereka melakukan perbuatan demikian melalui 
sabdanya. Oleh sebab itu, mereka pantas mendapatkan ancaman 
yang diwujudkan dengan tindakan. Hadits ini diberi judul oleh 
Imam Bukhari pada pembahasan Al Asykhash (individu) dan A! 
Ahkaam (hukum-hukum) dengan “Bab mengeluarkan pelaku 
maksiat serta pencetus keraguan dari rumah-rumah setelah 
mereka diketahui”. Maksud beliau adalah; barangsiapa di antara 
mereka yang dituntut karena suatu hak yang ada padanya, lalu ia 


FATHUL BAARI — 151 

kampungsunnah.org 




bersembunyi di rumahnya, maka ia haras dikeluarkan dengan 
segala cara, sebagaimana beliau SAW ingin mengeluarkan 
orang-orang yang tidak ikut shalat beijamaah dengan cara 
membakar rumah-rumah mereka. 

Hadits ini telah dijadikan dalil oleh Ibnu A1 Arabi serta 
ulama lainnya tentang disyariatkannya membunuh orang yang 
meninggalkan shalat karena meremehkannya. Tapi pendapat ini 
mendapat bantahan. Riwayat Abu Daud yang menyebutkan 
bahwa mereka mengerjakan shalat di rumah-rumahnya semakin 
melemahkan pandangan tadi. Hanya saja hadits ini bisa 
dijadikan dalil untuk mendukung pendapat di atas melalui sisi 
yang lain, yakni apabila mereka pantas dibakar dengan sebab 
meninggalkan salah satu sifat shalat yang terpisah darinya -baik 
kita katakan sifat ini sunah atau wajib- maka orang yang 
meninggalkannya lebih pantas mendapatkan hukuman itu. Akan 
tetapi tindakan melakukan pembakaran tidak selamanya 
mengakibatkan terjadinya pembunuhan, karena bisa saja orang 
itu melarikan diri atau api tersebut dipadamkan setelah maksud 
untuk menteror mereka tercapai. 

Sabda beliau SAW yang terdapat dalam riwayat Abu 
Daud, “Tak ada bagi mereka alasarT memberi keterangan 
bahwa udzur (alasan) tertentu dapat melegitimasi sikap 
seseorang yang tidak turut shalat beijamaah, meski kita 
mengatakan hukumnya adalah wajib. Demikian pula halnya 
dengan shalat Jum’at. 

4. Terdapat keringanan bagi imam atau orang yang mewakilinya 
untuk meninggalkan shalat beijamaah untuk mengeluarkan 
mereka yang bersembunyi di rumah-rumah mereka dan 
meninggalkan shalat beijamaah. 

Para ulama telah menyebutkan alasan yang membolehkan 
seseorang untuk tidak ikut shalat beijamaah, di antaranya rasa 
takut bila orang yang berutang melarikan diri. Hal ini karena 
para pelaku dosa ditinjau dari sisi imam (pemimpin) sama 
seperti orang-orang yang berutang. 

5. Hadits ini dijadikan dalil bolehnya seorang yang utama menjadi 
imam meski di sana ada orang yang lebih utama darinya, bila 
hal itu mempunyai kebaikan (maslahat). Ibnu Bazizah 


152 — Ficam^pMalgSUlinah.Org 



menanggapi, “Pemyataan ini kurang tepat, karena orang yang 
lebih utama dalam konteks hadits ini dianggap tidak berada di 
tempat. Maka apabila seperti itu tidak ada perbedaan tentang 
kebolehannya.” 

6. Ibnu A1 Arabi berdalil dengan hadits ini untuk menyatakan 
bolehnya menghancurkan tempat-tempat maksiat sebagaimana 
pendapat madzhab Imam Malik. Tapi hal ini dibantah dengan 
mengatakan bahwa kebolehan tersebut telah mansukh' 5 (sudah 
tidak berlaku) sebagaimana halnya hukuman harta, wallahu 
a'lam. 


30. Keutamaan Shalat Berjamaah 


.'J>A Jew L~ao ApCJtJl a£U 151 j^l^l 01S'j 

✓ x / 

.Apl!*^!- ^131 J Oili Ajj 43 f-&-J 


Biasanya A1 Aswad apabila tidak sempat mendapatkan shalat 
jamaah, maka dia pergi ke masjid yang lain. 

Anas datang ke masjid dan shalat telah selesai dilakukan, maka 
dia adzan dan qamat lalu shalat beijamaah. 


: Jli aIIp aJU! aUS J jLj 01 ^1p jj Alii Jup ^p 

.Aa-jS ijjjdUPj *^1 oyC^a apLjsJ! 


645. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Shalat berjamaah lebih utama dibanding shalat sendirian dengan 
terpaut dua puluh tujuh derajat.” 


25 Pemyataan Ibnu Hajar bahwa ha! itu telah mansukh (dihapus hukumnya) tidaklah tepat, 
bahkan yang benar hukum tersebut masih berlaku. Adapun dalilnya sangat banyak dan telah 
dikenal pada pembahasannya, di antaranya adalah hadits di bab ini. Adapun yang mansukh 
hanyalah mengadzab dengan api. 


FATHUL BAARI — 153 

kampungsunnah.org 





646. Dari Abu Sa’id A1 Khudri, bahwasanya ia mendengar Nabi 
SAW bersabda, “Shalat jamaab melebihi shalat sendirian dengan 
terpaut dua puluh lima derajat.” 



647. Dari A1 A’masy, dia berkata, aku mendengar Abu Shalih berkata; 
aku mendengar Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Shalat seseorang dalam suatu jamaah dilipatgandakan 
daripada shalatnya (sendirian) di rumahnya dan di pasarnya dengan 
dua puluh lima kali lipat. Yang demikian itu apabila ia berwudhu 
seraya memperbaiki wudhunya, kemudian keluar ke masjid. Tidak ada 
yang mengeluarkannya kecuali shalat, maka ia tidak melangkahkan 
satu langkah melainkan diangkat untuknya satu derajat dan dihapus 
darinya satu kesalahan. Apabila dia shalat, maka para malaikat 
senantiasa bershalawat kepadanya selama ia berada di tempat 
shalatnya. (Para malaikat mengatakan), ‘Ya Allah, berilah shalawat 
(keberkahan) kepadanya. Ya Allah, berilah rahmat kepadanya ’. Salah 
seorang di antara kamu senantiasa berada dalam shalat selama ia 
menunggu shalat .” 


154 — FATHUL BAAR1 


kampungsunnah.org 






Keterangan Hadits : 

Menurut Ibnu A1 Manayyar bahwa makna lahiriah judul bab ini 
(keutamaan shalat berjamaah) bertentangan dengan judul bab 
sebelumnya. Kemudian dia menjelaskarmya secara panjang lebar, tapi 
dari keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu 
kewajiban tidak berarti tidak memiliki keutamaan, tetapi keutamaan 
itu mempunyai tingkatan yang berbeda-beda, maka yang dimaksud 
hadits tersebut adalah penjelasan tentang tambahan pahala bagi shalat 
jamaah dibanding shalat sendirian. 

z'yJi' OlTj (dan biasanya Al Aswad) Dia adalah Ibnu Yazid An- 

Nakha’i, salah seorang tabi’in senior. Atsar ini telah disebutkan 
beserta sanadnya oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih yang 

lafazhnya, Jt 4s5ti lit (Apabila luput darinya shalat 

berjamaah di masjid kaumnya). Adapun konteks atsar ini dengan 
judul bab adalah kalau bukan karena adanya keutamaan shalat 
berjamaah menurutnya, niscaya dia tidak akan meninggalkan 
keutamaan shalat di awal vvaktu serta mempercepat melaksanakan 
kewajiban daripada pergi ke masjid yang lain. 

Menurut saya, maksud Imam Bukhari menyebutkan atsar Al 
Aswad dan Anas adalah sebagai isyarat bahwa keutamaan yang 
disebutkan pada hadits-hadits ini terbatas pada mereka yang 
berjamaah di masjid bukan mereka yang berjamaah di rumahnya, 
sebagaimana yang akan dibahas ketika menjelaskan hadits Abu 
Hurairah. Karena apabila melakukan shalat berjamaah tidak khusus di 
masjid, maka Al Aswad akan melakukan shalat berjamaah di 
tempatnya tanpa harus berpindah ke masjid lain hanya untuk 
mendapatkan jamaah. Demikian pula Anas, ia tidak akan pergi ke 
masjid Bani Rifa’ah seperti yang akan diterangkan. 

wiJLJCo s.\*rj (Anas bin Malik datang) Riwayat ini disebutkan 

beserta sanadnya oleh Abu Ya’la dalam Musnad- nya melalui jalur Al 
Ja’d Abu Utsman, ia berkata, “Anas bin Malik melewati kami di 
masjid Bani Tsa’labah.” Lalu dia menyebutkan seperti di atas, seraya 
mengatakan, “Yang demikian itu teijadi saat shalat Subuh.” Di 
dalamnya disebutkan, “Beliau memerintahkan seseorang untuk adzan 
dan qamat, kemudian beliau shalat mengimami para sahabatnya.” 
Riwayat ini dikutip pula oleh Ibnu Abi Syaibah melalui beberapa jalur 


FATHUL BAARI — 155 

kampungsunnah.org 




dari A1 Ja’d. Sementara A1 Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Abu 
Abdush-Shamad dari A1 Ja’d seperti di atas, seraya berkata, “Masjid 
Bani Rifa’ah.” Dia berkata pula, “Maka Anas datang bersama sekitar 
dua puluh anak-anaknya.” Hal ini mendukung apa yang telah kami 
sebutkan tentang pelaksanaan shalat beijamaah di masjid. 


# / « 


Judjl o %0 J-iaai i'jCff (shalat berjamaah lebih utama 

j / O 

daripada shalat sendiriari). Kata al fadzdz (iih) berarti menyendiri. 


Dikatakan, "fadzdza rajulun min ashhaabihi (seseorang menyendiri 
dari teman-temannya)”, yakni apabila ia tinggal seorang diri tanpa ada 
sahabat yang menemaninya. Imam Muslim telah meriwayatkan dari 

Ubaidillah bin Umar, dari Nafi dengan penyajian yang lebih jelas, 


ojS-j JjJ j£jJt (i Shalat seseorang berjamaah 

melebihi daripada shalatnya seorang diri). 

* 

Asrji> jtJZS’j {dengan terpaut dua puluh tujuh derajat ) At- 

Tirmidzi berkata, “Kebanyakan perawi yang menukil hadits ini dari 
Abu Hurairah mengatakan, ‘Dua puluh lima derajat ’ kecuali Ibnu 
Umar, dimana ia mengatakan, ''Duapuluh tujuh derajat’.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada perbedaan riwayat dari 
beliau mengenai hal itu kecuali riwayat yang dikutip oleh 
Abdurrazzaq, dari Abdullah Al Umari, dari Nafi’, dimana dia berkata, 
“Dua puluh lima derajat Akan tetapi Al Umari adalah seorang 
perawi yang lemah. Kemudian tercantum dalam riwayat Abu Awanah 
dalam kitab Mustakhraj -nya melalui jalur Abu Usamah dari 
Ubaidillah bin Umar dari Nafi, dimana dia berkata, "Dua puluh lima 
derajat .” Akan tetapi riwayat ini dianggap syadz (ganjil) karena 
menyelisihi riwayat yang dinukil oleh para pakar di antara murid- 
murid Ubaidillah serta murid-murid Nafi’, meskipun Abu Usamah 
adalah seorang perawi yang tsiqah (terpercaya) pula. 

Adapun riwayat yang tercantum dalam Shahih Muslim melalui 
riwayat Adh-Dhahhak bin Utsman dari Nafi’ menyebutkan dengan 

lafazh, jj.£~ 3 j. {dua puluh lebih), tidak berbeda dengan riwayat 

para huffazh (pakar hadits), karena kata bisa saja berarti tujuh. 

Sedangkan selain Ibnu Umar telah dinukil melalui jalur shahih dari 
Abu Sa’id dan Abu Hurairah seperti di bab ini, dari Ibnu Mas’ud yang 


156 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



dikutip oleh Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah, dari Ubay bin Ka’ab 
yang dikutip oleh Ibnu Majah dan A1 Hakim, serta dari Aisyah dan 
Anas yang dikutip oleh As-Sarraj. Diriwayatkan pula melalui 
beberapa jalur periwayatan lemah dari Mu’adz, Shuhaib, Abdullah bin 
Zaid dan Zaid bin Tsabit, semuanya dikutip oleh Ath-Thabrani. 
Semuanya menyebutkan “dua puluh lima derajat” kecuali riwayat 
Ubay yang mengatakan, “dua puluh empat atau dua puluh lima 
derajat”, yakni disertai unsur keraguan. 

Selain riwayat Abu Hurairah yang dikutip Imam Ahmad 
dikatakan, ”Dua puluh tujuh derajat”, namun pada sanadnya terdapat 
Syarik A1 Qadhi yang lemah hafalannya. Kemudian dalam riwayat 

Abu Awanah disebutkan dengan lafazh (dua puluh lebih), 

namun ini tidak berbeda dengan riwayat lainnya karena kata al bidh 'u 
bisa saja bermakna lima. Dengan demikian semua riwayat kembali 
kepada “dua puluh tujuh dan dua puluh lima”, karenanya tidak ada 
pengaruh bagi keraguan yang ada. Hanya saja para ulama berbeda 
pendapat dalam menentukan mana di antara keduanya yang lebih 
akurat. Sebagian mengatakan yang lebih akurat adalah riwayat yang 
menyatakan dua puluh lima, karena para perawinya lebih banyak. 
Namun ada pula yang mengatakan dua puluh tujuh, karena terdapat 
tambahan dari perawi ‘adil ’ (tidak fasik) serta ‘hafizh ’ (pakar hadits). 

Demikian pula terdapat perbedaan di tempat lain dari hadits ini, 

yaitu tentang kata penghitung dari bilangan yang ada. Pada semua 

«« 

riwayat diungkapkan dengan kata terji (derajat) atau tanpa 

menyebutkannya. Berbeda dengan jalur-jalur periwayatan dari Abu 

* 

Hurairah, dimana pada sebagiannya diungkapkan dengan kata lik? 
(lipat) pada sebagiannya dengan kata kjsr (bagian) dan pada 
sebagiannya dengan kata (derajat), sedangkan pada sebagian 

lainnya dengan kata (shalat). Adapun yang terakhir ini tercantum 

pula pada sebagian jalur periwayatan hadits Anas. Secara lahiriah 
bahwa yang demikian itu berasal dari para perawi, dan ada pula 
kemungkinan hal itu merupakan gaya bahasa dalam 
mengungkapkannya. 


FATHUL BAARI — 157 

kampungsunnah.org 



* 

Adapun perkataan Ibnu Atsir, “Hanya saja dikatakan 

(deraj at) dan bukan 's-yr, tlai, das- atau yang sepertinya, karena yang 

dimaksud adalah pahala yang dating dari atas. Demikian pula halnya 
dengan deraj at, dimana deraj at (tingkatan) itu menuju ke arah atas.” 
Seakan-akan beliau mengatakan hal ini atas dasar bahwa lafazh 
dasamya adalah “deraj at”, sedangkan yang lainnya hanyalah 
perubahan dari para perawi. Akan tetapi perkataan beliau yang 

menafikan kata tidak tepat, karena lafazh ini terbukti dinukil 

melalui riwayat yang akurat. Demikian pula hanya dengan kata 
(lipat). 

Para ulama berusaha mengompromikan antara riwayat yang 
menyebutkan “dua puluh lima” dan “dua puluh tujuh” dengan 
beberapa cara: 

Pertama, sesungguhnya menyebutkan angka yang kecil tidaklah 
menafikan angka yang besar. Pendapat ini merupakan perkataan 
mereka yang tidak berpedoman dengan “mafhum al ‘adacT' 26 Akan 
tetapi pendapat ini telah dikemukakan oleh sebagian ulama madzhab 
Syafi’i, dan dikatakan bahwa ini termasuk pemyataan tekstual dari 
sang imam. Atas dasar ini dikatakan: 

Kedua, kemungkinan beliau SAW diberitahu tentang dua puluh 
lima, kemudian Allah SWT memberitahukan tambahan keutamaan, 
yaitu dua puluh tujuh. Akan tetapi hal ini membutuhkan penelitian 
sejarah, mana di antara kedua riwayat itu yang lebih dahulu. Di 
samping itu, bolehnya nasakh dalam keutamaan merupakan masalah 
yang diperselisihkan. Meskipun tidak dapat dipastikan bahwa riwayat 
yang menyebutkan “dua puluh lima” lebih dahulu daripada riwayat 
yang menyebutkan “dua puluh tujuh”, tapi kita masih dapat 
mengatakan bahwa keutamaan-keutamaan yang berasal dari Allah 
SWT bisa saja bertambah tapi tidak bisa berkurang. 

Ketiga, sesungguhnya perbedaan kedua angka itu disebabkan 
perbedaan kata penghitungnya. Atas dasar ini maka dikatakan; 


16 Mafhum adad adalah makna implisit yang terkandung di balik penyebutan 
bilangan. Misalnya bila dikatakan “pahala shalat jamaah lebih (ada penambahan) 
dua puluh lima kali dibandingkan shalat sendirian,” berarti pahala tersebut tidak 
mungkin dua puluh enam, dua puluh tujuh dan seterusnya, -penerj. 


158 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




sesungguhnya kata A*-)a (derajat) lebih kecil daripada kata hyr 
(bagian). Namun pandangan ini dikritik, karena perawi yang menukil 

* 4 o y 

kata a*-j 3 menukil pula kata Sebagian mereka mengatakan, 

“Kata k'yr (bagian) berlaku di dunia, sedangkan kata a*-j 3 (derajat) 

berlaku di akhirat.” Pandangan ini juga berdasarkan perbedaan kedua 
kata tersebut. 

Keempat, perbedaan tersebut berdasarkan jauh dekatnya 
seseorang dari masjid. 

Kelhna, perbedaan tersebut tergantung kondisi orang yang 
shalat, seperti lebih berilmu atau lebih khusyuk. 

Keenam, perbedaan juga karena tempat pelaksanaan shalat, 
yakni shalat yang dilakukan di masjid berbeda dengan di tempat 
lainnya. 

Ketujuh, perbedaan juga dikarenakan menunggu shalat atau 

tidak. 

Kedelapan, perbedaan tersebut juga berdasarkan apakah ia 
mendapatkan seluruh shalat atau hanya sebagiannya. 

Kesemhilan, perbedaan juga tergantung banyak sedikitnya 
jamaah yang hadir. 

Kesepuluh, “dua puluh tujuh” derajat khusus untuk shalat fajar 
(Subuh) sedangkan “dua puluh lima” derajat khusus untuk shalat Isya. 
Ada pula yang mengatakan “dua puluh tujuh” derajat khusus untuk 
shalat Subuh dan Ashar, sedangkan “dua puluh lima” derajat bagi 
shalat-shalat lainnya. 

Kesebelas, “dua puluh tujuh” khusus untuk shalat-shalat 
jahriyah (yakni shalat yang dikeraskan bacaannya) sedangkan “dua 
puluh lima” khusus untuk shalat-shalat sirriyah (shalat yang tidak 
dikeraskan bacaannya). Pandangan ini menurutku lebih tepat 
berdasarkan alasan yang akan saya sebutkan. 

Sesungguhnya hikmah penyebutan angka tersebut secara khusus 
tidak dapat diketahui maknanya. Ath-Thaibi menukil dari At-Turbisyti 
yang kesimpulannya, “Sesungguhnya yang demikian itu tidak dapat 
diketahui berdasarkan pendapat, bahkan penjelasannya harus 
dikembalikan kepada ilmu kenabian, dan ilmu para cendekiawanpun 


t PATMI L BAARI— 159 

kampungsunnari org 



tidak mampu menganalisanya secara keseluruhan.” Dia mengatakan, 
“Mungkin faidahixya adalah mengumpulkan kaum muslimin dalam 
satu barisan seperti barisan para malaikat, mengikuti imam 
(pemimpin), menampakkan syiar Islam dan lain sebagainya.” Seakan- 
akan dia mengisyaratkan penjelasan yang telah saya sebutkan dari 
selainnya. Sedangkan mereka yang mengklaim bahwa apa yang 
disebutkannya tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan, sungguh 
tidak memahami apa yang dimaksud olehnya. 

A1 Karmani mensinyalir kemungkinan lain, yakni sesungguhnya 
yang menjadi dasar adalah shalat fardhu yang berjumlah lima waktu. 
Lain jumlah tersebut hendak diperbanyak, maka dikalikan dengan 
jumlah yang sama sehingga hasilnya adalah dua puluh lima. A1 
Karmani menyebutkan kesesuaian lain bagi angka dua puluh tujuh 
dari sisi bahwa jumlah rakaat shalat fardhu beserta shalat-shalat sunah 
yang menyertainya (sunah rawatib) semuanya adalah dua puluh tujuh 
rakaat. Adapun ulama lainnya mengatakan, “Sesungguhnya kebaikan 
shalat adalah sepuluh. Apabila digabungkan dengan orang lain, maka 
jumlahnya menjadi dua puluh. Kemudian jumlah ini ditambah dengan 
jumlah shalat lima waktu, maka hasilnya adalah dua puluh lima. Atau 
ditambahkan jumlah hari dalam sepekan (sehingga semuanya 
beijumlah dua puluh tujuh).” Tapi cukup jelas bagaimana rusaknya 
pandangan ini. Sebagian mengatakan bahwa bilangan terdiri dari 
puluhan, ratusan dan ribuan. Sebaik-baik persoalan adalah yang 
pertengahan. Dengan demikian yang dijadikan patokan adalah 
bilangan ratusan, sementara angka yang tertera pada hadits adalah 
seperempat dari bilangan tersebut. Perkataan ini lebih fatal dari yang 
sebelumnya. 

Saya membaca manuskrip (tulisan tangan) Syaikh A1 Balqini 
yang beliau cantumkan dalam kitab Al Umdah, “Sehubungan dengan 
kedua angka ini, saya melihat pandangan yang belum pemah 
dikemukakan; karena lafazh Ibnu Umar ''Shalat jamaah lebih utama 
daripada shalat sendiri' maksudnya adalah shalat beijamaah seperti 
disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, ‘ Shalat seseorang dalam 
jamaah’. Berdasarkan hal ini, maka setiap salah seorang di antara 
mereka shalat dalam jamaah. Minimal jumlah suatu jamaah adalah 
tiga orang, hingga tiap-tiap salah seorang di antara mereka shalat 
dalam jamaah dan masing-masing mendatangkan satu kebaikan. Lalu 
satu kebaikan ini dilipatgandakan menjadi sepuluh kebaikan, maka 


160 — FATHUL BAARI 1 

Kampungsunnah.org 



jumlah kebaikan semuanya adalah tiga puluh. Namun pada hadits 
hanya menyebut keutamaan tambahan yakni dua puluh tujuh tanpa 
menyebut angka pokok, yakni tiga.” 

Kemudian tampak bagi saya pandangan yang berusaha 
mengompromikan kedua angka yang tercantum dalam hadits, yaitu 
bahwasanya jumlah minimal ssuatu jamaah adalah seorang imam dan 
seorang makmum. Kalau bukan karena imam niscaya makmum 
tidaklah dinamakan sebagai makmum, demikian pula sebaliknya. 
Apabila Allah SWT telah menganugerahkan kepada orang yang shalat 
beijamaah tambahan pahala hingga dua puluh lima deraj at, maka 
lafazh hadits yang menyebut angka “dua puluh lima” dipahami bahwa 
yang dimaksud hanyalah keutamaan tambahan. Sementara lafazh 
hadits yang menyebut angka “dua puluh tujuh,” dipahami bahwa yang 
dimaksud adalah keutamaan yang pokok beserta keutamaan tambahan. 

Sebagian ulama membahas pula faktor-faktor yang 
menyebabkan adanya deraj at-deraj at tersebut, akan tetapi tidak 
menghasilkan apa-apa, demikian pemyataan Ibnu A1 Jauzi. Sementara 
A1 Muhib Ath-Thabari berkata, “Sebagian ulama menyebutkan bahwa 
dalam hadits Abu Hurairah -yakni hadits ketiga di bab ini- terdapat 
isyarat ssebagian faktor-faktor tersebut. Lalu ditambahkan hal-hal lain 
yang juga disebutkan berkenaan dengan masalah itu.” Ibnu Baththal 
telah merinci semuanya, diman a perinciannya diikuti oleh sejumlah 
pensyarah Shahih Bukhari. Akan tetapi Az-Zain bin A1 Manayyar 
mengkritik sebagian apa yang dikatakan Ibnu Baththal, lalu dia 
mengemukakan perincian lain. Saya meneliti kembali apa yang 
berhubungan dengan masalah itu seraya menghapus faktor-faktor 
yang tidak hanya terdapat pada shalat beijamaah. Adapun faktor- 
faktor yang menyebabkan adanya deraj at-deraj at tersebut adalah: 

1. Menjawab muadzdzin disertai niat untuk shalat beijamaah. 

2. Bersegera untuk shalat di awal waktu. 

3. Berjalan menuju masjid dengan tenang. 

4. Masuk masjid sambil berdoa. 

5. Shalat Tahiyatul masjid ketika memasukinya dan bemiat shalat 
jamaah. 

6. Menunggu pelaksanaan shalat j amaah. 


FATHUL BAARI — 161 

kampungsunnah.org 



7. Shalawat dan permohonan ampunan oleh malaikat untuk orang 
yang shalat berjamaah. 

8. Persaksian para malaikat atas mereka. 

9. Menjawab qamat. 

10. Selamat dari gangguan syetan ketika syetan itu lari saat qamat. 

11. Berdiri menunggu takbiratul ihram imam atau masuk 
bersamanya pada posisi dimana ia mendapati imam. 

12. Mendapati tabiratul ihram imam. 

13. Meratakan shaf serta mengisi celah-celahnya. 

14. Menjawab imam saat ia mengucapkan “ sami’allahu liman 
hamidaK'. 

15. Umumnya terdapat perasaan aman dari lupa serta mengingatkan 

imam apabila lupa dengan mengucapkan tasbih (i»i atau 

membenarkan bacaannya yang keliru. 

16. Adanya rasa khusyuk serta terpelihara dari hal-hal yang 
melalaikan. 

17. Memperbaiki penampi 1 an. 

18. Diliputi oleh para malaikat. 

19. Latihan belajar bacaan yang baik serta mengetahui rukun- 
rukunnya. 

20. Menampakkan syiar Islam. 

21. Mengecewakan syetan dengan berkumpul dalam rangka ibadah 
serta tolong-menolong dalam ketaatan dan membangkitkan 
semangat mereka yang bermalas-malasan. 

22. Selamat dari sifat munafik serta gangguan orang lain karena 
diduga tidak pemah melakukan shalat. 

23. Menjawab salam imam. 

24. Mengambil manfaat dari perkumpulan mereka dalam berdoa dan 
berdzikir, serta yang sempuma dapat mengisi yang kurang. 

25. Menyatukan hati sesama tetangga demi terciptanya perjanjian di 
antara mereka pada waktu-waktu shalat. 


162 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Inilah dua puluh lima perkara yang masing-masing 
diperintahkan atau dianjurkan secara khusus. Masih ada dua hal lagi 
yang khusus terdapat pada shalat-shalat jahriyah; yakni berdiam saat 
membaca seraya mendengarkannya, dan mengucapkan “amin” saat 
imam mengucapkan “amin” agar bersamaan dengan ucapan “amin” 
para malaikat. Dari sinilah maka dapat dikatakan bahwa dua puluh 
tujuh derajat khusus bagi shalat-shalat jahriyah, wallahu a'lam. 

Beberapa hal vane perlu diperhatikan 

Pertama, konsekuensi dari faktor-faktor yang saya sebutkan 
bahwa pahala yang berlipat ganda tersebut diperoleh apabila shalat 
jamaah dilaksanakan di masjid. Inilah pendapat yang lebih tepat 
menurut pandangan saya, sebagaimana akan diterangkan lebih 
mendalam pada pembahasan selanjutnya. 

Apabila dikatakan bahwa pelipatgandaan tersebut tidak khusus 
pada shalat jamaah di masjid, maka sesungguhnya yang hilang di 
antara faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi ada tiga; yaitu 
beijalan menuju masjid, masuk masjid serta shalat Tahiyatul masjid. 
Namun ketiga hal ini mungkin diganti dengan cara memisahkan dua 
faktor yang pada penjelasan di atas hanya dijadikan satu faktor saja, 
seperti dua faktor paling akhir, karena sesungguhnya manfaat 
berkumpul dalam rangka berdoa dan dzikir berbeda dengan manfaat 
saling mengisi antara yang memiliki berkah sempuma dengan orang 
yang memiliki kekurangan. 

Demikian juga faidah menyatukan hati di antara tetangga, 
berbeda dengan faidah terciptanyapeijanjian di antara mereka. Faidah 
rasa aman para makmum dari lupa berbeda dengan faidah 
mengingatkan imam apabila lupa. Ketiga hal ini dapat menggantikan 
tiga perkara yang hilang tadi, sehingga maksud yang saya 
ketengahkan di atas tetap tercapai. 

Kedua, pemyataan yang saya kemukakan di atas tidak dapat 
ditolak dengan alasan bahwa sebagian faktor-faktor tersebut hanya 
didapatkan oleh sebagian orang yang shalat beijamaah dan tidak 


27 Pemyataan ini kurang tepat, dan yang benar bahwa hadits itu mencakup seluruh 
shalat yang lima waktu, dan yang demikian itu merupakan tambahan kamni Allah 
SWT kepada mereka yang menghadiri shalat berjamaah. 


FATHUL BAARI — 163 

kampungsunnaR.org 





didapatkan oleh sebagian yang lain. Seperti bersegera datang pada 
awal waktu, menunggu jamaah, menunggu takbiratul ihram imam, 
dan yang sepertinya. Sebab saya katakan bahwa semua itu didapatkan 
oieh orang yang hendak melakukan shalat jamaah, asalkan ia telah 
bemiat meski tidak sempat melakukannya, sebagaimana telah 
dijelaskan terdahulu. 


Ketiga, makna “derajat” atau “bagian”, adalah semua orang 
yang shalat beijamaah memperoleh pahala shalat sendirian, dan 
dilipatgandakan sebanyak jumlah yang tersebut dalam hadits. 
Sementara Ibnu Daqiq A1 Id mensinyalir bahwa sebagian ulama 
mengemukakan pandangan yang lain. Dia berkata, “Akan tetapi 
pandangan pertama lebih tepat, karena hal itu telah disebutkan dengan 
jelas pada sebagian riwayat.” Demikian pemyataan Ibnu Daqiq Al Id. 
Sepertinya dia mengisyaratkan pada riwayat yang dikutip oleh Imam 
Muslim yang pada sebagian jalur periwayatannya disebutkan dengan 

■*’ D e # O 

lafazh, -kail i'jCe L-X* J-tii ftUAJ' $%& ( Shalat jamaah 


sebanding dengan dua puluh lima (derajat) daripada shalat 
sendirian). Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh, 'X* 


o'jXj tg. ° . L a| i'jX jj jXt-j Jwaif (Satu shalat bersama imam lebih 


utama daripada dua puluh shalat yang dilakukan seorang diri ). 
Sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Ibnu Mas’ud 
melalui sanad para perawi yang tsiqah sama seperti lafazh hadits tadi, 

X f o il 

hanya saja pada bagian akhir dikatakan, Ji« tgiS' ( Semuanya sama 


seperti shalatnya). Ini merupakan makna lafazh riwayat Abu Hurairah 
yang akan disebutkan, dimana dikatakan, LsXjsJ (dilipatgandakan). 


Karena sesungguhnya lafazh ‘Dhi’fu’ (penggandaan) sebagaimana 
yang dikatakan oleh Al Azhari, yakni sama dengannya atau lebih, 
tidak terbatas pada satu kali persamaan saja. Dikatakan, “Yang ini 
bemilai ganda dari sesuatu”, yakni sama sepertinya, dua kali lebih 
darinya, atau tiga kali dan seterusnya, akan tetapi tidak lebih dari 
sepuluh kali lipat. 


Makna lahiriah lafazh, (digandakan), demikian pula 

dengan riwayat Ibnu Umar serta Abu Sa’id, J-ait (lebih utama), adalah 
melebihi. Adapun perkataannya pada riwayat Abu Hurairah yang 


164 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



terdahulu di bab “Masjid-masjid Pasar” maksudnya adalah shalat 
beijamaah sama seperti shalatnya seorang diri, dan dilebihkan darinya 
sesuai dengan jumlah yang tersebut dalam hadits. Dengan demikian, 
shalat beijamaah akan memperoleh pahala sebanyak dua puluh enam 
atau dua puluh delapan kali shalat sendirian. 


j (dengan dua puluh lima ) Dalam riwayat A1 Ashili 

' * * 

disebutkan dengan lafazh, ^ CZdf- Lalu Ibnu Hibban dan Abu 


Daud member! tambahan pada riwayat mereka melalui jalur lain dari 
Abu Sa’id, cJ& yi 0^ 


{Apabila ia melakukan shalat itu di tempat jauh dari pemukiman 
seraya ia menyempurnakan ruku ’ dan sujud, niscaya mencapai lima 
puluh shalat). Seakan-akan rahasia yang terkandung adalah bahwa 
shalat jamaah tidak terlalu ditekankan bagi seorang musafir, karena 
kondisi yang sulit. Bahkan Imam An-Nawawi telah menukil 
pemyataan yang mengatakan tidak adanya perbedaan pendapat 
tentang tidak wajibnya shalat jamaah saat safar. 28 Tetapi 
pemyataannya ini perlu dikoreksi, karena sesungguhnya ia menyalahi 
pemyataan tekstual dari Imam Syafi’i. Abu Daud meriwayatkan dari 
Abdul Wahid, dia berkata, “Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa 
shalat seseorang di tempat yang jauh dari pemukiman melebihi shalat 
yang ia lakukan dengan beijamaah.” Seakan beliau menyimpulkan hal 


28 Pemyataan Imam An-Nawawi di tempat ini tidaklah tepat, dan yang benar bahwa 
shalat beijamaah hukumnya wajib balk saat mukim maupun safar, sebagaimana 
perbuatan Nabi SAW yang terus-menerus melakukan shalat jamaah berdasarkan 
sabda beliau SAW, “Shalatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku shalat ”, serta 
finnan Allah SWT, "’Dan apabila engkau berada di antara mereka lalu engkau 
mendirikan shalat untuk mereka .” (Qs. An-Nisaa'(4): 102). Adapun keterangan 
tentang kelebihan shalat seseorang yang ia lakukan di tempat yang jauh dari 
pemukimam dan menyempurnakan ruku serta sujudnya daripada shalat seseorang 
yang ia lakukan secara beijamaah, tidak ada padanya hujjah yang menyatakan shalat 
jamaah tidak wajib saat safar. Sebab, dalil-dalil tentang wajibnya shalat jamaah saat 
safar bersifat muhkam (pasti). Oieh karena itu, tidak dapat ditinggalkan hanya karena 
dalil yang bersifat muhtamal (memiliki kemungkinan). Untuk itu nash ini -jika 
terbukti shahih- wajib dipahami di bawah konteks orang yang shalat di tempat jauh 
dari pemukiman sesuai kemampuannya -tanpa meninggalkan jamaah selama hal itu 
memungkinkan- kemudian ia menyempurnakan ruku’ dan sujudnya meskipun ia 
hanya seorang diri bersama Tuhannya jauh dari manusia lainnya. Maka Allah SWT 
bersyukur atas keikhlasan dan perhatiannya terhadap shalat, sehingga pahalanya 
dilipatgandakan demikian mpa. Wallahu a'lam. 

1 FATHUL BAARI — 165 

kampungsunnaii.org 




ini dari lafazh hadits, “ Apabila ia melakukannyd\ yang mana 
menurutnya mencakup shalat jamaah dan shalat sendirian. Akan tetapi 
memahami bahwa yang dimaksud adaiah shalat fardhu akan lebih 
tepat. Iniiah makna yang tarapak dari konteks hadits. 

Menjadi konsekuensi pemyataan Imam An-Nawawi, bahwa 
pahala amalan sunah melebihi pahala amalan wajib bagi mereka yang 
mewajibkan shalat beijamaah. Sementara A1 Qarafi mempertanyakan 
dasar hadits itu sendiri. 29 Pertanyaan ini lahir dari pandangan beliau, 
bahwa shalat jamaah hukumnya sunah. Kemudian beliau menjawab 
permasalahan itu dengan mengatakan, “Sesungguhnya pahala yang 
disebutkan dalam hadits merupakan pahala shalat fardhu itu sendiri 
yang dilaksanakan dengan berjamaah, rnaka tidak berarti pahala 
amalan sunah melebihi pahala amalan wajib.” Tapi jawaban ini 
kembali beliau tanggapi dengan mengemukakan kasus apabila 
seseorang shalat sendirian kemudian mengulangi shalatnya dengan 
beijamaah. Maka di sini pahala shalat fardhu ia dapatkan dari shalat 
yang dilaksanakan sendirian, sedangkan penggandaan pahala ia 
dapatkan dari shalat yang ia lakukan beijamaah. Dengan demikian 
persoalan belum terpecahkan dan tetap sebagaimana adanya. Namun 
apa yang ia katakan perlu diluruskan, sebab penggandaan pahala 
tersebut didap atkan bukan karena orang itu mengulangi shalatnya, 
bahkan hal itu ia peroleh karena melakukan shalat beijamaah. Karena 
apabila ia mengulangi shalatnya sendirian, maka ia hanya 
mendapatkan pahala satu kali shalat. Dengan demikian, pemyataan 
beliau tidak berkonsekuensi bahwa pahala amalan sunah lebih utama 
dari pahala amalan wajib. 


Keterangan lain yang menyebutkan jumlah yang melebihi 
jumlah yang disebutkan pada hadits di atas, adaiah riwayat yang 
dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas, 


C ^ # i ‘"z / / ' olo l* O 'o*° ' / / s , C ' * c ' 

diaberkata, ou : JlS .SS-jS ohCs 


:JlS IjjlT DJj ’.Jfr'j JUs iJS’ ^ jS" 1 


(Kelebihan shalat berjamaah atas shalat sendirian adaiah dua 


29 Perkara yang dipermasalahkan oleh A1 Qarafi adaiah; bila dikatakan shalat 
beijamaah lebih utama daripada shalat sendirian, maka konsekuensinya pahala 
amalan sunah lebih utama daripada pahala amalan wajib. Hal ini karena beliau 
berpandangan bahwa shalat berjamaah hukumnya sunah, seperti dikatakan oleh Ibnu 
Hajar- penerj. 


166 — FATHUL BAARI 

Rampungsunnah.org 




puluh lima derajat. Dia berkata, “Apabila jumlah yang shalat lebih 
banyak dari dua puluh lima orang, maka kelebihan tersebut sama 
seperti jumlah orang yang ada di dalam masjid. ” Seorang laki-laki 
berkata, ‘‘Meskipun jumlah mereka sepuluh ribu?” dia menjawab, 
“Ya. ”) 

Pada dasaraya riwayat ini memiliki hukum marfu’ (langsung 
dari Nabi SAW), karena yang demikian tidak mungkin didasarkan 
pada pemikiran semata. Hanya saja riwayat ini tidak akurat. 

Aijli idj. Ji (di rumahnya dan di pasarnya). Hal itu 

menunjukkan bahwa shalat di masjid dengan beijamaah melebihi 
shalat di rumah dan di pasar, baik beijamaah atau sendirian, demikian 
yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq A1 Id. Dia berkata, “Adapun yang 
nampak dari hadits tersebut bahwa shalat jamaah di masjid berbeda 
dengan shalat sendirian selain di masjid. Hanya saja hadits tersebut 
berbicara dalam konteks yang umum, dimana apabila seseorang tidak 
hadir shalat beijamaah di masjid, maka umumnya ia melakukan shalat 
sendirian.” Dia melanjutkan, “Berdasarkan keterangan ini, maka 
teijawablah permasalahan yang dikemukakan oleh sebagian orang 
yang menyamakan shalat di rumah dan di pasar.” 

Namun apabila hadits itu dipahami sebagaimana makna 
lahiriahnya, maka tidak ada kemestian teijadi persamaan antara shalat 
di rumah dan shalat di pasar. Karena bukan menjadi ketentuan jika 
keduanya sama-sama lebih rendah dibandingkan shalat beijamaah di 
masjid, maka salah satunya tidak lebih utama daripada yang lainnya. 
Demikian pula tidak ada ketentuan bahwa shalat berjamaah di rumah 
atau di pasar tidak lebih utama dibanding shalat sendirian pada 
keduanya. Bahkan, tampaknya pelipatgandaan (pahala) yang disebut 
dalam hadits khusus untuk shalat jamaah di masjid. Sedangkan shalat 
di rumah lebih utama daripada shalat di pasar berdasarkan riwayat 
yang menyebutkan bahwa pasar merupakan tempat syetan. Lalu shalat 
beijamaah di rumah dan di pasar lebih utama daripada shalat sendirian 
di rumah dan di pasar. 

Telah dinukil pendapat dari sebagian sahabat yang menyatakan 
bahwa dilipatgandakannya pahala hingga dua puluh lima kali lipat 
khusus didapatkan apabila orang yang beijamaah cukup banyak dan 
dilakukan di masjid-masjid umum, meski diakui adanya keutamaan 
pada selain itu. Sa’id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad hasan 


FATHUL BAARI — 167 

kampungsunnah.org 



dari Aus A1 Mu’afiri bahwasanya ia berkata kepada Abdullah bin Amr 
bin Ash, “Bagaimana pendapatmu ten tang seseorang yang berwudhu 
lalu memperbaiki wudhunya kemudian shalat di rumalinya?” Dia 
menjawab, “Baik dan bagus.” Aus berkata, “Bagaimana jika ia shalat 
di masjid keluarganya?” Dia menjawab, “Baginya lima belas kali 
shalat.” Aus berkata, “Bagaimana jika ia beijalan ke masjid jami’ lalu 
shalat di sana?” Dia berkata, “Baginya dua puluh lima.” 

Humaid bin Zanjawaih meriwayatkan dalam kitab At-Targhib 
sama seperti hadits Watsilah, Lalu ia mengkhususkan pahala dua 
puluh lima tersebut di masjid Kabilah. Dia berkata, “Adapun shalat 
yang dilakukan di masjid jami’ -yakni masjid yang digunakan untuk 
shalat Jum’at- nilainya sama dengan lima ratus kali shalat.” Tapi 
sanad riwayat ini lemah. 

t %'y 'it 4it i-Uij {dan yang demikian itu bahwasanya apabila ia 

berwudhu ) Secara lahiriah hal-hal yang disebutkan dalam kalimat ini 
dan seterusnya merupakan sebab dilipatgandakannya pahala tersebut. 
Seolah-olah dikatakan, “Sebab pelipatgandaan pahala tersebut adalah 
ini dan itu.” Jika demikian, maka pahala tersebut tidak didapatkan 
melainkan dengan melakukan semua sebab yang disebutkan, kecuali 
ada dalil yang menunjukkan bahwa sebab tersebut tidak menjadi 
tujuan utama. 

Makna keterangan tambahan yang tercantum dalam hadits Abu 
Hurairah sangat masuk akal, maka berpegang dengannya cukup 
beralasan. Sedangkan riwayat-riwayat yang tidak mencantumkan 
keterangan tambahan tidak bertentangan dengan riwayat Abu 
Hurairah. Bahkan riwayat-riwayat tadi haras dipahami dalam konteks 
hadits Abu Hurairah. Orang-orang yang berpendapat bahwa shalat 
beijamaah merupakan kewajiban sosial (fardhu kifayah), mereka 
mengatakan bahwa kewajiban tersebut tidak dianggap terpenuhi 
dengan melakukannya di rum ah. Pandangan yang sama dinukil pula 
dari Imam Ahmad sebagai sosok yang berpendapat bahwa shalat 
beijamaah adalah kewajiban individu (fardhu c ain). Mereka memberi 
penjelasan atas pandangan tersebut dengan mengatakan bahwa syariat 
shalat beijamaah dilaksanakan di masjid, dan ini merupakan sifat yang 
dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum. Untuk itu, hukum 
tersebut khusus berkenaan dengan masjid. Lalu dimasukkan di 


168 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



dalamnya tempat-tempat yang semakna dengan masjid, yakni tempat 
yang digunakan untuk melaksanakan shalat beijamaah. 

1/ tfl , 

(tidak ada yang mengeluarkannya kecuali 
shalat ) Yakni tujuannya untuk melakukan shalat beijamaah. 

'its (apabila ia shalat) Ibnu Abi Jamrah berkata, 

“Maksudnya telah melakukan shalat dengan sempuma. Karena 
Rasulullah SAW telah berkata kepada seseorang yang tidak baik 
shalatnya, ‘‘Kembali dan shalatlah, karena sesungguhnya engkau 
belum shalat’ 

(di tempat shalatnya) Yakni tempat di masjid yang dia 

tempati untuk melaksanakan shalat. Namun sepertinya lafazh ini 
berbicara di bawah konteks yang umum. Karena apabila seseorang 
berpindah ke tempat lain di masjid tersebut seraya tetap bemiat 
menunggu shalat, maka ia seperti saat berada di tempat shalatnya. 

i^-jl (Ya Allah, berilah rahmat kepadanya) Yakni mereka 

mengucapkan kalimat itu. Ibnu Majah memberi tambahan, dXk Li 
(Ya Allah, terimalah taubatnya). Sementara pada jalur riwayat 
sebelumnya pada bab “Masjid-masjid Pasar” disebutkan d t 
(Ya Allah, ampunilah ia). 

Riwayat ini dijadikan dalil tentang keutamaan shalat dibanding 
amaian-amalan lainnya, berdasarkan hal-hal yang disebutkan yaitu 
shalawat (doa) para malaikat, permohonan mereka agar diberi rahmat, 
ampunan dan taubat. Selain itu hadits ini dijadikan pula sebagai dalil 
tentang keutamaan orang-orang yang shaiih dibanding para malaikat, 
karena orang-orang shaiih mendapatkan kedudukan dengan ibadah 
mereka, sementara para malaikat sibuk berdoa dan memohon 
ampunan untuk mereka. 

Kemudian hadits-hadits yang disebutkan dalam bab ini dijadikan 
sebagai dalil, bahwa jamaah bukan merupakan syarat sahnya shalat, 
karena sabda beliau SAW “Dibanding shalatnya sendirian” 
menunjukkan sahnya shalat yang dilaksanakan sendirian dan juga, 
karena lafazh “lebih utama ” berarti keduanya sama dalam keutamaan 
tertentu. Ini berarti shalat sendirian juga memiliki keutamaan, 
sementara sesuatu yang tidak sah tidak memiliki keutamaan. 


FATHUL BAARI — 169 

kampungsunnah.org 



A1 Qurthubi serta ulama-ulama lainnya berkata, “Tidak dapat 
dikatakan bahwa Iafazh ‘lebih utama’ hanya untuk menetapkan 
keutamaan pada salah satu dari dua sisi, sebagaimana firman Allah 

dalam surah A1 Furqan ayat 24 yang berbunyi, ( lebih indah 


tempat istirahatnya) karena penggunaan kalimat perbandingan dengan 
makna seperti pada ayat ini sangat jarang ditemukan, dimana kalimat 
perbandingan disebutkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan 
bilangan tertentu. Apabila kita mengatakan ‘Bilangan ini lebih banyak 
daripada yang ini’, maka sudah tentu masing-masing dari kedua 
bilangan memiliki jumlah tersendiri. Tidak bisa pula dikatakan bahwa 
yang dimaksud dengan shalat sendirian dalam hadits adalah shalat 
seorang yang memiliki udzur, karena sabda beliau * daripada shalat 
seorang diri' bersifat umum, mencakup shalat orang yang memiliki 
udzur (alasan syar’i) dan juga shalat orang yang tidak memiliki udzur. 
Maka Erremekarainya bahwa yang dimaksud adalah shalat orang yang 
memiliki udzur, membutuhkan dalil tersendiri. Di samping itu, 
keutamaan shalat beijamaah tetap didapatkan oleh orang yang shalat 
sendirian karena suatu udzur, sebagaimana hadits Abu Musa dari Nabi 

SAW, Cuii 01^ U Jj V 'jo ( Apabila 


seorang hamba sakit atau safar fbepergianj, maka dituliskan 
untuknya amalan yang biasa ia lakukan saat sehat dan mukim [tidak 
bepergianj).” 


Ibnu Abdul Barr mengisyaratkan bahwa sebagian ulama 
memahami shalat yang dimaksud adalah shalat nafilah (sunah). 
Kemudian dia membantah pandangan ini dengan mengemukakan 


hadits, *il! a£j ^ 5*>Cs> Jiali {Shalat seseorang yang paling 


utama adalah shalatnya yang ditakukan di rumahnya kecuali shalat 
fardhu). 


Hadits ini dijadikan dalil bahwa shalat jamaah memiliki 
keutamaan yang sama, baik jamaahnya banyak maupun sedikit. 
Karena hadits tersebut menunjukkan keutamaan shalat berjamaah 
dibanding shalat sendirian, termasuk juga setiap yang dikategorikan 
shalat jamaah. Demikian pendapat sebagian ulama madzhab Maliki. 
Pendapat tersebut dikuatkan dengan riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan 
sanad shahih dari Ibrahim An-Nakha’i, dia berkata, “ Apabila 
seseorang shalat bersama orang lain, maka keduanya dikatakan 
sebagai jamaah. Bagi mereka pahala dua puluh lima kali lipat .” 




Pendapat ini dapat diterima pada batas minimal perolehan 
pahala tersebut, namun hal itu tidak menafikan adanya tambahan 
keutamaan apabila peserta shalat jamaah lebih banyak; teristimewa 
telah ada nash yang tegas menyatakan hal itu, yakni riwayat yang 
dinukil Imam Ahmad dan para penulis kitab Sunan yang di-shahih- 
kan oleh Ibnu Khuzaimah dan selainnya dari hadits Ubay bin Ka’ab, 


dan Nabi SAW, Jf°$ jJrjh 


(,Shalat seseorang 


bersama orang lain lebih baik daripada shalatnya yang dilakukan 
sendirian, dan shalatnya bersama dua orang lain lebih baik daripada 
shalatnya bersama satu orang. Semakin bertambah banyak semakin 
disukai oleh Allah). 


Riwayat ini memiliki pendukung yang cukup kuat dalam 
~ riwayat Ath-Thabrani dari hadits Qabbats bin Asyyam. 

Dampak perbedaan pendapat ini tampak pada masalah 
mengulangi shalat berjamaah. Bagi mereka yang berpendapat bahwa 
pahala shalat beijamaah berbeda-beda antara yang satu dengan yang 
lainnya, maka mereka mengatakan disukainya mengulangi shalat 
jamaah yang dilakukan apabila ia mendapatkan jamaah lainnya shalat, 
untuk memperoleh pahala yang lebih banyak. Sedangkan mereka yang 
berpendapat shalat beijamaah tidak memiliki perbedaan, maka mereka 
tidak menyukai hal itu. Di antara mereka ada yang member! perincian 
sebagai berikut: 

“Ikut shalat jamaah lagi apabila shalat jamaah kedua dilakukan 
bersama orang yang lebih alim, atau lebih wara’, atau berada di 
temp at yang memiliki keutamaan.” 

Bagian akhir pernyataan ini disetujui oleh Imam Malik, namun 
beliau membatasinya pada tiga masjid {Masjidil Haram (Makkah), 
Masjid Nabawi (Madinah), dan Masjidil Aqsha (Palestina) -ed}. 
Sementara yang masyhur dari beliau bahwa maksud dua masjid yang 
pertama adaiah masjid Makkah dan masjid Madinah. Sebagaimana 
jamaah berbeda-beda dalam keutamaan karena faktor jumlah 
pesertanya atau yang lainnya, maka demikian pula halnya jamaah, 
sebagiannya lebih baik daripada yang lain. Oleh sebab itu, Imam 
Bukhari mengiringi bab tentang “keutamaan shalat jamaah” secara 
mutlak dengan bab tentang keutamaan shalat jamaah yang dikaitkan 
dengan shalat fajar. Hal ini beliau jadikan sebagai dalil bahwa batas 


FATHUL BAARI — 171 

kampungsunnaE.org 



minimal suatu jamaah adalah terdiri dari imam dan seorang makmum. 
Permasalahan ini akan dibahas pada bab tersendiri, insya Allah. 


31. Keutamaan Shalat Fajar dengau Berjamaah 


So ^ Ms J* ». So S s s so * " & e ^ ». / os S m os 

Cf. ji'J O 3 . -0^ t a* C* 

s s s s t 

jX-j 4 ^p <dJl 4JI J jLj :Jl5 SX* of 

^Jj-ispj oJw»-j e^Cs 1 £^»J(dl S!>Cs iJjjLi 

d JjJL j*j c j JJJi ^S^C> £*Si*5j 
(UOU”" l)T £ 01) |V~i 0| IjS-yli 


Jf 

cJ 


648. Dari Syu’aib, dari Zuhri, dia berkata; Sa’id bin A1 
Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman telah mengabarkan 
kepadaku bahwa Abu Hurairah berkata, “Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, ‘ Shalat berjamaah melebihi shalat salah seorang di 
antara kamu yang dilakukan sendirian dengan dua puluh lima bagian. 
Malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada shalat Fajar’.” 

s S tf 

Kemudian Abu Hurairah berkata, “Bacalah jika kalian mau, OTJ 0t 


0 oSo** o ' 9 

OlT ‘Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh 


Malaikat) ” (Qs. A1 Israa'(17): 78) 


S m e s s 

Os . i s I • s s S e | I, Os 0s # / sfi*s s + Os 9 m l.« 

\ g L^UU T(J15 J <J13 


m s S S S’ o s 


649. Syu’aib berkata, “Nafi’ telah bercerita kepadaku dari 
Abdullah bin Umar, dia berkata, ‘Melebihi darinya (shalat sendirian) 
dengan dua puluh tujuh derajat’.” 


172 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 






I > 


friSjjJl }\ :Jli QC olJ- :Jl3 £ 

O' /• o' 

L>>f U 4i} :jui £ :cJii cL~4^ >3 S°^\ J 


o' £ ,4 & 0 

,fO ✓ 0 | ^ «^f . ,. Os' S .O' 


jiT mi i4i jx-'j ^ <ui ^ 


650. Dari A1 A’masy, dia berkata; aku mendengar Salim 
berkata, aku mendengar Ummu Darda' berkata, “Abu Darda' masuk 
menemuiku sedang ia dalam keadaan marah. Maka aku berkata, 
‘Apakah yang menyebabkan kamu marah?’ Dia berkata, ‘Demi Allah, 
aku tidak mengenal sesuatu dari umat Muhammad SAW kecuali 
mereka melakukan shalat bersama-sama’ (jamaah).” 


fjj 


y-l3l :'{Xoj 4i J^a y^Jl JlS : JlS J ^ 

O’ O' o' o', o' A do- .. . » 1 1 * 1. *».*■' O o' O A J o' 0 * 0 A A o' Q* „ . •** t. 

^ '_g_ y Lyflj ^>- oj)lv2JI jh~‘j c^JJ! j ojL/2ji ^ 

.fn; ji Jw cjii ^ i>f jiif r i;Mi 


651. Dari Abu Musa, dia berkata, “Nabi SAW bersabda, 
‘Manusia yang paling besar pahalanya dalam shalat adalah yang 
paling jauh dan yang paling jauh di antara mereka berjalan (ke 
masjid), dan orang yang menunggu shalat hingga ia melakukannya 
bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang shalat 
lain tidur 


Keterangan Hadits : 

Judul bab ini lebih khusus daripada bab sebelumnya. Adapun 
kesesuaian hadits Abu Hurairah dengan judul bab ini terdapat pada 
perkataannya, “ Malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada 
shalat Fajar ”. Hal ini menunjukkan adanya keistimewaan shalat Fajar 
dibanding shalat yang lainnya. Ibnu Baththal mengklaim bahwa 
perkataannya “dan berkumpul” merupakan isyarat tentang dua deraj at 
yang menjadi tambahan atas dua puluh lima deraj at yang diambil dari 
faktor ini. Oleh karena itu, Imam Bukhari mengiringinya dengan 
riwayat Ibnu Umar yang menyebutkan dua puluh tujuh deraj at. 
Adapun maksud berkumpulnya malaikat telah dibahas pada bab 


FATHUL BAARI — 173 

kampungsunnah.org 




“Keutamaan Shalat Fajar” dalam pembahasan tentang “A1 Mawaqit” 
(waktu-waktu shalat). 

Jls (Syu ’aib berkata, “Nafi ’ telah menceritakan 

kepadaku. ”) Yakni sama seperti hadits sebelumnya, hanya saja pada 
riwayat ini disebutkan dersgan lafazh, “Dua puluh tujuh derajat". Ini 
sesuai dengan riwayat Imam Malik dan selainnya dari Nafi’ seperti 
yang disebutkan. 

Riwayat Syu’aib ini memiliki sanad yang lengkap ( maushul ). 
Adapun sikap A1 Karmani yang menyatakan boleh saja riwayat ini 
tidak memiliki sanad lengkap ( mu’allaq ), cukup jauh dari yang 
sebenamya. Bahkan riwayat ini dikaitkan dengan sanad hadits 
sebelumnya, yang mana seharusnya Imam Bukhari mengatakan, “Abu 
A1 Yaman telah menceritakan kepada kami, Syu’aib berkata...” dan 
seterusnya. Riwayat-riwayat ini cukup banyak ditemukan dalam kitab 
Shahih Bukhari, akan tetapi saya tidak melihat riwayat Syu’aib 
kecuali yang dinukil oleh Imam Bukhari, dimana riwayat ini tidak 
dikutip oleh A1 Ismaili dan tidak pula Abu Nu’aim. Begitu pula Ath- 
Thabrani tidak menyebutkan dalam Musnad Syamiyin (riwayat- 
riwayat ulama Syam) saat menyebutkan biografi Syu’aib. 

tllCi (saya mendengar Salim ) Dia adalah Ibnu Abi A1 

Ja’d. Sedangkan Ummu Darda' adalah Ummu Darda Ash-Sughra 
(seorang tabi’in), bukan Ummu Darda' A1 Kubra (seorang sahabat). 
Karena Ummu Darda' A1 Kubra meninggal pada saat Abu Darda' 
masih hidup, sedangkan Ummu Darda' Ash-Shughra hidup 
sepeninggal Abu Darda' dalam waktu yang cukup lama. Sementara 
Abu Hatim telah menegaskan bahwa Salim tidak sempat hidup 
sezaman dengan Abu Darda', oleh karena itu ia tidak hidup sezaman 
dengan Ummu Darda' A1 Kubra. Namun A1 Karmani memberi 
penjelasan sesuai sifat Ummu Darda' A1 Kubra, akan tetapi ini 
merupakan kesalahan berdasarkan perkataan Salim, “Aku mendengar 
Ummu Darda'.” Telah disebutkan di bagian pembukaan bahwa nama 
Ummu Darda' Ash-Shugra adalah Hajimah, sedangkan Ummu Darda' 
A1 Kubra adalah Khairah. 

<&' ja (dari umat Muhammad) Demikian yang terdapat 
dalam riwayat Abu Dzar dan Karimah. Sementara dalam riwayat 


174 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 





perawi lainnya disebutkan, (dari Muhammad), tanpa 

menyebut kata (umat). Ibnu Baththal serta ulama lainnya melandasi 

penjelasan mereka terhadap hadits ini berdasarkan lafazh tadi. Dia 
mengatakan bahwa yang dimaksud syariat Muhammad adalah sesuatu 
yang belum mengalami perabahan, yaitu shalat jamaah. Untuk itu kata 
sebelum “Muhammad” sengaja dihapus karena tel ah diindikasikan 

oleh kalimat. Lalu tercantum dalam riwayat Abu A1 Waqt, y>' °y? 

(dari urusan Muhammad), begitu pula yang disebutkan oleh A1 
Humaidi dalam kitabnya AlJami’. Demikian juga yang terdapat dalam 
Musnad Imam Ahmad, serta oleh Abu Mu’aim dan A1 Ismaili dalam 
kitab Mustakhraj, keduanya melalui beberapa jalur dari A1 A’masy. 

Adapun lafazh yang terdapat pada keduanya, (Aku tidak 

mengenal di antara mereka) yakni di antara penduduk negeri dimana 
beliau tinggal. Seakan-akan ketika lafazh (di antara mereka) 
terhapus dari riwayat Bukhari, maka sebagian penyalin naskah Shahih 
Bukhari mengganti lafazh y>i (urusan) dengan lafazh (umat), agar 

kata ganti “mereka” yang terdapat pada kalimat (bahwasanya 
mereka) kembali kepada lafazh <&' (umat). 

OyLaj {mereka melakukan shalat bersama-sama ) Yakni 

berkumpul atau berjamaah. Maksud Abu Darda', bahwa amalan- 
amalan orang-orang itu telah mengalami pengurangan dan perabahan, 
kecuali berkumpul saat melakukan shalat (jamaah). Ini merupakan 
perkara relatif, karena manusia pada zaman kenabian keadaannya 
lebih sempuma dibanding masa sesudahnya. Kemudian manusia pada 
zaman Syaikhain (Abu Bakar dan Umar, -penerj.) lebih sempuma 
dibanding masa setelah keduanya. Sepertinya perkataan Abu Darda' 
ini diucapkan di masa-masa akhir kehidupannya, yakni pada masa 
pemerintahan Utsman bin Affan. Apabila masa yang utama itmsudah 
seperti yang dikatakan olah Abu Darda', lalu bagaimana dengan 
kondisi generasi-generasi sesudah mereka hingga sekarang? 

Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang bolehnya marah 
ketika terjadi perabahan dalam masalah agama, boleh mengingkari 
kemungkaran dengan menampakkan kemarahan apabila tidak ada 


FATHUL BAARI — 175 

kampungsunnah.org 



yang bisa dilakukan selain itu, dan boleh bersumpah atas suatu berita 
untuk meyakinkan pendengar. 

(paling jauh dan yang paling jauh berjalan ) 

yakni menuju masjid. Pembahasan mengenai hal itu akan dibahas 
setelah satu bab kemudian. 

(bersama imam ) Imam Muslim menambabkan, J) 

(dalam jamaah). Lalu Imam Muslim menjelaskan bahwa tambahan 
tersebut terdapat dalam riwayat Abu Kuraib (yakni Muhammad bin A1 
Alla'), perawi yang riwayatnya dinukil oleh Imam Bukhari di tempat 
ini. 

S 0 * 

uf (daripada yang shalat kemudian tidur) Yakni 

sama saja apakah ia shalat sendirian atau beijamaah. Dari sini dapat 
diketahui bahwa nilai jamaah berbeda-beda seperti yang telah 
diterangkan. 

Catalan 

Sebagian orang mempertanyakan konteks penyebutan hadits 
Abu Musa dalam bab ini, hal itu karena tidak disebutkannya shalat 
Fajar, bahkan bagian akhir hadits itu memberi asumsi bahwa shalat 
yang dimaksud adalah shalat Isya'. Ibnu Manayyar dan ulama lainnya 
memberi solusi masalah ini dengan mengatakan bahwa hadits Abu 
Musa memuat keterangan sebab bertambahnya pahala, yaitu adanya 
kesulitan dalam berjalan menuju (tempat) shalat. Jika demikian 
halnya, maka berjalan menuju shalat Subuh lebih sulit daripada shalat- 
shalat yang lainnya. Karena meski berjalan menuju keduanya (shalat 
Fajar dan shalat Isya') sama-sama dilakukan di kegelapan malam, 
namun shalat fajar setingkat lebih sulit, karena harus meninggalkan 
tidur yang secara tabiat disukai manusia. 

Saya tidak melihat seorang pun di antara para pensyarah Shahih 
Bukhari yang menjelaskan kesesuaian hadits Abu Darda' dengan judul 
bab, kecuali Ibnu A1 Manayyar, dimana dia mengatakan bahwa shalat 

/ j 

Fajar masuk dalam cakupan kalimat, OjJuJ (Mereka melakukan 

shalat bersama-sama) dimana shalat Subuh lebih spesifik daripada 
shalat-shalat lainnya. Kemudian Ibnu Rasyid mengemukakan 


176 — FA HUL BAARI 

kampungsunnah.org 




perkataan serupa seraya menambahkan bahwa silcap Abu Hurairah 
yang mendukung pendapatnya dengan firman Allah SWT, 
“Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (malaikat)." (A1 
Israa'(17): 78) mengisyaratkan bahwa perhatian terhadap shalat Subuh 
lebih ditekankan. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa Imam Bukhari melakukan 
variasi dengan menyebutkan tiga hadits di bab ini. Sebab kesesuaian 
dengan judul bab pada hadits Abu Hurairah dilakukan melalui metode 
takhsis, 0 sedangkan kesesuaian dengan hadits Abu Darda' melalui 
metode ta’miny 1 dan dengan hadits Abu Musa melalui metode 
istimbath. Mungkin lafazh pada judul bab memiliki kemungkinan 
bahwa yang dimaksud adalah keutamaan shalat Subuh dibanding 
shalat-shalat lainnya, atau mungkin pula untuk menetapkan adanya 
keutamaan shalat Subuh secara global. Maka hadits Abu Hurairah 
merupakan dalil bagi yang pertama, hadits Abu Darda' sebagai dalil 
bagi yang kedua, sedangkan hadits Abu Musa merupakan dalil bagi 
keduanya. Wallahu a'lam. 


32. Keutamaan Pergi Pagi Untuk Shalat Zhuhur 


& & * . & 4 - . 


JUj CIS : (Jl5 'pJCj aIJLp aUI ( JS^> aJJI J yCj 01 S 0 j1 

.4J jAki 4J <dJl ^SStdi 0 J >-li Cjjj JksS\ pyii ‘Cr 5 Jjj jjzj 


652. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Ketika seorang laki-laki berjalan di suatu jalan, ia menemukan 
dahan berduri di jalan itu, lain ia pun menyingkirkannya. Maka, Allah 
bersyukur atasnya dan memberi ampunan untuknya.” 


30 Yakni suatu metode yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat umum untuk 
membuat kesimpulan yang bersifat khusus -peneij. 

■' Kebalikan daripada metode ‘takhshis’ -penerj. 

j2 Yakni menyimpulkan suatu hukum dari nash berdasarkan metode-metode 
tertentu- penerj. 


FATHUL BAARI — 177 

kampungsunnafi.org 





653. Kemudian beliau bersabda, “Syuhada ada lima (macam); 
mati karena wabah penyakit (tha’un), mati karena penyakit dalam 
perut, mati karena tenggelam, mati karena runtuhan dan yang gugur 
saat berperang di jalan Allah.” Beliau bersabda, “Kalau manusia 
mengetahui apa yang ada pada adzan dan shaf pertama, kemudian 
mereka tidak menemukan (cara untuk mendapatkannya) kecuali harus 
mengundi, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya” 




654. Dan kalau mereka mengetahui apa yang ada pada tahjir 
(berangkat pagi untuk shalat Zhuhur), niscaya mereka akan 
her lorn ba-lorn ba kepadanya; dan kalau mereka mengetahui apa yang 
ada pada shalat Isya' dan Subuh, niscaya mereka akan mendatangi 
keduanya meski harus merangkak.” 

Keterangan Hadits : 

Demikian judul bab yang dinukil oleh kebanyakan perawi, dan 
inilah yang dijadikan dasar pendapat Ibnu At-Tin dan selainnya. 
Sementara pada sebagian riwayat tertulis, “ ilash-shalati (untuk 
shalat)”, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Ibnu 
Baththal. Pembahasan ini telah diterangkan dalam bab “Mengundi 
untuk Adzan”. 

^ 

J-rj CoIj (ketika seorang laki-laki ) Pada matan ini terdapat tiga 

hadits; kisah orang yang menyingkirkan dahan berduri, keterangan 
tentang para syuhada, dan motivasi untuk adzan serta hal-hal lain yang 
disebutkan bersamanya. Adapun yang dimaksud adalah penyebutan 
tentang ‘ tahjir ’ (berangkat pagi [segera] untuk shalat Zhuhur). 


178 — FATHUL BAARI 


kampungsunnah.org 





Hadits ketiga tel ah disebutkan secara tersendiri pada bab 
“Mengundi untuk Adzan” melalui Abdullah bin Yusuf dari Malik. 
Sedangkan hadits kedua akan diterangkan pada kitab tentang “jihad”, 
juga melalui riwayat Abdullah bin Yusuf. Sedangkan hadits pertama 
akan disebutkan pada bagian “mazhalim”, dimana kami akan 
menerangkannya di tempat itu. Sepertinya Qutaibah telah 
menceritakan hadits ini dari Malik sekaligus seperti di atas, maka 
Imam Bukhari tidak mengubahnya sedikit pun sebagaimana kebiasaan 
beliau dalam meringkas hadits. Lalu Az-Zain bin A1 Manayyar 
memaksakan diri untuk menjelaskan kesesuaian riwayat pertama 
dengan judul bab dengan meninjau dari sisi bahwa suatu ketaatan 
meski sedikit tidak pantas untuk ditinggalkan. Namun beliau 
mengakui tidak adanya kesesuaian antara riwayat kedua dengan judul 


bab. 


^ S 9 * * 

4 U 1 jjSwi (maka Allah bersyukur kepadanya) Yakni Allah 


SWT ridha atas perbuatannya dan menerima amalan tersebut. Di sini 
terdapat keterangan tentang keutamaan menghilangkan gangguan 
yang ada di jalan. Sementara telah disebutkan dalam pembahasan 
tentang “iman” bahwa menghilangkan gangguan yang ada di jalari 
merupakan cabang iman yang paling rendah. 

(Syuhada (orang yang mati syahid) ada lima) 

Pembahasan mengenai kandungan hadits ini akan dijelaskan pada 
pembahasan tentang “jihad”, insya Allah. 

33. Mengharapkan Pahala dari Langkah-langkah 




655. Dari Anas, dia berkata bahwa “Nabi SAW bersabda, 
“Wahai Bani Salimah, tidakkah kalian mengharapkan pahala dari 


FATHUL BAARI — 179 


kampungsunnah.org 



langkah-langkah kalian Mujahid berkata sehubungan firman Allah 
SWT, “Dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan 
bekas-bekas yang mereka tinggalkan,” (Qs. Yaasin(36): 12) yakni 
langkah-langkah mereka. 




656. Dari Anas bahwasanya Bani Salimah ingin berpindah dari 
pemnkiman mereka dan hendak tinggal dekat dan Nabi SAW. Dia 
berkata, “Maka Rasulullah SAW tidak menyukai Madinah 
dikosongkan, beliau bersabda, ‘ Tidakkah kalian mengharapkan 
pahala dari langkah-langkah kalian’.” Mujahid berkata, “Langkah- 
langkah mereka itulah yang dimaksud dengan bekas-bekas mereka, 
dan beijalan di muka bumi dengan kaki-kaki mereka.” 

Keterangan Hadits : 

(Bab mengharapkan pahala dari langkah-langkah ) Yakni 
langkah-langkah menuju shalat. Sepertinya Imam Bukhari tidak 
membatasinya dengan sesuatu agar mencakup semua langkah yang 
menuju ketaatan. 

SK (tidakkah kalian mengharapkan pahala) A1 Karmani 

berkata, “Maknanya adalah; tidakkah kalian memperhitungkan 
langkah-langkah kalian ketika beijalan menuju masjid? Karena setiap 
satu langkah akan diberi balasan pahala.” Meskipun pada dasamya 
lafazh Al Ihtisab bermakna “memperhitungkan”, namun pada 
umumnya lafazh tersebut digunakan dengan makna memohon pahala 
dengan niat yang ikhlas. 

Q} (mereka tinggal dekat) Yakni karena pemukiman 

mereka jauh dari masjid. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam 


180 — FATHUL BAARI 


kampungsunnah.org 




riwayat Muslim melalui jalur Abu Zubair, dia berkata, “Aku 
mendengar Jabir bin Abdullah berkata, ‘Pemukiman kami terletak 
jauh dari masjid, maka kami ingin menjual rumah-rumah kami dan 
tinggal dekat dengan masjid. Namun Rasulullah SAW melarang 

mereka seraya bersabda, Oj ( Sesungguhnya bagi 

kamu satu derajat untuk setiap langkahy .” 


As-Sarraj meriwayatkan melalui jalur Abu Nadhrah dari Jabir, 
“Mereka ingin tinggal berdekatan (dengan masjid) karena shalat .” 
Sedangkan dalam riwayat Ibnu Mardawaih melalui jalur lain, dari Abu 
Nadhrah, dari Jabir, dia berkata, “Pemukiman kami berada di Sala’.” 
Hal ini tidak bertentangan dengan riwayat yang akan disebutkan pada 
kitab Al Istisqaa ' (shalat memohon hujan) dari hadits Anas, ‘Tidak 
ada satu rumah pun di antara kami dan Sala’.” Karena ada 
kemungkinan tempat tinggal mereka melewati Sala’, sementara jarak 
antara Sala’ dengan masjid sekitar satu mil. 

ijjSo Ot ( untuk mengosongkan Madinah ) Dalam riwayat Al 

Kasymihani disebutkan, tjyJ Oi (Untuk mengosongkan rumah- 

rumah mereka). Kata “ Yu’ruu ” bermakna, “Meninggalkannya tanpa 
penghuni”. 


Hal ini merupakan penjelasan akan faktor yang menyebabkan 
Nabi SAW tidak menyukai mereka untuk berpindah dekat masjid, 
yakni agar kota Madinah tetap ramai dengan penghuninya. Di 
samping itu, mereka dapat mengambil manfaat dari langkah-langkah 
mereka yang sangat banyak saat menuju masjid. Kemudian pada 
riwayat Al Fazari yang terdapat dalam pembahasan tentang haji, 

disebutkan ijitite (Maka mereka pun tinggal). Sementara dalam 

J ,, 

riwayat Imam Tirmidzi dari hadits Abu Sa’id dikatakan, jUi 

(Maka mereka tidak pindah ). Dalam riwayat Imam Muslim melalui 
jalur Abu Nadhrah dari Jabir disebutkan, “Mereka berkata, ‘Tidaklah 
menggembirakan bagi kami jika kami berpindah’.” 


Jll (Mujahid 


berkata, " Langkah-langkah mereka itulah yang dimaksud dengan 
atsar-atsar mereka, dan berjalan di permukaan bumi dengan kaki- 
kaki mereka. ”). Demikian yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar. 


FATHUL BAARI — 181 

kampungsunnah.org 



Sementara dalam naskah para perawi lainnya disebutkan, “Mujahid 
berkata: (Firmam Allah), * Dan Kami menuliskan apa yang telah 
mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan’, (Qs. 
Yaasirs(36): 12) yakni langkah-langkah mereka.” 

Abdu bin Humaid meriwayatkan melalui jalur yang maushul 
(bersambung) dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid bahwa ia berkata 
sehubungan dengan finnan Allah SWT, “Dan Kami menulis apa-apa 
yang mereka lakukan ”, yakni, amal-amal mereka. Sedangkan firman- 
Nya, “Dan atsar-atsar mereka”. Yakni langkah-langkah mereka. 

Imam Bukhari memaksudkan riwayat mu’allaq (tanpa sanad 
lengkap) ini sebagai isyarat bahwa kisah Bani Salimah merupakan 
sebab turunnya ayat di atas. Hal itu telah disebutkan dengan tegas 
melalui jalur Sammak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang 
kuat. 

Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa apabila amal 
kebaikan di lakukan dengan ikhlas, maka langkah untuk 
melaksanakannya ditulis sebagai kebaikan. Di samping itu, tinggal 
didekat masjid adalah hal yang disukai kecuali bagi mereka yang 
keberadaannya di tempat yang jauh dari masjid mendatangkan 
manfaat lain, atau ia hendak memperbanyak pahala dengan sebab 
banyaknya langkah menuju masjid selama hal itu tidak menyusahkan 
dirinya. Para ulama memberi penjelasan terhadap pemyataan tadi 
dengan mengatakan, bahwa mereka (Bani Salimah) memohon kepada 
Nabi SAW untuk tinggal dekat dari masjid karena keutamaan yang 
mereka ketahui. Hal itu tidak diingkari oleh Nabi SAW. Hanya saja di 
sini beliau SAW lebih mengutamakan menghindari mafsadat 
(kerusakan) —karena pinggiran kota Madinah akan kosong dari 
penduduk— daripada maslahat (kebaikan) tersebut. Lalu beliau 
memberitahukan bahwa mereka yang puiang pergi ke masjid 
mendapatkan keutamaan yang sama dengan mereka yang tinggal 
dekat masjid, atau lebih banyak lagi. 

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang tinggal dekat 
masjid, lalu ia memperpendek langkahnya hingga jumlahnya sama 
dengan langkah orang yang tinggal jauh dari masjid, apakah keduanya 
memiliki keutamaan yang sama? Imam Ath-Thabari cenderung 
mengatakan keduanya memiliki keutamaan yang sama. Ibnu Abi 
Syaibah meriwayatkan dari Anas, dia berkata, “Aku beijalan bersama 


182 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Zaid bin Tsabit menuju masjid, maka beliau memperpendek langkah- 
iangkabnya seraya berkata, ‘Aku hendak memperbanyak langkah- 
iangkah kita menuju masjid’.” Akan tetapi hal ini tidak berarti 
terdapat kesamaan antara orang yang jauh dengan orang yang dekat - 
meski terdapat indikasi bahwa langkah yang banyak akan mendapat 
keutamaan- sebab langkah yang dilakukan dengan susah payah tidak 
sama dengan langkah yang dilakukan dengan mudah. Inilali makna 
lahiriah hadits Abu Musa yang disebutkan pada bab sebelumnya, 
dimana orang yang paling jauh tempat tinggalnya dinyatakan sebagai 
orang yang paling besar pahalanya. 

Sebagian ulama mengambil kesimpulan dari hadits ini, bahwa 
pergi ke masjid yang jauh sangat disukai meskipun ada masjid yang 
lebih dekat. Akan tetapi hal ini dapat diterima apabila kepergiannya ke 
masjid yang jauh tidak mengakibatkan masjid yang dekat terabaikan, 
karena bila demikian sesungguhnya meramaikan masjid yang dekat 
dengan dzikir kepada Allah adalah lebih utama. Begitu pula 
hendaknya di masjid yang jauh itu tidak didapatkan sesuatu yang 
mengurangi kesempumaan, seperti di Sana terdapat imam pel aku 
bid’ah. 


34. Keutamaan Shalat Isya' Berjamaah 


& 


Js- Jlil 0 %^ <U! <Jl5 : JlS ^1 Je- 

* 


^ 1 * \ T ^ i * i i & * ' ^ i ' 0 ti ^ *T . f * * ' s 0 j, r 

y^>rj USjfi 1 (J* C—wL&J 


S5C-M J\ 3>U # 


. 1 . 


657. Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Nabi SAW bersabda; 
1 Tidak ada shalat yang lebih her at bagi orang-orang munafik 
melebihi shalat Subuh dan Isya'. Apabila mereka mengetahui apa 
yang terdapat pada keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya 
meski merangkak. Sungguh timbul dalam pikiranku untuk 
memerintahkan mu ’adzin melakukan qamat. Kemudian aku 
memerintahkan seseorang shalat mengimami manusia. Kemudian aku 


FATHUL BAARI — 183 

kampungsunnah.org 



mengambil obor api lain membakar orang-orang yang tidak keluar 
untuk shalat’.” 

Keterangan Hadjts : 

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan satu hadits yang 
menunjukkan keutamaan shalat Isya' dan shalat Fajar (Subuh). Maka 
kemungkinan maksud bab ini adalah untuk menetapkan adanya 
keutamaan shalat Isya' secara global atau untuk menetapkan 
keutamaan shalat Isya' dibandingkan shalat-shalat lainnya. Adapun 
yang lebih nampak adalah kemungkinan kedua, karena keutamaan 
shalat Fajar (Subuh) telah diterangkan pada bab terdahulu. Lalu di bab 
ini disamakan dengan shalat Isya'. Sesuatu yang disamakan dengan 
yang lebih utama, maka ia juga lebih utama dibanding yang lainnya. 

* * * 

Jii! {tidak ada yang lebih berat) Demikian yang terdapat 

pada kebanyakan perawi, yakni tanpa menyebut kata pokoknya. Kata 
tersebut telah dijelaskan oleh A1 Kasym iharii dalam riwayat Abu Dzar 

nr ily / 

dan Karimah, dia berkata, Jih o%# ( Tidak ada shalat yang lebih 

berat). Hal ini memberi asumsi bahwa semua shalat pada dasamya 
berat bagi orang-orang munafik. Di antara dalil yag menguatkan hal 

itu adalah firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 54, OjJIj 'i'j 

iJCS *jt S’iCah (Dan mereka tidak mendatangi shalat kecuali 
mereka bermalas-malasan). 

Adapun apa penyebab shalat Isya' dan Subuh lebih berat bagi 
orang-orang munafik dibanding shalat-shalat lain, yaitu karena 
kuatnya pendorong untuk meninggalkan keduanya. Isya' merupakan 
waktu untuk beristirahat sementara Subuh adalah waktu paling nikmat 
untuk tidur. Ada pula yang berpendapat, bahwa kaum muslimin 
mendapat keberuntungan berupa keutamaan dari kedua shalat itu, 
karena mereka telah menunaikan hak-hak keduanya, berbeda halnya 
dengan orang-orang munafik. 

U jJj {apabila mereka mengetahui apa yang ada 

pada keduanya ) Yakni tambahan keutamaan. 


184 — FATHUL BAAR1 

kampungsunnah.org 




(niscaya mereka akan mendatangi keduanya ) Yakni 

kedua shalat itu. Maksudnya, baliwa mereka akan datang ke tempat di 
mana kedua shalat itu dilaksanakan secara berjamaah, yakni di masjid. 

°Jj (meski merangkak) Yakni mereka merangkak apabila 

tidak mampu beijalan, sebagaimana anak kecil yang merangkak. 
Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari hadits Abu Darda' disebutkan, 

i * * * * 

jTj {Meski harus merangkak dengan 

menggunakan siku dan lutut). Adapun pembahasan selebihnya telah 
diterangkan pada bab “Kewajiban Shalat Beijamaah”. 

alo 'g'/td Si ‘jfi (terhadap orang-orang yang tidak 

keluar untuk shalat sesudahnya ) Demikian yang terdapat pada 
kebanyakan perawi, yakni dengan lafazh “ba ’du ” (sesudahnya) yang 
merupakan lawan kata, “qablu ” (sebelum). Adapun maknanya adalah 
tidak keluar untuk shalat sesudah mendengar adzan, atau setelah 
sampai kepadanya ancaman tersebut. Sementara dalam riwayat A1 

Kasymihani diganti dengan lafazh jJi* (ia mampu), artinya, “Tidak 
keluar menuju shalat sedangkan ia mampu melakukan hal itu”. 

Hal ini didukung oleh keterangan yang telah kami sebutkan dari 
riwayat Abu Daud, “Tidak ada halangan bagi mereka.” Lalu dinukil 

dari Ad-Dawudi di tempat ini dengan lafazh, {bukan karena 

* 

suatu alas an). Lafazh ini lebih jelas daripada yang lainnya, namun 
saya tidak menemukannya pada semua riwayat yang dinukil oleh 
selain beliau. 


35. Dua Orang dan Lebih termasuk Jamaah 


lii :Jli j aSs- a!!I o^ dAJC* ^ 

/ / / 

i ^ * ** l , ' «_£- Jf £' . £ . 

. p. j ^ u 3 13 1 


658. Diriwayatkan dari Malik bin A1 Huwairits dari Nabi SAW, 
beliau bersabda, “Apabila (waktu) shalat telah tiba maka hendaklah 


FATHUL BAARI — 185 

kampungsunnah.org 



kalian berdua adzan dan qamat, kemudian hendaklah yang paling tua 
di antara kalian menjadi imam.” 


Keterangan Hadits : 


Judul bab ini merupakan lafazh hadits yang dinukil melalui 
beberapa jalur periwayatan yang semuanya lemah (dha’if). Di 
antaranya terdapat dalam riwayat Ibnu Majah dari hadits Abu Musa A1 
Asy’ari, Mu’jam Al Baghawi dari hadits A1 Hakam bin Umair, Al 
Afrad oleh Ad-Daruquthni dari hadits Abdullah bin Amr, Al Baihaqi 
dari hadits Anas dalam kitab Al Ausath, Ath-Thabrani dari hadits Abu 
Umamah dan Imam Ahmad dari hadits Abu Umamah pula, dengan 



Olii : Jlis J-rj ^ ^4-3 (Bahwasanya beliau SAW 


melihat seorang laki-laki shalat sendirian, maka beliau bersabda, 
“Adakah seseorang yang bersedekah kepada orang ini (yakni) shalat 
bersamanya?” Maka seorang laki-laki berdiri dan shalat bersama 
orang tersebut. Beliau SAW bersabda, “Kedua orang ini adalah 
jamaah. ”) 


Kisah ini disebutkan pula oleh Abu Daud dan Imam Tirmidzi 
melalui jalur lain yang shahih, namun tidak dicantumkan lafazh, Oi-u 

{Kedua orang ini adalah jamaah). 


fibCaJl til {apabila shalat telah tiba) Pada bab “Adzan 

Bagi Musafir” disebutkan melalui jalur ini, “Dua orang laki-laki 
datang kepada Nabi SAW, dimana keduanya ingin safar (bepergian). 
Maka beliau SAW bersabda kepada keduanya.” Kemudian disebutkan 
hadits selengkapnya. 

Judul bab ini telah dikritik, karena dalam hadits Malik bin Al 
Huwairits tidak ada penjelasan bahwa shalat yang dilakukan oleh dua 
orang disebut sebagai shalat jamaah. Untuk menjawabnya adalah, 
bahwa yang demikian itu diperoleh melalui istimbath (kesimpulan) 
dari konsekuensi perintah untuk mengangkat imam. Karena apabila 
shalat keduanya secara sendiri-sendiri sama dengan shalat mereka 
bersama-sama, niscaya cukuplah keduanya diperintah untuk 


186 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




melakukan shalat, seperti dikatakan, “Hendaklah kalian berdua adzan, 
qamat dan shalat.” 

Kemudian dikritik pula dari dasar penetapan dalil itu sendiri, 
karena Malik bin Huwairits sedang bersama sekelompok sahabatnya, 
maka kemungkinan penyebutan dua orang dalam hadits ini hanya 
bersumber dari para perawi. Jawaban untuk kritikan ini dapat 
dikatakan, bahwa kisah Malik bin Huwairits bersama sekelompok 
sahabatnya adalah kejadian tersendiri yang berbeda dengan kisah 
dalam hadits ini. 

Hadits ini telah dijadikan dalil bahwa batas minimal jamaah 
adalah imam dan seorang makmum, baik makmum itu laki-laki 
dewasa, anak-anak ataupun wanita. Di tempat ini, Ibnu Baththal 
berbicara mengenai masalah batas minimal jamaah serta apa yang 
diperselisihkannya. Az-Zain bin A1 Manayyar membantahnya dengan 
mengatakan bahwa perkataannya, “Dua orang adalah jamaah” tidak 
berarti batas minimal jamaah adalah dua orang. Bantahan ini cukup 
jelas. 


36. Orang yang Duduk di Masjid Menunggu Shalat, dan 
Keutamaan Masjid 


. * o 


jiA afspCJl : Jli jJu-j aXs- aLi JILfi aIji J JJ’j 01 sj'J* "Jf- 

<-s ” / 

.ZS-'J JiiSl S >t ^i c. J flS £ Jp 

i_J j &j 01 V C—SOO 5 ^Jljj ^ 


.a^>kvaJi aJL&I 


659. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
Malaikat bershalawat atas salah seorang di antara kamu selama 
berada di tempat shalatnya, selama belum berhadats, ‘Ya Allah 
ampunilah ia, Ya Allah rahmatilah ia Salah seorang di antara kamu 
senantiasa berada dalam shalat selama shalat menahannya, tidak ada 
yang menghalanginya untuk pulang kepada keluarganya kecuali 
shalat .” 


FATHUL BAARI — 187 

kampungsunnah.org 



Keterangan Hadlts : 


(Bab orang yang duduk di masjid menunggu shalat), yakni agar 
ia dapat melakukan shalat tersebut dengan betjamaah. 

* ' * * s 

(bershalawat atas salah seorang di antara kamu) 

Yakni memohon ampunan untuknya. Ada yang berpendapat bahwa 
dikatakannya “shalawat” dalam hal ini agar teijadi kesesuaian antara 
balasan dan perbuatan. 


foCfi a U (selama ia berada di tempat shalatnya) Yakni 

menunggu shalat sebagaimana ditegaskan dalam kitab “thaharah” 
(bersuci) melalui jalur lain. 


j! dt A aioj Si iLkr sbCall cJ>l3 li tbblfi Jljj Si 

(Salah seorang di antara kamu senantiasa berada dalam shalat 


selama shalat menahannya, tidak ada yang menghalanginya untuk 
pulang kepada keluarganya kecuali shalat) Bagian ini disebutkan 
Imam Malik dalam kitab Al Muwaththa' secara terpisah dari kalimat 
sebelumnya. Namun kebanyakan perawi memasukkannya dalam 
bagian kalimat pertama, dimana mereka menjadikannya satu hadits. 


pC# ^ (berada dalam shalat) Yakni berada dalam pahala shalat. 

Bukan berarti keadaannya sama seperti hukum orang yang sedang 
shalat, karena ia tidak dilarang untuk bicara serta melakukan hal-hal 
lain yang dilarang saat melakukan shalat. 


Si (tidak ada yang menghalanginya) Hal ini berarti apabila 

ia memalingkan niatnya kepada sesuatu yang lain, maka terputuslah 
pahala tersebut. Demikian pula apabila niatnya untuk menunggu 
shalat dicampuri dengan tujuan yang lain. Namun apakah pahala 
tersebut didapatkan oleh orang yang bemiat untuk melakukan shalat di 
masjid, meskipun ia tidak berada di dalam masjid? Secara lahiriah, ia 
tidak mendapatkan pahala itu, karena di sini pahala dikaitkan dengan 
niat dan sekaligus menempati ruang (di masjid) dalam rangka ibadah. 
Akan tetapi, bagi orang tadi pahala yang lain. Sepertinya inilah rahasia 

tc D s 

maksud Imam Bukhari menyebutkan hadits berikutnya, jlii <ul Ji-jj 

o 

J^-Cddb (Seorang laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid). 


188 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




^ (selama belum berhadats) Yang dimaksud dengan 

"hadats” di sini adalah hadats yang disebabkan oleh kemaluan. Akan 
tetapi disimpulkan darinya bahwa menjauhi hadats yang disebabkan 
oleh tangan dan lisan lebih pantas dilakukan, sebab gangguan karena 
kedua hal ini lebih hebat. Keterangan ini disinyalir oleh Ibnu Baththal. 
Adapun penjelasan tentang faidah hadits ini telah diterangkan pada 
bab, “Keutamaan Shalat Berjamaah”. 

Kemudian dari perkataannya, a3 Ju? i%a* ‘Jt (di tempat 

yang ia tempati untuk shalat ) dipahami bahwa pahala tersebut khusns 
bagi yang telah menunaikan shalat, lalu duduk menunggu shalat yang 
lain, dengan syarat shalat yang pertama telah sah. Adapun apabila 
terdapat kekurangan maka ini dapat ditutupi dengan shalat sunah, 
seperti diterangkan pada hadits yang lain. 

aJ °ji its (Fa Allah ampunilah ia, Ya Allah 

rahamatilah ia) Hal ini selaras dengan firman Allah dalam ayat lain 
dalam surah Asy-Syura ayat 5 yang berbunyi, ;Uk) 

JejS !' ^ jaJ o/jijcLSj °pQ>j (Ban malaikat-malaikat bertasbih serf a 

memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang 
ada di burnt). 

Ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa rahasia dalam hal 
ini adalah karena mereka mengetahui perbuatan anak cucu Adam, 
serta kemaksiatan dan kekurangan dalam melakukan ketaatan. Oleh 
sebab itu, para malaikat memohonkan ampunan untuk mereka atas 
hal-hal tersebut. Seandainya ada seseorang yang terpelihara dari dosa 
dan kekurangan tersebut, maka permohonan ampun para malaikat 
untuknya diganti dengan balasan pahala. 


j) aJUI jX; a^ <131^ I'JJ* J ^ 

jj lAjj Ojllp lliJ tjjL*Jl \a\Y> JJ b aU? 

✓ *r 

tA-Lc- 15 jiu j aJLc- aJJI c<ui5 

<.aUI ;JL25 j <_. y?* c->li si^1 a£}1s jj 


FATHUL BAARI — 189 

kampungsunnah.org 




660. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Tujuh golongan yang dilindungi Allah di bawah naungan-Nya pada 
hari dimana tidak ada naungan selain naungan-Nya; yaitu imam yang 
adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Tuhannya, 
seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang laki- 
laki yang sating mencintai karena Allah dan berkumpul serta berpisah 
karena-Nya, seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang memitiki 
kedudukan dan kecantikan namun ia berkata, “Sesungguhnya aku 
takut kepada Allah”, seorang laki-laki yang bersedekah seraya 
menyembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak tahu apa 
yang disedekahkan tangan kanannya, dan seorang laki-laki yang 
mengingat Allah di kesunyian lalu air matanya bercucuran ” 


Keterangan Hadits : 

(tujuh golongan ) Secara laliiriah pahala yang disebutkan di 

sini diperoleh mereka yang masuk dalam golongan tersebut. A1 
Karmani menjelaskan ssecara ringkas, “Sesungguhnya ketaatan itu 
bisa teijadi antara hamba dan Tuhannya, atau antara hamba dengan 
makhluk lainnya. Ketaatan pertama (antara hamba dengan Tuhannya) 
dilakukan dengan lisan, yaitu dzikir; atau dalam hati yaitu hati yang 
terkait dengan masjid; atau dengan fisik yaitu yang tumbuh dalam 
beribadah kepada Tuhannya. Adapun ketaatan kedua (antara makhluk) 
ada yang bersifat umum, yaitu adil; dan ada yang bersifat khusus, 
yakni dengan hati yaitu saling mencintai; atau dengan harta, yaitu 
sedekah; atau dengan fisik, yaitu menjaga kehormataan diri. 


Ketujuh golongan yang disebutkan dalam hadits ini telah 
disusun oleh Abu S yam ah Abdurrahman bin Ismail dalam dua buah 
bait syair, sebagaimana kami terima dari Abu Ishaq At-Tanukhi dari 
Abu A1 Huda Ahmad bin Abi Syamah dari bapaknya: 


S.Uiai 481 ( jj&i 


01 Jtjj 






190 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 





Nabi pilihan telah bersabda 

Tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah dengan karunia-Nya. 
Pecinta, yang menjaga kehormatan, yang tumbuh, bersedekah. 
Yang menangis, terpaut dan imam yang adil. 


Disebutkan dalam Shahih Muslim dari hadits Abu A1 Yusr dari 
Nabi SAW, fi] J|> Si 'fji ^ 


(Barangsiapa yang memberi tangguh orang yang kesulitan 
(membayar utangnya) atau mengurangi utangnya, maka ia akan 
dinaungi oleh Allah pada hari dimana tidak ada naungan selain 
naungan-Nya). Kedua sifat atau perkara dalam hadits ini tidak 
termasuk tujuh perkara yang disebutkan dalam hadits di atas. Dengan 
demikian jumlah yang disebutkan pada hadits itu tidak memiliki 
makna implisit (bahwa yang dinaungi oleh Allah SWT hanya tujuh 
golongan saja). Lalu saya telah mengemukakan masalah ini kepada 
Syamsuddin bin Atha' Ar-Razi yang dikenal dengan panggilan A1 
Harawi, yang mengaku menghafal Shahih Muslim ketika datang ke 
Kairo. Saya pun bertanya kepadanya di hadapan majelis mengenai hal 
ini serta yang lainnya, narnun dia tidak dapat mengingatnya 
sedikitpun. Setelah itu saya meneliti hadits-hadits yang disebutkan 
berkenaan dengan masalah ini, temyata masih ada sepuluh golongan 
lagi. Lalu saya memilih di antara sepuluh golongan yang dinukil 
melalui sanad-sanad yang baik, selanjutnya saya menuangkannya 
dalam dua bait syair mengiringi kedua bait Abu Syarnah: 


* > s o 4 


|C / i tO .O /V # J O • * , f. «,'• f *0 ^ ^ . |_ I O / 

yjdf uut9uj jUajlj <b jPj jlp JyjsJ ijj 

0 " * ' ' 

JUuh ^3 ijJU p OjPj fiji’ (ji Wj\j 


Di tambah tujuh golongan; naungan bagi yang berperang dan 
menolongnya. 

Memberi tangguh orang yang kesulitan dan meringankan 
bebannya. 


FATHUL BAARI — 191 

kampungsunnah.org 



Membantu orang yang dililit utang dan menolong budak 
membebaskan dirinya. 

Pedagang yang jujur, baik dalam perkataan maupun 
perbuatannya. 


Adapun tentang naungan bagi orang berperang telah 
diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan lainnya dari hadits Umar, 
sedangkan menolong mujahid (orang yang beijihad) diriwayatkan 
oleh Ahmad dan A1 Hakim dari hadits Sahal bin Hunaif, memberi 
tangguh orang berutang untuk melunasi utangnya serta mengurangi 
jumlah utang tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti telah 
kami sebutkan di atas, membantu orang yang dililit utang serta 
membantu budak memerdekakan dirinya telah diriwayatkan oleh 
Imam Ahmad dan A1 Hakim dari hadits Sahal bin Hunaif, sedangkan 
tentang pedagang yang jujur telah diriwayatkan oleh A1 Baghawi 
dalam kitab Syarah Sunnah dari hadits Salman, serta Abu A1 Qasim 
At-Taimi dari hadits Anas. Wallahu a'lam. 


Kemudian saya menyusun kembali bait lain: 


<d*f jgs» Jb 




Memperbaiki akhlak disertai pertolongan bagi yang dililit 
utang. 

Suka menolong hingga membantu memerdekakan budak dari 
majikannya. 


Hadits yang menerangkan bahwa memperbaiki akhlak termasuk 
amalan yang menghantarkan pelakunya untuk mendapatkan naungan 
Allah SWT telah diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Abu Hurairah 
dengan sanad yang lemah. Setelah menelitinya, saya mendapatkan 
tujuh golongan yang lain, sebagaimana saya sebutkan dalam syair 
berikut ini: 


* »o • I i * , C * t to 

iidai OjSj 

" ° 

JUuJi yi cjju? j rbj 


O /■•!«(, ^ / . C f 0 4 v 

J O J ^ ‘ J&jj 

p Jilj J9- Slf-Tj 


192 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Tambahkan tujuh golongan; bersedih dan berjalan menuju 
masjid. 

Membenci dan berwudhu saat kondisi tidak nyaman kemudian 
memberi makan. 

Mengambil hak yang diberikan kemudian penyantun anak 
yatim. 

Pedagang yang jujur baik dalam perkataan maupun 
perbuatannya. 

Selanjutnya saya melakukan penelitian kembali dan saya 
dapatkan tujuh golongan yang lain. Namun sanad riwayat-riwayatnya 
sangat lemah, maka aku mengatakan di bagian akhir bait: 

Dan ditambahkan kepadanya tujuh perkara. 

Dari kebesaran karunia Ilahi. 

Kemudian saya menyebutkan semua golongan tersebut dalam 
kitab A l Amali, dan membahasnya tersendiri dalam kitab “Ma ’rifatul 
Khishal Al Mushilah Ila Zhilal (mengetahui perkara-perkara yang 
menghantarkan kepada naungan-Nya)”. 

* 

(di bawah naungan-Nya) Al Qadhi Iyadh mengatakan 

bahwa penisbatan “naungan” kepada Allah SWT adalah penisbatan 
kepemilikan. Padahal seharasnya ia mengatakan bahwa penisbatan 
tersebut sbermakna “tasyrif (kemuliaan)”, agar tampak kelebihan-Nya 
daripada yang lain. Sebagaimana dikatakan Ka’bah adalah rumah 
Allah (Baitullah), padahal seluruh masjid adalah milik-Nya. 

Adapula yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 
naungan-Nya adalah kemuliaan dan pemeliharaan-Nya, sebagaimana 
dikatakan, “Si Man berada dalam naungan sang raja”. Ini merupakan 
perkataan Isa bin Dinar, lalu didukung oleh Iyadh. 

Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah 
naungan Arsy-Nya. Hal ini diindikasikan oleh hadits Salman yang 

disebutkan oleh Sa’id bin Manshur dengan sanad yang hasan, 


FATHUL BAARI — 193 

kampungsunnah.org 



tiff- Ji? Jt 4ii *§% (Tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah pada 

naungan Arsy-Nya). Lalu disebutkan hadits seperti di atas. Apabila 
yang dimaksud adalah naungan Arsy-Nya, maka yang menjadi 
konsekuensinya adalah mereka berada dalam pemeliharaan dan 
kemuliaan dari-Nya, tidak sebaliknya. Pandangan ini yang lebih kuat, 
dan inilah yang ditegaskan oleh A1 Qurthubi. Pandangan ini didukung 
oleh keterangan yang mengaitkan hal itu dengan hari kiamat 
sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu A1 Mubarak dalam riwayatnya dan 
Ubaidillah bin Umar yang juga dinukil oleh Imam Bukhari dalam 
pembahasan tentang Al Hudud (Hukuman-hukuman). 


Berdasarkan ini, maka tertolaklah pendapat mereka yang 
menyatakan, “Yang dimaksud adalah naungan Thuba atau naungan 
surga, karena naungan Thuba atau naungan surga hanya didapatkan 
setelah menetap di surga. Di samping itu, yang merasakan adalah 
semua yang masuk surga. Sementara konteks hadits menyatakan 
bahwa naungan yang dimaksud hanyalah untuk golongan tersebut. 
Dengan demikian, yang dimaksud adalah naungan Arsy. Imam 
Tirmidzi meriwayatkan hadits yang digolongkan Abu Sa’id sebagai 


hadits hasan, dari Nabi SAW, aL> 5iU5l' 'fj it ^1 L>i 


?Uj (Manusia yang paling disukai oleh Allah pada hari kiamat. 


dan yang paling dekat duduknya di antara mereka dari-Nya adalah 
imam yang adil). 


JaUJi ( imam yang add) Yang dimaksud dengan imam di 


sini adalah pemegang kekuasaan tertinggi, lalu dimasukkan dalam 
golongan ini semua yang memegang urusan kaum muslimin dan 
berlaku adil. Hal ini didukung oleh riwayat Imam Muslim dari hadits 


Abdullah bin Amr dari Nabi SAW, jj j* j* «5n aip J)a~jSd\ 0} 

* * ' ' ' v 

^ o'jJ-Uj Jjl\ JUS_ (Sesungguhnya orang- 


orang yang adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari 
cahaya di bagian kanan Sang Rahman. Orang-orang yang adil dalam 
memberi keputusan, terhadap keluarga dan kekuasaan yang mereka 
pegang). 


Penafsiran yang baik tentang “orang yang adil” adalah mereka 
yang mengikuti perintah Allah dengan menempatkan segala sesuatu 
pada tempatnya tanpa melebihkan atau mengurangi. Adapun 


194 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



disebutkannya “imam yang adil” adaiah karena manfaatnya yang 
sangat luas. 

(Dan pemuda) Disebutkannya “pemuda” secara khusus 

adaiah, karena masa muda merupakan usia yang sangat didominasi 
oleh syahwat yang sangat kuat untuk mengikuti hawa nafsu, maka 
sikapnya yang lebih memilih beribadah secara kontinyu merupakan 
bukti kuatnya takwa yang ada pada dirinya. 


fjj mIIp (dalam beribadah kepada Tuhannya ) Dalam riwayat 

Imam Ahmad dari Yahya A1 Qaththan disebutkan, (untuk 

beribadah kepada Tuhannya). Ini juga merupakan lafazh yang 
diriwayatkan Imam Muslim. Namun keduanya memiliki makna yang 

sama. Kemudian Hammad bin Zaid memberi tambahan, Ji- (J’J J&- 


sLiii (Hingga ia meninggal dalam keadaan demikian). Lafazh 
tambahan ini diriwayatkan oleh A1 Jauzaqi. Sementara dalam hadits 
Salman disebutkan, mCp ^ deOJj <e'Q. (fa menghabiskan masa 
muda dan semangatnya untuk beribadah kepada Tuhannya). 


Ji jl** (terpaut di masjid-masjid) Demikian lafazh yang 

terdapat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Secara lahiriah 
lafazh ini berasal dari kata ta ’liq (tergantung), dim ana orang tersebut 
disamakan dengan sesuatu yang tergantung di masjid seperti lampu. 
Hal ini sebagai isyarat bahwa hatinya senantiasa berada di masjid 
meskipun fisiknya berada di luar masjid. Penjelasan ini diindikasikan 

oleh riwayat A1 Jauzaqi, JILLS' ^ jlii ill UltT ( Seakan-akan hatinya 

tergantung di masjid). Namun ada pula kemungkinan lafazh tersebut 

berasal dari kata Al Ilaqah yang berarti cinta yang sangat mendalam. 

* 0 % 

Makna ini diindikasikan oleh riwayat Imam Ahmad, b 

(Terpaut di masjid) Demikian pula dengan riwayat Salman yang 
berbunyi, 'j* (Karena kecintaannyd). 


Sementara dalam riwayat A1 Hamawi dan A1 Mustamli dengan 
^ * * 

lafazh, (terkait), yang kemudian ditambahkan oleh Salman 
dengan ,°v> (Karena kecintaannyd). Lalu Malik memberi 


PATHUL BAARI — 195 

kampungsunnah.org 



tambahan, &\ s°y*i J*~ 


a 1? tit (Apabila keluar darinya hingga 


kembali kepadanya). Sifat inilah sesungguhnya yang menjadi maksud 
disebutkannya hadits di atas, di bawah judul bab ini. Adapun 
konteksnya dengan bagian kedua judul bab -yakni keutamaan masjid- 
nampaknya cukup jelas. Sedangkan konteksnya dengan bagian 
pertama adalah sikap senantiasa berada di masjid dan hati yang terus- 
menerus berada di dalamnya meski fisiknya harus keluar. 


tjtAi (saling mencintai ) Yakni keduanya saling mencintai 


dengan cinta yang tulus. Disebutkan dalam riwayat Hammad bin Zaid, 
illi jjIp \yilai ill J* iiiS-t ^t : Jti (Dan dua orang 


laki-laki, setiap salah seorang dari keduanya berkata kepada yang 
lain, “Sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. ’’ Lalu mereka 
membina hubungan atas hal tersebut.) 


&£■ eJJi ^ i 


(i mereka berkumpul dan berpisah 


karenanya). Dalam riwayat A1 Kasymihani disebutkan. 


<eip UZZ>-t 


(Keduanya berkumpul atasnya). Ini juga merupakan lafazh riwayat 
Imam Muslim. Maksudnya, mereka konsisten saling mencintai dalam 
perkara agama dan mereka tidak memutuskan kecintaan itu hanya 
karena perkara dunia, baik keduanya berkumpul secara hakiki atau 
pun tidak hingga keduanya dipisahkan oleh kematian. Dalam kitab Al 

Jam ’ karangan A1 Humaidi disebutkan dengan lafazh, tZZ^-t 

(Keduanya berkumpul di atas kebaikan). Namun lafazh ini tidak saya 
temukan dalam naskah Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, begitu 
juga dalam kitab Mustakhraj. Menurut saya lafazh tersebut telah 
diubah. 


Catatan 

Sifat ini dihitung satu, padahal untuk merealisasikannya butuh 
pada dua orang, karena sesungguhnya kecintaan tidak terealisasi 
melainkan dengan dua orang. Atau karena dua orang yang saling 
mencintai berada dalam satu makna, maka menyebut salah seorang 
dari keduanya sudah mencukupi tanpa perlu menyebutkan pihak 
keduanya. Karena, yang dimaksud oleh hadits adalah menyebutkan 


196 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




golongan bukan menerangkan jumlah orang yang ada dalarn golongan 
tersebut. 


/si, * oii (dan seorang laki-laki yang digoda 


oleh yang memiliki kedudukan) Pelaku (subjek) yang tidak disebutkan 
dalam kalimat ini teiah dijelaskan Imam Ahmad dalam riwayatnya 

dari Yahya A1 Qaththan, dA* (la diajak oleh seorang wanita). 


Demikian pula yang tercantum dalam riwayat Karimah, serta dalam 
riwayat Imam Muslim yang juga dinukil oleh Imam Bukhari dalam 
kitab tentang Al Hudud (hukuman-hukuman) dari Ibnu A1 Mubarak. 
Adapun yang dimaksud dengan “kedudukan” di sini adalah asal-usul 
serta kemuliaan. Sementara dalam riwayat Malik disebutkan dengan 

lafazh, v —-** (ia diajak oleh yang memiliki hasab). Kata 

* 

“hasab” digunakan untuk mengungkap kemuliaan keturunan serta 
kekayaan. 


Dalam hadits ini wanita tersebut diberi sifat sempuma yang 
menambah daya tarik bagi siapa yang memilikinya. Sifat tersebut 
adalah Al Manshib (kedudukan) yang berkonsekuensi pada 
kehormatan, harta dan kecantikan, dimana sangat sedikit di antara 
wanita yang memiliki semua sifat tersebut. 

C / 

Ibnu Mubarak member! tambahan dalam riwayatnya, tf-il 

(kepada dirinya). Sementara dalam riwayat Al Baihaqi dalam kitab 
tentang “Asy-Syu’ab” melalui jalur Abu Shalih dari Abu Hurairah, 

disebutkan dengan lafazh && (la pun menyerahkan 

dirinya kepada laki-laki itu). Secara lahiriah bahwa wanita tersebut 
mengajak melakukan perbuatan zina, hal inilah yang ditegaskan oleh 
Al Qurthubi, dan beliau tidak menukil pendapat selain itu. 

Sebagian ulama mengatakan, “Ada kemungkinan wanita itu 
menawarkan diri untuk dinikahi, namun laki-laki tersebut khawatir hal 
itu akan menyibukkan dirinya sehingga tidak dapat berkonsentrasi 
dalam beribadah. Atau laki-laki tersebut takut tidak dapat memenuhi 
kewajibannya sebagai suami, karena ia sibuk beribadah sehingga tidak 
dapat memberi nafkah yang pantas bagi wanita itu. Akan tetapi makna 
pertain a lebih tepat, hal itu didukung oleh penggunaan kata kiasan 

e ✓ 

(kinayah) dalam sabdanya, (j! (Kepada dirinya). Apabila yang 


FATHUL BAARI — 197 

kampungsunnah.org 



dimaksud adalah nikah, tentu akan disebutkan secara jelas tanpa 
menggunakan kiasan. 

Bersabar untuk tidak memenuhi ajakan wanita seperti itu 
merupakan tingkat kesabaran yang sempuma, karena kuatnya 
keinginan untuk mendapatkan yang sepertinya, yang biasanya sangat 
sulit diraih. Sementara di sini tidak perlu bersusah payah untuk 
mendapatkannya, baik dengan merayu atau dengan cara-cara yang 
lain. 


iUt : Jlii (ia berkata, “Sesungguhnya aku takut kepada 

Allah ) Riwayat Karimah menyebutkan, jhJlih vj} (Allah Tuhan 


semesta alam). Secara lahiriah ia mengucapkan kalimat itu dengan 
lisannya, baik dengan tujuan mencegah wanita tersebut dari perbuatan 
zina, atau dengan maksud mengajukan alasan. Tapi ada pula 
kemungkinan ia mengucapkan dalam hatinya. Sehubungan dengan ini 
A1 Qadhi Iyadh mengatakan bahwa A1 Qurthubi berkata, 
“Sesungguhnya perkataan ini lahir dari rasa takut yang sangat 
terhadap Allah SWT dan kokohnya keimanan serta rasa malu.” 


'jO&s (bersedekah menyembunyikan ) Dalam riwayat Imam 

Ahmad disebutkan, {bersedekah lalu menyembunyikan). 

Imam Bukhari meriwayatkan dalam pembahasan tentang “Zakat” dari 
Musaddad dari Yahya, dengan lafazh yang serupa, 

(ia bersedekah dengan sesuatu lalu ia menyembunyikan sedekahnya 
itu). Imam Malik juga meriwayatkan yang serupa dalam kitab Al 
Muwaththa \ 


Adapun maksud kata sedekah dijelaskan dalam bentuk nakirah 
(kata benda indefinit) adalah untuk memperluas cakupannya, sehingga 
mencakup sedekah baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Secara 
lahiriah mencakup pula sedekah sunah maupun wajib (zakat). Akan 
tetapi Imam An-Nawawi menukil dari para ulama, bahwa 
menampakkan sedekah wajib lebih utama daripada 
menyembunyikannya. 

li {tangan kirinya apa yang disedekahkan oleh 

tangan kanannya) Demikian yang tercantum dalam kebanyakan 
riwayat hadits ini dalam riwayat Imam Bukhari dan selainnya. 


198 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Sementara dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan lafazh 
terbalik, jiH U 'AUj 'ptie J&- {Hingga tangan kanannya tidak 


mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya ). Ini 
merupakan salah satu jenis ilmu hadits yang diabaikan oleh Ibnu 
Shalah, meski dia menyebutkan satu sub bab tentang hadits-hadits 
maqlub (terbalik), namun itu hanya dibatasinya pada lingkup sanad, 
Kemudian hal ini disitir oleh Syaikh kami dalam kitab Mahasinul 


Ishthilah dengan memberi contoh hadits, Oijj 01 


(Sesnngguhnya Ibnu Ummi Maktum adzan di waktu malam), dimana 
hadits ini telah dibahas. Syaikh kami berkata, “Sepantasnya jenis ini 
dinamakan Al Ma ’kus (yang terbaik).” 


Akan tetapi yang lebih tepat apabila dinamakan Al Maqlub 
(terbalik). Sehingga terkadang terjadi pada matan (materi hadits) dan 
terkadang teijadi pada sanad (silsilah periwayatan hadits), 
sebagaimana yang mereka katakan sehubungan dengan masalah tadrij 
(menyisipkan perkataan dalam hadits yang bukan darinya) tanpa ada 
perbedaan sama sekali. Di samping itu, sebagian ulama telah 
menamakannya pula dengan Al Maqlub. Al Qadhi Iyadh berkata, 
“Demikianlah yang terdapat pada semua naskah yang sampai kepada 
kami dari Shahih Muslim secara maqlub (terbalik), namun yang benar 
adalah versi pertama.” 


Lalu dia memberi alasan bahwa Sunnah yang dikenal dalam hal 
sedekah adalah memberikannya dengan tangan kanan. Disamping itu. 
Imam Bukhari memberi judul hadits ini dalam pembahasan tentang 
zakat dengan judul bab “Bersedekah dengan Tangan Kanan”. 


Kemungkinan kesalahan ini berasal dari para perawi setelah 
Imam Muslim, berdasarkan perkataannya pada riwayat Malik yang 
disebutkan setelah riwayat Ubaidillah bin Umar, dimana dia 
mengatakan bahwa riwayat Malik sama seperti hadits Ubaidillah. 
Apabila diantara keduanya terdapat perbedaan tentu dia akan 
menjelaskan, sebagaimana dilakukan sehubungan dengan tambahan 


yang terdapat pada perkataannya, ^ r/ til jlii i-li JJ-j) 


s’yi (Dan seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, 


apabila keluar darinya hingga kembali kepadanya). 


FATHUL BAARI — 199 

kampungsunnah.org 



Akan tetapi sebenamya kesalahan yang dimaksud tidak berasal 
dari para perawi setelah Imam Muslim dan tidak pula berasal dari 
Imam Muslim itu sendiri, bahkan kesalahan tersebut berasal dari 
gurunya Imam Muslim atau berasal dari guru-gurunya Imam Muslim, 
yakni Y ahya bin Al Qaththan. Karena, Imam Muslim telah 
meriwayatkan hadits itu meialui jalur Zuhair bin Harb dan Ibnu 
Numair, keduanya dari Yahya. Dari konteksnya dapat dipahami 
bahwa lafazh yang beliau sebutkan adalah lafazh yang dinukil meialui 
jalur Zuhair. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Abu Ya’la dalam 
Musnad- nya dari Zuhair. Al Jauzaqi menyebutkan dalam kitabnya Al 
Mustakhraj dari jalur Abu Hamid bin Asy-Syarqi dari Abdurrahman 
bin Bisyr bin Al Hakam, dari Yahya Al Qaththan dengan lafazh 
seperti itu, seraya menyebutkan, “Aku mendengar Abu Hamid Asy- 
Syarqi berkata bahwa Yahya Al Qaththan berkata, ‘Menurut kami 

dalam hal ini terdapat kekeliruan, dimana seharusnya adalah, ^ J&- 

jfj ri aIuJi (Hirigga tangan kirinya tidak tahu apa yang 
disedekahkan tangan kanannyaY .” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, menetapkan Yahya sebagai sumber 
kekeliruan di tempat ini adalah kurang tepat, karena Imam Ahmad 
telah meriwayatkan darinya menurut versi yang benar. Demikian pula 
Imam Bukhari menukil -ditempat ini- dari Muhammad bin Basysyar 
dan dalam pembahasan tentang zakat dari Musaddad. Serupa dengan 
itu diriwayatkan juga oleh Al Ismaili meialui jalur Ya’qub Ad- 
Dauraqi serta Al Hafsh bin Umar semuanya dari Yahya. Sepertinya 
Abu Hamid ketika melihat Abdurrahman menukil riwayat yang sama 
dengan riwayat Zuhair, maka semakin kuat baginya bahwa kesalahan 
berasal dari Yahya. Kemungkinan Yahya melakukan kekeliruan saat 
menceritakan hadits kepada kedua orang ini. Ini memang tidak dapat 
dipungkiri, namun tidak tertutup kemungkinan jika keduanya 
melakukan kesalahan dalam menukil riwayat dari Yahya. 

Para ulama muta'akhirin (generasi yang datang kemudian) 
memaksakan diri dalam menjelaskan riwayat yang terbalik ini, namun 
sikap demikian tidak baik karena sumber hadits hanya satu dan tidak 
ada perbedaan lafazh yang dinukil dari Ubaidillah bin Umar (guru 
Yahya dalam riwayat ini). Begitu pula tidak ada perbedaan yang 
dinukil dari guru Ubaidillah, yakni Khubaib. Serta tidak ada 


200 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



perbedaan lafazh yang dinukil dan Malik sebagai sahabat Ubaidillah 
dalam menukil riwayat ini. 

Adapun alas an yang dikemukakan oleh A1 Qadhi Iyadh untuk 
menyatakan bahwa kesalahan dalam riwayat ini bersumber dari 
perawi setelah Imam Muslim, hanya berdasarkan perkataan Imam 
Muslim yang menyatakan bahwa riwayat Malik sama seperti riwayat 
Ubaidillah. Ini sesungguhnya telah dibalik oleh selain beliau, dimana 
mereka justru menggunakannya sebagai dasar untuk mengkritik Imam 
Muslim, karena lafazh riwayat kedua perawi tersebut tidaklah sama. 
Akan tetapi, menu rut saya, perkataan Imam Muslim bahwa riwayat 
keduanya sama bukan berarti sama persis dilihat dari semua segi, 
bahlcan kesamaan yang dimaksud hanya pada sebagian besar apabila 
keduanya memiliki makna yang sama. Sementara makna yang 
dimaksudkan di tempat ini adalah menyembunyikan sedekah. 

Kami tidak menemukan hadits ini dinukil oleh sahabat dalam 
semua jalur periwayatannya kecuali dari Abu Ilurairah, selain yang 
tercantum dalam riwayat Malik yang mengandung keraguan; apakah 
riwayat tersebut berasal dari Abu Hurairah atau dari Abu Sa’id, seperti 
kami sebutkan sebelumnya. Lalu kami tidak menemukan riwayat ini 
dinukil dari Abu Hurairah kecuali melalui jalur Hafsh, dan tidak pula 
dari Hafsh kecuali melalui Khubaib. Hanya saja A1 Baihaqi 
meriwayatkan dalam kitab Asy-Syu’ab melalui jalur Suhail bin Abu 
Shalih, dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Adapun yang menerima 
riwayat ini dari Suhail adalah Abdullah bin Amir A1 Aslami sebagai 
perawi lemah namun tidak dianggap matruk (ditinggalkan), dan 
haditsnya digolongkan hasan pada taraf mutaba’at (hadits 
pendukung). 


Dalam hal ini dia menukil pula lafazh otCa? ( hersedekah 

dengan tangan kanannya). Demikian pula telah dinukil oleh Sa’id bin 
Manshur dari hadits Salman A1 Farisi dengan sanad hasan, namun 
silsilah periwayatannya hanya sampai kepada Salman. Akan tetapi ia 
dapat dikategorikan sebagai hadits marfu (langsung dari Nabi SAW). 

Dalam Musnad Imam Ahmad dari hadits Anas dengan sanad 
hasan dari Nabi SAW, 


: Jli j* JLSif <L>j li :cJtl 0} 

^ J a Ljj :cJll ij\3l : Jd ^ JLii Ljj U 


FATHUL BAARI — 201 

kampungsunnah.org 



?*UJi ^ JL&t ^ Cjj J :cJls (cUJl :Jl3 VjUJi ^ 

^>iT ^ji :JtS dUl? 1 j* oj Ci :cJti t^jJi (**j -J^ 

. 4l g <w j t3^a» 


(Sesungguhnya malaikat berkata, “Ya Rabb, apakah ada di 
antara ciptaan-Mu sesuatu yang lebih hebat dari pada gunung?” 
Allah SWT berjirman, “Benar, yaitu best ” Malaikat berkata, 
“.Adakah yang lebih hebat dari pada besi?” Allah SWT berjirman, 
“Benar, yaitu api. " Malaikat berkata, “Adakah yang lebih hebat dari 
pada api? ” Allah SWT berjirman, “Benar, yaitu air. ” Malaikat 
berkata, “Adakah yang lebih hebat dari pada air?” Allah SWT 
berfirman, “Benar, yaitu angin. ” Malaikat berkata, “Adakah yang 
lebih hebat dari pada angin?” Allah SWT berjirman, “Benar, yaitu 
anak cucu Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya lain 
disembunyikannya dari tangan kirinya). 

Maksud hadits ini adalah memberi gambaran yang hebat dalam 
merahasiakan sedekah, dimana tangan kirinya meskipun dekat dengan 
tangan kanannya serta tidak pemah berpisah -seandainya tangan kiri 
diserupakan sebagai manusia- namun ia tidak mengetahui apa yang 
dilakukan oleh tangan kanan karena sangat rahasianya. Berdasarkan 
pengertian ini, maka hadits di atas berbentuk majaz tasybih (majaz 
penyerupaan). Hal ini didukung oleh riwayat Hammad bin Zaid yang 



bersedekah dengan suatu sedekah seakan-akan tangan kanannya 
menyembunyikan dari tangan kirinya). Namun ada pula kemungkinan 
berbentuk majaz hadzf (kata kiasan dengan menghapus sebagian kata 
dari kalimat), seharusnya adalah “hingga tidak diketahui oleh malaikat 
di bagian kirinya”. 

Untuk itu orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 
“kirinya” adalah dirinya sendiri, adalah anggapan yang salah. Hal ini 
menurut gaya bahasa adalah menyebutkan sebagian untuk 
keseluruhan. Karena bila demikian, maka akan terjadi kerancuan, 
dimana dirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh dirinya 
sendiri. 


202 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Adapula yang mengatakan hadits tersebut berbentuk majaz 
hadzf, dan yang dimaksud dengan kirinya adalah orang-orang yang 
berada di sebelah kirinya. 

Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang itu 
tidak riya' (pamer) dalam bersedekah, maka tidak ditulis oleh malaikal 
bagian kiri. A1 Qurthubi meriwayatkan dari sebagian gurunya bahwa 
makna hadits tersebut adalah seseorang bersedekah kepada yang 
lemah, namun sedekah ini diwujudkan dalam bentuk pembelian, 
dengan maksud melariskan dagangan orang itu atau menaikkan 
harganya. Akan tetapi pemyataan ini kurang tepat apabila dikatakan 
bahwa yang demikian merupakan maksud hadits tersebut secara 
khusus. Adapun bila dikatakan bahwa hal itu merupakan salah satu 
bentuk bersedekah secara sembunyi -sembunyi, maka ini dapat 
diterima. 

* + + 

(mengingat Allah) Apabila kata tersebut berasal dari 
kata tadzakkur maka maknanya adalah mengingat dengan hati. 

9 

Sedangkan apabila berasal dari kata dzikir C/f) maka maknanya 
adalah menyebut dengan lisannya. 

Q&- (di kesepian ) Berasal dari kata khuluw (jJ>) yang berarti 

kosong atau sepi, karena saat itu ia jauh dari sifat riya' (pamer). 
Maksudnya, adalah sepi dari berpaling kepada selain Allah, meskipun 
berada di tengah khalayak ramai. Hal ini didukung oleh riwayat A1 

^ <*■ y 

Baihaqi, j&i ^ '£* (Menyebut Allah di hadapan-Nya). Sedangkan 
pengertian pertama didukung oleh riwayat Ibnu A1 Mubarak dan 
Hammad bin Zaid, 4)1 'jZh (la mengingat Allah di tempat sepi) 

dan inilah yang lebih tepat. 

«£* (maka air matanya bercucuran ) A1 Qurthubi berkata, 

“Menetesnya air mata sesuai dengan keadaan orang yang berdzikir 
serta sejauh mana persolaan disingkap untuknya. Pada saat mengingat 
sifat-sifat keagungan-Nya, maka tangisan saat itu karena takut kepada 
Allah; dan pada saat mengingat sifat-sifat keindahan, maka tangisan 
saat itu karena rindu kepada-Nya.” 


FATHUL BAARI — 203 

kampungsunnah.org 



Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa pada sebagian riwayat 
keadaan pertama telah disebutkan secara spesifik. Dalam riwayat 

Hammad bin Zaid yang dikutip oleh A1 Jauzaqi, is! ja 


(Maka air matanya menetes karena takut kepada Allah). A1 Baihaqi 
juga menyebutkan riwayat yang sama, didukung pula oleh riwayat A1 


Hakim dari hadits Anas dari Nabi SAW, ^ <osi 'jZs [y> 

'£y_ L>j*j :J Afiyi ja 'jpjh' is! (Barangsiapa yang 


berdzikir kepada Allah lalu air matanya menetes karena takut kepada 
Allah hingga tanah basah oleh air matanya, maka ia tidak akan 
disiksa pada hari kiamat). 


Catatan penting : 

Pertama, penyebutan kata “laki-laki” pada hadits ini tidak 
berarti hanya berlaku bagi laki-laki, bahkan termasuk juga kaum 
wanita. Kecuali apabila yang dimaksud dengan imam yang adil adalah 
kekuasaan tertinggi, maka kaum wanita tidak termasuk di dalamnya. 
Adapun jika yang dimaksud tidak demikian, maka wanita masuk pula 
dalam cakupannya, seperti apabila wanita tersebut memiliki 
tanggungan lalu ia bersikap adil. Demikian pula kaum wanita tidak 
masuk dalam cakupan golongan yang melazimi masjid, karena shalat 
wanita di rumahnya lebih utama daripada di masjid. Sedangkan selain 
itu, maka kaum wanita termasuk dalam cakupan kaum laki-laki. 
Hingga pada golongan seorang laki-laki yang digoda oleh wanita, 
sesungguhnya dapat pula dibayangkan dialami oleh wanita, seperti 
apabila ia diajak berbuat zina oleh seorang raja yang tampan, lalu ia 
menolak karena takut kepada Allah, padahal ia butuh pada iming- 
iming dari sang raja. Atau seorang pemuda tampan yang dibujuk oleh 
seorang raja untuk menikahi putrinya, namun putrinya itu khawatir 
bila teijadi diantara keduanya perbuatan yang tidak layak, maka ia pun 
menolak padahal ia butuh kepada pemuda tersebut. 

Kedua, saya telah menjelaskan hadits di atas dalam bab ini 
dengan panjang lebar, meskipun menyalahi apa yang telah saya 
syaratkan untuk menjelaskan setiap hadits pada tempatnya yang 
sesuai, karena tempat yang paling sesuai untuk hadits ini adalah 
pembahasan tentang “Ar-Riqaq”. Imam Bukhari telah 
menyebutkannya pula di bab itu secara ringkas. Sedangkan pada 


204 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




pembahasan tentang “Zakat” dan “Hudud”, beliau menukil kembali 
secara lengkap. 


& «&» jk A ^ Ji y ^Sf :JU ^ 

* 

jjJl e!>C» 4lJ ^>-1 Cj*-sd :Jtas |JL»j 

^9 IjJljJ jJj i j*X3j j tJUs !>• <pr jj lljp Jf9l 

.^uJli- fjpA~ij Ja>\ ^jl5o :Jl5 . L&jiail _Lv» o*>Ci» 


661. Dari Humaid, dia berkala bahwa Anas ditanya, “Apakah 
Rasulullah SAW pemah mengenakan cincin?” Dia menjawab, “Benar, 
suatu malam beliau mengakhirkan shalat Isya' hingga tengah malam, 
kemudian beliau menghadap kepada kami dengan wajahnya setelah 
selesai shalat seraya bersabda, ‘ Manusia telah shalat dan tidur, 
sementara kalian senantiasa berada dalam shalat sejak kalian 
menunggunya’.” Anas berkata, “Seakan-akan aku melihat kepada 
kilauan cincin beliau.” 


Keterangan Hadits : 

(Vii (Anas ditanya ) Keterangan bahwa Humaid telah 

mendengar langsung riwayat dari Anas telah disebutkan pada bab, 
“Waktu Shalat Isya'”. 

0 

^ul' l Jls> (manusia telah shalat ) Yakni selain yang hadir di 

tempat itu, yaitu mereka yang shalat di rumah-rumah atau di masjid 
kaumnya. Hadits ini dapat dijadikan sebagai pendukung bagi mereka 
yang mengatakan bahwa shalat berjamaah tidak wajib. 

«- * 

»%s ^9 'jltjS pj (dan kalian senantiasa berada dalam shalat ) 
Yakni dalam pahala shalat, seperti dijelaskan sebelumnya. 

(i kilauan ) Yakni kilauan dan gemerlap cincinnya. Pembahasan 

selebihnya tentang hadits ini telah diterangkan pada bab, “Waktu Shalat 
Isya'”. Adapun pembicaraan mengenai cincin beliau SAW akan diterangkan 
pada pembahasan tentang libas (pakaian), insya Allah. 


FATHUL BAARI — 205 

kampungsunnaR.org 




37. Keutamaan Orang yang Pergi Ke Masjid dan Kembali 


Ji ^ :JU Xj £p aUI 'JS\ £ sx* J ^ 

.yi jt lit dr 3SJ1 ^ iljf tf in jJ>i y,} 


662. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “ Barangsiapa pergi ke masjid dan kembali, niscaya Allah 
akan menyiapkan untuknya tempat tinggal di surga setiap kali ia pergi 
dan kembali 


Keterangan Hadits : 

Demikian judul bab yang dinukil kebanyakan perawi, yaitu 
sesuai dengan lafazh dal am hadits. Sementara dalam riwayat Abu 

Dzar disebutkan dengan lafazh, (keluar) sebagai pengganti 'it 

(pergi). A1 Mustamli dan As-Sarakhsi menukil dengan lafazh, ‘J* 
(<barangsiapa keluar). Berdasarkan hal ini maka yang dimaksud 
dengan lafazh 'it adalah “pergi,” sedangkan lafazh ^'j adalah 

kembali. Adapun inakna asal kata 'it adalah berangkat di waktu pagi, 

sedangkan adalah pergi setelah matahari tergelineir. Kemudian 

keduanya biasa digunakan untuk inenyatakan setiap perbuatan 
berangkat dan kembali tanpa dibatasi waktu. 

£_'j jl lit OJjT ( setiap kali berangkat atau kembali) Makna 

lahiriah hadits ini menyatakan bahwa keutamaan tersebut didapatkan 
oleh setiap orang yang mendatangi masjid. Akan tetapi yang dimaksud 
adalah khusus bagi mereka yang datang untuk beribadah, dimana 
shalat adalah intinya. 


206 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




38. Apabila Qamat Untuk Shalat Telah Dilakukan Maka 
Tidak Ada Shalat Kecuali Shalat Fardhu 


os \ ° ' 0 " f o t .so. , Jtfi s '. ' f, os o s°, os e s 

4 -jI ^j£* UjAj*- -LP .jP 

✓ ’ X X- ✓ / 

<djl J* '• J ^9 (jjl JliJl-* -A-P ji-jfilp (jj 

^ ^ > ■" J* -X -X 

1&. :JIS > y ia^-j Jli <£-; «& 

^ o y It-'' O. 4 0 4 0 ^ s sO i t J „ 1 - t i« ^ * A o A a s 

:J15 J jA Jv*+s* ^ J^\ I Jli <U*-£ Uj^>- I Jli ^ j-gj 

^jji (iJULi <J JIaj Jj^fl !>bs-j C-fcw ijis jt-yslp (jj 

^■UigJ <&Coil Q ~a- j t J3 J j |»JL->J 4-lp Ail! aUI t)j-**’J 

^i 3 i 5, 1L3 aIi aiji j jLj iyjj >i d£ j£sr, 

.lT,t l^f :^L} *£> <dJl aIji J^ Jli} 


if A 

as os os s,. s o a c i x .I,/ . ^xo i o x- ^ ^ o . A s s^s 

^jp ^p ^1 Jlij wUL - ^jP jJjip AxjL 

o , X V XXX 3S o 

9 X f X OX »f C X . XX SO * 1» W X I # X w xXB^ / 0 . 1 . OS OS m S 

^jP a *>■ jj^P uJUj 4JLw>ej 4"*“!' *A^P ^*^P 

if * * 

.dJJC. 


663. Dari Abdullah Aziz bin Abdullah, dia berkata, “Ibrahim bin 
Sa’ad menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Hafsh bin 
Ashim, dari Abdullah bin Malik Ibnu Buhainah, ia berkata, “Nabi 
SAW melewati seorang laki-laki...’.” Imam Bukhari berkata bahwa 
Abdurrahman telah menceritakan kepadanya. Dia berkata bahwa Bahz 
bin Asad telah menceritakan kepada kami, Syu’bah telah 
menceritakan kepada kami, Sa’ad bin Ibrahim telah mengabarkan 
kepadaku, dia mendengar Hafsh bin Ashim berkata, “Aku mendengar 
seorang laki-laki dari Azd -yaitu Abdulah bin Malik Ibnu Buhainah- 
berkata, “Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki saat qamat untuk 
shalat telah dilakukan, sedang ia melakukan shalat dua rakaat. Ketika 
selesai shalat, maka orang-orangpun mengelilinginya dan Rasulullah 
SAW bersabda kepadanya, ‘Apakah shalat Subuh empat rakaat... 


FATHOL BAARI — 207 

kampungsunnan org 




apakah shalat Subuh empat rakaat Hadits ini diriwayatkan pula 
oleh Ghundar dan Mu’adz dari Syu’bah, dari Malik. Ibnu Ishak 
meriwayatkan dari Sa’ad, dari Hafsh, dari Abdullah Ibnu Buhainah. 
Hammad berkata, “Sa’ad telah menceritakan kepada kami dari Hafsh, 
dari Malik.” 

Keterangan Hadits : 

Judul bab ini merupakan lafazh hadits yang diriwayatkan Imam 
Muslim, para penulis kitab Sunan , 33 Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban 
dari riwayat Amr bin Dinar, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Hurairah. 
Namun terjadi perbedaan mengenai Amr bin Dinar sehubungan 
dengan persoalan; apakah ia menisbatkan hadits tersebut langsung 
kepada Rasulullah SAW atau hanya sampai pada Abu Hurairah 
(rnauquf). Sebagian mengatakan bahwa inilah yang menjadi sebab 
sehingga Imam Bukhari tidak menukil hadits itu. Karena hukum yang 
terdapat dalam hadits tersebut shahih, maka beliau menyebutkannya 
sebagai judul bab lalu disebutkan di bawahnya hadits yang dapat 
menggantikan posisinya. 

Akan tetapi cakupan hadits yang disebutkan sebagai judul bab 
lebih luas daripada hadits yang disebutkan di bab ini, karena hadits 
tersebut mencakup semua shalat fardhu, sementara hadits di bab ini 
hanya mencakup shalat Subuh. Ini dilihat dari segi lafazh, adapun dari 
segi makna, maka hukum semua shalat adalah sama. Imam Ahmad 

meriwayatkan melalui jalur lain dengan lafazh, *i'l o%# 

{Tidak ada shalat kecuali shalat yang karena qamat dilakukan). 

{apabila qamat telah dilakukan) Yakni telah diinulai. Hal itu 
telah ditegaskan oleh Muhammad bin Jahadah dari Amr bin Dinar 
sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan lafazh, “Apabila 
muadzdzin mulai melakukan qamat”. 

{Tidak ada shalat ) Yakni shalat yang sah atau shalat yang 
sempuma. Penafsiran yang pertama nampaknya lebih tepat, karena 
lebih dekat pada penafian hakikat shalat. Akan tetapi oleh karena Nabi 
SAW tidak menghentikan shalat laki-laki itu namun mencukupkan 
dengan mengingkarinya, maka hal ini menunjukkan bahwa yang 


33 Yang dimaksud dengan para penulis kitab Sunan adalah; Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah 
dan An-Nasa’i -peneij. 


208 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 






dimaksud adalah penafian kesempumaan. Ada pula kemungkinan 
penafian di sini bermakna larangan, yakni janganlah kalian shalat pada 
saat tersebut. Kemungkinan ini didukung oleh riwayat Imam Bukhari 
dalam kitabnya At-Tarikh serta A1 Bazzar dan selain keduanya dari 
Muhammad bin Ammar, dari Syuraik bin Abi Namr, dari Anas, dari 
Nabi SAW sama seperti hadits di bab ini. Disebutkan pula, “ Beliau 
melarang untuk shalat apabila qamat telah dilakukan” Lafazh 
dengan bentuk larangan ini disebutkan pula dalam riwayat Imam 
Ahmad melalui jalur lain dari Ibnu Buhainah sehubungan dengan 
kisah ini, beliau bersabda, ‘‘‘‘Janganlah kalian menjadikan shalat ini 
seperti shalat Zhuhur, dan jadikanlah antara keduanya pemisah.” 
Larangan di sini berindikasi tanzih (bukan haram), berdasarkan 
keterangan terdahulu bahwa Nabi SAW tidak menghentikan shalat 
laki-laki tersebut. 

{Kecuali shalat fardhu) Di sini terdapat larangan untuk 
melakukan shalat sunah setelah qamat mulai dilakukan, baik shalat 
sunah Rawatib maupun shalat sunah lainnya. Muslim bin Khalid 
menambahkan dari Amr bin Dinar sehubungan dengan hadits ini, 
“ Dikatakan, ‘Wahai Rasulullah, tidak juga shalat (sunah) dua rakaat 
fajar?’ Beliau bersabda, ‘Tidak pula shalat dua rakaat fajar’T 
Riwayat ini dinukil oleh Ibnu Adi saat menyebutkan biografi Yahya 
bin Nashr bin A1 Hajib dengan sanad hasan. 

Shalat fardhu dalam hadits ini mencakup shalat fardhu yang 
akan dilakukan pada waktunya maupun shalat fardhu yang telah luput 
waktunya (qadha'). Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah shalat 
fardhu yang akan dilakukan pada waktunya. Hal itu telah ditegaskan 
oleh Imam Ahmad dan Ath-Thahawi dari jalur lain, dari Abu 

Salamah, dari Abu Hurairah dengan lafazh, *i!| obC? bte oWaIi c~*Ji lit 

> a> 

{Apabila qamat untuk shalat telah dilakukan, maka tidak ada 
shalat kecuali yang karenanya qamat dilakukan). 

Jk-y. y {Nabi SAWmelewati seorang laki- 

laki) Imam Bukhari tidak menyebutkan lafazh riwayat Ibrahim bin 
Sa’ad, namun beliau langsung berpindah ke riwayat Syu’bah. Sikap 
beliau ini memberi asumsi bahwa lafazh keduanya adalah sama, 
padahal kenyataannya tidak demikian. Riwayat Ibrahim bin Sa’ad 
telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad seperti di atas 


FATHUL BAARI — 209 

kampungsunnah.org 



dengan lafazh, “Beliau SAW raelewati seorang laki-laki yang shalat 
sementara qamat untuk shalat Subuh telah diiakukan.” Maka beliau 
SAW membicarakan sesuatu dengan orang itu yang kami tidak tahu 
apa itu (yang dibicarakan), Ketika selesai shalat, maka kami pun 
mengelilingi laki-laki tersebut seraya berkata, “Apakah yang 
disabdakan oleh Rasulullah SAW?” Laki-laki itu berkata, “Beliau 
bersabda kepadaku, ‘Hampir-hampir salah seorang di antara kamu 
melakukan shalat Subuh empat rakaat 

Kalimat hadits ini ada perbedaan dengan lafazh hadits yang 
diriwayatkan Syu’bah. Di sini dinyatakan bahwa Nabi SAW berbicara 
dengan laki-laki itu saat ia sedang shalat. Sementara riwayat Syu’bah 
mengindikasikan bahwa Nabi SAW berbicara dengan laki-laki itu 
setelah selesai shalat. Namun kedua versi ini mungkin dipadukan 
dengan mengatakan bahwa Nabi SAW pertama berbicara dengan laki- 
laki itu secara sirr (perlahan). Oleh sebab itu, para sahabat harus 
bertanya kepada laki-laki yang dimaksud. Kemudian beliau SAW 
berbicara untuk kedua kalinya setelah selesai shalat dengan suara 
keras sehingga didengar oleh semuanya. Adapun faidah Nabi SAW 
mengulanginya adalah untuk menekankan pengingkaran beliau 
terhadap apa yang diiakukan oleh laki-laki itu. 

LLj (aku mendengar seorang laki-laki dari Azd ) 
Dalam riwayat A1 Ashili disebutkan, ;LAI' (Dari Asad), dan inilah 
yang benar dalam tinjauan bahasa. 

Z&J iUU iS (ia dipanggil Malik Ibnu Buhainah ) 

Demikian yang dikatakan oleh Syu’bah sehubungan dengan sahabat 
tersebut. Begitu juga dengan Abu Awanah dan Hammad bin Salamah. 
Sementara para pakar hadits seperti Yahya bin Ma’in, Ahmad, 
Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, A1 Ismaili, Ibnu Asy-Syarafi, Ad- 
Daruquthni, Abu Mas’ud dan yang lainnya memvonis mereka telah 
melakukan kekeliruan pada dua tempat: 

Pertama, sesungguhnya Buhainah adalah ibunya Abdullah, 
bukan ibunya Malik. 

Kedua, Sesungguhnya yang menjadi sahabat dan yang menukil 
riwayat tersebut adalah Abdullah bukan Malik, yaitu Abdullah bin 
Malik bin A1 Qisyb. Adapun A1 Qisyb adalah gelar, sedangkan 
namanya adalah Jundub bin Nadhlah bin Abdullah. 


210 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Ibnu Sa’ad berkata, “Malik bin Qisyb datang ke Makkah -yakni 
pada masa jahiliyah- lain bersekutu dengan Bani Muthalib bin Abdi 
Manaf. Lain ia menikahi Buhainah binti A1 Hants bin A1 Muthalib 
yang bemama Abdah, dan Buhainah adalah gelamya. Buhainah hidup 
hingga Islam datang, maka ia pun masuk Islam serta menjadi seorang 
sahabat wanita. Adapun anaknya yang bemama Abdullah telah masuk 
Islam sejak awal. Tidak ada seorang pun yang memasukkan Malik 
dalam golongan sahabat, kecuali sebagian mereka yang mendasarinya 
dengan pandangan di atas tanpa mampu mendalami persoalan. 
Demikian pula Ad-Dawudi menyatakan keheranannya atas sikap 
pensyarah Shahih Bukhari yang mempermasalahkan sanad hadits ini. 
Ad-Dawudi berkata, “Perbedaan ini tidaklah berpengaruh, karena 
mana saja di antara kedua orang itu (Abdullah dan Malik) yang 
menukil hadits ini, mereka sama-sama sahabat. 

Ibnu Abdul Barr menukil perbedaan pendapat mengenai 
Buhainah; apakah ia ibunya Abdullah atau ibunya Malik? Yang benar 
Buhainah adalah ibunya Abdullah seperti yang telah dijelaskan. Oleh 
sebab itu, ditulis dengan Ibnu Buhainah (yakni ditambah alif pada kata 
bin). Kedudukannya dan segi tata bahasa sama dengan Abdullah, 
sebagaimana penulisan nama Abdullah bin Ubay ibnu Salul dan 
Muhammad bin Ali ibnu A1 Hanafiyah. 

VJrj iJ'j (melihat seorang laki-laki ) Dia adalah Abdullah, perawi 

hadits ini, sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad melalui jalur 
Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari Abdullah, 
bahwasanya Nabi SAW melewatinya dan ia sedang melakukan shaiat. 
Dalam riwayat Imam Ahmad yang lain disebutkan, “Beliau SAW 
keluar sedangkan Ibnu A1 Qisyb sedang shaiat.” Sementara pada 
sebagian perawi di tempat ini tercantum, “Ibnu Abi Qisyb”. Tapi ini 
merupakan kesalahan. 

Kisah serapa dialami Ibnu Abbas, dimana dia berkata, “Aku 
shaiat sementara muadzdzin mulai qamat. Maka Nabi SAW 
menarikku dan bersabda, ‘Apakah engkau akan shaiat Subuh empat 
rakaat?’’’'’ Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, A1 
Bazzar, A1 Hakim dan selain mereka. Dengan demikian, kemungkinan 
peristiwa tersebut teijadi lebih dari sekali. 

aj £>*i (manusia mengelilinginya ) Secara lahiriah yang 
dikelilingi adalah Nabi SAW. Akan tetapi lafazh yang dinukil melalui 

FATHUL BAARI —211 

kampungsunnah.org 



jalur periwayatan Ibrahim bin Sa’ad yang telah disebutkan 
menyatakan bahwa yang dikelilingi adalah laki-laki yang shalat 
tersebut. 

siijf {apakah shalat Subuh empat rakaat) Pertanyaan ini 

berkonotasi pengingkaran, dan beliau mengulangi ucapannya untuk 
mempertegas pengingkaran. 

Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai hikmah 
pengingkaran ini. A1 Qadhi Iyadh dan yang lainnya mengatakan 
bahwa pengingkaran tersebut untuk memberi pelajaran kepada 
manusia agar jangan sampai setelah zaman berlalu mereka mengira 
bahwa hal itu wajib hukumnya. Pandangan ini didukung oleh riwayat 

Ibrahim bin Sa’ad, (Hampir-hampir salah seorang di 

antara kamu ). Berdasarkan hal ini, jika ada jaminan bahwa hal 
tersebut tidak akan teijadi, maka perbuatan itu tidak dianggap makruh. 
Akan tetapi pandangan ini tidak dapat diterima berdasarkan makna 
umum hadits yang dijadikan judul bab. Ulama lain mengatakan bahwa 
hikmah yang dimaksudkan adalah agar jangan sampai teijadi 
kesamaran antara shalat fardhu dan shalat sunah. Sementara An- 
Nawawi berpendapat bahwa hikmahnya adalah agar seseorang 
mempersiapkan diri sepenuhnya untuk melakukan shalat fardhu dari 
awal, lalu ia langsung melaksanakannya setelah imam masuk dalam 
shalat. Di samping itu, memelihara kesempumaan pelaksanaan shalat 
fardhu adalah lebih utama daripada menyibukkan diri dengan shalat- 
shalat sunah. Demikian pemyataan An-Nawawi. 

Pandangan ini selaras dengan mereka yang beranggapan adanya 
syariat mengganti shalat sunah, dan ini merupakan pendapat jumhur 
ulama. Dari sini, maka bagi siapa yang tidak berpendapat demikian 
akan berkata, “Apabila seseorang mengetahui bahwa ia masih sempat 
mendapatkan rakaat pertama bersama imam, maka ia diperbolehkan 
melakukan shalat (sunah).” Sebagian mereka berkata, “Apabila shalat 
sunah yang sedang dilakukan sudah memasuki rakaat terakhir, maka 
tidak makruh baginya menyibukkan diri dengan shalat sunah, dengan 
syarat tidak teijadi kesamaran.” 

Pendapat pertama dikemukakan oleh golongan Maliki, 
sementara pendapat kedua dikemukakan oleh golongan Hanafi. 
Seakan-akan ketika mereka melihat adanya kontradiksi antara anjuran 
untuk mendapatkan shalat sunah dengan larangan untuk 


212 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



melakukannya pada saat tersebut, maka mereka pun hendak 
mengompromikan keduanya. 

Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa sebab 
pengingkaran tersebut adalah tidak adanya pemisahan antara shalat 
fardhu dan shalat sunah, sehingga bisa saja teijadi kesamaran antara 
keduanya. Pandangan ini menjadi kecenderungan Ath-Thahawi, dan 
dia mendukungnya dengan sejumlah hadits yang memerintahkan hal 
tersebut. Sebagai konsekuensinya apabila shalat itu dilakukan di pojok 
masjid, maka tidak dianggap makruh. Tapi ini tidak sesuai dengan 
keterangan terdahulu, sebab apabila maksudnya sekedar memisahkan 
antara shalat fardhu dan shalat sunah, maka tidak akan diingkari 
dimana sudah pasti Ibnu Buhainah terlebih dahulu menyelesaikan 
shalat sunahnya dengan memberi salam, kemudian memasuki shalat 
Subuh. Hal ini diindikasikan pula oleh hadits Qais bin Amr yang 

diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, aJJ 

jv-al' qa (Bahwasanya ia shalat dua rakaat Fajar setelah 

selesai melakukan shalat Subuh). Oleh karena Nabi SAW tidak 
mengingkari perbuatannya -saat dilaporkan kepada beliau SAW- yang 
mengganti shalat sunah Fajar setelah shalat fardhu Subuh, dimana ia 
melakukannya tanpa terpisah, maka hal ini menunjukkan bahwa 
pengingkaran terhadap Ibnu Buhainah adalah karena perbuatannya 
yang melakukan shalat sunah saat shalat fardhu sedang ditegakkan. ini 
selaras dengan hadits yang disebutkanpadajudul bab. 

Sementara itu Ibnu Umar memahami bahwa larangan tersebut 
berlaku khusus bagi mereka yang berada di masjid, tidak bagi mereka 
yang berada di luar masjid. Oleh sebab itu, telah dinukil melalui 
riwayat yang shahih bahwa beliau melempari orang-orang yang 
melakukan shalat sunah di masjid setelah qamat dilakukan dengan 
kerikil. Telah dinukil pula melalui riwayat yang shahih bahwa beliau 
sedang berjalan menuju masjid, lalu beliau mendengar qamat, maka 
beliau shalat dua rakaat sunah Fajar di rumah Hafshah. Kemudian 
beliau masuk masjid dan shalat bersama imam. 

Ibnu Abdul Barr dan ulama lainnya berkata, “Yang dijadikan 
pedoman (hujjah) saat teijadi perbedaan pendapat adalah Sunnah. 
Barangsiapa yang berpegang dengan Sunnah sungguh ia telah 
beruntung. Untuk itu meninggalkan shalat sunah saat qamat, dan 
melaksanakannya sesudah shalat fardhu lebih dekat kepada mengikuti 


FATHUL BAARI — 213 

kampungsunnah.org 



Sunnah. Hal ini diperkuat dari segi makna, dimana perkataannya, 
‘Hayya alash-shalah (marilah menuju shalat)’, yakni shalat yang 
karenanya qamat dilakukan. Maka, manusia yang paling tepat dalam 
memenuhi ajakan itu adaiah mereka yang tidak menyibukkan diri 
dengan urasan lain.” 

Makna umum yang terkandung dalam sabda Nabi SAW “Tidak 
ada shalat kecuali shalat fardhu ” telah dijadikan sebagai dalil bagi 
mereka yang mengatakan bahwa shalat sunah dihentikan saat 
mendengar qamat untuk shalat fardhu. Ini merupakan pendapat Abu 
Hamid dan selainnya dari kalangan ulama madzhab Syafi'i. Namun 
ulama yang lain mengkhususkan larangan ini bagi mereka yang 
memulai shalat sunah saat qamat sedang dilakukan, sebagai 
pengamalan kandungan firman Allah SWT dalam surah Muhammad 

ayat 33 yang berbunyi, 'yiiaJ Tj (Dan janganlah kalian 

membatalkan amal-amal kamu). 

Dalam hal ini dibedakan hukum orang yang khawatir akan 
ketinggalan jamaah shalat fardhu, dimana dalam kondisi seperti ini ia 
hams menghentikan shalat sunahnya. Namun apabila tidak ada 
kekhawatiran dalam hal ini, maka ia boleh melanjutkan shalat 
sunahnya. 

c-*3i ^li (yang karenanya qamat dilakukan ) Kalimat ini telah 

dijadikan dalil tidak bolehnya seseorang untuk melakukan shalat 
sunah maupun fardhu dengan bermakmum pada imam yang 
melakukan shalat fardhu yang lain, seperti melakukan shalat Zhuhur 
dengan mengikuti imam yang melakukan shalat Ashar. Namun 
seseorang diperbolehkan mengikuti imam yang sedang shalat fardhu, 
meskipun ia telah melakukan shalat tersebut sebelumnya. 


39. Batasan Orang yang Sakit Untuk Menghadiri Shalat 

Jamaah 


L Js■ l aIII 'A-jSs- hip df :JlS pjl-'yi J* 

fLj dd ill JA Jjl >> dJ :°oil5 g } ptA 


214 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



ji £^ 2 £~o J i±Ya\Jl* ^ ,»li lil J-^-j Jy IjI 01 :<5 J-is 

✓ 0 * + ^ * 

liu-jj J£jl lJUs 5iili3i Slpii 4 I IjSlpfi Slplj ^ll'L JIUj 

4 UI ^Jlv3 ,^»Jl A^rJ 3 JU^S _Jy r-j^>t3 u^lJlj Jy IjI !j^>° 

AjUrJ Jijl ^15"" J (j^ 2 "_/**& 4~Ju 'J* Jp 

JJ Ji Jt* Jj Ji tj\l 'pz 01 jj Ji Sijii c^Ji J* piiij 
jlJj : Ju^sp JJ .aZ* J\ P>r aj j*j CiijliJ of 

' ^ J , J / - > ^ P ^ 1 *^ J, __ *_ i s 

jjJuaj ^j-ljlj 4pCaj JCsy ^Jy 06 (jJi aJs- ^-Ui 

^ # '' 

julp^l jp JJ j* SjlS y\ «Gj .J*3 :a^iJ Jui S!>Caj 

- «" ■" # ^ 

jCaj jri OlS^i ^jI jL~j ^jP I4 jjL*-« j.;I iljj ,*Jfijo 

# # '' o' "• 


.Cil5 


664. Dari A1 Aswad, dia berkata, “Kami berada di samping 
Aisyah RA, lalu karni menyebut sikap tekun melakukan shalat serta 
mengagungkannya.” Aisyah berkata, “Ketika Rasulullah SAW 
menderita sakit yang membawa kepada kematiannya, maka shalat pun 
telah tiba dan adzan dikumandangkan. Beliau bersabda, 
l Perintahkanlah Abu Bakar untuk shalat mengimami manusia '. Maka 
dikatakan kepada beliau SAW, ‘Sesungguhnya Abu Bakar seorang 
laki-laki yang mudah terharu, Apabila ia menggantikan posisimu, 
maka dia tidak akan mampu untuk shalat mengimami manusia’. Nabi 
SAW mengulangi sabdanya dan mereka pun mengulangi perkataan 
tadi kepada beliau. Lalu Nabi SAW mengulangi untuk yang ketiga 
kalinya seraya bersabda, * Sesungguhnya kalian adalah sahabat- 
sahabat wanita Yusuf, perintahkanlah Abu Bakar agar shalat 
mengimami manusia ’. Abu Bakar keluar lalu shalat. Lalu Nabi SAW 
mendapatkan dirinya merasa ringan, maka beliau keluar dengan 
dipapah dua laki-laki. Seakan-akan aku melihat kedua kakinya 
membentuk garis di tanah (kakinya terseret di tanah) karena rasa sakit 


FATHUL BAARI — 215 

kampungsunnah.org 



yang dideritanya. Maka Abu Bakar bermaksud mundur, namun Nabi 
SAW mengisyaratkan kepadanya yang berarti, ‘Tetaplah di tempatmu. 
Kemudian beliau didudukkan di samping Abu Bakar.” Dikatakan 
kepada A1 A’masy, “Apakah Nabi SAW shalat dan Abu Bakar shalat 
mengikuti shalatnya, sedangkan manusia shalat mengikuti shalat Abu 
Bakar?” Beliau mengisyaratkan dengan kepalanya yang berarti, 
“Benar.” 

Sebagian hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Syu’bah, 
dari A1 A’masy. Lalu Muawiyah menambahkan, “Beliau SAW duduk 
di sebelah kiri Abu Bakar, maka Abu Bakar shalat sambil berdiri.” 


jllp <lil Jj£ ll! p oJlS : JlS 4JJI jIp 4JJI jIIp 

* * 
s * & . 9 / y ^ ,»o _ £ 

s'". * t • * f * 1* * y * * » 

(.4J (JiUS ^ 4*-ljjl 03 4*?!-j 

Jts .>T ^di ^ Oirj terj ikj J&J £ 

# O' ' ' 

dr® J-®j Jba* cX-MIp oils d Oiii o> imJJI 

.oJli y ^ > :JlS cSl :ois JU-f fj gjJJi 

665. Dari Ubaidillah bin Abdullah, dia berkata, “Aisyah berkata, 
‘Ketika sakit Nabi SAW semakin berat dan rasa sakit yang dideritanya 
bertambah parah, beliau minta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat 
di rumahku, dan mereka pun mengizinkan beliau. Maka beliau keluar 
dengan dipapah dua laki-laki, kedua kakinya membentuk garis 
ditanah. Beliau SAW dipapah Abbas dan seorang laki-laki yang 
lain’.” 


Ubaidillah berkata, “Aku menyebutkan kepada Ibnu Abbas apa 
yang dikatakan oleh Aisyah, maka Ibnu Abbas berkata kepadaku, 
‘Apakah engkau tahu siapa laki-laki yang tidak disebutkan oleh 
Aisyah?’ Aku berkata, ‘Tidak’. Ibnu Abbas menjawab, ‘la adalah Ali 
bin Abu Thalib’.” 


216 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




Keterangan Hadits : 

(Bab batasan orang yang sakit untuk menghadiri shalat jamaah) 
rbnu At-Tin berkata mengikuti Ibnu Baththal, “Makna kata ‘ hadd’ di 
sini adalah ‘hiddah’ yang berarti kekuatan atau semangat.” Kata 
“hadd” bermakna “ hiddah ” telah dinukil oleh A1 Kisa'i. Hal yang 
serupa adalah perkataan Umar tentang Abu Bakar, “Aku melihat 
darinya sebagian daripada hadcF, yakni kekuatan atau semangat. 
Adapun yang dimaksud di sini adalah motivasi untuk menghadiri 
shalat jamaah. 

Ibnu At-Tin berkata, “Boleh juga dikatakan dengan lafazh jidd’ 
(mengganti huruf ha ' dengan jim) yang berarti bersungguh-sungguh 
dalam suatu urusan. Namun saya tidak mendengar seorang pun yang 
menukil riwayat tersebut dengan lafazh jidd. ” Demikian pemyataan 
Ibnu At-Tin. Tetapi Ibnu Qurqul telah menukil riwayat dengan lafazh 
"‘jidd” dan menisbatkannya kepada A1 Qabisi. 

Ibnu Rasyid berkata, “Sesungguhnya makna hadits adalah apa 
yang menjadi standar bagi orang yang sakit untuk bisa menghadiri 
shalat jamaah, karena apabila sakitnya sangat parah, maka ia tidak 
dituntut untuk ikut shalat beijamaah. Adapun kesesuaian hal ini 
dengan hadits adalah keluamya beliau SAW dengan dipapah orang 
lain, karena kondisinya yang sangat lemah. Seakan-akan beliau 
mengisyaratkan bahwa barangsiapa yang telah sampai pada kondisi 
demikian, maka tidak disukai lagi baginya untuk ikut hadir shalat 
beijamaah, kecuali apabila ia mendapatkan orang yang bisa 
memapahnya. Adapun sabda beliau SAW dalam hadits terdahulu, 

°Jj (Niscaya mereka akan mendatangi keduanya meski 

merangkak) disebutkan dalam konteks penekanan.” Dia juga berkata, 
“Maksudnya adalah bab batasan bagi orang sakit untuk menghadiri 
shalat berjamaah.” Demikian yang dikatakan Ibnu Rasyid. 

4 J ot a (jJJi (sakit beliau yang membawa kepada 

kematiannya ) Pembicaraan mengenai hal ini akan dijelaskan pada 
pembahasan tentang Al Maghazi (peperangan) berkenaan dengan 
sebab, waktu permulaan serta lamanya. Imam Az-Zuhri telah 
menjelaskan dalam riwayatnya -seperti yang terdapat pada hadits 
kedua di bab ini- bahwa kejadian itu berlangsung setelah sakit beliau 
SAW semakin parah dan beliau telah menetap di rumah Aisyah. 


FATHUL BAARI — 217 

kampungsunricili.org 




pya^xS (waktu shalat pun telah tiba) Yang dimaksud 

adalah shalat Isya', seperti pada riwayat Musa bin Abi Aisyah yang 
akan disebutkan pada bab “Sesungguhnya Imam dijadikan untuk 
Diikuti”. Kami akan menyebutkan perbedaan pendapat mengenai hal 
itu di tempatnya, insya Allah. 

OiU (maka adzan dilakukan ) Yang dimaksud adalah adzan untuk 

shalat, Namun adapula kemungkinan yang dimaksud dengan kata 
“adzan” di sini adalah “diberitahukan”. Kemungkinan ini didukung 
oleh riwayat Abu Muawiyah dari A1 A’masy yang akan disebutkan 

pada bab “Seseorang yang Mengikuti Imam”, dengan lafazh, J*Aj *£■ 

Oijj {Bilal datang memberitahukan tentang shalat). Dalam 

hadits ini disebutkan nama laki-laki yang tidak dijelaskan pada 
riwayat di atas. 


Dalam riwayat Musa bin Abu Aisyah dijelaskan bahwa beliau 
SAW lebih dahulu bertanya, “ Apakah waktu shalat telah masuk ?” dan 
Beliau SAW bersiap-siap keluar untuk shalat, namun beliau jatuh 
tidak sadarkan diri,.. (A1 Hadits). 


L'f Ijy (perintahkanlah Abu Bakar untuk shalat 


mengimami manusia ) Hal ini dijadikan dalil bahwa orang yang 
menyuruh orang lain untuk memerintahkan sesuatu, maka orang yang 
menyuruh itu dianggap sebagai orang yang memerintahkan hal itu. Ini 
adalah masalah yang terkenal di dalam ilmu ushul. Adapun orang 
yang tidak sependapat mengatakan, bahwa makna hadits itu adalah: 
sampaikan kepada Abu Bakar bahwa aku memerintahkannya. 
Sedangkan untuk menghindari perbedaan tersebut, kita katakan bahwa 
apabila yang dimaksud adalah bahwa ia bukan orang yang sebenamya 
menyuruh, maka ini dapat diterima, karena tidak ada lafazh perintah 
bagi orang kedua. Namun apabila yang dimaksud bahwa ia tidak 
masuk dalam konsekuensi perintah itu, maka ini tidak dapat diterima. 
Wallahu a'lam. 


aJ JJis {maka dikatakan kepada beliau) Yang mengucapkan 
perkataan ini adalah Aisyah, seperti yang akan disebutkan. 


218 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



(terharu ) Kata tersebut berasal dari kata yang berarti 

kesedihan yang sangat. Namun yang dimaksud adalah hatinya sangat 
lembut. Sementara dalam riwayat Ibnu Hibban dari Ashim, dari 
Syaqiq, dari Masruq, dari Aisyah, sehubungan dengan hadits ini 
dikatakan, “Ashim berkata, *Al Asif berarti yang lembut dan 
penyayang’.” Kemudian akan disebutkan setelah enam bab dari hadits 
Ibnu Umar sehubungan dengan kisah ini, “Aisyah berkata kepada 
beliau SAW, ‘Sesungguhnya ia adalah laki-laki yang sangat lembut. 
Apabila membaca maka akan dikalahkan oleh tangisannya’.” Hal 
senada dinukil pula dari hadits Abu Musa. Adapun riwayat dari Malik, 
dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah dengan lafazh, “Aisyah 
berkata, £ Aku berkata bahwa sesungguhnya Abu Bakar apabila 
menggantikan posisimu, maka tidak dapat memperdengarkan 
bacaannya kepada manusia disebabkan oleh tangisannya. Maka, 
perintahkanlah Umar’.” 

d tjilpia (mereka mengulangi perkataan itu kepadanya ) Yakni 

mereka yang berada dalam rumah saat itu. Pada hakikatnya yang 
mengucapkan perkataan ini adalah Aisyah RA, akan tetapi lafazh 
hadits diungkapkan dalam bentuk jamak (plural), karena orang-orang 
yang berada di sekelilingnya berstatus sebagai orang-orang yang 
menyetujui Aisyah dalam hal ini. Disebutkan dalam hadits Abu Musa 

dengan lafazh tunggal, yakni oilii ( Maka ia mengulangi), sementara 
dalam riwayat Ibnu Umar, ( Maka ia pun mengulang-ulang). 


* .» » * 



: Sdldl ittU (i maka beliau SAW mengulangi 


untuk yang ketiga kalinya seraya bersabda, “Sesungguhnya kalian 
adalah sahabat-sahabat wanita Yusuf.”) Pada kalimat ini terdapat 
lafazh yang tidak disebutkan, dan hal itu telah dijelaskan oleh Malik 
dalam riwayatnya bahwa yang berbicara dengan Nabi SAW saat itu 
adalah Hafshah binti Umar atas perintah Aisyah RA. Disebutkan juga, 
“Maka perintahkanlah Umar. Beliau bersabda, l Ah, sesungguhnya 
kalian adalah sahabat-sahabat Yusuf.” Maksudnya bahwasanya 
kalian sama seperti sahabat-sahabat wanita Yusuf, yang 
menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada dalam hati. 
Kemudian meski kalimat itu dalam bentuk jamak, namun yang 
dimaksud hanya satu orang, yakni Aisyah. Sebagaimana halnya lafazh 


FATHUL BAARI — 219 

kampungsunnah.org 



(sahabat-sahabat wanita) juga dalam bentuk jamak, padahal 
yang dimaksud adalah Zulaikha saja. 

Persamaan keduanya adalah bahwa Zulaikha mengundang para 
wanita seraya menghormati dan menjamu mereka dengan baik, 
padahal yang dia maksudkan lebih daripada itu, yaitu agar wanita- 
wanita tersebut melihat ketampanan Yusuf serta dapat memahami 
mengapa ia mencintainya. Adapun Aisyah menampakkan bahwa 
faktor yang mendorongnya untuk memalingkan jabatan imam dari 
bapaknya adalah keadaan bapaknya yang tidak dapat 
memperdengarkan bacaan kepada rnakmum disebabkan ia mudah 
menangis. Padahal yang ia maksudkan lebih daripada itu, yakni agar 
manusia tidak menolak Abu Bakar RA. Hal ini telah beliau nyatakan 
secara tegas di kemudian hari, dimana beliau berkata, “Sungguh aku 
telah menanggapi perkataan beliau SAW, dan tidak ada yang 
mendorongku melakukan hal itu kecuali karena terbersit dalam hatiku 
bahwa sepeninggal beliau SAW nanti, manusia tidak akan menyukai 
seorang pun yang menggantikan kedudukannya.” (A1 Hadits). 
Selengkapnya akan disebutkan pada bab, “Wafatnya Nabi SAW,” di 
bagian akhir pembahasan tentang Al Maghazi (peperangan), insya 
Allah. Hadits ini telah diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. 

Berdasarkan keterangan ini, maka teijawablah permasalalian 
yang dikemukakan sebagian orang yang mengatakan, “Sesungguhnya 
sahabat-sahabat wanita Yusuf tidak bersikap menampakkan sesuatu 
yang berbeda dengan apa yang ada dalam hati mereka.” 

Dalam riwayat yang mursal hasan Ibnu Khaitsamah 
menyebutkan bahwa Abu Bakar memerintahkan Aisyah agar 
berbicara dengan Rasulullah SAW supaya jabatan tersebut diberikan 
kepada orang lain. Maka Aisyah hendak mencapai tujuan tadi dengan 
menempuh segala cara, namun tidak berhasil. Dalam kitab Al Amali 
oleh Ibnu Abdussalam disebutkan, bahwa kaum wanita mendatangi 
istri Al Aziz untuk mengecam perbuatannya. Akan tetapi maksud 
mereka dalam hati adalah memalingkan Yusuf kepada diri mereka. 
Demikian yang dikatakan, akan tetapi konteks ayat tidak mendukung 
pendapat tersebut. 


220 — FATHUL BAARI 

Tcampungsunnah.org 



Catalan 


Hammad bin Abi Sulaiman menambahkan dalam riwayatnya 
terhadap hadits ini dari Ibrahim bahwa Abu Bakarlah yang telah 
memerintahkan Aisyah agar mengisyaratkan kepada Rasulullah untuk 
menunjuk Umar menjadi imam shalat, Rhvayat ini dinukil oleh Ad- 
Dauraqi dalam Musnad- nya. Imam Malik menambahkan dalam 
riwayatnya yang telah kami sitir, “Hafshah berkata kepada Aisyah, 
‘Aku tidak pemah mendapatkan kebaikan darimu’.” Hal serupa 
disebutkan pula oleh A1 Ismaili ketika menukil hadits pada bab ini. 

Hanya saja Hafshah berkata demikian karena perkataannya 
bertepatan pada kali yang ketiga dari tanggapan yang diajukan kepada 
Nabi SAW. Nabi SAW tidak bisa ditanggapi lagi setelah beliau SAW 
mengulangi perkataannya sebanyak tiga kali. Maka ketika Nabi SAW 
mengucapkan kalimat yang berindikasi pengingkaran atas perbuatan 
mereka, yaitu bahwa mereka adalah sahabat-sahabat wanita Yusuf, 
maka timbul dalam diri Hafshah perasaan tidak enak terhadap Aisyah 
karena Aisyah yang telah memerintahkannya. Barangkali Hafshah 
mengingat kembali peristiwa yang dialaminya bersama Aisyah dalam 
kisah buah maghafir (rasanya manis dan baunya tidak sedap) seperti 
yang akan diterangkan. 

Jn jj! (maka Abu Bakar keluar) di sini terdapat kalimat 

yang tidak disebutkan, sebagaimana diindikasikan oleh konteks 
kalimat. Hal itu telah dijelaskan dalam riwayat Musa bin Abu Aisyah 

dengan lafazh, ebii (Maka ia (Abu Bakar) didatangi oleh 

seorang utusan), yakni Bilal, karena ia adalah orang yang paling 
mengetahui tentang masuknya waktu shalat. Lalu Abu Bakar 
memenuhinya. Masih dalam riwayat beliau, disebutkan pula, “Utusan 
itu berkata kepada beliau, ‘ Sesungguhnya Rasulullah SAW 
memerintahkan kepadamu untuk shalat mengimami manusia’. Abu 
Bakar berkata -dan ia seorang yang sangat lembut, ‘Wahai Umar, 
shalatlah mengimami manusia’. Umar berkata kepadanya, Engkau 
lebih berhak atas hal itu 

Perkataan Abu Bakar dalam riwayat ini, maksudnya bukan 
seperti yang dimaksudkan oleh Aisyah. An-Nawawi berkata, 
“Sebagian ulama memahami bahwa Aisyah mengucapkan perkataan 
ini dalam rangka tawadhu (merendahkan hati), padahal sesungguhnya 
tidak demikian. Bahkan perkataan itu diucapkannya karena alasan di 


FATHUL BAARI — 221 

kampungsunnah.org 




atas, yakni sifatnya yang lembut dan mudah menangis. Maka Aisyah 
khawatir bacaan Abu Bakar tidak dapat didengar oleh makmum.” Ada 
pula kemungkinan Abu Bakar RA memahami bahwa ditunjuknya dia 
sebagai imam shalat merupakan isyarat akan pengangkatan sebagai 
imam (pemimpin) yang memegang kekuasaan. Abu Bakar menyadari 
akan beratnya tugas tersebut. Sementara itu dia mengetahui 
kemampuan Umar dalam memegang urusan itu, maka dia pun 
memilihnya. Pandangan ini dipertegas oleh sikap Abu Bakar ketika 
teijadi pembaiatan khalifah pertama, dirnana dia mengusulkan agar 
orang-orang memilih antara membaiat Umar atau Abu Ubaidah bin A1 
Jarrah. 


Namun yang nampak bahwa dia belum mengetahui tanggapan 
yang diajukan Aisyah kepada Nabi SAW atas perintah itu. Abu Bakar 
memahami perintah yang ditujukan kepadanya hanya bersifat 
penyerahan, baik dilakukannya sendiri atau ia menunjuk orang lain. 
A1 Qurthubi berkata, “Peristiwa tersebut dapat dipahami bahwa orang 
yang ditunjuk untuk menggantikan imam shalat, maka ia boleh 
menunjuk orang lain, tanpa harus ada izin secara khusus.” 


m a fas 6* aIh 


(Maka Nabi SAW 


mendapati dirinya merasa ringan [sakitnya berkurang]) Secara 
lahiriah bahwa Nabi SAW merasakan demikian pada saat itu juga. 
Namun ada pula kemungkinan hal itu teijadi beberapa waktu 
kemudian, sehingga dalam kalimat terdapat lafazh yang tidak 
disebutkan (mahdzuf) seperti perkataannya, “Maka Abu Bakar 
keluar.” Keterangan lebih tegas mengenai hal ini dapat kita lihat pada 
riwayat Musa bin Abi Aisyah, “ Maka Abu Bakar shalat mengimami 
manusia pada hari-hari itu, kemudian Rasulullah SAW mendapati 
dirinya merasa ringan.” Berdasarkan keterangan ini, maka tidak ada 
ketentuan bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat Isya'. 


(dipapah ) Yakni diapit dua orang seraya beijalan terseok- 

seok karena kondisi yang sangat lemah. Kata berarti beijalan 

sangat pelan sambil terseok-seok. 

J&'j 'J£ (di antara dua laki-laki ) Dalam hadits kedua pada bab 

ini diterangkan bahwa mereka adalah A1 Abbas bin Abdul Muthalib 
dan Ali bin Abu Thalib, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat 


222 — FATKUL BAARI 

Rampungsunnah.org 



Musa bin Abu Aisyah. Namun dalam riwayat Ashim disebutkan, 

/ / * ® * & 

ajjjj e'Jj> "JIj Uf (Beliau mendapati rasa ringan pada 

dirinya, maka beliau keluar di antara Barirah dan Naubah). Tapi 
riwayat ini dapat dikompromikan dengan riwayat terdaliulu 
sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi, “Sesungguhnya beliau 
SAW keluar dari rumab ke masjid dipapah oleh kedua laki-laki ini 
(Baririah dan Naubah), lalu dari pintu masjid hingga ke tempat shalat 
dipapah oleh Abbas dan Ali. Atau keduanya dipahami sebagai dua 
kejadian yang berbeda.” Kemungkinan terakhir ini disinyalir oleh 
riwayat Ad-Daruquthni yang menyebutkan bahwa beliau SAW keluar 
diapit oleh Usamah dan A1 Fadhl bin Abbas. Adapun riwayat yang 
terdapat dalam Shahih Muslim yang menyatakan beliau SAW keluar 
dengan dipapah oleh A1 Fadhl bin Abbas dan Ali, sesungguhnya ini 
terjadi saat beliau SAW datang pertama kali untuk dirawat di rumah 
Aisyah. 

Catalan 

Sebagian ulama melakukan kekeliruan ketika memasukkan 
Naubah sebagai salah seorang sahabat wanita, karena sesungguhnya 
Naubah adalah seorang budak laki-laki yang berkulit hitam seperti 
disebutkan oleh Saif dalam pembahasan yang Ar-Riddah. Pemyataan 
ini didukung oleh hadits Salim bin Ubaid dalam Shahih Ibnu 

Khuzaimah dengan lafazh, Ji-jj kJ_J ‘rdf - {Beliau keluar diapit 

oleh Barirah dan seorang laki-laki lain). 

Jn y) {Maka Abu Bakar bermaksud) Abu Muawiyah 
* 

menambahkan dalam riwayatnya dari A1 A’masy, Jw °y\ dli 
{Ketika Abu Bakar mendengar gerakan beliau SA W). Dalam riwayat 
Arqam bin Syarahbil, dari Ibnu Abbas pada hadits ini disebutkan, 

I j?u«i 4j {Ketika manusia merasakan (kehadiran) beliau 

SAW, mereka pun bertasbih ). Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Majah dan 
selainnya dengan sanad has an. 


FATHUL BAARI — 223 

kampungsunnah.org 





01 (hendaklah di tempatmu) Dalam riwayat Ashim 
disebutkan, c-Ji 0! ( Hendaklah engkau tetap di tempatmu). 


° * o' o 

Sementara dalam riwayat Musa bin Abu Aisyah dikatakan, CM Ujti 
')*■% Si (Beliau memberi isyarat kepadanya agar tidak mundur). 


f! jU (i kemudian beliau didatangkan ) Dalam riwayat Musa bin 
Abu Aisyah dikatakan bahwa yang demikian itu atas perintah beliau 
SAW. Adapun lafazhnya, :JUS ( Beliau SAW 

bersabda, "Dudukkanlah aku di sampingnya [Abu BakarJ. “ Maka, 
keduanya mendudukkan beliau ...). 

Abu Muawiyah dalam riwayatnya dart A1 A’masy dengan sanad 
yang sama seperti di bab ini -sebagaimana akan disebutkan setelah 
beberapa bab kemudian- menjelaskan lebih lanjut tentang tempat 
duduk beliau SAW, dia berkata dalam riwayatnya, “ Hingga beliau 
duduk di sampmg kiri Abu Bakar .” Ini adalah tempat imam. Namun 
pembahasan ini akan diterangkan nanti. Lalu A1 Qurthubi 
mengemukakan keheranannya terhadap pensyarah Shahih Muslim 
ketika menukil perbedaan pendapat tentang masalah; apakah saat itu 
Abu Bakar berkedudukan sebagai imam atau makmum? A1 Qurthubi 
berkata, “Tidak disebutkan dalam hadits Shahih Bukhari tentang 
posisi duduk Nabi SAW; apakah di samping kanan atau kiri Abu 
Bakar.” Sementara riwayat Abu Muawiyah ini dikutip pula oleh Imam 
Muslim. Yang mengherankan, bagaimana dia berkata demikian saat 
menjelaskan hadits tersebut. 


few! (sebagiannya ) Riwayat A1 A’masy ini disebutkan beserta 


sanadnya oleh A1 Bazzar, dimana ia berkata, “Abu Musa Muhammad 
bin A1 Mutsanna telah menceritakan kepada kami, Abu Daud telah 


menceritakan kepada kami ... dan lafazhnya. 


in in otr 


ij'Al 'JZ (Rasulullah SAW berada di paling depan di 

hadapan Abu Bakar).’’'' Demikian A1 Bazzar meriwayatkannya secara 
ringkas. Riwayat ini sesuai dengan masalah hadits bab di atas. Akan 
tetapi Ibnu Khuzaimah telah meriwayatkan dalam Shahih- nya dari 
Muhammad bin Basysyar, dari Abu Daud -melalui sanadnya seperti 
di atas- dari Aisyah, dia berkata, “Di antara manusia ada yang 


224 — FATHUL BAARI 


HUI BAARI 

Kampungsunnah.org 



mengatakan bahwa Abu Bakarlah yang berada di posisi terdepan 
daripada Rasulullah SAW, dan di antara mereka ada pula yang 
mengatakan bahwa Rasulullah SAW lah yang paling depan.” 

Muslim bin Ibrahim ineriwayatkan dari Syu’bah, { J^> 

O " c 

jSu ^\ (i Sesungguhnya Nabi SA W shalat di belakang Abu Bakar). 

(Diriwayatkan oleh Ibnu A1 Mundzir). 


Riwayat yang dinukil oleh Ibnu A1 Mundzir ini kebalikan dari 
riwayat Abu Musa dan masuk dalam perbedaan yang sangat tajam. 
Kemudian dalam riwayat Masruq dari Aisyah disebutkan perbedaan 
tersebut. Riwayat tersebut dinukil oleh Ibnu Hibban, dari Abu Ashim, 

s rf D y y / 

dari Syaqiq, dari Aisyah dengan lafazh, y\ OlS" {Abu 


Bakar shalat mengikuti shalat heliau SAW, sementara manusia shalat 
mengikuti shalat Abu Bakar). Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu 
Khuzaimah meriwayatkan, dari Syu’bah, dari Nu’aim bin Abi Hind, 

dari Syaqiq dengan lafazh, Jv diD- (&J 0* ^ 

(Bahwasanya Nabi SA W shalat di belakang Abu Bakar). 


Makna lahiriah yang dapat dipahami dari riwayat Muhammad 
bin Basysyar adalah bahwa Aisyah tidak melihat secara langsung 
posisi Nabi SAW. Akan tetapi sejumlah riwayat yang telah dinukil 
dari beliau (Aisyah) menegaskan bahwa Nabi SAW menjadi imam 
pada shalat tersebut. Di antaranya adalah riwayat Musa bin Abi 


Aisyah yang telah kami sitir yang menyebutkan, i%A> Alai 

* 6 

'j '*Lj dip «&l { J^ (Maka Abu Bakar shalat 


mengikuti shalat Nabi SA W dan manusia shalat mengikuti shalat Abu 
Bakar). Ini juga yang menjadi riwayat Za'idah bin Qudamah dari 
Musa. Namun Syu’bah menukil pula versi yang berbeda dari Abu 


Musa dengan lafazh. 


aiis* i J Lph <U11 J j-ii jj dl 


(iSesungguhnya Abu Bakar shalat mengimami manusia, sedangkan 
Rasulullah SA W berada pada shaf di belakangnya). 

Sebagian ulama menempuh metode tarjih: 4 dimana mereka 
mengedepankan riwayat yang menyatakan bahwa Abu Bakar sebagai 


34 Metode tarjih adalah menguatkan salah satu dari dua versi yang berbeda dengan 
memperhatikan faktor-faktor yang mendukungnya -penerj. 


FATHtJL BAARI — 225 

kampungsunnah.org 




makmum, karena hal ini dinyatakan dengan tegas dalam riwayat. Di 
samping itu riwayat Abu Muawiyab dari A1 A’masy dinilai lebih 
akurat dibanding riwayat perawi lain dari A1 A’masy. Sebagian lagi 
berpendapat sebaliknya, mereka mengatakan balnva saat itu yang 
menjadi imam adalab Abu Bakar. Pandangan ini berdasarkan 
perkataan Abu Bakar pada bab “Barangsiapa yang Masuk untuk 


Mengimami Manusia”, dimana Abu Bakar berkata, Si&ds Jiy OlT L 
allp dbi { Jifi 4jsl Jj-ij iSM (Tidaklah pantas bagi putra 


Abu Quhafah untuk maju di hadapan Rasulullah SA IV). Lalu di antara 
ulama ada pula yang menempuh metode Al Jam’ (memadukan) 35 
dengan cara memabami riwayat-riwayat yang saling kontroversi 
sebagai kejadian yang berbeda-beda. Lalu mereka mendudukkan 
perkataan Abu Bakar sebagaimana akan disebutkan pada tempatnya. 
Pandangan terakhir ini didukung oleh adanya perbedaan penukilan 
dari para sahabat selain Aisyah RA. 


Hadits Ibnu Abbas yang berbicara mengenai hal ini 
menyebutkan bahwa Abu Bakar RA adalah sebagai makmum, seperti 
yang akan disebutkan dalam riwayat Musa bin Abi Aisyah. Demikian 
pula dalam riwayat Arqam bin Syarahbil -yang telah kami sitir- dari 
Ibnu Abbas. Sedangkan hadits Anas yang berbicara mengenai hal ini 
menyatakan bahwa Abu Bakar sebagai imam. Riwayat Anas ini 
dikutip oleh Imam Tirmidzi dan selainnya dari Humaid, dari Tsabit, 
dari Anas dengan lafazh, dJJ S liriO 5 %p ’jfs 

(A (Shalat terakhir yang dilakukan oleh Nabi SAW di 

* ^ * 

belakang Abu Bakar, dimana beliau SAW mengenakan kain...). An- 
Nasa'i juga menukil riwayat ini melalui jalur lain dari Humaid, tanpa 
menyebutkan Tsabit. Adapun dampak perbedaan ini terhadap hukum 
akan diterangkan pada bab “Sesungguhnya imam dijadikan untuk 
diikuti”, insya Allah. 


UJll jJllaj jjI OlSvi Jsj jCJ jfi I iUjlka jj\ Jljj 

* # # * ^ / o' S' 


(Muawiyah menambahkan dalam riwayatnya dari Al A ’masy, "Beliau 
SAW duduk di samping kiri Abu Bakar, dan Abu Bakar shalat sambil 
berdiri) Yakni hadits tersebut telah diriwayatkan oleh Abu Mu’awiyah 


35 Metode Jam’ adalah menyatukan berbagai versi (riwayat) yang berbeda dengan cara 
menempatkan pada proporsinya -penerj. 


226 — FATHUL BAARI 

~kampungsunnah.org 




dari A1 A’masy, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hafsh bin 
Ghiyats (secara lengkap) dan Syu’bah (secara ringkas) dimana 
semuanya menerima dari A1 A’masy melalui sanad tersebut. Lalu Abu 
Muawiyah memberi tambahan seperti di atas, 

Pada penjelasan terdahulu telah disebutkan tempat di mana 
Imam Bukhari mengutip riwayat ini lengkap dengan sanadnya. 
Namun hal ini diabaikan oleh Mughlathai serta orang-orang yang 
sependapat dengannya, mereka mengatakan bahwa sanad lengkap 
riwayat ini terdapat dalam riwayat Ibnu Numair dari Abu Muawiyah 
dalam kitab Shahih Ibnu Hibban. Pemyataan mereka ini dinilai tidak 
tepat bila ditinjau dari dua segi: 

Pertama, riwayat Ibnu Numair tidak menyebutkan, “Di samping 
kiri Abu Bakar.” 

Kedua, menyatakan bahwa sanad lengkap hadits itu telah 
dinukil oleh penulis kitab yang menyitimya, lebih tepat daripada 
menisbatkannya kepada yang Iain. 

Kalimat dalam hadits kedua, jilt- dll JL* Jit CJ (ketika 

semakin berat bagi Nabi SAW) Yakni sakit beliau SAW semakin 
parah. Dikatakan “sakitnya telah berat” apabila anggota badan 
seseorang semakin sulit digerakkan. 

S3 OiU (mereka pun mengizinkannya), yakni istri-istri beliau 

SAW. Hal ini dijadikan dalil bahwa menggilir malam di antara istri- 
istri termasuk kewajiban bagi beliau SAW, sebagaimana yang akan 
dibahas pada tempatnya, insya Allah. 

Hadits Zuhri ini telah disebutkan dalam bab, “Mandi dan 
Wudhu dari Mikhdhab”, dimana keterangannya lebih lengkap 
daripada yang tersebut di tempat ini. Kemudian akan disebutkan 
dalam riwayat Ibnu Abi Aisyah dari Ubaidillah (guru Imam Bukhari) 
dengan lafazh yang lebih lengkap daripada lafazh yang dinukil oleh 
Zuhri. 

Ijs- 'j» (beliau berkata, “la adalah Ali bin Abi 

Thalib. ”) A1 Ismaili menambahkan dalam riwayatnya dari 
Abdurrazzaq, dari Ma’mar, “Akan tetapi Aisyah tidak menyenangi 
kebaikan untuknya.” Dalam riwayat Ibnu Ishaq dalam kitab A! 


FATHUL BAARI — 227 

kampungsunnah.org 



Maghazi dari Az-Zuhri, disebutkan “ Akan tetapi Aisyah tidak mampu 
untuk menyebutkannya dengan suatu kebaikan ” Lalu A1 Karmani 
tidak berhenti pada tambahan ini, babkan mengungkapkan hal tersebut 
dengan kalimat yang tidak enak didengar. Riwayat ini merupakan 
bantahan bagi mereka yang berlebihan dengan mengatakan, “Tidak 
pantas kita berprasangka seperti itu terhadap Aisyah.” Bantahan ini 
juga untuk mereka yang mengatakan bahwa Aisyah sengaja tidak 
menyebutkan laki-laki yang kedua, karena Iaki-laki yang kedua ini 
tidak menentu dalam semua kejadian; terkadang beliau SAW 
berpegangan pada A1 Fadhl, terkadang pada Usamah, dan terkadang 
pada Ali. Namun yang menjadi pasangan bagi semuanya adalah A1 
Abbas. Dia diberi tugas khusus ini sebagai penghargaan baginya. 
Tentu saja ini merupakan kekeliruan mereka yang mengatakan, bahwa 
kenyataannya tidak demikian. Hal itu karena Ibnu Abbas dalam semua 
riwayat yang shahih menyatakan bahwa laki-laki yang satunya itu 
adalah Ali, maka inilah yang seharusnya dijadikan pegangan. 

Klaim bahwa A1 Abbas ada pada setiap kejadian itu, sementara 
yang berganti-ganti hanyalah laki-laki yang satunya, juga tertolak 
berdasarkan riwayat Ashim yang telah disebutkan, serta riwayat- 
riwayat lainnya yang dengan tegas menyatakan bahwa Abbas tidak 
turut pada satu atau dua kali kejadian itu. 

Pelaiaran yang dap at diambil 

Pada kisah ini terdapat sejumlah faidah selain yang telah 
disebutkan, di antaranya: 

1. Mendahulukan Abu Bakar serta melebihkannya di antara semua 
sahabat. 

2. Keutamaan Umar yang menempati posisi setelah Abu Bakar. 

3. Boleh memuji seseorang di hadapannya apabila tidak 
dikhawatirkan bahwa orang itu akan bersifat ujub (bangga 
terhadap diri sendiri). 

4. Sikap lemah lembut Nabi SAW terhadap istri-istrinya, 
khususnya Aisyah RA. 

5. Orang yang lebih rendah kedudukannya boleh menanggapi 
perkataan orang yang lebih tinggi kedudukannya. 


228 — FATHUL BAARI 

Tcampungsunnah.org 




6. Musyawarah dalam masalah yang menyangkut kepentingan 
umum. 

7. Adab (sopan santun) terhadap orang yang lebih tinggi 
kedudukannya, berdasarkan keinginan Abu bakar untuk mundur 
ke shaf. 

8. Memuliakan dan menghormati orang yang memiliki keutamaan, 
karena ketika Abu Bakar hendak mundur hingga berdiri didalam 
shaf, maka Nabi SAW tidak membiarkannya untuk 
meninggalkan tempat berdirinya. 

9. Menangis tidak membatalkan shalat, karena setelah beliau SAW 
mengetahui keadaan Abu Bakar yang memiliki hati sangat 
lembut dan mudah menangis, beliau SAW tetap tidak menunjuk 
orang lain dan tidak pula melarangnya menangis. 

10. Isyarat dapat menempati posisi perkataan. Adapun sikap Nabi 
SAW yang hanya member! isyarat, kemungkinan karena 
suaranya yang lemah saat itu, tapi kemungkinan juga beliau 
SAW hendak menjelaskan bahwa berbicara dengan orang yang 
sedang shalat lebih bailc dengan isyarat daripada diucapkan 
dengan lisan. 

11. Anjuran shalat beijamaah serta bolehnya melakukan hal-hal 
yang lebih sulit, meski bagi orang sakit terdapat rukhshah 
(keringanan) untuk tidak turut beijamaah. Tapi ada pula 
kemungkinan beliau SAW melakukan hal itu sebagai penjelasan 
bolehnya melakukan hal yang lebih sulit, meskipun memilih 
untuk melakukan rukhshah (keringanan) adalah lebih utama. A1 
Baidhawi berkata, “Sesungguhnya Nabi SAW melakukan hal itu 
agar tidak ada alasan sedikitpun bagi para pemimpin sesudah 
beliau SAW untuk tidak shalat mengimami manusia.” 
Kemungkinan lain, beliau SAW bermaksud memberi isyarat 
bahwa sikap beliau SAW menunjuk Abu Bakar RA karena 
kemampuan Abu Bakar untuk menempati posisi tersebut, hingga 
beliau SAW turut shalat dan bermakmum kepadanya. 

12. Imam boleh menunjuk penggantinya meskipun tidak ada 
halangan, sebagaimana Abu Bakar RA yang hendak melakukan 
hal itu. 


FATHUL BAARI — 229 

kampungsunnah.org 



13. Boleh menyelisihi posisi makmum karena darurat bagi yang 
ingin menyambung suara imam, dan masuk pula dalam ha! ini 
orang yang tidak dapat masuk dalam shaf karena penuh. 

14. Sebagian makmum boleh mengikuti makmum yang lain. Ini 
adalah perkataan Asy-Sya’bi dan dipilih oleh Ath-Thabari, serta 
disitir oleh Imam Bukhari seperti yang akan disebutkan. Tapi 
pandangan ini dikritik, bahwa Abu Bakar saat itu berkedudukan 
sebagai penyambung suara imam, seperti akan disebutkan pada 
bab, “Orang yang Memperdengarkan Takbir kepada Manusia” 
melalui riwayat lain dari A1 A’masy. Demikian pula yang 
diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berdasarkan hal ini maka 
makna “mereka mengikuti” adalah mengikuti suaranya. Hal ini 
didukung oleh kenyataan bahwa Nabi SAW duduk sedangkan 
Abu Bakar berdiri. Dengan demikian, sebagian perbuatan beliau 
SAW tidak terlihat oleh sebagian makmum, maka Abu Bakar 
seperti imam dilihat dari sisi mereka. 

15. Bolehnya mengikuti suara orang yang mengeraskan suara 
takbimya, serta sahnya shalat orang yang mengeraskan suara 
takbimya dan shalat orang yang mendengarkannya, namun 
sebagian ulama mensyaratkan bahwa hal itu sah apabila 
sebelumnya telah ada izin dari imam. 

16. Kisah ini dijadikan dalil oleh Ath-Thabari untuk menyatakan 
bahwa imam boleh meninggalkan posisinya lalu bermakmum 
kepada orang lain tanpa harus memutuskan shalat yang sedang 
dilakukan. 

17. Boleh mengangkat imam saat shalat berlangsung. 

18. Takbiratul ihram makmum boleh mendahului takbiratul ihram 
imam, berdasarkan bahwa Abu Bakar pada awal shalat (sebagai 
imam) meninggalkan posisinya dan bermakmum kepada 
Rasulullah SAW. Kami telah menyebutkan bahwa inilah makna 
yang kuat. Pendapat ini didukung oleh riwayat Arqam bin 

Syarahbil dari Ibnu Abbas, j? jju-j dNs- <&' 

(Maka Nabi SA W memulai bacaan dari tempat 

0 

berhentinya bacaan Abu Bakar). 

19. Kisah ini dijadikan sebagai dalil sahnya shalat seseorang yang 
mampu berdiri -lalu ia shalat sambil berdiri- di belakang imam 


230 — FATHUL BAARI 

Rampungsunnah.org 



yang duduk. Berbeda dengan pandangan dalam madzhab Maliki 
dan pandangan Imam Ahmad yang mewajibkan makmum untuk 
duduk pada saat imam shalat sambil duduk, seperti akan dibahas 
dalam bab, “Sesungguhnya Imam Dijadikan untuk Diikuti” 
insya Allah. 


40. Keringanan untuk Shalat di Tempat Tinggal Saat Turun 
Hujan dan Karena Suatu Halangan 


. .* i. w 5 . s o s , . o» • | ® t, , . ? / / ^ s o. , * o / 

Ml :Jli gjijj fji ejwdu Oil j*s- ^1 01 ^ 

y>C 0^ ^ J y^j "J^ ^ 

Ml :JjjL Js-ty oli aL) cJl.S’* lij. Oij-Jl 


666. Dari Nafi’ bahwasanya Ibnu Umar adzan untuk shalat - 
pada malam yang dingin serta angin bertiup kencang- kemudian dia 
mengucapkan, “Alaa shalluu fir-rihaal (Ketahuilah, shalatlah di 
tempat-tempat kamu).” Kemudian dia berkata, “Sesungguhnya 
Rasulullah SAW pemah memerintahkan muadzdzin -apabila malam 
sangat dingin dan turun hujan- untuk mengucapkan, ‘Alaa shalluu fir- 
rihaal (Ketahuilah, shalatlah di tempat-tempat kamu)’.” 


s*sSsO^&*s ' 9 .'y 111 '' ' 0 ^ l /0 "i f £ ^ • © Sosos 

j-fcj JlS dlJU ^ uLip 0» cSjwaj jM Xpj^ ^ 

4fj ill JC :jXj ai Jit jt* ill J^ JlS 

✓ ✓ 

^ <151 J j Ij P*aJl J* 0 J-l-Olj ^JJiJl <0 

^1 :Jlisi Alii <Jos-I»*9 ^gL^a..« oA>Jl UlSO 

<ljl Jj—»j aJ c ~Jl ^ 0l^» jlili 01 

>( Xj ill 

667. Dari Mahmud bin Rabi’ A1 Anshari bahwasanya Itban bin 
Malik biasa mengimami kaumnya, sedang dia seorang yang buta. Dia 


1 f * 


FATHUL BAARI — 231 

kampungsunnah.org 



berkata kepada Rasulul lab SAW, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
terkadang situasi sangat gelap dan banjir, sementara aku seorang laki- 
laki yang tidak dapat melihat. Maka, hendaknya engkau shalat wahai 
Rasulullah di suatu tempat di rumahku untuk aku jadikan sebagai 
mushalla” (yakni tempat khusus untuk shalat). Maka Rasulullah SAW 
datang kepadanya dan bertanya, “Di mana engkau menginginkan aku 
shalat?” Beliau menunjuk satu tempat di rumah itu, maka Rasulullah 
SAW shalat di situ. 

Keterangan Hadits : 

(Bab keringanan untuk shalat di tempat tinggal scat turun hujan 
dan karena suatu halangan ) Penyebutan kata “halangan” setelah kata 
“turun hujan” merupakan gaya bahasa menyebutkan kata yang bersifat 
umum setelah kata yang bersifat khusus. Dalam hal ini shalat di 
tempat tinggal bisa saja secara beijamaah atau sendirian, akan tetapi 
umumnya dilakukan sendirian. Adapun yang dimaksud jamaah adalah 
melakukannya di masjid. Sedangkan pembahasan mengenai hadits 
Ibnu Umar telah dijelaskan di dalam pembahasan tentang adzan dan 
hadits Itban dalam bab “Masjid di Rumah-rumah”, dimana Imam 
Bukhari menyebutkannya dengan lafazh yang lebih lengkap. 

41. Apakah Imam Shalat dengan Orang-orang yang Telah 
Hadir? Apakah Imam Berkhutbah pada Hari Jum’at Saat 

Hujan Turun? 



232 — FATHUL BAARI 


kampungsunnah.org 





j.Cfi' o* cf- 5^' jM 5, if i j* j >u - > " ij^J 

^ ' ' * j* 

.}Sfj J\ ^ii! j^jl £ jidjf of LiJr : JU iff 


668. Dari Abdullah bin A1 Harits, dia berkata, “Ibnu Abbas 
berkhutbah di hadapan kami pada hari dimana jalanan berlumpur, 
maka ketika muadzdzin sampai pada kalimat, ‘hayya alash-shalaah 
(marilah menuju shalat)’, beliau memerintahkan seraya berkata, 
‘Katakanlah, ash-shalaatu fir-rihaal (shalatlah di tempat-tempat 
tinggai)’. Sebagian mereka memandang kepada sebagian yang lain, 
seakan-akan mereka mengingkari hal itu. Maka Ibnu Abbas berkata, 
‘Kalian mengingkari hal ini, sungguh ini telah dilakukan oleh orang 
yang lebih baik dariku -yakni Nabi SAW- dan sesungguhnya itu 
adalah kewajiban. Sesungguhnya aku tidak suka untuk menyusahkan 
kamuV’ 


Diriwayatkan dari Hammad bin Ashim, dari Abdullah bin A1 
Harits, dari Ibnu Abbas dengan riwayat yang sama seperti itu, hanya 
saja ia mengatakan, “Aku tidak suka untuk membuat kalian berdosa, 
maka kalian datang seraya menginjak-injak tanah berlumpur hingga 
ke lutut-lutut kalian.” 


* * / 

^ otf * o * * * & c " ' 

J>r OlTj JlT- o 

ft dl J Jb^4 jJLJ ill jd ill J jLj LJj'J 

j J* 3 dt 


669. Dari Abu Salamah, dia berkata, “Aku bertanya kepada Abu 
Sa’id A1 Khudri, dia berkata, ‘Datanglah awan lalu turun hujan hingga 
menetes dari atap -yang terbuat dari pelepah kurma- dan qamat untuk 
shalat dilakukan, maka aku melihat Rasulullah SAW sujud di atas air 
dan tanah becek hingga aku melihat bekas tanah di dahinya’.” 


FATHUL BAARI — 233 

kampungsunnah.org 



u* Ji-j Jli :J yu ci ^ x w ^ ^p 

/ v- /* 

yu cc> S^j oiTj aii Ho gu^( Si Ji ^oSii 

C^j £=“- ^ ^ ^ 4 ^ ^ ^ 

^ Ja-j <j^*^J ^liP j-5<aaJ' 

/• / / ^ x 

ofj u : jvi Jt4 jJLj A jfc* J^Si biirf :^jjc. 

.jiiy vi 


670. Dari Anas bin Sirin, dia berkata; aku mendengar Anas 
berkata, “Seorang laki-laki dari kalangan Anshar berkata, 
‘Sesungguhnya aku tidak mampu untuk shalat bersamamu’. Ia adalah 
seorang laki-laki yang gemuk. Lalu dia membuat makanan untuk Nabi 
SAW, kemudian mengundang beliau SAW ke rumahnya. Lalu beliau 
membentangkan tikar seraya memereiki pinggiran tikar, dan Nabi 
SAW shalat dua rakaat di atas tikar tersebut.” Seorang laki-laki dari 
keluarga A1 Jarud berkata kepada Anas, “Apakah Nabi SAW (saat itu) 
shalat Dhuha?” Anas berkata, “Aku tidak pemah melihat beliau SAW 
mengeijakannya (yakni shalat Dhuha) kecuali pada hari itu.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab apakah imam shalat dengan orang-orang yang telah 
hadir) Yakni ketika ada halangan yang membolehkan seseorang untuk 
tidak turut bexjamaah. Apabila sebagian orang memaksakan diri untuk 
datang, lalu imam mengimami mereka, maka hal ini tidak dianggap 
makruh. Dengan demikian, perintah untuk shalat di tempat tinggal 
berindikasi ibahah (kebolehan) bukan mandub (sunah). Adapun letak 
kesesuaian persoalan tersebut dengan hadits Ibnu Abbas terletak pada 

perkataannya, Je *j ji& {Sebagian mereka memandangi 

sebagian yang lain) ketika beliau memerintahkan muadzdzin untuk 
mengucapkan, “ Ash-Shalaatu fir-rihaaF’, karena hal ini menunjukkan 
bahwa sebagian mereka hadir dan sebagian yang lain tidak hadir. 
Meskipun demikian, Ibnu Abbas tetap berkhutbah dan shalat 
mengimami orang-orang yang hadir. 


234 — FATHUL BAA HI 

kampungsunnah.org 





(Apakah imam berkhutbah pada hari Jum ’at ketika hujan turun ) 
Konteksnya dengan hadits Ibnu Abbas sangat jelas. Pembahasannya 
juga telah disebutkan pada pembahasan tentang adzan, dimana telah 
diterangkan bahwa hal ini teijadi pada hari Jum’at, dan bahwasanya 

kalimat (sesungguhnya ia adalah kewajiban ) yakni shalat 

Jum’at. 

Adapun kesesuaian hadits Abu Sa’id dengan judul bab dapat 
dilihat dari kebiasaan sebagian manusia yang tidak ikut berjamaah 
pada waktu turun hujan. Sedangkan pendapat sebagian pensyarah 
bahwa kemungkinan itu teijadi pada hari Jum’at tidak dapat diterima, 
karena disebutkan dalam pembahasan tentang i’tikaf bahwa yang 
demikian itu teijadi pada saat shalat Subuh. Sementara hadits Anas 
tidak menyinggung masalah khutbah. Perlu diketahui bahwa bukan 
suatu keharusan bila hadits yang disebutkan di bawah suatu bab mesti 
memuat segala permasalahan yang ada dalam judul bab tersebut. 

jCa&i 'ja Jti (seorang laki-laki dari kalangan Anshar 

berkata ) Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud laki- 
laki tersebut adalah Itban bin Malik. Kemungkinan itu memang ada, 
karena ada kemiripan dengan kisah Itban, namun saya tidak 
menemukan keterangan yang menyebutkannya secara tegas. Dalam 
riwayat Ibnu Majah -berikut ini- disebutkan bahwa yang dimaksud 
adalah salah seorang paman Anas, sementara Itban bukan paman 
Anas, kecuali apabila perkataan tersebut bersifat majaz (kiasan). 
Karena keduanya berasal dari satu suku yakni Suku Khazraj, namun 
masing-masing berasal dari marga yang berbeda. 

(bersamamu ) Yakni shalat jamaah bersamamu di masjid. 

UsC* (dan dia adalah seorang laki-laki yang gemuk) 

Penyebutan sifat ini (gemuk) mengisyaratkan sebab yang 
menjadikannya tidak bisa ikut shalat beijamaah. Lalu Ibnu Hibban 
memasukkannya sebagai salah satu faktor yang menjadikan seseorang 
diberi keringanan untuk tidak turut shalat beijamaah. Kemudian dalam 

riwayat Abdul Humaid dari Anas ditambahkan, ^ Ji JS'fc os ^i ^Ij 

(Dan sesungguhnya aku ingin agar engkau makan dan shalat 
di rumahhi)''’ 

FATHUL BAARI — 235 

kampungsunnah.org 



aJ Jal3 (dibentangkan tikar untuk beliau ) Pembahasan ini 


telah dijelaskan pada hadits Anas di bagian awal pembahasan tentang 
shalat, pada bab “Shalat di Atas Tikar”. 


*»o * * * * * • 

i jjbrd' JT jSrj Jiii {maka seorang laki-laki dari keluarga Al 


Jarud berkata) Dalam riwayat Ali bin Al Ja’d dari Syu’bah yang 
dikutip oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang shalat Dhuha 


disebutkan, p*>U jJ' d'M Jl3s (fulan bin fulan bin Al Jarud 


berkata). Sepertinya yang dimaksud adalah Abdul Hamid bin Al 
Mundzir bin Al Jarud Al Bashri, karena Imam Bukhari telah menukil 
hadits ini dari Syu’bah. Lalu beliau menukil di tempat lain dari 
riwayat Khaiid Al Hadzdza, keduanya menerima dari Anas bin Sirin 
dari Abdul Hamid bin Mundzir bin Al Jarud dari Anas. 


Riwayat ini dinukil pula oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, dari 
Abdulah bin £ Aun, dari Anas bin Sirin, dari Abdul Hamid bin Al 
Mundzir bin Al Jarud, dari Anas. Hal ini memberi indikasi bahwa 
sanad riwayat Imam Bukhari terputus ( munqathi"). Namun hal ini 
tertolak oleh penegasan Anas bin Sirin bahwa ia telah mendengamya 
langsung dari Anas, Dengan demikian, sanad riwayat yang dinukil 
oleh Ibnu Majah tidak lepas dari dua kemungkinan: 

Pertama , merupakan tambahan pada sanad yang telah lengkap 
atau bersambung ( muttashil). 

Kedua, teijadi kekeliruan, karena Ibnu Al Jarud hadir di sisi 
Anas saat menceritakan hadits ini, lalu ia bertanya kepada Anas 
seperti di atas. Maka, sebagian perawi mengira Ibnu Al Jarud menukil 
pula riwayat ini. 

Adapun faidah hadits ini akan disebutkan pada bab “Shalat 
Dhuha”. Sedangkan keseusaiannya dengan judul bab di tempat ini bisa 
saja dilihat dari sisi; bahwa pemberian keringanan bagi yang memiliki 
udzur (halangan) untuk tidak turut beijamaah berkonsekuensi agar 
imam shalat mengimami orang yang hadir, karena Nabi SAW tidak 
pemah meninggalkan shalat jamaah. Bisa pula ditinjau dari sisi 
keterangan yang dinukil melalui jalur riwayat Abdul Humaid, dimana 

ia berkata kepada Anas, <£» {Maka beliau shalat dan kami 

pun shalat bersamanya). Hal ini sesuai dengan kalimat dalam judul 


236 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



bab, “Apakah Imam Shalat dengan Orang-orang yang hadir”, wallahu 
a'lam. 


42. Apabila Makanan Telah Siap (Dihidangkan) dan Qamat 
Untuk Shalat Telah Dilakukan 




j^Lp (J-i 4^JLp <]CS| ftjUl ^ jd Jlij 

jii 


Biasanya Ibnu Umar mendahulukan makan malam. 

Abu Darda' berkata, “Termasuk kedalaman pemahaman 
seseorang dalam masalah agama, yaitu terlebih dahulu menyelesaikan 
kebutuhannya hingga ia menghadapi shalat sementara hatinya kosong 
(dari urusan lain).” 


e > ^ / 

^ ,/ ■ 0^0 . x o 

.pLijJlj Ijs-Jjli j 


671. Dari Aisyah, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, 
“Apabila makan malam telah dihidangkan dan qamat untuk shalat 
telah dilakukan, maka dahulukanlah makan malam.” 


fjj li! :Jl5 jjl >j <d)l t _ 5 Cs> Jil Jjl-j 01 diJU (J J\ ^p 

o J ✓ ✓ o B ^ os' 0° ^ ) 0 p " ' * s * o 

i jf- IJoOC<2 Ijlvsj 01 J-5 4j Ijs-Ajli jjLiJtJl 


672. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
'‘‘‘Apabila makan malam telah dihidangkan, maka dahulukanlah 
sebelum kalian melakukan shalat Maghrib, dan janganlah kalian 
tergesa-gesa dalam menyantap makan malam.” 


FATHUL BAARI — 237 

kampungsunnah.org 



t.'CtS' ^lip ^ (J* 9 5^' dj" 1 J e)^ • j** J* 

.‘U.a f\j*i (J^SsjU ^J tS-^-ioitiLs Ijs-Ibli O^Cdl oJa-ISj ^.Sc >-1 

^2>- l&jt 0*0 toOCaJl ^11-j ^liJhJl <J ^w»jj jlf ^jI 015"j 

. f cty £Li SS13 


673. Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, ‘‘‘’Apabila makan malam salah seorang di antara kamu telah 
dihidangkan dan qamat untuk shalat telah dilakukan, maka 
dahulukanlah makan malam, dan jangan terburu-buru hingga 
selesai Telah dihidangkan makanan untuk Ibnu Umar sementara 
qamat untuk shalat telah dilakukan, maka dia tidak mendatanginya 
(shalat) kecuali setelah selesai (makan). Sesungguhnya dia (Ibnu 
Umar) mendengar bacaan imam. 


JLp 015" 151 :jX-j <!ip <d5l JL? ^1 Jli :JlS p J>\ J* 

oljj .SoQl 01 j axa <e>-lO- ^gOa.1; 00 ^liJhJl 

2 ✓ •»* 0 S * \" °* 0 0 ' 0 ^ • oi I, ^ > J^e. 

•(^^* 0U5P ^ jJ-UJl 




674. Dari Ibnu Umar, dia berkata, “Nabi SAW bersabda, 
1 Apabila salah seorang kamu sedang makan, maka janganlah 
terburu-buru hingga menyelesaikannya, meskipun qamat untuk shalat 
telah dilakukan 


Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Mundzir dari Wahab bin 
Utsman, sementara Wahab berasal dari Madinah. 


Keterangan Hadits : 

(Bab apabila makanan telah siap (dihidangkan) dan qamat 
untuk shalat telah dilakukan) Az-Zain bin A1 Manayyar berkata, 
“Tidak disebutkannya kalimat pelengkap pada judul bab ini adalah 
sebagai isyarat bahwa Imam Bxikhari tidak menetapkan hukum 
masalah tersebut karena adanya perbedaan yang kuat dalam masalah 


238 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




itu.” Sepeitinya Imam Bukhari mensinyalir dua atsar (riwayat) yang 
disebutkan di bab ini, dimana keduanya merupakan sumber perbedaan 
para ulama dalam masalah ini. Karena Ibnu Umar memahaminya 
secara mutlak (tanpa batasan), sementara Abu Darda' memberi 
batasan apabila hati disibukkan oleh keinginan untuk makan. Atsar 
Ibnu Umar disebutkan dalam bab ini dari segi maknanya, sementara 
atsar Abu Darda' dinukil dengan sanad maushul (Iengkap) oleh Ibnu 
A1 Mubarak dalam pembahasan tentang zuhud, lalu dinukil oleh 
Muhammad bin Nashr A1 Marwazi dalam pembahasan tentang 
Ta ’zhim qadri Ash-Shalaah melalui jalur beliau. 

■'•'it ^ 

ibLail (dan qamat untuk shalat telah dilakukan ) Ibnu 

Daqiq Al Id berkata, “Huruf alif dan laam pada kata tidak dapat 


dipahami bahwa artinya adalah semua shalat, dan bukan pula untuk 
mengenalkan hakikat shalat itu sendiri. Bahkan sepantasnya dipahami 
bahwa yang dimaksud adalah shalat Maghrib, berdasarkan sabda 

beliau SAW, sA-UuL ijjoJii {Maka dahulukanlah makan malam). 


Pemyataan bahwa yang dimaksud adalah shalat Maghrib didukung 
oleh sabda beliau SAW dalam riwayat lain, v j-i 


{Maka dahulukanlah makan tersebut sebelum kalian melakukan shalat 
Maghrib), karena sebagian hadits telah menafsirkan sebagian yang 

lain. Sementara dalam riwayat yang shahih disebutkan, s-CiJdt jLi jj lij 

{Apabila makan malam telah dihidangkan sedang salah 

seorang di antara kalian berpuasa). Demikian perkataan Ibnu Daqiq 
Al Id. 


Al Fakihani berkata, “Sepantasnya hadits ini dipahami 
sebagaimana cakupannya yang bersifat unium, demi memperhatikan 
Mat (alasan penetapan hukum), yakni gangguan yang menghilangkan 
kekhusyukan. Adapun penyebutan ‘shalat Maghrib’ pada riwayat itu 
tidak berarti hukum tersebut hanya terbatas pada shalat Maghrib, 
karena orang yang lapar dan tidak berpuasa terkadang keinginannya 
untuk makan lebih besar daripada orang yang berpuasa.” Memahami 
hadits ini di bawah konteks umum adalah berdasarkan maknanya, 
yakni menyamakan orang yang lapar dengan orang yang berpuasa dan 


FATHUL BAARI — 239 

kampungsunnah.org 



menyamakan makan siang dengan makan malam, bukaxi dari sisi 
lafazh yang disebutkan dalam riwayat. 36 

o > ^ 

(dahulukan makan malam ) Mayoritas ulama 

mengatakan bahwa perintah pada ayat ini berindikasi sunah. Namun 
mereka berbeda pendapat, dirnana ada yang membatasinya pada orang 
yang butuh untuk makan, dan ini merupakan pandangan masyhur 
dalam madzhab Syafi’i. Lain Imam A1 Ghazali menambahkan; yaitu 
apabila dikhawatirkan makanan akan segera rusak (basi). Di antara 
mereka ada yang tidak membatasinya dengan batasan tertentu, ini 
adalah pendapat Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq, ini pula yang 
diindikasikan oleh perbuatan Ibnu Umar yang akan dijelaskan nanti. 
Sementara Ibnu Hazm mengeluarkan pandangan yang ekstrim, dengan 
mengatakan bahwa “Shalat menjadi batal.” 3 ' Ada juga yang memilih 
untuk mendahulukan shalat, kecuali apabila hidangan tersebut adalah 
makanan ringan. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Mundzir dari Malik. 
Sementara di kalangan pengikut Imam Malik disebutkan secara rinci, 
mereka berkata, “Shalat lebih didahulukan apabila keinginan untuk 
makan tidak terlalu besar. Atau ia menginginkannya tapi keinginan 
tersebut tidak menjadikan shalatnya terburu-buru. Adapun apabila hal 
itu menjadikannya terburu-buru, maka makan lebih didahulukan. 

dCZ* 'ij ( apabila makan malam salah seorang di 
antara kamu telah dihidangkan) Hal ini lebih spesifik daripada 
riwayat yang berbunyi, ii| {Apabila makan malam telah 

disiapkan ). Kemungkinan makan malam yang dimaksud dalam 
riwayat ini adalah makan malamnya orang yang hendak shalat. 
Adapun bila dihidangkan makan malam untuk orang lain, maka tidak 
masuk dalam cakupan hadits tersebut. Namun ada pula kemungkinan 
yang dikatakan berdasarkan maknanya, yakni apabila seseorang lapar 
dan hatinya menjadi sibuk karena memikirkan makanan orang lain, 


36 Persoalannya tidak seperti yang ia katakan, bahkan mengikutkan shalat lain kepada shalat 
maghrib adalah sesuai dengan makna dan lafazh yang dinukil dalam hadits Aisyah serta 
riwayat-riwayat yang semakna dengannya. Adapun hadits Aisyah diriwayatkan oleh Imam 
Muslim dalam kitab Shahih-ny& dengan lafazh, “Tidak ada shalat apabila makanan telah siap 
dan tidak pula saat menahan dua ha! yang buruk,” (yakni buang air besar dan kencing). 
Wallahu a ‘lam. 

37 Yakni shalat dianggap batal apabila dikerjakan terlebih dahulu sebelum makan. -penerj. 


240 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




maka hukumnya sama seperti orang yang dihidangkan makanan 
untuknya. Adapun solusi yang bisa dilakukannya adalah berpindah 
dari tempat itu atau mencicipi makanan lain yang dapat 
memalingkannya dari memikirkan makanan tersebut, agar ia shalat 
dengan hati yang khusyuk dan tidak disibukkan dengan sesuatu selain 
shalat. Kemungkinan ini didukung oleh makna umum riwayat Muslim 

if * * * 

melalui jalur lain dari Aisyah, 'i {Tidak ada shalat 

apabila makanan telah dihidangkan). Demikian pula perkataan Abu 
Darda', ^rb- * <dCii (Hendaknya lebih dahulu menunaikan 
kebutuhannya). 

"yis* jjI o\fj {dan biasanya Ibnu Umar) Riwayat ini memiliki 

sanad maushul (bersambung) yang disambungkan dengan hadits 
marfu’. As-Sarraj meriwayatkan melalui jalur Yahya bin Sa’id, dari 
Ubaidillah, dari Nafi’, dimana ia menyebutkan riwayat yang marfu’ 
(langsung dari Nabi SAW). Kemudian dia berkata, “ Nafi berkata, 
‘Biasanya Ibnu Umar apabila makan malamnya telah disiapkan 
sementara adzan untuk shalat telah dikumandangkan dan qamat pun 
telah dilakukan, maka dia tidak berdiri hingga selesai (makan) 

Ibnu Hibban juga meriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij dari 
Nafi’, “Bahwasanya Ibnu Umar biasa shalat Maghrib apabila matahari 
telah terbenam. Terkadang dia mendapati shalat Maghrib dalam 
keadaan berpuasa, maka disodorkan kepadanya makan malamnya 
sementara adzan telah dikumandangkan dan qamat pun dilakukan. Dia 
mendengar (semua itu), namun tidak meninggalkan makanannya dan 
tidak pula terburu-buru hingga menyelesaikan makan malamnya, 
kemudian keluar dan shalat.” Ini merupakan riwayat paling tegas yang 
dinukil dari Ibnu Umar sehubungan dengan persoalan tersebut. 

Imam An-Nawawi berkata, “Hadits-hadits tersebut 
menerangkan tidak disukainya shalat saat makanan telah dihidangkan, 
bagi mereka yang ingin memakannya, karena yang demikian itu dapat 
menghilangkan kekhusyukan. Termasuk juga dalam hal ini apa yang 
dapat menyibukkan hati. Hal ini berlaku apabila waktu shalat masih 
panjang. Adapun apabila waktu shalat sangat sempit, maka hendaknya 
segera melaksanakan shalat untuk menjaga kehormatan waktu.” 
Namun A1 Mutawalli menukil pendapat lain, yaitu mendahulukan 
makan meskipun waktu shalat habis, karena maksud shalat adalah 


FATHUL BAARI — 241 

kampungsunnah.org 



khusyuk. Tapi pendapat ini hanya berasal dari mereka yang 
mewajibkan khusyuk dalam shalat. 

Hal ini perlu dikaji lebih mendalam, karena apabila ada dua 
mafsadat (kerusakan), maka yang haras dilakukan adalah yang paling 
sedikit dampak negatifnya. Sementara keluamya waktu shalat (habis) 
mempunyai dampak yang lebih besar daripada berkurang atau 
hilangnya kekhusyukan. Hal itu berdasarkan dalil shalat Khauf dan 
yang sepertinya (dimana dalam shalat Khauf (saat berperang) sangat 
sulit untuk dapat melaksanakan shalat dengan khusyuk -ed). Apabila 
ia shalat karena menjaga waktu agar tidak habis, maka shalatnya 
dianggap sah namun dinilai makrah, dan dianjurkan untuk mengulangi 
shalat tersebut menurut jumhur. 38 

Sementara itu Ibnu Hazm berpendapat bahwa dalam hadits 
tersebut terdapat dalil tentang perpanjangan waktu shalat bagi orang 
yang dihidangkan makanan, meski waktu shalat telah habis. Ibnu 
Hazm mengatakan hal yang serupa sehubungan dengan orang yang 
tidur serta lupa. Imam An-Nawawi dan lainnya menjadikan hadits 
Anas sebagai dalil bahwa waktu shalat Maghrib cukup panjang. 
Namun hal ini ditanggapi oleh Ibnu Daqiq A1 Id dengan mengatakan, 
bahwa apabila yang dimaksud adalah lamanya waktu shalat Maghrib 
hingga hilangnya cahaya mega, maka perlu dipertanyakan lebih lanjut. 
Sedangkan apabila yang dimaksud adalah lamanya waktu maghrib 
tanpa mengaitkannya dengan sesuatu, maka ini dapat diterima. Namun 
ini bukan masalah masyhur yang diperselisihkan oleh para ulama, 
karena sesungguhnya sebagian orang yang mengatakan bahwa waktu 
shalat Maghrib sangat singkat, membatasinya dengan waktu yang 
dibutuhkan oleh seseorang yang lapar untuk makan beberapa suap 
sehingga rasa lapamya berkurang. 

Imam A1 Qurthubi menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa 
menghadiri shalat jamaah tidak wajib hukumnya, karena secara 
lahiriah orang itu menyibukkan diri dengan makan meski ia tidak 
mengikuti shalat jamaah. Tapi hal ini perlu dikaji kembali, karena 
sebagian ulama yang mewajibkan shalat jamaah -seperti Ibnu Hibban- 
mengatakan bahwa adanya makanan merapakan udzur (alasan) yang 


38 

Pendapat paling benar adalah bahwa shalat tersebut tidak perlu diulangi. Sebab barangsiapa 
yang shalat sebagaimana yang diperintahkan, maka tidak perlu baginya untuk mengulangi. 
Allah SWT telah berfirman, “Bertakwalah kepada Allah sebatas yang kalian mampu” (Qs. At- 
Taghabun(64): 16). Wallahu a'lam. 


242 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




membolehkan seseorang untuk tidak shalat beijamaah. Maka, dengan 
demikian tidak ada indikasi dalam hadits tersebut dalil tentang tidak 
wajibnya shalat berjamaah secara mutlak. 

Dalam hadits ini terdapat dalil untuk mengedepankan keutamaan 
khusyuk dalam shalat daripada keutamaan awal waktu. Sebagian 

ulama madzhab Syafi’i dan Hambali berdalil dengan lafazh, ijjaJli 

(mulailah atau dahulukan) untuk menyatakan bahwa hukum yang 
dikandung hadits ini khusus bagi orang yang belum memulai makan. 
Adapun mereka yang sedang makan saat qamat dilakukan, maka ia 
tidak boleh meneruskan makan, bahkan ia hams segera berdiri untuk 
shalat. 


An-Nawawi mengatakan bahwa apa yang dilakukan Ibnu Umar 
telah membatalkan hal ini, dan inilah yang benar. Namun sebagian 
menanggapi bahwa perbuatan Ibnu Umar merupakan pandangan 
pribadi beliau, karena makna yang terdapat dalam hadits mengarah 
kepada apa yang mereka katakan dimana orang yang sedang makan 
telah mengambil sesuatu yang dapat menenteramkan hatinya untuk 
tidak lagi memikirkan makanan tersebut. Hal ini didukung oleh hadits 
Amr bin Umayyah yang akan disebutkan pada bab berikutnya. 
Kemungkinan inilah rahasianya mengapa Imam Bukhari menyebutkan 
hadits itu setelah hadits di bab ini. 


Sa’id bin Manshur dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan 
sanad hasan dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas, bahwasanya 
keduanya biasa makan makanan yang dipanggang di perapian. Lalu 
muadzdzin hendak melakukan qamat, maka Ibnu Abbas berkata 
kepadanya, Janganlah tergesa-gesa, agar kami tidak berdiri (untuk 
shalat) sementara dalam hati kami masih ada keinginan terhadap 
makanan ini.” Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dikatakan, “Agar ia 
tidak mengganggu kami dalam shalat.” Masih dalam riwayat Ibnu Abi 


Syaibah dari A1 Hasan bin Ali, dia berkata, J3 

“Makan malam sebelum shalat menghilangkan nafsu 


lawwamah” 39 Dari semua riwayat ini terdapat isyarat bahwa Mat 
(alasan atau sebab) dalam hal itu adalah adanya keinginan untuk 
makan. Oleh karena itu, sepantasnya hukum ini diberlakukan seiring 


39 Nafsu lawwamah adalah nafsu yang senantiasa mengajak pemiliknya untuk melakukan 
perbuatan tercela yang patut mendapatkan caci-maki -penerj. 


FATHUL BAARI — 243 

kampungsunnah.org 




dengan ada atau tidak adanya Mat tersebut, tanpa mengaitkan apakah 
illat itu ada seluruhnya atau sebagiarmya. Namun dalam ha! ini ada 
pengcualian, yaitu orang yang berpuasa dimana ia boleh melakukan 
shalat meski makanan telah dihidangkan dan tidak maknih hukumnya, 
karena orang yang berakal tidak akan menyibukkan dirinya dengan 
sesuatu yang dilarang syariat. Tetapi apabila keinginan untuk makan 
lebih kuat, maka ia dianjurkan untuk berpindah dari tempat tersebut. 


Catatan 


Pertama, Ibnu A1 Jauzi berkata, “Sebagian orang mengira 
bahwa hal ini merupakan bentuk mendahuiukan hak hamba daripada 
hak Allah SWT. Padahal sebenamya tidak demikian, bahkan ini 
adalah cara memelihara hak Allah SWT agar para hamba dapat 
melaksanakan ibadah kepada-Nya dengan penuh konsentrasi dan 
kekhusyukan. Di samping itu, makanan mereka saat itu tidak banyak 
dan untuk menyantapnya tidak membutuhkan waktu yang lama, 
sehingga umumnya tidak menyebabkan seseorang ketinggalan shalat 
jamaah.” 


Kedua, sesungguhnya lafazh riwayat yang tercantum dalam 


kitab-kitab fikih yang berbunyi, tOSll ijjjjJlS tQjJij pa?- lit 


{Apabila makan malam telah siap waktu shalat Isya' telah masuk, 
maka mulailah dengan makan malam) tidak memiliki sumber yang 
kuat dalam kitab-kitab hadits. Demikian yang dikatakan dalam kitab 
Syarh At-Tirmidzi oleh syaikh kami, Abu A1 Fadhl. Akan tetapi saya 
melihat keterangan dalam bentuk manuskrip (tulisan tangan) oleh 
Quthbuddin, bahwa Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dari Ismail 
-yakni Ibnu Aliyah- dari Ishaq, dia berkata, “Abdullah bin Rafi’ telah 

menceritakan kepadaku dari Ummu Salamah, dari Nabi SAW, 13) 


ijjjJli ppa?-j s-Ctijl {Apabila makan malam telah siap dan 

shalat Isya' telah masuk maka mulailah dengan makan malam).' 1 '’ 
Apabila lafazh ini akurat, maka inilah sumber lafazh yang terdapat 
dalam kitab-kitab fikih tersebut. Adapun bila tidak demikian, maka 
sesungguhnya telah diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad- nya dari 

Ismail dengan lafazh, SSCaJt ppa?-j {Dan (waktu) shalat telah masuk). 


Kemudian saya memeriksa kembali Mushannaf Vomi Abi Syaibah, dan 


244 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




saya dapati hadits seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. 
Wallahu a'lam. 


43. Apabila Imam Diseru Untuk Shalat Sedangkan di 
Tangannya ada Sesuatu yang la Makan 


jlip <dll JL# 4JJI JoJlj :Jl5 l\f\ 01 Jj jJ*-* Cf- j*** 0* 


>■ ✓ ✓ 


^jai lo^CaJi 

9 . / # / 

- /%Jj ( j/v?* 


675. Dari Ja’far bin Amr bin Umayyah bahwa bapaknya berkata, 
“Aku melihat Rasulullah SAW memakan paha kambing, beliau 
mengerat dengan giginya. Lalu diseru untuk shalat, maka beliau 
meletakkan pisau dan shalat tanpa mengulangi wudhu.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab apabila imam diseru untuk shalat sedangkan di tangannya 
ada sesuatu yang ia makan ) Ada pendapat yang mengatakan bahwa 
Imam Bukhari memaksudkan bab ini untuk mengisyaratkan bahwa 
perintah dalam bab sebelumnya berindikasi sunah, bukan wajib. Di 
samping itu, kami telah menerangkan pendapat yang membedakan 
antara orang yang belum mulai makan saat qamat dilakukan dengan 
orang yang telah memulai makan sebelum qamat. Kemungkinan 
Imam Bukhari berpendapat seperti ini. 

Adapun sikap Imam Bukhari yang lebih menfokuskan masalah 
tersebut kepada imam, memungkinkan bahwa beliau berpendapat 
bahwa hal itu hanya khusus bagi imam. Adapun selain imam, maka 
diserahkan kepada mereka secara mutlak. Hal ini didukung oleh sabda 

beliau SAW yang telah disebutkan, dCzs* k&j lit {Apabila 

dihidangkan makanan salah seorang di antara kamu). Persoalan ini 
telah kami bahas secara mendetail berikut faidah-faidahnya pada bab, 
“Orang yang Tidak Mengulangi Wudhu karena Makan Daging 
Kambing” dalam pembahasan tentang thaharah (bersuci). 


FATHUL BAARI — 245 

kampungsunnah.org 




Ibnu A1 Manayyar berkata, “Kemungkinan Nabi SAW memilih 
bagi dirinya untuk tidak melakukan rukhshah (keringanan), oleh 
karena itu beliau SAW mendahulukan shalat daripada makan. Lalu 
beliau memerintahkan orang lain untuk memanfaatkan rukhshah 
(keringanan) karena tidak mampu melawan hawa nafsunya. Siapakah 
di antara kalian yang mampu mengendalikan dirinya.” Kemudian 
mereka yang berdalil dengan hadits ini untuk menyatakan bahwa 
perintah di atas berindikasi sunah, digoyabkan oleh kemungkinan 
bahwa saat itu Nabi SAW telah selesai makan, sehingga hadits 
tersebut tidak mendukung pendapat mereka. 


44. Barangsiapa yang Sedang Mengerjakan Kebutiihan 
Keluarganya Lalu Qamat Untuk Shalat Dilakukan Maka la 

Keluar (Untuk Shalat) 


^4 fj tj & 4iJi s Ji\ oir c. Lit : jii & 

$ 34? Jt air jt 




676. Dari A1 Aswad, dia berkata, “Aku bertanya kepada Aisyah, 
‘Apakah yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW di rumahnya?’ Dia 
berkata, ‘Beliau mengeijakan pekeijaan keluarganya -maksudnya 
membantu keluarganya- dan apabila shalat telah tiba, maka beliau 
SAW keluar untuk shalat’.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab barangsiapa yang sedang mengerjakan kebutuhan 
keluarganya ) Sepertinya Imam Bukhari ingin mengisyaratkan dengan 
judul bab ini, bahwa tidak semua hukurn persoalan yang menyibukkan 
pikiran disamakan dengan makan. Sebab jika demikian, maka dalam 
sebagian besar kondisi tidak ada lagi waktu untuk shalat. Di samping 
itu, hidangan yang telah dihidangkan di hadapan orang yang akan 
makan sangat menarik selera. Semakin lama dicicipi, maka keinginan 
pun semakin bertambah. Berbeda halnya dengan masalah yang lain. 


246 — FA HUL BAARI 

kampungsunnah.org 




Sementara suatu nash apabila mengandung sifat yang mungkin untuk 
dijadikan pedoman, maka nash tersebut tidak boleh diabaikan. 


4*1 ^ (;mengerjakan pekerjaan keluarganya) Kata “ mihnah 

(pekeijaan)” telah ditafsirkan dengan “ khidmat (membantu)”. 
Penafsiran ini sendiri berasal dari Adam bin Abi Iyas (guru Imam 
Bukhari), Hal itu karena Imam Bukhari telah meriwayatkan hadits ini 
dalam pembahasan tentang Al Adab (tata krama) dari Hafsh bin Umar, 
serta dalam pembahasan tentang Nafaqah (nafkah) dari Muhammad 
bin Ar’arah. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari Yahya Al 
Qaththan dan Ghundar, diriwayatkan oleh Al Isma’ili melalui jalur 
Ibnu Al Mahdi, dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi. 
Semuanya menerima dari Syu’bah, namun tanpa penafsiran tersebut. 


Dalam kitab Ash-Shihah disebutkan bahwa makna “ mihnah ” 
adalah “ khidmat (membantu)”, dan ini sesuai dengan apa yang 
dikatakannya. Akan tetapi penulis kitab Al Muhkam memberi tafsiran 
yang lebih spesifik, dimana ia berkata, “ Mihnah adalah profesi dalam 
pelayanan dan pekeijaan,” Kemudian disebutkan dalam riwayat Al 

Mustamli, od* 2% {Mengerjakan pekerjaan rumah 

keluarganya). Riwayat ini memiliki alasan untuk diterima, meski 
menyalahi lafazh riwayat yang umum. 

Sedangkan yang dimaksud dengan kata J*t (keluarga), bisa saja 


adalah dirinya sendiri atau lebih luas daripada itu. Riwayat ini telah 
disebutkan dengan penafsirannya dalam kitab Asy-Syama 'il oleh At- 

0 /■ 

Tirmidzi melalui jalur Amrah dari Aisyah dengan lafazh, 'jii *il OlS" 


pteuj LdkJj j&jji Jdh : pdJl jfi {Tidaklah beliau melainkan 


seorang manusia di antara manusia lainnya; beliau membersihkan 
kainnya, memerah (susu) kambingnya dan mengerjakan urusan 
pribadinya). Dalam riwayat Imam Ahmad serta Ibnu Hibban dari 

Urwah, dari Aisyah, disebutkan, iLo* Jj ajjj {Beliau menjahit 


pakaiannya dan memperbaiki sandalnya ). Ibnu Hibban 

jl 6 S 

menambahkan, ejla {dan menambal bejananya ). Sementara Al 
Hakim memberi tambahan dalam kitab Al Iklil, oal L/p? iSij Yj 


FATHUL BAARI — 247 

kampungsunnah.org 



*j!j (Dan aku tidak pernah melihat beliau memukul dengan 
tangannya, baik wanita maupun hudaknya). 

<S> * * * * • — 

a*>Cajl Cj'jddf li'13 (apabila shalat telah tiba) Dalam riwayat Ibnu 

Ar’arah, obSl' liij ( Apabila beliau mendengar adzan), lafazh ini 

lebih khusus dari yang pertama. Lalu dalam judul bab disebutkan, 
“Apabila qamat untuk shalat telah dilakukan’\ dimana lafazh ini lebih 
khusus lagi. Seakan beliau mengambilnya dari hadits dalam bab 

“Orang yang Menunggu Qamat”, dimana di dalamnya disebutkan, J&- 

aIjIj (Hingga datang kepadanya muadzdzin untuk qamat). 

Hadits dalam bab ini juga rnenerarigkari bahwa menggulung 
baju saat shalat hukumnya tidak makruh, dan sesungguhnya larangan 
untuk menyingkirkan rambut dan pakaian hanya berindikasi tanzih 
(yakni lebih utama bila tidak dilakukan) karena pada hadits tersebut 
tidak disebutkan bahwa beliau SAW mengubah penampilannya saat 
sedang mengerjakan pekeijaan di rumah. Demikian yang disebutkan 
oleh Ibnu Baththal serta orang-orang yang sepaham dengannya. Akan 
tetapi pemyataan ini perlu diteliti, sebab hal ini membutuhkan 
kepastian bahwa beliau SAW memiliki dua bentuk penampilan. 
Kemudian dengan tidak disebutkannya perubahan penampilan, tidak 
berarti hal tersebut tidak teijadi. 

Faidah lain hadits ini adalah anjuran untuk bersikap tawadhu, 
meninggalkan sikap angkuh, serta anjuran membantu pekerjaan 
istrinya bagi para suami. Lalu Imam Bukhari memberi judul bab ini 
pada pembahasan tentang Adab, “Bagaimana seharusnya sikap 
seseorang saat berada dengan Keluarganya”. 

45. Orang yang Mengimami Shalat, Dengan Maksud 
Mengajari cara Shalat yang Dipraktikkan Nabi SAW dan 

Sunnahnya 


IjjLdi tiJlA iLUL* 

/> ” ✓ “ /• 

4-lp <dll JkLp C-jSj 'dyC^\ Jjji Qj (Jl 


248 — FA HUL BAARI 

kampungsunnah.org 



( Ji> :<Jl3 oir :2j*>li ^j'y C-J-&3 ^L/2 j j»-L-j 

oi JJ ijsswJl ^ aIjIj ^ij iil (^*4^ OlS^j :Jls 


■ j# POi 


677. Dari Abu Qilabah, dia berkata, “Malik bin A1 Huwairits 
mendatangi kami di masjid dan berkata, ‘Sesungguhnya aku akan 
shalat dengan kalian, dan tidaklah aku bermaksud shalat. Aku shalat 
sebagaimana aku lihat Nabi SAW shalat’.” Aku berkata kepada Abu 
Qilabah, “Bagaimanakah shalatnya?” Dia berkata, “Seperti shalat 
syaikh kita ini.” Ia berkata, “Dia adalah seorang syaikh, dimana ia 
duduk apabila mengangkat kepalanya dari sujud sebelum bangkit pada 
rakaat pertama.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab orang yang mengimami shalat... dan seterusnya) Hadits 
yang disebutkan sesuai dengan judul bab, seakan-akan Imam Bukhari 
tidak menetapkan hukumnya karena alasan yang akan kami sebutkan. 

(sesungguhnya aku akan shalat 

mengimami kamu dan tidaklah aku bermaksud shalat) Penafian dalam 
kalimat hadits ini telah men gun dang pertanyaan, karena hal ini 
berkonsekuensi adanya shalat yang bukan dalam rangka mendekatkan 
diri kepada Allah SWT, dimana yang demikian ini tidak 
diperbolehkan. Pertanyaan ini dijawab dengan mengatakan; 
sesungguhnya Imam Bukhari tidak bermaksud menafikan status shalat 
tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, bahkan yang 
ingin dijelaskan adalah faktor yang menyebabkan beliau melakukan 
shalat jamaah bukan pada waktu yang biasa dikenal. Seakan-akan ia 
mengatakan, “Yang mendorong saya untuk melakukan ini bukan 
masuknya waktu shalat tertentu, tetapi untuk memberi pelajaran 
{ta ’limy’. Seakan-akan dia menyadari bahwa perbuatan tersebut 

merapakan sesuatu yang menjadi keharusan baginya, karena dia 

£ 

adalah salah seorang yang ditunjukkan oleh sabda beliau SAW, 0-^ 

^ (Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku 
shalat) seperti yang akan disebutkan kemudian. Sementara Imam 


FATHUL BAARI — 249 

kampungsunnah.org 




Bukhari beranggapan bahwa mengajar dengan praktik lebih jelas dari 
pada melalui perkataan. Maka, di sini hal itu diperbolehkan dan 
sesungguhnya tidak termasuk kategori mempersekutukan Allah SWT 
dalam ibadah. 

^ e 

iP* (seperti syaikh kita) dia adalah Amr bin Salamah 

seperti akan disebutkan pada bab, “Berhenti Sejenak di Antara Dua 
Sujud”. Di tempat itu akan disebutkan dengan lafazh lebih sempuma 
berikut faidah-faidahnya. 


46. Ahli Ilmu dan yang Memiliki Keutamaan Lebih Berhak 

Menjadi Imam 


:JUi & ill JL 'j>y- :Jli J 

dlolio 131 Jjj Ji-j cJli Jx? ijf ljy> 

o' / o' o' ^ 

oSii [pJS jc i;f : ju of jj 

J olfli ^ilsi ll ^^ :JuS 

O' O' o' 5 # O' 

' o' i? ^ ^ V ^ " 


ij 




r _• 


678. Dari Abu Musa, dia berkata, “Nabi SAW menderita sakit, 
lalu sakitnya bertambah parah, maka beliau bersabda, ‘ Suruhlah Abu 
Bakar agar shalat mengimami orang-orang! ’ Aisyah berkata, 
‘Sesungguhnya Abu Bakar adalah orang yang lembut. Apabila ia 
menggantikan posisimu, maka ia tidak akan mampu untuk shalat 
mengimami manusia’. Beliau SAW bersabda, ‘Suaruhlah Abu Bakar 
agar shalat mengimami orang-orang /’ Aisyah kembali mengulangi 
perkataannya. Maka beliau SAW bersabda, ‘ Suruhlah Abu Bakar agar 
shalat mengimami orang-orang, sesungguhnya kalian adalah 
sahabat-sahabat wanita Yusuf. Lalu Abu Bakar didatangi oleh 
seorang utusan (utusan Nabi), maka dia shalat mengimami manusia 
pada masa Nabi SAW masih hidup.” 


250 — F 


ATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



jjji J0} :cJl5 LgJl L^jlp 4 JJI g^j fl <AJ\s> ^js- 


:sjgli- cJli c^-AJL ^JUflj j$kj L) ;a^? y< ^ JlS 4 *Ip ^ 

" *" " f 

jaS- tf.lSsJl ^ ^illl ji dX?Liji ^ ^15 til J>^>, IjI 01 ;C-Ji 

'''' ° / S f * o ots J> # / // 

(»ti lit jSy LI 01 <3 ^JjS cJLas i^JOLp c-JLsi .^LJJ ^ y? . U 

oitii .^LdJ (J-^a-ia ^*3 «.lSCjl {j* ^llll a-«-v~j j»i OJ-fli* ^ 

L^-rp yV^Ji O :r Lj <U& ill Jk ill Jus iui 

CUiS”” L» \*aJo~ C-JL«a .^jbJJ J^aJi IjI Ij^» cJs-^jj 

' s# 

,** 0 -" .0 y- 0 ^t 

• Ijs^ dJL^ 


679. Dari Aisyah Ummul Mukminin RA, dia berkata, 
“Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda pada saat sakit, ‘ Suruhlah 
Abu Bakar agar shalat mengimami manusia ’.” Aisyah berkata, “Aku 
berkata, “Sesungguhnya Abu Bakar apabila menggantikan posisimu, 
maka dia tidak dapat memperdengarkan (bacaan) kepada manusia 
karena tangisannya. Maka, perintahkanlah Umar agar shalat 
mengimami manusia.” Aisyah berkata, “Aku berkata kepada Hafshah, 
‘Katakanlah kepada beliau SAW, bahwa sesungguhnya Abu Bakar 
apabila menggantikan posisimu, maka dia tidak akan dapat 
memperdengarkan (bacaan) kepada manusia karena tangisannya, 
maka perintahkanlah Umar agar shalat mengimami manusia’.” 
Hafshah melakukan hal itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Ah, 
sesungguhnya kalian adalah sahabat-sahabat wanita Yusuf, suruhlah 
Abu Bakar agar shalat mengimami manusia .” Hafshah berkata, “Aku 
tidak pemah mendapatkan darimu (Aisyah) kebaikan.” 


j a13I l 5 LU> gj-Ill ObTj Is jC^Vl dliC> ^ <j~jl jjp 
4-ip aUI { J^ (^^1 ^ gjCaj IjI 01 

co^i ^ JSy\ f>; oir fit aj 'J'j ^3 


FATHUL BAARI — 251 

kampungsunnah.org 




* i 


otr Jjis Si >5 Sd ji-i g* aUi ju? J3s LoKi 

/o e o / x , . A , 

— xO 4 X » x X X , X P xO X X , 4 ,X 0 XXa>XX->.. X O 4 ^ „ X X 4 x 0 X 

4jJ^ 7 -jA!l jZLCu J! d^^2j I*~~J pJ iyjiS^a^ 4S jJ 4^ft-j 

J?j I aIIaP Jp jjI ^d\Is dp Jill Jd jSl 

^ / 

jd jji di j\j>\i ji rji^. ij d^ d jd yii y 

** X X X W x “ X 

•5-y d Jlp ^jij 1^:1 of (i-3 dp it 


680. Dari Anas bin Malik A1 Anshari -dimana beliau telah 
mengikuti Nabi SAW, melayani dan menemaninya- berkata, 
“Sesungguhnya Abu Bakar shalat mengimami mereka pada saat Nabi 
SAW menderita sakit yang membawa pada kematiannya. Hingga 
ketika pada hari Senin, sementara mereka bershaf-shaf daiam shalat, 
Nabi SAW menyingkap tabir kamamya dan melihat kepada kami 
daiam keadaan berdiri, seakan-akan wajahnya bagaikan kertas 
mushaf. Kemudian beliau tersenyum dan tertawa. Kami pun hampir 
terfitnah karena rasa gembira melihat Nabi SAW. Abu Bakar pun 
berjalan mundur ke belakangnya untuk berdiri sejajar daiam shaf, dan 
dia mengira bahwa Nabi SAW akan keluar untuk shalat. Namun Nabi 
SAW mengisyaratkan kepada kami (yang bermakna) ‘Hendaklah 
kalian menyempumakan shalat kalian’. Lalu beliau menurunkan 
(menutup) tabir, dan meninggal pada hari itu.” 


dp ^ <_sd jvJ :JiS dJJix ,j\ ( _ r ii jjp 

ed ^ ^ X XX 4o»^xx ' z' Ax ^ 6 /X 

aJLp aJL3i Jlii Jxj cot>Ly^Jt Cx-owili 

S' ^x S' ^ SS 4 0 £ f x x 0 ^ 

L» a_JIp a!j1 J-v 5 ^~Jl J CaJls c a_*j^ 9 iwALstpJL 

Osr X} aX d Jd Jill dd J. di LXpf od U> r 

of Jc; ^f Ji 5 x, ij dp d jd fji fcjfs .d ^ 

“ X X X - X 

.xii ^ dd jd; ^ xi^Ji jJL> d^ aIii jd Jin 


252 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




6S1. Dari Anas, dia berkata, “Nabi SAW tidak keluar selama 
tiga (ban), maka qamat untuk shalat dilakukan dan Abu Bakar 
bergerak maju. Saat itu Nabi Allah mengangkat (membuka) hijab atau 
tabirnya. Ketika wajah Nabi SAW telah jelas, maka kami tidak pemah 
melihat pemandangan yang lebih menakjubkan daripada wajah Nabi 
SAW ketika tampak kepada kami. Nabi SAW mengisyaratkan dengan 
tangannya kepada Abu Bakar untuk maju. Lalu Nabi SAW 
menuninkan (menutup) tabimya, maka Nabi tidak diberi kemampuan 
hingga meninggal dimia.” 


\" - ». I * * & | . ^ f • x ^x xo f J&f if. ex o „X o x ox 

O (J jJ wXJL-JX#I LJ : Jl5 4-jt OjaP*’) 4jI Ajj) wL-_P 

X /■ X X 

IjI I jj* jLai i^L^I ^ j j»JL*j aJLp «dJl 

:Jvi .t&5\ fj \l\ jlsj ll 01 cilS c^iSl 

x j# " " ^ 

' j j x' * xf, x >r -*» x• x ^ 1 ** 

(jX)) ojj-* 'u^ . . JU A- 3 8 Jj^ 

^ 3 ~ Ij ^ ^ |/[| ^ J O y 6 , ^ & 0 ^ ll f ^ I, *''t ' 

<jj*jfl cf’ ls^ t y- csyv' yb 4j ^' j 

.X.} <& Jk y)i ^ 531 ^ 


car * 


682. Dari Hamzah bin Abdullah bahwa bapaknya mengabarkan 
kepadanya, dia berkata, “Ketika sakit yang diderita oleh Rasulullah 
SAW semakin parah, dikatakan kepadanya tentang shalat. Maka 
beliau bersabda, ‘Suruhlah Abu Bakar agar shalat mengimami 
manusia’. Aisyah berkata, ‘Sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang 
yang lembut. Apabila membaca (ayat A1 Qur'an), maka akan 
didominasi oleh tangisan’. Beliau SAW bersabda, ‘ Suruhlah ia agar 
shalat Aisyah kembali mengulangi perkataannya. Maka beliau SAW 
bersabda, ‘ Suruhlah ia agar shalat (sebagai imam), sesungguhnya 
kalian adalah sahabat-sahabat wanita Yusuf.” 

Riwayat ini dinukil pula oleh Az~Zubaidi, putra saudaranya 
Zuhri, Ishaq bin Yahya A1 Kalbi dari Zuhri. Uqail serta Ma’mar juga 
meriwayatkan dari Zuhri, dari Hamzah, dari Nabi SAW. 


FATHUL BAARI — 253 

kampungsunnah.org 



Keterangan Hadits : 

{Bab ahli ilmu dan yang memiliki keutamaan lebih berhak 
menjadi imam ) Yakni dibandingkan dengan orang yang tidak 
sepertinya. Konsekuensinya, orang yang lebih berilmu dan lebih 
utama lebih berhak dibandingkan orang yang berilmu dan utama. 
Penyebutan kata “keutamaan” setelah kata “ilmu” termasuk gaya 
bahasa menyebutkan kata yang bersifat umum setelah kata yang 
bersifat khusus. Adapun pembahasan tentang urutan para imam akan 
disebutkan setelah dua bab kemudian. 

o\i(S (maka beliau didatangi oleh utusan ) Yaitu Bilal. 

5G- ^ {maka beliau shalat 

mengimami manusia pada masa Nabi SAW hidup ) Yakni hingga 
beliau SAW wafat. Demikian yang ditegaskan oleh Musa bin Uqbah 
dalam pembahasan tentang Al Maghazi (peperangan) 

Pembahasan kedua hadits di bab ini telah diterangkan pada bab, 
“Batasan bagi Orang Sakit untuk Menghadiri Jamaah”. Secara lahiriah 
hadits Abu Musa termasuk kategori mursal shahabi, namun ada 
kemungkinan ia menerimanya dari Aisyah atau Bilal. Sedangkan 
hadits Anas melalui jalur Zuhri akan disebutkan di bagian akhir 
pembahasan tentang Al Maghazi (peperangan) yakni bahasan tentang 
wafatnya Nabi SAW. 

0S s 

{tiga hari ) Yakni sejak Nabi SAW keluar dan shalat 
mengimami mereka sambil duduk, seperti yang telah dijelaskan. 

0? JZ> ^ fjl oAj tajtS {beliau mengisyaratkan kepada Abu 
Bakar untuk maju) Kalimat ini tidak bertentangan dengan kalimat di 
bagian awal hadits, j£> flti {Maka Abu Bakar maju ) bahkan pada 
lafazh hadits ini terdapat kalimat yang tidak disebutkan. Hal itu 
tampak pada riwayat Zuhri yang menyebutkan, Jn °y\ 'j&a {Maka 

Abu Bakar mundur). Ringkasnya, Abu Bakar RA maju untuk 
mengimami shalat. Kemudian dia menduga bahwa Nabi SAW akan 
keluar, maka Abu Bakar mundur. Saat itulah Nabi SAW 
mengisyaratkan kepadanya untuk kembali ke tempatnya semula. 


254 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




Catalan 


Dalam hadits Ibnu Abbas terdapat kisah yang serupa dengan 
kisah ini, dimana disebutkan bahwa pada kesempatan tersebut Nabi 


SAW bersabda kepada mereka. 




(Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca (Al Qur'an) 
pada saat ruku dan sujud). Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim 
melalui riwayat Abdullah bin Ma’bad, dari Ibnu Abbas. 


47. Orang yang Berdiri dl Samping Imam Karena Suatu 

Halangan 


<^t ^ a1!I JjI-j :cJ13 acA\ 

as a 3 , / t * * o 3 ' O' jj 

(J_y ^J 

y\ oTj uls .^olSt Jkj J.;! tils £jiii Al>- A^Ju ^S pll»J 4lip «Jjl 
aIIp 4 JJ! L5 J^aS 4 B 1 J jLj ceJt 'CS D! jliU ^-l£^l 

Alii J O^C^LJ ^iv2J jjI (jl^3 4u> £.1 jj>- 

" ' * j " ' * ^ ~ ' 

.^SJ 0*>Ca2J 


683. Dari Aisyah, dia berkata, “Rasulullah SAW memerintahkan 
Abu Bakar untuk shalat mengimami manusia saat beliau SAW sakit, 
maka Abu Bakar shalat mengimami mereka.” Urwah berkata, “Lalu 
Rasulullah SAW mendapati dirinya merasa ringan, maka beliau keluar 
dan temyata Abu Bakar sedang mengimami manusia. Ketika Abu 
Bakar melihat beliau SAW, maka ia pun mundur. Namun Nabi SAW 
mengisyaratkan kepadanya, yakni tetap sebagaimana keadaanmu. 
Rasulullah SAW duduk sejajar dengan Abu Bakar di sampingnya. 
Maka Abu Bakar shalat mengikuti shalat Nabi SAW, sedangkan 
manusia mengikuti shalat Abu Bakar.” 


FATHUL BAAJRI — 255 

kampungsunnah.org 




Keterangan Hadits : 

(Bab orangyang berdiri ) Yakni shalat. 

(di samping imam karena suatu halangan) Yakni karena suatu 
sebab yang mengharuskannya untuk melakukan hal itu. Pembahasan 
mengenai hal ini telah diterangkanpada bab, “Batasanorang sakit....” 


48. Orang Yang Masuk Untuk Menjadi Imam Shalat, Lalu 
Datang Imam Tetap, Maka yang Pertama Mundur Atau 
Tidak Shalat Tetap Dianggap Sah 


aIIp <Jjl aJ 

Sehubungan dengan persoalan ini telah dinukil dari Aisyah RA 
dari Nabi SAW. 



& at 


4-1p ^JlJl 5^ <JJjdtf ^ 

J\ Oij^Jl s-l^stS oJliti -yaJ jP ^ j^r'kP ^ 

i J3\j ^,*1 . f*- 3 *-’ • ^bJJ :JUi ,-jI 

ills t4J^Lys c-isb j^vj ^jS OlS*"j jivai cdlaJl yi 

4 IJI 4llp <dll LS lv» 4iil Jjlij cfly ollll J-i!U3l ^iSl 

0 jS x s s o J ^ s & * at & & J j 

_y sJ . y) Cf^ kL^®l pt j aJlp <Ut pit Jj 

# _ 

jiilij 4lip 4 JJI 4 UI Jjl-j 4 j e^l ll ^Jp iUl X»^i 4jJu aIp 4 ISI 

f 1. y * 2 . £ . . ^ ✓e *?>» / /■ f* s * 1 &£ I «1 0 

AJj) UJ^J ^5 ^o>~ jJ» 

01 ll bl Ij i Jls 13j^ajl ills ty,l^s pJlwj 4 -Ip 4 UI 


256 — FA m BAARI 

kampungsunnah.org 




; y s 'ju, of siiii J bur 6 Jf Jus tii^f si iA 

~ " / ✓ j# ✓ 

4JLp 4iil ^lvs Alii (J(JUi 4 JLp ^Ul (_J i-*s dlSl <J (_$lb 

• ** _r ,' . ’’i -, •»' o,« s»t. f i°:u ° 1 1' '\'' 

i<yy^s> 4j)j t( 3 ^va^l j*- 1 • (Pol j fjl ^ .jv-f-xj 

.*LlU ,3X^51 Clij a 5 i ^ ill 


684. Dari Sahal bin Sa’ad As-Sa’idi bahwa Rasulullah SAW 
pergi ke Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan di antara mereka. 
Lalu (waktu) shalat tiba, maka datanglah muadzdzin kepada Abu 
Bakar dan berkata, “Apakah engkau akan shalat mengimami sehingga 
aku qaxnat?” Abu Bakar menjawab, “Ya.” Maka Abu Bakar shalat, 
kemudian Rasulullah SAW datang sedangkan manusia berada dalarn 
keadaan shalat. Beliau pun meloloskan diri hingga berdiri di shaf 
pertama. Lalu orang-orang bertepuk tangan, sementara Abu Bakar 
tidak menoleh saat shalat. Ketika orang-orang ramai bertepuk tangan, 
Abu Bakar menoleh dan dia melihat Rasulullah SAW. Narnun 
Rasulullah mengisyaratkan kepadanya, yakni “tetaplah di tempatmu”. 
Abu Bakar RA mengangkat kedua tangannya seraya memuji Allah 
atas apa yang telah diperintahkan Rasulullah SAW kepadanya. 
Kemudian Abu Bakar mundur hingga sejajar dalam shaf, dan 
Rasulullah SAW maju serta melanjutkan shalat. Ketika selesai beliau 
SAW bersabda, “ Wahai Abu Bakar, apakah yang menghalangimu 
untuk tetap (di tempatmu) saat aku memerintahkanmuT’’ Abu Bakar 
berkata, “Tidak pantas bagi putra Abu Quhafah untuk shalat di 
hadapan Rasulullah SAW.” Lalu Rasulullah SAW bersabda, 
“Mengapa aku melihat kalian ramai bertepuk tangan ? Barangsiapa 
yang merasa ragu 40 atas sesuatu dalam shalatnya maka hendaklah ia 
bertasbih, karena sesungguhnya apabila ia bertasbih niscaya (imam) 
akan menoleh kepadanya, dan bertepuk tangan itu untuk wanita.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab barangsiapa yang masuk) Yakni masuk ke dalam mihrab 
misalnya. 


40 Pada salah satu naskah tertulis, “Barangsiapa yang terjadi padanya sesuatu,” Lafazh ini 
sesuai dengan yang terdapat pada Syarah Ibnu Hajar. 


FATHUL BAARI — 257 

kampungsunnah.org 







(untuk menjadi imam shalat, lain datang imam tetap ) Yakni 
imam shalat Rawatib (imam tetap). 

(rnaka imam yang pertama mundur), yakni yang masuk pertama 
untuk menjadi imam shalat. Pada hakikatnya kedua-duanya 
dinamakan yang pertama apabila dilihat dari posisi masing-masing. 

* 

aJ (sehubungan dengan persoalan ini telah dinukil dari 

Aisyah RA) Riwayat yang dinukil dari Aisyah RA sehubungan 
dengan persoalan yang pertama, yaitu apabila imam yang sedang 
memimpin shalat mundur. Ini adalah riwayat Urwah dari Aisyah yang 

disebutkan pada bab sebelumnya, ofj Uii (Ketika Abu Bakar 

melihat beliau SAW, rnaka Abu Bakar mundur). Adapun riwayat dari 
Aisyah yang berhubungan dengan persoalan kedua, yaitu apabila 
imam yang sedang memimpin shalat tetap di tempatnya (tidak 

mundur), adalah riwayat Abdullah dari Aisyah, f-'& oi W'J (Maka 

Abu Bakar bermaksud mundur). Hal ini telah disebutkan pada bab 
“Batasan Orang Sakit.” Sedangkan mengenai kebolehan kedua 
keadaan telah disimpulkan dari taqrir (pengukuhan) Nabi SAW. 
Kedua persoalan ini juga tercantum dalam hadits yang disebutkan 
pada bab ini. 


J J\ (beliau pergi ke Bani Amr bin Auf) 

Yakni Ibnu Malik bin Aus. Sementara Aus adalah salah satu kabilah 
Anshar, yakni Aus dan Khazraj. Bani Amr bin Auf adalah salah satu 
marga yang besar dalam suku Aus, ia terdiri dari sejumlah kelompok 
dan tinggal di Quba'. Di antaranya adalah keluarga Umayah bin Zaid 
bin Malik bin Auf bin Amr bin Auf, keluarga Dhubai’ah bin Zaid dan 
keluarga Tsa’labah bin Amr bin Auf. 


Adapun sebab keberangkatan beliau SAW kepada mereka 
terdapat dalam riwayat Sufyan, ia berkata, jCa&i ^ 

(:Terjadi di antara dua kelompok Anshar perbincangan). Imam 
Bukhari meriwayatkan dalam pembahasan tentang Ash-Shulh 

9 

(perdamaian) melalui jalur Muhammad bin Ja’far dari Abu Hazim, 0} 


•/jus cujjl. Ait & Jiff & jjj \y\y jit 

(Sesungguhnya penduduk Quba saling berperang 


Jo** 


258 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



hingga saling melempar batu. Lain hal itu diberitahukan kepada Nabi 
SAW, maka beliau bersabda, “Berangkatlah bersama kami nntuk 
mendamaikan di antara mereka."). Imam Bukhari menukil pula 

persoalan ini melalui riwayat Abu Ghassan dari Abu Hazim, ^ 

/ f 

(Maka beliau keluar bersama beberapa orang 

' * 
sahabatnya). 

Kemudian Ath-Thabrani menyebutkan -beberapa orang di antara 
mereka- melalui jalur Musa bin Muhammad dari Abu Hazim, yaitu 
Ubay bin Ka’ab dan Suhail bin Baidha'. Imam Bukhari menyebutkan 
dal am pembahasan tentang Al Ahkarn (hukum-hukum) melalui jalur 
Hammad bin Zaid dari Abu Hazim bahwa keberangkatan Nabi SAW ke 
tempat tersebut adalah setelah shalat Zhuhur. Sementara Ath-Thabrani 
menukil melalui jalur Umar bin Ali dari Abu Hazim bahwa berita itu 
datang kepada Nabi sementara Bilal telah adzan untuk shalat Zhuhur. 

o‘>Caii oJUJ (waktu shalat telah tiba ) Yakni shalat Ashar. Hal ini 


dinyatakan dengan tegas oleh Imam Bukhari dalam pembahasan 
tentang Al Ahkam (hukum-hukum), dengan lafazh, uli 

j>j b! ylj oil (Ketika telah tiba waktu shalat Ashar, 


beliau adzan dan qamat lalu memerintahkan Abu Bakar untuk maju). 
Namun di sini tidak disebutkan narna orang yang adzan dan qamat, 
serta yang memberi perintah tersebut. Imam Ahmad, Abu Daud serta 
Ibnu Hibban meriwayatkan melalui jalur Hammad dengan 
menjelaskan orang yang dimaksud, dan ia melakukan hal itu atas 

o * * * * 

perintah Nabi SAW. Adapun lafazhnya adalah, cj'Ja a£- 01 


pii j»lil jSb d)ii j*ek Ji di b)l ,5v Vjt lihT jjj j*t&\ 

fijis.i 4 (Beliau bersabda kepada Bilal, “Apabila shalat Ashar 


telah tiba dan aku belum datang, maka perintahkan Abu Bakar untuk 
shalat mengimami manusia. ” Ketika waktu shalat Ashar telah masuk, 
Bilal adzan kemudian qamat, kemudian memerintahkan Abu Bakar, 
lalu ia (Abu Bakar) maju). 


Riwayat serupa dinukil pula oleh Ath-Thabrani melalui riwayat 
Musa bin Muhammad dari Abu Hazim. Berdasarkan riwayat ini 
diketahui bahwa muadzdzin yang dimaksud adalah Bilal. Adapun 


FATHUL BAARI — 259 

kampungsunnah.org 



perkataan Bilal kepada Abu Bakar, (Apakah engkau akan 

shalat mengimami manusia?) tidak bertentangan dengan riwayat tadi, 
karena pertanyaan Bilal dipahami dengan makna, “Apakah engkau 
akan segera melakukan shalat di awal waktu, atau menunggu hingga 
Nabi SAW datang?” Lalu Abu Bakar memandang lebih tepat apabila 
shalat segera dilaksanakan, karena segera melaksanakan shalat 
merupakan keutamaan yang pasti, dan tidak sepantasnya ditinggalkan 
hanya karena keutamaan yang belum pasti. 

(beliau berkata, “Ya”) Dalam riwayat Abdul Aziz bin 

O o 

Abu Hazim dari bapaknya terdapat tambahan, OJ ( Apabila 

engkau mau). Riwayat ini dinukil pula oleh Imam Bukhari dalam bab, 
“Mengangkat tangan....” Hanya saja Abu Bakar menyerahkan 
keputusan akhir kepada Bilal, karena adanya kemungkinan Bilal 
mengetahui dari Nabi SAW sesuatu yang tidak diketahui oleh Abu 
Bakar RA. 

jSo jji (maka Abu Bakar shalat) Yakni masuk dalam shalat. 

if 

Sementara dalam riwayat Abdul Aziz yang disinggung tadi dikatakan, 

'Jj& jSo jjl (Abu Bakar maju lalu takbir). Dalam riwayat A1 

* 

/■/ £ # £ ^ JO ^ * 

Mas’udi dari Abu Hazim disebutkan, 5*Caii y) (Maka Abu 

* 

Bakar membuka shalat ). Riwayat ini dinukil oleh Ath-Thabrani. 

Berdasarkan keterangan tersebut, maka diketahui perbedaan dua 
sikap yang ditunjukkan Abu Bakar. Pada peristiwa pertama beliau 
tidak mau meneruskan shalat sebagai imam setelah Nabi SAW datang. 
Sementara pada peristiwa Nabi SAW menderita sakit yang membawa 
kepada kematiannya, Abu Bakar memilih untuk meneruskan shalatnya 
sebagai imam meskipun Nabi SAW menjadi makmum pada rakaat 
kedua shalat Subuh, seperti dinyatakan dengan tegas oleh Musa bin 
Uqbah dalam kitab tentang Al Maghazi (peperangan). Seakan-akan 
Abu Bakar berpendapat bahwa jika sebagian besar shalat telah 
dilaksanakan, maka lebih baik meneruskan shalat dan tidak 
memutusnya. Sedangkan apabila hanya sedikit, maka lebih baik tidak 
meneruskannya. Demikian pula yang tercantum dalam riwayat 
Abdurrahman bin Auf, yang menyatakan bahwa Nabi SAW shalat di 
belakang Abu Bakar pada rakaat kedua shalat Subuh. Sesungguhnya 
beliau (Abdurrahman) meneruskan shalatnya dengan posisi sebagai 


260 — FATHUL BAAR1 

kampungsunnah.org 



imam karena alasan tadi. Kisah Abdurrahman dinukil oleh Imam 
Muslim dari hadits A1 Mughirah bin Syu’bah. 


'jaiksi (meloloskan din) Dalam riwayat Abdul Aziz disebutkan, 

^ jU-jj aIIp ^iSi 

(Maka Nabi SAW datang berjalan di antara shaf-shaf dengan 
menyela-nyela hingga berdiri di shaf pertama). Dalam riwayat Imam 
Muslim disebutkan, jMiih uuali aif j»li ,J»- t3jAI (Beliau 

membelah shaf-shaf hingga berdiri di shafpaling depan). 


j&si (i maka manusia bertepuk tangan) Dalam riwayat 
Abdul Aziz dikatakan, ^ .p^-asSi ^ ^$1 i>U 

JfXaS' ji (Maka manusia melakukan tashfih... Sahal berkata. 


“Tahukah karnu apakah itu tashfih, ia adalah ‘tashfiq’ [bertepuk 
tangan]"). Hal ini menunjukkan bahwa kedua lafazh itu mempunyai 
makna yang sama (sinonim). Untuk itu, tidak perlu memperhatikan 
pendapat yang menyalahinya. Pembahasan ini akan dikemukakan 
pada bab tersendiri. 


ciili Si ff 0 \S"j (dan Abu Bakar tidak menoleh) Suatu 

* 

pendapat mengatakan bahwa apa yang dilakukan Abu Bakar adalah 
berdasarkan pengetahuannya tentang larangan menoleh waktu shalat 
sehingga dia tidak melakukannya. Telah diriwayatkan melalui jalur 
yang shahih bahwa menoleh saat shalat adalah pencurian yang 
dilakukan oleh syetan dari shalat seorang hamba, sebagaimana akan 
disebutkan pada bab tersendiri ketika membahas tentang sifat shalat. 


ihtSvi ££j>\ pi aISi jtiili (beliau SAWmengisyaratkan kepada Abu 


Bakar, yakni tetaplah di tempatmu) Dalam riwayat Abdul Aziz 
disebutkan, Ol oy>\l 3&^ (Beliau mengisyaratkan kepadanya 


memerintahkannya untuk shalat). Sementara dalam riwayat Umar bin 
Ali disebutkan, J>}& ^ (Beliau mendorong dadanya 

untuk maju namun Abu Bakar merasa enggan). 


aJJ' Ajj && aIJi yjp’j yi Ji' (Abu Bakar mengangkat 
kedua tangannya seraya memuji Allah) secara lahiriah Abu Bakar 


FATHUL BAARI — 261 

kampungsunnah.org 



mengucapkan kalimat pujian. Akan tetapi dalam riwayat A1 Humaidi 


✓ y C y O ✓ O O ✓ / 

dari Sufyan dikatakan, <j s-Ul-Jt j£j y) 


(.Abu Bakar mengangkat kepalanya ke langit bersyukur kepada Allah, 
lain berjalan mundur ke belakang ). 


Ibnu A1 Jauzi mengklaim bahwa syukur dan pujian itu 
dinyatakan Abu Bakar dalam bentuk isyarat, tanpa diucapkan dengan 
lisan. Namun dalam riwayat A1 Humaidi tidak ada keterangan yang 
menghalangi bahwa kalimat itu diucapkan dengan lisan. Bahkan hal 
ini didukung oleh riwayat Imam Ahmad dari Abdul Aziz bin A1 


Majisyun dari Abu Hazim, 




dJ-U cJfj U t Js- 4»t olp' :Jd VdJli) c/yKs (Wahai Abu 


Bakar, mengapa engkau mengangkat kedua tanganmu, dan apa yang 
mencegahmu untuk tetap pada posisimu ketika aku memberi isyarat 
kepadamu? Abu Bakar menjawab, “Aku mengangkat kedua tanganku 
karena aku memuji Allah atas apa yang aku lihat darimu. ”). 


A1 Mas’udi menambahkan, jNd llli 

{Ketika Abu Bakar mundur, maka Nabi SAW maju ). Hal serupa 
terdapat dalam riwayat Hammad bin Zaid. 

9^999 a ox 

jtilij die. <dJl ^JLe> dJi Jj-*j {untuk shalat di 

hadapan Rasulullah SAW) Dalam riwayat Hammadain (dua perawi 
bemama Hammad -peneij.) dan A1 Majisyun disebutkan, \y <1)5 

9 s \ 9 

p&j £& {Mengimami Nabi SA W). 


jXaSi (kalian ramai bertepuk tangan) Secara lahiriah 

sebab pengingkaran ini adalah tepukan yang ramai, bukan sekedar 
bertepuk tangan. Tapi persoalan ini akan dibahas pada bab tersendiri. 

# t° ^ 

i {hendaklah ia bertasbih) Dalam riwayat Ya’qub bin 
Abdurrahman dari Abu Hazim disebutkan, <&! OlkLo Jidi {Hendaklah 

mengatakan subhaanaUah [Maha Suci Allah]). Pembahasannya lebih 
lanjut akan dikemukakan pada bab “Memberi Isyarat Saat Shalat”. 


262 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



415} c~fc3l {ditengok kepadanya ) Dalam riwayat Ya’qub yang telah 
disebutkan dikatakan, cJs!i ill Otsw Jji* jl?- Si #6 


(Karena sesungguhnya tidak seorang pun yang mendengarnya 
mengucapkan "subhaanallah ” melainkan akan ditengok kepadanya). 


jXaSi tJij (dan sesungguhnya bertepuk tangan adalah 
untuk wanita ) Dalam riwayat Abdul Aziz disebutkan dengan lafazh, 
frdU £jua3i Uj} {sestmgguhnya tashfih (tepuk tangan) hanya bagi 

wanita). A1 Humaidi menambahkan, (Dan tasbih adalah 

bagi kaum laki-laki). 


Khusus lafazh terakhir ini telah diriwayatkan juga oleh Imam 
Bukhari melalui Ats-Tsauri dari Abu Hazim, seperti akan disebutkan 
pada bab, “Bertepuk Tangan bagi Wanita”. Dalam riwayat Hammad 
bin Zaid disebutkan dengan lafazh dalam bentuk perintah 


sebagaimana berikut, *CJ!)i Jl^Si lij ( Apabila 


tetjadi pada kalian suatu perkara maka hendaklah kaum laki-laki 
bertasbih dan kaum wanita bertepuk tangan). 


Pelaiaran vang dapat diambil 

1. Keutamaan mendamaikan antara manusia (yang bersengketa) 
dan menyatukan kabilah serta menutup rapat celah perpecahan. 

2. Sikap imam yang pergi sendiri untuk menemui sebagian rakyat 
yang dipimpinnya. 

3. Mengutamakan kemaslahatan uraum daripada kemaslahatan 
imam sendiri. 

4. Seorang hakim boleh pergi menemui sebagian orang yang 
bersengketa untuk mendengarkan keterangan mereka, apabila 
hal ini dipandang lebih baik daripada menghadirkan mereka di 
persidangan. 

5. Satu shalat boleh diimami dua imam, secara bergantian. 

6. Apabila Imam rawatib (tetap) tidak dapat hadir, maka ia harus 
menunjuk orang lain untuk menggantikannya. 


PATHOL BAARI — 263 

kampungsunnah.org 




7. Apabila imam rawatib datang sementara penggantinya telah 
memulai shalat, maka imam rawatib boleh memilih antara shalat 
sebagai makmum atau mengambil alih posisi imam tanpa haras 
menghentikan shalat. Tindakan itu tidak membatalkan shalat 
yang telah dilakukan makmum. Namum Ibnu Abdul Barr 
menyatakan bahwa yang demikian itu berlaku khusus bagi Nabi 
SAW, seraya mengklaim telah ada ijma’ (kesepakatan) para 
ulama bahwa perbuatan itu tidak boleh bagi selain beliau SAW. 
Tapi pemyataannya ini dibantah dengan mengatakan bahwa 
sesungguhnya perbedaan pendapat mengenai hal itu tidak dapat 
disangsikan lagi. Pendapat yang shahih lagi masyhur dalam 
madzhab Syafi’i menyatakan bahwa perbuatan tersebut 
diperbolehkan. Sementara diriwayatkan dari Ibnu A1 Qasim 
sehubungan dengan imam yang mengalami hadats, lalu ia 
menunjuk orang lain menggantikannya, kemudian ia kembali 
dan pengganti meninggalkan posisi imam, setelah itu imam 
pertama meneraskan shalat, maka shalat tersebut dianggap sah. 

8. Makmum boleh melakukan takbiratul ihram sebelum imam. 

9. Bisa saja seseorang pada sebagian shalat berkedudukan sebagai 
imam dan pada sebagian lain dari shalat tersebut berkedudukan 
sebagai makmum. 

10. Seseorang yang melakukan takbiratul ihram dengan niat shalat 
sendiri, lalu shalat jamaah hendak laksanakan, maka ia boleh 
bergabung dalam jamaah tersebut tanpa memutuskan shalatnya. 
Demikian pandangan yang disimpulkan oleh Ath-Thabari dari 
kisah hadits di atas. Ini merapakan konsekuensi bolehnya 
makmum melakukan tabiratul ihram sebelum imam. 

11. Keutamaan Abu Bakar dibandingkan semua sahabat. Hal ini 
telah dijadikan dalil oleh selurah pensyarah hadits serta para ahli 
fikih (fuqaha) seperti Ar-Ruyani untuk menyatakan bahwa Abu 
Bakar merapakan sosok paling utama di antara mereka dalam 
pandangan para sahabat, dimana mereka memilihnya bukan 
yang lainnya. 

12. Boleh menunjuk seseorang untuk menjadi imam mereka apabila 
imam rawatib tidak hadir. Para ulama mengatakan hal ini 
berlaku apabila tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah serta tidak 
pula diingkari oleh imam rawatib. 


264 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



13. Orang yang maju sebagai pengganti imam haras orang yang 
paling tepat menduduki posisi tersebut. 

14. Muadzdzin menawarkan kepada orang yang paling utama untuk 
maju, dan orang yang memiliki keutamaan ini memenuhi 
tawaran tersebut setelah mengetahui keridhaan para jamaah. 
Semua ini berdasarkan pandangan bahwa para sahabat 
melakukan hal tersebut atas dasar ijtihad, sementara kami telah 
menyebutkan bahwa mereka melakukan hal itu atas dasar 
perintah Nabi SAW. 

15. Sesungguhnya qamat dan memanggil imam merapakan tugas 
muadzdzin. 

16. Muadzin tidak melakukan qamat melainkan setelah mendapat 
izin dari imam. 

17. Melakukan shalat -khususnya shalat Ashar- di awal waktu lebih 
diutamakan daripada menunggu imam yang lebih utama (imam 
tetap). 

18. Boleh bertasbih dan memuji saat shalat, karena ia termasuk 
dzikir kepada Allah, meskipun maksud orang yang bertasbih 
adalah memberitahukan orang lain tentang apa yang ia lakukan. 
Pembahasan ini akan diterangkan pada bab tersendiri. 

19. Mengangkat tangan saat shalat ketika berdoa dan mengucapkan 
pujian, sebagaimana akan dijelaskan kemudian. 

20. Disukai memuji Allah SWT bags yang mendapatkan nikmat 
meskipun sedang melakukan shalat. 

21. Boleh menoleh saat shalat karena suatu kebutuhan. 

22. Berbicara dengan orang yang shalat melalui bahasa isyarat lebih 
utama daripada berbicara melalui bahasa lisan. Sesunggunya 
bahasa isyarat di sini menduduki posisi bahasa lisan, karena 
Nabi SAW mencela Abu Bakar ketika menyelisihi isyarat yang 
diberikannya. 

23. Boleh menyela-nyela shaf dan beijalan di antara orang-orang 
yang shalat dengan maksud untuk sampai ke shaf pertama. 
Namun yang demikian hanya berlaku bagi mereka yang pantas 
melakukanya, seperti imam atau orang yang dibutuhkan oleh 
imam untuk ditunjuk sebagai penggantinya apabila teijadi 


FATHUL BAARI — 265 

kampungsunnah.org 



sesuatu dalam shalat, atau orang yang hendak mengisi tempat 
kosong pada shaf pertama maupun shaf berikutnya. Ini semua 
tidaklah dianggap sebagai gangguan. A1 Muhallab berkata, 
“Tidak ada pertentangan antara hal ini dengan larangan 
melangkahi orang-orang (di masjid), karena Nabi SAW tidak 
seperti orang lain dalam masalah shalat ataupun lainnya, dimana 
beliau boleh maju dengan sebab hukum-hukum yang turun 
kepadanya.” Lalu dia membahas masalah ini dengan panjang 
lebar, namun pemyataannya dikritik dengan alasan bahwa 
perbuatan demikian tidak khusus bagi Nabi SAW. Sementara itu 
A1 Muhallab telah mengisyaratkan pula pada pendapatnya yang 
menjadi pedoman, dimana ia berkata, “Semua perbuatan itu 
tidak dinilai sebagai gangguan atau perbuatan tidak beradab 
seperti yang timbul akibat melangkahi orang-orang di masjid, 
dan tidak sama pula dengan orang yang menyela-nyela shaf 
sementara manusia sedang duduk-duduk, karena hal ini 
termasuk melangkahi bahu-bahu mereka.” 

24. Tidak disukai bertepuk tangan saat shalat, dan ini akan 
diterangkan dalam pembahasan tersendiri. 

25. Mengueapkan pujian dan rasa syukur atas kedudukan yang 
diperoleh dalam agama. 

26. Barangsiapa yang diberi kehormatan untuk melakukan sesuatu 
maka ia boleh memilih antara menerirna atau menolak, selama 
ia memahami persoalan tersebut bukan merupakan suatu 
kemestian. Seakan-akan faktor yang menyebabkan Abu Bakar 
memahami bahwa perintah itu bukan suatu kemestian adalah 
perbuatan Nabi SAW yang menyela-nyela shaf hingga sampai 
ke shaf paling depan. Dari sini sepertinya Abu Bakar memahami 
bahwa maksud Nabi SAW adalah untuk mengimami manusia. 
Adapun perintah beliau SAW agar Abu Bakar meneruskan 
mengimami shalat hanyalah sebagai penghormatan kepadanya 
serta isyarat akan kedudukannya, maka Abu Bakar memilih 
menunjukkan adab (sopan santun) serta tawadhu' (rendah hati). 
Sikap Abu Bakar ini didukung oleh kemungkinan bahwa wahyu 
telah turun saat shalat untuk mengubah hukum-hukumnya. 
Kemungkinan karena alasan inilah sehingga Nabi SAW tidak 
menanggapi alasan yang dikemukakan oleh Abu Bakar. 


266 — FATIpJl BAARI 

Rampungsunnah.org 



27. Orang yang memiliki keutamaan boleh menjadi imam bagi 
orang yang lebih utama darinya. 

28. Pemimpin haras bertanya tentang sebab penyelisihan atas 
perintahnya sebelum melakukan pencegahan. 

29. Memuliakan orang tua dengan cara memanggii dengan nama 
panggilannya. 

30. Menyebutkan keadaan dirinya untuk menunjukkan sikap 
tawadhu' (rendali hati), berdasarkan sikap Abu Bakar yang 
menggunakan kalimat untuk orang ketiga sebagai pengganti 
kalimat untuk orang pertama, sebab kalimat seharasnya yang 
diucapkan oleh Abu Bakar adalah, “Tidak pantas bagiku...” 
namun temyata yang diucapkannya adalah, “Tidak pantas bagi 
putra Abu Quhafah...”. Hal ini karena kalimat kedua lebih 
menunjukkan sikap tawadhu dibandingkan kalimat pertama. 

31. Boleh melakukan gerakan-gerakan ringan saat shalat, 
berdasarkan sikap Abu Bakar yang berjalan rnundur hingga 
berdiri sejajar dengan shaf pertama. Adapun orang yang butuh 
melakukan perbuatan seperti ini, maka ia haras berjalan rnundur 
ke belakang dan tidak boleh membalikkan badan atau berpaling 
dari arah kiblat. 

32. Ibnu Abdul Barr menyimpulkan dari hadits ini tentang bolehnya 
membenarkan bacaan imam; karena jika mengucapkan tasbih 
diperbolehkan, tentu membenarkan bacaan imam lebih 
diperbolehkan lagi. Wallahu a'lam. 


49. Apabila Mereka Sama Dalatn Hal Bacaan maka yang 
Menjadi Imam Adalah yang Paling Tua di Antara Mereka 


j^ J* p).<y. Pf- If 

jJLj & ill oiTj IJS 'o'jS* lii o 

* * * 

I jC a J i qS J ji : JUi J 


FATHUL BAARI — 267 

kampungsunnah.org 





z' ^ /• /■ Z' Z" 

. Id5"" IAS"* 5 IAS*" (ji I AS"" 


.^5rf jJSji; ^4 ^ bsjji 


✓ > ✓ 0 £ .0^ 


685. Dari Malik bin A1 Huwarits, dia berkata, “Kami datang 
kepada Nabi SAW sedang kami saat itu masih berusia muda. Kami 
pun tinggal di sisinya sekitar dua puluh malam. Nabi SAW adalah 
seorang yang sangat penyayang, beliau bersabda, ’’Seandainya kalian 
kembali ke negeri kalian lalu kalian mengajari mereka, 
perintahkanlah mereka untuk melakukan shalat ini pada waktu ini, 
dan shalat ini pada waktu ini. Apabila (waktu) shalat tiba, maka 
hendaklah salah seorang di antara kamu mengumandangkan adzan 
dan hendaklah orang yang paling tua di antara kamu menjadi 
imam 


Keterangan Hadits : 


(Bab apabila mereka sama dalam hal bacaan maka yang 
menjadi imam adalah yang paling tua di antara mereka) Judul bab ini 
dan keterangan tambahan yang akan kami jelaskan pada sebagian jalur 
periwayatan hadits di atas diambil dari hadits yang dikutip oleh Imam 

Muslim melalui riwayat Abu Mas’ud A1 Anshari dari Nabi SAW, fji 


x C 4 Os Os 4 s s O \ Os sO 

\L> 4*^' (Yang mengimami suatu kaum adalah 


yang paling baik bacaannya terhadap Kitabullah (Al Qur'an). 
Apabila bacaan mereka sama, maka hendaklah yang mengimami 
mereka adalah yang paling dahulu hijrah di antara mereka. Apabila 
mereka sama dalam hal hijrah, maka hendaklah yang mengimami 
mereka yang paling tua usianya di antara mereka). Adapun sanad 
hadits ini terfokus pada Ismail bin Raja' dari Aus bin Dham’aj, 
dimana keduanya tidak memenuhi kriteria perawi Shahih Bukhari. 


Ibnu Abi Hatim menukil dalam kitab Al Ilal dari bapaknya 
bahwa Syu’bah memilih sikap tawaqquf (tidak berkomentar) tentang 
keorisinilan hadits ini. Akan tetapi secara global hadits tersebut bisa 
dijadikan sebagai tiujjah dalam pandangan Imam Bukhari. Bahkan dia 
telah menyebutkan sebagian hadits tersebut dalam bentuk ta’liq 
(riwayat tanpa sanad lengkap), disertai lafazh yang mengindikasikan 


268 — FATHUL BAARI 

Eampungsunnah.org 




bahwa riwayat itu shahih menurut pendapatnya. Adapun di tempat ini 
Imam Bukhari menggunakannya sebagai judul bab, lalu menyebutkan 
di bawahnya hadits yang semakna dengannya, yaitu hadits Malik bin 
A1 Huwairits. Hanya saja tidak ada keterangan tegas tentang 
persamaan mereka dalam hal bacaan. Untuk itu Ibnu A1 Manayyar 
serta ulama lainnya menyimpulkan bahwa persamaan mereka adalah 
dalam hal hijrah, menetap di sisi Nabi SAW, tujuan melakukan hal itu, 
pemahaman dalam usia yang sebaya, serta perintah atas mereka untuk 
mengajari orang-orang yang ditinggalkan tanpa dikhususkan pada 
sebagian mereka. Sernuanya menunjukkan adanya persamaan mereka 
dalam hal bacaan serta pemahaman terhadap agama. 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa pemyataan tegas mengenai 
hal itu telah disebutkan dalam riwayat Abu Baud melalui jalur 
Maslamah bin Muhammad dari Khalid A1 Hadzdza dari Abu Qilabah 

sehubungan dengan hadits ini. Ia berkata, (»-Wi js! jlaa* uT) (Dan 

kami saat itu setaraf dalam hal ilmu). Namun saya mengira bahwa 
dalam riwayat ini terdapat idraj (perkataan perawi yang disisipkan 
pada hadits), karena Ibnu Khuzaimah telah meriwayatkan dari jalur 



(Aku berkata kepada Abu Qilabah, “Lalu di mana faktor 

bacaan ?” Dia berkata, “Sesungguhnya keduanya setaraf dalam hal 
tersebut”). 

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Hafsh bin Ghiyats 
dari Khalid A1 Hadzdza, yang menyebutkan, “A1 Hadzdza berkata, 
‘Keduanya setaraf dalam hal bacaan’.” Kemungkinan landasan Abu 
Qilabah dalam hal ini adalah pemberitahuan dari Malik bin A1 
Huwairits itu sendiri, sebagaimana landasan A1 Hadzdza adalah 
pemberitahuan dari Abu Qilabah. Maka, sepantasnya idraj di sini 
teijadi pada sanad. Wallahu a’lam. 

Catalan 

Ada pendapat yang mengatakan bahwa makna lafazh hadits 
Ibnu Mas’ud yang berbunyi, (Yang paling baik bacaannya di 

antara mereka) adalah yang lebih dalam pemahamannya tentang 
agama, namun ada pula yang memahaminya sebagaimana makna 

FATHUI, BAARI — 269 

kampungsunnah.org 




lahiriahnya. Atas dasar inilah maka terjadi perbedaan pendapat di 
antara para ulama. 

Imam An-Nawawi berkata, “Para ulama dalam madzhab kami 
mengatakan bahwa orang yang lebih dalam pemahamannya lebih 
diutamakan daripada orang yang lebih baik bacaannya, karena baeaan 
yang dibutuhkan dalam shalat telah ditentukan, sementara pemahaman 
dalam masalah fikih tidak demikian. Kadangkala waktu shalat teijadi 
hal-hal yang solusinya hanya dapat diketahui oleh mereka yang 
memiliki pemahaman mendalam tentang hukum-hukum Islam. Oleh 
sebab itu, Nabi SAW lebih mengedepankan Abu Bakar untuk menjadi 
imam, padahal beliau telah menyatakan secara tekstual bahwa orang 
selainnya lebih baik bacaannya.” Sepertinya yang dimaksud oleh An- 
Nawawi adalah hadits yang berbunyi, “ Yang paling baik hafalannya 
di antara kalian adalah Ubay”. Dia mengatakan, “Lalu para ulama 
mengatakan bahwa orang yang paling baik bacaannya di antara 
sahabat, dialah yang paling baik pemahamannya tentang hukum.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jawaban ini berkonsekuensi bahwa 
sahabat yang dinyatakan Nabi SAW lebih baik bacaannya berarti lebih 
baik pemahamannya daripada Abu Bakar, maka hadits tersebut tidak 
dapat dijadikan hujjah untuk menyatakan bahwa Abu Bakar 
diutamakan oleh Nabi SAW karena lebih baik pemahamannya dari 
pada yang lain. 

Kemudian Imam An-Nawawi berkata, “Sesungguhnya sabda 
beliau dalam hadits Ibnu Mas’ud, 'Apabila mereka sama dalam hal 
baeaan, maka diutamakan yang paling mengetahui tentang Sunnah. 
Apabila mereka sama dalam hal pengetahuan tentang Sunnah, maka 
diutamakan yang terlebih dahulu hijrah rnenunjukkan bahwa yang 
lebih baik bacaannya itulah yang haras diutamakan.” Riwayat ini 
dinukil pula oleh Imam Muslim melalui jalur lain dari Ismail bin 
Raja'. Namun mengedepankan orang yang lebih baik bacaannya 
hanya berlaku apabila orang itu mengetahui masalah yang 
berhubungan dengan shalat yang haras diketahui. Adapun apabila ia 
tidak mengetahuinya, maka tidak boleh dikedeparikan menurat 
kesepakatan ulama, karena orang-orang yang hidup di zaman itu 
mengetahui makna-makna A1 Qur'an sebab baliasa A1 Qur'an adalah 
bahasa mereka. Maka, orang yang paling baik bacaannya di antara 
mereka -bahkan yang dapat membaca saja- pemahamannya tentang 


270 — FATHTJL BAARI 

kampungsunnah.org 



agama lebih mendalam daripada sejumlah ulama yang hidup sesudah 
mereka. 

ji jlif (sekitar dua puluh) Dalam riwayat Ibnu Aliyah 

disebutkan, <UIJ ( Maka kami tinggal di sisinya selama 

dua puluh malam), yang dimaksud adalah siangnya juga. Hal ini telah 
dinyatakan secara tegas dalam riwayat Abdul Wahab dari Ayyub. 

j) : JUI (heliau seorang yang penyayang, maka beliau 

bersabda, “Seandainya kalian pulang. ”) Dalam riwayat Ibnu Aliyah 
dan Abdul Wahab disebutkan, “Seorang yang penyayang lagi lembut. 
Beliau menduga bahwa kami telah rindu kepada keluarga kami. Beliau 
bertanya kepada kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan. 

Lalu kami pun mengabarkan kepadanya, maka beliau bersabda, 

^ J\ {Kembalilah kepada keluarga kalian, 

tinggallah di antara mereka dan ajarilah mereka ).” 

Kedua versi ini dapat dikompromikan, dimana pada pertama kali 
Nabi SAW mengatakan hal itu dalam bentuk saran berdasarkan 

sabdanya, jl ( Seandainya kalian pulang). Sebab bila sejak awal 

beliau SAW memerintahkan mereka untuk kembali, niscaya akan 
menimbulkan kesan pengusiran. Lalu kemungkinan mereka merespon 

saran Nabi SAW, maka beliau kemudian bersabda, 

{Kembalilah...). Adapun sikap sahabat yang hanya menyebutkan 
bahwa faktor kepulangan mereka adalah rasa rindu terhadap keluarga 
tanpa menyertakan faktor lain, yakni mengajari orang-orang yang 
ditinggalkan, adalah dimungkinkan karena adanya hal-hal tertentu 
yang berindikasi ke arah itu. Mungkin beliau mengetahuinya 
berdasarkan pemyataan beliau SAW, meskipun sesungguhnya faktor 
ta’lim (mengajari orang-orang yang ditinggalkan -penerj.) lebih mulia 
bagi mereka, akan tetapi beliau mengabarkan kenyataan yang ada 
tanpa menghiasinya dengan hal-hal yang tidak ada pada diri mereka. 
Namun karena niat mereka benar dan sungguh-sungguh, maka 
kerinduan terhadap keluarga itu akhimya bertemu dengan hak 
mengajarkan agama kepada mereka, yang merupakan kedudukan yang 
mulia dalam agama, seperti dikatakan Imam Ahmad dalam 


FATHUL BAARI — 271 

kampungsunnah.org 




pembahasan tentang Al Hirsh Ala Thalabil Hadits (Kemauan yag kuat 
untuk mencari hadits). 

ft hendaklah yang paling tua di antara kalian 

menjadi imam) Secara lahiriah orang yang lebih tua haras diutamakan, 
baik perbedaan usia tersebut cukup jauh atau hanya selisih sedikit. 
Adapun orang yang mengatakan bisa saja maksud daripada lafazh 

(yang lebih besar di antara kamu) mencakup usia atau 

kedudukan, seperti lebih baik pemahamannya tentang hukum dan 
baeaannya, sesungguhnya ini merapakan perkataan yang sangat jauh 
dari kebenaran. Adapun berdasarkan keterangan yang berapa 
pemahaman perawi hadits, dim ana ia berkata kepada tabi’in, “Lalu di 
maria faktor bacaan?” Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud 
adalah lebih tua usianya. 


Demikian pula halnya klaim yang menyatakan bahwa sabda 

o * J * o 2 / 

beliau SAW, && ( Hendaklah mengimami kalian orang yang 


lebih tua di antara kalian) bertentangan dengan sabdanya, fj* 
{Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling baik 


baeaannya di antara mereka), karena riwayat pertama mengutamakan 
yang lebih tua daripada yang baik baeaannya, sementara riwayat 
kedua sebaliknya. Mereka hendak keluar dari persoalan ini dengan 
mengatakan, “Kisah Malik bin Al Huwairits adalah kejadian yang 
bersifat pribadi sehingga mungkin diberi makna yang lain, berbeda 
dengan hadits yang satunya, yang lebih bersifat penetapan suatu 
kaidah sehingga berlaku secara umum.” Mereka menambahkan, 
“Maka ada kemungkinan orang yang paling tua di antara rombongan 
Malik bin Al Huwairits adalah yang paling baik baeaannya di antara 
mereka.” Akan tetapi pemyataan bahwa taraf keilmuan mereka adalah 
sama telah menolak pandangan ini, maka cara kompromi yang telah 
kami sebutkan terdahulu adalah lebih tepal. 


Pelaiaran vans dapat diambil 

1. Keutamaan hijrah, pergi menuntut ilmu serta mengajarkan 
agama. 


272 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




2. Sifat Nabi SAW yang penyayang dan sangat memperhatikan 
masalah shalat serta hal-hal lain yang berhubungan dengan 
agama. 

3. Khabar Ahad boleh diterima dan dapat dij adikan sebagai hujj ah. 

Adapun faidah yang lain telah dijelaskan pada bab “Orang yang 
mengatakan bahwa adzan saat safar adalah seorang muadzdzin”. 
Adapun pembahasan tentang sabda Nabi “Shedad ah kalian 
sebagaimana kalian lihat aku shalat ” akan dibahas pada bab 
“Bolehnya khabar Ahad”, insya Allah. 


50. Apabila Imam (Pemimpin) Mengunjungi Suatu Kaum 
Lalu Mengimami Mereka 


:Jl3 dJJC. oiX cJX :<J13 J>\ ^ ° ( j£' 

'jj\ “of 'J :Jlii i jX-j ill Jt* yil jiXl 

L hju &j ll OlSCUl ^vf 

£ s? 

. I ■ **)■ I . 


686. Dari Mahmud bin Ar-Rabi’, dia berkata, “Aku mendengar 
Itban bin Malik A1 Anshari berkata, ‘Nabi SAW mohon izin, maka 
aku pun mengizingkannya’. Beliau SAW bertanya, ‘Di mana engkau 
menyukai aku shalat di rumahmu iniV Aku menunjukkan satu tempat 
yang aku sukai. Beliau SAW berdiri dan kami membuat shaf di 
belakangnya. Kemudian beliau salam dan kami pun salam.” 


Keterangan Hadits : 


Ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Bukhari 
memaksudkan judul bab ini sebagai isyarat bahwa hadits Malik bin A1 
Huwairits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam 
Tirmidzi -dimana Imam Tirmidzi menggolongkannya sebagai hadits 


hasan- dari Nabi SAW, fX ^ j'j 


(Barangsiapa menziarahi suatu kaum maka janganlah mengimami 


FATHUL BAARI — 273 

kampungsunnah.org 





mereka, akan tetapi hendaklah mengimami mereka laki-laki dari 
kaum tersebut) dapat dipahami berlaku bagi selain imam (pemimpin) 
tertinggi. 

Ibnu A1 Manayyar mengatakan bahwa imam (pemimpin) 
tertinggi serta yang setaraf dengannya apabila mengunjungi suatu 
tempat dalam wilayah kekuasaannya, maka pemilik tempat tersebut 
tidak boleh maju untuk menjadi imam. Tetapi seharusnya ia member! 
izin kepada imam (pemimpin) tadi supaya terkumpul dua hak; yaitu 
hak sebagai imam (pemimpin) untuk maju memimpin shalat dan hak 
sebagai pemilik, dimana orang lain dilarang melakukan tindakan 
apapun di tempat yang menjadi miliknya kecuali atas izinnya. 

Ada pula kemungkinan bahwa Imam Bukhari hendak 
mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Mas’ud yang telah disebutkan, *ilj 



seseorang diimami dalam kekuasaannya, dan tidak boleh duduk di 
tempat yang khusus baginya kecuali atas izinnya ), karena pemilik 
sesuatu adalah penguasa terhadap apa yang dimilikinya. Sementara 
imam (pemimpin) tertinggi adalah penguasa atas pemilik tempat tadi. 
Adapun perkataannya, '‘‘'Kecuali atas izinnya ” ada kemungkinan kata 
ganti “nya” kembali kepada dua hal sekaligus, yakni mengimami 
shalat dan duduk di tempat yang khusus baginya. Inilah yang 
ditegaskan oleh Imam Ahmad seperti dinukil oleh Imam Tirmidzi. 


51. Sesungguhnya Dijadikannya Imam Adalah Untuk Diikuti 


^ yS ^ cP y> 

. > + * ) fi / , O ✓ ✓ ✓ _ _ * * 

tAJj L* jJuu JpS aSj bl Jlij 


274 —- FATHUL BAAR1 

kampungsunnah.org 



^Js- jJJj Slj - J Cf ^J- ilr*'*? tir^' Jbj 

.iW^ Jj^i s&r^ji ^ p o>^i $£^u j£jj 

✓ . i# 

J > o ✓ ✓ JS/ ..^ o <" ^ ° ' ®. ^ 

• *A^T^C4aJ ^j ^O-^3 ^ 


Nabi SAW shalat dengan duduk untuk mengimami manusia saat 
sakit yang membawa kepada kematiannya. 

Ibnu Mas’ud berkata, “Apabila seseorang mengangkat 
(kepalanya) sebelum imam, maka ia haras kembali dan menunggu 
yang lamanya sama seperti ketika ia mengangkat (kepalanya), 
kemudian mengikuti imam.” 

A1 Hasan berkata tentang orang yang shalat dua rakaat bersama 
imam lalu tidak mampu untuk sujud, “Hendaklah ia sujud pada rakaat 
terakhir dengan dua kali sujud, kemudian mengganti rakaat pertama 
dengan sujud.” Sementara tentang seseorang yang lupa satu sujud 
hingga berdiri, dia berkata, “Hendaklah ia sujud.” 


, o X /- ✓ $ Si ✓ ✓ 

> ' \l~ ° 111 0 '' 0 III ^ . X * O S 0 J O S 

ajUIwX^p y* 

aAs- ail! aJJI Jj-w'j y *yf icJLss 4dJlp ^Js- 

fy&\ Jjs ijUi ji-j bb ill S JZ\ JJb cjL; :cil5 

cLIxas icJli . > i-<JI ^s pb ^ : Jl5 .dbt*y ibis 

IjjL-j blp bJl Jlai tlbl pJ tjilip L-bbi Jlbpli 

pb IjJW 5 ijls .bJl b dllj^ja b . * jv-ft 4 V ibis ^Lv?! 


^ ' £ £ ' os s ° ' *s s s' $ * ' s s’ ' S s' ' O ' ' 0 

Jlsl j»j 44-ip P_ 4 ~J AxJLs IcJls !^9 


Iijlis .bJl b dJ-jjj*-® tV ibis ijlas 

✓ ^ i * o' S 0 Z'' ' O }s s' £ * ' 0 ^ z-' o o #* 

4(3lsl j*_) blp ^£«_plj f.jbl 4_BO ( J^»Ipls jL*jt9 ! 1 —- ./?>c-oJl ^9 J.b 

j .bJl J b dJLJj^iij jb* 4V I bias ^^bJl Jf~p f I JUs 


FATHUL BAARI — 275 

kampungsunnah.org 



5^1 S-Cijtj! aJj> ^9 13 jTp 

s ~ s s 

oIjU (_sH jd-^J jtip LS^ 5 (J^jli 

^H^aJ Dl 25y*U jd-^J 5*^ LS^ 5 2^ 3 j-^j Dj ■ J 
4 J JlSs l^SJL ( J3 li I — UL^j !>Wj DlTj jS\j jd Jlii .^lllL 

/■ / jf s * 

<Ut ( _5^ ? (_5^^ Dj 3 (*b*^l dAij jjI -viU^J (Js"-! Oil '• y>& 

“ S S f s 

£>Q ^-&Jl iJXl j£rj ^ ^>i £U ^ ^ ^3 fi-J 4* 

4 fcjfi t >b lx /; 4 Sr, dli 4 u -i 3 l £4 Jl; Jj > 

^ s? ✓ ✓ J* -' 

!<X Jl ^LXl :Jli S/ 31 jX; X ^1 J4 ^ 

o!>Caj ^JlJ ^ftj 3Laj jjI :Jli . ^jI «_-J>- 4 ol—'b-l* 

■'' J? |f s s s 

4- 4 J4 JJr, j£ sSc* ^ij x} x A J 3 y i 

S 0 “ s s ' s 

V' :aJ c-lii c^lfp t4 2^4^ ^Xoi :<dJ|Julp Jy .Jipy ^iLj 

s* -' 

?|Xj 4^ ^ j4 ^4 °ji 4^Jlp \s dJQp ^’4 

:Jli iff Js- iX 4 lL# l^X*- 4^ oLTyL «-^li :Jli 


O it s f 


U> y ^ y> :Jli :C=Js ^ Dir gX jS^jl as 


.4JLP 4jJt 


687. Dari Musa bin Abi Aisyah dari Ubaidillah bin Abdullah bin 
TJtbah, ia berkata, “Aku masuk menemui Aisyah dan berkata, 
‘Maukah engkau rnenceritakan kepadaku tentang sakit Nabi SAW?’” 
Aisyah berkata, “Baiklah! Sakit Nabi SAW bertambah berat, raaka 
beliau bersabda, ‘ Apakah manusia sudah shalatT Kami berkata, 
‘Belum, mereka menunggumu’. Beliau bersabda, c Siapkan air untukku 
di mikhdhab (bejana)’ .” Aisyah berkata, “Kami pun melakukannya. 
Lalu beliau mandi kemudian berusaha berdiri, namun beliau kembali 
jatuh pingsan. Kemudian beliau SAW sadar dan bertanya, ‘ Apakah 


276 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



manusia sudah shalatV Kami berkata, ‘Belum, mereka menunggumu 
wahai Rasulullah’. Beliau SAW bersabda, ‘ Siapkan air untukku di 
mikhdhab '. Aisyah berkata, “Beliau pun duduk lalu mandi kemudian 
berusaha berdiri, namun beliau kembali jatuh pingsan. Kemudian 
beliau sadar dan bertanya, ‘ Apakah manusia sudah shalatV Kami 
berkata, ‘Belum, mereka menunggumu wahai Rasulullah’. Beliau 
SAW bersabda, ‘ Siapkan air untukku di mikhdhab -Saat itu manusia 
sedang berdiri di masjid menunggu Nabi SAW untuk shalat Isya'- 
maka Nabi SAW mengirim utusan kepada Abu Bakar agar ia shalat 
mengimami manusia. Beliau (Abu Bakar) didatangi utusan itu dan 
mengatakan, ‘Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkanmu 
untuk shalat mengimami manusia’. Abu Bakar—adalah laki-laki yang 
sangat lembut— berkata, ‘Wahai Umar, shalatlah mengimami 
manusia’. Umar berkata kepadanya, ‘Engkau lebih berhak akan hal 
itu’. Maka, Abu Bakar pun shalat pada hari-hari tersebut. Kemudian 
Nabi SAW mendapati dirinya merasa ringan, maka beliau keluar di 
antara dua laki-laki —salah satunya adalah A1 Abbas— untuk shalat 
Zhuhur, dan Abu Bakar sedang shalat mengimami manusia. Ketika 
Abu Bakar melihat Nabi, maka dia mundur, tapi beliau SAW 
mengisyaratkan kepadanya untuk tidak mundur. Beliau bersabda, 
‘Dudukkanlah aku di sampingnya’. Mereka berdua mendudukkan 
beliau di samping Abu Bakar. Dia berkata, ‘Maka Abu Bakar shalat 
dengan mengikuti shalat Nabi SAW dan manusia shalat mengikuti 
shalat Abu Bakar, sedang Nabi SAW berdiri’.” Ubaidillah berkata, 
“Aku pun masuk menemui Abdullah bin Abbas, dan aku pun 
mengatakan kepadanya, ‘Maukah aku ceritakan kepadamu apa yang 
diceritakan Aisyah kepadaku tentang sakitnya Nabi SAW?’ Dia 
berkata, ‘Ceritakanlah! ’ Aku pun menceritakan hadits Aisyah 
kepadanya, maka tidak ada sesuatu pun yang diingkarinya. Hanya saja 
dia berkata, ‘Apakah Aisyah menyebutkan kepadamu nama laki-laki 
yang bersama Abbas?’ Aku berkata, ‘Tidak’. Dia berkata, ‘Dia adalah 
Ali RA’.” 


(Xj ill jk &>\ JjLj fciii 0 ff iirtp 

pl j*-gJl jliC lL»CS ^j3 OfrljJ U£- tiX 'jjbj 


FATHUL BAARI — 277 

kampungsunnah.org 



IT, 66 c aj 1jj 3 fCty ill :J15 L>>!l dli 
.ll}il l}Hj lljll ^*11 61} cl}ii}6 £j} 61} 


688. Dari Aisyah -ummul mukminin-, dia berkata, “Rasulullah 
SAW shalat di rumahnya saat beliau dalam keadaan sakit. Beliau 
shalat dengan duduk sementara orang-orang shalat dengan berdiri di 
belakangnya. Maka beliau mengisyaratkan kepada mereka —yang 
maknanya— hendaklah kalian duduk. Ketika selesai beliau bersabda, 
‘Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila ia ruku’, 
maka hendaklah kalian ruku. Apabila ia bangkit, maka hendaklah 
kalian bangkit. Apabila ia shalat dengan duduk, maka hendaklah 
kalian shalat dengan duduk ’.” 


C> L.T, ±/, ds- ill jk ill JjLj of pX, J ^ ^ 

O' o' 

o' , ^ o' „ ✓ 0 , i „ O' * 

•* .. I*"' I. o' -•wl'' I-' . -P ^ 0# .| ^ „ t ✓ -P . -p o' ^ . 

«kPl3 cUM0 VW 5 C 41P 

o' ** o' * * ° + m / ^ ^ ^ + 

, S >•« -P. ^ | /•. .. I,- «'•«'/ », ,5 i. / ^„ J* .✓ * . /<]->' . 

oU c4j LJj 4)3 ja£ uJU<a3 

o' o' ' o' ✓ 

:JlS 61 } <l}k}6 'Jj 61 } cl}ir}li }?} 66 cCQ I 'jfcj ilk ji 

o' o' o' 

iik ilk Jl 6i} cHJi nr, if} nJ’jS vj «Li ^i 

iiyi i}ti Qil Jl 6i} afQ 

* 

}i lljll l}Hi llJll { Jip 61 aJ}S J6 iaJLH Jup jjf Jli 

o’ 

cju. oi ii Jk ^3i ail ii; Ja 
g. yyi iijj' cV, 'J cq iiii- giSr, 

✓ o’ o’ ✓ O 1 

>r L} Ji yii ji 


689. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW 
rnenunggang kuda lalu teijatuh dan sebelah kanan badannya terluka. 
Maka beliau melakukan shalat di antara shalat-shalatnya dengan 
duduk, dan kami shalat di belakangnya sambil duduk pula. Ketika 
selesai beliau bersabda, “ Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk 


278 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



diikuti. Apabila ia shalat dengan berdiri, maka shalatlah dengan 
berdiri. Apabila ia ruku, maka hendaklah kalian ruku. Apabila ia 
bangkii, maka hendaklah kalian bangkit. Apabila ia mengucapkan 
‘samVallahu liman hamidah (semoga Allah mendengar bagi siapa 
yang memuji-Nya) ’, maka katakanlah ‘rabbana walakal hamdu 
(Wahai Tuhan kami dan bagi-Mu segala puji)’. Apabila ia shalat 
dengan berdiri, maka shalatlah dengan berdiri. Apabila ia shalat 
dengan duduk, maka shalatlah dengan duduk semuanya." 

Abu Abdullah berkata, “A1 Humaidi mengatakan bahwa sabda 
Nabi, ‘'Apabila ia (imam) shalat dengan duduk, maka hendaklah 
kalian shalat dengan duduk ’ sesungguhnya diucapkan pada waktu 
beliau SAW sakit. Kemudian setelah itu beliau SAW shalat sambil 
duduk dan manusia shalat di belakangnya sambil berdiri, dan beliau 
tidak memerintahkan mereka untuk duduk. Hanya saja yang dijadikan 
patokan (landasan) adalah perbuatan Nabi SAW yang paling akhir.” 


Keterangan Hadits : 

Judul bab ini merupakan penggalan hadits yang akan disebutkan 
pada bab ini. Adapun yang dimaksud adalah; sesungguhnya yang 
menjadi konsekuensi bagi makmum adalah mengikuti imam dalam 
semua keadaan shalat, maka haras dihindari menyamai, mendahului 
dan menyelisihi imam, kecuali hal-hal yang didukung oleh dalil-dalil 
syar’i. Oleh sebab itu, maka Imam Bukhari memulai bab ini dengan 
perkataannya, “Dan Nabi SAW shalat dengan duduk waktu sakit yang 
menyebabkan kematiannya.” Yakni, manusia shalat di belakangnya 
dengan berdiri dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk duduk. 
Hal ini merupakan pengecualian dalam sabdanya, “ Sesungguhnya 
imam itu dijadikan untuk diikuti.''' 


.j?' J (Tbnu Mas’ud berkata... dan seterusnya) 

Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang lengkap ( maushul) oleh 
Ibnu Abi Syaibah melalui sanad shahih, dengan lafazh, ijjid Si 

U jjil ^3 jur-C* ilJj ,*Jj liu Stj 


$4 (Janganlah kalian mendahului imam kalian ketika ruku 

dan sujud. Apabila salah seorang di antara kalian mengangkat 
kepalanya sedangkan imam masih sujud, maka hendaklah ia sujud 


FATHUL BAARI — 279 

kampungsunnah.org 






(kembali), kemudian ia tetap pada kondisi sujud sama seperti waktu 
yang ia gunakan mendahului imam). 


Seakan-akan Ibnu Mas’ud mendasari perkataannya ini dengan 
sabda beliau SAW, y. Uft ( Sesungguhnya imam itu 

dijadikan untuk diikuti) dan sabdanya, l( Apa-apa yang 
luput dari kamu, maka sempurnakanlah). 


Abdurrazzaq meriwayatkan dari Umar —sama seperti perkataan 
Ibnu Mas’ud— dengan lafazh, ji JI3 ZJj £ij Jirj UJi 

oC\ 4*93 fj R*-* (Siapa saja yang mengangkat kepalanya 


sebelum imam saat ruku atau sujud, maka hendaklah ia 
mengembalikan kepalanya pada posisi semula selama waktu yang ia 
gunakan mendahului imam). Sanad riwayat ini hasan. 


Ibnu A1 Manayyar mengatakan bahwa jika orang yang 
mengangkat kepalanya itu - menurut beliau- diperintahkan untuk 
mengganti selama waktu yang ditinggalkannya bersama imam, maka 
ia lebih diharuskan lagi untuk mengikuti imam dalam sujud secara 
keseluruhan, dimana ia tidak boleh sujud hingga imam telah sujud. 
Dari sini maka tampaklah kesesuaian atsar (riwayat) Ibnu Mas’ud 
dengan judul bab. 


J1 ^ ^ m* 

Ji ij (Al Hasan berkata... dan seterusnya) Dalam 


atsar (riwayat) ini terdapat dua persoalan; pertama, dikutip dengan 
sanad lengkap (maushul) oleh Ibnu Al Mundzir dalam kitabnya Al 
Kabir dan diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dari Husyaim, dari 


Yunus, dari Al Hasan, dengan lafazh, ^ 

ijsj® tit? — Jti— jjjj 

^ #0 ^ « J 'pi ^ 

JwJrvUj yjUflj fjSl ^ (Tentang seseorang yang shalat pada 


hari jum ’at lain terdesak oleh manusia sehingga tidak bisa sujud —dia 
berkata- apabila mereka selesai melakukan shalat, maka orang tadi 
sujud dua kali untuk rakaatnya yang pertama, kemudian berdiri dan 
shalat satu rakaat dengan dua kali sujud). Artinya, imam tidak 
menanggung makmum dalam rukun-rukun shalat. Untuk itu 
barangsiapa yang tidak marnpu sujud, maka ia tidak dianggap 
mendapat satu rakaat. Adapun letak kesesuaiannya dengan judul bab 


280 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




dapat dilihat dari sisi; apabila makmum boleh berpisah dari imam, 
maka ia tidak perlu terns mengikuti imam pada waktu ia ketinggalan 
dalam melaksanakan sebagian rukun shalat, dan ia tidak perlu 
menggantinya setelah imam selesai shalat. 


Kedua, telah disebutkan dengan sanad yang lengkap (maushul) 
oleh Ibnu Abi Syaibah dengan lafazh, Jjf ^ 

Jj) 019 oi dj'ji — jJtS— OlT lijTJi i 

5}0dl 5!>CaJl s-QaiSl Jm 013 ( Tentang 


seseorang yang lupa satu sujud di bagian awal shalatnya, ia tidak 
mengingatnya melainkan pada akhir shalatnya -beliau berkata- ia 
harus sujud tiga kali sujud. Apabila ia ingat sebelum salam, maka ia 
harus sujud satu kali. Apabila ia ingat setelah selesai shalat, maka ia 
memulai shalat). 


Adapun pembahasan hadits Aisyah yang pertama telah 
disebutkan pada bab, “Batasan Orang Sakit untuk Menghadiri Shalat 
Beijamaah”. 

£&■ {maka beliau pingsan ) Di sini terdapat keterangan 

bahwa “pingsan” bisa saja dialami oleh para nabi, karena hal ini mirip 
dengan tidur. Imam An-Nawawi berkata, “Pingsan bukanlah hal 
mustahil bagi para nabi, karena ia adalah salah satu penyakit. Berbeda 
dengan gila, dimana hal ini mustahil dialami para nabi, sebab gila 
merupakan sifat kekurangan.” 

SbCol Alii i(mereka menunggu Nabi 

alaihissalaam untuk shalat Isya j Dalam riwayat A1 Mustamli dan As- 

__ o a s 

Sarakhsi dikatakan, e*>CaS {Untuk shalat Isya' yang 

terakhir). Adapun penjelasannya, “Mungkin perawi menanyakan 
shalat yang dimaksud dalam sabda beliau SAW, ‘ Apakah manusia 
telah shalatV Maka dijelaskan kepadanya, ‘Shalat Isya' yang akhir’. 
Yakni, shalat yang dimaksud oleh Nabi SAW dengan sabdanya itu 
adalah shalat Isya' yang akhir.” 41 


41 Bangsa Arab biasa menamakan shalat maghrib dengan shalat Isya’ yang pertama, dan 
shalat Isya' seperti yang kita kenal saat ini adalah shalat Isya' yang terakhir -peneij. 


FATHUL BAARI — 281 

kampungsunnah.org 




i%ai {untuk shalat Zhuhur ) Hal ini sangat tegas 

menyatakan bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat Zhuhur. 
Namun sebagian ulama menyatakan bahwa shalat tersebut adalah 
shalat Subuh, mereka mendukung pendapat ini dengan lafazh dalam 

riwayat Arqam bin Syarahbil dari Ibnu Abbas, ■&> 

Jh jji c~!i- Ijf Zii- {Rasulullah SAW memulai bacaan 

dari ay at dimana Abu Bakar mengakhiri hacaannyd). Ini adalah 
lafazh Ibnu Majah dan sanadnya hasan. Akan tetapi untuk 
menetapkan hal itu berdasarkan riwayat ini perlu ditinjau kembali, 
sebab ada kemungkinan beliau SAW hanya mendengar ayat yang 
dibaca oleh Abu Bakar setelah beliau SAW berada di dekatnya. 
Sementara kebiasaan beliau SAW terkadang memperdengarkan ayat 
dalam shalat-shalat sirriyah, seperti akan disebutkan pada hadits Abu 
Qatadah. Kemudian meski diterima bahwa beliau mendengar bacaan 
Abu Bakar secara keseluruhan, tetapi tetap tidak dapat dijadikan 
sebagai dalil bahwa shalat yang dilakukan saat itu adalah shalat 
Subuh. Bahkan ada kemungkinan shalat yang dimaksud adalah shalat 
Maghrib, karena telah diriwayatkan dalam kitab Shahih Bukhari dan 
Shahih Muslim dari Ummu Fadhl binti A1 Harits, “Aku mendengar 
Rasulullah SAW membaca surah Aval mursalaati urfaa ’ pada shalat 
Maghrib, kemudian beliau tidak pemah lagi shalat mengimami kami 
hingga beliau meninggal dunia.” Ini adalah lafazh riwayat Bukhari, 
seperti akan disebutkan pada bab “Wafatnya Nabi SAW” di bagian 
akhir pembahasan tentang Al Maghazi (peperangan). 

Akan tetapi saya menemukan dalam riwayat An-Nasa'i bahwa 
shalat yang disebutkan oleh Ummu Fadhl tersebut berlangsung di 
rumah beliau SAW. Imam Asy-Syafi’i telah menegaskan bahwa 
beliau SAW tidak shalat mengimami manusia di masjid pada saat 
sakit melainkan satu kali saja, yaitu shalat yang beliau lakukan sambil 
duduk dimana pada awalnya Abu Bakar sebagai imam, namun 
kemudian menjadi makmum untuk memperdengarkan takbir kepada 
manusia. 

Hadits di atas telah dijadikan dalil bahwa menunjuk pengganti 
imam rawatib (tetap) -apabila imam rawatib sedang sakit- lebih utama 
daripada sang imam rawatib shalat mengimami manusia sambil 
duduk, karena sesungguhnya beliau SAW menunjuk Abu Bakar untuk 


282 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



shalat menjadi imam shalat, dan beliau SAW tidak shalat mengimami 
mereka sambil duduk kecuali hanya satu kali. 

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil sahnya shalat imam yang 
duduk karena suatu halangan, baik makmumnya duduk atau berdiri. 
Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Imam Malik (sebagaimana 
pandangan yang masyhur darinya) dan Muhammd bin A1 Hasan 
seperti dinukil oleh Ath-Thahawi. Lalu dinukil pula dari Imam Malik 
bahwa yang demikian itu khusus bagi Nabi SAW, dengan alasan 

hadits Jabir dari Sya’bi dari Nabi SAW, CJ\sr Si 

(Janganlah salah seorang di antara kamu setelahku menjadi imam 
shalat dengan duduk). Tapi landasan argumentasi ini dibantah oleh 
Imam Syafi’i, “Orang yang menggunakan hadits ini sebagai dalil telah 
mengetahui bahwa ia tidak dapat dijadikan hujjah karena termasuk 
hadits mursal. Di samping itu, hadits ini diriwayatkan oleh perawi 
yang para ahli ilmu menghindar untuk menukil riwayat darinya, yakni 
Jabir A1 Ju’fi.” Sementara Ibnu Bazizah berkata, “Seandainya hadits 
itu shahih, tapi tetap tidak mempunyai hujjah untuk melarang imam 
shalat sambil duduk, sebab bisa saja hadits itu bermakna, ‘Janganlah 
salah seorang di antara kamu mengimami orang yang duduk’. Yakni 
lafazh, j : aalisan ’ pada hadits dipahami berkedudukan sebagai maf’ul 
(objek penderita), bukan sebagai haal (keterangan keadaan).” 

A1 Qadhi lyadh menukil dari salah seorang syaikhnya bahwa 
hadits tersebut mengandung penghapusan ( nasakh ) perintah beliau 
SAW untuk duduk ketika para sahabat shalat di belakangnya dengan 
berdiri. Tapi pemyataan ini dikritik, karena bila demikian halnya akan 
membutuhkan pengetahuan mana di antara keduanya yang lebih 
dahulu, padahal keterangan mengenai hal itu tidak ada. Hanya saja 
sebagian mengklaim bahwa pandangan tadi menjadi kuat dengan 
didukung oleh sikap para khulafa'urrasyidin (para klialifah yang 
mendapat petunjuk), dimana tidak seorang pun di antara mereka yang 
melakukannya. 42 Syaikh itu berkata pula, “Pemyataan nasakh 
(penghapusan hukum) tidak ada lagi setelah wafatnya Nabi SAW, 
akan tetapi sikap para sahabat yang tidak pemah melakukan hal itu 
mendukung keautentikan hadits tadi.” 

Namun pemyataan ini kembali ditanggapi bahwa tidak adanya 
penukilan mengenai hal itu bukan berarti tidak pemah teijadi. 

42 Yakni mereka tidak pemah menjadi imam sambil duduk -penerj. 


FATHUL BAARI — 283 

kampungsunnah.org 





Meskipun terbukti bahwa para sahabat tidak pemah menjadi imam 
sambil duduk, namun ini tidak dapat dijadikan alasan untuk 
mengatakan bahwa hal itu tidak diperbolehkan, sebab ada 
kemungkinan mereka lebih memilih untuk menunjuk imam pengganti 
yang mampu berdiri karena adanya kesepakatan bahwa shalat imam 
yang berdiri untuk makmum yang berdiri adalah lebih utama daripada 
shalat imam yang duduk sementara para makmum berdiri. Hal ini 
sudah cukup sebagai penjelasan tentang faktor yang menyebabkan 
mereka tidak menjadi Imam shalat dengan duduk. 

Pendukung pendapat yang tidak membolehkan imam shalat 
dengan duduk mengemukakan alasan, bahwa Nabi SAW shalat 
mengimami para sahabat dengan duduk karena tidak ada orang yang 
mendahului beliau SAW berdasarkan larangan Allah SWT akan hal 
itu. Karena para imam adalah pemberi syafaat, maka tidak ada seorang 
pun yang dapat member! syafaat kepadanya. Tapi perkataan ini 
tertolak dengan perbuatan Nabi SAW yang shalat bermakmum kepada 
Abdurrahman bin Auf. Telah terbukti pula bahwa beliau SAW pemah 
shalat bermakmum kepada Abu Bakar seperti telah kami jelaskan. 

Satu hal yang cukup mengherankan, bahwasanya landasan 
Imam Malik untuk tidak membolehkan seseorang menjadi imam 
shalat dengan duduk adalah perkataan Rabi’ah, “ Sesungguhnya Nabi 
SA W menjadi makmum di belakang Abu Bakar.” Juga pengingkaran 
beliau bahwa Nabi SAW tidak shalat mengimami manusia sambil 
duduk ketika sakit, seperti dinukil oleh Imam Syafi’i dalam kitab Al 
Umm. 

Perbuatan Nabi SAW yang shalat di belakang Abu Bakar 
menjelaskan bahwa maksud larangan untuk tidak mendahului beliau 
SAW adalah dalam masalah selain imamah (kepemimpinan). Adapun 
yang dimaksud para imam adalah pemberi syafaat, yakni bagi mereka 
yang butuh syafaat. Meskipun riwayat-riwayat tadi menunjukkan 
bahwa tidak seorang pun sdiperbolehkan mengimami beliau SAW, 
namun hal itu tidak menunjukkan larangan untuk mengimami shalat 
orang-orang dengan duduk. 

Sementara itu sejumlah sahabat mengimami shalat dengan 
duduk sepeninggal Nabi SAW, di antaranya adalah Usaid bin 
Hudhair, Jabir, Qais bin Fahd serta Anas bin Malik. Mayoritas sanad 
riwayat yang dinukil dari mereka dalam hal ini adalah shahih, seperti 
dikutip oleh Abdurrazzaq, Sa’id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah dan 


284 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



selain mereka. Bahkan Ibnu Hibban dan selainnya mengklaim bahwa 
sahabat telah sepakat tentang sahnya shalat imam sambil duduk, 
seperti yang akan disebutkan. 

Abu Bakar A1 Arabi berkata, “Tidak ada jawaban bagi para 
ulama dalam madzhab kami terhadap hadits tentang “sakitnya Nabi 
SAW” yang dapat selamat saat diteliti, untuk itu mengikuti Sunnah 
adalah lebih utama. Sementara itu, pembatasan cakupan suatu nash 
berdasarkan kemungkinan tidak dapat diterima.” Beliau berkata pula, 
“Hanya saja saya mendengar sebagian syaikh mengatakan, ‘Keadaan 
merupakan salah satu faktor yang dapat membatasi cakupan suatu 
nash, sementara keadaan Nabi SAW dan berkahnya mengharuskan 
seseorang untuk tetap shalat di belakangnya bagaimanapun 
kondisinya. Hal ini tidak berlaku bagi selain beliau. Begitu pula 
kekurangan pada orang yang shalat dengan duduk dibanding orang 
yang shalat dengan berdiri tidak berlaku pada diri beliau SAW, namun 
berlaku pada selainnya’.” 

Jawaban masalah pertama adalah menolaknya berdasarkan 
keumuman sabda beliau SAW, “Shalatlah kalian sebagaimana kalian 
melihat aku shalat .” Adapun untuk masalah kedua dikatakan, 
“Sesungguhnya kekurangan yang dimaksud hanya berlaku bagi 
mereka yang mampu berdiri namun ia melaksanakan shalat sunah 
dengan duduk. Adapun bagi mereka yang berhalangan untuk berdiri 
saat melaksanakan shalat fardhu, maka tidak ada kekurangan jika 
dibandingkan dengan orang yang shalat dengan berdiri.” 

Hadits bab ini telah dijadikan dalil penghapusan ( nasakh ) sabda 
Nabi SAW yang memerintahkan makmum duduk di saat imam shalat 
sambil duduk, karena di sini beliau SAW tidak mengingkari para 
sahabat yang shalat dengan berdiri ketika menjadi makmum, 
sementara beliau sendiri shalat dengan duduk. Demikian Imam Syafi’i 
menetapkannya. Begitu juga Imam Bukhari menukil pada bagian 
akhir bab ini dari syaikhnya A1 Humaidi, murid Imam Syafi’i. Ini pula 
pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf 
serta A1 Auza’i, dan dinukil oleh A1 Walid bin Muslim dari Imam 
Malik. 

Sementara itu. Imam Ahmad mengingkari bila perintah tersebut 
telah dihapus ( mansukh ). Dia memahami kedua versi hadits ini dengan 
menempatkan pada dua keadaan yang berbeda. Keadaan pertama, 
apabila imam rawatib (tetap) memulai shalat dengan duduk karena 


FATHUL BAARI — 285 

kampungsunnah.org 



sakit yang masih diharapkan akan sembuh, maka makmum juga shalat 
dengan duduk, Keadaan kedua, apabila imam rawatib memulai shalat 
dengan berdiri, maka makmum wajib shalat dengan berdiri; baik 
kemudian terjadi suatu hal yang mengharuskan imam duduk ataupun 
imam tetap berdiri sampai akhir shalat, seperti tercantum dalam 
hadits-hadits tentang wafatnya Nabi SAW. Sesungguhnya sikap beliau 
SAW yang menyetujui tindakan mereka untuk tetap berdiri 
menunjukkan bahwa mereka tidak wajib duduk pada kondisi 
demikian, karena pada peristiwa ini Abu Bakar memulai shalat sambil 
berdiri dan para makmum shalat bersamanya sambil berdiri. Berbeda 
dengan kondisi pertain a, dimana beliau SAW memulai shalat dengan 
duduk. Ketika mereka shalat di belakangnya dengan berdiri, maka 
beliau SAW mengingkarinya. Cara m engomprom i kan yang 
dikemukakan oleh Imam Ahmad ini diperkuat oleh kaidah bahwa 
hukum asal bagi suatu nash adalah tetap berlaku (tidak d i-nasakh), 
terutama dalam persoalan ini membutuhkan pemyataan bahwa 
penghapusan ( nasakh ) hukum tersebut berlangsung dua kali. Sebab, 
hukum asal bagi yang mampu berdiri adalah hendaknya ia shalat 
dengan berdiri, lalu hal ini dihapus dan diperbolehkan untuk duduk 
bagi mereka yang imamnya shalat dengan duduk. Untuk itu klaim 
bahwa bolehnya shalat dengan duduk setelah itu berarti ada 
penghapusan ( nasakh ) sebanyak dua kali, tentu saja hal ini cukup jauh 
dari yang sebenamya. Namun lebih fatal lagi apa yang dinukil oleh A1 
Qadhi Iyadh, dimana hal ini berkonsekuensi teijadinya penghapusan 
hukum ( nasakh ) sebanyak tiga kali. 

Pendapat Imam Ahmad ini diterima oleh sejumlah ahli hadits di 
kalangan madzhab Syafi’i, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mundzir dan 
Ibnu Hibban. Lalu mereka menjawab hadits di bab ini dengan 
beberapa jawaban lain, di antaranya perkataan Ibnu Khuzaimah, 
“Sesungguhnya tidak ada perbedaan antara hadits-hadits tentang 
perintah agar makmum shalat dengan duduk mengikuti imam yang 
duduk, baik dari segi ke-shahih-an maupun lafazhnya. Adapun 
shalatnya Nabi SAW dengan duduk diperselisihkan apakah saat itu 
beliau sebagai imam atau makmum.” Kemudian dia menegaskan, 
“Semua yang tidak diperselisihkan tidak pantas untuk ditinggalkan 
hanya karena sesuatu yang masih diperselisihkan.” Namun 
perselisihan yang dimaksud tidak dapat diterima apabila kita 
memahami bahwa beliau SAW shalat sebagai imam dan pada kali 
yang lain sebagai makmum. 


286 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Jawaban lainnya, bahwa sebagian mereka mengompromikan 
antara dua kisah yang ada dengan cara memahami bahwa perintah 
untuk shalat dengan duduk adalah berindikasi sunah, sementara sikap 
beliau SAW yang menyetujui para sahabat untuk melaksanakan shalat 
dengan berdiri saat beliau SAW mengimami mereka sambil duduk 
adalah untuk menjelaskan bahwa hal itu diperbolehkan. Berdasarkan 
hal ini in aka makmum yang shalat di belakang imam yang duduk 
boleh memilih antara berdiri atau duduk, namun shalat sambil duduk 
pada kondisi tersebut lebih utama karena adanya perintah untuk 
mengikuti imam, serta banyaknya hadits-hadits yang berbicara 
mengenai hal itu. Kemudian Ibnu Khuzaimah menjawab pandangan 
yang menganggap hal tersebut jauh dari yang sebenamya, dengan 
mengatakan bahwa perintah mengenai hal itu langsung dari Nabi 
SAW dan diamalkan oleh para sahabat baik pada masa Nabi SAW 
masih hidup ataupun sesudah beliau wafat. 


Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad shahih, dari Qais bin 
Fahd A1 Anshari, ill ^ Jf^\ Di 

Dli^ :Jli (Sesungguhnya imam mereka 


menderita sakit pada masa Nabi SAW masih hidup, maka beliau 
mengimami kami dengan duduk dan kamipun duduk). 


Ibnu A1 Mundzir meriwayatkan dengan sanad shahih dari Usaid 
bin Hudhair bahwa dia biasa shalat mengimami kaumnya, lalu dia 
menderita sakit. Setelah sembuh, dia keluar menemui kaumnya dan 
mereka pun menyuruhnya untuk shalat sebagai imam, maka dia 

s ic s o y y r o ^ * s 

berkata, $j*s lapis Juas djJusis CUs Di ^ k -Jk i ^1 


(Sesungguhnya aku tidak mampu untuk shalat dengan berdiri, maka 
hendaklah kalian duduk. Dia pun shalat dengan duduk dan para 
makmum ikut duduk).'" 


Abu Daud meriwayatkan melalui jalur lain dari Usaid bin 
Hudhair bahwa dia berkata, lapis JL? lii : Jli Sjajj* &U>i Dj ill U 

bjil \jLta ( Wahai Rasulullah, sesungguhnya imam kami sedang sakit. 


Maka beliau bersabda, “Apabila dia shalat dengan duduk, maka 
hendaklah kalian shalat dengan duduk). Namun sanad hadits ini 
munqathi ’ (terputus). 


PATHUL BAARI — 287 

kampungsunnah.org 



Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad shahih dari Jabir 
bahwasanya dia sakit. Lalu waktu shalat tiba, maka dia shalat 
mengimami mereka dengan duduk dan mereka pun shalat bersamanya 
dengan duduk. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa dia berfatwa seperti itu, 
dimana keterangan ini dinukil melalui jalur yang shahih. 

Ibnu Mundzir mengatakan, bahwa sudah menjadi konsekuensi 
bagi mereka yang mengatakan bahwa sahabat lebih mengetahui 
tentang tafsir riwayat yang dinukilnya, hendaknya mereka 
membolehkan makmum untuk duduk apabila imam shalat dengan 
duduk, karena Abu Hurairah dan Jabir tel ah meriwayatkan hadits 
tersebut lalu mereka mengamalkannya bahkan berfatwa seperti itu 
setelah Nabi SAW wafat. Demikian pula mereka yang berpandangan 
bahwa apabila perbuatan sahabat berbeda dengan apa yang 
diriwayatkannya, maka yang dijadikan pegangan adalah riwayat 
bukan perbuatannya. Maka menjadi konsekuensi bagi mereka untuk 
membolehkan hal tersebut, karena di sini amalan sahabat tidak 
menyelisihi riwayat yang dinukilnya, bahkan di sini amalannya sesuai 
dengan riwayatnya. 

Sedangkan ibnu Hibban telah menukil adanya ijma’ sahabat 
yang membolehkan makmum shalat dengan duduk pada saat imam 
shalat dengan duduk. Namun seakan yang dimaksud adalah ‘ijma 
sukuti’, 43 karena di sini beliau menukil pandangan empat orang 
sahabat yang telah disebutkan lalu dia berkata, “Sesungguhnya tidak 
dikenal dari seorang pun sahabat yang menyelisihi pandangan 
keempat sahabat tadi, baik melalui jalur yang shahih maupun jalur 
yang dha’if (lemah).” Hal senada dikemukakan oleh Ibnu Hazm 
bahwa tidak seorang pun sahabat yang diketahui menyelisihi hal 
tersebut. 

Kemudian dia mempertanyakan keautentikan riwayat yang 
menyatakan bahwa para sahabat shalat di belakang Nabi SAW dengan 
berdiri sementara beliau SAW shalat dengan duduk, selain Abu Bakar. 
Dia mengatakan, “Karena hal tersebut tidak pemah dinukil dengan 
pemyataan yang tegas,” lalu dia membahasnya dengan panjang lebar 

43 Ijma sukuti adaiah kesepakatan yang disimpulkan dari tidak adanya pengingkaran. 
Misalnya seorang sahabat atau uiama mengemukakan suatu pandangan kemudian pandangan 
tersebut tersebar, namun tidak seorang pun sahabat atau uiama lain yang mengingkarinya. 
Wallahu a’lam -penerj. 


288 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




dan tidak ada hasilnya. Keberadaan riwayat yang dia nafikan itu telah 
dinyatakan secara tegas oleh Imam Syafi’i, “Sesungguhnya hal itu 
terdapat dalam riwayat Ibrahim, dari A1 Aswad, dari Aisyah.” 


Saya (Ibnu Hajar) mendapatkan keterangan yang tegas 
mengenai hal itu dalam kitab Mushannaf Abdurrazzaq, dari Ibnu 

Juraij, erijj ‘j$ J**rj ^ 

orijj >Jt (Nabi SAWshalat dengan duduk dan Abu Bakar 


di belakangnya, berada di antara beliau SA W dan orang-orang, dan 
orang-orang shalat dengan berdiri di belakang Abu Bakar). Riwayat 
ini berstatus mursal, namun kekuatan hukumnya didukung oleh 
riwayat yang disebutkan secara mu ’allaq oleh Imam Syafi’i dari An- 
Nakha’i. Pendapat ini pula yang menjadi konsekuensi logika, karena 
mereka rnemulai shalat sambil berdiri bersama Abu Bakar tanpa ada 
perbedaan mengenai hal itu. Maka barangsiapa yang mengatakan 
bahwa setelah itu mereka duduk, hendaknya ia mengemukakan dalil 
yang menguatkannya. 


Saya melihat Ibnu Hibban mendukungnya —bahwa para sahabat 
duduk setelah mereka berdiri— dengan riwayat yang dinukil dari jalur 
Abu Zubair, dari Jabir, ia berkata, afti jij erijj i isl Jj~>j 

CSi . UjuG till) ijjiiii UT^i £Ji c id ti: Ji5 is jdj 

tjliA? *>\i fjAj OjAiid OJ :Jl3 {Rasulullah SAWmenderita 


sakit, maka kami pun shalat di belakangnya sementara beliau SAW 
duduk, dan Abu Bakar memperdengarkan takbir Rasulullah SAW 
kepada manusia. Jabir berkata, “Lalu beliau SA W menengok ke arah 
kami dan beliau melihat kami berdiri, maka beliau mengisyaratkan 
kepada kami agar duduk. Ketika telah salam beliau SAW bersabda, 
‘Hampir-hampir kalian melakukan perbuatan bangsa Persia dan 
Romawi, janganlah kalian melakukannya’.)”. (A1 Hadits) 


Hadits ini shahih dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. 
Akan tetapi peristiwa ini terjadi bukan pada saat beliau SAW sakit 
yang menyebabkan kepada kematiannya. Bahkan kejadian itu adalah 
ketika beliau teijatuh dari kuda seperti diriwayatkan oleh Abu Sufyan 


y, s * * ** * s * o' s J, *, * c y , , 

dari Jabir, dia berkata, p&'j flip aist Jj-’j vIj 

4 jijJ c-Sjjlli 2J&J {Rasulullah SAW menunggang kuda di 


FATHUL BAARI — 289 

kampungsunnah.org 



Madinah, lalu beliau terlempar dari kuda tersebut ke batang kurma, 
maka kakinya terluka). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan 
Ibnu Khuzaimah dengan sanad shahih. 

Berdasarkan keterangan ini maka hadits tersebut tidak dapat 
dijadikan hujjah (landasan argumentasi) untuk mendukung apa yang 
dia (Ibnu Hibban) katakan. Hanya saja dia berpegang dengan lafazh 

riwayat Abu Zubair, Jsj jjIj (Dan Abu Bakar 

memperdengarkan takbir kepada manusia ), dimana Ibnu Hibban 
berkata bahwa hal ini hanya teijadi pada saat beliau SAW sakit yang 
menyebabkan kematiannya. Sebab, shalat yang beliau SAW lakukan 
pada vvaktu beliau sakit pertama kali adalah di rumah Aisyah RA 
bersama beberapa orang sahabatnya sehingga tidak membutuhkan 
orang yang memperdengarkan takbir, berbeda dengan shalat ketika 
beliau menderita sakit yang membawa kepada kematiannya. 
Sesungguhnya shalat ini berlangsung di masjid, di hadapan sahabat 
dalam jumlah yang banyak, oleh sebab itu membutuhkan Abu Bakar 
untuk memperdengarkan takbir Nabi SAW.” Demikian pemyataan 
Ibnu Hibban. 

Namun apa yang dikemukakan tidak dapat mendukung 
pendapatnya, karena lafazh “Dan Abu Bakar memperdengarkan takbir 
kepada manusia ” pada hadits tersebut, tidak dinukil oleh seorang 
perawi pun selain Abu Zubair. Andaikan lafazh ini akurat sekalipun, 
ia tetap tidak dapat dijadikan dasar untuk mendukung pendapatnya. 
Karena tidak ada halangan apabila Abu Bakar memperdengarkan 
takbir kepada manusia pada peristiwa tersebut, sebab bisa saja 
dipahami bahwa suara beliau SAW cukup kecil dikarenakan sakit 
yang dideritanya. Sementara telah menjadi kebiasaan beliau SAW 
mengeraskan suara takbir, maka saat itu Abu Bakar menggantikannya 
untuk mengeraskan suara takbir. 

Di balik semua ini, sesungguhnya apa yang beliau katakan 
adalah perkara yang masih memiliki berbagai kemungkinan. Oleh 
karena itu tidak boleh hanya berdasarkan hal itu, kemudian kita 
meninggalkan hadits yang secara tegas menyatakan bahwa para 
sahabat shalat sambil berdiri, seperti yang telah disebutkan dalam 
riwayat mursal Atha' dan selainnya. Bahkan dalam riwayat mursal 
Atha' dikatakan bahwa mereka tetap dalam keadaan berdiri hingga 
shalat selesai. Hanya saja tercantum dalam riwayat mursal Atha' yang 


290 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



disitir tadi, setelah perkataannya, “Dan manusia shalat di belakangnya 
sambil herdin'” disebutkan, jl :j*i-»j &p ill JLc> ^ill JU9 

CsJlS 01 tOVT U tyUi dSj«9 ^|J j>~ji . / ? U OjPmI U <^*1 

iSjis l^&as lip§ ,jL? Olj C»0 ijJUai (Nabi SA W bersabda, “Seandainya 


sebelumnya aku mengetahui dari urusanku apa yang aku ketahui saat 
ini, niscaya kalian tidak akan shalat melainkan dalam keadaan duduk. 
Shalatlah kalian sebagaimana shalatnya imam kalian, bagaimanapun 
posisinya. Apabila ia shalat dengan berdiri maka hendalah kalian 
berdiri, apabila ia shalat dengan duduk maka hendaklah kalian shalat 
dengan duduk). 


Keterangan tambahan ini memperkuat pemyataan Ibnu Hibban 
bahwa kisah ini teijadi pada saat beliau SAW sakit yang membawa 
kepada kematiannya. Dari sini diperoleh keterangan adanya 
penghapusan ( nasakh ) kewajiban makrnum untuk shalat dengan 
duduk apabila imam shalat dengan duduk, sebab dalam peristiwa 
terakhir ini beliau SAW tidak memerintahkan mereka untuk 
mengulang shalat. Namun apabila kewajiban tersebut dihapus, maka 
yang tersisa adalah kebolehan, sementara kebolehan tidak 
bertentangan dengan Astihbab ’ (disukai). Maka kita memahami 
perintah beliau SAW yang terakhir berindikasi istihbab (disukai), 
karena hukum wajib telah dihapus berdasarkan taqrir (pengukuhan) 
beliau SAW atas perbuatan para sahabat yang shalat sambil berdiri, 
serta sikap beliau yang tidak memerintahkan mereka untuk mengulang 
shalat. Inilah hasil dari upaya untuk mengompromikan dalil-dalil yang 
ada, dan hanya dari Allah segala taufik. Wallahu a ’lam. 


Adapun pembahasan tentang faidah lain yang dapat dipetik dari 
hadits ini telah disebutkan pada bab, “Batasan orang sakit menghadiri 
shalat beijamaah”. 


(tdi rumahnya ) Yakni di tingkat atas kamar Aisyah seperti 

yang dijelaskan Abu Sufyan dari Jabir. Hal ini menunjukkan bahwa 
shalat tersebut tidak dilakukan di masjid, beliau SAW shalat di 
rumahnya bersama orang-orang yang hadir. Tetapi tidak pemah 
dinukil bahwa beliau SAW menunjuk pengganti untuk mengimami 
shalat di masjid. Berdasarkan hal ini maka A1 Qadhi Iyadh berkata, 
“Secara lahiriah, beliau SAW shalat di kamar Aisyah, lalu orang- 
orang yang hadir di tempat itu dan orang-orang yang berada di masjid 


FATHUL BAARI — 291 

kampungsunnah.org 




menjadi makmum.” Apa yang dia katakan ini ada kemungkinan benar. 
Namun ada pula kemungkinan beliau SAW menunjuk orang yang 
menggantikannya, meskipun hal itu tidak dinukil. 

Kemungkinan pertama berkonsekuensi bolehnya imam shalat di 
tempat yang lebih tinggi daripada tempat makmum, sementara 
madzhab Iyadh tidak membolehkan hal itu. Tapi bisa saja dia 
mengatakan bahwa larangan tersebut terletak apabila tidak ada 
seorang pun bersama imam di tempatnya yang tinggi itu, sementara 
pada kisah ini beliau SAW bersama beberapa sahabat. 

to ^ 

(maka beliau shalat sambil duduk) A1 Qadhi Iyadh 

berkata, “Ada kemungkinan sebagian anggota badan beliau SAW 
mengaiami retak akibat terjatuh, sehingga beliau tidak bisa berdiri.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, “Sebenamya tidak demikian, bahkan 
kaki beliau SAW yang terluka seperti dijelaskan dalam riwayat Bisyr 
bin A1 Mufadhal, dari Humaid, dari Anas yang dikutip oleh A1 Ismaili. 
Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu 
Khuzaimah, dari riwayat Abu Sufyan, dari Jabir, seperti telah kami 
sebutkan. Adapun lafazh yang terdapat dalam riwayat Az-Zuhri dari 
Anas bin Malik, “ Maka badannya bagian kanan terluka ”, dan dalam 
riwayat Yazid bin Humaid dari Anas, “ Betisnya terluka”, seperti 
disebutkan pada bab, “Shalat di Atas Atap”. Semua ini tidak 
menafikan riwayat yang mengatakan bahwa kaki beliau SAW terluka, 
sebab ada kemungkinan semua bagian tersebut mengaiami cedera. 
Dalam riwayat Imam Bukhari pada bab, “Bergerak Turun Sambil 
Takbir” melalui riwayat Sufyan, dari Zuhri, dari Anas, dimana Sufyan 
berkata, “Aku menghafal dari Zuhri, * Badannya bagian kanan’.” 
Ketika kami keluar, Ibnu Juraij berkata, “ Betisnya bagian kanan.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat Ibnu Juraij diriwayatkan 
oleh Abdurrazzaq, dan ia bukan karena kesalahan seperti yang 
dikatakan oleh sebagian orang, karena riwayat ini sesuai dengan 
riwayat Humaid yang telah disitir. Bahkan sesungguhnya riwayat ini 
menjelaskan secara spesifik bagian yang terluka, yang pada riwayat 
sebelumnya dikatakan pada badan bagian kanan, tentu saja yang 
terluka bukan seluruh badannya bagian kanan. 

Ringkasnya, sesungguhnya Aisyah tidak menyebutkan sebab 
sakit beliau SAW, sementara Jabir dan Anas menjelaskannya, yakni 
karena teijatuh dari kuda. Lalu Jabir menyebutkan penyebabnya 


292 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org; 



sehingga beliau SAW shalat sambil duduk, yaitu karena luka di bagian 
kaki. Sedangkan Ibnu Hibban memberi keterangan bahwa peristiwa 
ini berlangsung pada bulan Dzulhijjah tahun kelima hijriyah. 

Ul3 ,ajl os-ljj (dan orang-orang shalat di belakangnya 

sambil berdiri) Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Abdah, dari 
Hisyam disebutkan, (Maka masuk 

beberapa orang sahabatnya untuk menjenguknya). Sebagian nama 
mereka telah disebutkan dalam beberapa hadits, di antaranya Anas 
seperti pada hadits berikutnya yang terdapat dalam riwayat A1 Ismaili, 
Jabir seperti yang terdahulu, Abu Bakar seperti pada hadits Jabir, dan 
Umar seperti pada riwayat A1 Hasan yang dinukil melalui jalur mursal 
oleh Abdurrazzaq. 

4j Jji^- Ull (Sesungguhnya dijadikannya imam adalah 

untuk diikuti) A1 Baidhawi dan ulama lainnya berkata, “Kata A! 
I'timam berarti mencontoh dan mengikuti, yakni imam itu diangkat 
untuk dicontoh dan diikuti. Sedangkan kebiasaan pengikut adalah 
tidak mendahului orang yang diikuti ataupun menyamainya, balikan 
seharusnya memperhatikan keadaan orang yang diikuti serta 
melakukan seperti apa yang ia lakukan sesudahnya. Sebagai 
konsekuensinya, hendaknya orang yang mengikuti tidak 
menyelisihinya dalam semua kondisi. 

Imam An-Nawawi serta ulama lainnya berkata, “Mengikuti 
imam adalah wajib dalam segala perbuatan yang nampak, dan hal itu 
telah disebutkan dalam hadits. Berbeda dengan niat, dimana ia tidak 
disebutkan namun ditetapkan berdasarkan dalil lain.” Sepertinya yang 
beliau maksudkan adalah kisah Mu’adz berikut ini. Namun mungkin 
pula hadits ini dijadikan dalil bahwa niat tidak termasuk hal yang 
harus diikuti, karena hadits ini membatasi dalam perbuatan yang mesti 
diikuti bukan dalam segala keadaannya; seperti apabila ia berhadats 
atau membawa najis, dimana shalat orang yang bermakmum 
kepadanya dianggap sah menurut pandangan yang shahih di kalangan 
ulama. Kemudian terlepas dari kewajiban untuk mengikuti, 
sesungguhnya tidak ada yang menjadi syarat sahnya mengikuti kecuali 
takbiratul ihram (takbir yang pertama). Namun teijadi perbedaan 


FATHITL BAARI — 293 

kampungsunnah.org 



pendapat tentang bermakmura. 44 Adapun yang masyhur di kalangan 
madzhab Maliki bahwa hal itu juga dipersyaratkan bersama takbiratul 
ihram dan berdiri dari tasyahud pertama. Sementara para ulama 
madzhab Hanafi mengemukakan pendapat yang berbeda, mereka 
berkata, “Cukuplah mengiringinya.” Mereka berkata pula, “Karena 
makna beimakmum adalah menyamai. Barangsiapa melakukan seperti 
apa yang dilakukan oleh imamnya, maka dianggap menyamainya.” 
Dalam bab berikutnya akan diterangkan dalil yang mengharamkan 
mendahiilui imam dalam rukun-rukun shalat. 

(Apabila ia ruku maka rukulah) Ibnu A1 

Manayyar berkata, “Konsekuensinya bahwa makmum ruku’ setelah 
imam ruku, baik telah sempuma rukunya atau didahului oleh imam di 
awal gerakan dan langsung diikutinya.” Dia juga mengatakan bahwa 
hadits Anas lebih lengkap daripada hadits Aisyah, karena dalam hadits 
Anas ditambahkan pula mengikuti dalam perkataan. 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, keterangan tambahan yang 
dimaksud, yakni lafazh “ Apabila imam mengucapkan samVallahu 
liman hamidah ...” juga tercantum dalam hadits Aisyah. Sementara 
itu dalam riwayat Al-Laits dari Zuhri, dari Anas, tercantum tambahan 
lain dalam hal perkataan, yaitu sabda beliau SAW pada bagian 

awalnya, 'jjS&s ( Apabila ia (imam) takbir maka hendaklah 

kalian takbir) sebagaimana akan disebutkan pada bab, “Kewajiban 
Takbir”. Demikian pula dalam riwayat A1 A’raj dari Abu Hurairah. 

Dalam riwayat Abdah dari Hisyam dalam pembahasan tentang 
Ath-Thibb (pengobatan) terdapat tambahan lafazh, tilj '^Sj 

{Apabila ia bangkit hendaklah kalian bangkit, dan 

apabila ia sujud, maka hendaklah kalian sujud). Hal ini mencakup 
bangkit dari ruku’ dan bangkit dari semua sujud. Tambahan seperti ini 
tercantum pula dalam hadits Anas yang tersebut di bab ini. Sementara 
itu Aisyah, Anas dan Jabir telah menyepakati Abu Hurairah dalam 
meriwayatkan hadits ini, kecuali kisah yang terdapat pada bagian 
awalnya. Hadits yang dimaksud dinukil melalui beberapa jalur 
periwayatan dalam kitab Shahih Muslim, di antaranya ada yang 
disepakati keautentikannya oleh dua syaikh (yakni Imam Bukhari dan 


44 Dalam manuksrip Ar-Riyadh tertulis, “Salam”. 


294 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




Imam Muslim) dari riwayat Hammad dari Abu Hurairah seperli akan 
disebutkan dalam bab, “Meluraskan Shaf’. Di dalamnya disebutkan 
semua yang terdapat pada hadits Aisyah dan hadits Anas disertai 

tambahan. Lalu setelah lafazh, p°j2 (Untuk diikuti) diberi tambahan, ^ 

tji&j (Maka janganlah kalian berbeda dengannya). Tapi lafazb 

tambahan ini tidak disebutkan Imam Bukhari dalam riwayatnya dari 
Abu Zinad, dari A1 A’raj melalui jalur Syu’aib dari Abu Zinad pada 
bab, “Kewajiban Takbir”. Namun hal itu disebutkan oleh As-Siraj, 
Ath-Thabrani dalam kitab Al Ausath, Abu Nu’aim dalam kitab Al 
Mustakhraj melalui jalur Abu Al Yaman (guru Imam Bukhari pada 
riwayat ini), Abu Awanah dari riwayat Bisyr bin Syu’aib dari 
bapaknya (guru Abu Al Yaman), Imam Muslim dari riwayat 
Mughirah bin Abdurrahman, serta Al Ismaili dari riwayat Malik dari 
Warqa’, semuanya dari Abu Zinad (guru Syu’aib). 

Tambahan ini memberi keterangan bahwa perintah untuk 
mengikuti imam mencakup semua makmum, dimana tidak cukup 
dikatakan bermakmum apabila hanya sebagian yang mengikuti imam 
tanpa yang lain. Dalam riwayat Imam Muslim melalui Al A’masy, 
dari Abu Shalih disebutkan, 'fk tit ^U)|l ijjitJ S {Janganlah 

kalian mendahului imam, apabila ia takbir hendaklah kalian takbir ) 
(Al Hadits). Abu Daud memberi tambahan dalam riwayatnya dari 

Mush’ab bin Muhammad, dari Abu Shalih, Sj '{k°y fyky Sj 

ijj^U {Janganlah kalian ruku hingga ia (imam) ruku dan 

janganlah kalian sujud hingga ia sujud). Ini merupakan tambahan 
yang baik, menafikan kemungkinan makna “menyertai” yang terdapat 

pada sabdanya, f’Jk^ fk ti^ (Apabila ia takbir, maka takbirlah 
kalian). 

Catatan 

Ibnu Baththal dan ulama yang sependapat dengannya hingga 
Ibnu Daqiq Al Id menyatakan bahwa huruf fa' dalam kalimat. 


FATHUL BAARI — 295 

kampungsunnah.org 




(maka takbirlah kalian) berfungsi sebagai to ’qib. 45 Mereka berkata, 
“Sebagai konsekuensinya, perbuatan makmum dilakukan langsung 
seteiah imam selesai melakukan gerakannya.” Akan tetapi pendapat 
ini ditanggapi, bahwa sesungguhnya huruf/a' yang berfungsi sebagai 
ta’qib adalah huruf fa ' yang berkedudukan sebagai kata sambung 
(athaf). Adapun huruf fa' tersebut tidaklah demikian, bahkan hanya 
berfungsi untuk menghubungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat 
sesudahnya, karena di sini huruf tersebut menjadi pelengkap kalimat 
bersyarat. 

Berdasarkan hal ini, maka tidak berkonsekuensi mengakhirkan 
gerakan makmum dari gerakan imam. Akan tetapi riwayat Abu Baud 
yang dikutip di atas sangat tegas menafikan bolehnya gerakan 
makmum mendahului gerakan imam ataupun menyertainya, wallahu 
a'lam. 


•CAJl CiJJj \£j (i maka katakanlah, 


’’Wahai Tuhan kami dan 


bagi-Mu segala puji.”) Demikian yang dinukil oleh semua perawi 
dalam hadits Aisyah, yakni mencantumkan huruf waw pada lafazh CiUj 


Demikian pula penukilan mereka daii hadits Abu Hurairah dan 


hadits Anas kecuali pada jalur periwayatan Al-Laits dari Zuhri pada 
bab, “Kewajiban Takbir”, dimana A1 Kasymihani menukilnya tanpa 
menyertakan huruf waw. Adapun faktor yang memperkuat adanya 
huruf waw pada kalimat ini adalah; adanya makna tambahan, 
karenanya merupakan kata sambung {athaf) yang menghubungkan 
antara kata sesudahnya dengan kata sebelumnya, dimana pada kalimat 
ini kata sebelumnya tidak disebutkan secara tekstual, sehingga kalimat 


tersebut seharusnya adalah, ihj Btaii tLj jf (Wahai 


Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami dan bagi-Mu; atau wahai 
Tuhan kami kami menaati-Mu dan bagi-Mu segala puji). Dengan 
demikian, kalimat itu mencakup doa dan pujian sekaligus. 


Namun sebagian ulama mendukung riwayat yang tidak 
menyertakan huruf waw, sebab hukurn asal suatu kalimat adalah apa 
yang tercantum secara tekstual. Dengan demikian huruf waw tersebut 
menghubungkan kata sesudahnya dengan kalimat yang tidak 


45 Ta’qib adalah pernyataan bahwa suatu perbuatan dilakukan langsung seteiah perbuatan 
sebelumnya selesai. Wallahu a’lam -peneij. 


296 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




sempuma (ghairu taam) 46 Akan tetapi pendapat pertama lebih 
beralasan, seperti dikatakan oleh Ibnu Daqiq A1 Id. Sementara Imam 
An-Nawawi berkata, “Riwayat-riwayat yang dinukil mengenai hal ini 
ada yang mencantumkan huruf waw dan ada pula yang tidak 
mencantumkannya. Maka kedua versi itu sama-sama dapat diamalkan 
tanpa ada salah satu yang lebih diunggulkan daripada yang lainnya.” 
Pada bab-bab tentang sifat shalat akan dibahas tentang tambahan 

lafazh, Ulii (Ya Allah) di bagian awalnya. 

Selanjutnya, A1 Qadlii Iyadh menukil dari A1 Qadhi Abdul 
Wahab, dimana dia berdalil dengan hadits untuk menyatakan bahwa - 

ketika bangkit dari ruku’- makmum hanya mengucapkan lafazh, 

A 

jii <2)1 (semoga Allah mendengar siapa yang memuji-Nya), 
sedangkan imam hanya mengucapkan lafazh, iiiJj lij ( Wahai 

Tuhan kami dan bagi-Mu segala puji). Namun tidak ada pada konteks 
hadits ini indikasi yang melarang imam ataupun makmum 
mengucapkan lafazh yang lebih daripada itu, karena dalam kaidah 
dikatakan, “Sesuatu yang tidak disebutkan bukan berarti terlarang 
untuk dilakukan.” Hanya saja konsekuensi konteks hadits tersebut 

adalah bahwa makmum mengucapkan kalimat, iU j langsung 

A, 

setelah imam selesai mengucapkan, oju?- ^ <2)1 Adapun tidak 

memperbolehkan imam untuk mengucapkan kalimat, ClUj 

sesungguhnya tidak ada indikasi ke arah itu. Bahkan telah dinukil 
melalui jalur yang dapat dibuktikan kebenarannya bahwa Nabi SAW 
biasa mengucapkan kedua kalimat itu sekaligus, seperti akan 
diterangkan pada bab “Apa yang Diucapkan Saat Mengangkat Kepala 
Sesudah Ruku”. 

oi^Call ja c'Ka {maka beliau melakukan salah satu shalat 
di antara shalat-shalat) Dalam riwayat Sufyan dari Zuhri disebutkan, 

46 Yang dimaksud dengan kaiimat belum sempuma (ghairu taam) dalam hahasa Arab adalah 
kalimat yang masih mengundang pertanyaan pendengamya. Seperti dikatakan, “Apabila 
engkau tekun belajar”, atau seperti pada hadits di atas, “Wahai Tuhan kami”, Sedangkan 
kalimat yang sempuma (taam) adalah kalimat yang tidak mengundang pertanyaan 
pendengamya, seperti dikatakan, “Apabila engkau rajin belajar maka engkau akan sukses” 
atau “Wahai Tuhan kami, kabulkan permohonan kami”. Wallahu a’lam -peneij. 


FATHUL BAARI — 297 

kampungsunnah.org 




(Maka waktu shalat telah tiba ). Demikian pula yang 

tercantum dalam riwayat Humaid dari Anas yang dikutip oleh A1 
Ismaili. 

A1 Qurthubi mengatakan bahwa huruf alif dan lam pada lafazh 
obCalt berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang telah dikenal; dan 

yang dimaksud di sini adalah shalat fardhu, karena inilah yang mereka 
lakukan secara berjamaah, berbeda dengan shalat-shalat sunah. 
Namun A1 Qadi Iyadh menukil dari Ibnu A1 Qasim bahwa shalat 
tersebut adalah shalat sunah. Akan tetapi nukilan ini dikritik dengan 
mengatakan bahwa dalam riwayat Jabir yang dikutip oleh Ibnu 
Khuzaimah dan Abu Daud terdapat pemyataan tegas bahwa shalat 
tersebut adalah shalat fardhu, seperti yang akan disebutkan. Tetapi 
saya tidak menemukan keterangan yang menyebutkan secara spesifik 
tentang shalat yang dimaksud. Hanya saja dalam hadits Anas 

tf * 

dikatakan, )d>ji & {Maka beliau SAW shalat mengimami kami 

pada hari itu) seakan-akan yang dimaksud adalah shalat siang hari, 
entah Zhuliur atau Ashar. 

tf.\jj \ £L a i (kami shalat di belakangnya dengan duduk) 

Makna lahiriah hadits ini menyelisihi hadits Aisyah RA. Namun 
keduanya dapat dipadukan, bahwa riwayat Anas ini hanya disebutkan 
secara ringkas, dimana sepertinya dia menyebutkan keadaan setelah 
mereka diperintahkan untuk duduk. Sementara telah disebutkan pada 
bab, “Shalat di Atas Atap” dari riwayat Humaid dari Anas dengan 



beliau SAW shalat mengimami mereka sambil duduk sementara 
mereka berdiri, dan ketika salam beliau SAW bersabda, 
“Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti.”). Namun pada riwayat 
ini disebutkan pula secara ringkas, karena sabda beliau SAW kepada 

mereka, (Hendaklah kalian duduk) tidak disebutkan. Maka 

kedua versi ini mungkin dikompromikan, yaitu mereka memulai 
shalat dengan berdiri, lalu Nabi SAW mengisyaratkan untuk duduk 
dan mereka pun duduk. Masing-masing dari keduanya (Zuhri dan 
Humaid) menukil salah satu dari kedua bagian tersebut, sementara 
Aisyah menyebutkan secara keseluruhan. Hal serupa dilakukan oleh 
Jabir dalam riwayatnya yang dinukil oleh Imam Muslim. 


298 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Sementara Imam A1 Qurthubi mengompromikan kedua riwayat 
yang ada dengan mengemukakan kemungkinan sebagian mereka telah 
duduk sejak awal shalat, dan inilah yang dinyatakan dalam hadits 
Anas. Sedangkan sebagian lagi berdiri hingga Nabi SAW 
mengisyaratkan kepada mereka untuk duduk, dan inilah yang 
dinyatakan dalam hadits Aisyah. Tapi perkataan A1 Qurthubi 
ditanggapi bahwa kemungkinan sebagian mereka duduk tanpa izin 
dari Nabi SAW adalah sangat jauh, karena hal itu berkonsekuensi 
teijadinya penghapusan hukum ( nasakh ) berdasarkan ijtihad, dimana 
orang yang mampu berdiri wajib melaksanakan shalat dengan berdiri. 

Ularna yang lain berusaha mengompromikan kedua riwayat 
tersebut dengan mengatakan bahwa kemungkinan kejadian yang 
dinukil oleh keduanya adalah berbeda, tapi sesungguhnya pandangan 
ini cukup jauh dari kebenaran. Karena apabila kejadian dalam kisah 
hadits Anas lebih dahulu, maka berkonsekuensi penghapusan hukum 
(i nasakh ) berdasaikan ijtihad. Sedangkan bila kisah pada hadits Anas 
dinyatakan sebagai kejadian kedua, maka tidak perlu mengulangi 
sabdanya, “Hanya saja dijadikan imam untuk diikuti ”, karena para 
sahabat telah mengamalkan perintahnya. Mereka akan shalat sambil 
duduk disebabkan beliau SAW melaksanakan demikian. 

Catalan 

Riwayat Jabir yang dikutip oleh Abu Daud menyebutkan bahwa 
para sahabat menjenguk beliau SAW sebanyak dua kali. Setiap kali 
mereka menjenguknya, beliau SAW shalat mengimami mereka. 
Tetapi beliau menjelaskan bahwa shalat pertama adalah shalat sunah, 
dimana Nabi SAW tidak mengingkari sikap para sahabat yang shalat 
di belakangnya sambil berdiri. Adapun shalat kedua adalah shalat 
wajib, dimana mereka memulai sambil berdiri lalu Nabi SAW 
memberi isyarat untuk duduk. Dalam riwayat Bisyr, dari Humaid, dari 
Anas yang dikutip oleh A1 Ismaili terdapat keterangan yang serupa 
dengan riwayat ini. 

e> 

'i'j (dan apabila ia shalat dengan duduk ) Hal ini telah 

dijadikan sebagai dalil sahnya shalat seorang imam sambil duduk, 
seperti yang telah dijelaskan. Namun sebagian ulama mengklaim 
bahwa yang dimaksud dengan perintah tersebut adalah mengikuti 
beliau SAW ketika duduk saat tasyahud serta duduk di antara dua 


FATHUL BAARI — 299 

kampungsunnah.org 




sujud, karena hal itu disebutkan setelah penyebutan ruku dan bangkit 
dari ruku serta sujud. Mereka mengatakan, “Maka hadits ini barus 
dipahami bahwa ketika beliau SAW duduk tasyahud, maka para 
sahabat berdiri sebagai penghormatan atas beliau SAW. Namun beliau 
memberi isyarat kepada mereka untuk duduk karena sifat tawadhu 
(rendah hati) yang beliau miliki. Hal ini telah beliau sitir dalam hadits 


Jabir, SyU ifylyu ‘fjjl'j 0! 0J 


(Hampir-hampir kalian melakukan perbuatan bangsa Persia dan 
Romawi, mereka berdiri di hadapan raja-raja mereka, sementara 
para raja tersebut duduk. Maka, janganlah kalian melakukannya ).” 


Pendapat ini ditanggapi oleh Ibnu Daqiq A1 Id serta ulama 
lainnya bahwa kemungkinan ke arah itu terlalu jauh. Di samping itu, 
konteks hadits yang terdapat dalam berbagai jalur periwayatannya 
tidak selaras dengannya. Seandainya yang dimaksud adalah perintah 
untuk duduk saat melakukan rukun shalat, maka akan dikatakan, 
“Apabila ia duduk maka hendaklah kalian duduk" demi menyesuaikan 
dengan lafazh, “ Apabila ia sujud maka hendaklah kalian sujucT’. 
Ketika dia berpaling dari lafazh ini dan menggunakan lafazh, Apabila 
ia shalat sambil duduk ”, yang sama dengan perkataannya, “Apabila ia 
shalat sambil berdiri”, maka tentu yang dimaksud adalah seluruh 
gerakan shalat. Hal ini didukung oleh perkataan Anas, “Maka kami 
shalat di belakangnya sambil duduk”. 


Pada hadits ini terdapat sejumlah faidah selain yang telah 
disebutkan terdahulu, di antaranya: 


1. Syariat menunggang kuda serta membiasakan diri dengan 
tabiatnya. 

2. Contoh bagi mereka yang tertimpa bahaya karena jatuh atau 
lainnya, hendaknya mengikuti apa yang dilakukan Nabi SAW 
dalam peristiwa ini, karena beliau adalah tauladan yang baik. 

3. Nabi SAW bisa sakit sebagaimana yang dialami manusia lain 
pada umumnya. Hal ini tidaklah mengurangi kedudukannya, 
bahkan dengan hal itu kedudukan dan keagungannya semakin 
bertambah. 


300 — FATHU1 BAARI 

Rampungsunnah.org 



52. Kapan Sujud Orang yang Berada di Belakang Imam? 


bU Jli 

* 

Anas berkata, “Apabila ia (imam) telah sujud maka hendaklah 
kalian sujud.” 


oir :J 15 s.Q» :Jli l.i J ^ 

• ^ *■ ✓ t» * 

jJ ys Jlii y. : jti ill ^Lj jSp <i» in jy/, 

££ P cii»C jX-} ji <i» jt. k3i ££ ^ S^b iL Sit 

0 f ''-t'' ° t f 0 " *• I 0 x / -*f 1 ^ >• 1 / »/ 1^# I ^ 

.LXgJ 0 j^xJ u U fl ^ .oJlRJ 


690. Dari Abdullah bin Yazid, dia berkata, “A1 Barra' (dia 
bukan pendusta) telah menceritakan kepadaku, dia berkata bahwa, 
apabila Rasulullah SAW mengucapkan “ Sami ’allahu liman hamidah”, 
maka tidak ada seorang pun di antara kami yang membungkukkan 
punggungnya hingga Nabi SAW berada dalam kondisi sujud. 
Kemudian kami pun bersujud sesudahnya.” 


Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abu 
Ishaq, sama seperti ini. 


Keterangan Hadits : 

(Bab kapan sujud orang yang berada di belakang imam ) yakni 
pada saat i’tidal (bangkit dari ruku) dan pada saat duduk di antara dua 
sujud. 

Ijt5 (Anas berkata) Ini adalah bagian hadits yang disebutkan 

dalam bab sebelumnya, tetapi lafazh ini hanya terdapat pada sebagian 
jalur periwayatannya saja. Lalu akan disebutkan pada bab, 
“Kewajiban Takbir” dari riwayat Al-Laits dari Zuhri, sama seperti 
lafazh di tempat ini. 


FATHUL BAARI — 301 

kampungsunnah.org 




* J * J ^ 

ojiS' jij (dan dia bukan pendusta ) Secara lahiriah kalimat 

ini adalah perkataan Abdullah bin Zaid. Inilah yang dijadikan 
landasan A1 Humaidi dalam kitabnya Al Jam ’ serta penulis kitab Al 
Umdah. Akan tetapi Abbas Ad-Dauri meriwayatkan dalam kitabnya 
At-Tarikh dari Yahya bin Ma’in, bahwa kalimat “ dan dia bukan 
pendusta ” ditujukan kepada Abdullah bin Yazid (yakni perawi hadits 
ini dari Al Barra') bukan ditujukan kepada Al Barra', karena tidak 
boleh dikatakan kepada salah seorang sahabat Nabi SAW bahwa ia 
bukan pendusta. Maksudnya bahwa perkataan seperti ini hanya pantas 
ditujukan kepada mereka yang diragukan kualitas agamanya. 
Sementara semua sahabat adalah orang-orang yang baik agamanya 
sehingga tidak membutuhkan tazkiyah (pemyataan bahwa ia seorang 
yang baik agamanya). Namun perkataan Yahya bin Ma’in ditanggapi 
oleh Al Khaththabi, bahwa perkataan ini tidak berindikasi tuduhan 
atas perawi, bahkan ia hendak menetapkan hakikat kejujurannya. 

Al Khaththabi melanjutkan, “Ucapan ini merupakan perkara 
yang biasa dikatakan mereka saat akan menekankan pengetahuan 
tentang perawi serta mengamalkan apa yang diriwayatkannya.” Abu 
Hurairah biasa mengatakan, “Aku mendengar kekasihku, yang jujur 
dan terpercaya.” Ibnu Mas’ud berkata, “Telah menceritakan kepadaku 
orang yang jujur lagi terpercaya.” 

Al Qadhi Iyadh berkata, “Mengucapkan perkataan ini kepada 
sahabat tidaklah dilarang, karena ucapan tersebut tidak dimaksudkan 
mengukuhkan kualitas agama para sahabat Nabi SAW, akan tetapi 
untuk mengukuhkan kedudukan hadits, dimana hadits tersebut telah 
diriwayatkan oleh Al Barra' yang bebas dari tuduhan dusta. 

Hal yang serupa telah dikatakan Abu Muslim Al Khaulani, 
“Telah menceritakan kepadaku orang yang dicintai dan dipercaya.” 
Begitu pula Ibnu Mas’ud dan Abu Hurairah, mereka biasa 
mengucapkan hal serupa terhadap Nabi SAW. Kemudian dia 
mengatakan, “Hal ini mereka katakan sebagai penegasan akan 
keautentikan hadits, bukan membebaskan perawi hadits dari tuduhan 
dusta. Di samping itu, perkataan Ibnu Ma’in bahwa pengukuhan 
kualitas agama Al Barra' tidak dibutuhkan karena dia adalah seorang 
sahabat, tetapi tidak melakukan hal serupa terhadap Abdullah bin Zaid 
adalah tindakan yang tidak berdasar, karena Abdullah bin Zaid juga 


302 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



seorang sahabat.” Demikian pendapat A1 Qadhi Iyadh. Pendapat ini 
diikuti oleh Imam An-Nawawi. 

Saya mengetahui bahwa pendapat itu dia ambil dan perkataan 
A1 Khaththabi, hanya saja dia lebih memperluas seraya memberi 
tambahan di akhimya. Tetapi tanggapan yang terakhir ini kurang 
tepat, karena Yahya bin Ma’in tidak memasukkan Abdullah bin Zaid 
dalam golongan sahabat. Hal serupa dikemukakan pula oleh Mush’ab 
Az-Zubairi. Sementara Imam Ahmad, Abu Hatim serta Abu Daud 
tidak menentukan sikap dalam hal itu. Adapun pemyataan bahwa dia 
tergolong sahabat dikemukakan oleh Ibnu A1 Barqi, Ad-Daruquthni 
serta sejumlah ulama lainnya. 

Imam An-Nawawi berkata, “Makna hadits tersebut adalah; A1 
Barra' telah menceritakan kepadaku, dimana dia bukan seorang yang 
dituduh berdusta. Oleh karena itu, hendaklah kalian mempercayai apa- 
apa yang aku kabarkan kepada kalian darinya.” 

Akan tetapi salah seorang ulama muta’akhirin mengkritik hal 
ini, dia berkata, “Seakan-akan beliau tidak memiliki pengetahuan 
tentang ‘ilmu bayan’ 47 karena dalam hal ini terdapat perbedaan sangat 
jelas antara perkataan ‘Fulan seorang yang jujur’ dengan perkataan 
Titian bukan pendusta’. Sebab kalimat pertama menetapkan sifat 
tersebut bagi pemiliknya, sementara kalimat kedua menafikan 
lawannya (pendusta). Dengan demikian, keduanya memiliki 
perbedaan.” Dia mengatakan pula, “Adapun rahasia dalam hal ini, 
bahwa menafikan lawan sifat merupakan jawaban bagi mereka yang 
menetapkannya. Hal ini berbeda dengan menetapkan sifat.” 

Menurut saya, perbedaan antara keduanya adalah bahwa pada 
penetapan sifat ditinjau dari sisi muthahaqahf 6 sedangkan pada 
penafiannya ditinjau dari sisi iltizam. Akan tetapi apa yang dikatakan 
Imam An-Nawawi dapat dibenarkan bila ditinjau dari sisi makna yang 
dikandung oleh kedua kalimat tersebut, karena masing-masing kalimat 
tadi dapat dipahami sebagai penetapan kejujuran seseorang yang telah 


47 Ilinu bayan adalah salah satu cabang ilmu sastra Arab, dimana objek pembahasannya 
adalah mempelajari perbedaan makna ungkapan dalam bahasa Arab - penerj. 

48 Muthabaqah adalah penggunaan suatu kata atau lafazh sama persis seperti apa yang 
dimaksudkan. Misalnya kata kuda bagi satu binatang berkaki empat yang mirip dengan lembu 
serta dapat ditunggangi, dan seterusnya dari sifat-sifat kuda tersebut. Sedangkan iltizam 
adalah konsekuensi dari penggunaan kata atau lafazh. Misalnya dikatakan, “Orang itu tidak 
berdusta”, maka konsekuensinya bahwa ia adalah orang yang jujur- penerj. 


FATHUL BAARI — 303 

kampungsunnah.org 




dipastikan sebagai orang yang jujur. Dengan demikian, tidak ada 
faidahnya karena apa yang dihasilkannya telah ada. Namun mungkin 
untuk diberi makna lain seperti dijelaskan terdahulu, yakni bahwa 
yang dimaksud dari kedua kalimat tersebut adalah memberi gambaran 
bagi suatu persoalan serta memberi kesan mendalam kedalam jiwa 
orang yang men den garkanny a. 

Ibnu Daqiq A1 Id menyebutkan, sebagian ulama mengatakan 
bahwa kalimat tersebut adalah perkataan Abdullah bin Yazid 
berdasarkan perkataan Abu Ishaq yang terdapat pada sebagian 
periwayatan hadits tersebut, dimana dikatakan “Aku mendengar 
Abdullah bin Zaid berkhutbah seraya berkata, ‘Telah menceritakan 
kepada kami A1 Barra' dan dia bukanlah seorang pendusta’.” Lalu 
Ibnu Daqiq A1 Id berkomentar, “Pemyataan ini ada kemungkinan 
untuk dibenarkan.” Saya katakan, namun kemungkinan di sini lebih 
jauh dari yang pertama.” 

Lalu saya menemukan hadits yang dimaksud, dinukii dari selain 
jalur Abu Ishaq dari Abdullah bin Yazid, dimana telah disebutkan, “A1 
Barra' telah menceritakan kepada kami, dan ia bukan seorang 
pendusta.” Riwayat ini dinukii oleh Abu Awanah dalam kitab Shahih- 
nya melalui jalur Muharib bin Datstsar, dia berkata, “Aku mendengar 
Abdullah bin Yazid di atas mimbar berkata...” lalu beliau 
menyebutkan hadits tersebut. 

Adapun asal hadits ini terdapat dalam riwayat Imam Muslim, 
hanya saja tidak disebutkan lafazh, “dan ia bukan seorang pendusta ” ; 
Maka, hal ini memperkuat anggapan bahwa kalimat tersebut adalah 
perkataan Abdullah bin Yazid. 

Catalan 

Imam Ath-Thabrani telah meriwayatkan pada saat membahas 
hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Yazid yang 
tersebut di tempat ini, yaitu sedikit keterangan tentang faktor yang 
menyebabkan beliau menukil hadits ini. Ath-Thabrani telah 
meriwayatkan melalui Abdullah, bahwa dia shalat mengimami orang- 
orang di Kufah, maka mereka meletakkan kepala sebelum ia 
(Abdullah) meletakkan kepalanya; dan mereka mengangkat kepala 
sebelum ia mengangkat kepalanya. Lalu dia menyebutkan hadits 
sebagai bentuk pengingkaran atas perbuatan mereka. 


304 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




eJU?- *y!J <iUl :Jli li) ( apabila beliau mengucapkan 

"sami’aUahu liman hamidah ”). Dalam riwayat Syu’bah dikatakan, bj 

kij {Apabila beliau mengangkat kepalanya setelah 
ruku). Sementara dalam riwayat Imam Muslim melalui Muharib bin 
Datstsar disebutkan, J>' Al ^ : JUii ^Jt juf, gij lit? 

C\3 {Ketika beliau mengangkat kepalanya setelah ruku seraya 

mengucapkan “sami’allahu liman hamidah ”, maka kami masih tetap 
dalam posisi berdiri). 


J&- {hingga berada dalam posisi sujud ) Dalam riwayat 

Isra'il dari Abu Ishaq disebutkan, '£ed Jzr {Hingga 

belaiu meletakkan dahinya di atas tanah ). Riwayat ini akan 
disebutkan pada bab, “Sujud Sahwi”. Imam Muslim menukil riwayat 
serupa melalui Zuhair dari Abu Ishaq. Begitu juga Imam Ahmad 

menukil melalui riwayat Ghundar dari Syu’bah dengan lafazh, Jk- 
OjjJjslJ p JajLA {Hingga beliau sujud, kemudian mereka pun sujud). 


Riwayat ini telah dijadikan dalil oleh Ibnu A1 Jauzi untuk 
menyatakan larangan bagi makmum smemulai melakukan suatu rukun 
shalat sebelum imam selesai melaksanakan rukun tersebut. Tapi 
pemyataan Ibnu A1 Jauzi ditanggapi dengan mengatakan bahwa 
keterangan yang ada pada hadits itu hanyalah mengakhirkan gerakan 
hingga imam berada dalam proses pelaksanaan suatu rukun. Artinya, 
makmum boleh memulai pelaksanaan suatu rukun sesaat setelah imam 
memulainya dan sebelum ia menyelesaikannya. 


Sementara dalam hadits Amr bin Huraits yang dinukil oleh 
Imam Muslim disebutkan, \SsrC> ffLA Si C)\£b 


{Maka tidak ada seorang pun di antara kami yang membungkukkan 
punggungnya hingga Nabi SAW sempurna pada posisi sujud). Dalam 

riwayat Abu Ya’la dari Anas disebutkan, «&' JUp ^3i 'J &&1 J&- 
j* 'pLj {Hingga Nabi SAW tenang dalam posisi sujud). Dua 


riwayat ini sangat jelas menafikan penyertaan gerakan makmum 
dengan gerakan imam. Hadits ini dijadikan dalil tentang waktu 


PATHOL BAARI — 305 

kampungsunnah.org 



thuma’ninah yang cukup lama, namun hal ini perlu dikaji lebih lanjut, 
juga dalil bolehnya makmum melihat imam untuk mengikutinya 
ketika berpindah dari gerakan yang satu ke gerakan yang lain. 


53. Dosa Orang yang Mengangkat Kepalanya Sebelum 

Imam 


jf j&z d : jii yJi & J 

jjol j ‘U*’! J <U! 01 lit pS"^ 

.jcu <r,^> iLi jf jiv 


691. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Adakah salah seorang di antara kamu merasa takut —atau apakah 
salah seorang di antara kamu tidak merasa takut- apabila ia 
mengangkat kepalanya sebelum imam, maka Allah akan menjadikan 
kepalanya seperti kepala keledai, atau Allah menjadikan bentuknya 
seperti bentuk keledai .” 

Keterangan Hadits : 

(Bab dosa orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam ) 
Yakni mengangkat kepala dari sujud, seperti yang akan dijelaskan. 

JJ&u Ul (Adakah salah seorang di antara kamu merasa 

takut) Dalam riwayat A1 Kasymihani disebutkan, 

(Apakah salah seorang di antara kamu tidak merasa takut). 
Sementara dalam riwayat Abu Daud dari Hafsh bin Umar dari 

Syu’bah disebutkan, Ut {Adakah salah seorang di 

antara kamu merasa takut, atau apakah salah seorang di antara kamu 
tidak merasa takut), yakni disertai unsur keraguan. 

J3 <C>ij gj) til {apabila ia mengangkat kepalanya sebelum 
imam) Ibnu Khuzaimah memberi tambahan dalam riwayatnya dari 


306 — FATHUL BAARI 

Rampungsunnah.org 




Hammad bin Zaid, dari Muhammad bin Ziyad, {Dalam 

shalatnya). Sementara dalam riwayat Hafsh bin Umar disebutkan, tsih 

ZJj Mji (Orang yang mengangkat kepalanya sementara 

imam masih sujud ). Hal ini memberi penjelasan bahwa yang dimaksud 
adalah mengangkat kepala dari sujud, sekaligus merupakan bantahan 
bagi mereka yang mengatakan bahwa hadits ini sebagai dalil larangan 
bagi makmum mendahului imam pada saat bangkit dari ruku dan 
sujud. Bahkan yang benar, hadits ini hanya berbicara tentang sujud, 
lalu disertakan ruku’ di dalamnya, dikarenakan keduanya mempunyai 
makna yang mirip. Akan tetapi mungkin pula keduanya dibedakan 
dcngan menyatakan bahwa sujud memiliki keistimewaan tersendiri, 
sebab pada posisi ini seorang hamba sangat dekat dengan Tuhannya; 
dan juga sujud merupakan puncak ketundukan, sehingga hukumnya 
disebutkan secara khusus. Ada pula kemungkinan bahwa masalah ini 
termasuk penggunaan metode iktifa', yaitu cukup menyebutkan 
hukum salah satu dari dua perkara yang serupa, apabila perkara yang 
disebutkan itu memiliki kelebihan dibanding perkara yang tidak 
disebutkan. 

Adapun mendahului imam saat turun untuk ruku dan sujud, 
dikatakan sebagai metode aulawiyah (kelayakan), sebab i’tidal 
(berdiri saat bangkit dari ruku) dan duduk di antara dua sujud 
termasuk wasilah (sarana), sementara ruku’ dan sujud merupakan 
maksud utama. Apabila telah ada dalil yang mewajibkan untuk tidak 
menyelisihi imam dalam masalah yang bersifat wasilah (sarana), 
maka tentu hal itu lebih wajib lagi dalam masalah yang menjadi 
maksud utama. 

Tetapi mungkin dikatakan bahwa argumentasi ini kurang tepat, 
karena bangkit dari ruku dan sujud dapat memutuskan 
kesempumaannya. Sementara terjadinya kekurangan pada sesuatu 
yang menjadi maksud utama lebih berat hukumnya dibandingkan 
apabila teijadi pada sesuatu yang bersifat wasilah (sarana). 

Sementara larangan untuk mendahului imam saat turun dan 
bangkit dalam shalat telah disebutkan dalam riwayat lain yang dikutip 
A1 Bazzar melalui Abu Mulaih 4 ' bin Abdullah As-Sa’di dari Abu 


49 Pada salah satu naskah tertulis, “Abu Fulaih”. 


FATHUL BAARI — 307 

kampungsunnah.org 




Hurairah, dari Nabi SAW, DUaliJt ju Uli jJ ’ja&n 


(Orang yang turun dan bangkit sebelum imam sesungguhnya ubun- 
ubunnya berada di tangan syetan). Hadits ini diriwayatkan pula oleh 
Abdurrazzaq melalui jalur yang sama, namun sanadnya mauquf (tidak 
sampai kepada Nabi SAW) dan inilah yang lebih akurat. 


jUf i'Jyp ill' j» (atau Allah menjadikan bentuknya 

* 

seperti bentuk keledai) Keraguan ini bersumber dari Syu’bah, sebab 
hadits ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi dari Hammad bin 
Sal amah, Ibnu Khuzaimah dari Hammad bin Zaid, Imam Muslim dari 
Yunus bin Ubaid dan Rabi’ bin Muslim, semuanya dari Muhammad 
bin Ziyad tanpa ada unsur keraguans. Adapun Hammad bin Salamah 

dan Hammad bin Zaid mengatakan ( kepala keledai), sedangkan 


Yunus mengatakan SjV' 9 ( bentuk keledai), sementara Ar-Rabi’ 


mengatakan i-r j ( wajah keledai). Secara lahiriah perbedaan ini berasal 
dari sikap para perawi. 

A1 Qadhi Iyadh berkata, “Riwayat-riwayat ini semuanya 
mengarah kepada satu makna, karena wajah berada di kepala, dan 
umumnya bentuk seseorang ada pada bagian kepalanya.” Saya (Ibnu 

Hajar) katakan, kata o'j°yp (bentuk) digunakan pula untuk wajah, 
2 , 

sedangkan lafazh (kepala) para perawinya lebih banyak dan 

maknanya lebih menyelurah sehingga dapat dijadikan pegangan. Lalu 
ancaman ini dikhususkan pada kepala, karenanya merupakan letak 
kesalahan. 

Makna lahiriah hadits melarang makmum mengangkat kepala 
sebelum imam, karena perbuatan tersebut diancam dengan dirubahnya 
bentuk manusia yang merupakan siksaan paling berat. Inilah yang 
ditegaskan oleh An-Nawawi dalam kitab Syarh Al Muhadzdzab. 
Meskipun perbuatan tersebut dikatakan haram, namun mayoritas 
ulama berpendapat bahwa shalatnya dianggap sah meskipun 
pelakunya mendapat dosa. 

Ibnu Umar dalam riwayatnya mengatakan bahwa shalat orang 
tersebut batal. Demikian jugapendapat Imam Ahmad dalam salah satu 
riwayat dari Ibnu Umar, dan merupakan pandangan golongan 
Zhahiriyah. Pendapat mereka ini didasari bahwa larangan terhadap 




suatu perbuatan berkonsekuensi kepada rusaknya perbuatan tersebut. 
Kemudian dalam kitab Al Mughni diriwayatkan dari Imam Ahmad 
bahwasanya dia berkata dalam salah satu risalahnya, “Tidak sah shalat 
orang yang mendahului imam berdasarkan hadits ini.” Dia juga 
berkata, “Kalau shalatnya sah, maka diharapkan ia mendapatkan 
pahala dan tidak dikhawatirkan akan mendapatkan siksa.” 


Selanjutnya para ulama berbeda pendapat dalam memahami 
makna ancaman tersebut. Sebagian mengatakan bahwa mungkin yang 
dimaksud dalam ancaman tersebut bersifat maknawi, karena keledai 
dikenal dengan sifatnya yang dungu. Lalu makna ini digunakan untuk 
orang yang bodoh terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya 
berupa fardhu shalat serta kewajiban mengikuti imam. Makna majaz 
ini diperkuat oleh kenyataan bahwa perubahan bentuk belum pemah 
teijadi meski orang yang melakukan perbuatan tersebut sangat 
banyak. Akan tetapi tidak ada dalam hadits tersebut keterangan bahwa 
yang demikian itu merupakan kemestian dan haras teijadi. Bahkan 
hadits tersebut hanya menunjukkan bahwa pelakunya berada pada 
posisi yang rawan terhadap siksa, dan mungkin saja ancaman tadi 
berlaku baginya. Tidak menjadi keharasan bila seseorang berada pada 
posisi rawan terhadap sesuatu, maka hal itu haras berlaku padanya-. 
Demikian dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al Id. Sementara Ibnu Bazizah 
berkata, “Kemungkinan yang dimaksud dengan perubahan itu adalah 
mengganti bentuk, atau merabah penampilan indrawi maupun 
maknawi, atau kedua-duanya sekaligus.” 


Kemudian ulama yang lain memahami ancaman ini 
sebagaimana makna lahiriahnya, karena tidak ada halangan bila hal itu 
teijadi. Dalam kitab tentang Asyribah (minuman) akan disebutkan 
dalil tentang bolehnya hukuman yang berupa perubahan bentuk 
manusia kepada bentuk yang lain. Hadits yang dimaksud adalah 
riwayat Abu Malik Al Asy’ari dalam pembahasan tentang Al Maghazi 


(peperangan), dimana disebutkan. 


^ ^ O # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

fjd J\ 


(Dan sebagian yang lain diubah bentuknya menjadi kera serta babi 
hingga hari kiamat). Adapun pembahasan selanjutnya mengenai hal 
ini akan diterangkan dalam tafsir surah Al An’aam. 


Pendapat yang memahami ancaman ini sebagaimana makna 
harfiahnya didukung oleh riwayat Ibnu Hibban dari jalur lain dari 


Muhammad bin Ziyad, [jAj kJj <&l 01 (Niscaya Allah akan 


FATHUL BAARI — 309 

kampungstmnah.org 



merubah kepalanya seperti kepala anjing). Nash ini semakin 
meminimalkan kemungkinan bahwa yang dimaksud oleh ancaman 
tersebut adalah makna majaz (kiasan), karena tidak adanya kesesuaian 
seperti yang mereka katakan, yakni sifat dungu yang ada pada keledai. 
Faktor lain yang juga meminimalkan kemungkinan ini adalah 
ancaman tersebut diungkapkan dengan menggunakan kata keija 
bentuk present (fi ’il mudhari ’) serta lafazh yang menunjukkan 
perubahan bentuk tersebut. Apabila yang dimaksud adalah untuk 
menyerupakan orang seperti itu dengan keledai karena kedunguannya, 
maka akan dikatakan, misalnya; “Maka kepalanya adalah kepala 
keledai”. 

Say a mengatakan itu, karena sifat yang dimaksud (yakni 
kedunguan) telah ada pada diri orang yang berbuat demikian saat 
melakukan perbuatan tersebut. Maka tidak sesuai apabila dikatakan 
kepadanya, “Apabila kamu melakukan perbuatan ini, maka 
dikhawatirkan kamu menjadi orang yang dungu”, padahal perbuatan 
itu sendiri lahir dari kedunguannya. 

Sementara itu, Ibnu A1 Jauzi berkomentar sehubungan dengan 
riwayat yang dinukil dengan lafazh, (bentuk). Dia berkata, 

“Lafazh ini menghalangi penakwilan mereka yang mengatakan bahwa 
yang dimaksud adalah kepala himar dalam hal kedunguan.” Namun 
Fonu Al Jauzi tidak menjelaskan hal itu lebih lanjut. 

Dalam hadits ini terdapat sejumlah faidah yang dapat kita petik, 
di antaranya adalah penjelasan tentang kesempumaan rasa sayang 
beliau SAW terhadap umatnya, serta sikap beliau yang senantiasa 
menjelaskan kepada mereka hukum-hukum yang mendatangkan 
pahaia maupun siksa. Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya 
makmum melakukan gerakan shalat bersamaan dengan imam. Namun 
pada hakikatnya hadits ini tidak mengindikasikan ke arah itu, sebab 
secara tekstual hadits itu menunjukkan larangan mendahului imam, 
maka secara implisit terdapat anjuran mengikuti imam. Adapun 
masalah menyertai gerakan imam, maka hal ini tidak disinggung pada 
hadits tersebut. 

Ibnu Bazizah berkata, “Makna lahiriah hadits ini telah dijadikan 
dalil oleh sebagian orang yang tidak berakal untuk menyatakaii 
bolehnya dua dalil saling m e-nasakh (menghapus) satu sama lain.” 


310 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa ini adalah madzhab yang 
dibangun di atas klaim-klaim tanpa didukung oleh dalil. Adapun 
sebagian pendukung madzhab tersebut melandasi pandangan mereka 
dengan dalil-dalil yang membolehkan adanya nasakh, bukan hadits ini 
secara khusus. 

Penulis kitab A l Qabs berkata, “Tidak ada faktor yang 
mendorong seseorang untuk mendahului imam, selain ketergesa- 
gesaan. Adapun solusinya adalah menyadari dengan sepenuhnya 
bahwa ia tidak dapat melakukan salam lebih dahulu daripada imam. 
Oleh karena itu, terburu-buru melakukan gerakan-gerakan itu tidak 
mendatangkan faidah.” Wallahu a'lam. 

§4. Mengangkat Budak dan Mantan Budak Sebagai Imam 



.< 1)1 


Biasanya Aisyah diimami oleh budaknya yang bemama 
Dzakwan dengan membaca muslihaf, sanak pezina, orang Arab badui 
serta anak kecil yang belum baligh, berdasarkan sabda Nabi SAW, 
“Hendaklah yang menjadi imam mereka adalah orang yang paling 
baik bacaannya di antara mereka terhadap Kitabullah (Al Qur'an).” 



692. Dari Ibnu Umar, dia berkata, “Ketika kaum Muhajirin 
pertama mendatangi Ushbah -salah satu tempat di Quba'- sebelum 
kedatangan Rasulullah SAW, maka yang mengimami mereka adalah 


FATHUL BAARI — 311 


kampungsunnah.org 



Salim -mantan budak Abu Hudzaifah- dan dia adalah orang yang 
paling banyak hafal A1 Qur'an di antara mereka.” 


:Jl3 j JCj S p <dll yil SIC J1 u Ji If- 



jir ^ JULIPG 


693. Dari Anas dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Dengarkanlah oleh kalian dan taatilah, meski diangkat seorang 
Habasyah untuk memimpin kalian, yang kepalanya seperti kismis.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab mengangkat budak dan mantan budak sebagai imam ) Ibnu 
A1 Manayyar berkata, “Imam Bukhari tidak menegaskan 
diperbolehkannya hal itu, tetapi dia memberi isyarat ke arah itu 
sebagaimana yang dapat dipahami dari sikap beliau yang 
menyebutkan dalil-dalil tentang kebolehannya.” 

. cdlTj {Aisyah... dan seterusnya ) Riwayat ini 

disebutkan dengan sanad yang lengkap ( maushul) oleh Abu Daud 
dalam kitab Al Mashahif, melalui jalur Ayyub dari Ibnu Abi 
Mulaikah, bahwa Aisyah biasa diimami oleh budaknya yang bemama 
Dzakwan sambil membaca mushhaf. Ibnu Abi Syaibah menukil, dia 
berkata, “Waki’ telah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin 
Urwah, dari Abu Bakar bin Abi Mulaikah, dari Aisyah, bahwasanya ia 
memerdekakan budaknya setelah ia meninggal dunia. Maka, 
budaknya itu mengimaminya pada bulan Ramadhan sambil membaca 
mushhaf. Imam Syafi’i dan Abdurrazzaq meriwayatkan pula melalui 
jalur lain dari Ibnu Abi Mulaikah bahwasanya dia biasa mendatangi 
Aisyah di lembah paling ujung. Dia bersama bapaknya dan Ubaid bin 
Umair, Miswar bin Al Makhramah serta sejumlah orang lain diimami 
oleh Abu Arnr, mantan budak Aisyah, dimana pada saat itu beliau 
masih berstatus budak yang belum dimerdekakan.” Abu Amr yang 
dimaksud adalah Dzakwan. 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang budak sah 
hukumnya menjadi imam. Narnun Imam Malik mengemukakan 
pendapat yang berbeda, dia berkata, “Seorang budak tidak boleli 


312 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 





mengimami orang yang merdeka kecuali apabila ia seorang yang 
mahir membaca A1 Qur'an, maka pada kondisi demikian ia boleh 
mengimami mereka, kecuali pada hari Jum’at karena shalat ini tidak 
wajib atas budak.” Tapi Asyhab menyelisihi pendapat tersebut, ia 
beralasan bahwa shalat Jum’at wajib pula bagi budak apabila ia hadir 
di tempat pelaksanaannya. 

sJAIaJi ,J$ (di mushhaf) Hal ini dijadikan dalil bolehnya orang 

yang shalat dengan membaca mushhaf. Namun sebagian ulama tidak 
membolehkannya, karena ia akan menimbulkan banyak gerakan 
dalam shalat. 50 

£ o ' 

m/j (dan anak pezina) Maksudnya anak hasil perbuatan 

zina. Kalimat ini dikaitkan dengan kalimat, “Dan mantan budak”. 
Akan tetapi keduanya dipisahkan oleh atsar (riwayat) Aisyah. Hal ini 
diabaikan A1 Qurthubi dalam kitab Mukhtashar Al Bukhari, dimana 
dia menempatkan kalimat ini sebagai bagian dari atsar Aisyah. 

Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa anak hasil zina 
diperboehkan menjadi imam. Akan tetapi Imam Malik tidak menyukai 
apabila anak tersebut menjadi imam rawatib (tetap). Alasannya, 
karena ia akan menjadi objek perbineangan manusia, sehingga mereka 
berdosa karenanya. Ada pula yang mengatakan bahwa umumnya anak 
hasil zina tidak ada yang mengajarinya tentang agama, sehingga 
mereka bodoh. 

(orang Arab badui) Yakni orang yang tinggal di daerah 

pedusunan. Mayoritas ulama juga menyatakan sah baginya menjadi 
imam. Imam Malik menyelisihi hal itu dengan alasan bahwa 
penduduk terpencil sangat didominasi oleh kebodohan. Ada pula yang 
mengatakan bahwa umumnya mereka senantiasa melalaikan Sunnah, 
serta tidak mau menghadiri shalat jamaah. 


50 Pendapat yang benar adalah boleh shalat sambil membaca mushhaf sebagaimana yang 
dilakukan oleh Aisyah RA, karena kadang hal itu dibutuhkan. Adapun gerakan yang banyak 
dalam shalat apabila dibutuhkan dan tidak pula berkesinambungan tidak akan membatalkan 
shalat berdasarkan perbuatan Nabi SAW yang metnbawa Umamah binti Zainab saat shalat, 
juga perbuatan beliau yang maju dan mundur saat shalat Kusuf. Wallahu a lam. 


PATHUL BAAR1 — 313 

kampungsunnah.org 




o v e "" * ^ j ° 

tS-Ui (Jan anak kecil yang belum baligh ) Secara 

lahiriah yang dimaksud adalah “A1 Murahiq”. 51 Akan tetapi ada 
kemungkinan yang lebih luas daripada itu, hanya saja di sini ada 
pengecualian anak-anak yang belum mencapai usia “tamyiz” 52 
berdasarkan dalil yang lain. Sepertinya Imam Bukhari memperhatikan 
lafazh yang dinukil untuk melarang hal tersebut, yakni riwayat yang 
disebutkan oleh Abdurrazzaq dari hadits Ibnu Abbas dari Nabi SAW, 
^ ?>: Si (Seorang anak tidak boleh menjadi imam hingga 

ia baligh). Namun sanad riwayat ini lemah. Imam Bukhari 
meriwayatkan pada pembahasan “Penaklukan Makkah” dari hadits 
Amr bin Salimah, bahwa dia biasa mengimami kaumnya sedangkan 
usianya barn tujuh tahun. Lalu dikatakan bahwa Imam Bukhari tidak 
berdalil dengan hadits tersebut di tempat ini, karena Ahmad bin 
Hambal tidak mengemukakan pandangannya sehubungan dengan 
status hadits tersebut. Alasannya, karena hal itu tidak langsung terjadi 
dengan sepengetahuan Nabi SAW; atau ada kemungkinan bahwa yang 
dimaksud beliau adalah mengimami mereka pada shalat sunah, bukan 
shalat fardhu. 

Alasan pertama dapat dijawab, bahwa saat itu adalah masa 
tuninnya wahyu, sehingga tidak akan ada taqrir (pengukuhan) atas 
perbuatan sahabat apabila perbuatan tersebut tidak diperbolehkan. Hal 
ini yang dijadikan dalil oleh Abu Sa’id dan Jabir untuk membolehkan 
‘azl, karena mereka melakukannya pada masa-masa turunnya A1 
Qur'an, seperti yang akan dijelaskan. Di samping itu, utusan yang 
medatangi Amr bin Salimah terdiri dari sejumlah sahabat, sementara 
Ibnu Hazm menukil bahwa di antara mereka tidak diketahui ada yang 
mengingkari hal itu. 

Adapun jawaban alasan kedua, sesungguhnya konteks riwayat 
Imam Bukhari menunjukkan bahwa beliau mengimami mereka dalam 

shalat-shalat fardhu, seperti tampak pada perkataannya, 1%# 
5“>Cah pjjai- 'its 'uS" ^ ^ “ Lakukanlah shalat ini pada waktu ini... 

apabila shalat telah tiba...” (A1 Hadits). Dalam riwayat Abu Daud; 
Amr berkata, “Maka saya tidak pemah menghadiri suatu pertemuan di 

5! A1 Murahiq adalah anak yang berusia hanipir baligh. -penerj. 

52 Usia tamyiz adalah usia dimana seorang anak dapat membedakan maka yang baik dan 
mana yang buruk -peneij. 


314 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




Jarm, 53 melainkan saya menjadi imam mereka.” Hal ini mencakup 
shalat fardhu dan shalat sunah. 


Sedangkan Ibnu Hazm mendukung pendapatnya yang 
menyatakan bahwa huknm anak kecil menjadi imam adalah tidak sah, 
dengan sabda beliau SAW yang memerintahkan agar yang menjadi 
imam adalah yang paling baik bacaannya. Ibnu Hazm berkata, 
“Berdasarkan hal ini, maka yang menjadi imam adalah mereka yang 
termasuk dalarn perintah tersebut. Sementara anak keeil tidaklah 
demikian, sebab ia tidak mempunyai kewajiban. Oleh karena itu, ia 
tidak diperbolehkan menjadi imam.” Akan tetapi kelemahan pendapat 
ini cukup jelas. Sebab kita mengatakan, “Sesungguhnya perintah itu 
ditujukan kepada orang-orang yang baligh agar mengangkat orang 
yang baik bacaannya di antara mereka untuk menjadi imam”, maka 
tertolaklah alasan yang dikemukakan. 

Pendapat yang menyatakan sahnya anak kecil menjadi imam 
juga dikemukakan oleh A1 Hasan A1 Bashri, Asy-Syafi’i dan Ishaq. 
Sementara Imam Malik dan Ats-Tsauri menganggapnya makrah. Lalu 
dari Abu Hanifah dan Ahmad dinukil dua pendapat, namun pendapat 
yang masyhur dari keduanya adalah pendapat yang mengatakan 
sahnya anak kecil menjadi Imam dalam shalat sunah dan tidak sah 
dalam shalat fardhu. 


f&J (berdasarkan 


sabda Nabi SAW, “Mengimami mereka orang yang paling baik 
bacaan Al Qur'an-nya di antara mereka.'’’’') Yakni semua orang yang 
memiliki kemampuan tersebut boleh menjadi imam, baik seorang 
hamba, anak kecil serta selain keduanya. Ini merupakan penggalan 
hadits Abu Mas’ud yang telah kami sebutkan pada bab, “Ahli Ilmu 
Lebih Berhak Menjadi Imam”. Hadits ini diriwayatkan pula oleh 

Imam Muslim dengan lafazh, i»i fjili j»j> ( Hendaklah 


mengimami suatu kaum yang paling baik bacaan Al Qur'an-nya di 
antara mereka). Sementara dalam hadits Abu Sa’id yang dikutip oleh 

Imam Muslim disebutkan, lefts' lit 


(Apabila mereka bertiga maka hendaklah mengimami mereka 
salah satu di antara mereka, dan yang paling berhak di antara 


53 Jarm adalah kabilah Amr bin Salimah. 


FATHUL BAARI — 315 

kampungsunnah.org 




mereka untuk menjadi imam adalah yang paling baik bacaannya). 
Lalu kalimat (yang paling baik bacaannya ) dijadikan sebagai 

dalil bahwa orang kafir tidak sah menjadi imam, sebab tidak ada 
bacaan baginya. 


(ketika kaum Muhajirin pertama datang)'. 


yakni dari Makkah ke Madinah, Hal ini dinyatakan secara tegas oleh 
Ath-Thabrani dalam riwayatnya. 


lijji- OlT (yang mengimami mereka adalah 

Salim, mantan budak Abu Hudzaifah) Dalam kitab Al Ahkam dari 
riwayat Ibnu Juraij, dari Nafi’, diberi tambahan, “Di antara mereka 
terdapat Abu Bakar, Umar, Abu Salamah -yakni Ibnu Abdul Asad- 
Zaid bin Al Haritsah dan Amir bin Rabi’ah Hanya saja keterangan 
bahwa Abu Bakar berada di antara mereka adalah sesuatu yang 
musykil, sebab dalam hadits itu dinyatakan bahwa kejadian tersebut 
berlangsung sebelum kedatangan Nabi SAW, sementara Abu Bakar 
adalah orang yang menyertai beliau SAW dalam perjalanan hijrah. 
Lalu Al Baihaqi hendak memberi solusi bagi kemusykilan itu dengan 
mengemukakan adanya kemungkinan bahwa Salim tetap menjadi 
imam, meski Nabi SAW telah datang. Dengan demikian, benarlah 
pemyataan bahwa di antara mereka terdapat Abu Bakar. Akan tetapi 
kelemahan pandangan ini cukup jelas. Adapun sisi penetapan hukum 
dari hadits ini adalah adanya ijma’ (kesepakatan) para sahabat Quraisy 
yang senior untuk mengedepankan Sahm sebagai imams. 


Salim yang disebutkan dalam hadits ini adalah budak seorang 
wanita Anshar yang kemudian dimerdekakannya. Ketika menjadi 
imam dia masih berstatus sebagai budak. Maka, dari sini tampaklah 
kesesuaian perkataan Imam Bukhari, “Dan budak tidak boleh dilarang 
menghadiri shalat bexjamaah”. Adapun penyebab sehingga Salim 
dinamakan sebagai mantan budak Abu Hudzaifah, adalah karena ia 
senantiasa menyertai Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi’ah setelah 
dimerdekakan, maka Abu Hudzaifah menjadikannya sebagai anak 
angkat. Lalu ketika turun iarangan menisbatkan anak angkat kepada 
bapak angkatnya, maka Salim pun dipanggil dengan sebutan mantan 
budak Abu Hudzaifah, seperti yang akan dijelaskan. Salim mati 
syahid pada peperangan Yamamah di masa pemerintahan Abu Bakar 
RA. 


316 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



lTTji J^a j£"l 01 fj (dan dia (Salim) paling banyak hafalan Al 

Qur'an-nya di antara mereka) ini merupakan isyarat sebab 
diangkatnya Salim untuk mengimami mereka, meski para makmum 
memiliki status sosial yang lebih tinggi darinya. Dalam riwayat Ath- 

Thabrani, OUf 4 jSI (Karena beliau adalah orang yang paling 

banyak hafal Al Qur'an di antara mereka). 

**» 

Ijilldj (dengarkanlah oleh kalian dan taatilah). Yakni 

dalam hal-hal ketaatan kepada Allah SWT. 


J**£*>1 ir!j (meskipun diangkat untuk memimpin) Dalam riwayat 


Imam Bukhari yang terdapat pada kitab Al Ahkam dari Musaddad dari 
Yahya disebutkan, X* OJj (Meski diangkat seorang 

budak Habasyah untuk memimpin kalian). Lafazh ini konteksnya 
lebih jelas dengan judul bab. Setelah satu bab, Imam Bukhari 
menyebutkannya kembali melalui jalur Ghundar dari Syu’bah dengan 

lafazh, &£■ <011 JL? Jli (NabiSAWbersabda 


kepada Abu Dzar, “Dengarkan dan taati. ”) (Al Hadits). Riwayat ini 
dinukil pula oleh Imam Muslim dari Ghundar melalui jalur lain, dari 
Syu’bah, dari Abu Imran Al Juniy, dari Abdullah bin Ash-Shamith, 


dari Abu Dzar, dia berkata. 


ypij of jfrJLij aIIp 


ll~k lilp Olf 01 j (Sesungguhnya kekasihku SAW 


berwasiat kepadaku untuk mendengar dan taat, meski dipimpin oleh 
seorang budak Habasyah dengan telinga atau hidung serta jari-jari 
yang terpotong). 


Al Hakim dan Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur ini, 
“Sesungguhnya Abu Dzar sampai ke Rabzah, sementara qamat untuk 
shalat telah dilakukan, dan ternyata ada seorang budak mengimami 
mereka. Kemudian dikatakan, ‘Ini Abu Dzar’. Maka, budak tersebut 
hendak mundur. Abu Dzar berkata, ’Sesungguhnya kekasihku SAW 
berwasiat kepadaku Lalu disebutkan hadits selengkapnya. Imam 
Muslim meriwayatkan pula dari Ghundar, dari Syu’bah, dari Yahya 
bin Al Hushain, dia berkata, “Aku mendengar nenekku bercerita 
bahwa ia mendengar Nabi SAW berkhutbah pada haji Wada’ seraya 


bersabda, aLi X* Jj (Meski diangkat untuk 


FATHUL BAARI — 317 

kampungsunnah.org 



memimpin kalian seorang budakyang memerintah kamu berdasarkan 
Kitabullah).” Pada riwayat terakhir ini terdapat dua faidah; yaitu 
penentuan batas ketaatan, dan penetapan waktu dikeluarkannya hadits 
ini, yakni pada masa akhir kehidupan Nabi SAW. 

XZi'j Dlf ( seakan-akan kepalanya seperti kismis ). Dikatakan; 

diserupakan dengan kismis karena bentuk kepalanya yang kecil, dan 
hal itu telah dikenal di negeri Habasyah. Namun ada pula yang 
mengatakan bahwa hal itu disebabkan kulit mereka yang hitam. 
Sebagian lagi mengatakan, hal itu disebabkan rambut mereka yang 
pendek dan keriting. 

Adapun konteks hadits ini untuk menyatakan bahwa seorang 
budak sah menjadi imam adalah; apabila kita diperintah untuk 
menaatinya, maka tentu kita diperintah pula untuk shalat bermakmum 
kepadanya. Pemyataan ini dikemukakan oleh Ibnu Baththal. Namun 
kemungkinan pula hal ini ditinjau dari sisi kebiasaan mereka, dimana 
seorang pemimpin pada saat itu juga menjadi imam shalat. 

Hadits ini dijadikan sebagai dalil larangan melakukan 
pemberontakan terhadap penguasa, meskipun mereka berlaku zhalim, 
sebab pemberontakan tersebut umumnya menimbulkan mudharat 
(keburukan) yang lebih besar dibandingkan dengan mudharat yang 
ditimbulkan oleh pengusa yang zhalim. Adapun indikasi hadits adalah, 
bahwa beliau SAW telah memerintahkan untuk menaati seorang 
pemimpin yang berstatus budak dan berasal dari Habasyah, sementara 
kekuasaan tertinggi hanya dipegang oleh bangsa Quraisy. Maka bila 
kekuasaan tertinggi dipegang oleh selain mereka, berarti telah teijadi 
penyelewengan. Perintah untuk menaatinya berkonsekuensi terhadap 
larangan untuk menyelisihinya serta memberontak kepadanya. 

Pemyataan ini dibantah oleh Ibnu A1 Jauzi, bahwa yang 
dimaksud dengan pemimpin di sini adalah pegawai yang ditunjuk oleh 
penguasa tertinggi, dan yang dimaksud dengan ketaatan adalah taat 
kepada perkara yang benar. Akan tetapi sesungguhnya tidak ada 
halangan bila hadits tersebut diberi makna yang lebih luas dari apa 
yang dia katakan, sebab pada kenyataannya terdapat sejumlah 
penguasa tertinggi yang tidak berasal dari bangsa Quraisy, dimana 
mereka mencapainya dengan cara merebut kekuasaan. Pembahasan 
mengenai hal ini akan diterangkan lebih rinci pada kitab Al Ahkam 
(hukum-hukum). Sementara itu sebagian ulama membalik persoalan, 


318 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



dimana mereka justeru menjadikannya sebagai dalil bolehnya 
mengangkat pemimpin dari selain bangsa Quraisy. Namun hal ini 
tertolak, karena tidak ada konsekuensi antara masalah “sah” dan 
“pembolehan”. Wallahu a'lam. 


55. Apabila Imam Tidak Menyempurnakan (Shalat) Sementara 
Orang yang Di belakangnya Menyempurnakannya 


o ✓ I ✓ / £ 


OLi 0 aJIp *1)1 ^ ^ j* <3^ Cj^ 

.'r&j \°jlu\ d\j \y\J 


694. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Mereka shalat untuk kamu; apabila mereka benar maka untuk kamu, 
dan apabila mereka salah maka untuk kamu (pahalanya) dan 
(dosanya) menjadi tanggungan mereka.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab apabila imam tidak menyempurnakan (shalat) sementara 
orang yang di belakangnya menyempurnakannya). Imam Bukhari 
ingin mengisyaratkan hadits Uqbah bin Amir serta selainnya seperti 
yang akan disebutkan. 

D {mereka shalat) yakni para imam. 

o P i ** * 

IjjCoi OU {apabila mereka benar maka untuk kamu), yakni kamu 

mendapat pahala shalat yang kamu kerjakan. Imam Ahmad memberi 
tambahan dalam riwayatnya dari A1 Hasan bin Musa melalui sanad di 

atas, {Dan untuk mereka), yakni bagi mereka pula pahala shalat 

yang mereka keijakan. Riwayat ini telah mencukupi dan tidak perlu 
lagi menentukan lafazh yang tidak disebutkan dalam kalimat di atas. 
Ibnu Baththal berpedoman pada makna lahiriah riwayat yang tidak 
menyebutkan lafazhnya secara lengkap, dia mengklaim bahwa lafazh 
yang tidak disebutkan itu adalah waktu shalat. Dia mendukung 

pendapatnya ini dengan hadits Ibnu Mas’ud dari Nabi SAW, 


FATHUL BAARI — 319 

kampungsunnah.org 




1 j&p C*3jJ' iyUai fill c%ij jl*5 OjJufiJ Catjli OjSfjltf 

&*L) (Kemungkinan kalian akan mendapati kaum yang 


melakukan shalat bukan pada waktunya. Apabila kalian mendapati 
mereka, maka shalatlah di rumah-rumah kalian pada waktunya. 
Kemudian shalatlah bersama mereka dan jadikan shalat ini sebagai 
shalat sunah).” Ini adalah hadits hasan, diriwayatkan oleh An-Nasa'i 
dan lainnya. 


Berdasarkan pandangan ini, maka makna hadits itu 
selengkapnya adalah; apabila mereka melakukan tepat pada waktunya, 
maka kalian dan mereka sama-sama mendapatkan pahala shalat. 
Sedangkan apabila mereka melakukan bukan pada waktunya, maka 
kalian mendapatkan pahala shalat yang telah kalian lakukans. Di sini 
nampak bagaimana Ibnu Baththal mengabaikan keterangan tambahan 
yang tercantum dalam riwayat Imam Ahmad, dimana riwayat ini 
memberi petunjuk bahwa yang dimaksud adalah shalat bersama para 
imam, bukan shalat yang dilakukan sendirian. 


Lafazh yang dinukil oleh Imam Ahmad telah diriwayatkan pula 
oleh A1 Ismaili dan Abu Nu’aim dalam kitab Mustakhraj masing- 
masing, melalui jalur A1 Hasan bin Musa. Sementara itu, Ibnu Hibban 
telah menukil hadits dari Abu Hurairah yang konteksnya sangat jelas 
mendukung makna yang terkandung pada judul bab, yaitu dengan 
lafazh, ‘pj Oti tS^Cah ifpu pfji'i (Akan ada orang-orang 


yang melakukan shalat. Apabila mereka menyempurnakan, maka bagi 
kamu (pahala shalat) dan juga bagi mereka). 


Abu Daud meriwayatkan dari hadits Uqbah bin Amir, dari Nabi 
SAW, aU cJjll LjCpU ji (Barangsiapa yang shalat 

mengimami manusia, dan ia melakukan tepat pada waktunya, maka 
baginya (pahala shalat) dan bagi 

riwayat Imam Ahmad disebutkan, s 

* * 

{Apabila mereka melakukan shalat tepat pada waktunya, 

seraya menyempurnakan ruku dan sujud, maka (pahala) shalat itu 
untuk kamu dan untuk mereka). Riwayat ini memberi penjelasan 
bahwa yang dimaksud adalah lebih luas dari sekedar melakukan shalat 
bukan pada waktunya. 


orang yang diimaminya). Dalam 
j fpl'j hU\ tjk 


320 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Ibnu Mundzir berkata, “Hadits ini menolak pendapat mereka 
yang mengatakan bahwa apabila shalat imam rusak (batal), maka 
shalat orang yang di belakangnya (makmum) ikut rusak pula.” 

/ / o 

01 j (dan apabila mereka salah ) Yakni melakukan 

kesalahan. Maksudnya, bukan kesalahan yang merupakan lawan 
kesengajaan, sebab kesalahan yang tidak disengaja tidak menimbulkan 
dosa bagi pelakunya. A1 Muhallab berkata, “Hal ini merupakan dalil 
bolehnya shalat bermakmum kepada imam yang baik (shalih) ataupun 
fajir (berbuat dosa) apabila ia adalah seorang yang ditakuti.” Ulama 
yang lain memberi penjelasan, “Perkataan Ibnu Baththal ‘Apabila ia 
seorang yang ditakuti’, maksudnya bahwa orang fajir (berbuat dosa) 
hanya dapat diangkat menjadi imam apabila ia adalah pemegang 
kekuasaan.” 

A1 Baghawi mengatakan dalam kitab Syarh Sunnah, bahwa 
hadits ini mengandung dalil tentang orang yang shalat sebagai imam, 
sedangkan ia junub, maka shalat makmum yang ada di belakangnya 
dianggap sah, dan ia (imam) wajib mengulang shalatnya. Ulama 
lainnya menjadikan hadits ini sebagai dalil masalah yang lebih luas 
dari persoalan itu, yakni sahnya shalat bermakmum dengan orang 
(imam) yang meninggalkan sebagian perbuatan shalat, baik berupa 
rukun atau yang lainnya, selama ia (makmum) tidak meninggalkan 
perbuatan tersebut. Ini merupakan salah satu pendapat dalam madzhab 
Syafi’i, narnun dengan syarat bahwa imam tersebut adalah seorang 
khalifah atau orang yang mewakilinya. Adapun pandangan yang 
paling tepat dalam madzhab mereka adalah sahnya shalat dengan 
bermakmum kepada siapa saja, kecuali bila diketahui imam tersebut 
meninggalkan kewajiban shalat. 

Sebagian ulama menjadikan hadits tersebut sebagai dalil 
bolehnya bermakmum kepada siapa saja tanpa ada batasan. 
Pandangan ini berdasarkan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan 
“kesalahan” pada hadits tersebut adalah lawan dari “kesengajaan”. 
Ulama yang berpendapat demikian mengatakan, “Letak perbedaan 
pendapat adalah dalam masalah-masalah yang masuk dalam lingkup 
ijtihad; seperti bermakmum kepada imam yang berpendapat tidak 

perlu membaca basmalah (j*^-^' (*-**«)» basmalah bukan rukun 

bacaan shalat, dan juga tidak termasuk salah satu ayat dari surah Al 
Faatihah. Bahkan ia berpendapat bahwa bacaan surah Al Faatihah 


FATHUL BAARI — 321 

kampungsunnah.org 



dianggap sah tanpa basmalah. Dalam kondisi demikian shalat 
rnakmum tetap sah apabila ia membaca basmalah, karena maksimal 
yang dapat dikatakan kepada imam dalam hal-hal tersebut adalah dia 
telah melakukan kesalahan. Sementara hadits di atas telah memberi 
petunjuk bahwa kesalahan imam tidak merusak shalat rnakmum, 
selama rnakmum tidak melakukan kesalahan.” 


56. Mengangkat Orang yang Terfitnah serta Pelaku Bid’ah 

Sebagai Imam 


ispjb ^J» JlS j 

A1 Hasan berkata, “Shalatlah, dan bid’ahnya menjadi 
tanggungannya.” 


431 ^3 OUp J otii J i J J 4 UuTp 

13 tj, j \j> Jib Jjj j dLijl I Jlis 




^01 31^1 ISU t( >0l JJJ 0 

^ ®^»| I. I 0 i • 1° ^^ f 1^4^ o y s s o o 

jb Jbj blj /r^o-b 


X 'il ^ 01 <sj y -Is 


695. Dari Ubaidillah bin Adi bin Khiyar bahwasanya beliau 
masuk menemui Utsman bin Affan RA yang saat itu terkepung. ia 
berkata, “Sesungguhnya engkau adalah imam bagi semuanya, 
sementara engkau ditimpa apa yang kita lihat, dan shalat mengimami 
kami imam fitnah lalu kami merasa berdosa.” Utsman berkata, “Shalat 
adalah perbuatan terbaik yang dilakukan manusia. Apabila manusia 
berbuat baik, maka berbuat baiklah kepada mereka. Sedangkan 
apabila mereka berbuat buruk, maka jauhilah keburukan mereka.” 

Az-Zubaidi berkata, “Az-Zuhri berkata, ‘Kami berpendapat 
tidak boleh shalat di belakang waria kecuali karena terpaksa’.” 


322 — FATHUL BA ARI 

kampungsunnah.org 



s & & f. 


(Xj aX -H3I yi ju dfC ^ ^ cr- ^ J X 

t' ' *' ?" ' fC- # . " I 0 K 0 1 f" 0 ' 0 1 58 ^ £i 
.A^uj A-uj)j OLj jJj £Jslj ^-«-«»i Iji i 


696. Dari Abu At-Tayyah, bahwasanya ia mendengar Anas bin 
Malik berkata, “Nabi SAW bersabda kepada Abu Dzar, 
‘Dengarkanlah dan patuhi, meskipun terhadap orang Habasyah yang 
kepalanya seperti kismis.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab mengangkat orang yang terfitnah sebagai imam ) Yakni 
orang yang terjerumus dalam fitnah, dimana ia merongrong dan 
melakukan pemberontakan terhadap imam (pemimpin). Namun 
sebagian ulama menafsirkan lebih luas lagi. 

(dan pelaku bid’ah) Yakni setiap orang yang meyakini sesuatu 
yang menyalahi keyakinan Ahlu Sunnah Wal Jama’ah. 

aspjj dXe-j X (Al Hasan berkata, “Shalatlah, dan 

bid’ahnya menjadi tanggungannya). Riwayat ini telah disebutkan 
beserta sanadnya oleh Sa’id bin Manshur dari Ibnu A1 Mubarak, dari 
Hisyam bin Hassan bahwa A1 Hasan ditanya tentang (hukum) shalat 
dengan bermakmum kepada orang yang suka melakukan bid’ah, maka 
A1 Hasan berkata, “Shalatlah di belakangnya, dan bid’ahnya menjadi 
tanggungannya.” 

(imam bagi semuanya) Yakni bagi seluruh jamaah kaum 
muslimin. Dalam riwayat Yunus dikatakan, ftA’t cJlj (dan engkau 
adalah imam) yakni pemegang kekuasaan tertinggi. 

ts'j U ClL S/j (sementara engkau telah ditimpa apa yang kita 
lihat) yakni pengepungan (Utsman telah dikepung). 

a3 (imam fitnah) Yakni pemimpin golongan yang membuat 

fitnah (pemberontakan). Ada perbedaan pendapat dalam memahami 
siapa yang dimaksud. Sebagian mengatakan ia adalah Abdurrahman 
bin Udais A1 Balwa, salah seorang pemimpin orang-orang Mesir yang 
mengepung Utsman. Hal ini dikatakan oleh Ibnu Wadhdhah. 


FATHUL BAARI — 323 

kampungsunnah.org 




sebagaimana dinukil darinya oleh Ibnu Abdul Barr dan selainnya. 
Pemyataan serupa dikemukakan pula oleh Ibnu A1 Jauzi, hanya saja 
dia menambahkan, “Sesungguhnya Kinanah bin Bisyr, salah seorang 
pemimpin mereka, juga shalat mengimami manusia saat itu.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, orang yang disebutkan terakhir oleh 
Ibnu A1 Jauzi adalah yang dimaksud di tempat ini, karena Saif bin 
Umar meriwayatkan hadits pada bab ini dalam kitab Al Futuh melalui 
jalur lain dari Az-Zuhri dengan sanadnya, dimana dikatakan 
kepadanya, Its'f a££' j OlisP ^ 


(Aku masuk menemui Utsman sedang ia saat itu terkepung, dan 
Kinanah shalat mengimami manusia. Maka aku berkata, “Bagaimana 
pendapatmu.. .”) (Al Hadits). 


Yang juga bertindak sebagai imam pada masa pengepungan 
Utsman adalah Umamah bin Sahal bin Hunaif Al Anshari, dengan 
persetujuan Utsman RA. Hal ini diriwayatkan oleh Umar bin Syabah 
dengan sanad shahih, serta diriwayatkan oleh Ibnu Al Madini melalui 
jalur Abu Hurairah. Demikian juga Ali bin Abu Thalib turut shalat 
.mengimami manusia pada masa tersebut, sebagaimana diriwayatkan 
oleh Ismail Al Khaththabi dalam kitabnya yang berjudul Tarikh 
Baghdad, melalui riwayat Tsa’labah bin Yazid Al Hammani, dia 
berkata, Jilai (Jf Par i alf OtS” Cji (Maka ketika hari 

Idhul Adha, Ali datang lalu shalat mengimami manusia). 

Ibnu Mubarak berkata sebagaimana dinukil oleh Al Hasan Al 
Hulwani, eu (Ali tidakshalat mengimami mereka selain 

shalat tersebut). Namun ulama lainnya berkata, cap JLe 

f " o> 

UaJ' (Ali telah mengimami manusia —saat itu - 

dalam sejumlah shalat, demikian juga Sahal bin Hunaif telah 
mengimami mereka). Keterangan ini dinukil oleh Umar bin Syabah 
melalui sanad yang kuat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang 
turut menjadi imam saat itu adalah Abu Ayyub Al Anshari dan 
Thalhah bin Ubaidillah, namun tidak ada seorang pun di antara 
mereka yang dimaksud sebagai imam fitnah. 

Ad-Dawudi berkata, “Maksud perkataannya ‘imam fitnah’, 
yakni imam saat teijadinya fitnah (pemberontakan). Atas dasar ini 
maka yang dimaksud bukan hanya mereka yang memberontak.” Ad- 


324 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Dawudi melanjutkan, “Hal ini dapat dilihat dari sikap Utsman bin 
Affan yang tidak memberi penilaian negatif sedikitpun terhadap orang 
yang mengimami mereka, bahkan beliau mengatakan bahwa 
perbuatan orang itu merupakan amalan yang paling baik.” 

Akan tetapi hal ini menyalahi maksud judul yang diberikan oleh 
Imam Bukhari untuk hadits ini. Jika apa yang dikatakan oleh Ad- 

Dawudi benar, maka lafazh dalam hadits yang berbunyi, (Dan 

kami merasa berdosa) tidaklah sesuai. 

(dan kami merasa berdosa ) Dalam riwayat Ibnu A1 

Mubarak disebutkan, 4** 3>CaJi (Sesungguhnya kami 

merasa berdosa shalat bersamanya). Adapun maksud “merasa 
berdosa” adalah khawatir akan teijerumus ke dalam dosa. Kata 

berasal dari kata o* yang berarti “sempit”. Kemudian kata ini 

digunakan untuk mengungkapkan dosa, sebab dosa dapat 
menyempitkan pelakunya. 

i obCah :Jlai (Beliau berkata, "Shalat adalah sebaik- 

baik...”) Dalam riwayat Ibnu A1 Mubarak disebutkan, 0] 

(Sesungguhnya shalat adalah sebaik-baik ...), dan dalam riwayat 
Ma’qil bin Ziyad dari A1 Auza’i yang dinukil oleh A1 Ismaili 

dikatakan, p-i (Termasuk sebaik-baik.. 

(Apabila manusia berbuat baik maka 

berbuat baiklah) Secara lahiriah Utsman memberi keringanan kepada 
Ubaidillah untuk shalat bersama mereka, seakan-akan Utsman 
berkata, “Keadaan imam yang teijerumus dalam fitnah tidak 
membahayakan bagimu. Bahkan jika ia berbuat baik, maka ikutilah 
dalam kebaikannya dan jauhilah hal yang menyebabkannya 
teijerumus dalam fitnah.” Hal ini sesuai dengan konteks judul bab. Ini 
pula yang dipahami oleh Ad-Dawudi sehingga dia mengemukakan 
adanya lafazh yang tidak tertulis pada kalimat “imam fitnah”. Akan 
tetapi Ibnu A1 Manayyar mengemukakan pandangan yang justeru 
berlawanan dengan pendapat tadi, dia berkata, “Ada kemungkinan 
Utsman beranggapan bahwa shalat di belakang imam tersebut tidak 
sah hukumnya, dan dia memberi isyarat ke arah itu dengan 

FATHUL BAARI — 325 

kampungsunnah.org 



perkataannya, ‘Sesungguhnya shalat adalah sebaik-baik perbuatan...’ 
Karena, shalat yang dikategorikan sebaik-baik perbuatan adalah shalat 
yang benar (sah). Sementara shalat orang yang memberontak adalah 
tidak sah, karena ia berada pada salah satu dari dua keadaan; entah ia 
seorang kafir atau seorang yang fasik.” Demikian perkataan Ibnu A1 
Manayyar. Hal ini beliau kemukakan untuk mendukung 
pandangannya yang menyatakan bahwa shalat dengan bermakmum 
kepada orang yang fasik adalah tidak sah hukumnya. Namun apa yang 
dikatakannya perlu ditinjau kembali, sebab Saif telah meriwayatkan 
dalam kitab A l Futuh dari Sahal bin Yusuf A1 Anshari, dari bapaknya, 
dia berkata, “Orang-orang tidak menyukai shalat bermakmum kepada 
orang-orang yang mengepung Utsman, dia berkata, ‘Barangsiapa yang 
mengajak shalat, maka hendaklah kalian memenuhi ajakannya’.” 


Hal ini sangat tegas menyatakan bahwa maksud perkataan 
Utsman, “Shalat adalah sebaik-baik..merupakan izin darinya untuk 
shalat bermakmum kepada imam fitnah tersebut, dan ini mendukung 
apa yang dipahami oleh Imam Bukhari dari lafazh hadits yang 
berbunyi “imam fitnah”. 


Sa’id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur Makhul, dia 
berkata, “Mereka berkata kepada Utsman, of 

a 

jkd' (Sesungguhnya kami merasa berdosa untuk shalat 


dengan bermakmum kepada orang-orang yang mengepungmu ), lalu ia 
menyebutkan sama seperti hadits Az-Zuhri. Namun sanad riwayat ini 
munqathi’ (terputus), hanya saja ada riwayat lain yang 
menguatkannya.” 

' * i ' 

\jjt-llil tilj (apabila mereka berbuat buruk maka jauhilah). 

Ini merupakan peringatan dan anjuran supaya tidak terjerumus ke 
dalam fitnah dan semua perkara mungkar; baik berupa perkataan, 
perbuatan maupun keyakinan. Dalam riwayat ini terdapat anjuran 
untuk menghadiri shalat jamaah, khususnya ketika terjadi fitnah agar 
peipecahan tidak semakin melebar. Di samping itu bahwa shalat 
dengan bermakmum kepada orang yang hakikatnya makruh untuk 
shalat dimakmumi adalah lebih baik daripada meninggalkan jamaah. 
Hadits ini merupaKan bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa 
shalat jamaah tidak sah tanpa seizin imam (pemimpin). 




viJAiSi (Waria ) Lafazh ini dinukil dalam dua versi; pertama 

adalah Al Mukhannits, dan yang kedua adalah Al Mukhannats. 
Maksud Al Mukhannits adalah orang yang gerak-geriknya menyerupai 
wanita, sementara maksud Al Mukhannats adalah orang yang 
dipermak menjadi wanita. Makna kedua inilah yang dikatakan oleh 
Abu Abdul Malik -seperti dinukil oleh Ibnu At-Tin- sebagai makna 
yang dimaksud dalam hadits tersebut. Alasannya bahwa makna 
pertama, tidak ada larangan untuk shalat dengan bermakmum 
kepadanya, sebab yang demikian merupakan asal penciptaannya: 
Akan tetapi argumentasi ini dibantah bahwa yang dimaksud adalah 
orang yang sengaja menyerupai wanita, dimana hal ini merupakan 
bid’ah yang sangat buruk. Berdasarkan hal ini, maka Ad-Dawudi 
memperbolehkan bahwa kedua makna tersebut merupakan makna 
yang dimaksud hadits di atas. 

Ibnu Baththal berkata, “Imam Bukhari sengaja menyebutkan 
masalah shalat dengan bermakmum kepada waria di tempat ini, karena 
orang yang seperti ini termasuk orang yang hidupnya terjerumus 
dalam fitnah.” 


jjjAr 59 *^S (kecuali karena kondisi darurat ) Yakni seperti 

orang itu memiliki kekuasaan atau diutus oleh penguasa, maka shalat 
jamaah tidak boleh ditinggalkan dengan sebab itu. Ma’mar 
meriwayatkan dari Az-Zuhri tanpa dibatasi dengan kondisi darurat, 
sebagaimana dinukil oleh Abdurrazzaq dari Ma’mar dengan lafazh, 
4 j p°jj Si CkA'jf % :JtS VcJAiiti :cJi (Aku bertanya, “Bagaimana 


dengan waria?” Az-Zuhri menjawab, ‘‘Tidak! Tidak ada kemuliaan 
baginya, dan tidak boleh pula bermakmum kepadanya,”) Akan tetapi 
pemyataan ini dipahami berlaku dalam kondisi yang normal. 


^islj (dengarkan dan taati ) Pembicaraan mengenai hadits 

ini telah disebutkan pada bab terdahulu. Ibnu Al Manayyar berkata, 
“Sisi masuknya hadits ini pada bab di atas, bahwasanya sifat seperti 
itu umumnya didapatkan pada bangsa non-Arab yang baru masuk 
Islam, dimana pengetahuan tentang masalah agamanya sangat minim. 
Kondisi demikian akan menyebabkannya teijerumus dalam perbuatan 
bid’ah. Paling tidak, perbuatannya yang maju menjadi imam padahal 
dia tidak berhak melakukan hal itu.” 


FATHUL BAARI — 327 

kampungsunnah.org 



57. Berdiri di Samping Kanan Imam dengan Posisi Sejajar 
Apabila Hanya Dua ©rang 


(_5? ^ aUI 

p-i iCj\jS"j £-^jl j*JL* j aJLp <Ut Alii <J 

a ✓ ^ .0 ^ . j> 

s o s | x • s o s ,SS . S S o ✓ J O > . ^ ... w* t ^^ 

t41~4j OjL-J C^uis C^xS 1^13 |*J C^u 

s " s s s 

: Jl3 jl— aJs-^p (j5 i»- |*Ij j*-> tolis j 

.O^ajl ^jl £ ^ — 4 | g - . jg-> - 


697. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Aku bermalam di rumah 
bibiku, Maimunah, maka Rasulullah SAW shalat Isyak Lalu datang 
dan shalat empat rakaat, kemudian tidur. Lalu shalat, maka aku datang 
dan berdiri di samping kirinya, lalu beliau menempatkanku di samping 
kanannya. Beliau SAW shalat lima rakaat, kemudian shalat dua 
rakaat. Lalu beliau tidur hingga aku mendengar suara dengkumya - 
atau ia berkata: suara nafasnya- kemudian beliau keluar untuk shalat 
(Subuh).” 


Keterangan Hadits : 

(Bab berdiri) Yakni makmum. 

(Di samping kanan imam ) Tidak termasuk di dalamnya orang- 
orang yang berada di belakangnya atau tidak searah dengannya. 

(Dengan posisi sejajar) Tidak termasuk di dalamnya orang- 
orang yang jauh di samping imam. Demikian dikatakan oleh Ibnu A1 
Manayyar. Akan tetapi yang nampak dari lafazh tersebut bahwa 
perkataannya “Di sampingnya” tidak mencakup orang-orang yang 
berada jauh dari imam. Sementara maksud “Dengan posisi sejajar” 
adalah tidak lebih maju atau lebih ke belakang dari posisi imam. 
Namun hadits yang disebutkan Imam Bukhari tidak terlalu relevan 
dengan persoalan ini. Untuk itu sebagian ulama madzhab kami 
mengatakan, “DIsukai bagi makmum berdiri sedikit lebih ke belakang 
daripada imam.” Akan tetapi sepertinya Imam Bukhari hendak 


328 — FAT2I5JL BAARI 

kampungsunnah.org 





mensinyalir lafazh yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan 
hadits ini, yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang Thaharah 
(bersuci) dari riwayat Makhramah, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas 

dengan lafazh, cddsh (Maka aku berdiri di sampingnya). Lafazh 

ini secara lahiriah menyatakan bahwa posisi Ibnu Abbas sejajar 
dengan Nabi SAW. Abdurrazzaq meriwayatkan kisah serupa dari Ibnu 
Juraij, dari Atha' dari Ibnu Abbas. 

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata, “Aku bertanya 
kepada Atha', ‘Seorang shalat bersama imam, dimanakah posisinya 
dari imam?’ Beliau berkata, ‘Di sampingnya’. Aku bertanya, ‘Apakah 
ia sejajar hingga berada pada satu barisan dengannya, sehingga tidak 
ada yang lebih ke depan?’ Beliau menjawab, ‘Benar’. Saya bertanya 
lagi, ‘Apakah engkau suka bila ia sejajar dengan imam hingga tidak 
ada tempat yang renggang di antara keduanya?’ Dia menjawab, 
‘Benar’.” 

Sementara dalam kitab Al Muwalhiha diriwayatkan dari 
Abdullah bin Utbah bin Mas’ud, dia berkata, “Aku masuk menemui 
Umar bin Khaththab di siang hari. Aku mendapatkannya sedang shalat 
sunah. maka aku pun berdiri di belakangnya. Lalu beliau 
mendekatkanku kepadanya hingga aku sejajar dengannya di sebelah 
kanan.” 

Sebagian ulama telah menukil adanya kesepakatan bahwa 
apabila makmum satu orang, maka ia berdiri di sebelah kanan imam. 
Dalam hal ini tidak ada yang menyelisihinya kecuali An-Nakha’i, dia 
berkata, “Apabila makmum satu orang, maka ia berdiri di belakang 
imam. Jika sampai imam ruku dan belum datang seorang pun, maka ia 
mengambil posisi di samping kanan imam.” Pendapat ini dinukil oleh 
Sa’id bin Manshur. Sebagian ulama mencoba memberi penjelasan 
tentang pandangannya, bahwa imam merupakan tempat berkumpulnya 
jamaah, berdasarkan hal itu maka makmum tetap berada di belakang 
imam. 

Penjelasan ini cukup baik, akan tetapi pendapat tersebut 
menyalahi nash, sehingga dianggap sebagai qiyas (analogi) yang 
rancu. Menurut saya, Ibrahim An-Nakha’i mengatakan hal itu dalam 
kondisi adanya keyakinan yang kuat akan datangnya makmum yang 
kedua. Sa’id bin Manshur meriwayatkan dari An-Nakha’i, bahwa dia 


FATHUL BAARI — 329 

kampungsunnah.org 



berkata, “Terkadang aku berdiri di belakang A1 Aswad seorang diri 
hingga muadzdzin datang.” 

Imam A1 Baihaqi menyebutkan bahwa hadits dalam bab ini 
memberi faidah berupa larangan bagi makmum imtuk mengambil 
posisi lebih ke depan daripada imam, berbeda dengan pandangan 
Imam Malik. Hal itu berdasarkan riwayat Imam Muslim yang 

menyebutkan, If ojCJ If ola i ( Maka 

aku berdiri di bagian kirinya lain beliau memutarku lewat 
belakangnya hingga menempatkanku di bagian kanannya), akan tetapi 
pemyataan ini perlu ditinjau kembali. 


58. Apabila Seseorang Berdiri di sebelah Kiri Imam, Lalu 
Imam Memindahkannya ke Sebelah Kanannya, maka Shalat 
Keduanya Tidak Batal 


cu-J :Jl5 L-glp <dJl ^£>j ( j£s- jjl je- ^Xf- ^1 

' * ' ' * it 

^15 p talliJl Ctiij aIIp <dJl <j yX» Jcf 

' ' ' ' # ✓ ^ ' s " s '**<>*' * 

dJ^ki <jf ( s ^* Sx ® tojU-o C— 

- * * ^ O f £ „ f si 

r y*s oil ^l til c^tij l ^ s> ~ l* - * J ® 

y & s 

ft* ✓ ✓/’ o »>■ . ✓ . 

.Ifyyj ^jL^sJ 


y y y 


.£UJb LZy : JUi QC 4 j Jli 


698. Dari Kuraib -rnantan budak Ibnu Abbas- dari Ibnu Abbas 
RA, dia berkata, “Aku tidur di rum ah Maimunah, sedangkan Nabi 
SAW bersamanya pada malarn itu. Beliau SAW wudhu lalu berdiri 
melaksanakan shalat, maka aku berdiri di sebelah kirinya. Lalu beliau 
memegangku dan menempatkanku di sebelah kanannya. Beliau SAW 
shalat tiga belas rakaat, kemudian tidur hingga mendengkur; dan 
menjadi kebiasaan beliau apabila tidur mendengkur. Kemudian beliau 
di datangi oleh muadzdzin, maka beliau keluar dan shalat (Subuh) 
tanpa mengulangi wudhunya.” 


330 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Amr berkata, “Aku menceritakan hal ini kepada Bukair, maka 
dia berkata, ‘Kuraib telah menceritakan hal itu kepadaku’.” 


Keteranean Hadits : 

(Bab apabila seseorang berdiri di sebelah kiri imam... dan 
seterusnya) Konteks hadits Ibnu Abbas dengan persoalan ini adalah; 
beliau SAW tidak menyatakan bahwa shalat Ibnu Abbas batal, meski 
pada awalnya Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri beliau SAW. Namuji 
dinukil dari Imam Ahmad bahwa shalat orang yang berdiri di samping 
kiri imam dianggap batal, alasannya karena Nabi SAW tidak 
menyetujui sikap Ibnu Abbas yang berdiri di samping kirinya. 
Pendapat pertama merupakan pandangan jurnhur (mayoritas) ulama, 
bahkan Sa’id bin A1 Musayyab berkata, “Sesungguhnya posisi 
makmum apabila satu orang berada di bagian kiri imam.” Akan tetapi 
tidak ada seorang ulama pun yang mengikuti dan menguatkan 
pendapatnya. 

if 

{maka beliau memegangku dan menempatkanku) 

Telah disebutkan bahwa beliau memutar melewati belakangnya. Hal 
ini dijadikan dalil bahwa perbuatan seperti ini termasuk perbuatan 
yang tidak merusak shalat, seperti yang akan diterangkan. 


59. Apabila Imam Tidak Berniat Untuk Mengimami, lalu 
Orang-orang Datang dan la Mengimami Mereka 


fa g* di J k aZ? L, :Jis £ 


° • ' f. . O O O ' * e " jo t J o'' O 


699. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Aku bermalam di rumah 
bibiku, maka Nabi SAW berdiri melakukan shalat di sebagian malam, 
lalu aku berdiri melakukan shalat bersamanya, Aku berdiri di bagian 
kirinya, maka beliau memegang kepalaku dan menempatkanku di 
bagian kanannya.” 


FATHUL BAARI — 331 

kampungsunnah.org 




Keterangan Hadits : 


(Bab apabila imam tidak bemiat untuk mengimami... dan 
seterusnya) Imam Bukhari tidak menetapkan hukum persoalan ini 
dengan tegas, karena adanya berbagai kemungkinan dalam hadits 
tersebut. Di samping itu, pada hadits Ibnu Abbas tidak ada pemyataan 
tegas bahwa Nabi SAW tidak bemiat untuk menjadi imam, 
sebagaimana tidak ada juga keterangan bahwa beliau bemiat menjadi 
imam; baik pada permulaan shalat maupun setelah Ibnu Abbas berdiri 
melakukan shalat bersamanya. Akan tetapi sikap beliau SAW yang 
menempatkan Ibnu Abbas pada posisi makmum mengindikasikan 
bahwa beliau SAW bemiat menjadi imam setelah kehadiran Ibnu 
Abbas. Adapun masalah bemiat sejak permulaan shalat, maka hukum 
asalnya bahwa beliau SAW tidak bemiat sebagai imam. Masalah ini 
merupakan salah satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. 

Pandangan yang paling benar menurat madzhab Syafi’i bahwa 
ftiat imam untuk mengimami tidak menjadi syarat sahnya shalat bagi 
makmum. Ibnu A1 Mundzir mendukung pendapat ini dengan dasar 
hadits Anas tentang Rasulullah SAW yang shalat pada bulan 
Ramadhan, dia berkata, “Maka aku (Anas) datang dan berdiri di 
samping beliau, lalu datang orang lain dan berdiri di sampingku, 
iiingga berkumpul sejumlah orang. Ketika Rasulullah SAW 
merasakan kehadiran kami, maka beliau meringkas shalatnya.” (A1 
Hadits). Hal ini memberi asumsi yang kuat bahwa beliau SAW tidak 
bemiat untuk menjadi imam pada saat memulai shalat. Meski 
demikian mereka shalat bermakmum kepadanya, dan beliau SAW pun 
tidak mengingkari perbuatan mereka. Hadits yang dikemukakan oleh 
Ibnu Mundzir adalah hadits shahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim 
dan disebutkan oleh Imam Bukhari tanpa sanad lengkap ( mu’allaq ) 
seperti yang akan diterangkan pada pembahasan tentang shiyam 
(puasa). 


Adapun Imam Ahmad, dia membedakan antara shalat sunah dan 
shalat fardhu. Dia mensyaratkan hal itu pada shalat fardhu dan tidak 
pada shalat sunah. Akan tetapi pendapat Imam Ahmad kurang tepat 
berdasarkan hadits Abu Sa’id, (Sesungguhnya Nabi SAW melihat 

seorang laki-laki shalat sendirian, maka beliau bersabda, *5/1 


'•& “Adakah seseorang yang mau bersedekah 


kepada orang ini, dimana ia shalat bersamanya? ”). 


@32 — FATHUL BAAR1 

kampungsunnah.org 




Riwayat ini dinukil oleh Abu Daud dan digolongkan sebagai 
hadits hasan oleh Imam Tirmidzi. Sedangkan Ibnu Khuzaimah, Ibnu 
Hibban serta A1 Hakim mengategorikannya sebagai hadits shahih. 


60. Apabila Imam Memperpanjang (Shalat) Semen tara 
Seseorang Memiliki Kepentingan, Lain la Keluar dan Shalat 


4lip 4lil t jLp 'JS\ JfiX, <3hT J Z* iUi Dl 4JJioIp 'Jy y\s>r 


rJs* r" 


700. Dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Mu’adz bin Jabal 
biasa shalat bersama Nabi SAW, kemudian pulang lalu mengimami 
kaumnya. 




J^1 ilii jlif :JU 4iJiJuP :Jl5 yJX- 

* ' * 

S-> 4^3 fjli p jUl-J 4liP 4 JJI jJLU ^J3l 

A jk ^ 1 & Jj\l r liUi otso L>>!b (0>il) 

j#'' ^ ^ ' q i. s * s ** x ** X ^ ^ ✓✓ & 

cbjli chjli tbJii ;JlS jl (jl jA (L>3^j) t<l)bs cDka t<3bi ijlii ^JL «j 

& 

xS^ Si jis. jU£j» JjjL 


701. Dari Amr, dia berkata, “Aku mendengar Jabir bin Abdullah 
berkata bahwa biasanya Mu’adz bin Jabal shalat bersama Nabi SAW, 
kemudian pulang lalu mengimami kaumnya Suatu ketika beliau 
shalat Isya' dan membaca AI Baqarah. Maka seorang laki-laki 
berbalik, dan sepertinya Mu’adz mencelanya. Lalu berita ini sampai 
kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, ‘ Orang yang banyak 
berbuat fitnah... orang yang banyak berbuat fitnah... orang yang 
banyak berbuat fitnah.. .(tiga kali)’ atau beliau bersabda, ‘ Pembuat 
fitnah... pembuat fitnah... pembuat fitnah’. Lalu beliau SAW 
memerintahkannya (membaca) dua surah yang merupakan surah 


FATHUL BAARI — 333 

kampungsunnah.org 





sedang di antara surah-surah A1 Mufashal.” 54 Amr berkata, “Aku tidak 
hafal kedua surah itu.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab apabila imam memperpanjang (salat) sementara 
seseorang -yakni makmum- memiliki kepentingan lain ia keluar dan 
shalat). Judul bab ini merupakan kebalikan judul sebelumnya, karena 
pada bab sebelumnya menjelaskan tentang bolehnya bermakmum 
kepada orang yang tidak bemiat menjadi imam, sementara pada bab 
ini menjelaskan bolehnya makmum memutuskan shalat dengan imam. 

Adapun perkataan Imam Bukhari pada judul bab, “Lalu ia 
keluar”, kemungkinan yang dimaksud adalah keluar dari keterikatan 
dengan imam, atau keluar dari keterikatan dengan shalat, atau keluar 
dari masjid. Ibnu Rasyid berkata, “Maksudnya secara lahiriah bahwa 
orang itu keluar dari masjid lalu shalat di rumahnya. Inilah yang 

diindikasikan oleh perkataarmya, ( Maka laki-laki itu 

berbalik ).” Ibnu Rasyid berkata pula, “Seakan-akan yang 
menyebabkan orang itu shalat di rumahnya adalah sabda beliau SAW 
ketika melihat seseorang yang sedang shalat, ‘Apakah dua shalat 
dilakukan bersamaan 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa kenyataannya tidaklah 
demikian, karena sesungguhnya dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, 


^ Jbai <J^' {Maka laki-laki tersebut berbalik lalu 


shalat di pojok masjid). Riwayat ini masih mengandung kemungkinan 
bahwa laki-laki itu hanya memutuskan keterkaitan dengan imam, atau 
keluar dari shalat sekaligus. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, 


^ {Maka laki-laki itu menyimpang dari 


imam lalu salam kemudian shalat sendirian). 


Ketahuilah, bahwa hadits ini telah diriwayatkan dari Jabir oleh 
Amr bin Dinar, Muharib bin Datstsar, Abu Az-Zubair dan Ubaidillah 
bin Miqsam. Riwayat Amr yang dikutip oleh Imam Bukhari di tempat 
ini berasal dari Syu’bah, sementara riwayat Amr yang beliau kutip 


54 surah-surah Al Mufashal adalah surah-surah pendek- penerj. 

j5 Maksudnya, laki-laki tersebut shalat sendirian sementara shalat beijamaah sedang 
berlangsung pada tempat yang sama- pemeij- 


334 ~ FATHUL BAAR1 

kampungsunnah.org 





dalam pembahasan tentang “A1 Adab” berasal dan Sulaim bin 
Hayyan. Riwayat Amr yang dikutip oleh Imam Muslim berasal dari 
Ibnu Uyainah. Adapun riwayat Muharib akan disebutkan setelah dua 
bab kemudian, dan riwayat ini dikutip pula oleh An-Nasa'i diiringi 
oleh riwayat Abu Shalih. Riwayat Az-Zubair dinukil oleh Imam 
Muslim, sedangkan riwayat Ubaidillah dikutip oleh Ibnu Khuzaimah. 
Hadits ini memiliki jalur-jalur periwayatan yang lain, aku akan 
menyebutkan apa-apa yang dibutuhkan seraya menisbatkan kepada 
sumbemya. Hanya saja aku menyebutkan hal ini lebih dahulu untuk 
memudahkan pemahaman. 




{shalat bersama Nabi SAW) Imam 


Muslim member! tambahan dalam riwayatnya melalui Manshur dari 
Amr, e^li WA** {Shalat Isya' yang akhir), hal ini memberi indikasi 


bahwa shalat yang senantiasa dilakukan oleh Mu’adz sebanyak dua 
kali adalah shalat Isya', 

{kemudian beliau pulang dan mengimami 

"a ° * 

kaumnya). Dalam riwayat Manshur disebutkan, ebCall dJLb ^ 

{.Maka beliau mengimami mereka pada shalat tersebut). Sementara 
dalam riwayat Imam Bukhari yang terdapat dalam pembahasan 

tentang “A1 Adab” (Tata Krama) disebutkan, ck£a}\ JCaJ {Bebop 

melakukan shalat itu dengan mengimami mereka), yakni shalat yang 
disebutkan sebelumnya. Riwayat-riwayat ini menjadi bantahan bagi 
mereka yang mengatakan bahwa shalat yang dilakukan oleh Mu’adz 
bersama Nabi SAW bukan shalat yang dia lakukan saat mengimami 
kaumnya. 


Kemudian dalam riwayat Ibnu Uyainah disebutkan, SIIJ 

ill yii {Maka suatu malam beliau 


shalat Isya ' bersama Nabi SAW, kemudian beliau mendatangi 
kaumnya lain shalat mengimami mereka). Dalam riwayat A1 Humaidi 

dari Ibnu Uyainah disebutkan, ^ ^ ^i ^ 

{Kemudian dia kembali ke Bani Salimah lalu melakukan shalat 
dengan mereka). Tapi riwayat ini tidak bertentangan dengan riwayat 
sebelumnya, sebab kaumnya Mu’adz adalah Bani Salimah. Dalam 


FATHUL BAARI — 335 

kampungsunnah.org 



riwayat Asy-Syafi’i dari Mu’adz disebutkan, ^ te'jL l^XsuS f 

'4J^ {Kemudian beliau balik dan melakukan shalat itu dengan 
mengimami kaumnya di Bani Salimah). Sedangkan dalam riwayat 
Imam Ahmad, ’{ffj- (U (Kemudian beliau balik lain mengimami 
kami). 

s e & s 

s-te* J' (lalu shalat Isya ') Demikian yang disebutkan dalam 

mayoritas riwayat. Namun dalam riwayat Abu Awanah dan Ath- 

e s e> 

Thahawi melalui jalur Muharib disebutkan, o Xd\ L {Beliau 

shalat Maghrib dengan mengimami sahabat-sahabatnya). Demikian 
pula yang terdapat dalam riwayat Abu Zubair. Apabila dipahami, 
peristiwa ini teqadi lebih dari sekali; atau yang dimaksud dengan 
“Maghrib” adalah shalat Isya' dalam konteks majaz (kiasan), maka 
kedua versi riwayat itu dapat dipadukan. Adapun apabila tidak 
dipahami demikian, maka versi yang terdapat dalam Shahih Bukhari 
lebih patut untuk dijadikan pedoman. 

O s s s 

(Oj&jI) o {lalu beliau membaca Al Baqarah). Hal ini 

dijadikan dalil untuk membantah mereka yang berpendapat makruh 
mengatakan “Al Baqarah”, karena yang seharusnya dikatakan adalah 
surah Al Baqarah. Akan tetapi dalam riwayat Al Ismaili dari Al Hasan 
bin Sufyan dari Muhammad bin Basysyar (guru Imam Bukhari pada 

riwayat ini) disebutkan, iy^> 1^51 {Lalu beliau membaca surah Al 

Baqarah), dan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan lafazh yang 
serupa dengannya. Sementara dalam riwayat Imam Bukhari dalam 

pembahasan tentang “Al Adab” (tata krama) disebutkan, oyi-h 

{Maka beliau mengimami mereka dengan membaca Al Baqarah). 
Secara lahiriah, penghapusan atau penulisan kata “surah” bersumber 
dari perawi hadits. 


Maksud “membaca surah Al Baqarah” adalah memulai 
membacanya. Hal ini dinyatakan secara tegas oleh Imam Muslim 

dengan lafazh, 5gcsils {Maka beliau memulai membaca surah 
Al Baqarah). Sementara dalam riwayat Muharib disebutkan, SjJ** 5 
frCJl jt eyyl {Maka beliau membaca surah Al Baqarah atau An- 


336 — FATHUL BAAJRI 

kampungsunnah.org 



Nisaa'), yakni disertai keraguan. Kemudian dalam riwayat As-Sarraj 

dari Mis’ar dari Muharib disebutkan, (Maka beliau 

* / 

membaca surah Al Baqarah dan surah An-Nisaa'). Demikian aku 
melihat manuskrip Az-Zaki Al Barzali. Bila hal ini akurat, maka 
kemungkinan Mu’adz membaca surah Al Baqarah pada rakaat 
pertama dan surah An-nisaa' pada rakaat kedua. 

Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Buraidah disebutkan 
dengan sanad yang akurat, &CJi cJjsil \'ji i (Maka beliau membaca 

surah iqtarabat as-saa’ah). Tapi riwayat ini menyalahi yang urn urn 
(syadz) kecuali bila dipahami bahwa peristiwa tersebut teijadi lebih 
dari satu kali. 


Dalam riwayat-riwayat yang disebutkan tidak tercantum 
keterangan nama laki-laki yang dimaksud, tetapi Abu Daud Ath- 
Thayalisi meriwayatkan dalam Musnad-nya serta Al Bazzar dari 
Thalib bin Habib, dari Abdurrahman bin Jabir dari bapaknya, di'a 

/ * ** * '' * o " ****** o * * o'' o H ** o * o * & * 

berkata jusiJl o%p iUwj Jtl/Jjl f jr j* 

53 *-*j am.Jp iyj*j (Hazm bin Ubay bin Ka’ab melewati 

if *• ' 

Mu ’adz bin Jabal, sementara beliau sedang shalat mengimami 
kaumnya shalat Isya '. Maka beliau membaca surah yang sangat 
panjang, sementara Hazm membawa serta unta pengangkut air untuk 
menyiram tanaman ) (Al Hadits). 

Al Bazzar berkata, “Kami tidak mengenal seorang pun yang 
menyebutkan nama laki-laki tersebut dalam riwayat Jabir kecuali Ibnu 
Jabir.” Abu Daud meriwayatkan dalam kitab As-Sunan melalui jaliir 
lain dari Thalib, lalu dijadikannya sebagai riwayat Ibnu Jabir dari 
Hazm sebagai pelaku kisah ini. Namun Ibnu Jabir tidak bertemu 
dengan Hazm. Di samping itu disebutkan dalam riwayatnya, “ Shalat 
Maghrib.''’ Hal ini sama dengan perbedaan yang dinukil dalam riwayat 
Al Muharib. 

Ibnu Lahi’ah meriwayatkan dari Abu Zubair, dari Jabir, dengan 
menyebutkan nama Hazim, tetapi sepertinya perubahan ini 
dilakukannya sendiri. Riwayat ini dinukil oleh Ibnu Syahin melalui 
sanadnya. Kemudian Imam Ahmad, An-Nasa' i, Abu Ya’la, serta Ibnu 
As-Sakan meriwayatkan melalui sanad shahih dari Abdul Aziz bin 

Shuhaib, dari Anas, dia berkata, 01 jjJ 'J>j fry- jlT 


FATHUL BAARI — 337 

kampungsunnah.org 



4&J (Suatu ketika Mu ‘adz sedang shalat mengimami kaumnya, 

lain Haram masuk sementara ia hendak menyiram pohon kurmanya). 


Sebagian ulama menduga bahwa yang dimaksud adalah Haram 
bin Milhan, paman Anas. Pendapat inilah yang ditegaskan A1 Khathib 
dalam kitab Al Mubhamat, akan tetapi saya tidak menemukan dalam 
riwayat penyebutan nasab laki-laki tersebut. Ada pula kemungkinan 
ini hanyalah perubahan dari kata “Hazm”, sehingga tampaklah 
keserasian semua riwayat yang ada. Nampaknya, ini juga yang 
menjadi kecenderungan sikap Ibnu Abdul Barr, dimana dia 
menyebutkan dalam deretan para sahabat seorang yang bernama 
Haram bin Ubay bin Ka’ab, seraya menyebutkan kisah ini sebagai 
kisah beliau. Kemudian Ibnu Abdul Barr menyebutkan bahwa riwayat 
yang mencantumkan nama laki-laki tersebut adalah riwayat Abdul 
Aziz bin Shuhaib dari Anas. Tetapi penyebutan nama bapaknya tidak 
saya temukan dalam riwayat Abdul Aziz. 


Sehubungan dengan nama laki-laki ini telah dinukil pendapat 
sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ah m ad dari Mu’adz bin Rifa’ah 
dari seorang laki-laki Bani Salimah yang bernama Sulaim, 

bahwasanya ia mendatangi Nabi SAW dan berkata, ^ JJal tfj ^ U 




(Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami tetap berada dalam pekerjaan 
kami hingga sore hari dan kami pun shalat. Lain Mu ’adz bin Jabal 
datang. Kemudian ia menyeru untuk shalat dan kami pun 
mendatanginya, namun dia memperpanjang shalat atas kami). (Al 
Hadits). 


Dalam hadits ini disebutkan pula bahwa laki-laki yang dimaksud 
mati syahid dalam perang Uhud. Dengan demikian, riwayat tersebut 
tergolong mursal, karena Mu’adz bin Rifa’ah tidak hidup satu masa 
dengan laki-laki tersebut. 


Imam Thahawi dan Thabrani meriwayatkan melalui jalur ini dari 
Mu’adz bin Rifa’ah, bahwa seorang laki-laki dari Bani Salimah... dan 
seterusnya. Lalu beliau menyebutkan hadits tadi dengan jalur mursal. Al 
Bazzar juga meriwayatkan melalui jalur lain dari Jabir seraya menyebutkan 
nama orang tersebut, yartu Sulaim. Akan tetapi dalam riwayat Ibnu Hazm 
melalui jalur yang sama disebutkan bahwa nama orang tersebut adalah 
Salm. Namun sepertinya ini merupakan kesalahan penukilan, wallahu a’lam. 


338 ~~ FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Sebagian ulama menyatukan riwayat-riwayat yang saling 
berbeda dengan menyatakan bahwa hal itu menceritakan dua kisah 
yang berbeda. Pendapat ini didukung oleh adanya perbedaan versi 
dalam menentukan shalat yang dilakukan saat itu; apakah ia shalat 
Isya' atau shalat Maghrib. Demikian juga dengan perbedaan surah 
yang dibaca; apakah surah A1 Baqarah atau surah “iqtarabat as- 
saa’ah’.” Di tambah lagi dengan perbedaan udzur (alasan) laki-laki 
tersebut; apakah karena shalat yang panjang, atau karena ia baru 
selesai bekerja sehingga sangat lelah, atau karena saat itu ia hendak 
menyiram kebun, atau karena ia mengkhawatirkan air yang ada di 
kebunnya seperti pada hadits Buraidah. Akan tetapi cara kompromi ini 
dianggap musykil, karena tidak mungkin kita berprasangka bahwa 
Mu’adz bin Jabal ketika diperintahkan Nabi SAW untuk tidak 
memperpanjang shalat, dia kembali memperpanjang shalatnya. Hanya 
saja kemusykilan ini dapat dijelaskan dengan mengatakan bahwa 
kemungkinan pada pertama kali Mu’adz membaca surah A1 Baqarah. 
Ketika apa yang dilakukannya itu dilarang Nabi SAW, maka beliau 
membaca surah “iqtarabat as-saa’ah”, dimana surah ini termasuk 
surah yang panjang dibanding surah-surah yang dianjurkan oleh Nabi 
SAW untuk dibaca seperti yang akan dijelaskan. 

Ada pula kemungkinan larangan yang pertama disebabkan 
adanya kekhawatiran apabila perbuatan tersebut akan menjauhkan 
orang-orang yang baru memeluk Islam dari agama Islam. Kemudian 
setelah mereka merasa tentram dalam agama ini, maka Mu’adz 
mengira bahwa faktor yang melandasi larangan tersebut tidak ada, 
sehingga beliau membaca surah “iqtarabat as-saa’ah”, sebab dia 
mendengar Nabi SAW membaca surah Ath-Thuur pada shalat 
Maghrib. Namun ketika Mu’adz membaca surah tersebut, di antara 
makmumnya ada yang memiliki kepentingan mendesak. 

Sementara itu imam An-Nawawi menyatukan riwayat-riwayat 
tersebut dengan cara lain, dia menyatakan bahwa kemungkinan 
Mu’adz membaca surah A1 Baqarah pada rakaat pertama, maka saat 
itu ada seorang laki-laki yang berbalik. Lalu pada rakaat kedua beliau 
membaca surah “iqtarabat As-Sa'adah” dan ada pula seorang laki-laki 
lain yang berbalik. 

Dalam riwayat Abu Zubair yang dinukil oleh Imam Muslim 
disebutkan, & jllalli (Maka berangkatlah seorang laki-laki di 


FATHUL BAARI — 339 

kampungsunnah.org 



antara kami ). Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki yang dimaksud 
berasal dari Bani Salimah, dan juga mendukung pandangan mereka 
yang mengatakan bahwa nama laki-laki tersebut adalah Sulaim, 
wallahu a'lam. 

Jejh (maka seorang laki-laki berbalik [pulang]). Huruf 

alif dan lam pada kata berfungsi untuk menyatakan sesuatu yang 

telah ada pada pikiran pendengar (A1 Ahd Adz-Dzihni), akan tetapi 
ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah jenis. Seakan-akan 
dikatakan, “Salah seorang di antara laki-laki.” Dalam riwayat A1 

Ismaili disebutkan, U Jirj {Maka seorang laki-laki berdiri 
lalu berbalik). Sementara dalam riwayat Sulaim bin Hayyan, 

iJL&k- JJrj (Maka seorang laki-laki meringkas dengan 

melakukan shalat yang ringan). Dalam riwayat Ibnu Uyainah yang 
disebutkan oleh Imam Muslim, ea?-) ^JLp ^ Jj*-) Ls'J*j\£ {Maka 

seorang laki-laki berbalik seraya memberi salam lalu shalat seorang 
diri). Hal ini sangat jelas menyatakan bahwa orang itu memutuskan 

shalatnya. Akan tetapi A1 Baihaqi menyebutkan bahwa lafazh 

(seraya memberi salam) hanya dinukil oleh Muhammad bin Abbad 
(guru Imam Muslim) sendiri dari Ibnu Uyainali. Demikian pula 
dengan murid-murid gurunya Amr bin Dinar, serta murid-murid Jabir, 
semuanya tidak menyebutkan perihal salam. Sepertinya dia 
memahami lafazh ini menunjukkan bahwa laki-laki tersebut 
memutuskan shalatnya, sebab salam merupakan pintu keluar dari 
shalat. Sementara riwayat-riwayat yang lain menyatakan bahwa orang 
itu hanya memutuskan keterikatan dengan imam tanpa keluar dari 
shalat, bahkan ia meneruskan shalatnya sendiri an. 

Ar-RafTi berkata dalam kitab Syarh A l Musnad ketika 
membahas riwayat Asy-Syafi’i dari Ibnu Uyainah sehubungan dengan 

hadits ini, ^3 {Maka salah seorang laki-laki 

di belakangnya berpindah lalu shalat sendirian). Dari segi lafazh 
riwayat ini mengandung kemungkinan bahwa orang itu memutuskan 
shalat, kemudian berpindah dari tempat shalatnya lalu memulai shalat 
sendiri. Tetapi kemungkinan ini tidak dapat diterima dari sisi syara’, 


340 


FATHUL BAARI 


kampungsunnah.org 



sebab shalat fardhu tidak boleh diputus setelah seseorang masuk 
memulai shalat.” 


Atas dasar ini maka ulama madzhab Syafi’i menjadikannya 
sebagai dalil bahwa makmum boleh memutuskan keterikatan dengan 
imam lalu menyempumakan shalatnya sendirian. Imam An-Nawawi 
membantah hal itu dengan mengatakan bahwa hadits tersebut tidak 
berindikasi demikian, karena tidak ada keterangan bahwa laki-laki itu 
memutuskan keterikatan dengan imam dan melanjutkan shalatnya 
seorang diri. Bahkan dal am riwayat yang menyebutkan orang itu 
memberi salam, terdapat petunjuk bahwa ia juga memutuskan shalat 
yang dilakukannya bersama imam kemudian memulainya dan awal. 
Maka, hadits itu menjadi dalil bolehnya memutuskan shalat atau 
membatalkannya karena suatu alasan (udzur). 

ilk* &\{maka Mu ’adz mencelanya ) Dal am riwayat A1 


Kasymihani disebutkan, 4? J }l5 lilk* ( Maka seakan-akan Mu ’adz 


mencelanya). Yakni memberi penilaian negatif terhadap orang itu. Hal 
ini diterangkan lebih jelas dalam riwayat Sulaim bin Hayyan, dengan 


lafazh, jstw Z\ : JUi liui £13i jlj (Hal itu sampai kepada Mu’adz, 


maka beliau berkata, “Sesungguhnya ia seorang munafik. ”). 
Demikian pula yang terdapat dalam riwayat Abu Zubair. Sementara 

dalam riwayat Ibnu Uyainah disebutkan, U 53 ASlB 


dl p <&! ill J\l>j ill j (Mereka berkata kepadanya. 


“Apakah engkau telah menjadi orang yang munafik wahai fulan?” 
Laki-laki itu berkata, “Tidak, demi Allah aku akan mendatangi 
Rasulullah SAW, dan sungguh aku akan memberitahukan 
kepadanya. Sepertinya yang pertama mengucapkan hal itu adalah 
Mu’adz, kemudian sahabat-sahabatnya menyampaikannya kepada 
laki-laki tersebut. 


'pL>j p <U3l ^l £lJi (imaka hal itu sampai kepada Nabi 


SAW). Ibnu Uyainah menjelaskan dalam riwayatnya bahwa laki-laki 
tersebut yang datang menemui Nabi SAW dan mengadukan Mu’adz, 
demikian pula dalam riwayat Muharib dan Abu Zubair. Sedangkan 


dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, ii3i : iw* Jlas 

^ii J* c. 6\ & dJdi /uj g* in in 


FATHUL BAARI — 341 

kampungsunnah.org 



s S s S 'o*s s''' 

^ c-Up 4»l Jj-ij U :Jlii ?cJuv? (Maka Mu’adz berkata. 


“Apabila Subuh telah tiba, sungguh aku akan menceritakan hal itu 
kepada Rasulullah SAW.” Lain Mu’adz menceritakannya kepada 
beliau SAW, maka Nabi SAW mengirim utusan kepada laki-laki 
tersebut, dan beliau SAW bertanya, “Apakah yang menyebabkanmu 
melakukan hal itu?" Laki-laki tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, 
aku bekerja di atas hewan penyiram milikku...”) lalu disebutkan 
hadits selengkapnya. Seakan Mu’adz lebih dahulu mengadukan 
perkara itu; dan ketika laki-laki tersebut datang, ia pun mengadukan 
Mu’adz. 


Oka {maka beliau bersabda, “Orang yang banyak berbuat 

fitnah...”). Dalam riwayat Ibnu Uyainah disebutkan, Otsif 

{Apakah engkau akan menjadi orang yang banyak berbuat fitnah). 

*s s 

Kemudian A1 Muharib memberi tambalian lafazh, {Tiga kali). 


lib :Jb jf {atau beliau mengatakan, “Pembuat fitnah”) 
Keraguan dalam kalimat ini berasal dari perawi. Dalam riwayat Abu 
Zubair dikatakan, lib ii i jJyf {Apakah engkau hendak menjadi 
pembuat fitnah). Sementara dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits 
Mu’adz bin Rifa’ah disebutkan, lib Si iUi U {Wahai Mu’adz, 
janganlah engkau menjadi pembuat fitnah). Kemudian dalam hadits 

/ J s 

Anas diberi tambahan, JylaJ *j| {Janganlah engkau memperpanjang 

(shalat) atas mereka). 


Adapun makna fitnah dalam hadits ini, yaitu bahwa 
memperpanjang shalat menyebabkan orang-orang keluar dari shalat 
dan menjadikan mereka tidak menyukai shalat jamaah. A1 Baihaqi 
meriwayatkan dalam pembahasan tentang “Asy-Syu’ab” dengan sanad 


yang shahih dari Umar, dia berkata, ojf, diife is! ^J\ Si 


AJ li 'Ja£> J&- ebCalt Jjlai lilil {Janganlah kalian 


menjadikan hamba-hamba Allah SWT menjadi bend kepada-Nya, 
yaitu salah seorang di antara kalian menjadi imam lalu 
memperpanjang shalat, hingga menimbulkan rasa bend pada mereka 
(makmum) terhadap apa yang mereka lakukan). 


342 — FATKUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Ad-Dawudi berkata, “Tidak tertutup kemungkinan bahwa yang 

* 0* 

dimaksud dengan lafazh t)\=9 adalab ‘penyiksa’ yakni ia menyiksa para 


makmum dengan shalatnya yang lama. Makna seperti ini juga terdapat 
dal am firman Allah SWT surah A1 Buruuj ayat 10, \ i>\ 


(Sesungguhnya orang-orang yang berbuat fitnah terhadap orang- 
orang mukmin) dikatakan bahwa maknanya adalah menyiksa mereka.” 


H (dan beliau 


memerintahkan untuk membaca dua surah sedang di antara surah- 
surah mufashshal. Amr -yakni Ibnu Dinar- berkata, “Aku tidak ingat 
keduanya ”). Sepertinya Amr bin Dinar mengatakan hal ini ketika 
sedang meriwayatkan hadits tersebut kepada Syu’bah karena dalam 

riwayat Sulaim bin Hayyan dari Amr dikatakan, >/] 


dilj j*l>l {Bacalah wasy-syamsi wa dhuhaaha dan 

sabbihisma rabbikal a’laa atau yang sepertinya). 


Kemudian dia berkata dalam riwayat Ibnu Uyainah yang dinukil 
oleh Imam Muslim, i^sl {Bacalah yang ini... dan 

bacalah yang ini...). Ibnu Uyainah berkata, “Aku berkata kepada 
Amr, sesungguhnya Abu Zubair telah menceritakan kepada karai 

bahwa beliau SAW bersabda, fysl 


' * 

J .fill {Bacalah wasy-syamsi wa dhuhaaha, wallaili idzaa 

yaghsyaa dan sabbihisma rabbikal a’laa)." Amr berkata, “Sama 
seperti ini.” 


Hal itu dinyatakan secara tegas oleh Muharib dalam riwayatnya 
dari Jabir. Kemudian dalam riwayat Al-Laits dari Abu Zubair yang 
dikutip oleh Imam Muslim dinyatakan, di samping tiga surah tadi 
disebutkan pula surah iqra bismirabbika alladzi khalaq (A1 ‘Alaq). 
Ibnu Juraij memberi tambahan “Wadhdhuhaa” dalam riwayatnya dari 
Abu Zubair, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdurrazzaq. Dalam 
riwayat A1 Humaidi dari Ibnu Uyainah, disebutkan di samping tiga 
surah di atas disebutkan pula il Wassamaa'i dzaatil buruuf dan “ Was- 
samaa i wath-thaariq”. Adapun sehubungan dengan surah-surah 
mufashshal telah dinukil sejumlah pendapat seperti yang akan 
diterangkan pada pembahasan tentang keutamaan A1 Qur'an, dan yang 


FATHUL BAARI — 343 

kampungsunnah.org 



paling benar di antara pendapat-pendapat itu adalah dimulai dari surah 
‘Qaaf hingga surah terakhir dalam A1 Qur'an. 

(sedang ). Ada kemungkinan yang dimaksud adalah “yang 

pertengahan”, sementara contoh surah yang disebutkan merupakan 
surah-surah pendek. Ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah 
“yang serasi” yakni yang sesuai dengan keadaan di antara surah-surah 
mufashshal. 

Hadits ini telah dijadikan dalil sahnya seorang yang shalat 
fardhu bermakmum kepada orang yang shalat sunah, atas dasar bahwa 
niat Mu’adz pada shalat yang pertama (yakni yang dilakukannya 
bersama Nabi SAW) adalah niat shalat fardhu, sementara pada 
kesempatan yang kedua (yakni saat mengimami kaumnya) adalah niat 
shalat sunah. Hal ini didukung oleh riwayat Abdurrazzaq, Asy-Syafi’i, 
Ath-Thahawi, Ad-Daruquthni serta selain mereka, melalui jalur 
periwayatan Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar, dari Jabir sehubungan 

dengan hadits di bab ini yang mana diberi tambahan, £ jLj SJ 

it / 

lj (Shalat itu merupakan shalat sunah baginya dan shalat fardhu 

bagi para makmum). Hadits ini adalah hadits shahih, para 
periwayatnya adalah perawi dalam Shahih Bukhari. Ibnu Juraij telah 
menyatakan secara tegas -dalam riwayat Abdurrazzaq- bahwa ia 
mendengar riwayat itu langsung dari gurunya. Dengan demikian, 
hilanglah dugaan bahwa Ibnu Juraij melakukan tadlis (penyamaran) 
dalam riwayat ini. Maka perkataan Ibnu A1 Jauzi bahwa hadits ini 
tidak shahih, tidak dapat diterima. Sementara perkataan Ath-Thahawi 
bahwa Ibnu Uyainah telah menukil hadits ini melalui Amr dengan 
lafazh yang lebih lengkap, tanpa menyebutkan keterangan tambahan 
tadi, juga tidak mempengaruhi keorisinilan hadits tersebut, karena 
Ibnu Juraij lebih senior daripada Ibnu Uyainah dan ia lebih dahulu 
belajar kepada Amr dibanding Ibnu Uyainah. Seandainya tidak 
demikian, maka tambahan tersebut berasal dari orang tsiqah 
(terpercaya) dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih 
tsiqah darinya atau lebih banyak jumlahnya, sehingga tidak perlu 
tawaqquf (tidak menentukan pendapat) dalam menyatakan ke- 
shahihan-nya. 

Adapun penolakan Ath-Thahawi bahwa kemungkinan lafazh 
tersebut berasal dari perawi (j mudraj ), maka dapat dikatakan, “Kaidah 


344 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



dasar mengatakan bahwa lafazh dalam suatu hadits tidak dapat 
dikatakan sebagai lafazh perawi ( mudraj ) kecuali ada bukti yang 
kuat.” Kalimat apa saja yang digabungkan ke dalam hadits harus 
dinyatakan sebagai bagian hadits, khususnya apabila dinukil melalui 
dua jalur periwayatan yang berbeda sebagaimana riwayat di tempat 
ini, karena Imam Syafi’i telah menukil hadits tersebut melalui jalur 
lain dari Jabir disertai riwayat pendukung dari Amr bin Dinar, dari 
Jabir. 

Sedangkan perkataan Ath-Thahawi bahwa yang demikian itu 
hanyalah dugaan dari Jabir juga tidak dapat diterima, sebab Jabir 
termasuk salah seorang yang shalat bersama Mu’adz, sehingga haras 
dipahami bahwa ia mendengar hal itu dari Mu’adz. Kita tidak boleh 
berprasangka bahwa Jabir menceritakan sesuatu dari seseorang tanpa 
menyaksikannya sendiri, kecuali apabila orang itu memberitahukan 
sesuatu itu kepadanya. 

Sikap para ulama dalam madzhab kami yang mendukung 
keterangan tambahan dalam riwayat tersebut dengan dalil sabda beliau 
SAW, “ Apabila qamat untuk shalat telah dilakukan, maka tidak ada 
shalat kecuali shalat fardhu”, bukanlah dalil yang kuat. Sebab intinya 
hanyalah larangan untuk melakukan shalat selain shalat yang 
karenanya qamat dilakukan, tanpa ada hubungannya dengan urusan 
niat fardhu atau sunah. Apabila hadits tersebut mengharuskan niat 
shalat fardhu, niscaya Mu’adz dilarang untuk shalat mengimami 
kaumnya (shalat fardhu). Demikian halnya dengan pendapat sebagian 
ulama dalam madzhab kami yang tidak membolehkan untuk menduga 
bahwa Mu’adz meninggalkan keutamaan shalat fardhu di belakang 
imam paling utama serta di masjid yang sangat utama. Pemyataan ini 
meski mengandung unsur yang mendukung pendapat mereka 
(bolehnya bermakmum kepada orang yang melaksanakan shajat 
sunah), namun pendapat lain yang menyalahinya bisa saja 
mengatakan, “Jika yang demikian itu berdasarkan perintah Nabi 
SAW, maka tidak ada halangan bagi Mu’adz untuk mendapatkah 
keutamaan karena bermakmum kepada beliau SAW.” 

Pendapat yang serupa adalah pendapat A1 Khathtabi, dia 
mengatakan bahwa lafazh Isya' (shl*Ji) dalam kalimat ^ J-cl OtT 

* o e> y \ tP 

4 llfi dJii (dia shalat Isya' bersama Nabi SAW) pada 

hakikatnya adalah shalat Isya' (fardhu), maka tidak boleh dikatakan 

FATHUL BAAR1 — 345 

kampunigsunnah.org 



bahwa Mu’adz meniatkan shalat tersebut sebagai shalat sunah. 
Karena, bagi orang yang tidak sependapat dengannya akan 
mengatakan, “Apa yang dikatakannya tidak menaflkan bahwa Mu’adz 
meniatkan shalat sunah bersama Nabi SAW”. Adapun perkataan Ibnu 
Hazm, “Sesungguhnya pendapat yang tidak membolehkan seseorang 
yang melaksanakan shalat fardhu bermakmum kepada imam yang 
shalat sunah, mereka tidak memperbolehkan juga bagi orang yang 
sedang shalat fardhu untuk meniatkannya sebagai shalat sunah apabila 
qamat telah dilakukan. Lalu bagaimana mereka mengatakan Mu’adz 
melakukan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mereka 
sendiri?” Apabila pemyataan ini benar, maka akan menjadi kritik yang 
sangat tajam. Namun jawaban yang paling selamat adalah berpegang 
dengan keterangan tambahan yang telah disebutkan. 

Adapun perkataan Ath-Thahawi yang menyatakan bahwa 
perbuatan Mu’adz tersebut tidak dapat dijadikan hujjah karena tidak 
berdasarkan perintah Nabi SAW dan taqrir (persetujuan) beliau SAW, 
maka untuk menjawabnya dapat dikatakan bahwa para ulama tidak 
berselisih, jika pendapat seorang sahabat tidak diselisihi oleh sahabat 
lainnya, maka pendapat tersebut dapat dijadikan hujjah. Demikian 
juga halnya dengan masalah ini, karena orang-orang yang diimami 
oleh Mu’adz saat itu adalah para sahabat Nabi SAW. Di antara mereka 
terdapat tiga puluh orang yang mengikuti perjanjian Aqabah dan 
empai puluh orang yang mengikuti perang Badar, sebagaimana 
dikatakan oleh Ibnu Hazm. Lalu Ibnu Hazm menegaskan bahwa tidak 
dinukil dari seorang sahabat perkataan yang melarang perbuatan 
demikian, bahkan pendapat yang membolehkannya telah dinukil dari 
Umar, Ibnu Umar, Abu Darda', Anas dan selain mereka. 

Ath-Thahawi berpendapat, “Apabila semua argumentasi di atas 
dapat diterima, tetap tidak dapat dijadikan hujjah, karena ada 
kemungkinan perbuatan itu dilakukan ketika dibolehkan 
melaksanakan shalat fardhu dua kali.” Kemudian hukum ini dihapus 
(i rnansukh ). Ibnu Daqiq A1 Id menanggapi pendapat Ath-thahawi 
dengan mengatakan bahwa pemyatakan itu berkonsekuensi 
inenetapkan penghapusan suatu hukum berdasarkan kemungkinan, 
padahal yang demikian tidak diperbolehkan. Untuk itu, yang menjadi 
keharusan adalah mengemukakan dalil atas dakwaan adanya 
pengulangan shalat fardhu. Demikian komentar Ibnu Daqiq. 


346 — FATHUL BAAR1 

kampungsunnah.org 



Sepertinya Ibnu Daqiq A1 Id tidak sempat meneliti kitab Ath- 
Thahawi, karena dalam kitab itu beliau telah menyebutkan dalil 
mengenai persoalan tadi, yaitu hadits Ibnu Umar yang dinisbatkannya 

kepada Nabi SAW, J .^jil ^ IjOai Si (Janganlah kalian 


melakukan satu shalat dua kali dalam satu hari). Dari jalur lain 

(C J o of* " f o f ' c '' e £ tS 

dengan sanad mursal disebutkan, ^ &°jLsj \y\£ &3UJi Jif oj 

of' " f ' ' 9 " ' 9 " 0^ f 

!:UJj 4*0 <*8i OjOsj (Sesungguhnya 


penduduk Aliyah biasa shalat di rumah-rumah mereka, kemudian 
mereka shalat bersama Nabi SAW. Lalu hal ini sampai kepada Nabi 
SAW dan beliau pun melarangnya). Meskipun riwayat ini shahih, 
namun untuk dijadikan dalil yang mendukung apa yang dikatakannya 
nampaknya kurang tepat, karena ada kemungkinan larangan 
melakukan shalat dua kali tersebut adalah apabila keduanya diniatkan 
sebagai shalat fardhu. Kemungkinan ini yang ditegaskan oleh A1 
Baihaqi untuk menyatukan dua hadits yang nampak bertentangan. 
Bahkan apabila seseorang mengatakan bahwa larangan tersebut telah 
dihapus ( mansukh ) oleh hadits Mu’adz, maka perkataannya tidak jauh 
dari kebenaran. Dalam hal ini tidak boleh mengatakan bahwa kisah 
Mu’adz teijadi lebih dahulu, karena Mu’adz sendiri meninggal pada 
perang Uhud. Sedangkan perang Uhud terjadi pada akhir tahun ketiga 
setelah hijrah, sehingga tidak ada halangan bila larangan tersebut 
dikeluarkan pada tahun pertama dan penghapusannya terjadi pada 
tahun ketiga. Di samping itu, Nabi SAW telah bersabda kepada dua 

orang laki-laki yang tidak turut shalat bersama beliau SAW, OslO* lit 


tjuti LUO SilOr '■**. U> ^ {Apabila kalian 

berdua telah shalat di tempat tinggal kalian, kemudian mendatangi 
masjid jamaah maka shalatlah bersama mereka, karena shalat itu 
bagi kalian berdua adalah sebagai shalat sunah ). Riwayat ini dinukil 
para penulis kitab Sunan dari hadits Yazid bin A1 Aswad A1 Amiri dan 
di-shahih-kan oleh Ibnu Khuzaimah dan lainnya. Kejadian ini 
berlangsung pada haji Wada’ di masa-masa akhir kehidupari 
Rasulullah SAW. 


Dalil yang membolehkan perbedaan niat antara makmum dan 
imam adalah perintah Nabi SAW kepada orang-orang yang hidup 
sesudahnya, di saat para penguasa telah mengakhirkan pelaksanaan 


FATHUL BAARI — 347 

kampungsunnah.org 



"* ° ° e ^ o » ■* o 

shalat dari waktunya. Beliau bersabda, ^ cijh ^ ^ 

4liU j*§*i (Lakukanlah shalat itu di rumah-rumah kamu tepat 

pada waktunya, kemudian jadikanlah shalat kalian hersama mereka 
sehagai shalat sunah ). 


Sedangkan perkataan Ath-Thahawi bahwa Nabi SAW telah 
melarang Mu’adz melakukan perbuatan tersebut berdasarkan 


^ * o * * * e *■ & 

sabdanya dalam hadits Sulaim bin Hants, iUji* j' j>y> O' W 


{Engkau boleh memilih antara shalat bersamaku atau engkau 
meringankan shalat bersama mereka). Lalu dia mengklaim bahwa 
makna sabda tersebut adalah, “Engkau boleh memilih antara shalat 
bersamaku dan tidak shalat mengimami kaummu, atau engkau 
meringankan shalat bersama kaummu dan tidak shalat bersamaku”. 
Sungguh suatu pemyataan yang membutuhkan analisa lebih 
mendalam, sebab bagi yang tidak sependapat dengannya akan 
mengatakan bahwa makna sabda Nabi SAW tersebut adalah, “Engkau 
boleh memilih antara shalat bersamaku saja jika tidak mau 
meringankan shalat bersama kaummu, atau engkau shalat ringan 
bersama kaummu dan juga shalat bersamaku”. Makna terakhir ini 
lebih baik daripada apa yang dikemukakan oleh Ath-Thahawi, karena 
keringanan dihadapkan dengan sikap meninggalkan keringanan pula, 
dan merupakan perkara yang diperselisihkan. 


Adapun sikap sebagian ulama mendukung bahwa hukum yang 
terdapat dalam hadits Mu’adz telah dihapus ( mansukh ), dengan alasan 
bahwa shalat Khauf terjadi berkali-kali dengan tata cara pelaksanaan 
yang sangat berbeda dengan shalat dalam kondisi normal. Apabila 
orang yang shalat fardhu boleh bermakmum kepada imam yang 
melaksanakan shalat sunah, niscaya Nabi SAW akan shalat 
mengimami mereka berkali-kali, 56 dengan tata cara yang sama dengan 
shalat saat kondisi normal; dan karena Nabi SAW tidak melakukannya 
maka menunjukkan bahwa hal itu merupakan perbuatan yang 
dilarang. 


Sebagai jawabannya, telah dinukil suatu berita yang dap at 
dipertanggungjawabkan bahwa Nabi SAW pemah shalat Khauf 
sebanyak dua kali mengimami para sahabatnya, sebagaimana dinukil 


56 Yakni Nabi SAW akan mengimami setiap kelompok dari para sahabatnya- peneij. 


348 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




oleh Abu Daud dari Abu Bakrah. Riwayat serupa dinukil pula oleh 
Imam Muslim dari hadits Jabir. Adapun sikap beliau SAW yang shalat 
mengimami mereka dengan tata cara yang berbeda dengan shalat 
dalam kondisi normal bertujuan untuk menjelaskan bahwa yang 
demikian itu diperbolehkan. 

Sedangkan perkataan sebagian ulama bahwa perbuatan Mu’adz 
tersebut didukung oleh kondisi darurat karena kurangnya penghafal A1 
Qur'an saat itu, merupakan pemyataan yang tidak mempunyai 
landasan yang kuat, sebab batas minimal yang dibaca dalam shalat 
adalah yang dihafal mayoritas sahabat. Adapun selebihnya tidak dapat 
dijadikan alasan untuk melakukan hal yang terlarang dalam shalat 
menurut syara’. 

Pelajaran yang dapat diambil 

1. Dianjurkan meringankan pelaksanaan shalat untuk 
menyesuaikan dengan kondisi makmum. Adapun pendapat 
mereka yang membolehkan imam untuk memperpanjang shalat 
apabila mengetahui bahwa makmum ridha dengan hal itu, cukup 
rumit bila dihadapkan pada kenyataan dimana imam terkadang 
tidak mengetahui kondisi makmum yang datang setelah imam 
masuk dalam shalat, sebagaimana kejadian yang tercantum 
dalam hadits bab ini, Dengan demikian memperpanjang shalat 
adalah makruh hukumnya secara mutlak, kecuali bila jamaah 
tersebut adalah orang-orang terisolir. Mereka semua ridha bila 
shalat diperpanjang, dan shalat itu dilakukan di suatu tempat 
yang tidak akan ada seorang pun selain mereka yang turut 
bergabung. 

2. Kebutuhan yang bersifat duniawi dapat menjadi alasan untuk 
memendekkan shalat. 

3. Diperbolehkan melakukan satu shalat dua kali dalam sehari, 57 


57 Perkara ini tidak dapat dipahami tanpa batasan tertentu, bahkan sesungguhnya 
diperbolehkannya hal itu apabila mendapat justifikasi syar’i; seperti seseorang yang shalat di 
suatu jamaah kemudian ia hadir pada jamaah yang lain, maka ia disyariatkan melakukan 
shalat kembali karena adanya perintah mengenai hal itu seperti yang terdapat dalam hadits- 
h ad its shahih. Demikian pulahalnya dengan seorang imam rawatib (tetap) bagi jamaah kedua, 
sebagaimana pada kisah Mu’adz. 


FATHUL BAARI — 349 

kampungsunnah.org 





4. Makmum boleh memutuskan keterkaitan dengan imam karena 
suatu udzur (alasan syar’i). Namun jika tanpa adanya suatu 
udzur, maka sebagian ulama berdalil dengan hadits ini untuk 
membolehkannya, namun pandangan mereka mendapat kritik 
dari ulama yang lain. Ibnu A1 Manayyar berkata, “Apabila benar 
demikian maka perintah untuk para imam agar meringankan 
shalat kehilangan faidahnya.” Tapi perkataan ini masih perlu 
ditanggapi, karena faidah perintah meringankan shalat adalah 
untuk melestarikan shalat jamaah. Hal itu tidak menafikan 
bolehnya shalat sendirian. Serupa dengan ini sikap sebagian 
ulama yang menjadikan kisah di atas sebagai dalil akan 
wajibnya shalat jamaah. 

5. Boleh melaksanakan shalat sendirian di masjid yang sedang 
dilaksanakan shalat jamaah di dalamya karena suatu udzur. 
Dalam hadits ini terdapat bentuk pengingkaran yang sangat 
halus, karena pengingkaran tersebut diungkapkan dalam bentuk 
pertanyaan. 

6. Hukuman peringatan diberikan sesuai dengan keadaan. 

7. Hukuman peringatan boleh diwujudkan hanya dalam bentuk 
perkataan. 

8. Boleh mengingkari perkara-perkara yang tidak disukai. Adapun 
diulanginya pengingkaran tersebut sampai tiga kali adalah untuk 
memberi penegasan. Dalam pembahasan tentang “ilmu” telah 
dijelaskan bahwa apabila berbicara beliau SAW mengulangi 
perkataannya hingga tiga kali. 

9. Orang yang secara lahiriah telah melakukan kesalahan 
diperbolehkan untuk mengemukakan alasan. 

10. Boleh mengecam orang yang telah melakukan kesalahan, meski 
ia memiliki alasan tersendiri, dengan tujuan agar orang lain 
tidak melakukan kesalahan serupa. Lalu orang yang mengecam 
tersebut tidaklah tercela bila tindakannya dilandasi oleh suatu 
penafsiran. 

11. Meninggalkan shalat jamaah merupakan perbuatan orang-orang 
munafik. 


350 — FATHUL BAAR1 

kampungsunnah.org 



61. Imam Meringankan Shalat Saat Berdiri dan 
Menyempurnakan Ruku’ serta Sujud 


o*>C<3 Ij aUIj :Jl5 y&rj ol f yc- 

«UL e- <d)l 5JJI dciolj L*i tlL 0*^i <j* olwVili 

✓ x 

1 ^ J tf / ✓ . J / ^ / s 

o y 1 **^, ✓ o .✓jo y» , . 1... «** j, * ✓ o ✓ Jo «*✓. . «*» ✓. f „ t. 0 y * 

j*_X)L9 yCj> ^>Cj> u] I(Jv3 i ^- A L-—^" ■J-'il 4ji£- 

.£r\^>\ \lj 'J&}\j 04^1 jLfci Oli j^di uA jk ^ 


702, Dari Abu Mas’ud bahwa seorang laki-laki berkata, “Demi 
Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mengikuti shalat 
Subuh dikarenakan si fulan memperpanjang shalat atas kami.” Maka, 
aku tidak pemah melihat Rasulullah SAW menyampaikan nasihat 
dengan kemarahan yang lebih hebat daripada hari itu. Kemudian 
beliau bersabda, “ Sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat 
orang menjauh. Maka barangsiapa di antara kalian shalat 
mengimami manusia hendaklah ia meringankan (shalatnya), karena 
di antara mereka ada yang lemah, orang tua dan ada yang memiliki 
kepentingan .” 


Keterangan Hadits : 

(Bab imam meringankan shalat saat berdiri dan 
menyempurnakan ruku ’ serta sujud) A1 Karmani berpendapat bahwa 
sepertinya Imam Bukhari mengatakan, “Bab meringankan shalat tanpa 
meninggalkan satu pun di antara kewajiban-kewajiban shalat. Ini 

o & * 

merupakan penafsiran dari lafazh hadits, ( Hendaklah ia 

meringankan [shalatnya]). Karena beliau SAW tidak memerintahkari 
meringkas shalat yang menyebabkan rusaknya shalat.” 

Ibnu A1 Manayyar berkata, “Imam Bukhari mengkhususkan 
meringankan shalat pada waktu berdiri, padahal lafazh hadits 
memiliki cakupan yang lebih luas daripada itu dimana dikatakan, 

(Hendaklah ia meringankan [shalatnya]), sebab pada 
umumnya yang lama adalah waktu berdiri. Adapun gerakan laimiya. 


FATHUL BAARI — 351 

kampungsunnah.org 





tidak menyulitkan bagi seorang pun untuk melakukannya dengan 
sempuma. Sepertinya Imam Bukhari memahami hadits bab ini dalam 
konteks kisah Mu’adz, dimana perintah untuk meringankan pada kisah 
tersebut khusus berkenaan dengan bacaan dalam shalat.” Pemyataan 
ini diikuti oleh Ibnu Rasyid dan lainnya. 


Menurut saya, sepertinya Imam Bukhari hendak mensinyalir 
lafazh yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan hadits yang 
beliau sebutkan, sebagaimana kebiasaannya. Adapuh kisah Mu’adz 
berbeda dengan hadits di tempat ini, sebab kejadian pada kisah 
Mu’adz berlangsung pada waktu shalat Isya' di Bani Salimah, dan 
yang menjadi imam saat itu adalah Mu’adz. Sedangkan kejadian 
dalam hadits di atas berlangsung pada waktu shalat Subuh di masjid 
Quba'. Oleh karena itu, sungguh keliru mereka yang mengatakan 
bahwa imam yang dimaksud pada hadits ini adalah Mu’adz. Bahkan 
yang menjadi imam dalm peristiwa ini adalah Ubay bin Ka’ab, 
sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ya’la melalui sanad hasan dari 


Isa bin Jariyah, dari Jabir, dia berkata, Jit «_J*ST JJ fjt Oli" 
Jsill ly t uis co'^Call ^ jCflftl J* pkk Ji’Ji caIj Jp ijji 

jj ^ y 

^ 01: jtf p j a> j*Lj & at jd ysi cd 

SirUdl lij Jai yJlj ciiuiall OU tils JJjAii 


{Ubay bin Ka ’ab biasa shalat mengimami penduduk Qubalalu dia 
memulai bacaan dengan surah yang panjang. Kemudian seorang 
pemuda dari kalangan Anshar masuk dalam shalat tersebut. Ketika 
pemuda tadi mendengar Ubay memulai bacaan dengan surah 
tersebut, maka pemuda itu berbalik dari shalatnya. Ubay marah lalu 
mendatangi Nabi SAW untuk mengadukan perihal pemuda itu. Lalu 
pemuda tersebut datang pula mengadukan Ubay, maka Nabi SAW 
marah hingga kemarahan tampak di wajahnya. Beliau bersabda, 
“Sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang menjauh. 
Apabila kalian shalat menjadi imam hendaklah kalian meringankan 
(shalat). karena sesungguhnya di belakang kalian ada yang lemah, 
orang tua dan orang sakit serta orang yang memiliki kepentingan. ”). 


Riwayat ini member! keterangan bahwa maksud lafazh hadits 


» * * ^ 

bab ini, O'ji It Jak* W* 


(Karena sikap fulan yang memperpanjang 


352 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



(shalat) atas kami ) yakni saat membaca. Dengan demikian, telah 
diketahui nama imam serta tempat peristiwa tersebut terjadi. Dalam 

riwayat Ath-Thabrani dari hadits Adi bin Hatim disebutkan, l£f 

3j*sUl j )\ (Barangsiapa yang mengimami kami, maka hendaknya 

menyempurnakan ruku ’ dan sujud). 

Adapun perkataan Ibnu A1 Manayyar babwa menyempurnakan 
ruku’ dan sujud tidaklah terasa berat bagi seorang pun, nampak 
kurang tepat. Karena apabila yang dimaksud adalah batas minimalnya, 
maka hal ini merupakan suatu kemestian. Sedangkan apabila yang 
dimaksudkan adalab kesempumaan secara maksimal, maka hal ini 
cukup berat. Dalam hadits A1 Barra' disebutkan bahwa lama beliau 
SAW berdiri adalah sama dengan lama ketika ruku’ dan sujud. 

* a * 

Of (bahwasanya seorang laki-laki) Saya belum menemukan 

keterangan tentang nama laki-laki yang dimaksud, dan salahlah orang 
yang mengatakan bahwa ia adalah Hazm bin Ubay bin Ka’ab. Sebab, 
peristiwa Hazm teijadi bersama Mu’ad, bukan bersama Ubay bin 
Ka’ab. 

ekuli lyjCa "jk Jl\ (sesungguhnya aku tidak turut shalat 

Subuh) Yakni aku tidak ikut melaksanakannya dengan betjarnaah 
karena panjangnya pelaksanaan shalat tersebut. Dalam riwayat Ibnu 

Mubarak di bagian “A1 Alik am” disebutkan, jf&i [Jl ifsij (Demi 

* ^ ✓ 

Allah, sesungguhnya aku tidak turut serta...), yakni dengan tambahan 
lafazh sumpah (dsij). 

Hadits ini memberi keterangan bahwa hal itu diperbolehkan, 
sebab Nabi SAW tidak mengingkari perbuatan yang dilakukan laki- 
laki tersebut. Dalam pembahasan tentang ilmu pada bab “Marah 

Dalam Masalah Ilmu” disebutkan dengan lafazh, Sbwdi djji jlS'i ^ ^ji 

^ ** + 

(Sesungguhnya aku hampir-hampir tidak sempat mendapatkarl 
shalat). 

Ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah; laki-laki itu telah 
mengetahui kebiasaan imam yang memperpanjang shalat, sehingga 
hal ini menyebabkannya tidak datang pada awal waktu pelaksanaan 
shalat karena ia yakin shalat akan berlangsung lama. Berbeda apabila 


FATHUL BAARI — 353 

kampungsunnah.org 



pelaksanaan shalat tersebut tidak lama, karena kondisi demikian 
memaksanya untuk segera datang pada awal waktunya. Dengan 
kebiasaan imam yang shalat lama, maka laki-laki tersebut 
menyibukkan diri untuk memenuhi sebagian kepentingannya, baru 
kemudian datang menuju shalat. Akibatnya terkadang ia mendapatkan 
shalat dan terkadang pula tidak sempat mendapatkannya. Oleh karena 
itu ia mengatakan, “ Hampir-hampir aku tidak mendapatkan shalat 
karena sikap si fulan yang memperpanjang (shalat) atas kami”, yakni 
disebabkan pelaksanaan shalat yang sangat lama. 

Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya menyebut shalat 
Subuh dengan shalat ghadah (shalat di pagi hari). Sementara dalarn 

riwayat Sufyan yang akan disebutkan tercantum, jStaJi 

(tidak dapat mengikuti shalat saat fajar). Hanya saja shalat ini 
disebutkan secara khusus karena urnumnya bacaan pada shalat Fajar 
cukup panjang, di samping itu waktu setelah selesai melaksanakan 
shalat Fajar (Subuh) merupakan waktu untuk memulai pekerjaan bagi 
mereka yang akan bekeija. 

ail (lebih hebat ) Kemungkinan penyebab kemarahan beliau 

adalah adanya pelanggaran terhadap nasihat atau kelalaian imam 
tersebut untuk mempelajari apa yang seharusnya ia ketahui. Demikian 
menurut Ibnu Daqiq A1 Id. Akan tetapi pendapat ini ditanggapi oleh 
muridnya yang bemama Abu A1 Fath A1 Ya’mari dengan mengatakan 
bahwa pemyataan itu berkonsekuensi adanya pemberitahuan 
sebelumnya. Ia berkata pula, “Kemungkinan maksud dari sikap beliau 
SAW dalarn menampakkan kemarahan adalah untuk menarik 
perhatian para sahabatnya terhadap apa yang akan disampaikannya, 
agar mereka mendengar dengan perhatian yang serius sehingga tidak 
ada lagi yang mengulangi kesalahan serupa.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa hal ini merupakan pendapat 
yang paling baik sehubungan dengan sebab yang mendorong beliau 
untuk menampakkan kemarahan. Adapun pemyataan bahwa 
kemarahan saat itu lebih hebat dari biasanya, maka penyebabnya 
adalah seperti yang dikatakan pada kemungkinan kedua (lalai 
mempelajari apa yang seharusnya diketahui). 

'J» °p$1a 0] (sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat 

orangjauh ) Di sini terdapat penafsiran terhadap maksud “fitnah” yang 

3S4 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



tersebut dalam hadits Mu’adz. Ada kemungkinan kisah Ubay 
berlangsung setelab kisah Mu’adz. Oleh sebab itu, di sini 
menggunakan kalimat dalam bentuk jamak (plural), sementara dalam 
kisah Mu’adz menggunakan kalimat dalam bentuk tunggal (singular). 
Demikian pula penyebutan kemarahan beliau SAW yang tidak 
disinggung dalam kisah Mu’adz. Berdasarkan keterangan ini maka 
kemungkinan pertama yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq A1 Id 
mendapat tempat. 

e J°Z 

(hendaklah ia meringankari) Ibnu Daqiq A1 Id berkata, 

“Masalah memanjangkan dan meringankan termasuk perkara yang 
sangat relatif. Terkadang sesuatu terasa lama bagi suatu kaum narnun 
tidak demikian bagi yang lain.” Dia melanjutkan, “Adapun perkataan 
para pakar hukum Islam bahwa imam tidak boleh membaca tasbili saat 
ruku’ dan sujud lebih dari tiga kali, tidaklah bertentangan dengan 
riwayat yang dinukil dari Nabi SAW bahwa beliau membaca lebih 
dari jumlah tersebut, sebab semangat para sahabat untuk meraih 
kebaikan menyebabkan bacaan tersebut tidak dianggap panjang 
menurut mereka.” 

saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa sumber paling tepat untuk 
menentukan batasan meringankan shalat adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dari Utsman bin Abu A1 

Ash bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, fjab jihj dl?ji cJt 

* s 

(Engkau adalah imam kaummu, maka jadikanlah orang yang 

paling lemah di antara mereka sebagai standar ). Sanadnya hasan, 
terdapat dalam Shahih Muslim. 

J c« ^ * 

013 (karena sesungguhnya di antara mereka ) Dalam riwayat 

Sufyan disebutkan, 0t3 ( Karena sesungguhnya di belakangnyd). 

Ini merupakan alasan bagi perintah yang dikemukakan sebelumnya. 
Konsekuensinya apabila di antara makmum tidak ditemukan orang 
yang memiliki sifat-sifat seperti yang diterangkan dalam hadits, maka 
tidak dilarang untuk memperpanjang shalat. Namun bantahan 
kesimpulan ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu adanya 
kemungkinan datangnya orang yang memiliki salah satu di antara 
sifat-sifat tersebut. 


FATHUL BAARI — 355 

kampungsunnah.org 



A1 Ya’mari berkata, “Sesungguhnya hukum itu dikaitkan 
dengan hal-hal yang bersifat umum, bukan hal-hal yang jarang terjadi. 
Untuk itu, imam haras meringankan shalat tanpa membedakan kondisi 
yang ada.” Dia melanjutkan, “Hal ini sama seperti syariat meringkas 
shalat (shalat qashar) saat safar, dimana alasan yang menyebabkannya 
adalah adanya kesulitan yang dihadapi dalam bepergian itu. Meskipun 
kesulitan tidak ditemukan, meringkas shalat tetap disyariatkan, ini 
mengingat umumnya kondisi dalam bepergian adalah sulit. Demikian 
halnya masalah yang kita bahas di sini.” 

uiali {orang yang lemah dan tua ) Demikian yang 
dinukil oleh kebanyakan perawi, sementara dalam riwayat Sufyan 

dalam pembahasan tentang “ilmu” disebutkan, 'jaj jkli LgJ 01? 

<• ' /* / 

(Karena sesungguhnya di antara mereka ada yang sakit dan lemah). 
Nampaknya yang dimaksud “orang yang lemah” dalam riwayat 
Sufyan adalah “orang yang sakit”, karena di sana ada orang yang 
lemah fisik seperti kurus dan lanjut usia (tua). Pembahasan 
selanjutnya akan diterangkan pada bab berikutnya. 


62. Jika Seseorang Shalat Sendirian, Hendaknya la 
Memanjangkan Shalatnya Sesuai Kehendaknya 


,*Jr '• iil : Jli j el y** j 01 °jij A ^1 

tjf^ l^ij «^a.l 1 Oli 

.s-li J 


703. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Apabila salah seorang di antara kalian shalat mengimami manusia 
maka hendaklah ia meringankan (shalatnya), karena sesungguhnya di 
antara mereka ada yang lemah, sakit dan orang tua. Apabila ia shalat 
untuk dirinya sendiri, maka hendaknya memanjangkan sebagaimana 
yang ia kehendaki .” 


356 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Keterangan Hadits : 

(Bab Jika seseorang shalat sendirian, hendaknya ia 
memanjangkan shalatnya sesuai kehendaknya) Imam Bukhari ingin 
menjelaskan bahwa perintah untuk meringankan shalat adalah khusus 
bagi imam shalat. Adapun orang yang shalat sendirian tidak termasuk 
dalam perintah tersebut. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang 
seseorang yang memanjangkan shalat hingga waktu berakhir, seperti 
yang akan karni jelaskan. 

u #*Ji (orang yang lemah dan sakit ) Maksud “orang 

lemah” dalam hadits ini adalah lemah secara fisik, sedangkan “orang 
sakit” adalah orang yang menderita penyakit tertentu. 

Imam Muslim memberi tambahan dalam riwayatnya melalui 
jalur lain dari Abu Zinad dengan lafazh, jlSJ'j (Anak kecil dan 

orang tua). Imam Thabrani memberi tambahan dari hadits Utsman bin 
Abi A1 Ash, (Wanita hamil dan menyusui). Kemudian 

Ath-Thabrani menukil pula dari hadits Adi bin Hatim dengan lafazh, 
jLJl (Dan orang yang sedang melakukan perjalanan). Adapun 

iafazh yang telah disebutkan dalam hadits Abu Mas’ud, lij 

(orang yang memiliki kepentingan) sesungguhnya mencakup semua 
sifat yang disebutkan tadi. 

(hendaklah memanjangkannya sebagaimana yang 

ia kehendaki ) Imam Muslim meriwayatkan dengan lafazh, J^aJLis 

(Hendaklah shalat sebagaimana yang ia kehendaki), yakni 

meringankan atau memperpanjang. Hal ini dijadikan dalil bolehnya 
memanjangkan bacaan meski waktu shalat telah habis. Demikian 
pandangan yang benar menurut sebagian ulama madzhab kami, 
namun masih perlu dipertanyakan, karena pandangan tersebut 
bertentangan dengan keumuman sabda Nabi SAW dalam hadits Abu 

Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jJ-j* 0? JaijisSi Cji 

cij J?- (Sesungguhnya yang dinamakan 

melalaikan adalah seseorang mengakhirkan shalat hingga masuk 
waktu shalat yang lain). 

FATHUL BAARI — 357 

kampungsunnah.org 




Apabila teijadi kontroversi antara maslahat (kebaikan) dan 
mafsadat (kerasakan), yakni mashalat karena melakukan shalat 
sesempuma mungkin dengan cara memperpanjang bacaan dan 
mafsadat karena melakukan shalat di luar waktu yang ditentukan, 
maka meninggalkan mafsadat harus lebih didahulukan. Keumuman 
hadits bab ini dijadikan dalil bolehnya melamakan waktu i’tidal 
(berdiri saat bangkit dari ruku) dan duduk di antara dua sujud. 


63. Orang yang Mengadukan Imamnya Apabila 
Memperpanjang (Shalat) 


i; il ijuiof J \ jisj 


Abu Usaid berkata, “Engkau telah memperpanjang (shalat) atas 
kami wahai anakku.” 


ij, J.(J 15 ‘J 15 J °<j* 

$' ^ ^ # 2 j s s * * o f & a ° 

4-Ip <Ul 4-U^ J y* j i0*5ta La jgfcjjj! 

| ^ i. .. 5» £ . s a s fio ^ f ^ . ef' ° * * ^ ^ ^ 

L^jl vj jvj 4 ^* Ob ^3 Lm/:P )j La 

UAi! oil ff 01 

✓ ^ ✓ ✓ 

c ^ 

liJ 


704. Dari Abu Mas’ud, dia berkata, “Seorang laki-laki berkata, 
‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak turut shalat Fajar (Subuh) 
karena sikap si fulan yang memanjangkan (shalat) atas kami’. Maka 
Rasulullah SAW marah, dan aku tidak pemah melihat beliau marah 
terhadap suatu hal melebihi kemarahannya pada hari itu. Lalu beliau 
bersabda, ‘ Wahai sekalian manusia, sesungguhnya di antara kalian 
ada yang memhuat orang-orang menjauh (lari). Barangsiapa 
mengimami manusia hendaklah meringankan. Karena sesungguhnya 
di belakangnya ada orang yang lemah, orang tua dan yang memiliki 
kepentingan 


358 — FATHTJL BAARI 

kampungsunnah.org 




jil : Jli 5 UIXP jj! : Jli jtfa ^ jC>S p 

^ ✓ ✓ s " y y 

f y y y" *y * * * y ' ' * 0* y 0 'y Oy y * * y 

4s*^a\j 3 jdi c^U«aj ISl*^ jjslji —JJJl -tSj— ( ^ :> W : ’H ( J^r-j 

J5 ^ ^ Jl ^ ^ ^ ^ y O } i ^ y } / / e^ 

jl AjdjJ tjj*-^Jl (jUfijli — f.ll~Jl jl— Oja 3 | Ojj^O 1 yli ^jljtJ 

y y y y 

(JliLs tljljco aJ) iSvJ^S ^t-Lla (( aJLP Alii Jfli lAL« JU I31*J> 

(ji^ o%‘) -^;iii jl- cJf 0 I 3 I l; :jjt-j aLi JlU yil 
^ c^pjj fii jiij pAnj dp pi S/j£ 

.^l»jJ^Jl IJjfc (_~*~P-t .Ast-l^jl jij i_jL~K..^L l \ J jP^Jl ilf-ljj 


(I 9 y y y 

& ,/-ofi !.✓ J/'C ✓ „ J o ^ J o / x tyy.yy > >. J* t 1 - 

.(_3j ^ji J^u>> 4xjvJj I 4Jji ^j) pL$ 

" * 

O i> y y my o & . y y 

«''. t 1 . . | ^ ^ f-' „ J-' « *'’ 0 x» • Jfv X .. Jo I (. j O^j ✓ -J O ✓ 1 

frUi^Jl ^ ii*-a I j» f j& y.y I y)j if- ^dU-jjpj Jy*^ e)*-® 

y " # y y J* * 

p piPn ^;i 5 j 

705. Diriwayatkan dari Muharib bin Ditsar, dia berkata; Aku 
mendengar Jabir bin Abdullah A1 Anshari berkata bahwa seorang laki- 
laki datang beserta dua unta penyiram tananam -sementara malam 
telah menjelang- dan saat itu Mu’adz sedang shalat sebagai imam. 
Laki-laki tersebut meninggalkan untanya lalu datang kepada Mu’adz: 
Dia (Mu’adz) membaca surah A1 Baqarah -atau surah An-Nisaa'- 
maka laki-laki tersebut pergi. Lalu sampai berita kepadanya bahwa 
Mu’adz telah mengecam dirinya. Akhimya ia mendatangi Nabi SAW 
untuk mengadukan Mu’adz. Maka Nabi SAW bersabda, “Wahai 
Mu’adz, apakah engkau orang yang banyak berbuat fitnah -atau 
apakah engkau orang yang berbuat fitnah- (sebanyak tiga kali). 
Alangkah baiknya bila engkau shalat mengimami mereka dengan 
membaca ‘sabbihisma rabbika ’ dan ‘wasy-syamsi wadhuhaaha serta 
‘wal-laili idzaa yaghsyaa’, karena sesungguhnya yang shalat di 
belakangmu ada orang tua, orang lemah dan orang yang memiliki 
kepentingan.” Aku kira demikian yang terdapat dalam hadits. 

Abu Abdullah berkata, “Hadits ini diriwayatkan pula oleh Sa’id 
bin Masruq, Misy’ar dan Asy-Syaibani. 



FATHX7L BAARX — 359 

kampungsunnah.org 



Diriwayatkan oleh Amr dan Ubaidillah bin Miqsam serta Abu 
Az-Zubair dari Jabir, “Mu’adz membaca surah A1 Baqarah pada shalat 
Isya'.” Keterangan serupa dinukil oleh A1 A’masy dari Muharib. 


Keterangan Hadits : 


(Bab orang yang mengadukan imamnya apabila 
memperpanjang -shalat-). Dalam bab ini disebutkan hadits Abu 
Mas’ud yang konteksnya sangat jelas dengan judul bab, demikian 
halnya dengan hadits Jabir. Adapun riwayat mu’allaq (tanpa sanad 
lengkap) yang berasal dari Abu Usaid A1 Anshari telah disebutkan 
beserta sanadnya oleh Ibnu Abi Syaibah dari riwayat A1 Mundzir bin 


Abi Usaid, dia berkata, fji' & eijk U :J\S Ujj* d'k 


(.Bapakku biasa shalat bermakmum kepadaku, maka terkadang ia 
mengatakan, "Wahai anakku, engkau telah memperpanjang (shalat) 
atas kami hart ini. ”). Dari riwayat ini diperoleh keterangan nama anak 
yang dimaksud, sekaligus merupakan bantahan bagi mereka yang 
berpendapat tidak disukainya (makruh) bagi seorang anak mengimami 
bapaknya, seperti yang dikemukakan oleh Atha'. Lalu saya melihat 
tulisan tangan (manuskrip) A1 Badr Az-Zarkasyi bahwa ia melihat 

dalam sebagian naskah Shahih Bukhari, 01 f.\hk 


( Atha' tidak menyukai seorang anak mengimami bapaknya). Apabila 
hal ini benar, maka sesungguhnya sanadnya telah disebutkan oleh 
Ibnu Abi Syaibah secara bersambung, dan sepertinya A1 Mundzir 
adalah imam rawatib (tetap) di masjid. 


Catalan 

Dalam riwayat AI Mustamli tercantum “Abu Asid”, narnun yang 
benar adalah Abu Usaid. 

* a> 

JlUi alj {dan malam telah menjelang) yakni kegelapannya 

mul a i menyelimuti. Hal ini mendukung pendapat yang mengatakan 
bahwa shalat yang dilaksanakan pada waktu itu adalah shalat Isya'; 
seperti yang telah diterangkan. 

-s-CJl jl— ojy-w {dengan surah Al Baqarah atau Ah- 
Nisaa'). Abu Daud Ath-Thayalisi memberi tambahan dalam 


360 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 





riwayatnya dari Syu’bah, “Muharib ragu-ragu dalam hal itu.” Hal ini 
menjadi bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa keraguan 
tersebut berasal dari Jabir. 

Bs-ij) <u\9 (karena sesungguhnya shalat di belakangmu ) 

Penjelasan mengenai hal ini telah diterangkan pada bab sebelumnya. 
Lafazh inilah yang mendorong sebagian orang untuk memadukan 
kisah dalam riwayat Abu Mas’ud dan kisah dalam riwayat Jabir. Akan 
tetapi keautentikan lafazh ini dalam riwayat Jabir perlu diteliti, karena 

di bagian akhir dikatakan, d-okJi ^ iJk L—JM ( Saya kira demikian 
yang terdapat dalam hadits), yakni kalimat yang terakhir mulai dari 
perkataannya, . {Sesungguhnya shalat di 

belakangmu...) dan seterusnya. Yang mengucapkan kalimat ini adalah 
Syu’bah, perawi yang menerima dari Muharib. Sementara para perawi 
selain Syu’bah yang juga murid-murid Muharib telah menukil riwayat 
itu dari Muharib tanpa kalimat tersebut. Demikian pula halnya dengan 
murid-murid Jabir. 

ij/J-d jj 1 jCm 4*j\j (hadits ini diriwayatkan pula oleh Sa ’id bin 

Masruq), yaitu bapak dari Sufyan Ats-Tsauri. Riwayat ini telah 
disebutkan (beserta jalur periwayatannya) oleh Abu Awanah melalui 
Abu A1 Ahwash. Sanad riwayat Mis’ar disebutkan oleh As-Sarraj 
melalui riwayat Abu Nu’aim. Sedangkan sanad riwayat Asy-Syaibani 
(yakni Abu Ishaq) disebutkan oleh A1 Bazzar melalui jalur beliau 
semuanya dari Muharib. Maksudnya mereka telah menukil riwayat 
yang sama seperti Syu’bah dari Muharib dalam asal hadits, bukan 
dalam semua lafazhnya. 

jdi- Jli (Amr berkata) Dia adalah Amr bin Dinar, dan 

riwayatnya telah disebutkan pada dua bab yang lalu. Sanad riwayat 
Ubaidillah bin Miqsam telah disebutkan Ibnu Khuzaimah dari riwayat 
Muhammad bin Ajlan, yang dikutip oleh Abu Daud dengan ringkas. 
Sedangkan sanad riwayat Abu Az-Zubair disebutkan oleh 
Abdurrazzaq melalui Ibnu Juraij. Riwayat ini terdapat pula dalarq 
Shahih Muslim namun melalui jalur Al-Laits, hanya saja tidak 
dijelaskan bahwa yang dibaca adalah surah A1 Baqarah. 


FATHUL BAARI — 361 

kampungsunnah.org 




(dan Al A ’masy tnrut meriwayatkannya 

# " 

dari Muharib), yakni Al A’masy turut meriwayatkan bersama 
Syu’bah dari Muharib. Adapun riwayat Al A’masy ini telah dinukil 
oleh An-Nasa'i melalui jalur Muhammad bin Fudhail, dari Al 
A’masy, dari Muharib dan Abu Shalih -keduanya dari Jabir secara 

lengkap- dan disebutkan, ^ JjiM (Maka Mu ’adz memperpanjang 

-shalat- atas mereka). Namun tidak ada penjelasan mengenai surah 
yang dibaca. 


64. Mempersingkat Shalat dan Menyempurnakannya 


o*>CaJl y>r jj gl-j aXs* «UJi ^ 

** s s * 


706. Dari Anas, dia berkata, “Biasanya Nabi SAW meringkas 
shalat dan menyempurnakannya.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab mempersingkat shalat dan menyempurnakannya) Bab ini 
tercantum dalam riwayat Al Mustamli dan Karimah, demikian pula 
yang disebutkan oleh Al Ismaili. Namun dalam riwayat yang lainnya 
bab ini tidak dicantumkan. Apabila dikatakan bab ini tidak ada, maka 
kesesuaian hadits Anas dengan judul bab yang lalu dapat ditinjau dari 
sisi; bahwa orang yang menempuh cara Nabi SAW dalam 
mempersingkat dan menyempumakan shalat, maka ia tidak keberatan 
dalam memperpanjang shalat. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan 
melalui jalur Abu Mijlaz, dia berkata, “ Mereka -para sahabaU 
menyempumakan dan menyingkat shalat, serta mendahului was-was." 
Riwayat ini memberi keterangan tentang faktor yang menjadikan 
mereka meringankan shalat. Oleh sebab itu, berikutnya Imam Bukhari 
menyebutkan bab yang memberi isyarat bahwa perbuatan Nabi SAW 
meringankan shalat bukan karena faktor tadi, sebab beliau SAW 
teipelihara dari was-was. Bahkan beliau SAW meringankan shalat 


362 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




apabila teijadi sesuatu yang mengharuskannya, seperti anak kecil yang 
menangis. 

Adapun yang dimaksud mempersingkat seraya menyempuma- 
kannya adalah melakukan batas minimal dalam melaksanakan rukun- 
rukun shalat atau gerakan lainnya. 


65. Orang yang Mempersingkat Shalat Ketika Mendengar 
Tangisan Anak Kecil 


S^GJl Jk fySl J\ :JU j aIIp *Ul ^ SSlS 

Jit' ■ **' d' * * 1 , v. 

0 1 4-P )Js (JjJst O' Jbjl 


•5"*' us^ 


0 O 

/ „ * ./J .. J 0.* S'* Jo Jo* J/ / / 

j y£- <Laj J .OjLaJi •jjlj jJm ~j 4*jU 

- O' 

707. Dari Abu Qatadah dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Sesungguhnya aku sedang melaksanakan shalat dan hendak 
memperpanjang (shalat tersebut). Lalu aku mendengar tangisan anak 
kecil, maka aku mempersingkat shalatku karena aku tidak suka 
apabila memberatkan ibunya .” 

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Bisyr bin Bakr dan Ibnu A1 
Mubarak serta Baqiyah dari A1 Auza’i. 



f.ljj \* : J yu OJJk* ^ \ JlS aJJI xs- ^ oJj j* ^ 

* * 

OIT Otj Cj»dlxj 4-ip 4JJI Or? (*-^ Vj JaS 

" / * " 
*£( ' °,i f * I, " '*> t - e S, 

,A*\ jjiaj 01 oiiA-s II 


708. Dari Syarik bin Abdullah, ia berkata, “Aku mendengar 
Anas bin Malik berkata, ‘Aku tidak pemah shalat bermakmum kepada 
seorang imam pun yang (shalatnya) lebih ringan dan lebih sempuma 
daripada Nabi SAW. Apabila mendengar tangisan anak kecil, beliau 


FATHUL BAARI — 363 

kampungsunnah.org 






pun meringankan shalat karena khawatir jika telah membuat ibu anak 
itu terfitnah.” 



709. Dari Qatadah, Anas bin Malik menceritakan kepadanya, 
bahwa Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya aku masuk dalam shalat 
dan berkeinginan memperpanjang shalat tersebut. Lalu aku 
mendengar tangisan anak kecil, maka aku pun meringankan shalatku 
karena aku mengetahui besarnya kesedihan ibu anak itu karena 
tangisannya.” 




710. Dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Sesungguhnya aku masuk dalam shalat dan ingin 
memperpanjangnya. Lalu aku mendengar tangisan anak kecil maka 
aku pun meringankan, karena aku mengetahui besarnya kesedihan ibu 
anak itu karena tangisannya 

Musa berkata, “Aban bercerita kepada kami, Qatadah 
menceritakan kepada kami, Anas menceritakan kepada kami dari Nabi 
SAW... sama seperti hadits di atas.” 

Keterangan Hadits : 

(Bab orang yang mempersingkat shalat ketika mendengar 
tangisan anak kecil ) Ibnu A1 Manayyar berkata, “Bab-bab terdahulu 


364 — FATHUL BAARI 


kampungsunnah.org 




mengenai meringankan shalat adalah berkaitan dengan hak para 
makmum, sementara judul bab iiii tidak hanya berkaitan dengan 
rnakmum tapi menyangkut kemaslahatan selain makmum, hanya saja 
kemaslahatan tersebut masih berkaitan dengan makmum.” 


iJji iftCaJl ^ (sesungguhnya aku berdiri dalam shalat 

dan hendak) Dalam riwayat Bisyr bin Bakr disebutkan, 2 J 1 J\ 

JjjI Utj (Aku berdiri untuk shalat dan aku hendak). 


Jn jj j^> (riwayat ini juga diriwayatkan oleh Bisyr bin 
* " 

Bakr) Riwayat yang dimaksud disebutkan beserta sanadnya oleh 
Imam Bukhari dalam bab “Keluamya Wanita ke Masjid”, sebelum 
pembahasan tentang “Shalat Jum’at” Adapun riwayat Ibnu A1 
Mubarak disebutkan beserta sanadnya oleh An-Nasa'i. Sedangkan 
riwayat Baqiyah -yakni Ibnu A1 Walid- saya belum menemukan 
sumbemya. 

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya membawa masuk anak kecil 
ke dalam masjid. Akan tetapi hal itu perlu dianalisa kembali, karena 
adanya kemungkinan anak tersebut berada di rumah yang dekat 
dengan masjid sehingga tangisannya terdengar dari masjid. Di 
samping itu, hadits tersebut juga sebagai dalil bolehnya wanita 
melaksanakan shalat jamaah bersama kaum laki-laki. Hadits ini juga 
mengandung keterangan tentang kasih sayang Nabi SAW terhadap 
para sahabatnya, serta perhatian beliau terhadap kemaslahatan orang 
dewasa maupun anak kecil. 

Sij 'ibK-p Lik-' (lebih ringan shalatnya dan lebih sempurna) 

Imam Muslim meriwayatkan hadits di atas hingga kalimat ini melalui 
jalur Ismail bin la’far dari Syarik. Adapun kelanjutannya, maka Abu 
Dhamrah telah menyepakati Sulaiman bin Bilal dalam 
meriwayatkannya sebagaimana disebutkan oleh AI Ismaili. 

CiiAj (i maka beliau meringankan) Imam Muslim menjelaskan 
cara Nabi meringankan shalat tersebut sebagaimana dalam 
riwayatnya, jjp-aiJi ojj-Ju \JC& (Maka beliau membaca surah yang 
pendek). Lalu Ibnu Abi Syaibah menjelaskan lebih rinci lagi melalui 
riwayat Abdurrahman bin Sabith dengan lafazh, 'J pi At JZ* JI 


FATHUL BAARI — 365 

kampungsunnah.org 



OUi f jUb jUJjlj ®JJ~~i (_^J^I' A*S" jll 1^3 

(Sesungguhnya beliau membaca surah yang panjang pada rakaat 
pertama, lalu mendengar tangisan anak kecil, maka beliau membaca 
tiga ayat pada rakaat kedua). Riwayat ini mursal (tidak menyebutkan 
perawi yang menukil dari Nabi SAW). 




4a! ’Jju 01 (ibunya terfitnah) Yakni tidak konsentrasi dalam 


shalatnya karena hatinya disibukkan oleh tangisan anak itu. 
Abdurrazzaq memberi tambahan melalui riwayat mursal Atha', j' 

(atau ia meninggalkannya, maka anak itu tersia-siakan). 


Jjj! dij (dan aku bermaksud memperpanjangnya) Ini 

menerangkan bahwa barangsiapa bemiat melakukan sesuatu yang 
disukai dalam shalat, maka ia tidak wajib melaksanakannya. Berbeda 
dengan pandangan Ayshab yang menyatakan bahwa barangsiapa 
bemiat shalat sunah sambil berdiri, maka ia tidak boleh menemskan 
shalat tersebut sambil duduk. 


f 8 ’ (kesedihan ibunya ) Penulis kitab Al Muhkam mengatakan 

bahwa lafazh '*>Vj bermakna sedih. Disebutkannya “ibu” di sini 

adalah untuk menunjukkan kondisi yang umum, dan semua yang 
dapat disamakan dengan kondisi tersebut memiliki hukum yang sama. 

Jtij (dan Musa berkata) Yakni Musa bin Ismail Abu 

Salamah At-Tabudzaki. Sedangkan Abban adalah Ibnu Yazid Al 
Athar. Adapun maksud disebutkannya riwayat ini adalah untuk 
menjelaskan bahwa Qatadah telah mendengar hadits tersebut langsung 
dari Anas. Riwayat Musa telah disebutkan beserta sanadnya oleh As- 
Sarraj dari Ubaidillah bin Jarir, dan Ibnu Al Mundzir dari Muhammad 
bin Ismail dari Abu Salamah. Penjelasan serapa dikutip oleh Al 
Ismaili dari riwayat Khali d bin Al Harits, dari Sa’id, dari Qatadah 
bahwa Anas bin Malik menceritakan kepadanya. 

Ibnu Baththal berkata, “Hadits ini telah dijadikan dalil oleh 
mereka yang membolehkan imam untuk memperpanjang ruku’ 
apabila mendengar gerakan orang yang bam datang, agar orang itu 
sempat mendapatkan ruku’.” Lalu perkataan ini ditanggapi oleh Ibnu 
Al Manayyar bahwa “meringankan” adalah lawan dari 


366 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



“memanjangkan”, lalu bagaimana mungkin salah satunya diqiyaskan 
(dianalogikan) kepada yang lain? Dia melanjutkan, “Dalam masalah 
ini terdapat perubahan maksud yang hendak dicapai, karena sikap 
demikian telah membebani orang banyak untuk satu orang.” Akan 
tetapi mungkin dikatakan, pandangan yang dikemukakan Ibnu 
Baththal hanya berlaku dalam batasan yang tidak memberatkan 
jamaah. Pembatasan demikian telah dikemukakan oleh Imam Ahmad, 
Ishaq dan Abu Tsaur. Sedangkan pendapat Ibnu Baththal telah 
dikemukakan oleh A1 Khaththabi sebelumnya, yaitu apabila 
diperbolehkan meringkas shalat karena suatu kepentingan yang 
bersifat duniawi, maka memperpanjang shalat karena kepentingan 
ukhrawi (agama) tentu lebih diperbolehkan. Namun analogi ini 
ditanggapi oleh A1 Qurthubi bahwa memperpanjang shalat pada 
kondisi demikian berarti menambah amalan yang tidak dibutuhkan 
dalam shalat, berbeda halnya dengan meringkas shalat yang 
dibutuhkan. 

Mengenai masalah ini telah dinukil perbedaan pendapat dalam 
madzhab Syafi’i serta perincian yang lebih mendetail. Namun An- 
Nawawi mengatakan bahwa hal itu disukai secara mutlak. Sementara 
A1 Muhamili dalam kitab At-Tajrid menukil pendapat yang 
menjelaskan makruhnya hal itu menurut pendapat Imam Syafi’i yang 
barn. Ini pula yang menjadi pandangan A1 Auza’i, Malik, Abu 
Hanifah dan Abu Yusuf. Muhammad bin A1 Hasan berkata, “Aku 
khawatir bila perbuatan itu masuk kategori syirik.” 

66. Jika Sudah Melaksanakan Shalat Lalu Mengimami 
Suatu Kaum (jamaah) 

M ju> OIS” : Jli aULlp cy. jS*- cf 

* * * 

6 f/ ^ L £ t 

■rf. 

711. Dari Jabir, dia berkata, “Mu’adz biasa shalat bersama Nabi 
SAW kemudian mendatangi kaumnya lalu shalat mengimami 
mereka.” 


FATHITL BAARI — 367 

kampungsunnah.org 


'ft-j &■ jb> £ JU’ 



Keterangan Hadits : 

(Bab jika sudah melaksanakan shalat lalu mengimami suatu 
kaum). Ibnu A1 Manayyar mengatakan bahwa Imam Bukhari tidak 
menyebutkan kalimat pelengkap dari kalimat bersyarat pada judul 
bab, karena ia tidak menetapkan dengan tegas hukum suatu masalah 
yang masih diperselisihkan. Pembahasan ini telah dijelaskan, dan 
hadits di atas telah dinukil melalui jalur lain dari Amr. 

67. Orang yang Memperdengarkan Takbir Imam Kepada 

Manusia (Jamaah) 




712. Dari Aisyah RA, dia berkata, “KetikaNabi SAW menderita 
sakit yang membawa kepada kematiannya, Bilal datang kepada beliau 
untuk memberitahukan tentang shalat. Maka beliau bersabda; 
*Perintahkanlah Abu Bakar agar shalat', Saya (Aisyah) berkata, 


58 

Pada salah satu naskah terdapat tambahan lafazh, “Mengimami manusia”. 


368 — FATHUL BAARI 


kampungsunnah.org 





‘Sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang berhati 
lembut. Apabila ia menggantikan posisimu, niscaya ia akan menangis 
dan tidak mampu membaca’. Beliau SAW bersabda, ‘ Perintahkanlah 
Abu Bakar agar shalat Aku pun mengucapkan kalimat seperti tadi. 
Maka beliau SAW bersabda untuk ketiga kalinya -atau keempat 
kalinya-, ‘ Sesungguhnya kalian adalah wanita-wanita sahabat Yusuf, 
perintahkanlah Abu Bakar untuk shalat ’. Abu Bakar pun shalat. Lalu 
Nabi SAW keluar dengan dipapah di antara dua orang laki-laki, 
seakan-akan aku melihat kaki beliau nampak membuat garis 
[menggores] di atas tanah. Ketika Abu Bakar melihat beliau, ia 
hendak mundur. Namun Nabi SAW mengisyaratkan kepadanya agar 
tetap shalat. Kemudian Abu Bakar RA tetap mundur dan Nabi SAW 
duduk di sampingnya, lalu Abu Bakar memperdengarkan takbir 
kepada manusia.” 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muhadhir dari A1 A’masy. 


Keterangan Hadits : 


(Bab orang yang memperdengarkan takbir imam kepada 
manusia) Pembahasan mengenai hadits Aisyah telah disebutkan pada 
bab “Batasan Orang Sakit Menghadiri Shalat Beijamaah”. Adapun 

konteks hadits ini dengan judul bab terdapat pada lafazh, £-d-J j>S ffj 
(Lalu Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada 


manusia). Kalimat ini menurut jumhur ulama telah ditafsirkan oleh 
lafazh pada hadits terdahulu, yakni kalimat ]&> jjl Olf) 

jSo 0 %*i -oil (Abu Bakar shalat mengikuti 


shalat Nabi SAW, sedangkan manusia shalat mengikuti shalat Abu 
Bakar). Sementara Imam Bukhari telah menyebutkan bahwa 
Muhadhir turut serta bersama-sama Abdullah bin Daud menukil lafazh 
seperti itu dari A1 A’masy. Pembahasan ini akan diterangkan pada bab 
berikutnya. 


FATHUL BAARI — 369 

kampungsunnah.org 




68. Seseorang Bermakmum Kepada Seorang Imam Lalu 
Orang Lain Bermakmum Kepadanya 


-j. ^ pkij ^ i .jla -.'fLj pi in yii ^ 


Telah disebutkan dari Nabi SAW, “Hendaklah kalian 
mengikutiku, dan hendaklah orang-orang yang sesudah kalian 
mengikuti kalian.” 


jX-3 Jp 4Ii Jk aUI uJ :cjl3 ^ 

41l 3tcJJb .^lilL ^gly2j 01 LI lj^» *3^ ot^LyaJL AjSjj 

' ' ~ if ' 

jli l^Lll y L« AjIj JjsrJ Cl j! 

:4 ^JjS cJLii .^lIlL VjI \jy> *■—’ y*\ 

> .;>i 5 i Si u ^ % lii-f Jn U 

I^U " f'' J °* f I''? i° ** * s 5 A>f , Sl» * 

•c/ ,uj h 0* j>^ m »jy> jyJ] :jls .^p 

e ^ tf jS .J ^ ^ ✓ X'''' 

jU-oL j»Ju*» j ^JLp LS^ 5 411 (JJ c04aJl ^j> ( Jio Lju 

LS^ LS? oS^rjJ jirj J-J ^ 

✓ ✓ ✓ 

Jji*j A C*jl» .Jn j*l LJo ilo- ^Snj jjI 44. ills cJl*JL4J| 

S 0 jj / 

J4 ji-j 4)1 Jk 411 J^/, l&S i? Lj 44 ill j^> 41l 
4Jl j Oli”*j Uili 44^ j*l 0154 ^1 jC~j fj*’ fj 

* if ~ ' 

4Jl J y>j oyC*3j y\ u>j£tu { X^i <*14j 4-ip 4Sl ^4? 
.4ip 4Jl ( _ 5 v’j o^Caj 0jJ3oj aJLp 411 


370 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



713. Dari Aisyah, dia berkata, “Ketika sakit Nabi SAW semakin 
keras, Bilal datang kepada beliau untuk memberitahukan tentang 
shalat. Maka beliau bersabda, * Perintahkanlah oleh kalian agar Abu 
Bakar shalat mengimami manusia ’. Aku (Aisyah) berkata, 
‘Sesungguhnya Abu Bakar seorang laki-laki yang berhati lembut. 
Apabila ia menggantikan posisimu niscaya ia tidak mampu 
memperdengarkan (bacaan) kepada manusia. Andaikan engkau 
memerintahkan Umar’. Beliau SAW bersabda, ‘Perintahkanlah oleh 
kalian agar Abu Bakar shalat mengimami manusia’. Aku berkata 
kepada Hafshah, katakan kepada beliau, ‘Sesungguhnya Abu Bakar 
seorang laki-laki yang berhati lembut. Apabila ia menggantikan 
posisimu, niscaya ia tidak mampu memperdengarkan (bacaan) kepada 
manusia. Andaikan engkau memerintahkan Umar’. Maka beliau SAW 
bersabda, * Sesungguhnya kalian benar-benar adalah wanita-wanita 
sahabat Yusuf, perintahkanlah Abu Bakar agar shalat mengimami 
manusia’. Ketika Abu Bakar telah masuk dalam shalat, Nabi SAW 
mendapati pada dirinya perasaan yang lebih baik, maka beliau berdiri 
dengan dipapah di antara dua laki-laki, dan kedua kakinya membuat 
garis di atas tan ah hingga beliau masuk masjid. Ketika Abu Bakar 
mendengar gerakannya, maka ia pun hendak mundur. Namun Nabi 
SAW mengisyaratkan kepadanya. Lalu Rasulullah SAW datang 
hingga duduk di samping kiri Abu Bakar, maka Abu Bakar shalat 
sambil berdiri dan Rasulullah SAW shalat sambil duduk. Abu Bakar 
mengikuti shalat Rasulullah SAW, dan manusia mengikuti shalat Abu 
Bakar RA.” 

Keteranean Hadits : 

(Bab seseorang bermakmum kepada seorang imam lalu orang 
lain bermakmum kepadanya) Ibnu Baththal berkata, “Ini sesuai 
dengan pendapat Masruq dan Asy-Sya’bi, bahwa shaf-shaf yang ada 
saling mengimami satu sama lain, berbeda dengan pandangan jumliur 
(mayoritas) ulama.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa yang dimaksud bukanlah 
mereka saling mengimami dalam batas “memperdengarkan takbir 
imam” saja, seperti yang dipahami oleh sebagian ulama. Bahkan, 
perbedaan di sini terletak pada hakikat permasalahan. Karena tentang 
orang yang melakukan takbiratul ihram sebelum orang-orang yang 
berada pada shaf di depannya mengangkat kepala mereka dari ruku’; 


FATHUL BAARI — 371 

kampungsunnah.org 




Asy-sya’bi mengatakan, “Sesungguhnya orang tadi telah mendapatkan 
satu rakaat meskipun imam telah mengangkat kepalanya sebelum ia 
(orang tersebut) melakukan takbiratul ihram, karena sebagian mereka 
(makmum di depannya) adalah imam atas sebagian yang lain.” 
Pemyataan ini mengindikasikan bahwa dia berpandangan para 
makmum saling menanggung satu sama lain, sebagaimana yang 
menjadi tanggungan imam. Atsar Asy-Sya’bi yang pertama telah 
dinukil beserta sanadnya oleh Abdurrazzaq, sementara yang kedua 
dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah. 


Imam Bukhari tidak tegas dalam mengemukakan sikapnya 
mengenai masalah ini, karena beliau memulai judul bab dengan 

pemyataan yang menunjukkan bahwa maksud dari lafazh hadits, 


Jn (Dan manusia shalat mengikuti Abu Bakar), yakni dalam 

posisi sebagai seorang mubaligh (memperdengarkan takbir imam 
kepada makmum) saja. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan 
riwayat yang menyebutkan bahwa manusia shalat mengikuti Abu 
Bakar. Makna lahiriah riwayat tersebut dipertegas dengan riwayat 
mu’allaq. Maka, kemungkinan Imam Bukhari berpendapat sama 
seperti Asy-Sya’bi. Beliau berpandangan bahwa riwayat yang 

menyatakan, (dia memperdengarkan takbir kepada 


manusia) itu tanpa menafikan adanya manusia yang bermakmum 
(mengikuti) Abu Bakar, karena perbuatan Abu Bakar yang 
memperdengarkan takbir kepada mereka merupakan salah satu cara 
mereka bermakmum kepada Abu Bakar, dan lafazh ini tidhk 
menafikan bahwa mereka mengikuti Abu Bakar pada sisi lain dari 
shalat. Kesimpulan ini didukung oleh riwayat A1 Ismaili melalui jalur 
Abdullah bin Daud dari Waki’, semuanya dari A1 A’masy —sama 


seperti sanad di atas— yaitu. 


o SJ o > 0 ^ ^ £ *1 C $ X > .<S»jy 

J jr**. Oj+>h 


(manusia bermakmum kepada Abu Bakar sementara Abu Bakar 
memperdengarkan kepada mereka). 


£&■ <dii £ Jjj (dan diriwayatkan dari Nabi 

SAW) Ini merupakan penggalan hadits Abu Sa’id A1 Khudri yang 
menyatakan, :JlB yfekJs ^ aIIp ill isi Jjlfj 

^ ijla'j (Rasulullah SAW melihat sikap para 


372 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




sahabatnya yang cenderung lebih ke belakang, maka beliau SAW 
bersabda, “ Majulah kalian dan ikutilah aku, dan hendaklah mengikuti 
kalian orang-orang sesudah kalian. ”). Hadits ini diriwayatkan oleh 
Imam Muslim dan para penulis kitab Sunan dari Abu Nadhrah, dari 
Abu Sa’id. 

Ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Bukhari sengaja 
menyebutkan riwayat itu dengan lafazh yang mengindikasikari 
kelemahannya, karena Abu Nadhrah tidak masuk klasifikasi perawi 
yang beliau syaratkan. Namun perkataan ini menurut saya kurang 
tepat, karena bukan menjadi keharusan apabila seorang perawi tidak 
memenuhi syarat beliau, maka riwayatnya tidak dapat dijadikan 
sebagai hujjah. Bahkan terkadang seorang perawi menurut pandangan 
beliau dapat dijadikan sebagai hujjah, meski tidak memenuhi kriteria 
perawi yang dicantumkan dalam shahih- nya. 

Lafazh seperti itu tidak khusus digunakan untuk hadits yang 
lemah, tetapi digunakan pula pada hadits shahih , berbeda dengan 
lafazh jazm (lafazh yang mengindikasikan kepastian) yang hanya 
digunakan pada hadits-hadits shahih. Makna lahiriah riwayat itu 
mendukung pandangan Asy-Sya’bi. 

Imam An-Nawawi memberi jawaban bahwa makna sabda beliau 
SAW, ( Hendaklah orang-orang yang sesudah 

kalian mengikuti kalian ), yakni orang-orang di belakang kalian 
mengikuti kalian dengan menjadikan perbuatan kalian sebagai 
petunjuk atas perbuatanku. Dia berkata, “Di sini terdapat keterangan 
bahwa makmum boleh mengikuti imam yang tidak dilihatnya, dengan 
berpedoman kepada orang yang bertindak sebagai penyambung imam, 
atau kepada shaf di depannya yang mengikuti imam.” 

Dikatakan pula bahwa makna sabda Nabi SAW tersebut adalah 
hendaknya kalian mempelajari hukum-hukum syariat dariku, dan 
generasi berikutnya hendaknya belajar dari kalian. Demikian 
seterusnya hingga hari akhir. Pembahasan selebihnya telah dijelaskan 
pada bab “Batasan Orang Sakit” 


FATHUL BAARI — 373 

kampungsunnah.org 



69. Apakah Imam Menuruti Perkataan Manusia Apabila la 

Ragu? 


{j* C3 j*a .ji j aJ .p dill aDI 3^ ^ (ji- 

Jj JUi ?4i)l Jj Ij o*>Cail Oj-yail ji <3 JUl$ 

^Uii ji tJ'W’3 aJlc- <Ul aJJI 

^5" j*j j«j tjj-i LS C i33 ^ ls^ 3 ^ 

✓ ° f f ° * 

* (JJ|i 03 


714. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW berbalik 
setelah dua rakaat. Maka Dzul Yadain berkata kepadanya, “Apakah 
shalat telah diringkas ataukah engkau lupa wahai Rasulullah?” 
Rasulullah SAW bersabda, “ Apakah benar — kata — Dzul Yadain ?” 
Manusia menjawab, “Ya.” Maka Rasulullah SAW berdiri dan shalat 
dua rakaat lagi, kemudian salam, lalu takbir dan sujud sama seperti 
sujudnya (ketika shalat) atau lebih lama lagi.” 


,2 St . Q & s' O s' * 

OSS' OS S S S ^ U S IS S J, OSS' s'S . S , OSS S'S S 0 J s i •• • 

.~Kprz*st .v-Lj i y~*S j J d—Jd 5 


715. Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Nabi SAW shalat Zhuhur 
dua rakaat, lalu dikatakan kepadanya, ‘Engkau telah shalat dua 
rakaat’. Maka Nabi SAW shalat dua rakaat lalu salam, kemudian 
sujud dua kali (sujud sahwi).” 


Keterangan Hadits : 

(Bab apakah imam menuruti perkataan manusia apabila ia 
ragu?) Imam Bukhari menyebutkan kisah Dzul Yadain tentang lupa 
saat shalat (sahwi). Penjelasannya akan dibahas pada tempatnya. 

Ibnu Al Manayyar berkata, “Imam Bukhari bermaksud 
menyatakan bahwa letak perselisihan dalam masalah ini adalah pada 


374 — FATHUL EAARI 

kampungsunnah.org 




waktu imam ragu. Adapun bila imam benar-benar yakin atas apa yang 
telah dilakukannya sendiri, maka tidak ada perbedaan di kalangan 
ulama bahwa ia tidak perlu menuruti perkataan seorang pun.” 
Sementara Ibnu At-Tin berkata, “Kemungkinan Nabi SAW merasa 
ragu karena perkataan Dzul Yadain, maka beliau SAW bertanya 
kepada para sahabatnya untuk memastikan mana yang benar. Ketika 
mereka membenarkan Dzul Yadain, maka Nabi SAW mengetahui 
akan kebenaran perkataannya.” Inilah yang dimaksudkan Imam 
Bukhari dari judul bab ini. 

Setelah menukil perbedaan pendapat dalam masalah ini, Ibnu 
Baththal berkata, “Imam Syafi’i memahami bahwa sikap Nabi SAW 
yang menuruti perkataan para sahabat, sebenamya beliau SAW saat 
itu sedang mengingat-ingat kembali dan ia dapat mengingatnya. Tapi 
perkataan ini masih perlu diteliti, karena apabila benar, maka Nabi 
SAW akan menjelaskannya kepada mereka untuk menghilangkan 
ketidakjelasan. Apabila Nabi SAW menjelaskannya, pasti telah 
dinukil dalam riwayat. Barangsiapa mengemukakan klaim seperti di 
atas hendaklah menyebutkan apa yang kami katakan.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat itu telah disebutkan oleh 
Abu Daud melalui jalur A1 Auza’i, dari Az-Zuhri, dari Sa’id dan 
Ubaidillah, dari Abu Hurairah -masih dalam konteks kisah ini- dengan 


lafazh, At j^dt (Beliau SA W tidak melakukan 


dua sujud sakwi hingga Allah meyakinkan kepadanya akan hal itu). 


70. Apabila Imam Menangis Saat Shalat 


p' «»<'■' • ». r , . ✓ o / ^ p * } p PS 

\yu ^ Cju^ :*\XZs AUSXS' 

(jji yr* ^i) 


Abdullah bin Syaddad berkata, “Aku mendengar suara isakan 
Umar sedangkan aku berada di shaf paling akhir, dan beliau membaca, 
‘Sesungguhnya aku mengadukan kegundahan dan kesedihanku 
kepada Allah 


FATHUL BAARI — 375 

kampungsunnah.org 



* / 


^ Jb (JL5 pJL j*j 4^Lp 4-Ul aUI Ol ^ 4-^iuLp 

iii ^5 nj LI 01 idJii :^151 p cJli .^j*>IJIj v?j M lj^° *5^ j* 

I jy> ijLii j^p _^3 ^iSCJl ^a ^bJi £*~*i cii-fLi^ ^5 flS 

^13 IS! j>f ill 01 <5 ^Jjis alijlp cJlS .jj-l^lj J^Iii ^xj Li 

✓ ^ / / j# 

c~L*jb .^AJLS jos* j^s s-li^Jl ^>ll)l £-»-*«*j jd tiXjli* ^ 

v_^>-!jv 3 O^* j jJLp- ls^ 3 5^ ti _y~*j jLli c4,yfl-<ij- 

c. :hjq °oiii .^ifu /: d ij^ cCiiy 

^ 0 

.+•' .« ^ o f, 

.1 ^ dJL» 


716. Dari Aisyah -Ummul Mukminin- bahwa Rasulullah SAW 
berkata pada waktu beliau sakit, “ Perintahkanlah Abu Bakar untuk 
shalat mengimami manusia ,” Aisyah berkata, “Sesungguhnya apabila 
Abu Bakar menggantikan posisimu, niscaya ia tidak mampu 
memperdengarkan (bacaan) kepada manusia karena menangis, maka 
perintahkanlah Umar untuk shalat.” 59 Beliau SAW bersabda, 
“Perintahkanlah Abu Bakar untuk shalat mengimami manusia.” 
Aisyah berkata kepada Hafshah, katakan kepada beliau, 
“Sesungguhnya Abu Bakar apabila menggantikan posisimu, niscaya id 
tidak mampu memperdengarkan (bacaan) kepada manusia karena 
tangisannya, maka perintahkanlah Umar untuk shalat mengimami 
manusia.” Hafshah melakukan hal itu, maka beliau SAW bersabda, 
“ Ah... sesungguhnya kalian benar-benar wanita-wanita sahabat 
Yusuf, perintahkanlah Abu Bakar untuk shalat mengimami manusia.” 
Hafshah berkata, “Aku tidak mendapatkan kebaikan darimu.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab apabila imam menangis saat shalat) Yakni apakah 
shalatnya dianggap batal atau tidak? Baik atsar maupun hadits yang 
disebutkan pada bab ini sama-sama memberi keterangan 


>9 Pada salah satu naskah diberi tambahan, “mengimami manusia”. 


376 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 





diperbolehkannya hal itu. Sementara dinukil dari Sya’bi, An-Nakha’i 
serta Ats-Tsauri bahwa tangisan serta isakan dapat merusak 
(membatalkan) shalat. Dalam madzhab Maliki maupun Hanafi 
dikatakan apabila tangisan tersebut disebabkan mengingat neraka serta 
didorong oleh rasa takut —kepada Allah— maka shalatnya tidak 
rusak (batal). 

Dalam madzhab Syafi’i dinukil tiga pendapat. Pendapat yang 
paling benar menurut mereka adalah apabila tangisan itu 
menimbulkan bunyi dua huruf maka shalatnya dianggap rusak, dan 
apabila tidak maka shalatnya dianggap sah. Pendapat kedua, 
sebagaimana dinukil dari pemyataan tekstual beliau dalam kitab Al 
Imlaa, yaitu bahwa tangisan tidak merusak shalat, karena tidak 
termasuk jenis perkataan yang hampir tidak dapat ditangkap darinya 
bunyi huruf sehingga menyerupai ucapan orang yang lalai. Pendapat 
ketiga, dinukil dari Al Qaffal, apabila mulutnya tertutup rapat maka 
shalatnya tidak batal, tapi apabila terbuka dan tampak bunyi dua huruf 
maka shalatnya batal. Pendapat terakhir inilah yang dipastikan 
kebenarannya oleh Al Mutawalli, namun pendapat kedua memiliki 
dalil yang lebih kuat. 

Pelaiaran yang dapat diambil 

Sejumlah ulama tidak membedakan hukum antara tertawa dan 
menangis. Al Mutawalli berkata, “Barangkali pandangan paling tepat 
mengenai tertawa -saat shalat- adalah membatalkan shalat, karena 
perbuatan ini telah melanggar kehormatan shalat.” Pandangan ini 
lebih kuat dari segi makna, wallahu a'lam, 

'y&- ciw (aku mendengar isakan [tangisj Umar) Ibnu 

Faris berkata, “ Nasyij adalah suara tangisan yang tertahan di 
tenggorokan dan tidak dikeluarkan.” Al Harawi berkata, “ Nasyij 
adalah suara yang disertai isakan sebagaimana anak kecil menahan 
tangisan di dadanya.” Sementara dalam kitab Al Muhkam dikatakan, 
nasyij adalah tangisan yang paling keras. 

Atsar (riwayat) ini telah disebutkan dengan sanad lengkap oleh 
Sa’id bin Manshur, dari Ibnu Uyainah, dari Ismail bin Muhammad bin 
Sa’ad, bahwasanya ia mendengar Abdullah bin Saddad menceritakan 

hal ini seraya menambahkan, ptdl Js (Pada shalat Subuh). Ibnu 


FATHUL BAARI — 377 

kampungsunnah.org 




A1 Mundzir meriwayatkan melalui jalur Ubaid bin Umair dari Umar, 
sama seperti itu. 


Pembahasan mengenai hadits Abu Bakar telah disebutkan. 
Sehubungan dengan bab ini disebutkan hadits Abdullah bin Asy- 
Syakhir, jijts' jjjt iL j aIIp *Sti JLe ill JjIpj cJlj 

j* (Aku melihat Rasulullah SAW shalat mengimami kami, 


sementara di dadanya terdengar gemuruh bagaikan suara air 
mendidih karena menangis). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, 
An-Nasa'i serta At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama ’il dengan sanad 
hasan, dan di-shahih-kan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban maupun 
A1 Hakim. Adapun mereka yang mengatakan bahwa Imam Muslim 
juga telah menukil hadits tersebut merupakan pendapat yang salah. 


71. Meratakan Shaf (barisan) Saat Qamat dan Sesudahnya 




✓ ^ * * 


04 -lp <d)l Jls tji jjp 

> j y is\ ‘J&4 ') 


717. Dari An-Nu’man bin Basyir, dia berkata, “Nabi SAW 
bersabda, ‘ Hendokloh kalian meratakan barisan kalian atau Allah 
menjadikan berselisih antara wajah-wajah kamu 


C3I:Jl5 UCPj aJlc- Jll 01 piJL* ,jj 

■(J'J$> Life- 


718. Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW bersabda, 
“Luruskan shaf-shaf (barisan), sesungguhnya aku melihat kalian di 
belakang punggungku 


378 — FATHUL BAARi 

Eampungsunnah.org 




Keterangan Hadits : 


(Bab meratakan shaf (barisan) saat qamat dan sesudahnya) 
Dalam kedua hadits di atas tidak ada keterangan tentang pembatasan 
waktu seperti judul bab. Tetapi Imam Bukhari hendak mensinyalir 
lafazh yang terdapat dalam sebagian jalur periwayatan hadits. Dalam 
hadits An-Nu’man yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan 
bahwasanya beliau SAW mengucapkan hal itu saat akan melakukan 
takbir (takbiratul ihram). Kemudian dalam hadits Anas pada bab 


berikutnya disebutkan. 


Jlii £& Jjsli o^Laii (Qamat untuk shalat 


telah dilakukan, maka beliau menghadap kepada kami lain 
bersabda ...). 


jd ill' cA'&dl jl {atau Allah menjadikan berselisih antara 

wajah-wajah kamu) Yakni jika kalian tidak meratakan shaf (barisan). 
Maksud meratakan shaf adalah menempatkan orang-orang yang 
berdiri dalam shaf pada satu barisan yang lurus. Atau mungkin juga 
yang dimaksud adalah mengisi celah-celah dalam shaf seperti yang 
akan dijelaskan. 



Ada perbedaan pendapat mengenai ancaman yang tersebut di 
dalam hadits. Sebagian mengatakan bahwa ancaman tersebut 
dipahami sebagaimana makna yang sebenamya. Maksudnya adalah 
mengubah bentuk wajah, seperti meletakkan muka di bagian belakang 
atau sepertinya. Sama seperti ancaman bagi mereka yang mengangkat 
kepalanya sebelum imam, diman a Allah SWT menjadikan kepalanya 
seperti kepala keledai. Di sini terdapat suatu isyarat, bahwa hukuman 
yang diberikan seperti jenis kejahatan atau kesalahan yang dilakukan, 
yakni menyelisihi. 


Berdasarkan hal ini maka perbuatan tersebut adalah wajib dan 
melalaikannya termasuk haram hukumnya. Pembahasan tentang hal 
ini akan dijelaskan pada bab “Dosa Bagi yang Tidak 
Menyempumakan Shaf (barisan)”. Pendapat yang memahami 
ancaman tersebut sebagaimana makna sebenamya didukung oleh 



(Hendaknya kalian meratakan shaf-shaf atau wajah-wajah akan 
dirubah). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, namun sanadnyd 
lemah. Oleh sebab itu Ibnu A1 Jauzi mengatakan bahwa secara 
lahiriah ancaman ini sama seperti ancaman yang disebutkan dalam 


FATHUL BAARI — 379 

kampungsunnah.org 





firman Allah SWT surah An-Nisaa' ayat 47 yang berbunyi, 01 Jli j* 

lajliil ^Js- (Sebelum Kami merubah muka kamu lalu 

Kamiputar ke belakang). 


•Sebagian ularna mengatakan ancaman tersebut bermakna majaz 
(kiasan). Imam An-Nawawi berkata, “Maksudnya muncul 
permusuhan dan kebencian serta perselisihan hati di antara kalian, 
seperti dikatakan, ‘Wajah si fulan berubah kepadaku’, artinya tampak 
darinya rasa tidak senang. Karena perselisihan dal am shaf merupakan 
fenomena perbedaan lahiriah, dimana perbedaan lahiriah merupakan 
sebab perbedaan batin,” Pandangan ini didukung oleh riwayat Abu 



akan menjadikan berselisih di antara hati kalian ). Sementara A1 
Qurthubi berpendapat bahwa yang dimaksud adalah kalian akan 
berpecah belah apabila setiap seorang mengambil pendapat yang tidak 
sama dengan ternannya, karena sikap seseorang yang mendahului 
yang lain merupakan tanda kecongkakan yang dapat merusak hati dan 
menyebabkan putusnya hubungan. 


Ringkasnya, apabila “wajah” dipahami sebagai salah satu bagiari 
anggota tubuh manusia, maka mukhalafah (penyelisihan) yang 
disebutkan dal am hadits mungkin diartikan dengan merubah wajah 
manusia atau sifat, atau dengan membalikkan bagian depan ke 
belakang. Sedangkan apabila “wajah” dipahami sebagai manusia itu 
sendiri, maka mukhalafah tersebut sesuai dengan apa yan^ 
dimaksudkan. Inilah yang disinyalir oleh Imam A1 Karmani. Tapi ada 
pula kemungkinan yang dimaksud adalah selisih dalam hal pahala, 
yakni orang yang meluruskan shaf diberi balasan yang berbeda 
dengan yang tidak meluruskannya. 

{sesungguhnya aku melihat kalian ) Di sini terdapat 

isyarat tentang sebab adanya perintah tersebut, yakni sesungguhnya 
aku memerintahkan hal itu kepada kalian, karena aku telah 
mengetahui secara pasti penyelisihan yang kalian lakukan. Maksud 
riwayat ini telah diterangkan dalam bab, “Nasihat Imam Kepada 
Manusia Untuk Menyempumakan Shalat”. 


Adapun pandangan yang benar dalam masalah itu adalah 
memahami sebagaimana arti yang sebenamya (hakikatnya), berbeda 


380 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



dengan mereka yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah 
kemampuan beliau untuk mengetahuinya. Hal serupa dikemukakan 
oleh Ibnu A1 Manayyar, dia mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk 
menakwilkan makna tersebut, k arena hal itu berarti 
mengenyampingkan lafazh syara’ tanpa ada sebab yang 
mengharuskannya. A1 Qurthubi berkata, “Bahkan memahami 
sebagaimana hakikatnya lebih tepat, karena hal itu akan menambah 
kemuliaan Nabi SAW.” 


72. Imam Menghadap Manusia (Makmum) Saat Meratakan 

Shaf 


/■ O// 


Aiil AiSl iDp jfeCJl : JlS diJC. J ^J 

S-'JJ ji yj lya-s! IJUi jJ 


719. Dari Anas bin Malik, dia berkata, “Qamat untuk shalat * 
telah dilakukan, maka Rasulullah SAW menghadap kepada kami 
dengan wajahnya seraya bersabda, ‘ Luruskanlah shaf dan 
rapatkanlah, karena sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang 
punggungku ’.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab imam menghadap manusia (makmum) saat meratakan 
shaf). Dalam bab ini disebutkan hadits Anas yang telah tercantum 
dalam bab sebelumnya sekaligus keterangannya. 

(dan rapatkanlah ) Yakni hendaklah kalian saling 
menempel tanpa ada celah. Ada pula kalimat tersebut menjadi penguat 
kalimat, ( ratakanlah ). Sedangkan maksud “meratakan” adalah 

meluruskan seperti tercantum dalam riwayat Ma’mar dari Humaid 
yang dikutip oleh A1 Ismaili. Hadits ini menerangkan juga tentang 
bolehnya berbicara di antara qamat dan sebelum masuk shalat. 
Pembahasan ini telah dijelaskan dalam bab tersendiri. Hadits ini juga 


FATHUL BAARI — 381 

kampungsunnah.org 




menganjurkan agar imam (pemimpin) memperhatikan orang yang 
dipimpinnya, sayang terhadap mereka serta memberi peringatan 
kepada mereka atas penyelewengan yang dilakukan. 


73. Shaf Pertama 



720. Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Nabi SAW bersabda, 
‘Syuhada adalah orang yang mati tenggelam, orang yang mail karena 
wabah penyakit (tha ’un), orang yang mati karena penyakit dalam 
perut dan orang yang mati karena tertimpa reruntuhan 



721. Beliau bersabda, “ Seandainya mereka mengetahui apa 
yang ada pada tahjir (segera berangkat menuju shalat Zhuhur), 
niscaya mereka berlomba-lomba; dan seandainya mereka mengetahui 
apa yang ada pada shalat Isya' dan Subuh, niscaya mereka akan 
mendatangi keduanya meskipun merangkak Seandainya mereka 
mengetahui apa yang ada pada shaf terdepan, niscaya mereka akan 
mengundi (untuk mendapatkannya).” 

Keterangan Hadits : 

(Bab shaf pertama) Yang dimaksud adalah shaf yang berada 
setelah imam (terdepan). Namun ada pendapat yang mengatakan 
bahwa yang dimaksud adalah shaf pertama yang sempuma setelah 
imam, bukan shaf yang masih ada celahnya. Pendapat lain 
mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang yang lebih dahulu 
datang untuk shalat meskipun ia berada di shaf yang terakhir. 
Pandangan ini dikemukakan oleh Ibnu Abdul Barr. la beralasan 


382 — FATHTIL BAARI 


kampungsunnah.org 





dengaii adanya kesepakatan yang menyatakan bahwa orang yang 
datang di awal waktu dan tidak masuk ke shaf pertama lebih utama 
daripada orang yang datang kernudian lalu memaksa masuk ke shaf 
pertama. Tapi kesepakatan ini tidaklah mendukung pandangan yang 
dikemukakannya. 

Imam An-Nawawi berkata, “Pendapat pertama adalah pendapat 
yang benar dan para peneliti menyatakan akan kebenarannya. 
Sementara dua pendapat berikutnya telah nampak kesalahannya 
dengan jelas.” 

Sepertinya pendukung pendapat pertama melandasi pendapatnya 
dengan pemikiran bahwa sesuatu yang diungkapkan dengan lafazh 
rnutlak (tanpa batasan) maka yang dimaksud adalah kesempumaan 
sesuatu itu, sementara shaf yang masih menyisakan celah maka di 
anggap kurang (tidak sempuma). Sedangkan pendukung pendapat 
ketiga memperhatikan maknanya sehingga shaf pertama dikatakan 
lebih utama, tanpa memperhatikan lafazh hadits. 

Imam Bukhari mengisyaratkan akan kebenaran pendapat 
pertama, sebab beliau membuat judul bab dengan lafazh “Shaf 
pertama”. Sementara hadits yang beliau kutip menyebutkan lafazh 
“Shaf terdepan”, yaitu shaf yang tidak ada lagi shaf lain di sepannya 
kecuali imam. 

Para ulama berpendapat bahwa dalam anjuran untuk 
mendapatkan shaf pertama terdapat beberapa faidah, di antaranya; 
segera menyelesaikan kewajiban, berlomba-lomba untuk lebih dahulu 
masuk masjid, dekat dengan imam, mendengar bacaan dan belajar 
darinya, membenarkan bacaannya, menjadi penyambung suaranya, 
terhindar dari gangguan orang yang lewat di hadapannya, terhindar 
dari gangguan karena melihat orang yang berada di hadapannya, serta 
tempat sujudnya selamat dari kaki-kaki orang yang shalat. 


74. Meluruskan Shaf Termasuk Kesempumaan Shalat 


q :jisaj J & 

°yj iiJl : Jl5 lilj Sy&'jte lists ijl Ip 


FATHUL BAARI — 383 

kampungsunnah.org 



LvJLsr- 131 j djJb»w<li Jb>w< I3j j (JLoxil tiJJ Ljj fas o*L*s>- 


* * V * * 


/ B X 


^v» 1 _Lyait *L«lii dils (_LyaJl id)L*jJUr I 


✓ *" 



722. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, maka janganlah kalian 
berheda dengannya. Apahila ia ruku, maka hendaklah kalian ruku’. 
Apabila ia mengucapkan ‘sami’allahu liman hamidah (semoga Allah 
mendengar orang yang memuji-Nya), maka katakanlah ‘rabbana 
lakal hamdu (Wahai Tuhan kami bagi-Mu segala puji) Apabila ia 
sujud hendaklah kalian sujud, apabila ia shalat sambil duduk 
hendaklah kalian shalat sambil duduk. Luruskanlah shaf dalam 
shalat, karena sesungguhnya meluruskan shaf termasuk kebaikan 
shalat.” 


. £Ml j.a.v2.il 3 j d)li 


723. Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Katakanlah 
shaf-shaf (barisan) kamu, karena sesungguhnya meratakan shaf 
termasuk bagian menegakkan shalat.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab meluruskan shaf termasuk kesempurnaan shalat ) Dalam 
bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah, £ CJl 

(Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti...), dimana 
pembahasannya akan diterangkan pada bab “Kewajiban Takbir”. Pada 

bagian akhir di tempat ini disebutkan, uuoh ijiJlj (.Luruskanlah 

shaf ..) dan seterusnya. Lafazh inilah yang menjadi maksud judul bab. 
Imam Muslim dan Imam Ahmad serta lainnya tel ah menyebutkan 
lafazh ini secara tersendiri, yaitu mereka menjadikannya dua hadits. 


384 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




j* {termasuk kebaikan shalat) Ibnu Rasyid berkata, 
“Imam Bukhari sengaja menyebutkan pada judul bab lafazh ?U5 j* 
e^Ceh (termasuk kesempurnaan shalat) sementara lafazh hadits 

berbunyi obCali {termasuk kebaikan shalat), hal itu karena 

beliau ingin menjelaskan bahwa itulah yang dimaksud dengan 
‘kebaikan’ di tempat ini. Untuk itu yang dimaksud bukanlah 
ketertiban yang nampak, tapi yang dimaksud adalah kebaikan yang 
bersifat hukum, berdasarkan hadits Anas -hadits kedua di bab ini- 

yaitu, oVwsj' {termasuk menegakkan shalat).’' 


aitil IjA {termasuk menegakkan shalat) Demikian yang 
disebutkan oleh Imam Bukhari dalam riwayatnya dari Abu A1 Walid. 
Sementara selain beliau menyebutkan dengan lafazh, o*)Cah 

{termasuk kesempurnaan shalat). Begitu pula yang dinukil oleh A1 
Ismaili dari Ibnu Hudzaifah dan A1 Baihaqi dari Utsman Ad-Darimi, 
keduanya dari Abu A1 Walid. 


Lafazh serupa dinukil pula oleh Abu Daud melalui Abu A1 
Walid dan selainnya. Demikian juga yang dinukil oleh Imam Muslim 
dan selainnya melalui sejumlah perawi dari Syu’bah. A1 Ismaili 
memberi tambahan dalam riwayatnya dari Abu Daud Ath-Thayalisi, 


dia berkata. 


fe kw' ea\3 <JL>I p cJjbdl IJu. cJg&to : Sjh 


,/e J, * © « 


S'l ^{Aku mendengar Syu ’bah berkata, “Aku telah teledor dalam 
* 

hadits ini karena tidak bertanya kepada Qatadah apakah engkau 
(Qatadah) mendengar langsung dari Anas atau tidak? "). 


Saya tidak menemukan Qatadah menukil riwayat ini dari Anas 
melainkan menggunakan kata (diriwayatkan dari). 60 Barangkali 

inilah rahasia sehingga Imam Bukhari menukil pula hadits Abu 
Hurairah dalam bab ini untuk memperkuat kedudukan hadits Qatadah. 


60 Dalam ilmu hadits lafazh ini mengandung kemungkinan bahwa perawi telah mendengar 
langsung, dan ada pula kemungkinan ia tidak mendengar langsung tapi melalui perantara- 
penerj. 


FATHUL BAARI — 385 

kampungsunnah.org 





Ibnu Hazm untuk menyatakan wajibnya meratakan shaf, karena 
menegakkan shalat adalah wajib, dan segala sesuatu yang menjadi 
bagian yang wajib hukumnya adalah wajib. Tapi kelemahan pendapat 
ini cukup nyata. Temtama telah karni jelaskan bahwa para perawi 
tidak sepakat mengenai lafazh ini. 

Ibnu Baththal beipegang dengan makna laliiriah hadits Abu 
Hurairah dan menjadikaimya sebagjai dalil bahwa meratakan shaf 
adalah sunah hukumnya. Dia berkata, “Karena kebaikan sesuatu 
merupakan tambahan terhadapnya setelah sesuatu itu sempuma.” 

Namun pandangan ini terbantah oleh riwayat yang berbunyi, ^ 

5 *y^aJt (i termasuk kesempurnaan shalat). Namun bantahan ini dijawab 

oleh Ibnu Daqiq A1 Id, bahwa lafazh “termasuk kesempurnaan shalat ” 
bisa saja disimpulkan tentang hukum disukainya meratakan shaf, 
karena kesempurnaan sesuatu adalah tambahan bagi sesuatu itu- 
dimana sesuatu itu tidak akan terwujud dengan sempuma kecuali 
dengan tambahan itu. 

Landasan argumentasi ini cukup jauh, karena lafazh syara’ tidak 
dipahami kecuali menurut makna yang ditetapkannya dalam bahasa 
Arab. Hanya saja lafazh tersebut dipahami menurut urf (kebiasaan) 
apabila telah nyata bahwa yang demikian itu adalah urf syari '. 

75. Dosa Orang yang Tidak Menyempurnakan Shaf 




386 —- FATHXJL BAARI 


kampungsunnah.org 



724. Dari Busyair bin Yasar A1 Anshari, dari Anas bin Malik 
bahwa dia datang ke Madinah, maka dikatakan kepadanya, “Apakah 
yang engkau inglcari pada kami sejak engkau Rasulullah SAW?” Dia 
berkata, “Aku tidak mengingkari sesuatu kecuali bahwa kalian tidak 
meratakan shaf-shaf.” 

Uqbah bin Ubaid berkata (meriwayatkan) dari Busyair bin 
Yasar, “Telah datang kepada kami Anas bin Malik di Madinah dengan 


Keterangan Hadits : 


(Bab dosa orang yang tidak menyempurnakan shaf). Ibnu 
Rasyid berkata, “Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas yang 


berbunyi, fiji-alt b'fus *ii U> (Aku tidak mengingkari 


sesuatu kecuali bahwa kalian tidak meratakan shaf-shaf). Sikap ini 
dikritik, karena terkadang suatu pengingkaran itu terjadi akibat 
meninggalkan suatu sunah, sehingga hal itu tidak menimbulkan dosa. 
Kritik ini mendapat tanggapan, bahwa barangkali Imam Bukhari 
memahami maksud ‘perintah’ dalam firman Allah SWT surah An- 

Nuur ayat 63 yang berbunyi, oy>\ (Maka 


hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut...) 
adalah urusan dan keadaan, bukan ucapan semata. Sehingga 
barangsiapa menyalahi keadaan yang dilakukan Nabi SAW, maka ia 
telah berdosa berdasarkan ancaman yang disebutkan dalam ayat itu. 
Pengingkaran Anas sangat jelas menyatakan bahwa mereka telah 
menyalahi apa yang mereka lakukan pada masa Rasulullah SAW, 
yaitu meratakan shaf. Dengan demikian, perbuatan tersebut pantas 
mendapatkan dosa.” 


Demikian pendapat Ibnu Rasyid secara ringkas. Tapi pemyataan 
ini tidak kuat, karena apabila demikian halnya, maka tidak ada lagi 
perbuatan sunah. Padahal, dosa hanya disebabkan meninggalkan 
sesuatu yang wajib. 

Adapun perkataan Ibnu Baththal, “Apabila meluruskan shaf 
termasuk perbuatan sunah yang pelakunya berhak mendapatkan 
pujian, maka hal ini menunjukkan bahwa orang yang 
meninggalkannya berhak mendapatkan celaan”, ditanggapi bahwa 
celaan terhadap orang ynag meninggalkan perbuatan yang sunah tidak 


FATHUL BAARI — 387 

kampungsunnah.org 




berarti bahwa pelakunya mendapat dosa. Meskipun diterima bahwa 
celaan tersebut berkonsekuensi dosa, namun pandangan ini tertolak 
oleh tanggapan terhadap perkataan Ibnu Rasyid. 

Kemungkinan Imam Bukhari menyimpulkan kewajiban 
meratakan shaf dari lafazh “perintah” yang terdapat dalam sabdanya, 

ijp (Ratakanlah shaf-shaf kalian), dan dari keurnuman sabda 

beliau SAW, US' \°j&> ( Shalatlah sebagaimana kalian 

lihat aku shalat) serta adanya ancaman bagi yang meninggalkannya. 
Berdasarkan faktor-faktor ini, maka pengingkaran Anas tersebut 
disebabkan mereka meninggalkan perkara yang wajib, meskipun 
terkadang pengingkaran itu terjadi akibat ditinggalkannya perbuatan 
yang sunah. 

Meskipun dikatakan bahwa meratakan shaf adalah wajib, namun 
shalat mereka yang menyalahi dan tidak meluruskan shaf tetap sah, 
karena adanya perbedaan kedua perbuatan tersebut. Pemyataan ini 
didukung oleh sikap Anas yang meski mengingkari perbuatan mereka 
namun tidak memerintahkan mereka agar mengulangi shalat. 
Sementara Ibnu Hazm mengemukakan pendapat yang ekstrim, ia 
menegaskan bahwa shalat orang yang tidak meluruskan shaf adalah 
batal. Dia (Ibnu Hazm) membantah mereka yang rnenyatakan adanya 
ijma’ yang rnenyatakan tidak wajibnya meluruskan shaf. Bantahan ini 
berdasarkan riwayat shahih dari Umar RA, dirnana Umar RA 
memukul kaki Abu Utsman An-Nahdi karena tidak meratakan shaf. 
Demikian pula dengan riwayat shahih dari Suwaid bin Ghaflah, dia 
berkata, jftCaSi Jt UitoJt Ljjliajj OtST ( Biasanya Bilal 

meluruskan pundak-pundak kami dan memukuli kaki-kaki kami dalam 
shalat). 

Ibnu Hazm mengatakan bahwa Umar dan Bilal tidak akan 
memukul seseorang kecuali karena orang itu meninggalkan perkara 
yang wajib. Namun perkataan ini terbuka untuk kritik, karena ada 
kemungkinan kedua sahabat tersebut beipendapat perlunya memb’eri 
hukuman ta ‘zir (peringatan) bagi mereka yang meninggalkan perkara 
yang sunah. 


388 — FATHUL BAARI 


kampungsunnah.org 



Catatan 


Kedatangan Anas yang disinggung dalam hadits di atas bukan 
kedatangannya yang disebutkan pada bab “Waktu Shalat Ashar”, 
sebab rnakna lahiriah hadits di bab tersebut menyatakan bahwa 
pengingkaran Anas disebabkan sikap mereka yang mengakhirkan 
pelaksanaan waktu shalat Zhuhur hingga awal waktu shalat Ashar. 


Adapun pengingkaran pada hadits dibab ini juga berbeda dengan 
pengingkarannya yang telah disebutkan pada bab “Menyia-nyiakan 

Shalat dari Waktunya,” dim ana dia berkata, ^ V O' ^ 


s * * 0 a * ' 9 # g, 

oSj &\ JLp \^\ {Aku ticlak mengenal sesuatu 


yang ada pada masa Nabi SAW kecuali shalat, dan shalat itu pun 
telah disia-siakan ). Sebab kejadian ini berlangsung di Syam, 
sedangkan pengingkaran yang dilakukan Anas dalam hadits di bab ini 
teijadi di Madinah. Dari sini dapat diketahui, bahwa penduduk 
Madinah pada masa itu merupakan masyarakat terbaik dibandingkan 
penduduk di negeri-negeri lain dalam sikap komitmen mereka 
terhadap Sunnah Rasulullah SAW. 


76. Menempelkan Bahu Dengan Bahu dan Kaki Dengan 
Kaki Dalam Shaf 


'jjL' \L ji,> Z 



An-Nu’man bin Basyir berkata, “Aku melihat laki-laki di antara 
kami menempelkan mata kakinya kepada mata kaki temannya.” 


£ S S 


°<S±yLp :JU X.J p 4Jt 1 Js* dJJC 'jJ 'i 

oC Zfz air} 4 ^t\jj ^ iri}f Ju 




725. Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “ Luruskanlah 
shaf-shaf kamu, karena sesungguhnya aku melihat kalian dari 
belakang punggungku Salah seorang di antara kami menempelkan 
bahunya kepada bahu temannya, dan kakinya kepada kaki temannya. 


FATHUL BAARI — 3B9 

kampungsunnah.org 




Keterangan Hadits ; 


Maksud bab di atas adalah usaha maksimal untuk meluruskan 
dan mengisi celah-celah shaf. Dalam sejumlah hadits diterangkan 
tentang perintah dan motivasi untu mengisi celah-celah shaf. Adapun 
di antara hadits yang paling lengkap menerangkan hal itu, adalah 
hadits Ibnu Umar yang dikutip oleh Abu Daud dan dikategorikan 
sebagai hadits shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan A1 Hakim. Lafazh 
hadits tersebut adalah, 


v3 ajIp <2si <3ii Jj-jj 
<3il MLfi Jioj JAJ Cj\ sr°jS IjjJu Slj jJbxJl 


(Bahwasanya Rasulullah SAW hersabda, “Luruskanlah shaf-shaf, 
sejajarkan antara pundak-pundak, isilah celah-celah yang kosong, 
dan jangan meninggalkan celah bagi syetan. Barangsiapa yang 
menyambung shaf maka Allah akan menyambungnya, dan 
barangsiapa yang memutuskan shaf maka Allah akan 
memutuskannya ). 


Jrr* & OCUSi JlSj (An-Nu’man bin Basyir berkata ) Ini adalah 
* 

penggalan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dishahihkan 
oleh Ibnu Khuzaimah dan riwayat Abu A1 Qasim A1 Jadali, dan 

namanya adalah Husain bin A1 Harits, dia berkata, j>. OCJuSi cJlw 

* J 

tliSb UIp At Jj-'j 

Ojfc & cij : Jtf jf 4tj 

aJsJw tWnS'j mendengar An-Nu'man bin Basyir 


berkata, bahwa Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya kepada 
manusia seraya bersabda, “Luruskanlah shaf-shaf kamu tiga kali, 
demi Allah, hendaklah kalian meluruskan shaf-shaf atau Allah 
menjadikan hati kalian saling berselisih. ” la berkata, “Sungguh dku 
melihat orang di antara kami menempelkan pundaknya kepada 
pundak temannya dan kakinya kepada kaki temannya”). 


Hadits An-Nu’man ini telah dijadikan dalil bahwa yang 
dimaksud dengan kata Lis' (mata kaki) dalam ayat tentang wudhu 

adalah tulang yang agak menonjol di kedua sisi kaki, tepatnya pada 
sendi pertemuan betis dengan kaki. Karena inilah yang mungkin untuk 
ditempelkan dengan orang yang ada di sampingnya. Berbeda dengan 


390 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




pendapat yang mengatakan bahwa makna kata tJS' adalah tnmit. 

Pendapat ini adalah pendapat syadz (ganjil) yang dinisbatkan.kepada 
sebagian ulama madzhab Hanafi, namun para ulama peneliti dalam 
madzhab tersebut tidak mengakuinya. Sebagian lagi mengakui hal itu, 
namun dalam masalah “haji” bukan “wudhu”. A1 Ashma’i 

mengingkari orang yang mengatakan bahwa vJf terletak di punggung 
kaki. 


77. Apabila Seorang Laki-laki Berdiri di Samping Kiri Imam 
dan Dipindahkan oleh Imam dari Belakangnya ke Sebelah 
Kanannya maka Shalatnya Sempurna 


aIJLp aJJl J2s\ :JlS llglp dJt j ^°l 

^11*J 4lip <dJl jlil (J3 CjllJ cJLas -Uli oli 

6j.lax3 JSjj ( _g Lyg^ A 

^ ✓ ** ** ✓ 

Jv, 


726. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Aku shalat bersama 
Nabi SAW pada suatu malam, lalu aku berdiri di sebelah kirinya, 
maka Rasulullah SAW memegang kepalaku dari arah belakangku dan 
menempatkanku di sebelah kanannya. Lalu beliau shalat dan tidur. 
Kemudian seorang muadzin datang kepada beliau, maka beliau berdiri 
dan shalat tanpa (mengulangi) berwudhu.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab apabila seorang laki-laki berdiri di samping kiri imam dan 
dipindahkan oleh imam dari belakangnya ke sebelah kanannya maka 
shalatnya sempurna ) Sebagian besar lafazh pada judul bab ini telah 
disebutkan kira-kira dua puluh bab yang lalu, tetapi tidak disebutkan 
lafazh “dari belakangnya”. Di samping itu dikatakan juga, “Shalat 
keduanya tidak rusak (batal)” sebagai ganti lafazh “maka shalatnya 
sempurna”. 


FATHUL BAARI — 391 

kampungsunnah.org 






Di sana Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas melalui 
jalur lain, dan tidak seorang pun pensyarah Shahih Bukhari yang 
menaruh perhatian akan hikmah pengulangan ini, bahkan sebagian 
mereka tidak membahasnya sama sekali. 

Menurut saya, hukum keduanya berbeda karena perbedaan 
kalimat pelengkapnya. Perkataannya “shalat keduanya tidak rusak 
(batal)”, yakni tidak menjadi rusak (batal) akibat perbuatan mereka 
berdua, karena itu hanya perbuatan ringan yang membawa 
kemaslahatan dalam shalat. Sedangkan perkataannya “shalatnya 
sempuma”, yakni shalat makmum itu sempuma, dan posisinya di 
samping kiri imam -sebelum dipindahkan- tidaklah beipengaruh 
terhadap shalatnya meskipun posisi tersebut bukan posisi yang tepat. 
Perbuatan tersebut dimaafkan karena ketidaktahuannya tentang hukum 
dari apa yang dilakukan. Kemungkinan pula kata ganti “nya” pada 
lafazah “maka shalatnya sempuma” kembali kepada imam. Hal itu 
karena imam dianggap sebagai satu shaf tersendiri, meskipun ia 
memindahkan makmum dengan memiringkan badan, namun tidak 
sarnpai meninggalkan perintah untuk meluruskan shaf karena 
mashalat yang telah disebutkan. Untuk itu tidak ada kekurangan dalam 
shalatnya apabila dilihat dari sisi ini. Wallahu a'lam. 

A1 Karmani berkata, “Kemungkinan kata ganti tersebut kembali 
kepada laki-laki yang berdiri di samping imam, sebab dalam hal ini 
laki-laki tersebut adalah sebagai pelaku. Meski dalam urutan kalimat 
lebih akhir (disebutkan setelah imam), namun dari segi inakna ia lebih 
didahulukan. Oleh sebab itu, antara imam dan laki-laki tersebut sama- 
sama dekat kepada kata ganti ditinjau dari sisi yang berbeda.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apabila kata ganti tersebut kembali 
kepada “imam”, maka ini memberi manfaat agar Imam tidak 
memindahkan makmum melewati depannya, sehingga hukumnya 
seperti orang yang lewat di hadapan orang yang sedang shalat. 


392 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




78. Wanita Seorang Diri Dianggap Satu Shaf 


33 $ 

4)1 


^ 1^: J bl o4C, :JU £UC J ^ 


.UiL>- j*JL L g»\j j aJj> 


721 . Dari Anas bin Malik, dia berkata, “Aku bersama anak 
yatim shalat di belakang Nabi SAW di rumah karrii, sedangkan ibuku 
-Ummu Sulaim- di belakang kami.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab wanita seorang diri dianggap satu shaf), yakni dari 
tinjauan hukum. Berdasarkan ini, maka terjawablah pendapat A1 
Ismaili yang mengatakan, “Satu orang tidak dinamakan shaf (barisan), 
dan batas minimal dikatakan shaf adalah terdiri dari dua orang.” 
Sesungguhnya judul bab ini adalah lafazh hadits yang diriwayatkan 

* s o 

oleh Ibnu Abdul Barr dari hadits Aisyah secara marfu IajJ-j et 
ULfi (Wanita seorang diri dianggap satu shaf). 

^ i) ul cZLp (aku shalat bersama anak yatim) Demikian yang 

dinukil oleh seluruh perawi, dan yang terdapat dalam riwayat Yahya 
bin Yahya dari Ibnu Uyainah. Namun tercantum dalam riwayat Ibnii 
Fathun sebagaimana dinukil oleh Ibnu As-Sakan dengan sanadnya 

+ ++ 9 

sehubungan dengan hadits di atas, Ui cJX# (Aku shalat bersama 

Sulaim). Sepertinya ini merupakan kesalahan perawi yang telah 
merubah lafazh yatim menjadi Sulaim. Ibnu Fathun menjelaskan hal 
tersebut, dimana ia berkata di akhir kitab Al Isti’ab, “Sulaim tidak 
disebutkan nasabnya”. Lalu dia menuturkan hadits ini. 

Hadits ini adalah penggalan hadits yang diringkas oleh Sufyan 
dan disebutkan Imam Malik secara panjang lebar, sebagaimana yang 
telah disebutkan pada bab “Shalat Beralaskan Tikar (Al Hashir •)” 

dengan lafazh e*'j j (*s=3'j til cJ£ ai (maka aku bersama anak yatim 

membuat shaf di belakang beliau). Hadits ini dijadikan dalil bahwa 
posisi bagi dua orang makmum adalah di belakang imam, berbeda 


FATHUL BAARI — 393 

kampungsunnah.org 





dengan pendapat sebagian ulama Kufah yang mengatakan bahwa 
salah satu makmum berdiri di samping kanan imam dan yang satunya 
di samping kirinya. Alasan mereka adalah hadits Ibnu Mas’ud yang 
diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya, dimana beliau 
menempatkan A1 Qamah di samping kanannya dan A1 Aswad di 
samping kirinya. Argumentasi ini dijawab oleh Ibnu Sirin, bahwa Ibnu 
Mas’ud melakukan hal itu karena tempat yang dipakai shalat waktu itu 
sempit. Perkataan Ibnu Sirin ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi. 


liU#* 




?’ (dan ibuku -Ummu Sulaim- di belakang kami) 

Hal ini menjelaskan bahwa wanita tidak masuk dalam shaf bersama 
laki-laki, karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah bagi laki- 
laki. Apabila wanita menyalahi hal itu, maka shalatnya tetap sah 
menurut jumhur ulama. Adapun menurut madzhab Hanafi, shalat laki- 
laki dianggap rusak (batal) sementara shalat wanita tidak. Tapi 
pendapat ini cukup aneh, dimana analogi yang dipakai tampak 
dipaksakan. Salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa yang 
menjadi landasan pendapat tersebut adalah perkataan Ibnu Mas’ud, 

•iri jt’/Ji-i (Tempatkanlah mereka di belakang dimana 


Allah telah menempatkan mereka). Perintah dalam riwayat ini 
berindikasi wajib. Dengan demikian, mengakhirkan tempat mereka 
adalah wajib. Namun apabila posisinya sejajar dengan laki-laki maka 
shalat laki-laki, menjadi rusak karena ia telah meninggalkan perintah 
untuk menempatkan wanita di belakang. 


Dalam suatu hadits telah dijelaskan tentang larangan shalat 
dengan mengenakan pakaian hasil rampasan serta perintah untuk 
menanggalkannya. Namun apabila seseorang menyalahi hal itu dan 
shalat dengan pakaian tersebut tanpa menanggalkannya, maka 
shalatnya dianggap sah. Lalu mengapa hukum ini tidak diterapkan 
pada laki-laki yang berdiri sejajar dengan wanita? Lebih jelas lagi 
dikatakan, apabila di pintu masjid terdapat tempat milik pribadi, lalu 
datang seseorang untuk shalat di tempat itu tanpa seizin pemiliknya, 
padahal orang tersebut mampu berpindah ke dalam masjid hanya 
dengan satu langkah saja, maka shalatnya di anggap sah meskipun ia 
mendapat dosa. Demikian halnya dengan laki-laki yang berdiri sejajar 
dengan wanita, terutama apabila wanita itu datang setelah ia masuk ke 
dalam shalat. 


394 — FATHUL BAAR1 

kampungsunnah.org 




Ibnu Rasyid berkata, “Pandangan yang lebih tepat adalah Imam 
Bukhari bermaksud menjelaskan babwa hal ini merupakan 

pengecualian dari cakupan hadits, u£ah afe Si (Tidak ada 

shalat bagi yang berdiri sendirian di belakang shaf), yakni yang 
demikian khusus bagi laki-laki.” Hadits tadi diriwayatkan oleh Ibnu 
Hibban dari Ali bin Syaiban, namun keakuratannya maSih 
dipertanyakan seperti yang akan kami sebutkan pada bab “Apabila 
Ruku’ Sebelum Sampai ke Shaf’. 

Ibnu Baththal menjadikan hadits dalam bab ini sebagai dalil 
untuk menyatakan sahnya shalat sendirian di belakang shaf, berbeda 
dengan pandangan Imam Ahmad. Ibnu Baththal berkata, “Apabila hal 
itu diperbolehkan bagi wanita, maka tentu bagi laki-laki lebih 
diperbolehkan lagi.” Namun bagi orang yang tidak sependapat dengan 
pendapat tersebut akan mengatakan, “Sesungguhnya hal itu 
diperbolehkan bagi wanita, karena ia dilarang untuk berdiri satu shaf 
sejajar dengan laki-laki. Berbeda dengan laki-laki yang bisa saja 
masuk ke dalam shaf meski harus berhimpitan atau menarik sal ah 
seorang yang berada di pinggir shaf untuk berdiri bersamanya, 61 maka 
hukum keduanya berbeda.” Ulasan selebihnya tentang hadits ini telah 
dikemukakan pada bab “Shalat Beralaskan Tikar (Al Hashir)”. 


79. Bagian Kanan Masjid dan Imam 


- - i ° t * 0 - 


jllJ Jfi- 4D cJj :J\i aJJI ^ Up Js> 

O O O * t'' ® 

.‘pwaj cZ-XAsju j! *u1p 


728. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Aku berdiri suatu 
malam di samping kiri Nabi SAW, maka beliau memegang tanganku 
-atau pangkal lenganku- hingga menempatkanku di bagian 


61 Kebolehan menarik orang lain seperti yang dikatakan di atas kurang tepat, karena hadits 
yang menyebutkan hal ini memiliki kelemahan. Di samping itu, menarik seseorang dari shaf 
berakibat adanya celah dalam shaf, sementara yang diperintahkan adalah mengisi celah-celah 
yang kosong. Maka yang lebih tepat adalah tidak menarik orang dari shaf akan tetapi mencari 
celah yang ia dapat masuk di dalamnya atau berdiri di samping kanan imam. Wallahu A'lam. 


FATHUL EAARI — 395 

kampungsunnah.org 




kanannya.” Ibnu Abbas berkata, “Beliau melakukan dengan tangannya 
dari belakangku.” 

Keterangan Hadits : 

(Bab bagian kanan masjid dan imam ) Beliau menyebutkan 
hadits Ibnu Abbas secara ringkas, yang sesuai dengan judul bab. 
Adapun kesesuaiannya dengan perkara masjid ditinjau dari sisi 
muthabaqah, sedangkan kesesuaiannya dengan masjid ditinjau dari 
sisi talazum. 

Sikap Imam Bukhari mendapat tanggapan dari sisi lain, yaitu 
hadits di atas membicarakan makmum yang terdiri dari satu orang. 
Adapun apabila makmum berjumlah banyak, maka tidak ada dalil 
pada hadits ini tentang keutamaan bagian kanan masjid. Sepertinya 
Imam Bukhari mensinyalir riwayat yang dinukil oleh An-Nasa' i 

dengan sanad shahih dari A1 Barra', dia berkata, tit US' 

- ^ ^ 

OjSo Ot t£S-t Qs- <5il (Biasanya apabila kami shalat di 

belakang Nabi SAW, maka kami suka berada di bagian kanan). Dalam 
riwayat Abu Daud dengan sanad hasan dari Aisyah, dari Nabi SAW, 
uijilisji jfG OjUaj <»iil Ot (Sesungguhnya Allah dan para 

malaikat bershalawat kepada orang-orang yang berada di bagian 
kanan shaf). Adapun riwayat yang dinukil oleh Ibnu Majah dari Ibnu 
Umar, dia berkata, “Dikatakan kepada Nabi SAW, c Jika demikian, 
bagian kanan masjid akan kosong’. Maka beliau bersabda, 
‘Barangsiapa memakmurkan bagian kanan masjid, maka dituliskan 
baginya dua pahala’” Sanadnya diperbincangkan. Jika hadits ini 
shahih, maka tidak bertentangan dengan bagian pertama. 

80. Apabila Antara Imam dan Makmum Terdapat Tembok 

Atau Fembatas 


u S- / suss s . suss s s' f ” s . . V S " * St” 

• j ol 3 JlSj 


396 ~ FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




t A. 


a-wj lil jl ,Jj Ja OIS"" 0|j ^C»^jb rtJb '.jLtts Jjl Jl5 j 


s / 


A1 Hasan berkata, “Tidak mengapa engkau shalat sedangkan 
antara engkau dan dia terdapat sungai.” 

Abu Miljaz berkata, “Mengikuti imam meskipun antara 
keduanya ada jalan atau tembok apabila ia mendengar takbimya 
imam.” 


S S / 


Jllil X JX 4^1 p aIII 45! JXj 015" :oJii °^p 

A^- Alii jj Jill JlSl J\'} 0>jJl j Aj>J- ^ 

/■ ^ X ^ S } SO ^ / ^ s & JJ ^ s S ^ ^ ^ 

aJ-JJI cvlJJA j IjjIAj*)wjj 0_^w2j ^Ul ^Lai ^-L"j 

lil jl villi* l4 j 0> ^Lai AJlill 

s s s s 

d£ c£}4 pi jJL j aIIp aiii JJ aii jX j ^ iu> ju; oir 
.jii Sc* Li2 of Jl: Ji2 JiSi ojj> Ji yuf 


729. Dari Aisyah, dia berkata, “Rasulullah SAW pemah shalat 
pada waktu malam di kamarnya sedangkan dinding kamar berukuran 
pendek, maka manusia melihat Nabi SAW dan beberapa orang berdiri 
shalat mengikuti shalat beliau. Ketika pagi hari, mereka bercerita 
mengenai kejadian itu. Nabi SAW shalat pada malam kedua dengan 
diikuti beberapa orang, mereka shalat mengikuti shalat beliau. Mereka 
melakukan hal itu dua atau tiga malam, hingga akhimya Rasulullah 
SAW duduk dan tidak keluar. Di pagi hari manusia menceritakan hal 
itu, maka beliau bersabda, ‘Sesungguhnya aku khawatir bila shalat 
malam diwajibkan atas kalian 


Keterangan Hadits : 

(Bab apabila antara imam dan makmum terdapat tembok atau 
pembatas ) Yakni apakah hal itu berdampak sah atau tidaknya 
mengikuti imam? 


FATHUL BAARI — 397 

kampungsunnah.org 




Nampaknya sikap Imam Bukhari menunjukkan bahwa hal itu 
tidak mempengarahi sahnya mengikuti imam, sebagaimana 
pandangan dalam madzhab Maliki. Perbedaan pendapat dalam 
masalah ini sangat masyhur, di antara mereka membedakan antara 
hukum berada di masjid dan tempat lainnya. 

(A l Hasan berkata) saya tidak menemukan lafazh 

seperti ini dinukil melalui sanad yang lengkap ( maushul ). Sa’id bin 
Manshur meriwayatkan dengan sanad shahih dari A1 Hasan tentang 
seseorang yang shalat di belakang imam atau di atas atap dengan 
mengikuti imam tersebut, dia berkata, “Tidak mengapa.” 

y\ Jllj (Abu Miljaz berkata) Riwayat ini disebutkan beserta 

* 

jalur periwayatannya oleh Ibnu Abi Syaibah dari Mu’tamir, dari Laits 
bin Abu Sulaim, dari Abu Miljaz dengan lafazh yang semakna. 
Sedangkan Laits adalah perawi yang lemah. Akan tetapi Abdurrazzaq 
meriwayatkannya dari Ibnu At-Taimi -yakni A1 Mu’tamir- dari 
bapaknya, dari Abu Miljaz. Apabila benar demikian, maka ini adalah 
jalur periwayatan (sanad) yang shahih. 

<jt {di kamarnya) Secara lahiriah yang dimaksud dengan 

kamar di sini adalah rumahnya, hal ini dikuatkan dengan penyebutan 
dinding kamar. Lebih jelas lagi adalah riwayat Hammad bin Zaid dari 

Yahya yang dinukil oleh Abu Nu’aim dengan lafazh, j'J**- ^ jlf 

fr' jj' J**- (Beliau shalat di salah satu kamar istrinya). Namun ada 

pula kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah kamar beliau di 
masjid yang terbuat dari tikar (Al Hashir), seperti yang diterangkan 
dalam riwayat berikutnya. Demikian pula dalam hadits Zaid bin Tsabit 
yang disebutkan sesudahnya. Abu Daud dan Muhammad bin Nashr 
menukil juga melalui dua jalur periwayatan lain dari Abu Salamah 
dari Aisyah, bahwa dialah yang mendirikan tikar tersebut di pinto 
rumahnya, sehigga mungkin dipahami bahwa kejadian tersebut 
berlangsung lebih dari satu kali. Atau riwayat dalam bab ini 
menggunakan lafazh majaz, yaitu tirai tersebut dinamakan tembok, 
dan penisbatan kamar kepada Aisyah (kamar Aisyah). 


398 — FATHTJL BAARI 

kampungsunnah.org 



(beberapa orang berdiri) Inilah inti pembahasan judul 

bab, karena konsekuensinya mereka berdiri di luar kamar sedangkan 
Nabi SAW berada di dalamnya. 

dili di (ketika pagi hari manusia menceritakan 

hal itu ) Yakni menceritakan hal itu kepada beliau SAW. Abdurrazzaq 
memberi keterangan bahwa Nabi SAW menujukkan pembicaraan itu 
kepada Umar RA. Keterangan ini beliau nukil melalui Ma’mar dari 
Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. 

O' (diwajibkan atas kalian ) Yakni difardhukan. 

Lafazh “difardhukan” terdapat dalam riwayat Hammad bin Zaid dari 
Abu Nu’aim. Demikian pula terdapat dalam riwayat Abdurrazzaq dari 
Ibnu Juraij, dari Zuliri, dari Urwah dari Aisyah. Pembahasan 
selanjutnya akan diterangkan dalam pembahasan tentang “tahajud”, 
insya Allah. 


81. Shalat Malam 


<5 DIS"" p-dj dp <dJl jLp yfll DI <dJl °Js> 

Xijj i B jhJ ^ di Ld cjib t'jxddj iir 


730. Dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW memiliki tikar (Al 
Hashir) yang beliau bentangkan di waktu siang dan dijadikannya 
sebagai tabir (pembatas dengan yang lairmya) di waktu malam, maka 
manusia datang dan berkumpul lalu mereka shalat di belakang beliau. 


' ' 0 ) ^ It. I"' ||. \ ' • t . t ® Os O S Qs 0 0 * Q s 

4JP 40! 40! J ysj Dl C-jL. jjJ j 

dg cDlv^j (jS ,yi • :Jl3 e \j>ad 

* ^ 

cjJi jZr ^ ii5 .4jti yd 


FATHUL BAARI — 399 

kampungsunnah.org 



j> t*( oLi j£**» It <f& ci> ii :JU» ^fe)l 

,4j j^LoJl ^1 AZj (jS f.jUl O^Co OLs IaJxJj-j 

/ ✓ /* 

. ✓ /. ; 35 x / 

O-^Oy' 0^0^ O. «*t| .-'f > 0 ^ ^ <* . -' ** ^ ^ I |M 

JuJ ^j-P J*}?:)] b) j-* bj^b>- j UJwb>- ;OblP (Jl3 

* t* " 

•ji-3 ^ A o* 


731. Dari Bust bin Sa’id, dari Zaid bin Tsabit bahwa Rasulullah 
SAW membuat kamar -ia berkata, “Aku kira ia mengatakan terbuat 
dari tikar (hashir).” - pada bulan Ramadhan, lalu beliau shalat di 
dalamnya beberapa malam. Lalu beberapa orang sahabatnya shalat 
mengikuti shalatnya. Ketika beliau mengetahui keberadaan mereka, 
maka beliau pun duduk lalu keluar menemui mereka seraya bersabda, 
“Aku telah mengetahui apa yang aku lihat dari perbuatan kalian. 
Shalatlah wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena 
sesungguhnya shalat yang paling utama adalah shalat seseorang yang 
dilaksanakan di rumahnya, kecuali shalat fardhu 

Affan berkata, “Wuhaib telah menceritakan kepada kami, Musa 
telah menceritakan kepada kami, aku mendengar Abu An-Nadhr, dari 
Busr, dari Zaid, dari Nabi SAW.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab shalat malam ) Demikian yang tercantum dalam riwayat 
A1 Mustamli. Kebanyakan pensyarah Shahih Bukhari tidak 
menyinggungnya, bahkan A1 Ismaili pun tidak menyebutkannya. 
Sikap ini dinilai benar jika ditinjau dari segi penyajian, karena bab- 
bab yang ada di tempat ini berkaitan dengan bab-bab tentang shaf 
(barisan) dan meluruskannya. Oleh karena shalat dengan memakai 
pembatas dapat menimbulkan anggapan akan menjadi penghalang 
dalam upaya meratakan dan meluruskan shaf, maka Imam Bukhari 
meletakkan masalah itu pada bab tersendiri dan menyebutkan 
pendapamya. 

Adapun khusus pembahasan tentang “shalat malam” akan 
disebutkan di bagian akhir pembahasan shalat. Sepertinya dalani 
naskah Shahih Bukhari teijadi pengulangan lafazh “shalat lail (shalat 
malam)”, yang merupakan bagian akhir hadits sebelumnya. Dari sini 


400 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 





perawi mengira bahwa judul tersebut merupakan judul bab tersendiri, 
sehingga ia menambahkan kata “bab” di bagian awalnya. 

Sementara itu Ibnu Rasyid memaksakan diri untuk menjelaskan 
kesesuaiannya, dimana kesimpulan yang didapatnya adalah sebagai 
berikut, “Sesungguhnya orang yang shalat malam di tempat yang 
gelap sebagai makmum, keadaaimya seperti orang yang shalat di 
belakang pembatas.” Lebih fatal dari ini pemyataan orang yang 
mengatakan, “Maksudnya, orang yang shalat malam sebagai makmum 
di kegelapan sama seperti orang yang shalat di belakang pembatas.” 

Kemungkinan yang dimaksud —menurut saya— adalah shalat 
malam yang dilakukan secara beijamaah, hanya saja lafazh beijamaah 
terhapus dari teksnya. Sebab, yang akan disebutkan pada kitab tentang 
“tahajud (shalat malam)” hanya seputar tata cara pelaksanaan, jumlah 
rakaat, tempat dan sepertinya. 

* 0> a 

JJ \jLo 3 (mereka shalat di belakang beliau) Demikian yang 


disebutkan secara ringkas. Adapun maksudnya adalah menjelaskan 
bahwa kamar yang disebutkan dalam riwayat sebelumnya itu terbuat 
dari tikar {Al Hashir). Riwayat ini disebutkan oleh A1 Ismaili melalui 
jalur lain dari Ibnu Abi Dzi’b secara lengkap, dan kami akan 
menyebutkan pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam hadits ini di 
dalam pembahasan tentang shalat tahajud, insya Allah. 

j* (dari perbuatan kalian) Maksudnya bukan sekedar 

shalat yang mereka lakukan, bahkan sikap mereka yang mengeraskan. 
suara dan bertasbih agar beliau keluar. Lalu sebagian mereka malah 
mengetuk pintu karena dugaannya Nabi SAW tertidur, sebagaimana 
hal ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam pembahasan Al Adab dan 
Al I’tisham. Di tempat itu diberi tambahan, “Hingga aku khawatir 
dituliskan atas kalian. Apabila dituliskan atas kalian, niscaya kalian 
tidak akan mampu melakukannya.” Kemudian Al Khaththabi 
mempertanyakan konteks kekhawatiran ini seperti akan kami jelaskaii 
dalam pembahasan tentang tahajud, insya Allah. 


' so jV, * ^ c ° ^ 

idit s*>La3l Jiali {shalat paling utama 


adalah shalat seseorang yang dilaksanakan di rumahnya kecuali 
shalat fardhu ) Secara lahiriah hal ini berlaku untuk semua shalat 
sunah, karena yang dikecualikan hanyalah shalat fardhu. Tetapi 
sebenamya yang dimaksud adalah shalat-shalat sunah yang tidak 


FATHUL BAARI — 401. 

kampungsunnah.org 



disyariatkan untuk dilaksanakan secara beijamaah, demikian pula 
dengan shalat yang tidak ada kaitannya dengan masjid seperti shalat 
sunah Tahiyatul masjid. 


Ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah shalat-shalat 
sunah yang disyariatkan untuk dilaksanakan di masjid dan di rumah 
sekaligus. Dengan demikian tidak termasuk shalat Taliiyatul masjid, 
karena shalat sunah Tahiyatul masjid tidak disyariatkan untuk 
dilaksanakan di rumah. Lalu yang dimaksud dengan shalat fardhu 
adalah shalat yang disyariatkan untuk dilaksanakan secara beijamaah. 
Tapi apakah termasuk juga dalam hal ini shalat wajib karena sebab 
tertentu, seperti shalat Nadzar? Hal ini perlu pembahasan tersendiri. 
Sesungguhnya yang dimaksud shalat fardhu dalam hadits ini adalah 
shalat lima waktu, bukan shalat yang diwajibkan karena suatu sebab 
seperti shalat Nadzar. Adapun maksud dari kata “seseorang” adalah 
jenis laki-laki, maka kaum wanita tidak termasuk dalam konteks 
hadits ini. Hal itu berdasarkan sabda beliau SAW yang diriwayatkan 


oleh Imam Muslim, "J#- jiji Zd Si ( Janganlah kalian 


melarang kaum wanita mendatangi masjid-masjid, dan rumah-rumah 
mereka adalah lebih baik bagi mereka [untuk shalat]). 


Imam An-Nawawi berkata, “Dianjurkannya shalat sunah di 
rumah karena lebih jauh dari unsur riya'. Di samping itu, rumah akan 
menjadi berkah karenanya sehingga rahrnat akan turan kepadanya dan 
syetan menjauh darinya.” Atas dasar ini maka perkataannya “di 
rumahnya” tidak mencakup rumah milik orang lain, meski 
pelaksanaan shalat di rumah milik orang lain juga dapat terhindar dari 
unsur riya'. 


Penutup 

Bab-bab tentang shalat jamaah dan masalah imam memuat 
hadits-hadits marfu ’ (sampai pada Nabi SAW) sebanyak seratus dua 
puluh dua hadits, dan sanad maushul (bersambung [lengkap]) 
sebanyak sembilan puluh enam hadits, serta riwayat mu ’allaq (tanpa 
sanad lengkap) beijumlah dua puluh enam hadits. Adapun riwayat 
yang terulang, baik pada bab ini maupun pada pembahasan 
sebelumnya, beijumlah tujuh puluh hadits, dan yang tidak mengalami 
pengulangan beijumlah tiga puluh dua hadits. Imam Muslim turut 
meriwayatkannya kecuali sembilan hadits; yaitu hadits Abu Sa’id 


402 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




tentang keutamaan berjamaah, hadits Abu Darda' “Aku tidak 
mengenal sesuatu”, hadits Anas “Beliau adalah seorang laki-laki dari 
kalangan Anshar yang berbadan gemuk”, hadits Malik bin A1 
Huwairits “Mereka shalat, apabila mereka benar...”, hadits An- 
Nu’man yang disebutkan secara mu ’allaq tentang shaf shalat hadits 
Anas, “Salah seorang di antara kaxni menempelkan pundaknya..dan 
hadits yang menjelaskan pengingkaran dia dalam masalah yang 
berhubungan dengan meratakan shaf. 

Bab-bab ini juga memuat atsar-atsar sahabat dan tabi’in 
sebanyak sepuluh atsar, semuanya disebutkan dengan mu ’allaq (tanpa 
sanad yang lengkap) kecuali atsar Ibnu Umar yang berbunyi “Beliau 
biasa makan sebelum shalat” dan atsar Utsman “Shalat adalah sebaik- 
baik amalan yang dikeijakan manusia” dimana kedua atsar ini 
disebutkan secara maushul (bersambung [sanad lengkap]). Hanya 
Allah SWT yang lebih mengetahui. 


Bab-Bab Tentang Sifat Shalat 


82. Mewajibkan Takbir dan Membuka Shalat ( Iftitah ) 


AlJl J j Jl (J j1 dUU JJ ljr >\ 

✓ * /« / ✓ 

ill ^ l/\ Jii if &> L-fj jij dd A 

ij jxi lJs-Vs jJbj oAlojj lO I4JLP 

aiQ fjtJ o6 J ^ v4 44 , Ifji jJ, cJ\ :iL dJ ju li 

:Jli lilj Jstt lilj lilj 

.jdkii dJJj dj :ijijli cSV- A ^ 


732. Dari Az-Zuhri, dia berkata; Anas bin Malik A1 Anshari 
telah mengabarkan kepadaku bahwasanya Rasulullah SAW 
menunggang kuda lalu badannya sebelah kanan terluka —Anas RA 
berkata— maka beliau melaksanakan salah satu shalat (fardhu) pada 


FATHUL BAARI — 403 

kampungsunnah.org 




hari itu dengan mengimami kami dalarn keadaan duduk, dan kami pun 
shalat di belakangnya dengan duduk. Kemudian ketika salam beliau 
bersabda, “Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, apabila ia 
shalat dengan berdiri maka shalatlah kalian dengan berdiri, apabila 
ia ruku’ maka hendaklah kalian ruku’, apabila ia bangkit maka 
hendaklah kalian bangkit, apabila ia sujud maka hendaklah kalian 
sujud, dan apabila ia mengucapkan ‘sami’allahu liman harnidah 
(semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya)’, maka 
ucapkanlah ‘rabbana walakal hamdu (Wahai Tuhan kami dan bagi- 
Mu segalapuji )\” 


a 


n> * * 

‘3^* 1 ®cte jxi LuLyo? IjLpIS ll) Cjjiox^rcj 

131 j cl **k*j\i j 131 j 13ls cAj <3^” jl 

C-L»*3"Jl tjjj Ujj lljJjJlS COJU*>- aUI 131 J djJlJ 

. 131 j 


733. Dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, dia berkata; 
Rasulullah SAW terjatuh dari kuda dan terluka, maka beliau shalat 
mengimami kami dengan duduk, dan kami pun shalat bersamanya 
dengan duduk. Kemudian beliau berbalik seraya bersabda, 
“Sesungguhnya imam dijadikan itu untuk diikuti, apabila ia takbir 
hendaklah kalian takbir, apabila ia ruku’ hendaklah kalian ruku’, 
apabila ia bangkit hendaklah kalian bangkit, apabila ia mengucapkan 
‘sami’allahu liman harnidah’ maka katakanlah ‘rabbana lakal 
hamdu \ dan apabila ia sujud maka hendaklah kalian sujud." 


^1 {c3l Jte :Jte oj)j& 
&\ :jis teij '{fj isi j dj’j&l 'Jr m 


404 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




131 j jlaw> 131 j c-L ojJl liJJj Ujj iljijib oJ^>- 

lljJbr i/Ui 


734. Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Nabi SAW 
bersabda, “ Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, apabila ia 
takbir hendaklah kalian takbir, apabila ia ruku' hendaklah kalian 
ruku’, apabila ia mengucapkan ‘sami’allahu liman hamidah’ maka 
katakanlah ‘rabbana walakal hamdu apabila ia sujud maka 
hendaklah kalian sujud, dan apabila ia shalat sarnbil duduk maka 
hendaklah kalian duduk semuanya.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab mewajibkan takbir dan membuka shalat [iftitah]) Ada 
pendapat yang mengatakan bahwa penggunaan kata “mewajibkan” 
adalah dalam konteks majaz, maksudnya adalah kewajiban. Sebab 
“mewajibkan” berkonotasi sebagai perintah syari’ (yang menetapkan 
syariat), sedangkan “kewajiban” adalah sesuatu yang berkaitan dengan 
mukallaf (orang yang dibebani kewajiban syariat) dan inilah yang 
dimaksud di tempat ini. 

Kemudian kata “dan” berfungsi sebagai kata sambung, baik 
menyambung kata sesudahnya dengan kata “takbir” atau 
menyambu n gkanny a dengan kata “mewajibkan”. Namun 
kemungkinan pertama lebih tepat, apabila yang dimaksud dengan 
“membuka” adalah doa, hanya saja hukumnya tidak wajib. Hal ini 
yang diindikasikan oleh penyajian Imam Bukhari bahwa kata “dan” di 
sini bermakna “bersama”. Sedangkan yang dimaksud dengan 
“membuka” adalah memulai shalat. Sepertinya Imam Bukhari 

mensinyalir hadits Aisyah yang berbunyi, £& <5if dK 

s*>CaJ' (Biasanya Nabi SAW membuka shalat dengan 

takbir). Lalu setelah dua bab berikut akan disebutkan hadits Jbnu 



(Aku melihat Nabi SAW membuka dengan takbir pada shalat). 


FATHUL BAARI — 405 

kampungsunnali.org 




Kedua hadits ini dijadikan dalil akan wajibnya mengucapkan 

{Allah Maha Besar) saat takbir, bukan lafazh lain yang juga 

merupakan pengagungan terhadap Allah SWT. Inilah pendapat 
jumhur ulama, dan Abu Yusuf menyetujuinya. Sementara menurut 
madzhab Hanafi bahwa ucapan saat takbir boleh menggunakan lafazh 
apa saja yang mengandung pengagungan terhadap Allah SWT. 


Pendapat jumhur ulama tersebut berdasarkan hadits Rifa’ah 
tentang kisah seseorang yang tidak baik shalatnya. Hadits ini 

diriwayatkan oleh Abu Daud dengan lafazh, J&- ^ 

’j&j p 'y> 1 g&j t& jzj {Tidak sempurna shalat salah seorang 


di antara manusia hingga ia berwudhu, ia meletakkan wudhu pada 
tempat-tempatnya, kemudian bertakbir). Ath-Thabrani 


men wayatkannya dengan lafazh, 


ill : Jjjj jU {Kemudian 


mengucapkan Allahu Akbar [Allah Maha Besar]). Demikian juga 
hadits Abu Humaid yang diriwayatkan Ibnu Majah dan di-shahih-k&n 
oleh Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban, Oti Jjtpt S*>Ca3t J\ ^ lij 

a»I :Jt$ |*j ajJj {Biasanya Rasulullah SAW apabila berdiri untuk 

shalat, beliau berdiri dengan lurus, mengangkat kedua tangannya 
kemudian mengucapkan, “Allahu Akbar”). Riwayat ini memberi 
penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “bertakbir” adalah 
mengucapkan lafazh “Allahu Akbar”. 



A1 Bazzar meriwayatkan dengan sanad shahih sesuai syarat 
Imam Muslim dari Ali, <oit : J \3 oVwali 'it 'pL>j dlk 41 I CM 

jS\ {Bahwasanya Nabi SAW biasa apabila berdiri untuk shalat, 


beliau mengucapkan “Allahu Akbar”). Imam Ahmad dan An-Nasa'i 
meriwayatkan melalui jalur Wasi’ bin Hibban, bahwa ia bertanya 
kepada Ibnu Umar tentang shalatnya Rasulullah SAW, maka beliau 
berkata, “Allahu Akbar, setiap kali turun dan bangkit.” 


Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas, J**- Ud 
{sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti) melalui 

dua jalur periwayatan, lalu disertai dengan hadits Abu Hurairah 
mengenai hal itu. Namun sikap Imam Bukhari ini dikritik oleh A1 


406 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Ismaili, dia berkata, “Hadits pertama tidak raenyebutkan kata ‘takbir’, 
sedangkan dalam hadits kedua dan ketiga tidak ada keterangan yang 
mewajibkan takbir, bahkan yang ada hanyalah perintah agar makmum 
berada di posisi lebih ke belakang dari imam.” A1 Ismaili melanjutkan, 
“Kalau indikasi hadits itu adalah mewajibkan takbir, niscaya 
perkataannya ‘maka ucapkanlah, rabbana walakal hamdu' juga 
berindikasi bahwa makmum wajib mengucapkan kata ini.” 

Kritik A1 Ismaili bagian pertama ditanggapi, bahwa maksud 
Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas dari dua jalur 
periwayatannya adalah untuk menjelaskan bahwa pada dasamya 
kedua hadits itu adalah satu, hanya saja Syu’aib menukilnya secara 
ringkas sedangkan Laits menyebutkannya dengan lengkap. Adapun 
kepentingan Imam Bukhari menyebutkan jalur periwayatan yang 
ringkas tersebut adalah untuk menerangkan penegasan Imam Az- 
Zuhri bahwa ia mendengar hadits itu langsung dari Anas. 

Sedangkan jawaban untuk kritik yang kedua adalah, bahwa Nabi 
SAW telah melakukan hal itu, dan perbuatan beliau ini berfungsi 
untuk menjelaskan shalat secara global, sementara hukum 
menjelaskan perkara yang wajib adalah wajib. Demikian yang 
dipaparkan oleh Ibnu Rasyid. 

Adapun kritik yang ketiga tidak tepat untuk ditujukan kepada 
Imam Bukhari, karena tidak tertutup kemungkinan dia mewajibkan 
ucapan tersebut sebagaimana pendapat gurunya, yakni Ishaq bin 
Rahawaih. Jawaban yang lain dikatakan, bahwa apabila kewajiban 
takbir dapat disimpulkan dari hadits tersebut dari sisi manapun, maka 
telah ada keserasian dengan judul bab. Sedangkan kewajibannya 
terhadap makmum sangat nampak dalam hadits, narnun kewajiban hal 
itu bagi imam tidak disinggung. 

Mungkin pula dikatakan, bahwa cara penyajian hadits itu 
mengisyaratkan akan kewajibannya, karena hadits tersebut 
menggunakan lafazh idzaa (apabila), diman a lafazh ini berfungsi 
secara khusus untuk menyatakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Al 
Karmani mengatakan bahwa hadits yang disebutkan mengindikasikan 

bagian kedua judul bab, sebab lafazh {Apabila ia shalat 

sambil berdiri ) mencakup “membuka [memulai] shalat” dalam 
keadaan berdiri. Seakan-akan dikatakan, “Apabila imam memulai 
shalat dengan berdiri maka mulailah kalian shalat dengan berdiri 


FATHUL BAARI — 407 

kampungsunnah.org 



juga.” A1 Karmani juga mengatakan bahwa kemungkinan kata “dan” 
pada kalimat —judul bab— “Dan Pembukaan Shalat” berarti 
“bersama”. Sehingga maknanya adalah, bab “Kewajiban Takbir 
Bersamaan Dengan Pembukaan Shalat”. Dengan demikian, maka 
konteks hadits terhadap judul bab sulit untuk dipahami. 

Kesimpulannya, bahwa dia tidak menemukan indikasi tentang 
kewajiban takbir dalam hadits tersebut. Wallahu a'lam. 

Sehubungan dengan sabda Nabi, juAJi \1>j Ijljai (Maka 

katakanlah "rabbana walakal hamdu”) A1 Karmani berkomentar, 
“Kalau bukan karena dalil di luar hadits ini —yaitu ijma’ bahwa 
ucapan ini tidak wajib hukumnya— niscaya ucapan ini akan menjadi 
wajib hukumnya.” Sementara itu sejumlah ulama, di antaranya A1 
Humaidi (guru Imam Bukhari) mengatakan bahwa ucapan tersebut 
adalah wajib hukumnya. Adapun pelajaran-pelajaran yang terkandung 
didalam hadits ini teiah dijeiaskan mendetail pada bab, 
“Sesungguhnya Imam Dijadikan untuk Diikuti”. 

Kemudian lafazh tiij (apabila ia sujud maka 

hendaklah kalian sujud) hanya tercantum dalam riwayat A1 Mustamli 
dari jalur Syu’aib, dari Az-Zuhri, Dalam riwayat A1 Kasymihani 

melalui jalur A1 Laits disebutkan, p ( kemudian beliau berbalik) 

sebagai ganti perkataannya dalam riwayat lain, Uii (ketika 

beliau selesai). Pada riwayat ini pula terdapat tambahan huruf \vav> 
dalam lafazh sehingga menjadi ^uAit iJJj 

Pelaiaran yang dapat diambil 

Takbiratul ihram termasuk rukun shalat menurut jumhur 
(mayoritas) ulama. Dalam madzhab Hanafi, dan salah satu pendapal 
dalam madzhab Syafi’I, dinyatakan bahwa takbiratul ihram adalah 
syarat shalat. Adapun pendapat yang lain mengatakan sunah. Ibnu A1 
Mundzir berkata, “Tidak ada yang berpendapat demikian selain A z- 
Zuhri.” Tapi ulama lainnya teiah menukil pendapat seperti ini dari 
Sa’id bin A1 Musayyab, A1 Auza’i dan Malik, hanya saja tidak dinukil 
dari mereka pemyataan tegas bahwa hukumnya adalah sunah. Bahkan 
mereka hanya mengatakan tentang seseorang yang mendapati imam 


408 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




sedang ruku’, “Cukup baginya takbir untuk ruku 5 .” Benar, pemyataan 
tegas mengenai hal itu telah dinukil oleh A1 Karkhi (salah seorang 
ulama madzhab Hanafi) dari Ibrahim bin Aliyah serta Abu Bakar A1 
Asham, namun pandangan keduanya banyak menyalahi pendapat 
jumhur. 


Catalan 

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa niat 
shalat adalah wajib. Hal ini telah disitir oleh Imam Bukhari di bagian 
akhir pembahasan tentang “iman”, diman a Imam Bukhari berkata, 
“Bab sabda Nabi SAW, sesungguhnya perbuatan manusia itu 
berdasarkan niatnya.” Lalu Imam Bukhari memasukkan di dalam 
pembahasan tersebut tentang iman, wudhu, shalat dan zakat. 


83. Mengangkat Kedua Tangan Pada Takbir Pertama 
Bersamaan Dengan Pembukaan ( iftitah ) 


Oisr JLj ill jt* Jjl J jLj of j\ Aju. J JC JP 

' ✓ ✓ > 

ZJTj bf, 'Jr 1 S 5 £3i 131 

jjjj 1i)i ^ :juj CJ duor ^ 

.^iil dU> ji; V OlT, t juk5l 


735. Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya bahwa Rasulullah 
SAW biasa mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua 
bahunya apabila [takbir] membuka [memulai] shalat, dan apabila 
takbir untuk ruku 5 . Apabila mengangkat kepalanya dari ruku 5 , beliau 
juga mengangkat kedua tangannya seperti itu sambil mengucapkan, 
“ Sami’allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu”\ dan beliau 
tidak melakukan yang demikian saat sujud.” 


FATHUL BAARI — 409 

kampungsunnaR.org 




Keterangan Hadits : 

(Bab mengangkat kedua tangan pada takbir pertama 
bersamaan dengan pembukaan [iftitah]). Ini adalah makna lahiriah 

lafazh hadits, e*>CsJl lij (Beliau mengangkat kedua 

tangannya ketika membuka shalat ), Begitu juga dalam riwayat 
Syu’aib pada bab “Mengangkat Kedua Tangannya Saat Takbir”. Ini 
merupakan dalil bahwa hal tersebut dilakukan bersamaan. 

Sementara itu, telah dinukil riwayat yang menerangkan untuk 
mendahulukan ucapan takbir daripada mengangkat tangan dan 
sebaliknya. Kedua riwayat ini dikutip oleh Imam Muslim. Hadits yang 
disebutkan dalam bab ini dinukil pula oleh Imam Muslim melalui 

riwayat Ibnu Juraij dan selainnya dari Ibnu Syihab dengan lafazh, 

4 ZSj (Beliau mengangkat kedua tangannya lalu takbir). Dalam 
hadits Malik bin Ai Huwairits yang juga dinukil oleh beliau 
disebutkan, ^ (Beliau takbir kemudian mengangkat kedua 

tangannya). 

Masalah menyamakan ucapan takbir dengan mengangkat tangan 
dan mendahulukan ucapan takbir daripada mengangkat tangan atau 
sebaliknya merupakan perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. 
Adapun pandangan paling kuat menurut ulama madzhab karni 
(madzhab Syafi’i) adalah dilakukan bersamaan. Saya tidak 
menemukan ulama (dalam madzhab Syafi’i) yang berpendapat 
mendahulukan mengangkat tangan dari pada ucapan takbir. Pendapat 
yang pertama didukung oleh hadits Wa 'il bin Hujr yang diriwayatkah 

oleh Abu Daud dengan lafazh, (Beliau mengangkat 

kedua tangannya bersamaan dengan takbir). Konsekuensi dari 
“kebersamaan” adalah keduanya selesai secara bersamaan. Pandangah 
ini dianggap benar oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarh Al 
Muhadzdzab dan beliau menukil dari pemyataan tekstual Imam 
Syafi’i. Begitu pula ia merupakan pendapat paling benar dalam 
madzhab Maliki. Namun dalam kitab Ar-Raudhah dikatakan bahwa 
yang benar adalah tidak adanya ketentuan batas akhimya. 62 


62 Yakni tidak ada ketentuan apakah selesai secara bersamaan atau salah satunya lebih dahulu 
selesai -penerj- 


410 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 





Penulis kitab Al Hidayah (ulama madzhab Hanafi) berkata, 
“Yang paling benar adalah mengangkat kedua tangan terlebih dahulii 
kemudian mengucapkan takbir. Sebab, mengangkat tangan merapakan 
bentuk penafian keangkuhan dari selain Allah SWT, sedangkan 
ucapan takbir adalah menetapkan sifat tersebut untuk Allah SWT. 
Penafian seyogyanya lebih dahulu daripada penetapan sebagaimana 
yang ada dalam dua kalimat syahadat.” Pendapat ini berdasarkan 
bahwa hikmah mengangkat tangan adalah bentuk penafian 
keangkuhan dari selain Allah SWT. 

Sebagian ulama mengatakan bahwa hikmah dilakukannya kedua 
hal tersebut (mengangkat tangan dan takbir) secara bersamaan adalah 
supaya dapat dilihat oleh orang yang tuli dan didengar oleh orang 
yang buta. 

Adapun hikmah lain dari mengangkat tangan, di antaranya: 

1. Sebagai isyarat untuk mencampakkan dan meninggalkan dunia 
dan menghadapkan diri hanya untuk beribadah. 

2. Menyerah dan tunduk, agar terdapat keselarasan antara 
perbuatan dengan ucapan “Allahu Akbar (Allah Maha Besar)”. 

3. Mengagungkan perkara yang akan dilakukan. 

4. Menunjukkan kesempumaan berdiri. 

5. Mengangkat tabir antara hamba dan sesembahannya. 

6. Agar dapat menghadap kiblat dengan seluruh badannya. 

Al Qurthubi berkata, “Ini merapakan hikmah yang paling 
sesuai.” Tapi pendapat ini telah dikritik. Ar-Rubai’ berkata, “Aku 
bertanya kepada Imam Syafi’i, ‘Apakah makna mengangkat kedua 
tangan?’ Beliau berkata, ‘Mengagungkan Allah dan mengikuti Sunnah 
Nabi-Nya’.” Ibnu Abdul Barr meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa ia 
berkata, “Mengangkat kedua tangan termasuk hiasan shalat.” 
Sementara dari Uqbah bin Amir, dia berkata, “Setiap kali mengangkat 
terdapat sepuluh kebaikan, dan bagi setiap satu jari tangan adalah satu 
kebaikan.” 

Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Syarah Muslim , 
“Seluruh umat telah sepakat tentang disukainya mengangkat kedua 
tangan saat takbiratul ihram.” Kemudian beliau berkata, “Mereka telah 


FATHUL BAARI — 411 

kampungsunnaE.org 



sepakat bahwa tidak ada satu pun yang wajib di antara mengangkat 
tangan dalam shalat, hanya saja telah dinukil bahwa mengangkat 
tangan hukumnya wajib saat takbiratul ihram (takbir yang pertama) 
menurut pendapat Daud. Ini pula yang menjadi pendapat Ahmad bin 
Sayyar, salah seorang ulama dalam madzhab kami.” Perkataan An- 
Nawawi ditanggapi sebagai pemyataan yang kontradiksi, namun 
sesungguhnya tidak seperti yang diduga oleh pengkritik. Barangkali 
yang dimaksud oleh An-Nawawi adalah kesepakatan para ulama 
sebelum mereka yang disebutkan tadi, atau beliau tidak menemukan 
riwayat akurat yang menyatakan kedua ulama itu berpandangan 
demikian, atau pemyataan “disukai” tidak menafikan “hukum wajib”. 
Jawaban yang pertama menolak kritik yang mengatakan bahwa Imam 
Malik berkata pada satu riwayat, “Sesungguhnya mengangkat tangan 
tidak disukai.” Rritikan ini dinukil oleh penulis kitab At-Tabshirah, 
demikian pula diriwayatkan oleh Baji dari sejumlah ulama generasi 
terdahulu dalam madzhab mereka. 

Pendapat yang paling selamat mengenai masalah ini adalah 
perkataan Ibnu A1 Mundzir, “Tidak ada perbedaan pendapat di 
kalangan ulama bahwa Rasulullah SAW biasa mengangkat tangannya 
apabila memulai shalat.” Demikian pula dengan perkataan Ibnu Abdul 
Barr, “Para ulama telah sepakat tentang bolehnya mengangkat kedua 
tangan ketika memulai shalat.” Ulama yang juga mewajibkan 
mengangkat tangan ketika takbiratul ihram adalah A1 Auza’i, A1 
Humaidi (guru Imam Bukhari), dan Ibnu Khuzaimah dari madzhab 
Syafi’i sebagaimana dinukil oleh A1 Hakim saat menyebutkan biografi 
Muhammad bin Ali A1 Alawi. Wajibnya mengangkat tangan juga 
telah dinukil oleh A1 Qadhi Husain dari Imam Ahmad. 

Ibnu Abdul Barr berkata, “Semua ulama yang telah dinukil 
darinya pandangan yang mewajibkan mengangkat tangan menyatakan 
bahwa shalat tidak batal bila hal itu ditinggalkan, kecuali dalam salah 
satu riwayat dari A1 Auza’i dan A1 Humaidi.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, telah dinukil oleh sebagian ulama 
madzhab Hanafi dari Abu Hanifah bahwa tidak mengangkat tangan 
adalah berdosa. Adapun perkataan An-Nawawi dalam kitab Syarh Al 
Muhadzdzab, “Seluruh umat telah sepakat tentang disukainya 
mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, hal ini telah dinukil 
oleh Ibnu Mundzir. Al Abdari meriwayatkan dari ulama madzhab Az~ 
Zaidiyah bahwa tidak ada mengangkat tangan saat shalat. Namun 


412 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



perbedaan pendapat dari mereka tidak dijadikan bahan pertimbangan. 
Lalu A1 Qaffal menukil dari Ahmad bin Sayyar bahwa beliau 
mewajibkan mengangkat tangan, dimana apabiia seseorang 
meninggalkannya in aka shalatnya tidak sah. Pendapat beliau tertolak 
oleh ijma’ para ulama sebelumnya.” 

Nukilan adanya ijma’ dalain masalah ini perlu dikritisi, karena 
pendapat yang mewajibkan mengangkat tangan telah dinukil dari 
sebagian ulama sebelum beliau. Bahkan A1 Qaffal menyebutkan 
dal am fatwa-fatwanya bahwa pendapat demikian telah dinukil dari 
Ahmad bin Sayyar, begitu pula dinukil oleh A1 Qurthubi di bagian 
awal tafsimya dari sebagian ulama madzhab Maliki. Adapiih 
konsekuensi perkataan Ibnu Khuzaimah menyatakan bahwa 
mengangkat kedua tangan (pada takbir pertama) adalah rukun shalat. 
Lalu Ibnu Hazm mendasari pendapat ini dengan sabda beliau SAW, 
“ Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.''’ Bantahan 
atas perkataan Ibnu Hazm akan disebutkan pada bab berikut, 
sedangkan pembicaraan mengenai akhir mengangkat tangan akan 
dijelaskan setelah satu bab. 


84. Mengangkat Kedua Tangan Apabiia Takbir, Saat Ruku’ 
dan Ketika Bangkit (Ftidal) 


ill ill J jlj o tj :JU 451 ^3 J 4JLlp Vfc 
lljSsj { p>- AA IS! j 4Lp 

^A dr? ^ ! J ty* jij A jAA 

, i asl Sr, :- 4 j & 44- : j Jr, 


736. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, “Aku melihat 
Rasulullah SAW apabiia berdiri dalam shalat, beliau mengangkat 
kedua tangannya hingga keduanya sejajar dengan bahunya, dan beliau 
biasa melakukan hal itu saat takbir untuk ruku’ dan ketika mengangkat 
kepalanya dari ruku’ (i’tidal) seraya mengucapkan ‘sami’allahu liman 
hamidah dan beliau tidak melakukan hal itu ketika sujud.” 


FA HUL BAARI — 413 

kampungsunnah.org 



S' os s ^ ,/■ o ». ->• ^ ✓ ,✓ ,. j' 0-^ ✓ /• .✓ v ^o ^ . f -» .✓ f 

CJJj>-j .4j*-b £3 j P j5 jJj 4-^Ij £3j l3lj c4j*Xj £3j ^5 jJ jl 31ji 

✓ ✓ & St St St s ^ &■ * 

. 4-jIp 


737. Dari Abu Qilabah bahwa ia melihat Malik bin A1 Huwairits 
apabila shalat, dia mengucapkan takbir dan mengangkat kedua 
tangannya. Apabila hendak ruku’, dia mengangkat kedua tangannya; 
dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku’, dia mengangkat kedua 
tangannya. Lalu dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW juga 
melakukan demikian. 


Keterangan Had its : 

(Bab mengangkat kedua tangan apabila takbir, saat ruku’ dan 
ketika bangkit ) Imam Bukhari telah menulis masalah ini dalam 
pembahasan tersendiri. Beliau meriwayatkan dari A1 Hasan dan 
Humaid bin Hilal bahwa para sahabat biasa melakukan perbuatan 
seperti itu. Imam Bukhari berkata, “Al Hasan tidak mengecualikan 
satu pun di antara para sahabat.” Ibnu Abdul Barr berkata, “Setiap 
orang yang menukil darinya tentang bolehnya tidak mengangkat 
tangan saat ruku’ dan bangkit dari ruku’, mereka telah meriwayatkan 
perbuatannya kecuali Ibnu Mas’ud.” Sementara Muhammad bin Nashr 
Al Marwazi berkata, “Para ulama di seluruh pelosok telah sepakat 
tentang disyariatkannya perbuatan tersebut, kecuali ulama Kufah.” 
Ibnu Abdul Barr berkata pula, “Tidak ada seorang pun yang 
meriwayatkan dari Imam Malik bahwa dia tidak mengangkat tangan 
pada saat akan ruku’ dan bangkit dari ruku’ kecuali Ibnu Al Qasim. 
Adapun yang kita jadikan pegangan adalah mengangkat kedua tangan 
berdasarkan hadits Ibnu Umar.” Pendapat ini yang dinukil oleh Ibnu 
Wahab dan selainnya dari Imam Malik. Adapun Imam Tirmidzi tidak 
menukil pendapat lain dari Imam Malik kecuali pendapat ini. Al 
Khaththabi -yang diikuti oleh Al Qurthubi dalam kitab Al Mufhim- 
menyatakan bahwa pendapat ini merupakan pendapat terakhir dan 
yang paling tepat di antara dua pandangan Imam Malik. Aku tidak 
menemukan suatu dalil atau pegangan ulama madzhab Maliki yang 
menyatakan diperbolehkannya tidak mengangkat tangan saat ruku’ 
dan i ’tidal (bangkit dari ruku’), kecuali pendapat Ibnu Al Qasim. 


414 — FATHUL BAAR1 

kampungsunnah.org 




Adapun ulama madzhab Hanafi berpegang dengan riwayat 
Mujahid yang menyatakan bahwa ia shalat di belakang Ibnu Umar dan 
tidak melihat beliau melakukan hal itu. Namun sanad riwayat yang 
mereka jadikan dalil dinyatakan memiliki cacat, karena Abu Bakar bin 
Ayyasy (salah seorang perawi hadits tersebut) hafalannya menjadi 
buruk di akhir hidupnya. Meskipun riwayat ini shahih, tapi Salim dan 
Nafi’ serta selain keduanya telah menyatakan bahwa Ibnu Umar 
melakukannya. Riwayat Nafi’ yang dimaksud akan disebutkan setelah 
dua bab berikut. 

Dalam hal ini, jumlah yang banyak lebih pantas dijadikan 
pegangan daripada satu orang, terutama apabila mereka telah 
menetapkan perbuatan tersebut sedangkan ia menafikannya. Di 
samping itu, kedua versi riwayat ini masih dapat dikompromikan; 
yakni Ibnu Umar berpendapat bahwa hal itu tidak wajib, karena suatu 
saat ia melakukannya lalu pada saat yang lain meninggalkannya. Di 
antara dalil yang menunjukkan kelemahan riwayat Abu Bakar bin 
Ayyasy adalah keterangan yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam 
kitab Juz ’u Raf’il Yadain dari Imam Malik, bahwa Ibnu Umar apabila 
melihat seseorang yang tidak mengangkat tangannya ketika ruku’ dan 
bangkit dari ruku’, maka beliau melemparinya dengan kerikil. 

Alasan (hujjah) lain yang dikemukakan oleh mad 2 hab Hanafi 
adalah hadits Ibnu Mas’ud yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dimaria 
dia melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya saat memulai 
shalat kemudian tidak mengulanginya. Imam Syafi’i membantah 
bahwa riwayat ini tidak akurat, dia berkata, “Apabila terbukti autentik, 
maka riwayat yang menetapkan lebih dikedepankan dari pada riwayat 
yang menafikan.” Riwayat yang dimaksud telah di-shahih-kzn oleh 
sebagian ahli hadits, namun mereka menjadikannya sebagai dalil yang 
menunjukkan tidak wajibnya perbuatan tersebut. Sementara Ath- 
Thahawi memfokuskan perbedaan dengan orang-orang yang 
mewajibkan hal itu, seperti A1 Auza’i dan sebagian ulama madzhab 
Zhahiriah. 

Ketika menyebutkan hadits Ibnu Umar yang tersebut dalam bab 
ini. Imam Bukhari menukil perkataan gurunya, Ali bin A1 Madini, 
“Merupakan perkara yang haq atas setiap muslim untuk mengangkat 
tangan mereka saat ruku’ dan bangkit dari ruku’ berdasarkan hadits 
Ibnu Umar.” Pernyataan ini terdapat dalam riwayat Ibnu Asakir, dap 
telah disebutkan oleh A1 Bukhari dalam kitab Juz’u Raf’il Yadain 


FATHUL BAARI — 415 

kampungsunnaE.org 



seraya menambahkan, “Ali bin A1 Madini adalah ulama terkemuka 
pada zamannya.” 

Pendapat yang dinukil oleh sebagian ulama madzhab Hanafi 
bertentangan dengan pendapat tersebut, yakni mengangkat tangan saat 
ruku’ dan bangkit dari ruku’ dapat membatalkan shalat. Sebagian 
ulama muta’akhirin golongan Magharibah mengategorikannya sebagai 
perbuatan bid’ah, Oleh sebab itu, sebagian ulama peneliti dalam 
madzhab mereka -seperti diriwayatkan oleh Ibnu Daqiq A1 Id- 
cenderang tidak mengangkat tangan untuk menghindari mafsadat 
(kerusakan). Imam Bukhari berkata dalam Juz’u Raf’il Yadain, 
“Barangsiapa yang mengklaim bahwa perbuatan itu adalah bid’ah 
berarti ia telah menghujat para sahabat, karena tidak ada riwayat 
akurat yang menyatakan bahwa ada salah seorang di antara mereka 
yang meninggalkannya.” Beliau menegaskan pula, “Tidak ada sanad 
yang lebih shahih daripada sanad-sanad hadits yang menerangkan 
tentang mengangkat tangan.” 


Imam Bukhari menyebutkan pula bahwa perbuatan ini telah 
diriwayatkan dari tujuh belas sahabat. Sementara A1 Hakim dan Abu 
A1 Qasim bin Mandah menyatakan bahwa di antara mereka yang 
melakukan perbuatan tersebut terdapat sepuluh sahabat yang dijamin 
masuk surga. Kemudian Syaikh kami Abu A1 Fadhl A1 Hafizh 
menyatakan bahwa setelah melalui penelitian yang cermat, temyata 
perbuatan ini dinukil dari lima puluh orang sahabat. 

if A (ketika takbir untuk ruku ’) Yakni ketika 

memulai ruku’. Ini merupakan indikasi riwayat Malik bin A| 

* o j j / . 

Huwairits -hadits kedua di bab ini- yang mengatakan, 01 itjt tijj 

jYjj j {Apabila hendak ruku ’ beliau mengangkat kedua tangannya). 
Dalam bab “Takbir Ketika Bangkit dari Sujud” akan disebutkan hadits 
Abu Hurairah dengan lafazh, gfj. Jg- ’J&i p {Kemudian beliau takbir 
ketika ruku '). 


aIjIj g&j til villi Jjiiij {dan beliau melakukan hal itu 


ketika mengangkat kepalanya dari ruku’) Yakni ketika hendak 
mengangkat kepalanya. Hal ini didukung oleh riwayat Abu Daud 

i-.c 

melalui jalur Az-Zubaidi dari Zuhri dengan lafazh, gy. ot itjt tij ^ 


416 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



(Kemudian ketika hendak mengangkat 


punggungnya beliau mengangkat keduanya hingga sejajar dengan 
bahunya). Artinya, beliau mulai mengangkat kedua tangannya ketika 
mulai bangkit dari ruku’. Adapun riwayat Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri 
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad lalu dikutip dari Imam Ahmad 

oleh Abu Baud dengan lafazh, f ^ ZJ) ^3y jjC'j (Dan setelah 

mengangkat kepalanya dari ruku’) artinya setelah mulai mengangkat 
kepalanya. Hal itu agar terjadi keserasian dengan riwayat-riwayat 
yang lain. 


ij) iilii Jiii (dan beliau tidak melakukan hal itu dalam 


sujud) Yakni tidak mengangkat tangan ketika hendak turun untuk 
sujud dan tidak pula saat bangkit dari sujud seperti yang dijelaskan 


J ""e s o ' 

dalam riwayat Syu’aib pada bab berikutnya, gyt ^ Yj 




(Ketika akan sujud dan tidak pula ketika mengangkat kepalanya [dari 
sujud]). Hal ini mencakup ketika bangkit dari sujud ke rakaat kedua 
atau keempat, serta bangkit dari sujud untuk melakukan kedua 
tasyahhud. Di samping itu, mencakup juga saat bangkit dari ruku’ ke 
rakaat ketiga bila tidak ada tasyahhud, karena tidak wajib. 63 Apabila 
kita beipendapat adanya duduk istirahat, maka hadits tadi tetap 
menunjukkan “mengangkat tangan” saat bangkit dari duduk istirahat 
(tasyahud pertama) untuk berdiri ke rakaat kedua dan rakaat keempat; 
Akan tetapi hadits ini telah diriwayatkan oleh Yahya A1 Qaththan, dari 
Malik, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW yang diriwayatkan 
oleh Imam Daruquthni dalam kitab Al Ghara ib dengan sanad yang 

hasan, ilii Iuj *iy_ Yj (Dan beliau tidak mengangkat tangan setelah 


itu). Seeara lahiriah hadits ini menafikan “mengangkat tangan” selain 
pada tiga temp at." Kemudian akan disebutkan adanya “mengangkat 
tangan” pada tempat yang keempat setelah satu bab. 


6-1 Maksudnya tasyahhud tidak wajib dalam madzhab Syafi’i serta sebagian ulama. Namun 
yang benar adalah wajib sebagaimana madzhab Imam Ahmad dan sejumlah ulama lainnya, 
berdasarican perbuatan beliau SAW yang tidak pemah meninggalkannya serta melakukan 
sujud sahwi ketika lupa melakukannya. Juga berdasarkan cakupan umurn sabda beliau SAW, 
“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat." 

64 Yakni saat takbir pertama dan ketika akan ruku serta bangkit darinya -peneij. 


FATHUL BAARI — 417 

kampungsunnah.org 




44 CfjJ ’M (apabila shalat beliau takbir dan 

mengangkat kedua tangannya) Dalam riwayat Imam Muslim 

+ +* c* 

disebutkan, £ij ^ (Kemudian mengangkat). Beliau menambahkan 
dalam riwayatnya dari Nashr bin Ashim dari Malik bin A1 Huwairits, 
4M J&~ (Hingga beliau mensejajarkan kedua tangannya 

dengan kedua telinganya). A1 Muhib Ath-Thabari melakukan 
kekeliruan dengan menisbatkan bahwa riwayat ini adalah hadits yang 
disepakati oleh Bukhari dan Muslim. 


85. Sampai Di mana Mengangkat Kedua Tangan? 

J&- jfe 411 '{Sj J fe jf\ Jlij 

Abu Humaid berkata di hadapan sahabat-sahabatnya, “Nabi 
SAW mengangkat (tangannya) sejajar dengan kedua bahunya.” 


ojf j :Jl5 ll$Ip 4Jl jj 4J1jlp of aIIIoIp J> pJtl 

'J& bar £4 fei j 'JJ£\ ^ fe £* 4ii jt* 

yi. :Jii liij cif jl ^ iSf, life Jl 


^ e / 


fe N3 cxUJt as} Cj : JUj t 4i. J* fe 411 

t i s !/ * -» a t ^ e s 


738. Dari Salim bin Abdullah bahwa Abdullah bin Umar RA 
berkata, “Aku melihat Nabi SAW membuka (memulai) takbir dalam 
shalat seraya mengangkat kedua tangannya saat mengucapkan takbir 
hingga menempatkannya sejajar dengan bahu. Apabila takbir untuk 
ruku’, beliau melakukan hal yang sama. Apabila mengucapkan 
‘ sami’allahu liman hamidah\ beliau melakukan hal yang sama dan 
beliau mengucapkan ‘ rabbana walakal hamdu . Beliau tidak 


418 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



melakukan hal itu ketika sujud dan tidak pula ketika mengangkat 
kepalanya dari sujud.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab sampai dimana mengangkat kedua tangan ) Imam Bukhari 
tidak rnenegaskan hukum masalah ini, sebagaimana yang biasa beliau 
lakukan di saat terjadi perbedaan pendapat. Akan tetapi pendapat 
paling shahih menurut beliau adalah sampai batas kedua telinga. Hal 
ini dipahami dari sikap beliau yang hanya menyebutkan dalil pendapat 
ini. 


yj Jlij (Abu Humaid berkata) Riwayat mu ’allaq ini adalah 

penggalan dari hadits yang akan disebutkan kemudian pada bab, 
“Sunah Duduk Waktu Tasyahud”. Kami akan menyebutkan nama para 
sahabat yang telah disinggung, insya Allah. 

jJ (sejajar kedua bahunya ) Al Mankib artinya persendian 

tempat bertemunya tulang pangkal lengan dengan bahu. Imam Syafi’i 
dan mayoritas ulama berpegang dengan pendapat ini. Sementara para 
ulama madzhab Maliki cenderung berpegang kepada hadits Malik bin 

Al Huwairits yang dikutip Imam Muslim, dengan lafazh, Jf 

U# (Hingga ia mensejajarkan keduanya dengan ujung 
kedua telinganya). Dalam riwayat Abu Daud dari riwayat Ashim bin 
Kulaib, dari bapaknya, dari Wa'il bin Hujr dengan lafazh, J*- 

(Hingga keduanya sejajar dengan kedua telinganya). Riwayat 
pertama lebih kuat karena sanadnya lebih akurat. 


Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi’i, bahwa beliau 
memilih jalan tengah dengan memadukan kedua riwayat tadi, dia 
berkata, aUUi djk 6J (Telapak tangannya 


sejajar dengan bahu dan jari-jari tangannya sejajar dengan kedua 
telinga). Perkataan beliau didukung oleh riwayat lain dari Wa'il yang 

dikutip oleh Abu Daud dengan lafazh, JCf 

* * 

A-lit (Hingga keduanya setara dengan kedua bahunya, lalu kedua iby. 


jarinya sejajar dengan kedua telinganya). Pendapat ini pula yang 


FATHUL BAARI — 419 

kampungsunnah.org 




dipegang oleh ulama muta’akhirin dalam madzhab Maliki, seperti 
disebutkan oleh Ibnu Syas dalam kitab Al Jawahir. Akan tetapi Malik 
meriwayatkan dari Nafi’, dari Ibnu Umar bahwasanya beliau (Ibnu 
Umar) mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya 
saat memulai shalat. Sedangkan selain ifiitah (takbiratul ihram) beliau 
mengangkat tangannya lebih rendah dari itu, demikian Abu Daud 
meriwayatkannya. Narnun perkataan ini bertentangan dengan 
perkataan Ibnu Juraij, “Aku berkata kepada Nafi’, apakah Ibnu Umar 
menjadikan mengangkat tangan pada takbir pertama lebih tinggi dari 
takbir yang lainnya?” Beliau menjawab, “Tidak.” Riwayat ini 
disebutkan pula oleh Abu Daud, dan beliau berkata, “Tidak ada yang 
menyebutkan bahwa mengangkat tangan yang pertama lebih tinggi 
dibanding yang lainnya kecuali Imam Malik, sepanjang yang saya 
ketahui.” 

6'Xy- <d!l :J\3 lily (dan apabila mengucapkan 

‘samVallahu liman hamidah’ beliau melakukan hal yang sama) 
Secara lahiriah beliau mengucapkan “ sami’allahu liman hamidah w 
sejak mulai bangkit dari ruku’. 


Catatan 

Tidak dinukil keterangan yang membedakan antara laki-laki dan 
wanita dalam hal mengangkat tangan. Sementara dalam madzhab 
Hanafi dikatakan bahwa kaum laki-laki mengangkat tangan sampai 
batas kedua telinga sedangkan kaum wanita mengangkat tangan 
hingga kedua bahu. Wallahu a'lam. 


86. Mengangkat Kedua Tangan Apabila Berdiri Dari Rakaat 

Kedua 




{fj b ij 0/j Jt. b i ^ ^ 0* 

* s ✓ , ^ ^ / / 

>" * I - | • i" •+ + ' " •"'t * I ti ^ + I.. * • i-* ^ 

Cjf b b b b ‘5*** Cf J 


420 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




ajji Aiii u ji ji\ di> & cj^) s 

•r^3 


ij^ U^ S** c ^ 1 Cf 

”✓ ✓ ✓ ✓ 

,#✓ ji ^ ^1J o -• J ^ ■>,•' ■" '°\' ' V 

.1 j*g£s*ut AjjiP ^ 3 •—■’ji* t j£' ,jJ' °'JJJ J AUP 

739. Dari Nafi’ bahwa apabila Ibnu Umar masuk dalam shalat, 
dia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, apabila ruku’ dia 
mengangkat kedua tangannya, apabila mengucapkan “ sami’allahu 
liman hamidah” dia mengangkat kedua tangannya, dan apabila berdiri 
dari rakaat kedua dia mengangkat kedua tangannya. Ibnu Umar 
menisbatkan hal itu kepada Nabi SAW. 

Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Ayyub, dari Nafi’, 
dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. Ibnu Thahman meriwayatkan dari 
Ayyub dan Musa bin Uqbah secara ringkas. 


j! <c«l^x oSjj 


Keterangan Hadits : 

(Bab mengangkat kedua tangan apabila berdiri dari rakaat 
kedua) Yakni setelah tasyahhud awal. Maka tidak termasuk dalam hal 
ini apabila seseorang langsung berdiri tanpa melakukan tasyahhud 
berdasarkan keumuman sabda Nabi dalam riwayat yang telah 

disebutkan, j* g&j. jg- Slj ( Tidak ketika mengangkat 

kepalanya dari sujud). Narnun kermxngkinan penafian dalam riwayat 
itu dipahami berlaku pada saat mengangkat kepala dari sujud, dan 
tidak mencakup keadaan sesudah duduk dan hendak berdiri. Maka, 
salahlah mereka yang berdalil dengan perkataan Salim dalam 

riwayatnya, I ^ Vj (Dan beliau tidak melakukan hal 

itu saat sujud) untuk menunjukkan kesesuaiannya dengan hadits di 

O ' ' 

bab ini, yang mana dikatakan, jjliSyi j* bjj (Dan apabila berdiri 

dari dua rakaat) karena tidak ada keharusan. Dengan tidak 
dinafikannya hal ini berarti ia telah menetapkannya, bahkan ia tidak 
menyinggungnya. Demikian pula telah keliru mereka yang 
menjadikan riwayat Salim sebagai dalil untuk melemahkan riwayat 


FATHUL BAARI — 421 

kampungsunnah.org 




Nafi’. Sebenamya tidak ada kontradiksi antara riwayat Nafi’ dan 
Salim, bahkan dalam riwayat Nafi’ terdapat keterangan tambahan 
yang tidak dinafikan oleh riwayat Salim. Dalam hal ini akan 
disebutkan isyarat bahwa Salim menetapkan pula perbuatan ini dalam 
riwayatnya melalui jalur lain. 


*L»j aIIp -slli i Jle> Jl jjl Cilia gijj (dan Ibnu Umar 


menisbatkan hal itu kepada Nabi SAW) Dalam riwayat Abu Dzar 
disebutkan, <d* <dii «iil ^ J\ (Kepada Nabi Allah SAW). Abu 

Daud berkata, “Ats-Tsaqafi —yakni Abdul Wahhab— telah 
meriwayatkan dari Ubaidillah tanpa dinisbatkan kepada Nabi SAW, 
dan inilah yang benar.” Demikian pula Al-Laits bin Sa’ad dan Ibnu 
Juraij serta Malik dari Nafi’, mereka meriwayatkan hanya sampai 
kepada Ibnu Umar ( mauquf ). Ad-Daruquthni meriwayatkan dalam 
kitab Al Ilal tentang perbedaan pendapat mengenai, apakah hadits itu 
marfu ’ (sampai pada Nabi SAW) atau mauquf (tidak sampai kepada 
Nabi SAW). Dia berkata, “Pendapat yang lebih mendekati kebenaran 
adalah perkataan Abdul A’la.” 


Al Ismaili menyebutkan dari salah seorang gurunya, ia 
mengisyaratkan bahwa Abdul A’la telah keliru ketika menisbatkan 
riwayat tersebut kepada Nabi SAW. Al Ismaili berkata, “Sikap Abdul 
A’la juga bertentangan dengan riwayat Abdullah bin Idris, Abdul 
Wahhab Ats-Tsaqafi dan Mu’tamir -yakni dari Ubaidillah- dimana 
mereka meriwayatkannya hanya sampai kepada Ibnu Umar.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa riwayat tersebut dinukil oleh 
Mu’tamir dan Abdul Wahhab dari Ubaidillah dari Nafi’ dengan jalur 
mauquf, seperti yang dikatakan oleh Al Ismaili. Akan tetapi keduanya 
telah menisbatkan langsung kepada Nabi SAW dalam riwayat yang 
mereka nukil melalui Ubaidillah dari Zuhri, dari Salim dan Ibnu 
Umar, seperti disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Juz u Raf’il 
Yadain dengan disertai tambahan. Di samping Nafi’, perawi lain juga 
menukil riwayat serupa dari Ibnu Umar. Riwayat yang dimaksud 
dikutip oleh Abu Daud dan dinvatakan shahih oleh Imam Bukhari 
dalam kitab tadi melalui jalur Muharib bin Datstsar dari Ibnu Umar, ia 



(Biasanya Nabi SA W apabila berdiri dari dua rakaat beliau bertakbir 
dan mengangkat kedua tangannya). Hadits ini memiliki beberapa 


422 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



riwayat pendukung, di antaranya hadits Abu Humaid As-Sa’idi dan 
hadits Ali bin Abu Thalib yang keduanya diriwayatkan oleh Abu 
Daud serta di-shahih-kan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. 

Imam Bukhari berkata dalam kitab tersebut, “Apa yang 
ditambahkan oleh Ibnu Umar, Ali dan Abu Humaid tentang riwayat 
sepuluh orang sahabat yang mengangkat tangan ketika berdiri dari 
rakaat kedua adalah shahih (benar), sebab mereka tidak meriwayatkari 
tentang satu shalat. Lalu mereka berbeda pendapat dalam shalat 
tersebut, tetapi sebagian mereka menambahkan —keterangan— yang 
tidak disebutkan oleh yang lain. Sementara keterangan tambahan dari 
ahli ilmu dapat diterima.” 

Ibnu Baththal berkata, “Tambahan ini wajib diterima bagi 
mereka yang mengatakan riwayat tersebut marfu Sementara. A1 
Khaththabi berkata, “Imam Syafi’i tidak menyebutkan adanya 
‘mengangkat kedua tangan’ ketika bangkit dari rakaat kedua. Namuh 
konsekuensi pemikirannya membolehkan hal itu, sebab beliau 
menerima keterangan tambahan dalam riwayat.” 

Ibnu Khuzaimah berkata, “Perbuatan itu adalah Sunn ah 
Rasulullah SAW. Meski tidak disebutkan oleh Imam Syafi’i, namun 
sanadnya shahih. Sementara beliau telah mengatakan, ‘Ambillah 
Sunnah dan tinggalkan perkataanku (pendapatku)’.” 65 

Ibnu Daqiq A1 Id berkata, “Menurut analogi pemikiran Imam 
Syafi’i dinyatakan bahwa beliau menyukai mengangkat tangan ketika 
bangkit dari rakaat kedua, karena beliau telah menetapkan adanya 
‘mengangkat tangan’ saat akan ruku’ dan bangkit dari ruku’, padahal 
mengangkat tangan pada kedua tempat ini juga merupakan tambahan 
atas pendapat yang mencukupkan mengangkat tangan pada saat takbir 
pembukaan (takbiratul ihram) saja. Sementara dalil yang digun akan 
dalam masalah ini hanya satu.” Beliau melanjutkan, “Yang benar 
adalah pendapat yang menetapkan adanya mengangkat tangan pada 
waktu bangkit dari rakaat kedua. Adapun pemyataan bahwa ia 
merupakan madzhab Imam Syafi’i atas dasar perkataannya, ‘Apabila 
hadits itu shahih maka ia adalah madzhabku’, sesungguhnya hal ini 
butuh dikaji lebih lanjut, karena wasiat ini hanya berlaku ketika 
diketahui bahwa beliau (Imam Syafi’i) tidak mengetahui hadits 


Ini adalah pendapat yang sangat obyektif dari Ibnu Khuzaimah -semoga Allah 
memuliakannya- dan inilah yang sesuai bagi beliau rahimahullah. 


FATHTJL BAARI — 423 

kampungsunnah.org 




tentang suatu masalah, Adapun apabila dia mengatahui dan 
mencermati hadits tersebut, tapi dia menolak atau menakwilkannya, 
maka wasiat tadi tidak dapat diterapkan. Sementara masalah di atas 
mengandung dua kemungkinan tersebut.” 

A1 Baihaqi menyimpulkan dari perkataan Imam Syafi’i bahwa 
beliau menetapkan adanya “mengangkat tangan” saat bangkit dari 
rakaat kedua. Al Baihaqi mendasari kesimpulannya dengan perkataan 
Imam Syafi’i mengenai hadits Abu Humaid yang memuat Sunnah ini 
dan lainnya, dan inilah yang menjadi pendapat kami. Sementara An- 
Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah menyatakan bahwa Imam Syafi’i 
menyatakan secara tekstual akan adanya Sunnah tersebut. Namuh 
yang saya lihat kitab Al Umm menyalahi pemyataan ini. Imam Syafi’i 
berkata —pada bab mengangkat kedua tangan saat takbir dalam 
shalat— setelah menyebutkan hadits Ibnu Umar melalui jalur Salim 
disertai pembahasaimya, “Kami tidak memerintahkan seseorang untuk 
mengangkat kedua tangannya pada saat dzikir dalam shalat yaitu 
ketika ruku’ maupun sujud, kecuali pada ketiga tempat ini.” 

Adapun yang tercanturn di bagian akhir kitab Al Buwaithi, 

O O 0 f 

£»jj JS" ^ ydl (;mengangkat tangan pada setiap kali turun dan 

bangkit), maka dipahami bahwa yang dimaksud dengan “turun” di sini 
adalah saat akan ruku’, sedangkan yang dimaksud dengan “bangkit” 
adalah saat akan i’tidal (bangkit dari ruku’). Apabila tidak dipahami 
demikian, maka mengangkat tangan saat sujud adalah disukai. padahal 
ia menyalahi pendapat jumhur ulama dan telah dinafikan pula oleh 
Ibnu Umar. 

Syaikh Abu Hamid mengemukakan pendapat yang terkesan 
ganjil, seperti tertera dalam komentarnya, dimana beliau menukil 
adanya ijma’ tidak disyariatkannya mengangkat tangan kecuali pada 
tiga tempat. Namun pandangan ini dibantah bahwa mengangkat 
tangan saat bangkit dari rakaat kedua telah terbukti dinukil dari Ibnu 
Umar, Ibnu Abbas, Thawus, Nafi dan Atha' seperti diriwayatkan 
Abdurrazzaq dan lainnya melalui sanad-sanad yang kuat. Hal ini 
diakui pula oleh sejumlah ulama dalam madzhab Syafi’i; seperti Ibnu 
Khuzaimah, Ibnu Mundzir, Abu Ali Ath-Thabari, Al Baihaqi serta Al 
Baghawi. Pendapat serupa dinyatakan pula sebagai madzhab Imam 
Malik oleh Ibnu Khuwaiz Mandad, tapi pemyataan ini syadz. 


424 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Hadits paling shahih yang saya dapati sehubungan dengan 
mengangkat tangan saat bangkit dari rakaat kedua adalah hadits yang 
dikutip oleh An-Nasa'i dari riwayat Sa’id bin Abi Arubah, dari 

Qatadah, dari Nashr bin Ashim, dari Malik bin A1 Huwairits, $ 


'ilj tAPjJf j ^ 1 -iij & tilj 'il ji ■&* 

Ajjl N/j ijgj&J Jzr ZJj '*}) tilj (Bahwasanya ia 


melihat Nabi SA W mengangkat kedua tangannya dalam shalat ketika 
ruku’, ketika mengangkat kepalanya dari ruku, ketika akan sujud, 
ketika mengangkat kepalanya dari sujud, hingga keduanya sejajar 
dengan ujung kedua telinganya). Imam Muslim juga 
meriwayatkannya melalui sanad yang sarna, namun hanya lafazh 
bagian akhir, seperti telah kami sebutkan di awal bab sebelumnya. 
Hadits itu tidak hanya diriwayatkan oleh Sa’id bin Abu Arubah, 
bahkan Hammad turut meriwayatkan bersamanya dari Qatadah seperti 
di sebutkan oleh Abu Awanah dalam kitab Shahih-nya. 


Sehubungan dengan masalah ini telah dinukil pula riwayat dari 
sejumlah sahabat, namun tidak satu pun di antaranya yang luput dari 
kritikan. Imam Bukhari telah menyebutkan dalam kitab Juz’u Raf’il 

Yadain hadits Ali yang menyebutkan, j *j s ^ Zjj gj°J Slj 

aflS (beliau tidak mengangkat kedua tangan pada sesuatu pun dalam 

shalatnya pada saat beliau duduk), lalu beliau mengisyaratkan 
kelemahan riwayat-riwayat yang berkenaan dengannya. 


Catalan 


Ath-Thahawi meriwayatkan hadits pada bab ini dalam kitabnya 
Al Musykil melalui jalur Nashr bin Ali dari Abdul A’la dengan lafazh, 

, t to o * t s 

e * i, /• o a t t y e> j ^ • a* s f . c s t 

fUj j £jSjj gijj Js ^ 

4j1p 4)11 ^Jl O' /JJj (Beliau mengangkat kedua 


tangannya pada setiap kali turun, bangkit, ruku, sujud, berdiri, duduk, 
dan di antara dua sujud. Beliau menyebutkan bahwa Nabi SAW 
melakukan hal itu). 


Riwayat ini syadz (ganjil). Al Ismaili meriwayatkan dari 
sejumlah gurunya yang tergolong pakar hadits, dari Nashr bin Ali, 


FATHUL BAARI — 425 

kampungsunnah.org 




dengan lafazh seperti riwayat Ayyas (guru Imam Bukhari). Demikian 
pula Abu Nu’aim, ia meriwayatkan melalui jalur-jalur periwayatan 
yang lain dari Abdul A’la. 

. ’Ji a&s- e'jj (diriwayatkan oleh Hammad 


bin Salamah dari Ayyub... dan seterusnya). Riwayat ini disebutkan 
melalui jalur yang maushul (bersambung) oleh Imam Bukhari dalam 
kitab Juz'u Raf’il Yadain melalui jalur Musa bin Ismail dari Hammad 


dari Nabi SAW, ^ alAj £ij liij liij £ij lii && 


(Biasanya apabila takbir beliau mengangkat kedua tangannya, 
demikian pula saat ruku’ dan ketika mengangkat kepalanya dari 
ruku’). 


eijjj (Ibnu Thahman meriwayatkannya) Yakni Ibrahim 


dari Ayyub dan Musa bin Uqbah. Riwayat ini disebutkan melalui jalur 
yang maushul oleh A1 Baihaqi dari Umar bin Abdillah bin Razin, dari 
Ibrahim bin Thahman, sama seperti sanad ini secara mauquf dengan 
substansi yang mirip dengan riwayat Hammad. Lalu pada bagian 


akhimya dikatakan. 


ilia J *&» jjuaj <Ui‘. jjb? Jjlij ( Dan. 


Rasulullah SA W biasa melakukan hal itu ). 


A1 Ismaili berkata, “Dalam hadits Hammad maupun Ibnu 
Thahman tidak ada keterangan tentang mengangkat tangan ketika 
berdiri dari rakaat kedua, seperti yang menjadi substansi bab ini.” Dia 
melanjutkan, “Kemungkinan para penukil Shahih Bukhari 
memasukkan bab yang satu pada bab yang lainnya.” Maksudnya, baik 
riwayat Hammad maupun riwayat Ibnu Thahman hanya memiliki 
kesesuaian dengan hadits Salim pada bab sebelumnya. Namun hal ini 
dibantah, maksud Imam Bukhari adalah membantah mereka yang 
memastikan bahwa riwayat Nafi’ terhadap pokok hadits tidak sampai 
kepada Nabi SAW (mauquf), dan bahwasanya ia menyelisihi Salim 
dalam hal itu, seperti dinukil oleh Ibnu Abdul Barr serta selainnya. 
Maka melalui riwayat mu’allaq ini menjadi jelas akan adanya 
perbedaan pendapat tentang status riwayat Nafi’, apakah marfu ’ atau 
mauquf, dan yang diperselisihkan itu bukan khusus mengenai 
keterangan tambahan yang dinukilnya. Nampaknya sebab tetjadinya 
perbedaan ini adalah karena Nafi’ meriwayatkan hadits tersebut 
dengan jalur mauquf, lalu di bagian akhir dia menyatakan bahwa 
hadits yang disebutkannya adalah langsung dari Nabi SAW (marfu '). 


426 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




Seakan-akan pada sebagian kesempatan Nafi’ hanya menyampaikan 
riwayat mauquf, atau sebagian perawi hanya menyebut bagian ini. 
Wallahu a'lam. 


87. Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri. 66 


jS jdl & DI djs* [A ^ ^ A J 'u* 

dUi y\ ZSs>\ Si y\ Jli .i&CaJi 

ji # ^ ^ 0*^4 J« .J&} Jll Jl 


740. Dari Sahal bin Sa’ad, dia berkata, “Manusia diperintahkan 
agar meletakkan tangan kanannya di atas lengannya yang kiri dalam 
shalat.” Abu Hazim berkata, “Aku tidak mengetahui melainkan dia 
(Sahal) menisbatkan hal itu kepada Nabi SAW.” Ismail berkata, “Hal 
itu dinisbatkan dan dia tidak mengatakan, ‘Menisbatkan hal itu’.” 


Keterangan Hadits : 

{Bab meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam shalat ) 
yakni pada saat berdiri. 

Ojyjj OlS" {manusia diperintahkan) Riwayat ini memiliki 

hukum marfu ’, karena bisa saja yang memerintahkan mereka akan hal 
itu adalah Nabi SAW seperti yang akan disebutkan. 


te'j? {di atas lengannya ) Tidak dijelaskan secara pasti 


bagian lengan yang dimaksud. Dalam hadits Wa'il bin Hujr yang 
diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i disebutkan, y 


& i t c *' ' ' p 

OPUllj I {Kemudian beliau meletakkan 


tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya dan 
pergelangan serta lengan). Dasar hadits ini dinukil pula oleh Imam 
Muslim tanpa keterangan tambahan. Pada bagian akhir pembahasan 


DO Pada salah satu naskah terdapat tambahan, “Dalam shalat”. 


FATHUL BAARI — 427 

kampungsunnah.org 





shalat akan disebutkan atsar yang serupa, tapi tidak diterangkan di 
bagian mana tangan tersebut diletakkan. 


Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari hadits Wa'il bahwasanya 
beliau meletakkan kedua tangannya di atas dadanya. Sementara dalam 
riwayat Bazzar disebutkan, “Pada dadanya.” Lafazh serupa dinukil 
pula oleh Imam Ahmad dari hadits Halb Ath-Tha'i. Kemudian dalam 
riwayat-riwayat yang ditambahkan ke dalam Musnad Imam Ahmad 
disebutkan dari hadits Ali bahwa beliau meletakkan tangannya di 
bawah pusemva, tapi sanad riwayat ini lemah. 


Ad-Dani memberi tanggapan terhadap hadits dalam bab ini - 
seperti tertera dalam kitab Athraf Al Muwaththa' - dimana ia berkata, 
“Hadits ini cacat, karena pemsbatari riwayat tersebut langsung kepada 
Nabi SAW hanyalah dugaan Abu Hazim.” Tanggapan ini dijawab, 
bahwa meskipun Abu Hazim tidak mengucapkan perkataarmya “Aku 
lidak mengetahui... dan seterusnya”, niscaya hadits tersebut tetap 
dikategorikan sebagai hadits marfu\ karena perkataan seorang sahabat 
“kami diperintah..secara lahiriah bahwa yang memerintahkan 
adalah Nabi SAW. Kemudian para sahabat berkedudukan sebagai 
manusia-manusia yang memperkenalkan syariat, maka apa yang 
disampaikannya adalah berasal dari pembawa syariat itu sendiri (Nabi 

SAW). Sama seperti perkataan Aisyah, ^al' yip ( Kami 

diperintah untuk mengganti puasa...), yang dipahami bahwa yang 
memerintah adalali Nabi SAW. Al Baihaqi menegaskan bahwa uiama 
tidak berbeda pendapat dalam hal itu. 


Dalam Sunan Abu Daud dan Sunan An-Nasa 'i serta Shahih Ibnu 
As-Sakan disebutkan keterangan sekilas yang mungkin dapat 
dijadikan petunjuk untuk menentukan orang yang memerintah dan 
yang diperintah pada hadits di atas. Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, 


c o° •* + A *» & ^ 

dia berkata, ^ 

(Nabi SA W melihatku meletakkan tangan 


kiri di atas tangan kanan, maka beliau melepaskannya dan 
meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri), sanadnya has an. 


Dikatakan bahwa apabila hadits ini marfu ’ (sampai kepada Nabi 
SAW) niscaya Abu Hazim tidak perlu mengucapkan perkataarmya, 
“Aku tidak mengetahui...” dan seterusnya. Namun untuk menjawab 
pemyataan ini dapat dikatakan, bahwa sesungguhnya Abu Hazim 


42S — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



ingin berpindah kepada pemyataan yang tegas. Maka, bagian pertama 
tidak dinamakan hadits marfu tapi dikatakan memiliki hukum hadits 
marfu 

Para ulama berpendapat bahwa hikmah yang dapat diambil 
adalah bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri merupakan 
sifat orang yang memohon dengan merendahkan din, dan lebih 
mendekatkan kepada ke-khusyu’-an. Sepertinya Imam Bukhari 
memperhatikan hal ini, sehingga sesudahnya dia menyebutkan bab 
tentang kliusyu’. Di antara pemyataan yang unik adalah pendapat 
sebagian ulama bahwa hati merupakan tempat niat, dan telah menjadi 
kebiasaan seseorang yang hendak menjaga sesuatu maka ia 
menempatkan tangannya di atas sesuatu yang dijaga. 

Ibnu Abdil Barr berkata, “Tidak ada perbedaan riwayat dari 
Nabi SAW mengenai hal itu (yakni meletakkan tangan di atas dada 
-peneij), dan ini mempakan pendapat mayoritas sahabat dan tabi’in, 
serta pendapat yang disebutkan oleh Malik di dalam kitab Al 
Muwaththa'. Ibnu Mundzir dan lainnya tidak menukil dari Imam 
Malik selain pendapat ini.” A1 Qasim meriwayatkan bahwa Imam 
Malik berpendapat dengan menjulurkan tangan ke bawah, dan 
pendapat ini diikuti oleh mayoritas pengikutnya. Lalu dinukil pula dari 
Imam Malik pendapat yang membedakan antara shalat fardhu dan 
shalat sunah. 


(Abu Hazim berkata) Yakni salah seorang perawi 

* * 

dalam sanad hadits di atas. Perkataannya “Aku tidak mengetahui 
melainkannya”, yakni Sahal bin Sa’ad. 


s ot * so ' ' _ 

JiJ CiUj iJ-c-Ulil Jli (Ismail berkata, "Hal itu 


dinisbatkan. ” Dia tidak mengatakan, “Menisbatkan hal itu”) Bagian 
pertama berbentuk kalimat pasif (tanpa menyebut pelaku) sedangkari 
yang kedua berbentuk kalimat aktif, demikian yang terdapat dalam 
riwayat A1 Qa’nabi. 


Berdasarkan bentuk pertama, riwayat tersebut adalah mursal, 
sebab Abu Hazim tidak menetapkan siapa yang menisbatkan hadits itu 
kepada Nabi SAW. Sedangkan bentuk kedua, yakni riwayat A1 
Qa’nabi, maka yang menisbatkannya adalah Sahal bin Sa’ad. Dengan 
demikian, riwayat tersebut memiliki sanad muttashil (tidak terputus). 


FATHOL BAARI — 429 

kampungsunnaE.org 



Ismail yang dimaksud adalah Ibnu Abi Uwais (guru Imam 
Bukhari) seperti ditegaskan oleh A1 Humaidi dalam kitabnya Al Jam 
Saya membaca tulisan tangan Mughlathai bahwa yang dimaksud 
adalah Ismail bin Ishaq Al Qadhi, Seakan dia melihat hadits ini telah 
dinukil oleh Al Jauzaqi dan Al Baihaqi serta selain keduanya dari 
riwayat Al Ismaili dari Al Qa’nabi, sehingga dia mengira bahwa inilah 
yang dimaksudkan. Namun sebenamya tidak demikian, sebab riwayat 
Ismail bin Ishaq sejajar dengan riwayat Imam Bukhari. Tidak seorang 
pun menyebutkan bahwa Imam Bukhari menukil dari Ismail bin Ishaq* 
karena ia lebih muda dari Imam Bukhari serta lebih belakangan dalafn 
hal periwayatan hadits. Dia telah menyertai Imam Bukhari dalam 
menerima hadits dari sejumlah syaikh di Bashrah. 

Ismail bin Abi Uwais dalam menukil riwayat ini dari Malik 
telah disepakati oleh Suwaid bin Sa’ad, sebagaimana diriwayatkan 
oleh Ad-Daraquthni dalam kitab Al Ghara 'ib. 


88. Khusyu’ Dalam Shalat 



741. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Apakah kalian melihat kiblatku di arah ini? Demi Allah, tidaklah 
tersembunyi bagiku ruku ’ kalian dan tidak pulu khusyu’ kalian. 
Sesungguhnya aku melihat kalian dari belakangpunggungku .” 




430 — FATHUL BAARI 


kampungsunnah.org 



742. Dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Luruskanlah ruku ’ dan sujud. Demi Allah, sesungguhnya aku 
melihat kalian dari belakangku —dan barangkali beliau 
mengatakan— dari belakang punggungku, apabila kalian ruku ’ dan 
sujud.” 

Keterangan Hadits : 

(Bab khusyu’ dalam shalat ). lafazh “bab” tidak disebutkan 
dal am riwayat Abu Dzar. Khusyu’ itu terkadang dari perbuatan hati 
seperti rasa takut, dan terkadang dari perbuatan badan seperti bersikap 
tenang. Ada pula yang berpendapat bahwa khusyu’ mesti 
menggabungkan kedua unsur tersebut, seperti diriwayatkan oleh 
Fakhrurazi dalam tafsimya. Ulama selain beliau berkata, “Ini adalah 
makna yang ada dalam jiwa dan nampak dalam ketenangan anggota 
badan yang sesuai dengan maksud ibadah.” Keterangan bahwa 
khusyu’ temiasuk perbuatan hati adalah hadits Ali yang diriwayatkan 

oleh A1 Hakim, (Khusyu' berada di hati). Adapun 

hadits, lai '*~£- ji (Apabila ini (hati) khusyu ’ niscaya 

akan khusyu ’pula anggota badannya ) merupakan isyarat bahwa yang 
lahir (nampak) merupakan tanda bagi yang batin (tidak nampak). 

Hadits Abu Hurairah di atas telah dijelaskan pada bab “Nasihat 
Imam Kepada Manusia dalam Menyempumakan Shalat”, dalam 
pembahasan tentang kiblat. Lalu disebutkan pula di tempat itu riwayat 
Imam Muslim melalui jalur lain dengan sedikit perbedaan. 

Sj^LSij IY S J\ \°y$ (ratakanlah ruku’ dan sujud) Yakni 
sempumakanlah ruku’ dan sujud. Dalam riwayat Mu’adz dari Syu’bah 
yang disebutkan A1 Ismaili dikatakan, \°y4 (Sempumakanlah) sebagai 

pengganti lafeah (ratakanlah). 

tsaii ja fill'd (Demi Allah, sesungguhnya aku melihat 

kalian dari belakangku ) Makna riwayat ini telah dijelaskan. Ad- 
Dawudi (salah seorang pensyarah Shahih Bukhari) mengemukakan 

pandangan yang ganjil, ia memahami bahwa lafazh ts-u \ bermakna 
sesudah wafatnya beliau SAW. Yakni, amal-amal umat akan 

FATHUL BAARI — 431 

kampungsunnah.org 




ditampakkan kepadanya, seakan dia tidak memperhatikan konteks 
hadits Abu Hurairah yang menjelaskan sebab lahiriah perkataan ini. 
Dalam hadits itu disebutkan keterangan yang mengindikasikan bahwa 
hadits Abu Hurairah dan hadits Anas mengungkap kejadian yang 
sama. Ini juga yang merupakan konsekuensi sikap Imam Bukhari 
sehingga menyebutkan kedua hadits tersebut secara bersamaan pada 
bab di atas. Imam Muslim juga meriwayatkan keduanya, 

Sikap Imam Bukhari yang mencantumkan kedua hadits pada 
bab di atas dinyatakan sebagai suatu sikap yang musykil, karena 
dalam kedua hadits tersebut tidak terdapat masalah khusyu’ seperti 
yang beliau sebutkan di judul bab. Lalu hal ini dijawab, bahwa Imam 
Bukhari bermaksud untuk mengingatkan bahwa khusyu’ dapat 
diperoleh dari ketenangan anggota badan, sebab anggota badan yang 
lahir (nampak) merupakan pertanda anggota badan yang batin. 

A1 Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari 
Mujahid, dia berkata, Sjp SbCali Jt lit Olf (Ibnu Az- 

Zubair apabila berdiri dalam shalat maka keadaannya bagaikan 
kayu). Diceritakan bahwa Abu Bakar Asy-Shiddiq juga melakukan hal 
yang sama. Beliau mengatakan, “Dikatakan bahwa yang demikian itu 
adalah khusyu’ dalam shalat.” 


Hadits pada bab ini dijadikan dalil bahwa hal itu tidak wajib 
hukumnya, sebab beliau SAW tidak memerintahkan mereka untuk 
mengulangi shalat, tapi pemyataan ini masih perlu ditinjau kembali. 
Memang benar dalam hadits Abu Hurairah melalui jalur lain yang 


disebutkan oleh Imam Muslim, 


p £y j,Lj 0. &\ ill Jjlj 


'jrdrd Si' 0^'i Ij : Jl5S I (Rasulullah SAW shalat suatu hari 


kemudian berbalik lalu bersabda, ‘‘Wahai Fulan, tidakkah engkau 
memperbaiki shalatmuT). 


e * $ o £ i 

Imam Muslim meriwayatkan pula dari jalur lain, ^jS'jJi 

(Sempurnakanlah ruku’ dan sujud), dan dalam riwayat 
lainnya disebutkan, Ciy&ak ijiSi (Ratakanlah shaf-shaf). Imam 

Muslim juga meriwayatkan, 'ij ^jS'*i (Janganlah 

kalian mendahuluiku saat ruku ’ dan sujud). Imam Ahmad meriwayat 


432 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



*C*U jJrj t r jyL*}\ J>-'y la l jip (Beliau SAW shalat 


Zhuhur mengimami kami, sementara di akhir shaf terdapat seorang 
laki-laki yang tidak memperbaiki shalat ) Beliau meriwayatkan juga 


dari hadits Abu Sa’id A1 Khudri, j* ^laaJ 0? 

ilfa S# sSCaJi ^ Cli ji jJLj dp ^1 y> 


(Sesungguhnya sebagian sahabat dengan sengaja mendahului imam 
untuk melihat apakah Rasulullah SAW mengetahui hal itu ataukah 
tidak? Ketika menyelesaikan shalat beliau melarang hal itu). 
Perbedaan versi mengenai sebab lahiriah sabda Nabi SAW tersebut 
menunjukkan bahwa semua itu terjadi dari jamaah dalam satu shalat 
atau beberapa shalat. 


Imam An-Nawawi menyebutkan adanya ijma’ bahwa khusyu’ 
itu tidak wajib. Pemyataannya ini tidak bertolak belakang dengan 
perkataan A1 Qadhi Husain, “Sesungguhnya menahan dua perkara 
buruk (buang air besar dan keneing) apabila sampai menghilangkan 
ke-khusyu’-an, niscaya shalatnya menjadi batal.” Pemyataan ini 
dikemukakan pula oleh Abu Zaid A1 Marwazi, sebab pendapat ini 
muncul setelah adanya ijma’. Atau mungkin yang dimaksud ijma 5 
adalah tidak ada seorang pun yang menyatakan secara tegas tentang 
wajibnya khusyu’. Hal ini menjadi bantahan bagi mereka yang 
mengatakan bahwa A1 Qadhi dan Abu Zaid berkata sesungguhnya 
khusyu’ merupakan syarat sahnya shalat. Ath-Thabari tel all 
menukilnya seraya berkata, “Maksudnya hal ini mesti berlaku pada 
shalat seeara garis besamya, bukan pada keseluruhan shalat.” 
Perbedaan mengenai hal itu juga terdapat dalam madzhab Hanafi. 

Adapun perkataan Ibnu Baththal, “Apabila seseorang 
mengatakan sesungguhnya khusyu’ adalah fardhu dalam shalat, maka 
dikatakan kepadanya bahwa setiap orang akan melaksanakan shalat 
dengan hati dan niatnya hanya menginginkan keridhaan Allah, namun 
ia tidak mampu menghindari bisikan-bisikan yang datang kemudian.” 
Kesimpulan darinya bahwa khusyu’ yang wajib adalah seperti batasan 
yang beliau sebutkan, adapim selebihnya tidaklah wajib. Sementara itu 
Ibnu A1 Manayyar membantah pemyataan bahwa hukum khusyu’ 
dalam shalat adalah fardhu, dia berkata, “Yang benar bahwa tidak 
adanya ke-khusyu’-an adalah sebagai akibat pengaruh yang tampak, 
dan ini merupakan masalah yang tidak sama dalam setiap individu. 
Apabila pengaruh tersebut mengurangi perkara yang wajib, maka 


FATHUL BAARI — 433 

kampungsunnah.org 



hukumnya haram; dan khusyu’ dalam kondisi demikian hukumnya 
wajib, sedangkan apabila tidak seperti itu maka tidak wajib.” 


Timbul pertanyaan sehubungan dengan peringatan Nabi SAW. 
bahwa shalat mereka tidak serapurna (kurang) karena beliau meliha: 
mereka, tapi Nabi SAW tidak memberi peringatan kepada mereka 
bahwa Allah melihat mereka. Inilah yang dinamakan “ihsan" 
sebagaimana yang diterangkan dalam riwayat tentang pertanyaan 


Jibril dalam pembahasan tentang “iman”, 


Ip ots rj aiftr 


I'lji P o\'J (Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya. 


Apabila engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia telah 
melihatmu). 


Jawabannya, bahwa pemyataan beliau SAW melihat mereka 
merupakan peringatan bahwa Allah SWT juga telah melihat dan 
memperhatikan mereka. Sebab bila mereka melakukan shalat dengan 
sebaik-baiknya dikarenakan Nabi SAW melihat mereka, hal ini 
menyadarkan mereka akan pengawasan Allah SWT. Hal itu 
merupakan mukjizat beliau SAW, karena beliau SAW akan menjadi 
saksi bagi mereka pada hari kiarnat. Maka apabila mereka mengetahui 
bahwa beliau melihat mereka, niscaya mereka akan memelihara 
ibadah dengan sebaik-baiknya agar beliau menjadi saksi atas kebaikan 
ibadah mereka. 


89. Apa Yang Diucapkan Setelah Takbir 


jc dj yi of ssp p In SS 15 y 

✓ 0 * S 0 »*» x J| 0 ^ ° * * gj ^ P ^ s e ® 

o*)LaS| j ijjlS L»_gup 4JJI ^ 


743. Dari Qatadah, dari Anas, “Bahwasanya Nabi SAW dan 
Abu Bakar serta Umar RA biasa membuka shalat dengan Al Hamdu 
Lillaahi Rabbil Aalamiin (segala puji bagi Allah Tuhan semesta 
alam).” 


434 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Sis' :Jli s£i J dSi : Jli sijj J 'Ji 

c£X : JU iLif :Ju ,5s&i sS^iil 35} J43II 35 ^-CJ lL} 

✓ -*» ✓ -» 

*JC. j£3l £ diKll ill JL' jf, ,1 :Li2 

^ ** >* ✓ 

jjiJi 35 oiii; i~r ^gii. 353 ^ ^ $& J:ju 

^V* ( _ ? 62 5 Ajl >_*CiS* CliaiJl ^JJU . gill J 

£^Jlj ^ljlk>- J—pl j^^ill 


744. Dari Abu Zur’ah, Abu Hurairah telah menceritakan kepada 
kami, dia berkata, “Biasanya Rasulullah SAW diam sejenak antara 
takbir dan bacaan -ia berkata aku kira dia mengatakan sesaat- aku 
berkata, ‘Dengan bapak dan ibuku, wahai Rasulullah, diamnya engkau 
antara takbir dan bacaan apakah yang engkau ucapkan?’ Beliau 
bersabda, 'Aku mengucapkan Allahumma baa’id bainii wa baina 
khathaayaaya kamaa baa’adta bainal masyriqi wal maghrib. 
Allahumma naq-qinii minal khathaayaa kamaa yunaqqats-tsaubul 
abyadhu minaddanas. Allahummaghsil khathaayaaya bil maa'i 
watstsalji wal barad (Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan 
kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara 
Timur dan Barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan- 
kesalahan sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari noda. Ya Allah, 
cucilah kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan air embun’).” 


Keterangan Hadits : 

(Bab apa yang diucapkan setelah takbir) Dalam riwayat A1 
Mustamli disebutkan, “Bab apa yang dibaca” sebagai ganti kalimat 
“apa yang diucapkan”. A1 Ismaili hanya menukil riwayat versi yang 
kedua. 

Penyebutan hadits Abu Hurairah di bab ini dinyatakan sebagai 
perkara yang musykil, karena di dalamnya tidak disebutkan apa yang 
semestinya dibaca. Ibnu A1 Manayyar berkata, “Perkataannya 
mengandung makna bahwa doa yang diucapkan itu bersambung 
dengan bacaan A1 Faatihah. Atau karena doa dan bacaan A1 Faatihah 


FATHUL BAAR1 — 435 

kampungsunnah.org 




dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka 
cukup menyebutkan salah satunya.” 

Ibnu Rasyid berkata, “Doa Iftitah (pembuka) mengandung 
makna bermunajat kepada Allah dan menghadapkan diri kepada-Nya 
disertai permohonan. Sementara bacaan A1 Faatihah mengandung pula 
makna ini, maka ada keserasian antara dua hadits di atas.” 

Ojksajj ijjlT (mereka biasa membuka shalai) Yakni 


memulai bacaan dalam shalat. Demikian yang diriwayatkan Ibnu A1 
Mundzir dan A1 Jauzaqi serta yang lainnya melalui Abu Umar Ad- 
Dauri (Hafsh bin Umar, guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) 


dengan lafazh, L<3 i lufJb Ss-Qili d’yxAjj (Mereka 


membuka bacaan dengan Alhamdu lillaahi rabbil aalamiin). Begitu 
pula yang disebutkan Imam Bukhari dalam kitab tentang Juz'ul 
Qira 'ah Khalfal Imam melalui Umar bin Marzuq dari Syu’bah, dan 
beliau mengatakan bahwa ini lebih jelas daripada riwayat Hafsh bin 
Umar. 


* e> " 9 os'* 

*11 -tsidb (dengan membaca Al Hamdu lillaahi rabbil 


aalamiin). Terjadi perbedaan pendapat mengenai maknanya. Salah 
satu pendapat mengatakan bahwa maknanya adalah mereka mulai 
membaca Al Faatihah. Ini pendapat mereka yang menetapkan 
“basmalah” pada awal bacaan. Pendapat ini mendapat kritik, karena 
sesungguhnya Al Faatihah itu hanyalah dinamakan Al Hamdu saja. 
Jawabannya, bahwa tidak ada keterangan yang memastikan bahwa Al 
Faatihah hanya dinamakan surah Al Hamdu. 67 Adapun landasannya 
adalah adanya penamaan demikian, yakni “Al Hamdu lillahi rabbil 
alamiin” dalam Shahih Bukhari yang beliau sebutkan dalam kitab 
Fadha'il Al Qur'an (keutamaan-keutamaan Al Qur'an) dari hadits 


Abu Sa’id bin Al Mu’alia, 


^ oj dfUil *i\ (Bahwasanya 


Nabi SAW bersabda kepadanya, “Maukah engkau aku ajari surah 
paling agung dalam Al Qur'an). Beliau menyebut hadits yang di 


dalamnya beliau mengatakan, ^ (Al 


Hamdu lillahi rabbil alamiin, ia adalah tujuh ayat yang terulang- 
ulang). 


67 Yakni bisa saja surah Al Fatihah diberi nama surah Al Hamdu lillaahi rabbil aalamiin. 
penerj. 


436 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




Pendapat lain mengatakan bahwa maknanya, mereka biasa 
memulai bacaan dengan lafazh ini berdasarkan makna lahiriab hadits. 
Ini adalah pendapat mereka yang menafikan bacaan “basmalah”. Akan 
tetapi perkataannya bahwa mereka membuka bacaan dengan “Al 
Hamdu...” tidak berarti mereka tidak membaca 
“bismillahirrahmaanirrahiim” secara pelan (tidak dikeraskan). Abu 
Hurairah tidak menyinggung masalah membaca A1 Faatihah secara 
pelan seperti pada hadits kedua dalam bab ini. Para perawi berbeda 
dalam menukil lafazh hadits dari Syu’bah. Sejumlah sahabatnya 


menukil darinya dengan lafazh, L»j is ujI 


(Mereka biasa membuka bacaan dengan Al Hamdu lillahi rabbil 
alamiin). Kelompok lain meriwayatkan dengan lafazh, 

<&' (Aku tidak mendengar salah seorangpun 

di antara mereka membaca bismillaahirrahmaanirrahiim). Demikian 
Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Daud Ath-Thayalisi dan 
Muhammad bin Ja’far. Begitu pula Al Khathib meriwayatkan dari 
Abu Umar 68 Ad-Dauri, guru Imam Bukhari, dalam riwayat ini. 
Kemudian Ibnu Khuzaimah meriwayatkan melalui Muhammad bin 
.Ja’far dengan kedua lafazh itu sekaligus. Mereka itu adalah murid- 
murid Syu’bah yang paling terkemuka. 



Kita tidak dapat mengatakan bahwa hal ini adalah sikap 
ketidakpastian ( idhthirab ) dari Syu’bah, sebab beberapa murid 
Qatadah meriwayatkan dari Qatadah juga dengan kedua lafazh 
tersebut. Imam Bukhari menyebutkannya dalam kitab Juz'ul Qira’ah 
Khalfal imam, An-Nasa'i dan Ibnu Majah melalui jalur Ayyub, A(- 
Tirmidzi menukil melalui Abu Awanah dan Imam Bukhari dalam 
pembahasan Juz 'ul Qira ’ah, Abu Daud meriwayatkan melalui Hisyam 
Ad-Dustuwa'i, Ibnu Majah meriwayatkan melalui Hammad bin 
Salamah yang disebutkan juga oleh Imam Bukhari dalam kitab 
tersebut, dan As-Sarraj melalui jalur Hammam, semuanya dari 
Qatadah dengan lafazh yang pertama. Imam Muslim meriwayatkan 

melalui jalur Al Auza’i dari Qatadah dengan lafazh, OjjTJb lUjSJ Jd 

^ *\ (Mereka tidak biasa rnenyebut 

bismillahirrahmaanirrahiim ). Sebagian ulama mengkritik keorisinilan 


68 Pada salah satu naskah tcrtulis, “Abu Amr”, 


FATHUL BAARI — 437 

kampungsunnah.org 




hadits ini, karena A1 Auza’i meriwayatkannya dari Qatadah hanya 
melalui tulisan. Tapi kritikan ini kurang tepat, sebab riwayat tersebut 
tidak hanya dinukil oleh A1 Auza’i, bahkan Abu Ya’la telah 
meriwayatkan dari Ahmad Ad-Dauraqi, As-Sarraj dari Ya’qub Ad- 
Dauraqi, dan Abdullah bin Ahmad dari Ahmad bin Abdullah As- 
Sulami, ketiganya dari Abu Daud Ath-Thayalisi dari Syu’bah dengan 


lafazh, jJS jh 4il 6*.l T *Jl 0 I <•) t&j pli ( Mereka tidak biasa 


rnernbuka bacaan dengan bismillaahirramaanirrahiim). Syu’bah 
berkata, “Aku bertanya kepada Qatadah, ‘Apakah engkaii 
mendengamya dari Anas?’ Dia berkata, ‘Kami telah bertanya 
kepadanya’.” 


Akan tetapi penafian ini dipahami berdasarkan pengertian yang 
telah kami kemukakan, yakni maksudnya ia tidak mendengar mereka 
membaca “basmalah”, maka harus dipahami bahwa mereka 
membacanya dengan perlahan. Kesimpulan ini didukung oleh riwayat 

perawi yang menukil darinya dengan lafazh, <5si 

jwTjl' {Mereka tidak mengeraskan — bacaan — 

bismillahirrahmaanirrahiim). Demikian Sa’id bin Abu Arubah 
meriwayatkan dan dikutip oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, Hammam 
yang dikutip oleh Ad-Daruquthni, Syaiban yang dikutip oleh Ath- 
Thahawi dan Ibnu Majah, serta Syu’bah melalui jalur Waki’ yang 
dikutip oleh Imam Ahmad, keempatnya menerima dari Qatadah. 


Dalam hal ini tidak dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan 
sikap ketidakpastian Qatadah, sebab hal serupa telah diriwayatkan 
•oleh sejumlah murid Anas dari Anas. 


Imam Bukhari meriwayatkan dalam pembahasan Juz'ul 
Qira 'ah, As-Sarraj dan Abu Awanah dalam kitab Shahih-nya melalui 
jalur Ishaq bin Abu Thalhah, As-Sarraj melalui Tsabit A1 Bunani, dan 
Imam Bukhari dalam pembahasan Juz'ul Qira'ah melalui jalur Malik 
bin Dinar, semuanya dari Anas dengan lafazh yang pertama. 

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam kitab Mu’jam Al Ausath 
melalui jalur Ishaq, Ibnu Khuzaimah melalui jalur Tsabit, An-Nasa'i 
melalui jalur Manshur bin Zadzan, Ibnu Hibban melalui jalur Abu 
Qilabah, dan Ath-Thabrani melalui Abu Na’amah, semuanya dari 
Anas dengan lafazh “tanpa mengeraskan”. 


438 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Untuk mengompromikan kedua versi ini, in aka penafian bacaan 
diartikan tidak mendengar, sedangkan penafian mendengar diartikan 
tidak di-jahr~kan (dikeraskan). Pemyataan ini didukung oleh lafazh 

riwayat Manshur bin Zadzan, (*~~i 

(Beliau tidak memperdengarkan kepada kami bacaan 
bismillahirrahmaanirrahiim). Lebih tegas lagi dinyatakan dalara 
riwayat A1 Hasan dari Anas yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimab 

dengan lafazh, <3il 'jAS' (Mereka biasa 

membaca bismillahirrahmaanirrahiim dengan suara pelan). 
Berdasarkan keterangan ini tidak dapat diterima kritik mereka yang 
menyatakan bahwa hadits ini memiliki cacat karena adanya 
ketidakpastian ( idhthirab ), seperti Ibnu Abdul Barr. Sebab bila dua 
versi yang nampak kontradiksi dapat dikompromikan, maka cara 
demikian yang haras dijadikan pegangan. 

Adapun mereka yang mengkritik ke-shahih-an hadits ini, 
berdasarkan bahwa Abu Salamah Sa’id bin Yazid bertanya kepada 
Anas tentang persoalan ini, maka dia menjawab, “Sesungguhnya 
engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu yang aku tidak 
menghafalnya, dan tidak seorang pun yang menanyakannya kepadaku 
sebelummu.” Demikian juga klaim Abu Syamah bahwa Anas ditanya 
mengenai hal itu dengan dua pertanyaan; pertama, pertanyaan Abu 
Salamah, “Apakah pembukaan (bacaan) dengan basmalah atau 
hamdalah ",?” Kedua, pertanyaan Qatadah, “Apakah dimulai dengan 
membaca Al Faatihah atau yang lainnya ?” Lalu Abu Syamah 
mengatakan, hal ini didukung oleh perkataan Qatadah dalam Shahih 
Muslim, “Kami bertanya kepadanya,” Semua ini merapakan 
pemyataan tidak berdasarkan dalil yang kuat, sebab Imam Ahmad 
telah meriwayatkan dalam Musnad -nya dengan sanad seperti sanad 
Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, bahwasanya pertanyaan Qatadah 
seperti pertanyaan Abu Salamah. Adapun yang terdapat dalam riwayat 
Imam Muslim, itu dikatakannya setelah riwayat Abu Baud Ath- 
Thayalisi dari Syu’bah. Dalam riwayat Muslim bentuk pertanyaan 
tersebut tidak dijelaskan. Yang telah dijelaskan oleh Abu Ya’la, As- 
Sarraj, Abdullah bin Ahmad dalam riwayat mereka yang telah kami 
sebutkan dari Abu Daud, bahwa pertanyaan tersebut berhubungaii 
dengan masalah memulai bacaan dengan basmalah. Riwayat Ibnu 
Mundzir dari jalur Abu Jabir, dari Syu’bah, dari Qatadah, lebih tegas 
lagi dalam menyatakan hal ini, dimana dia berkata, “Aku bertanya 


FATHUL BAARI — 439 

kampungsunnaE.org 



kepada Anas, ‘Apakah seseorang membaca bismillahirrah- 
maanirrahiim dalarn shalat?’ Beliau menjawab, “Aku melaksanakan 
shalat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, tapi aku 
tidak pemah mendengar salah seorang dari mereka membaca 
bismillahirrahmaanirrahiim’ 

Dari sini nampak kesatuan substansi pertanyaan Abu Salamah 
dan Qatadab. Ringkasnya, Anas menjawab pertanyaan Qatadah 
dengan menyebutkan hukum masalah, sementara jawaban yang 
diberikan kepada Abu Salamah tidak menyebutkan hukum masalah 
tersebut. Barangkali Anas mengingat hukum masalah tersebut ketika 
ditanya oleh Qatadah, berdasarkan perkataannya dalam riwayat Abu 

Salamah, dlCS ji-t ’ds- U ( Tidak ada yang menanyakannya 

kepadaku sebelummu). Atau Anas memberitahukan hukum tersebut 
kepada keduanya, lalu Qatadah menghafalnya sementara Abu 
Salamah tidak ingat, sebab hafalan Abu Qatadah lebih kuat daripada 
Abu Salamah. 

Setelah penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa hadits 
Anas menafikan mengeraskan bacaan basmalah, seperti yang tampak 
setelah mengompromikan riwayat-riwayat yang ada, maka apabila 
ditemukan riwayat yang menetapkan membaca “basmalah” dengan 
suara keras itu harus lebih dikedepankan daripada riwayat yang 
menafikannya. Bukan sekedar penerapan kaidah mendahulukah 
riwayat yang menetapkan daripada riwayat yang menafikan, namun 
karena suatu kenyataan yang jauh dari kemungkinan bahwa Anas 
telah menyertai Nabi SAW selama sepuluh tahun, kemudian 
menemani Abu Bakar, Umar dan Utsman selama dua puluh lima 
tahun, lalu dia tidak mendengar mereka mengeraskan bacaan 
“basmalah” pada satu shalat pun. Bahkan pemyataan Anas, dia tidak 
pemah mendengar hal itu adalah berdasarkan pengakuannya sendiri, 
bahwa dia tidak ingat hukum masalah tersebut karena lamanya waktu. 
Kemudian Anas mengingat kembali bahwa mereka membaca 
“Alhamdu...” dengan suara keras, namun beliau tetap tidak mengingat 
masalah mengeraskan bacaan “basmalah”. Dari sini menjadi 
kemestian untuk berpegang pada riwayat mereka yang menetapkan 
membaca basmalah dengan suara keras. 69 Pembahasan mengenai hal 


69 Kesimpulan ini kurang tepal, dan yang benar adalah berpegang pada indikasi hadit Anas 
tentang disyariatkannya membaca basmalah dengan suara perlahan, karena hadits tersebut 


440 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




itu akan dijelaskan pada bab, “Makmum Mengeraskan Suara Amin”, 
insya Allah. 

Ibnu Khuzaimah memberi judul hadits Anas, “Bolehnya 
Membaca Basmalah dengan Suara Pelan pada Shalat-shalat Jahriyah 
(shalat yang bacaannya dikeraskan seperti Maghrib, Isya' dan 
Subuh).” Tapi sikap ini kurang tepat, karena tidak diperdebatkan 
mengenai kebolehannya; bahkan yang dipersoalkan adalah, apakah 
perbuatan itu disukai atau tidak. 

Ulama madzhab Maliki berdalil dengan hadits Anas untuk 
menyatakan tidak adanya doa iftitah, namun hadits Abu Hurairah - 
hadits kedua di bab ini- membantah pandangan mereka. Sepertinya, 
inilah letak rahasia mengapa Imam Bukhari menyebutkannya. Namun 
yang dimaksudkan hadits Anas adalah untuk menjelaskan apa yang 
menjadi pembuka bacaan dalam shalat, dan tidak ada sangkut-pautnya 
dengan penafian doa iftitah. 

(diam sejenak) Imam A1 Khaththabi mengatakan bahwa 

makna kalimat tersebut adalah diam sejenak dan dilanjutkan dengan 
perkataan yang lain. Konteks hadits ini menunjukkan bahwa Nabi 
SAW ingin diam dan tidak mengeraskan suara, bukan berarti Nabi 
tidak mengucapkan —sesuatu— sama sekali; atau berarti juga diam 
dari membaca, bukan diam dari dzikir. 

: Jl5 : Jfi (ia herkata aku mengira beliau mengatakan 

‘sesaat ') Ini adalah riwayat Abdul Wahid bin Ziyad, yakni dengan 
menyebutkan dugaan (saya mengira). Riwayat Jarir tel ah dikutip 
Imam Muslim dan lainnya, demikian juga riwayat Fudhail yang 
dikutip oleh Ibnu Majah dan lainnya yang menyebutkan dengan 

lafazh, tfi, ( berdiam sesaat ), tanpa ada unsur keraguan. Hanya 

saja Imam Bukhari lebih memilih riwayat Abdul Wahid, karena dalam 

shahih serta sangat tegas menyebutkan hukum bagi masalab ini. Adapun kenyataan bahwa 
Anas lupa akan hal itu lalu mengingatnya kembali, sesungguhnya tidak menjadi cacat bagi 
riwayatnya seperti diketahui dalam kitab-kitab ushul fikih dan ilmu hadits (mushthalah)-. 
Adapun riwayat mereka yang menyatakan bacaan basmalah dengan suara keras, dipahami 
bahwa Nabi SAW biasa membacanya dengan suara keras pada sebagian kesempatan untfik 
mengajari para makmum bahwa beliau membacanya. Dengan demikian, terjadi keserasian 
antara hadits-hadits yang ada Lalu telah disebutkan sejumlah hadits shahih yang mendukung 
tndikasi hadits Anas tentang disyariaikannya membaca basmalah dengan suara perlahan. 
Wallahu a'lam. 


PATHUL BAARl — 441 

kampungsunnah.org 




semua jenjang sanadnya terdapat penegasan bahwa setiap perawi tel ah 
mendengar langsung dari guru masing-masing. 

t 

(dengan hapak dan ibuku) Kalimat ini berkaitan dengan 

sesuatu yang tidak disebutkan, baik berupa kata benda ataupun kata 
kerja. Adapun yang seharusnya adalah; engkau ditebus, atau engkau 
aku tebus dengan bapak dan ibuku. Hal ini dijadikan dalil bolehnya 
mengucapkan kalimat tersebut, namun sebagian ulama mengklaim 
bahwa yang demikian khusus bagi Nabi SAW. 

(sikap diammu) Dalam riwayat A1 Humaidi dikatakan, i* 

Jjio {Apa yang engkau ucapkan pada saat 
diam antara takbir dan bacaan ), sementara dalam riwayat Imam 
Muslim disebutkan, cJ)'j ( Bagaimana pendapatmu tentang 

diammu?). Semuanya memberi asumsi bahwa dalam keadaan diam itu 

* * ^ 3 *. 

ada perkataan (yang diucapkan), berdasarkan lafazh, JjfiJ U {Apa 

; > c 

yang engkau katakan), dan tidak dikatakan, Jjii Ji (Apakah engkau 

rnengatakan...). Hal ini telah disinggung oleh Ibnu Daqiq A1 Id, dia 
berkata, “Barangkali beliau berkesimpulan adanya perkataan (bacaan) 
pada waktu diam melihat gerakan mulut Nabi SAW, sebagaimana 
sebagian mereka berpendapat adanya bacaan dalam waktu itu melalui 
gerakan jenggot beliau SAW.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini akan disebutkan dalam hadits 
Khabbab setelah satu bab. 

Ibnu Baththal meriwayatkan dari Asy-Syafi’i bahwa “diam” di 
waktu itu bagi imam adalah memberi kesempatan kepada makmum 
untuk membaca A1 Faatihah. Lalu beliau memberi tanggapan, bahwa 
apabila benar demikian, niscaya dalam jawabannya beliau SAW akan 
bersabda, c-SLl (Aku berdiam agar orang di belakangku 

membaca [Al Faatihah]).'''' 

Ibnu Al Manayyar mambantah pendapat tersebut, karena 
jawaban Nabi SAW yang menyebutkan apa yang beliau baca tidak 
berarti menafikan penyebab beliau diam adalah seperti yang 
disebutkan. Nukilan ini pada dasamya tidak dikenal dari Imam Syafi’i 
dan tidak pula dari ulama-ulama yang sepaham dengannya. Hanya 


442 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



saja A1 Ghazali berkata dalam kitab Al Ihya, “Sesungguhnya 
makmum membaca Al Faatihah apabila imam menyibukkan diri 
dengan membaca doa Iftitah.” Tapi pemyataan ini tidak disepakati, 
bahkan Al Mutawalli menegaskan tidak disukainya makmum 
membaca Al Faatihah lebih dahulu daripada imam. Bahkan salah satu 
pendapat mengatakan, apabila makmum selesai membaca Al Faatihah 
lebih dahulu daripada imam maka shalatnya batal. Adapun pendapat 
yang terkenal bahwa makmum membaca Al Faatihah apabila imam 
diam antara Al Faatihah dan surah. Inilah yang diriwayatkan oleh Al 
Qadhi Iyadh dan selainnya dari Imam Syafi’i. Imam Syafi’i telah 
menyatakan secara tekstual bahwa makmum mengucapkan doa Iftitah 
seperti yang diucapkan imam. Sedangkan diam setelah membaca Al 
Faatihah dan sebelum membaca surah telah disebutkan dalam hadits 
Samurah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya. 

ifk ( jauhkanlah ) Maksud menjauhkan di sini adalah menghapus 

dosa yang ada serta menghindarkannya dari dosa yang akan datang. 
Kalimat ini dalam bentuk majaz, sebab hakikat “menjauh” hanya 
berlaku bagi waktu dan tempat. Adapun keserupaan dalam hal ini 
ditinjau dari sisi bahwa pertemuan antara timur dan barat adalah 
masalah yang mustahil teijadi, maka seakan-akan yang dimaksud 
adalah agar dosa tidak menghampirmya. 

* 

(bersihkanlah aku ) Ini adalah kata majaz yang berarti 

hilangnya dosa dan terhapusnya bekas-bekasnya. Oleh karena noda di 
pakaian putih lebih jelas daripada noda di pakaian yang berwama lain, 
maka —dosa— diserupakan dengannya. Demikian pendapat Ibmi 
Daqiq Al Id. 

e •• • 

fjt J'j gjhhj j-UJb (dengan air, salju dan air embun ) Al 

Khaththabi berkata, “Penyebutan salju dan embun berfungsi sebagai 
penegasan. Atau yang dimaksud dengan keduanya adalah dua macam 
air yang belum disentuh tangan manusia dan belum pemah 
digunakan.” Ibnu Daqiq Al Id mengatakan bahwa kalimat tersebut 
untuk mengungkapkan puncak penghapusan (dosa), karena pakaian 
yang dicuci dengan tiga macam pembersih akan menjadi sangat 
bersih. Dia juga berkata, “Ada pula kemungkinan yang dimaksud 
bahwa setiap salah satu dari hal-hal tersebut merupakan kata majaz 
untuk menjelaskan sifat yang dapat menghapus dan membersihkan. 


FATHUL BAARI — 443 

kampungsunnah.org 



Seperti firman Allah dalam surah A1 Baqarah ayat 286 yang berbunyi, 

oes s' 6 fa 

\L4S-j\3 'ii Vi (Maajkanlah, ampunilah dan rahmatilah 

kami). ” 

Dalam masalah ini Ath-Thaibi berkata, “Kemungkinan maksud 
disebutkannya salju dan embun setelah air sama seperti cakupan 
rahmat dan ampunan setelah kata pemberian maaf untuk 
memadamkan api neraka yang sangat panas. Hal ini sama seperti 
perkataan orang Arab, ‘Allah mendinginkan tempat 
peristirahatannya’, yakni Allah merahmati dan menghindarkannya 
dari adzab neraka.” 

Disebutkannya sifat air “dingin” dalam hadits Abdullah bin 
Ubay bin Abi Aufa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, telah 
menguatkan pendapat Ath-Thaibi. Seakan kesalahan-kesalahan yang 
telah dilakukan dikatakan sebagai neraka Jahanam, karena ia menjadi 
penyebab —seseorang— masuk ke dalamnya. Lalu untuk 
memadamkan panasnya neraka diungkapkan dengan mencuci, lalu 
lebih ditekankan dengan penggunaan bahan-bahan pendingin yang 
lebih efektif daripada air. 

At-Turabisyti berkata, “Ketiga hal ini disebutkan secara khusus ; 
karena ketiganya diturunkan langsung dari langit.” 

A1 Karmani mengatakari, “Ada kemungkinan ketiga 
permohonan (doa) tersebut mengisyaratkan tiga zaman; yaitu 
dijauhkan —dari dosa— di masa mendatang, membersihkan —dosa— 
yang dilakukan sekarang, dan mencuci (membersihkan) dosa pada 
masa lampau.” 

Dalam hal ini “masa yang akan datang” disebutkan lebih dahulu, 
untuk memberikan perhatian yang serius dalam menolak apa yang 
akan terjadi sebelum menghilangkan apa yang telah dilakukan. 

Hadits dalam bab ini dijadikan dalil disyariatkannya doa antara 
takbir dan bacaan (A1 Faatihah), berbeda dengan pendapat Imam 

Malik. Dalam hal ini juga disebutkan hadits, (aku 

menghadapkan wajahku... dan seterusnya). Riwayat ini dikutip oleh 
Imam Muslim dari hadits Ali, akan tetapi dikaitkan dengan shalat 


444 — FATHUL BAARI 


kampungsunnah.org 



malam. 70 Imam Syafi’i, Ibnu Khuzaimah serta selain keduanya 
meriwayatkan dengan lafazh, lit (Apabila beliau shalat 

fardhu...). Hal ini dijadikanpegangan oleh Imam Syafi’i dalam kitab 
Al Umm. Lalu dalam riwayat At-Tirmidzi, Asy-Syafi’i dan Ibnu 
Khuzaimah serta selain keduanya dan hadits Abu Sa’id, bahwa bacaan 

doa Iftitah adalah dengan lafazh Kemudian As-Saji 

menukil dan Imam Syafi’i tentang disukainya mengumpulkan doa 
“wajjahtu” dan “subhaanaka”. Ini pula pendapat yang dipilih oleh 
Ibnu Khuzaimah dan sejumlah ulama lainnya dalam madzhab Syafi’i. 
Hadits Abu Hurairah merapakan keterangan paling shahih yang 
dinukil mengenai masalah tersebut. 

Hadits di atas dijadikan pula sebagai dalil bolehnya membaca 
doa yang tidak berasal dari Al Qur'an saat shalat, berbeda dengan 
pandangan madzhab Hanafi. Sesungguhnya doa ini diucapkan oleh 
Nabi SAW untuk lebih membersihkan diri dan menampakkan 
penghambaan. Ada pula yang mengatakan bahwa beliau 
mengucapkannya untuk mengajari umatnya. Tapi pendapat ini 
ditanggapi bahwa apabila benar demikian, tentu beliau membacanjd 
dengan suara keras. Tanggapan ini dijawab, karena hal tersebut 
diperintahkan dalam hadits Samurah yang dikutip oleh Al Bazzar. 

Pada hadits ini terdapat keterangan tentang sifat para sahabat 
yang senantiasa memperhatikan keadaan Nabi SAW; baik gerakannya, 
berdiamnya serta apa yang dirahasiakan maupun ditampakkannya, 
hingga Allah memelihara agama ini dengan perantaraan mereka. 
Sebagian ulama madzhab Syafi’i berdalil dengan hadits di atas bahwa 
salju dan embun dapat dijadikan sebagai alat bersuci, tapi pandangan 
ini dinyatakan tidak benar oleb Ibnu Abdussalam. Lebih dari itu, sikap 
sebagian ulama madzhab Hanafi menjadikannya sebagai dalil untuk 
menyatakan bahwa air musta’mal (yang telah dipakai) hukumnya 
najis. 


70 Ini adalah kekeliruan Ibnu Hajar rahimahullah, sebab tidak ada dalam riwayat Imam 
Muslim penibatasan dengan shalat malam. Perhatikanlah. Wallahu a'lam. 


FATHUL BAARI — 445 

kampungsunnah.org 




90. Bab 


i)! Js yn of n^- A ^ jl: J cJj 'xsJ\ ^ 

" ^ ” / {5 " / /• 

^ ^ ^ ^ /■ ^ / 0 ^ ^ ✓/ ^ ^ 0 ^ ✓ 5/ Si 

jJl JUsli £S””j jt-> c^llaJl JUsii 'dSS j 

JlLli Jj*d* j*-> ^ij jvJ cf^/*jJl JlLli jv-j c^CjiJl JUs»li j»li jtJ 

x5"j c^Oiil JtLli ^»IS j»J Jliii -bixl* j j»j c-3_ys!^~5i 

£-9 j (*j ^ j |vJ c^llii! Jlili ^ij j*J $5 ^)l JlLli 

3>Ji ji cS^i j\i\l ^ Ji ^ Ji cS^L'i jiLG 

^ oUslL j*SotSti LgJtP C-J^ ji cji J3 '. J\Jsi 

sf>l I* if, Lj Ls! riJi jlSl ^ c eiSj a^ilis 
lfL^~ limits ^oX» Oli \j» IcJi 0 j#* JlS 4 j! 

: JlS iff LLS- :^li JlS .jffj l^Lyf Sfj N £ 


:SSS j! iw 




745. Dari Asma' binti Abu Bakar bahwa Nabi SAW melakukari 
shalat Kusuf (gerhana), beliau berdiri dan memperpanjang berdiri, 
kemudian beliau raku’ dan memperpanjang ruku’. Kemudian berdiri 
dan memperpanjang berdiri. Kemudian ruku 5 dan memperpanjang 
ruku’. Kemudian bangkit, lahi sujud dan memperpanjang sujud: 
Kemudian bangkit, lalu sujud dan memperpanjang sujud, kemudian 
berdiri dan memperpanjang berdiri, lalu ruku 5 dan memperpanjang 
ruku 5 . Kemudian bangkit dan memperpanjang berdiri. Kemudian 
ruku 5 dan memperpanjang ruku 5 , lalu sujud dan memperpanjang 
sujud. Kemudian bangkit, lalu sujud dan memperpanjang sujud. 
Kemudian beliau berbalik seraya bersabda, “Telah dekat kepadaku 
surga hingga apabila aku memberanikan diri, niscaya kubawakan 
untuk kalian setangkai anggur darinya. Telah dekat kepadaku neraka 


446 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 





hingga aku berkata, ‘Wahai Rabb dan aku 71 bersama mereka Tiba- 
tiba seorang wanita —aku kira ia berkata — dicakar kucing. Aku 
berkata, 'Ada apa dengan wanita ini?’ Mereka berkata, ‘la telah 
menahan kucing hingga mati kelaparan, ia tidak memberinya makar\ 
dan tidak pula melepaskannya untuk makan — Nafi' berkata, aku kira 
beliau mengatakan — sebagian serangga di muka bumi 

Keterangan Hadits : 

Demikian yang disebutkan dal am riwayat A1 Ashili daii 
Karimah, tanpa judul. Demikian juga yang dikatakan A1 Ismaili. 
Sementara dalam riwayat Abu Dzar dan Abu A1 Waqt hal ini tidak 
dicantumkan, begitu pula Abu Nu’aim tidak menyebutkannya. 
Berdasaikan versi terakhir, maka kesesuaian hadits dengan judul bab 
tidak jelas. Adapun berdasarkan versi kedua, yakni adanya lafazh 
“bab”, berfungsi sebagai pemisah antara bab, seperti yang telah kami 
jelaskan berkali-kali. A1 Karmani berkata, “Letak kesesuaian ‘bab’ ini 
dengan bab terdahulu adalah bahwa doa Iftitah berkonsekuensi 
terhadap lamanya berdiri, sementara hadits tentang shalat Kusuf di 
bab ini menerangkan lamanya berdiri. Dengan demikian, ada 
kesesuaian antara keduanya.” 

Lebih baik dari ini adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Rasyid, 
“Kemungkinan kesesuaian terdapat pada lafazh, oj lg\ :cii J&- 

{Hingga aku berkata, “Wahai Rabb, apakah aku bersama 

mereka?") Sebab meskipun ini bukan termasuk doa, namtjn 
mengandung unsur munajat dan permohonan belas kasihan. Maka, 
perkara yang menyatukannya dengan bab sebelumnya adalah 
bolehnya berdoa dan munajat kepada Allah SWT dengan semua yang 
mengandung unsur ketundukan, tidak khusus pada apa yang ada 
dalam A1 Qur'an. Hal ini berbeda dengan pendapat sebagian ularna 
madzhab Hanafi.” 

Pembahasan lain mengenai faidah hadits ini akan diterangkan 
pada pembahasan tentang “ kusuf (gerhana)”, serta pada kisah tentang 
wanita dengan kucingnya dalam pembahasan tentang Bad’ul Khalq 
(Awal mula penciptaan)”, insya Allah. 


71 Dalam salah satu naskah disebutkan “Apakah aku bersama mereka?” 


FATHUL BAARI — 447 

kampungsunnah.org 






91. Meiihat Kepada Imam Dalam Shalat 


cJfJi eJ ^ Jlp a 1)I Jli cJlij 

-* ^ 

•> » « \' .0 > ?f' ' .» - I - *. « - * I B " ' f' ^ 

-L) i_£J“ w 2 *J L^ 2 J«J 


Aisyah berkata, “Nabi SAW bersabda pada shalat Kusuf, ‘Aku 
meiihat Jahanam sebagiannya melahap sebagian yang lain ketika 
kalian melihatku mundur 


J Os :Jl5 

?>a'o 

.a£J ^!>^l 

746. Dari Abu Ma’mar, dia berkata, “Kami berkata kepada 
Khabbab, ‘Apakah Rasulullah SAW membaca pada shalat Zhuhur dan 
Ashar?’ Beliau berkata, ‘Benar.’ Kami bertanya, ‘Atas dasar ap.a 
kalian mengetahui hal itu?’ Beliau berkata, ‘Gerakan jenggotnya’.” 


d} Cf 

jh J 


jjdj aUi 4)\ Jji.j jirf 
:Jli YJli 0 j3j*5 pjafT (H :Jli 


*Ql 135b- : Jli LM M* ci aIjIjJp : Jli J ^ 

~ r£* iii i^ir ii?\ VJ ir ^ iir, 
J ✓ ✓ 

u ur^ 'j-* b £V 


747. Dari Abu Ishaq, dia berkata, “Aku mendengar Abdullah bin 
Yazid berkhutbah serta berkata bahwa A1 Barra' telah menceritakan 
kepada kami dan beliau bukan seorang pendusta, bahwasanya apabila 
mereka shalat bersama Nabi SAW dan beliau mengangkat kepalanya 
bangkit dari ruku’, mereka pun berdiri hingga meiihat beliau telah 
sujud.” 


448 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




Js- oiX :JL5 «UJl 

ilbjlj <djt J y^j i: llj^Jli c^jlvai j%Jtl»j ^JLp 4^1 ^1^ (Jj^xj 

t &Ji CiJjf Ji :Jii .^J XT, ji a?ib ^ lb. cJjiI: 

.gjji cXGil* j^rSi s£&f % iS^ LJjd 


748. Dari Abdullah bin Abbas RA, dia berkata, “Terjadi gerhana 
pada masa Rasulullah, lalu beliau shalat, maka mereka berkata, 
‘Wahai Rasulullah, kami melihat engkau telah memakan sesuatu di 
tempatmu, lalu kami melihat engkau takut dan mundur’. Beliau 
menjawab, ‘ Sesungguhnya aku diperlihatkan surga, lalu aku 
memakan setandan darinya ; dan seandainya aku mengambilnya, 
maka kalian akan memakan darinya sampai akhir kehidupan dunia 


'Jj ? ‘'r&j & ^ 13 ^ & 

XX iii 'cft\ y tj jil :jii 5 b j3 4.x j&K 'jj\ 

^9 ^j3lS"^ jl jJls ijl-Xs»Jl iJli 2 lL5 ^9 ( -jJ\5.a.a jLJlj sbdi o^baJl 

.<&i) >ii 


749. Dari Anas bin Malik, dia berkata, “Nabi SAW shalat 
mengimami kami kemudian naik ke atas mimbar, lalu mengisyaratkan 
dengan kedua tangannya ke arah kiblat masjid kemudian bersabda, 
‘Sungguh aku telah melihat sekarang -sejak aku mengimami kalian 
shalat- surga dan neraka digambarkan di kiblat tembok ini, aku tidak 
pemah melihat seperti hari ini kebaikan dan keburukan (Tiga kali) 


Keterangan Hadits : 

(Bab melihat kepada Imam dalam shalat ) Az-Zain bin A1 
Manayyar berkata, “Pandangan makmum kepada imam termasuk cara 
merealisasikan perintah mengikuti imam. Apabila pengawasan 


FATHUL BAARI — 449 

kampungsunnah.org 




terhadap gerak gerik imam dapat dilakukan tanpa menoleh, maka ini 
lebih baik.” 

Ibnu Baththal berkata, “Di sini terdapat hujjah bagi Imam Malik 
bahwa pandangan orang shalat diarahkan ke arah kiblat. Sedangkan 
Imam Syafi’i serta ulama-ulama Kufah mengatakan, disukai bagi 
orang shalat untuk melihat ke arah tempat sujud karena lebih 
menambah ke-khusyu’-an.” Mengenai masalah ini tel ah disebutkan 
satu hadits yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dari riwayat 
mursal Muhammad bin Sirin melalui para perawi yang tsiqah 
(terpercaya). A1 Baihaqi juga meriwayatkan dengan jalur maushul 
(bersambung), dia (A1 Baihaqi) berkata, “Namun jalur mursal lebih 
akurat.” Pada riwayat ini disebutkan bahwa riwayat tersebut 

merupakan sebab turunnya firman Allah, ^ jHlI 

(Orang-orang yang ketika shalat berlaku khusyu ’). 

Bisa juga dibedakan antara imam dan makmum, dimana imam 
dianjurkan melihat ke tempat sujud, begitu juga makmum, kecuali 
apabila dibutuhkan untuk mengawasi imam. Adapun orang yang 
shalat sendirian, maka hukumnya sama dengan imam, wallahu a'lam. 

.cJtij (Aisyah berkata... dan seterusnya) Ini 

adalah penggalan hadits yang diriwayatkan melalui sanad yang 
lengkap ( maushul) oleh Imam Bukhari pada bab “Apabila Hewan 
Terlepas”, pada bagian akhir pembahasan shalat. Adapun konteksnya 

dengan judui bab terdapat pada Iafazh, (Ketika kalian 

melihatku). 

Hadits A1 Barra' telah dibahas pada bab, “Kapan Sujud Orang 
yang Ada di Belakang Imam”. Adapun hadits Ibnu Abbas disebutkan 
dalam pembahasan tentang kusuf (shalat gerhana)”, karena memiliki 
kesesuaian dengan pembahasan tersebut. Hadits Anas akari dijelaskan 
dalam pembahasan tentang Ar-Riqaq (kelembutan hati). Di sana 
ditegaskan bahwa Hilal telah mendengar langsung dari Anas. A1 
Ismaili mengkritik sikap Imam Bukhari yang menyebutkarmya di 
tempat ini, dia berkata, “Tidak ada di sini keterangan yang 
menyinggung makmum melihat imam.” Hal ini dijawab bahwa di 
dalamnya disebutkan Imam mengarahkan pandangarmya kepada apa 
yang ada di hadapannya, maka apabila yang demikian diperbolehkan 
bagi imam, tentu diperbolehkan juga bagi makmum. 


450 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




Menurut saya, hadits Anas tersebut merupakan ringkasan dari 
hadits Ibnu Abbas, dan keduanya mengungkap kisah yang sama. 
Dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan bahwa beliau SAW bersabda, 

jtillj cS\j (Aku melihat surga dan neraka), sama seperti lafazh 
pada hadits Anas, sementara dalam hadits Ibnu Abbas diterangkan 
lebih lanjut bahwa mereka berkata kepada beliau SAW, dliij 

{Kami melihatmu takut dan mundur). Inilah yang menjadi konteks 
judul bab di atas. Namun kemungkinan pula konteks tersebut 

disimpulkan dari lafazh, a*Idl! JJ aoL j&M {Maka beliau. 

mengisyaratkan dengan tangannya ke arah kiblat ), karena perbuat&n 
mereka yang melihat isyarat tersebut menunjukkan bahwa mereka 
mengawasi gerak-gerik beliau SAW. 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, akan tetapi dari riwayat ini timbul 
kemungkinan bahwa sebab mengarahkan pandangan tersebut adalah 
karena adanya isyarat, bukan berarti mereka senantiasa melihat ke 
arah imam. Ada pula kemungkinan maksud judul bab adalah, 
menerangkan bahwa hukum dasar pandangan makmum dalam shalat 
adalah melihat ke tempat sujud, sebab yang demikian lebih menunjang 
terwujudnya rasa khusyu’, kecuali bila ada keperluan seperti melihat 
apa yang dilakukan imam agar dapat diikuti. Wallahu a'lam. 


92. Melihat Ke Langit Dalam Shalat 


45! Jd, JU :J15 SiC ^ 0 ! sSl3 ^ 

^ ^ ^ ^ ^ , / ✓ /■ os % 

, w . , e .✓ , . ✓ «v ». ». e t s .s o* m J , o s .s i. ✓ ✓ 

^ Ajj» jws ^ jUJl ^11 0Jb b* 

off.* of £ . r o g o f s , .C os 6 % sosf \6s , , , 

jUaj) J| dbb : dip 


750. Dari Qatadah bahwa Anas bin Malik menceritakan kepada 
mereka, dia berkata, “Nabi SAW bersabda, ‘ Mengapa orang-orang 
mengangkat pandangan mereka ke langit dalam shalat mereka?’ 
Perkataannya menjadi keras dalam hal itu, hingga beliau bersabda, 
'Hendaklah mereka menghentikan perbuatan itu atau akan dirampas 
(diambil) pandangan mereka 


FATHUL BAARI — 451 

kampungsunnah.org 



Keterangan Hadits : 

(Bab melihat ke langit dalam shalat) Ibnu Baththal mengatakan, 
para ulama sepakat (ijma’) bahwa melihat ke langit saat shalat adalah 
makruh. Namun mereka berbeda pendapat apabila hal itu dilakukan di 
luar shalat, yaitu ketika berdoa. Syuraih dan sebagian ulama tidak 
menyukai, sementara kebanyakan ulama memperbolehkarmya, karena 
langit adalah kiblat doa sebagaimana Ka’bah adalah kiblat shalat. 72 

A1 Qadhi Iyadh berkata, “Mengangkat pandangan ke langit saat 
shalat merupakan tindakan berpaling dan kiblat serta keluar dari 
shalat.” 


(dalam shalat mereka ) Imam Muslim memberi 
tambahan dalam hadits Abu Hurairah, plpilt jlp {Ketika berdoa). 

Apabila lafazh yang bersifat mutlak (tanpa batasan) dipahami menurut 
versi ini, maka perbuatan itu hanya tidak disukai dalam berdoa ketika 
shalat. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadits Ibnu 

Umar tanpa dikaitkan dengan sesuatu. Adapun lafazhnya, Si 

(Janganlah kalian mengangkat pandangan kalian ke 

langit), yakni ketika shalat. Riwayat dengan versi seperti ini dinukil 
pula oleh Imam Muslim dari hadits Jabir bin Samurah, dan Ath- 
Thabrani dari hadits Abu Sa’id A1 Khudri. 


Sementara Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui Hisyam bin 
Hassan dari Muhammad bin Sirin, Ji) cij» J&- ^giSCs ^ 

jdh {Mereka biasa menoleh dalam 


shalat hingga turun firman-Nya, “Sungguh telah beruntung orang- 
orang yang beriman. Orang-orang yang dalam shalat mereka berlaku 
Khusyu’ .”) (Qs. Al Mu’minuun(23): 221). Maka mereka pun 
menghadapkan hati mereka sepenuhnya kepada shalat serta melihat ke 
hadapamiya. Mereka menyukai agar pandangan salah seorang di 


n Pendapat ini kurang tepat, yang benar kiblat doa adalah kiblat shalat berdasarkan beberapa 
alasan. Pertama, perkataan ini tidak memiliki Sandasan baik daiarn Al Qur'an maupun Sunnah 
serta tidak dikenal dari generasi terdahulu. Kedua, Rasulullah SAW biasa menghadap kiblaf 
dalam berdoa sebagaimana dinukil dalam berbagai kesempatan. Ketiga, kiblat sesuatu adalah 
apa yang berhadapan dengannya bukan sesuatu yang ia mengangkat pandangan ke arahny% 
sebagaimana hal ini dijciaskan oleh pensyarah kitab Ath-Thahawiyah (hal. 229 dengan di- 
tahqiq oleh Ahmad Muhammad Syakir). 


452 — FATJPJL BAARI 

kampungsunnah.org 





antara mereka tidak melewati tempat sujudnya. Riwayat ini 
disebutkan dengan sanad yang lengkap ( maushul ) oleh A1 Hakim 
seraya menyebutkan Abu Hurairah dalam sanadnya. Lalu dia 
menisbatkan hal itu kepada Nabi SAW seraya mengatakan di bagian 

akhimya, Ik&i (Beliau menundukkan kepalanya). 


JiijCaJt jikkaJ jt (atau akan dirampas (diambil) pandangan 


mereka) Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Jabir bin Samurah 
disebutkan, grj Si ji (Atau tidak akan kembali kepada mereka ), 
yakni pandangan mereka. 


Ada perbedaan pendapat mengenai maksud kalimat tersebut. 
Sebagian mengatakan bahwa kalimat tersebut merupakan bentuk 
ancaman, sehingga perbuatan tersebut hukumnya haram. Ibnu Hazm 
mengemukakan pendapat yang lebih keras, dia mengatakan bahwa 
perbuatan itu membatalkan shalat. Ada pula yang berpendapat bahwa 
yang dimaksud adalah dikhawatirkan mata atau pandangan mereka 
tertimpa cahaya yang diturunkan oleh para malaikat kepada orang- 
orang yang sedang shalat, seperti tercantum dalam hadits Usaid bin 
Hudhair yang akan disebutkan dalam kitab Fadha'il Al Qur'an 
(keutamaan-keutamaan Al Qur'an), insya Allah. Pendapat inilah yang 
sesuai dengan pendapat Ad-Dawudi. Riwayat serupa terdapat pula 
dalam kitab JamV oleh Hammad bin Salamah dari Abu Mijlaz (salah 
seorang tabi’in). 


93. Menoleh Ketika Shalat 


£ fJ Cj <dJl 4UI :cJl5 

.jdi ^ y> :JuS vpU il J 


* * * 


751. Dari Aisyah, dia berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah 
SAW tentang menoleh saat shalat, maka beliau bersabda, ‘la adalah 
pencopetan yang dilakukan oleh syetan terhadap shalat seorang 
hamba 


FATHUL BAAR1 — 453 

kampungsunnah.org 





4' 


.-plstiL ^Jtjj\j |*-pr ^ ^1 Ij-iil coii i*-i : Jlia 


, o f 


✓ ✓ 


752. Dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW shalat dengan 
mengenakan khamishah (baju) yang bergambar, maka beliau 
bersabda, “Aku telah disibukkan oleh gambar baju ini. Bawalah ia 
kepada Abu Jahm dan bawakan untukku Anbijaniyah. ,,n 


Keterangan Hadits : 

(Bab menoleh ketika shalat) Imam Bukhari tidak menjelaskan 
hukumnya, akan tetapi hadits yang beliau sebutkan rnemberi asumsi 
bahwa perbuatan itu makruh, dan ini merupakan ijma’ ulama. Tetapi 
mayoritas ulama menyatakan bahwa makruh di sini berarti makruh 
tanzih (lebih baik tidak dilakukan). A1 Mutawalli berkata, 
“Diharamkan kecuali dalam kondisi darurat.” Ini merupakan pendapat 
madzhab Zhahiriyah. 


Sejumlah hadits dengan tegas mernakruhkan menoleh saat 
shalat, namun hadits-hadits tersebut tidak memenuhi kriteria hadits 
shahih dalam kitab Shahih Bukhari. Di antara hadits yang dimaksud 
adalah hadits yang dikutip oleh Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah 


dari hadits Abu Dzar dari Nabi SAW, 


c» <&! Jij i Si 


• Jo o • s ' * ° * 

L)jlaj\ <up lil! c C .i- i . l i (Allah senantiasa menghadap 


kepada seorang hamba dalam shalatnya selama orang itu tidak 
menoleh. Apabila ia memalingkan wajahnya dari-Nya, maka Allah 
pun berpaling). Dari hadits A1 Harits A1 Asy’ari, sama seperti itu 
dengan disertai tambahan, ijsiali ti>3 (Apabila kalian shalat 

maka janganlah menoleh). Riwayat pertama dinukil pula oleh Abu 
Daud dan An-Nasa'i. Adapun yang dimaksud dengan “menoleh” 
dalam hadits tersebut adalah, selama tidak membelakangi kiblat 
dengan dada atau semua lehemya. Adapun sebab tidak disukainya 
menoleh kemungkinan karena dapat mengurangi ke-khusyu’-an, atau 
karena sebagian badan tidak lagi menghadap kiblat. 


73 Anbijaniyah adalah pakaian tebal yang tidak ada hiasan dan bordimya. 


454 — FATHUL BAAR1 

kampungsunnah.org 





(ia adalah pencopetan ) Yakni pencurian atau 

pengambilan dengan cepat. Disebutkan dalam kitab An-Nihayah, 
bahwa A l Ikhtilas merupakan perubahan dari kata Khilsah yaitu 
mengambil dengan cara merampas disertai kekerasan. Namun 
pengertian ini belum tepat. Ulama yang lain berkata, bahwa Al 
Mukhtalis (pencopet) adalah seorang yang mengambil sesuatu tanpa 
diiringi kekerasan lalu melarikan diri meski terlihat oleh pemiliknya. 
Sedangkan naahib adalah yang mengambil dengan cara kekerasan, 
adapun saariq (pencuri) adalah yang mengambil dengan cara 
sembunyi-sembunyi. 

Oleh karena syetan terkadang menyibukkan orang shalat supaya 
berpaling kepada sesuatu tanpa alasan yang melegitimasinya, maka ia 
sama seperti pencopet. Ibnu Bazizah berkata, “Disandarkan kepada 
syetan karena hal ini memutuskan perhatian dalam menghadap Allah 
SWT.” Sementara Ath-Thaibi berkata, “Dinamakan pencopetan 
sebagai gambaran akan buruknya perbuatan tersebut, karena orang 
yang shalat Allah SWT menghadap kepadanya, sedangkan syetan 
mengawasi serta menunggu agar kesempatan seperti ini luput dari 
hamba. Apabila sang hamba berpaling, maka syetan memanfaatkan- 
nya dengan merampas keadaan tersebut.” 

Ada pendapat yang mengatakan bahwa hikmah dijadikannya 
sujud Sahwi sebagai pengganti sesuatu yang diragukan dalam shalat, 
tapi tidak dijadikan sebagai pengganti kesempumaan shalat akibat 
berpaling atau perbuatan lainnya yang mengurangi ke-khusyu’-an, 
adalah karena orang mukallaf tidak mendapat. dosa karena lupa. Untuk 
itu disyariatkan melakukan sesuatu yang dapat menggantinya. Hal itu 
tidak dilakukan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, 
supaya setiap hamba mawas diri serta menjauhinya. 

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang 
kisah anbijaniyah (baju) milik Abu Jahm. Pembahasannya telah 
dijelaskan pada bab “Apabila Shalat dengan Mengenakan Pakaian 
Bergambar” di bagian awal pembahasan tentang shalat. 

Adapun konteks hadits ini dengan judul bab di atas adalah 
bahwa apabila orang yang shalat memperhatikan gambar yang ada di 
baju, sementara baju itu ada di bahunya, maka hal ini mirip dengan 
menoleh. Oleh karena itu, Nabi SAW melepaskannya dengan dalift 
pandangannya tertuju kepada gambar, dan beliau menamakan hal itu 


FATHUL BAARI — 455 

kampungsunnah.org 



sebagai kesibukan yang memalingkannya dari shalat. Seakan-akan 
Imam Bukhari hendak mengisyaratkan bahwa tidak disukainya 
menoleh dalam shalat, adalah karena hal itu mempengaruhi ke : 
khusyu’-an seperti teijadi dalam kisah tentang khamishah (baju 
bergambar). Kemungkinan juga maksud beliau adalah menjelaskan 
bahwa semua yang tidak dapat dihindari, maka dimaafkan. Karena 
lirikan mata seringkali mengalahkan seseorang, maka Nabi SAW 
tidak mengulangi shalatnya. 


94. Apakah Orang yang Sedang shalat Boleh Menoleh 
Karena Adanya Kejadlan Atau Mellhat Sesuatu Manpun 
Dahak di Arah Kiblat? 


411 fjll J'j & 4)1 & J cJ3l JU} 

# '*■ 


Sahal berkata, “Abu Bakar RA menoleh, maka dia melihat Nabi 
SAW.” 


aJlS J ^3i ^ :J15 ^ ^ 

& S' S' O ✓ " ' £ ^ s' 4*s> * £ s' s' Os’ ^s’ J J s’ O s' ° 

0| Cjg- <Jb t^UjI (jd JUaj jij 

✓ * s' s’ s' 

jls jls iui ob 1 ^ oii' iii 


8 j 8 ''' T o s’ ^s'^.' * o s' J- r.ss S- 

c? <y-b **** cf- Ls^r °'jj 

~ s' 

753. Dari Ibnu Umar, dia berkata, “Nabi SAW melihat dahak di 
arah kiblat masjid, sedang beliau shalat di hadapan manusia, maka 
beliau menggosoknya. Kemudian beliau bersabda ketika selesai 
shalat, ‘ Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila sedang 
shalat, maka sesungguhnya Allah berada di arah wajahnya (di 
hadapannya). Maka, janganlah salah seorang di antara kalian 



456 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



membuang dahak ke arah depannya dalam shalat Hadits ini 
diriwayatkan pula oleh Musa bin Uqbah dan Ibnu Abi Rawwad dari 
Nafi*. 


p jJii pC* j OjlpU) Hi: ; jy mu J m 

i <lAjI i- j ^Dl -dJl J y-* j 

✓ . O s s , ✓ # 

i ^ Jo/ ii. / s'* >f ^ ✓// * ■ x o # ✓ ✓ £ ^ o 

«U^AP ^Lp *UP 4JU> Sj y I oL>w2j ci 9 ySUfff 

, j /.* °* f : ■» i» >!. * - - - *> |. * y '. s . s I. y\ 'i '\ 

^9 lyjyoj ul U p-fcj cr- jy>*j' Aiji 44 <3 ^J-yaJ 

dJJj ^yj j^Ul cj*-$£>C» 

•r$ 


754. Dari Anas, dia berkata, “Ketika kaum muslimin berada 
dalam shalat Fajar (Subuh), tidak ada yang mengejutkan mereka 
melainkan Rasul ull ah SAW menyingkap tabir kamar Aisyah. Beliau 
melihat ke arah para sahabat, sedang mereka berada dalam shaf-shaf. 
Beliau tersenyum dan tertawa. Abu Bakar RA mundur untuk berdiri 
sejajar dengan shaf. Ia mengira bahwa beliau SAW hendak keluar. 
Hampir-hampir kaum muslimin terfitnah dalam shalat mereka. Beliau 
SAW mengisyaratkan kepada mereka, sempumakanlah shalat kalian. 
Lalu beliau menutup tirai dan wafat di akhir hari itu.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab apakah orang yang sedang shalat boleh menoleh karefia 
adanya kejadian atau melihat sesuatu maupun dahak di arah kiblat?) 
Secara lahiriah lafazh “di arah kiblat” berkaitan dengan lafazh 
“ludah”. Adapun cakupan lafazh “sesuatu” lebih umum daripada itu. 
Sedangkan perkara yang memadukan antara semua yang disebutkan 
dalam judul bab adalah adanya sikap memperhatikan atau 
mengkhayalkan sesuatu yang bertentangan dengan sikap khusyu’. 

'ey Jd (i beliau menggosoknya kemudian bersabda 

ketika selesai shalat ) Secara lahiriah, bahwa Rasulullah 


FATHUL BAARI — 457 

kampungsunnah.org 




menggosoknya ketika sedang shalat. Hal itu disebutkan dalam riwayat 
Malik dan Nafi’ tanpa mengaitkannya dengan keadaan shalat. Adapijn 
pembahasan tentang faidah-faidah hadits telah disebutkan pada bagian 
akhir bab tentang kiblat. Imam Bukhari juga menyebutkan riwayat 
dari Abu Hurairah, Abu Sa’id, Aisyah, dan Anas melalui semua jalur 
yang tidak dikaitkan dengan keadaan shalat. 

Kemudian Imam Bukhari menyebut hadits Anas yang telah 
disebutkan pada bab, “Ahli Ilmu dan Orang yang Memiliki 
Keutamaan Lebih Berhak Menjadi Imam”. Ibnu Baththal berkata, 
“Letak kesesuaian riwayat tersebut dengan judul bab, adalah ketika 
Nabi SAW membuka tabir kamamya, maka para sahabat menoleh 

kepadanya. Hal itu diindikasikan oleh perkataan Anas, j&b 

(Beliau memberi isyarat kepada mereka). Seandainya mereka tidak 
menoleh kepadanya, tentu mereka tidak melihat isyarat beliau SAW.” 

Hal ini diperkuat dengan letak kamar Aisyah yang berada di 
bagian kiri kiblat. Sehingga orang yang melihat isyarat Nabi SAW, 
maka ia haras menoleh. Namun demikian Nabi SAW tidak menyuruh 
mereka untuk mengulangi shalatnya, bahkan beliau menyetujui shalat 
mereka melalui isyarat tersebut. Wallahu a'lam. 


95 . Kewajiban Membaca Bagi Imam dan Makmuin pada 
Semua Shalat Baik Ketika Mukim Maupun Safar 
(bepergian), serta apa (Bacaan) yang Dikeraskan dan yang 

Tidak 


✓ * o / 


* * * 


f Os' | . ✓ J »| * a # ,6 ✓». I ° f I I . w * + o O ^ 

4JJ1 j aJP 43 Dw 0 1 yW j 

?" * > • * Cs J ?f 1 * 1 " I s ' ° a \' ' 1 ' • 

1 AjI IjJS 3 1 lljU*P ,+ g J lP AJjxS 

. Ju' v id o'jLiy. h’p 01 d l; : jui 

* J» * * * * 

■dll J j—j o^C<s> aUIj tff Ui jj I <Jl3 

^9 «*>0? ^^*1 C» jJlI-j 4-Ip aUI 


458 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Jl-jli .j)L>wl 13 1j dij iJli :Jl5 ,^-j ^>-3)1 (_£$ 


O ✓ 0 z' ✓ O IX ■ | O ^ lO/ . £ ^ O i • .zX 0 * i Ji ✓ A / z 1 

td^w> jvJj 3jjSo! jjd 4 ^p <Jll~3 i3i jSJt ^jt 'VWj jl <Az« 
Ji-j ^lii .^3 ^3 !Jl=r1J> J3o y~ .lijyJi d^ijj aIp Jll*. 

S / o ./ ✓ ✓ / <• o . /• x 1 . / > ^ . 

a 5 o ✓ • i * | *^® * % * ■ * 5* * | . „ o ✓ /• / ^ w ^ ^ / o w ^ . /" f -* i It**'* 0 "* ° 

Olj uLLdJ it Dt : Jti oJ^-vJ LI ^5sJ OillS gjJ 4^LA 4j (jt-fiJ 
(Jl5 c4-.da.aj I <Jjjy Vj c4j jljL *y J c4j ^Ljb 015” 

f.bj ^li L515” ITa dl^Ljp 015” 01 jv-g-jjl iO->*5Lj aJOIj L«1 ;.x*^ 

tit Jju 015 J .gjiaJb 4V 5 j&$ tojAS JJplj to^o-f- 4 x^mjj 

^ ss e , s t s J J> , ft 

y ^ofz- . /■* , | ✓ , y OS I Os „SOS Os. S * , o y w S ^O -- 1* O S t I ^S 

4aij Uii .dJ_LO! -dP Jti o^P3 ^gaWol c0^j0» j~S -uj-^i 

j is/j^k [y^4 f Aj ^ 4 ^ syo. 1 L ji 3 l; 

.yy; j^ji 


755. Dari Jabir bin Samurah, dia berkata: Penduduk Kufah 
mengadukan Sa’ad kepada Umar RA, maka beliau memecatnya, lalu 
Umar mengangkat Ammar sebagai pemimpin mereka. Mereka 
mengadukan Sa’ad hingga menyebutkan bahwa ia tidak baik dalam 
shalat. Maka Umar mengirim utusan kepadanya dan berkata, “Wahai 
Abu Ishaq, sesungguhnya orang-orang itu mengklaim engkau tidak 
baik dalam shalat.” Abu Ishaq berkata, “Adapun aku -demi Allah- 
sesungguhnya aku shalat mengimami mereka sebagaimana shalat 
Rasulullah SAW, dan aku tidak menyimpang darinya. Aku melakukan 
shalat Isya' dan memperpanjang pada dua rakaat yang pertama dan 
memperingan dua rakaat yang kedua.” Umar berkata, “Demikianlah 
dugaan kami terhadapmu wahai Abu Ishaq.” Lalu Umar mengutus 
seorang laki-laki -atau beberapa orang laki-laki- bersama Sa’ad ke 
Kufah, lalu bertanya kepada penduduk Kufah tentang Sa’ad. Tidak 
ada satu masjid pun melainkan ditanya tentangnya, dan mereka pun 
memuji-muji kebaikannya. Hingga masuk ke masjid Bani Abs, maka 
salah seorang laki-laki di antara mereka yang bemama Usamah bin 
Qatadah yang biasa dipanggil Abu Sa’dah berdiri. Ia berkata, 
“Adapun bila engkau bertanya kepada kami, sesungguhnya Sa’ad 


FATHUL BAARI — 459 

kampungsunnah.org 




tidak ikut dalam suatu pasukan ekspedisi, tidak membagi (hasil 
rampasan perang) secara merata, dan tidak adil dalam membgri 
keputusan.” Sa’ad berkata, “Ketahuilah -demi Allah- aku akan 
memohon tiga hal; Ya Allah apabila hamba-Mu ini berdusta, berdiri 
karena riya' dan sum’ah (mencari popularitas), maka panjangkanlah 
umumya, panjangkan kemiskinannya, dan hadapkanlah ia dengan 
berbagai fitnah (cobaan).” Di kemudian hari apabila ia ditanya, maka 
ia berkata, “Aku orang tua renta yang terfitnah. Aku tertimpa doa 
Sa’ad.” Abdul Malik berkata, “Aku melihatnya di kemudian hari, 
kedua kelopak matanya tel ah menutupi matanya karena lanjut usia, 
dan sungguh ia menghadapi cobaan berupa wanita-wanita di jalan- 
jalan, dimana ia meraba-raba mereka.” 


*<» x A 


e 0 a s 


Y : Jl5 j 5 IIp dJl { Jl i p 451 J jL'j DI p-*CUil oSCp °J* 


wu, !>; jj V 3 


756. Dari Ubadah bin Shamith bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca surah Al 
Faatihah. ,, 


<J^~Jl J^S ^ C.J X* <Ul Jk Jji J jL'j DI I'J'jk J\ ^ 

^ / - ✓ t» & & * + ' 03 ' * ' ^ m 

m* & ' m / 1/ X | |. | V 9 »i. ✓ .>■ , | ^ , 1 J -- 


:JlTj S> ^ 4l» ^'^l > ^ Jiy 
;vi- ^ Cir JbJ 

aa; gjjjo *. ji 2 <&f> jj afu ^ 1 : jx .3 «jk 

!> L 2 ^ pU j aii ill :Ji2 o> c. ^ 

* / x * 

- X y 1 - • - ✓ - i ^ 9 >• 

•.*, <1 \* s " 1 s *• » ,<•, s * ..T 5 -li ' ".i" ■"* -i i' 

ls^ £*j' r" tU 5 d J*- c J r* of ^ u 

- • - * S - • - _ A •#* ** 

x* \x* ® ^ i ^ # »# , »j, y ./ s ✓ 1 / S/ # i # i i^ci- I °£ 

^>- ^jS p_> (U»L* Jaw) iL«jW J-bu 

.»# apo j aj> j^o 


460 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



757. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW masuk masjid, 
maka masuklah seorang laki-laki dan melakukan shalat, lalu ia 
memberi salam kepada Nabi SAW dan beliau pun menjawab 
salamnya seraya bersabda, “ Kembali dan shalatlah, karena 
sesungguhnya engkau belum shalat Kemudian ia datang memberi 
salam kepada Nabi SAW, dan beliau bersabda, “ Kembali dan 
shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum shalat ” (tiga kali). 
Laki-laki itu berkata, “Demi Dzat yang mengutusmu dengan benar, 
aku tidak dapat melakukan yang lebih baik darinya, maka ajarilah 
aku.” Beliau SAW bersabda, “ Apabila engkau berdiri untuk shalat 
maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari 
Al Qur'an, lalu rukuklah hingga engkau thuma'ninah (tenang) dalam 
rukuk. Kemudian hangkitlah hingga engkau berdiri lurus. Kemudian 
sujudlah hingga engkau thuma'ninah dalam sujud, lalu hangkitlah 
hingga engkau thuma 'ninah dalam duduk. Lakukan yang demikian itu 
pada seluruh shalatmu .” 


£5 ^ e 4 £ * O* * Q " " ' " ' o O s' 

4 US \ CdfT (Jl5 I (Jli 0 

^ ^ jt fA' ^ ^ 

.dL ^J1 dUi ;<£ ill ^3 ^ JUS .^1 J 


758. Dari Jabir bin Samurah, dia berkata, “Sa’ad berkata, ‘Aku 
shalat mengimami mereka sebagaimana shalat Rasulullah SAW, yaitu 
salah satu shalat senja tanpa mengurangi darinya sedikit pun; aku 
memperpanjang pada dua (rakaat) yang pertama dan menghilangkan 
pada dua (rakaat) yang kedua’. Umar RA berkata, ‘Demikianlah 
dugaan kami terhadapmu’.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab kewajiban membaca bagi Imam dan makmum pada semua 
shalat baik saat mukim maupun safar) Imam Bukhari tidak 
menyebutkan hukum orang yang shalat sendirian, karena hukumnya 
sama seperti hukum imam. Disebutkannya safar (bepergian) supaya 
tidak timbul prasangka adanya keringanan “tidak membaca” dalam 


FATHUL BAARI — 461 

kampungsunnah.org 




shalat ketika bepergian, sebagaimana keringanan dikuranginya 
sebagian rakaatnya. 

(Serta apa yang dikeraskan dan yang tidak) Ibnu Rasyid 
berkata, “Lafazh ‘dan apa’ berkaitan dengan lafazh ‘dalam semua 
shalat’ bukan dengan ‘bacaan’. Sehingga maknanya adalah; kewajiban 
membaca dalam shalat-shalat yang dikeraskan bacaannya dan shalab 
shalat yang tidak dikeraskan bacaannya.” Yakni membaea dalani 
shalat tidak hanya khusus pada shalat-shalat sirriyah (shalat yang 
tidak dikeraskan bacaannya) dan tidak pada shalat-shalat jahriyah 
(shalat yang dikeraskan bacaannya), ini menyalahi pandangan mereka 
yang membedakannya untuk makmum. Imam Bukhari telah memberi 
perhatian serius tentang masalah ini, dimana beliau menulis satu juz 
tersendiri. Hal itu akan kami singgung ketika menerangkan faidah- 
faidah hadits di atas. 


0 e ‘‘"o * o i ^ 

'JaI Jit iSwi (penduduk Kufah mengadukan Sa ’ad) Beliau 


adalah Sa’ad bin Abi Waqqash, paman Samurah (perawi hadits ini). 
Dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ma’mar, dari Abdul Malik, dari Jabir 


bin Samurah disebutkan, OjCiJ iljSot Jit it fj. Up Cdfr ’cdK 


Si ail) (Aku sedang duduk di sisi 


Umar, tiba-tiba penduduk Kufah datang mengadukan kepadanya 
perihal Sa ’ad bin Abi Waqqash, hingga mereka mengatakan 
sesungguhnya ia tidak memperbaiki shalat). 


Lafazh “penduduk Kufah” adalah kalimat majaz, yaitu 
menggunakan kata umum untuk menyatakan sebagian. Sebab yang 
mengadu saat itu hanyalah beberapa orang di antara penduduk Kufah, 
bukan semuanya. Dalam riwayat Za'idah dari Abdul Malik dalam 

Shahih Abu Awanah, JljSOt Jit Jii (Maka beberapa orang di 

antara penduduk Kufah). Sam a seperti itu dalam riwayat Ishaq bin 
Rahawaih, dari Jarir, dari Abdul Malik. Lalu dalam riwayat Abdu Saif 
dan Ath-Thabrani disebutkan beberapa orang di antara mereka; yaitu 
A1 Jamah bin Sinan, Qabishah dan Arbad bin A1 Adayun. A1 Askari 
juga menyebutkan dalam kitab Al Awa'il bahwa di antara mereka 
terdapat A1 Asy’ats bin Qais. 


Aljis (maka beliau memecatnya) Umar bin Khaththab telah 
mengangkat Sa’ad sebagai pemimpin pasukan untuk memerangi 


462 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Persia pada tahun 14 H, dan Allah menaklukkan Irak di tangannya. 
Kemudian beliau menguasai Kufah pada tahun 17 H dan terns menjadi 
pemimpin di sana hingga tahun 21 H menurut pendapat Khalifah bin 
Khayyath. Sementara menurut Ath-Thabari adalah pada tahun 20 H, 
lalu terjadilah perselisihan antara dia dengan penduduk Kufah seperti 
yang disebutkan dalam hadits. 

ij&p (dan Umar mengangkat Ammar sebagai 

pemimpin atas mereka) Dia adalah Ammar bin Yasir. Khalifah 
berkata, “Umar mengangkat Ammar untuk menjadi imam shalat bagi 
mereka, Ibnu Mas’ud diangkat untuk mengurus baitul maal (keuangan 
negara) dan Utsman bin Hunaif untuk mengurus masalah pertanahan.” 
Seakan-akan penyebutan Ammar secara khusus adalah karena 
disebutkannya shalat dengan tegas di antara sekian masalah yang 
diadukan. 

(hingga mereka menyebutkan bahwa ia 

(Sa ’ad) tidak baik dalam hal shalat) Secara lahiriah, bahwa masalah 
yang diadukan sangat banyak, di antaranya masalah shalat. Hal dtu 
telah dinyatakan dengan tegas dalam riwayat Abu Aun yang akan 
disebutkan. 

Umar berkata, “Sungguh mereka telah mengadukan tentang 
kamu, sampai masalah shalat.” Lalu Ibnu Sa’ad dan Saif menyebutkan 
bahwa mereka mengklaim Sa’ad melakukan tindakan yang merugikan 
orang lain dalam jual beli. Dia membuat pintu yang terbuat dari kayu 
di rumahnya, sedangkan letak pasar bersebeiahan dengan rumahnya. 
Lalu timbul suara gaduh di pasar yang dapat mengganggunya, maka 
dia berkata, “Hentikanlah kegaduhan.” As-Saif menyebutkan, mereka 
mengklaim bahwa hobi Sa’ad yang senang berburu menyebabkannyq 
tidak turut dalam pasukan ekspedisi. Az~Zubair bin Bakkar berkata 
dalam kitab An-Nasab, “Penduduk Kufah mengadukan berbagai hal 
tentang Sa’ad, lalu Umar menyelidikinya dan temyata semuanya tidak 
benar.” Pemyataan ini didukung oleh perkataan Umar dalam 
wasiatnya, “Sesungguhnya aku tidak memecatnya, karena ia tidak 
mampu atau berkhianat.” Masalah ini akan dijelaskan pada 
pembahasan tentang “manaqib Utsman”. 

Jlsj 4 IJ 1 JlijU (maka beliau —Umar- mengirim utusan kepadanya 
dan berkata ) Pada kalimat ini terdapat lafazh yang tidak disebutkan, 

FATHUL BAARI — 463 

kampungsunnah.org 



dimana seharusnya adalah “maka utusan itu sampai kepada Sa’ad, lalu 
Sa’ad datang kepada Umar, maka Umar berkata.dan seterusnya. 
Adapun nama utusan ini akan disebutkan kemudian. 

U U (Wahai Abu Ishaq ) Ini adalah nama panggilan Sa’ad 

bin Abi Waqqash. Nama panggilan itu diambil dari anak laki-lakinya 
yang paling tua, dan ini merupakan wujud penghormatan Umar 
terhadap Sa’ad. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaduan tersebut 
tidak menjadikan kedudukan Sa’ad menjadi rendah di mata Umar RA. 

i'%# (aku melakukan shalat Isya') Demikian yang 

dinukil oleh semua perawi selain A1 Juijani, dia berkata, 

(i Shalat senja). Lalu pada bab sesudahnya disebutkan, 

(Dua shalat senja). Abu Baud Ath~Thayalisi meriwayatkan dalam 

0 o s 

Musnad -nya dari Abu Awanah dengan lafazh, (Dua shalat 

senja). Demikian pula dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ma’mar, serta 
dalam riwayat Az-Za'idah dalam Shahih Abu Awanah, yang 
merupakan riwayat paling akurat. Hal itu didukung oleh lafazh 

tatsniyah (ganda) pada kata “shalat” (<J>^). Adapun maksudnya 

adalah shalat Zhuhur dan Ashar. Namun tidak tertutup kemungkinan 
lafazh tatsniyah (ganda) dapat diterapkan pada shalat Isya, 
maksudnya adalah shalat Maghrib dan Isya'. Hanya saja kemungkinan 
ini tertolak oleh kalimat selanjutnya yang berbunyi “pada dua rakaat 
yang terakhir”, sebab rakat shalat Maghrib yang akhir hanya satu 
rakaat. Wallahu a ’lam. 

A1 Karmani mengemukakan hikmah disebutkannya Isya' secara 
khusus, yakni apabila shalat ini mampu ia lakukan dengan bade 
Sementara diketahui waktunya bertepatan dengan saat istirahat, maka 
tentu shalat-shalat yang lain mampu ia lakukan dengan lebih baik lagi. 
Hal serupa dapat pula dikatakan sehubungan dengan shalat Zhuhur 
dan Ashar, karena waktu keduanya bertepatan dengan saat istirahat 
slang serta saat melakukan aktivitas. Lebih tepatnya dikatakan, 
“Barangkali pengaduan mereka khusus pada kedua shalat ini, oleh 
sebab itu keduanya disebutkan secara spesifik,” 


464 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



' l ° . j, * „ i' 

^ uS'jli («A:u memperpanjang pada dua rakaat pertama) 

A1 Qazzaz berkata, “A rkudu maknanya adalah berdiri lama, yakni aku 
memperpanjang bacaan pada dua rakaat ini.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan panjangnya kedua 
rakaat ini bukan hanya dalam hal bacaan, namun juga mencakup ruku’ 
dan sujud. Akan tetapi yang dikenal untuk membedakan panjang di 
antara rakaat adalah bacaan. Dalam hal ini akan disebutkan riwayat 

Abu Aun dari Jabir bin Samurah dengan lafazh ^ 

(memperpanjang pada dua -rakaat- yang pertama). 

lif-'j ( dan memperingan) Dalam riwayat A1 Kasymihani 

disebutkan dengan lafazh LsiS-lj (dan aku menghilangkan). Demikiah 

pula yang tercantum dalam riwayat Utsman bin Sa’id Ad-Darimi dari 
Musa bin Ismail (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) yang dikutip 
oleh A1 Baihaqi. Seperti ini pula yang terdapat pada semua jalur 
periwayatan hadits ini yang sempat saya teliti. Hanya saja pada 
riwayat Muhammad bin Katsir dari Syu’bah yang dikutip oleh A1 
Ismaili disebutkan huruf mini sebagai ganti huruf fa '. Adapun maksud 
“menghilangkan” adalah menghilangkan bacaan yang panjang, bukan 
menghilangkan bacaan sama sekali. 

£ <p -- 

di) jdaii 231i (demikianlah dugaan kami terhadapmu). Yakni apa 

yang engkau katakan ini adalah apa yang kami duga engkau lakukan. 
Mis’ar memberi tambahan dalam riwayatnya dari Abdul Malik dan 
Ibnu Aim, “Sa’ad mengatakan, apakah engkau mengetahui bahwa aku 
tidak memperbaiki shalat” (Diriwayatkan oleh Imam Muslim)’. 
Riwayat ini memberi asumsi bahwa mereka yang mengadukannya 
bukan tergolong ahli ilmu. Seakan-akan mereka mengira panjang 
antara rakaat shalat harus disamakan, maka mereka mengingkari 
Sa’ad yang membedakannya. Dari sini diambil faidah tentang celaan 
bagi pendapat yang hanya berdasarkan logika tanpa landasan utama 
(A1 Qur'an dan Sunnah). Di samping itu, bahwa qiyas (analogi) yang 
bertentangan dengan nash dianggap tidak dapat dijadikan pedoman. 
Ibnu Baththal berkata, “Konteks hadits Sa’ad untuk bab ini adalah 
ketika beliau mengatakan ‘Aku memperpanjang dan memperingan’, 
maka dapat diketahui bahwa dia tidak meninggalkan bacaan dalam 


FATHUL BAARI — 465 

kampungsunnah.org 



shalat, sementara dia sendiri menyatakan bahwa shalat yang 
dilakukannya sama seperti shalat Rasulullah SAW.” 

A1 Karmani meringkasnya dengan mengatakan, “Lamanya 
imam berdiri —menurut kebiasaan— menunjukkan adanya bacaan.” 
Ibnu Rasyid berkata, “Oleh sebab itu, pada bab berikutnya Imam 
Bukhari menyebutkan hadits Abu Qatadah sebagai penafsiran hadits 
Sa’ad.” 

Aku (Ibnu Hajar) katakan, bahwa da lam hadits Abu Qatadah -nii 
bab berikutnya- tidak disebutkan bacaan pada dua rakaat terakhir. 
Hanya saja hal itu disebutkan dalam haditsnya setelah sepuluh bab. 
Pemyataan wajibnya membaca dalam shalat hanya dapat disimpulkan 

apabila hadits itu digabungkan dengan sabda beliau SAW, ££ (j3u> 

(Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku 

shalat ). Dari sini diperoleh kesesuaian dengan perkataannya “bacaan 
bagi imam” serta masalah mengeraskan bacaan dan tidak 
mengeraskannya. 

Adapun mengenai saat mukim dan safar serta bacaan makmum, 

disimpulkan dari selain hadits Sa’ad yang dikutip di bab ini. Mungkin 

juga masalah “membaca” saat mukim dan safar dapat disimpulkan 

dari cakupan umura sabda beliau SAW tadi, karena beliau tidak 

memberi perincian antara kondisi mukim maupun safar. Adapun 

kewajiban membaca bagi imam berdasarkan hadits Ubadah di bab ini. 

Barangkali Imam Bukhari mencukupkan dengan sabda beliau SAW 

kepada orang yang tidak balk shalatnya, yakni hadits ketiga di bab ini, 
** + • * 

415' CiipCs iUi Jii'j (Dan lakukanlah yang demikian itu pada 

seluruh shalatmu). Berdasarkan penjelasan ini tertolak kritik yang 
dilontarkan oleh A1 Ismaili dan selainnya, mereka mengatakan bahwa 
dalam hadits Sa’ad tidak ditemukan dalil tentang wajibnya membaca 
(saat shalat), bahkan yang ada hanyalah meringankan bacaan pada dua 
rakaat terakhir. 

Vlirj JlijU (maka beliau mengutus bersamanya 

seorang laki-laki atau beberapa orang laki-laki). Demikian 
disebutkan adanya unsur keraguan, dan dalam riwayat Ibnu Uyainah 

disebutkan, j** *-^3 (Umar mengutus dua orang). Riwayat-ini 

menyatakan baliwa Umar mengirim Sa’ad kembali ke Kufah agar apa 

466 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



yang dituduhkan kepadanya terungkap dengan jelas di hadapannya 
tanpa mengada-ada. Akan tetapi perkataan Saif menunjukkan bahvva 
Umar hanva bertanya kepada Sa’ad tentang shalat ketika beliau datang 
bersama Muhammad bin Maslamah dari Kufah. Lalu Saif dan Ath- 
Thabari menyebutkan bahwa utusan Umar kepada Sa’ad adalah 
Muhammad bin Maslamah, dia berkata, “Orang inilah yang bertugas 
meneliti perbuatan para pembantu pemerintahan yang diadukan oleh 
rakyatnya kepada masa Umar.” 


Ibnu At-Tin meriwayatkan bahwa Umar mengutus Abdullah bin 
Arqam untuk kepentingan tersebut. Apabila riwayat ini akurat, maka 
nama kedua orang yang diutus tersebut dapat diketahui. Ibnu Sa’ad 
meriwayatkan melalui jalur Mulaih bin Auf As-Sulami, dia berkata, 
“Umar mengutus Muhammad bin Maslamah dan menunjukku sebagai 
penunjuk jalan baginya.” Beliau menyebutkan kisah seperti di atas. 


dan di dalamnya disebutkan, ilp j^C-4 a?-^ (Dan 


dia (utusan Umar) menyuruh Sa’ad berdiri di masjid-masjid Kufah 
dan menanyakan mereka tentangnya (Sa ’ad)).” Dalam riwayat Ishaq 

dari Jarir disebutkan, SijSji aj (Maka Sa’ad dibawd 

berkeliling ke masjid-masjid Kufah). 


dJjis OjpaSl (aku akan memohon [kepada Allah] tiga perkara). 

Yakni aku memohon kecelakaan [kemalangan] untukmu dengan tiga 
perkara. Hikmah doa tersebut adalah karena orang itu telah menafikan 
tiga sifat utama dari diri Sa’ad, yakni: 


Pertama, menafikan keberanian Sa’ad seperti yang tersirat 
dalam perkataan orang tersebut bahwa Sa’ad tidak turut [berperang] 
bersama pasukan. 


Kedua, menafikan kehormatan diri Sa’ad, seperti tercermin pada 
perkataannya bahwa Sa’ad “tidak membagi (harta rampasan perang)”. 

Ketiga, menafikan kebijakan Sa’ad, seperti pada perkataannya 
“tidak berlaku adil”. 


Ketiga perkara ini berkaitan dengan diri, harta dan agama. 
Maka, Sa’ad membalasnya dengan tiga hal yang sepertinya; yaitu 
umur yang panjang berkaitan dengan diri, kemiskinan yang berlarut- 
larut berkaitan dengan harta, dan terjerumus dalam fitnah 
berhubungan dengan agama. Mungkin dua tuduhan pertama dapat 


FATHUL BAARI — 467 

kampungsunnah.org 



dipungkiri, berbeda halnya dengan tuduhan yang ketiga, maka Sa’ad 
membalasnya dengan dua perkara yang bersifat duniawi dan satu 
perkara (ketiga) dalam urusan agama. 

Perkataan orang tersebut bahwa Sa’ad “tidak tnrut dalam 
pasukan” mungkin saja benar, akan tetapi ia memandang untuk tetap 
tinggal agar dapat member! kemaslahatan bagi yang turut berperang 
maupun yang mukim. Atau ia memiliki alasan tertentu seperti yang 
teijadi saat perang A1 Qadisiyah. Adapun perkataannya bahwa Sa’ad 
“tidak membagi rata” bisa saja benar, namun imam [pemimpin] 
berhak untuk mengutamakan orang-orang yang memiliki andil besar 
dalam peperangan serta memelihara kemaslahatan mereka. Sedangkan 
perkataannya bahwa Sa’ad “tidak berlaku adil” merupakan tuduhan 
paling berat, karena ia menafikan sifat adil secara mutlak dari din 
Sa’ad, sehingga dapat digolongkan sebagai bentuk penghinaan dan 
celaan terhadap agamanya. 

Hal yang menarik dari peristiwa ini, meskipun Sa’ad dituduh 
demikian oleh laki-laki itu langsung di hadapannya, hingga 
membuatnya marah dan mendorongnya mendoakan kecelakan bagi 
orang tersebut, namun beliau tetap memperhatikan sifat adil dan 
obyektif dalam memohonkan kecelakaan tersebut, dimana Sa’ad 
mendoakan demikian apabila laki-laki itu telah berbuat dusta dan 
termotivasi oleh kepentingan duniawi. 

j s-lij ( riya' dan sum ’ah) Yakni untuk dilihat dan didengar 

manusia sehingga ia mendapatkan popularitas. Pembahasan 
selebihnya akan dijelaskan pada pembahasan tentang “ Ar-Raqa'iq ” 
(kelembutan hati)”, insya Allah. 

tijft jkfj (perpanjang kemiskinannya) Dalam riwayat Jarir, iaij 

9 X * 9 * 

o'jii (Perhebat kefakirannya). Sementara dalam riwayat Saif, aJC? 
(Perbanyak tanggungannya). 

Az-Zain bin A1 Manayyar berkata, “Ketiga hal tersebut sesuai 
dengan situasi dan kondisi. Adapun panjangnya umur bertujuan agar 
orang-orang yang mendengar tentangnya dapat melihatnya langsung 
untuk mengetahui karamah Sa’ad. Sedangkan lamanya masa 
kemiskinan merupakan lawan apa yang dimintanya, sebab keadaan 
orang tersebut mengindikasikan bahwa ia melakukan hal itu untuk 
mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi. Adapun sebabnya 


468 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



dijerumuskan ke dalaxn fitnah adalah karena sikapnya yang telah 
melakukan fitnah dan meridhainya, tanpa ada penduduk yang 
menyetujuinya.” 

Ojsii (seorang tua renta yang terfitnah) Ada pendapat 

yang mengatakan bahwa di sini tidak disebutkannya doa Sa’ad yang 
lain, seperti kefakiran; namun perkataannya, “Aku tertimpa doa 
Sa’ad”, telah menunjukkan hal itu. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, penegasan mengenai hal itu telah 
tereantuni dalarn riwayat Ath-Thabrani melalui jalur Asad bin Musa, 
dan dalam riwayat Abu Ya’la dari Ibrahim bin A1 Hajjaj, keduanya 

dari Abu Awanah dengan lafazh, J* ^ X* 


iijpA* :Jl5 cjJLi b^ td&lJt (Abdul Malik berkata, “Aku 


melihatnya menghadang budak-budak wanita di jalanan. Apabila 
ditanya ia berkata, ‘Orang tua renta lagi miskin tertimpa fitnah ”). 


Dalam riwayat Ishaq dari Jarir disebutkan. 


'j&\& (Ia pun 


menjadi miskin dan tertimpa fitnah). Dalam riwayat Yusuf, 

ijPi : Jli 3 p 'J2f till 11# Irzu b] Otfj t c>la aJLP 

■f * * * 

(Ia menjadi buta dan dalam tanggungannya terdapat 


sepuluh anak perempuan. Apabila ia mendengar gerakan wanita ia 
pun tergoda olehnya, apabila hal itu diingkari maka ia berkata, “Doa 
Sa’ad yang berkah’j. Kemudian dalam riwayat Ibnu Uyainah 

disebutkan, 1^3 "y>j 23 Djx? Tj (Tidak ada suatu fitnah melainkan 

ia di dalamnya). Dalam riwayat Muhammad bin Jahadah dari 
Mush’ab bin Sa’ad -sama seperti kisah ini- dikatakan, “Ia pun sempat 
menemui fitnah A1 Mukhtar dan terbunuh dalam fitnah tersebut.” 
(Diriwayatkan oleh A1 Mukhlish dalam kitabnya Al Fawa'id). Lalu 
dalam riwayat Saif dikatakan bahwa ia hidup sampai pada masa fitnah 
Al Jamajim yang teijadi tahun 33 H. Sedangkan fitnah (peristiwa) Al 
Mukhtar teijadi ketika ia menguasai Kufah pada tahun 65 H hingga ia 
terbunuh tahun 67 H. 


s , * 

jUli (doa Sa ’ad) Sengaja disebutkan dalam bentuk tunggal 

dan yang dimaksud adalah jenisnya, meski sebenamya ada tiga doa 
(permohonan) dalam hal ini. Sa’ad terkenal sebagai orang yang 


FATHUL BAARI — 469 

kampungsunnah.org 



doanya mustajab (dikabulkan). Ath-Thabrani meriwayatkan melalui 
jalur Asy-Sya’bi, dia berkata, “Dikatakan kepada Sa’ad, kapan engkau 
menjadi orang yang memiliki dakwah mustajab?” Beliau menjawab 

pada perang Badar, bahwa Nabi SAW bersabda, ffr (Ya 

Allah, kabulkanlah doa (permohonan) Sa’ad). Telah diriwayatkan 
oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan A1 Hakim melalui jalur Qais bin 

Abu Hazim dari Sa’ad, bahwasanya Nabi SAW bersabda, j^Iit 

bt ak«J (Ya Allah, kabulkanlah doa Sa’ad apabila ia berdoa 
kepada-Mu). 

Peiaiaran yang dapat diambil : 

Dalam hadits ini terdapat sejumlah faidah yang dapat dipetik, di 
antaranya: 

1. Imam (pemimpin) boleh memecat sebagian pembantunya 
apabila ia mendapatkan pengaduan tentangnya, meskipuri 
pengaduan itu belum terbukti, jika tindakan (pemecatan) itu 
membawa kemaslahatan (kebaikan). 

Imam Malik berkata, “Umar telah memecat Sa’ad, sementara ia 
adalah orang yang paling komitmen dalam agama dibandingkan 
orang-orang yang datang sesudahnya hingga bari kiamat. 
Narnun yang nampak bahwa Umar memecatnya untuk menutup 
pintu fitnah.” 

Dalam riwayat Saif dikatakan, Umar berkata, “Kalau bukan 
karena sikap hati-hati dan agar seorang pemimpin seperti Sa’ad 
tidak dijadikan korban, niscaya aku tidak akan memecatnya.” 
Dikatakan pula bahwa Umar memecatnya karena ia ingin agar 
Sa’ad berada di dekatnya, sebab ia merupakan salah seorang 
anggota dewan Syura. Sebagian mengatakan bahwa pemecatan 
itu dilakukan karena telah menjadi pandangan Umar untuk tidak 
memberi jabatan kepada para pegawainya lebih dari empat 
tahun. 

A1 Maziri berkata, “Teqadi perbedaan pendapat apakah seorang 
qadhi (hakim) dipecat dengan sebab pengaduan satu atau dua 
orang, atau ia tidak dipecat hingga ada sejumlah orang yahg 
mengadukannya. ” 


470 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




2. Menanyakan kepada pegawai mengenai apa yang dituduhkan 
kepadanya. 

3. Meminta pertanggungj awaban orang yang diadukan. 

4. Cukup menanyakan hal-hal yang mempunyai keutamaan. 

5. Menanyakan kepada orang yang ada di sekitamya untuk 
mengetahui kejujuran saksi atau hal lain. 

6. Seorang yang sedang diperiksa kejujurannya tidak menjadikan 
persaksiannya tertolak. 

7. Memanggil seorang yang memiliki keutamaan dengan nama 
panggilannya. 

8. Mengemukakan alasan bagi orang yang mendengar 

pembicaraan yang tidak baik tentang dirinya. 

9. Membedakan antara perbuatan mengada-ada yang bertujuan 
untuk mencela, dengan perbuatan yang bertujuan untuk 
menghindari bahaya (mudharat). Pelaku yang pert am a diberi 
hukuman ta ’zir (peringatan) sementara pelaku kedua tidak diberi 
hukuman. Namun kemungkinan Sa’ad tidak menuntut haknya 
atau memaafkan mereka, tapi cukup dengan mendoakan 
kecelakaan bagi orang yang terang-terangan berdusta 
kepadanya. Telah disebutkan dalam suatu riwayat, 
“Barangsiapa yang memohonkan kecelakaan bagi orang yang 
menzhaliminya berarti ia telah mengambil haknya ” 

Barangkali Sa’ad merasa kasihan terhadapnya sehingga berdoa 
agar siksaannya disegerakan di dunia. Ia pun telah mengambil 
haknya tanpa mengabaikan keadaan orang yang menzhaliminya. 
Perbuatan demikian menunjukkan kesempumaannya dalam 
melaksanakan perintah agama. 

10. Boleh mendoakan bagi orang yang zhalim sesuatu yang dapat 
mengurangi nilai keagamaannya. Ini bukan berarti berdoa agar 
ia teijerumus dalam kemaksiatan, akan tetapi semata-mata 
sebagai hukuman baginya. Mirip dengan hal ini adaiah 
disyariatkannya meminta persaksian meskipun hal itu akan 
beresiko menangnya orang kafir atas orang muslim. Termasuk 
bagian pertama adaiah perkataan Musa ‘ alaihissalaam, seperti 
dikutip dalam finnan Allah SWT, ‘Ta Tuhan kami. 


FATHUL BAARI — 471 

kampungsunnah.org 



binasakanlah harta benda mereka dan kuncilah hati mereka." 
(Qs. Yuunus(lO): 88) 

11. Bersikap wara’ (sederhana) dalarn berdoa. 

12. Hadits di atas merupakan dalil bahwa panjang dua rakaat 
pertama dalam shalat empat rakaat adalah sama. Hal ini akan 
diterangkan pada bab berikutnya. 

o > g 0 ✓ ^ 

Akj\Jj \'Jb lyoi cl%e> *sf (i tidak ada shalat bagi orang yang 
tidak membaca surah A l Faatihah ) A1 Humaidi menambahkan dalam 
riwayatnya dari Sufyan, (di dalamnya ), demikian juga dalarn 

Musnad- nya. Riwayat serupa dinukil pula oleh Ya’qub bin Sufyan 
dari A1 Humaidi seperti diriwayatkan oleh A1 Baihaqi dan Ibnu Abi 
Umar yang dikutip oleh A1 Ismaili, serta Qutaibah dan Utsman tin 
Abi Syaibah yang dikutip oleh Abu Nu’aim dalam kitabnya Al 
Mustakhraj. Hal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud “membaca” 
adalah di dalam shalat itu sendiri. 

Al Qadhi lyadh berkata, “Dikatakan bahwa hadits tersebut 
dipahami dalam arti penafian dzat dan sifat shalat, tetapi 
sesungguhnya dzat (wujud) shalat itu tidak dapat dinafikan, maka hal 
itu adalah berdasarkan dalil yang lain.” 

Pemyataan bahwa dzat tidak dapat dinafikan secara mutlak 
mendapat tanggapan serius, sebab apabila yang dimaksud dengan 
shalat adalah maknanya dari segi bahasa, maka hal itu tidak dapat 
diterima, karena lafazh-lafazh syar’i harus dipahami sebagaimana 
pengertian yang berlaku dalam syariat. Inilah yang dibutuhkan dalam 
syariat yang diturunkan untuk menjelaskan makna syar’i, bukan 
makna lughawi (bahasa). Sedangkan apabila yang dimaksud dengan 
shalat adalah makna syar’i, maka pemyataan bahwa yang dinafikan 
dalam hadits tersebut adalah dzat shalat cukup beralasan. Berdasarkan 
hal ini maka tidak perlu menyisipkan lafazh Ijzaa' atau kamaal 74 


74 Perlu diketahui bahwa sabda Nabi SAW, “Tidak ada shalat..." dan seterusnya tidak dapat 
dipahami sebagaimana makna tekstualnya, sebab tidak mungkin dikatakan tidak ada shalat 
terhadap seseorang yang telah melakukan shalat. Untuk itu hadits tersebut dipahami dengan 
menyisipkan kata ke dalamnya. Dalam menentukan kata yang mesti disisipkan, ada dua 
pendapat menurut para ulama. Pertama, kata yang disisipkan adalah “hakikat” atau “dzat” 
sehingga maknanya menjadi, “Tidak ada hakikat shalat...” atau “Tidak ada dzat shalat....” 


472 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




karena pemyataan ini berkonsekuensi menjadikan makna hadits dalam 
pengertian mujmal (global), seperti dinukil dari A1 Qadhi Abu Bakar 
dan selainnya hingga beliau cenderung mengambil sikap tawaqquf 
(tidak members tanggapan) mengenai makna hadits tadi. 
Sesungguhnya penafian (peniadaan) kamaal memberi asumsi adanya 
ijzaa', apabila dikatakan bahwa ijzaa' dinafikan pula berdasarkan 
cakupan hadits. Namun penafian kamaal mengindikasikan 
keberadaannya, dengan demikian texjadi kontradiksi. Tidak ada alasan 
untuk menyisipkan kedua kata ini sekaligus, karena menyisipkan 
suatu kata dalam kalimat hanya dilakukan saat darurat/ 5 Kondisi 
darurat ini sudah dapat dihindari dengan menyisipkan salah satu dari 
kedua kata tadi. Sementara menyisipkan salah satu dari keduanya 
tidak lebih utama dari yang lainnya, 76 demikian dikatakan oleh Ibnu 
Daqiq A1 Id. 

Akan tetapi pemyataan terakhir ini perlu dicermati, sebab bila 
kita menerima bahwa lafazh itu tidak dapat dipahami sebagaimana 
hakikatnya (makna tekstual), maka memahaminya di bawah konteks 
makna majaz yang lebih dekat kepada hakikat (makna tekstual) tentu 
lebih utama daripada memahaminya di bawah konteks makna majaz 
yang jauh dari hakikat. Sementara penafian ijzaa' lebih dekat kepada 
hakikat (makna tekstual) daripada menafikan “dzat” shalat, dan 
pengertian inilah yang pertama kali dipahami dari kalimat tersebut. 

Di samping itu, penafian ijzaa' berkonsekuensi penafian 
kamaal. Tidak demikian halnya dengan penafian ‘ dzat’, sehingga 
pemyataan bahwa yang dinafikan dalam hadits adalah ijzaa' lebih 
beralasan. Hal ini didukung oleh riwayat A1 Ismaili melalui jalur'Al 
Abbas bin A1 Walid An-Nursi (salah seorang guru Imam Bukhari) dari 


Kedua, dipahami dengan menyisipkan kata ijzaa (mencukupi) atau kamaal (sempuma), maka 
maknanya menjadi, ‘Tidak ada shalat yang mencukupi...” atau “Tidak ada shalat yang 
sempuma....” Adapun yang dimaksud dengan shalat yang mencukupi (ijzaa'), adalah shalat 
yang dapat menggugurkan kewajiban dari tanggungan seseorang- penerj. 
s Yang dimaksud “darurat” di sini adalah keadaan dimana suatu kalimat tidak dapat dipahami 
kecuali dengan menyisipkan kata lain di dalamnya, Seperti kalimat “tidak ada Tuhan selain 
Allah”. Kalimat ini tidak dapat dipahami sebagaimana makna tekstual, sebab pada bagian 
pertama terdapat penafian (peniadaan) terhadap Tuhan, lalu pada bagian kedua terdapat itsbat 
(penetapan) adanya Tuhan, yaitu Allah. Seakan-akan kita mengatakan, “Tidak ada Tuhan, 
selain Tuhan” jelas merupakan kontradiksi yang nyata. Untuk itu kalimat ini butuh pada kata 
lain yang disisipkan. Dalam hal ini menurut para ulama adalah kata “haq (sebenamya)” 
sehingga kalimat tersebut menjadi, “Tidak ada Tuhan yang sebenamya selain Allah” -penerj. 

Maksudnya menyisipkan kata “dzat” tidaklah lebih utama daripada menyisipkan kata ijzaa’ 
•peneij. 


76 


FATHIJL BAARI - 473 

kampungsunnah.org 




Sufyan melalui sanad seperti di atas detigan lafazh, Yju 'i 

B y 

ols^Ji a^oUj l^Ii (Tidaklah mencukupi (ijzaa) shalat yang tidak 

dibacakan di dalamnya pembuka Al Kitab (surah Al Faatihah). ” 
Hadits ini dinukil pula oleh Ziyad bin Ayyub, salah seorang pakar 
hadits. (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni). Lalu diperkuat oleh hadits 
lain yang diriwayatkan melalui jalur Al Alla' bin Abdurrahman, dari 
bapaknya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, sama seperti lafazh di 
atas; dikutip oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban serta selain 
keduanya. 


Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Abdullah bin 
Sawadah Al Qusyairi dari seorang laki-laki, dari bapaknya dari Nabi 


SAW disebutkan, Ofyili pb Yj& Si 1'%* jJis H ( Tidaklah diterima 


shalat yang tidak dibaca ummul Qur'an di dalamnya). Ibnu 
Khuzaimah meriwayatkan hadits di bab ini dari Muhammad bin Al 

/ y 0 /y y- 

Walid Al Qurasyi dari Sufyan dengan lafazh, ^ 

(Tidak ada shalat kecuali dengan membaca pembuka Al kitab 


[surah Al Faatihah]). 


Tidak ada halangan bila dikatakan bahwa perkataannya “ Tidak 
ada shalat.. adalah penafian yang bermakna larangan, yakni 
janganlah kalian shalat melainkan membaca surah Al Faatihah. Mirip 
dengan ini riwayat yang dinukil oleh Imam Muslim melalui jalur Al 

& y<y y 

Qasim, dari Aisyah, dari Nabi SAW, i'JzaAu VFLp ( Tidak ada 
shalat bila makanan telah dihidangkan). Sesungguhnya hadits ini 
dalam Shahih Ibnu Hibban disebutkan, 

(Janganlah salah seorang di antara kamu shalat apabila makanan 
telah dihidangkan). Riwayat ini dinukil oleh Imam Muslim melalui 
jalur Hatim bin Ismail dan selainnya dari Ya’qub bin Mujahid, dari Al 
Qasim dan Ibnu Hibban melalui jalur Husain bin Ali dan selainnya 
dari Ya’qub. Lalu Ibnu Hibban mengutip pula riwayat pendukungnya 
dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh seperti di atas. 


Di antara ulama yang mengatakan wajib membaca Al Faatihah 
dalam shalat adalah ulama madzhab Hanafi. Meskipun demikian 
membaca surah Al Faatihah bukan syarat sahnya shalat, karena 
kewajibannya hanya ditetapkan berdasarkan Sunnah (Hadits). Adapun 


474 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



sesuatu yang shalat tidak sah kecuali dengan adanya sesuatu itu, maka 
disebut fardhu. Sementara fardhu menurut mereka tidak dapat 
ditetapkan kecuali berdasarkan A1 Qur'an, sedangkan Allah SWT 
telah berfirman, “ Bacalah oleh kalian apa yang mudah dari Al 
Qur'an. ” (Qs. Al Muzzammil(73): 25) 

Maka, fardhu dalam shalat adalah membaca apa yang mudah. 
Adapun ditetapkannya membaca Al Faatihah dalam shalat adalah 
berdasarkan hadits, sehingga hukumnya menjadi wajib; sehingga 
orang yang tidak membaca Al Faatihah dianggap berdosa, namun 
shalatnya dianggap sah. Jika demikian halnya, saya merasa heran 
melihat sikap sebagian mereka yang sengaja tidak membaca surah Al 
Faatihah serta meninggalkan thuma’ninah. Ia shalat dengan maksud 
mendekatkan diri kepada Allah, namun dengan sengaja melakukan 
dosa di dalamnya dikarenakan hanya ingin menampakkan perbedaan 
dengan madzhab yang lain. 

Fladits di atas telah dijadikan dalil wajibnya membaca Al 
Faatihah pada setiap rakaat shalat berdasarkan bahwa satu rakaat tetap 
dinamakan shalat. Tapi pendapat ini masih dipertanyakan, kareria 
dengan membacanya pada salah satu rakaat shalat yang empat rakaat 
misalnya, maka sudah dapat dinamakan membaca Al Faatihah dalam 
shalat tersebut. Kaidah dasar menyatakan tidak ada kewajiban untuk 
melebihkan dari satu kali," dan pemyataan untuk keseluruhan tidak 
dapat digunakan untuk menyatakan sebagian. Misalkan hakikat 
keseluruhan shalat Zhuhur adalah satu shalat, seperti yang ditegaskan 
dalam hadits Isra' bahwa shalat wajib itu ada lima. Demikian pula 

dengan hadits Ubadah, ^ -Sit ( Lima shalat 

yang diwajibkan oleh Allah atas hamba-hamba-Nya ), serta hadits- 
hadits yang lain. Menggunakan kata “shalat” untuk menyatakan rakaat 
shalat adalah dalam arti majaz. 

Asy-Syaikh Taqiyuddin berkata, “Kesimpulan yang dapat 
diambil dari pembahasan ini adalah penjelasan tentang sahnya shalat 
dengan membaca Al Faatihah pada setiap rakaatnya. Apabila ada dalil 
lain yang menunjukkan bahwa Al Faatihah itu wajib dibaca pada 

77 Maksudnya suatu perintah yang disebutkan secara mutlak (tanpa batasan) maka kewajiban 
yang terkandung di dalamnya cukup dilakukan satu kali. Seperti biia dikatakan “Bacalah Al 
Faatihah”, artinya kita diperintah untuk membaca Al Faatihah satu kali saja. Adapun 
kewajiban membaca Al Faatihah pada setiap rakaat, butuh dalil lain di luar perintah tadi. 
penetj. 


FATHUL BAARI — 475 

kampungsunnah.org 




setiap rakaat, maka dalil ini harus diprioritaskan.” Dasar pijakan 
pemikiran Hasan A1 Bashri dalam penelitian tersebut sebagairnana 
diriwayatkan Ibnu Mundzir dengan sanad shahih darinya. 

Adapun dalil jumhur ulama tentang wajibnya membaca A1 
Faatihah pada setiap rakaat adalah sabda Nabi SAW, yi CLiii Jihj 

1^” dlj'iO (Dan lakukanlah yang demikian pada shalatmu 

seluruhnya ), dimana kalimat ini diucapkan setelah laki-laki itu 
diperintahkan untuk membaca. Dalam riwayat Imam Ahmad serta 

s * * ' * & * 

rbnu Hibban disebutkan, JS' dl'i ^ (Kemudian lakukan 

yang demikian pada setiap rakaat). Barangkali inilah rahasia sehingga 
Imam Bukhari menyebutkannya setelah hadits Ubadah. 

Hadits di atas dijadikan pula sebagai dalil wajibnya membaca 
A1 Faatihah bagi makmum, baik imam membaca dengan suara pelan 
atau keras. Sebab shalat makmum adalah shalat yang memiliki hakikat 
tersendiri, maka hakikat shalat itu dianggap tidak ada apabila tidak 
dibaca A1 Faatihah. Kecuali bila didapatkan dalil yang menunjukkan 
bahwa shalat makmum tidak termasuk dalam sabda beliau SAW di 
atas, maka dalil ini hams lebih dikedepankan. Demikian yang 
dikatakan oleh Syaikh Taqiyuddin. 

Adapun mereka yang tidak mewajibkan makmum untuk 
membaca Al Faatihah secara mutlak, seperti madzhab Hanafi, berdalil 

dengan hadits, «s-t/ 4 J is-fysi Ayj! (Barangsiapa yang 

shalat di belakang imam maka bacaan imam adalah bacaan baginya). 
Akan tetapi hadits ini lemah menurut ahli hadits. Jalur-jalur 
periwayatannya serta cacat-cacatnya telah dijelaskan oleh Ad- 
Daruquthni dan selainnya. Sementara ulama yang tidak mewajibkan 
baca&n Al Faatihah bagi makmum di saat imam membaca dengan 

suara keras seperti madzhab Maliki, berdalil dengan hadits, * 3 'i)j 

ijLtfJU (Dan apabila ia (imam) membaca hendaklah kalian diam). 

Hadits ini shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu 
Musa Al Asy’ari, Namun dalam hadits itu tidak ada indikasi yang 
mendukung pendapat tadi, karena mungkin dua hal itu dipadukan; 
yaitu diam (tidak membaca) selain Al Faatihah atau diam saat Imam 
membaca, lalu membaca (A3 Faatihah) saat imam diam. Berdasarkan 
hal ini maka imam haras diam pada shalat jahriyah agar makmum 


476 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



dapat membaca (A1 Faatihah) dan supaya imam tidak menyebabkan 
makmum melakukan suatu larangan, yaitu tidak diam saat imam 
membaca. 


Telah dinukil keterangan yang membolehkan makmum untuk 
membaca A1 Faatihah pada shalat-shalat jahriyah tanpa ada batasan 
tertentu. Keterangan tersebut dinukil oleh Imam Bukhari dalam 
pembahasan tentang “Juz'ul Qira'ah”, dan dinukil oleh At-Tirmidzi, 
Ibnu Hibban serta selain keduanya dari riwayat Makhul dari Mahmud 


bin Rubai’ dari Ubadah, yi Zip ciS j*L»j 4 IAp M of 


skchib *j|J \yi :Jti i&a'A • *1 OjJ* ^ 1 *' :Jll f £ uii i 

s /■ * 1 / ^ 

1$ 5*p iopJl (Bahwasanya Nabi SAW telah berat 


baginya membaca pada shalat Subuh. Ketika selesai beliau bersabda, 
“Barangkali kalian membaca di belakang imam kalian?” Kami 
berkata, “Benar." Beliau bersabda, “Janganlah kalian melakukannya 
kecuali surah Al Faatihah, karena sesungguhnya tidak ada shalat 
bagi yang tidak membacanya ."), 


Secara lahiriah hadits pada bab di atas merupakan ringkasan 
hadits ini, dan seakan-akan inilah sebab yang melatarbelakangi 
lahiriah hadits tersebut. Wallahu a ’lam. 


Fladits ini memiliki riwayat pendukung dari hadits Abu 
Qatadah yang disebutkan oleh Abu Daud serta An-Nasa'i, dan hadits 
Anas yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Abdurrazzaq 
meriwayatkan dari Sa’id bin Jubair, ia berkata, “Membaca ummul 
Qur'an adalah suatu keharusan, untuk itu hendaknya imam di-arn 
sebentar yang memungkinkan bagi makmum untuk membaca ummul 
Qur'an (Al Faatihah).” 


Pelajaran yang dapat diambil 

Ma’mar memberi tambahan dalam riwayatnya dari Az-Zuhri 
di akhir hadits pada bab di atas yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan 

lainnya, pCai (dan selebihnya). Lafazh ini dijadikan dalil tentang 

wajibnya —memberi kesempatan bagi makmum untuk— membaca 
lebih dari Al Faatihah. Tapi pendapat ini ditanggapi, bahwa hadits ini 
disebutkan dalam konteks menolak anggapan bahwa hukum hanya 
terbatas pada surah Al Faatihah saja. 


FATHUL BAARI — 477 

kampungsunnah.org 




Imam Bukhari berkata dalam pembahasan tentang Juz'ul 
Qira 'ah, bahwa hal itu sama dengan sabda Nabi SAW yi "(daks 

UpCo3 (Tangan dipotong karena (mencuri) seperempat dinar dan 

* 

selebihnya). Lalu Ibnu Hibban dan A1 Qurthubi serta selain keduanya 
mengklaim adanya ijma’ tidak wajibnya membaca melebihi Al 
Faatihah. Narnun pemyataan ini perlu dicermati, sebab pendapat yang 
berbeda dengannya telah dinukil dari sebagian sahabat serta ulama 
sesudahnya sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dan 
selainnya. 


Akan disebutkan setelah delapan bab kemudian, yaitu hadits 
Abu Hurairah, pVyih sj j jU OJj (Jika engkau tidak 


melebihkan dari membaca ummul Qur'an maka telah mencukupi 
bagimu).” Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari hadits Ibnu Abbas 

disebutkan, *1} JkeH 4»i i J~p ot 


(Bahwasanya Nabi SAWberdiri dan shalat dua rakaat, beliau 
tidak membaca selain surah Al Faatihah pada keduanya). 


Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits tentang kisah 
orang yang tidak baik dalam shalatnya, seperti akan dibicarakan dua 
puluh lima bab kemudian. Adapun konteks disebutkannya hadits itu 


—o s 6 % 0 & * 

pada bab ini terdapat dalam sabdanya, 0T\aSl dlii j —4 U \'J\ ^ 


(.Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al Qur'an). 
Seakan-akan maksud Imam Bukhari menyebutkan hadits ini setelah 
hadits Ubadah adalah untuk menjelaskan bahwa Al Faatihah menjadi 
keharusan bagi orang yang bisa membacanya. Sedangkan bagi yang 
tidak mampu, maka ia boleh membaca ayat Al Qur'an yang mudah 
baginya. Pengertian bacaan yang disebutkan secara mutlak pada hadits 
Abu Hurairah dibatasi dengan surah Al Faatihah, sebagaimana pada 
hadits Ubadah, wallahu a'lam. 


50 * 

Al Khaththabi berkata, “Secara lahiriah sabda beliau £ ’■/' ^ 

(i kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al 

Qur'an) adalah memiiih di antara surah Al Qur'an, akan tetapi 
sebenamya yang dimaksud adalah surah Al Faatihah bagi siapa yang 
mampu membacanya berdasarkan hadits Ubadah. Hal ini sama seperti 


478 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



firman Allah SWT dalam surah A1 Baqarah ayat 196, 



(Maka apa-apa yang mudah didapatkan dari hewan korban). 


Kemudian, setelah itu Sunnah (Hadits) menjelaskan maksudnya. 


An-Nawawi berkata, “Sabda beliau SAW £ ( apa-apa yang 

mudah ) dipahami bahwa yang dimaksud adalah A1 Faatihah, karena 
surah ini mudah bagi seseorang. Atau yang dimaksud adalah surah 
yang dibaca setelah membaea surah A1 Faatihah, atau khusus bagi 
mereka yang tidak mampu membaea A1 Faatihah,” 


Pendapat ini ditanggapi, bahwa sabda beliau SAW & ( apa- 

apa yang mudah) tidak bersifat mujmal (global) sehingga tidak perlu 
penjelasan bahwa yang dimaksud adalah A1 Faatihah. Sementara 
pembatasan pada surah A1 Faatihah menafikan kemudahan yang 
diindikasikan oleh lafazh mutlak, oleh karena itu tidak dapat dipahami 
seperti itu. Di samping itu, surah A1 Ikhlas juga mudah dan lebih 
pendek daripada surah A1 Faatihah, maka sesungguhnya surah yang 
mudah itu tidak terbatas pada surah A1 Faatihah saja. Sementara 
memahami bahwa yang dimaksud adalah surah yang dibaca setelah A1 
Faatihah, adalah berdasarkan pendapat yang mengharuskan membaea 
surah A1 Faatihah, padahal ini merupakan titik persoalan yang 
diperdebatkan. Sedangkan memahami bahwa yang dimaksud adalah 
orang yang tidak mampu membaea A1 Faatihah, merupakan pendapat 
yang cukup jauh dari kebenaran. 


Jawaban yang cukup kuat mengenai masalah ini dikatakan, telah 
dinukil di dalam hadits tentang orang yang tidak baik shalatnya 
sebuah penafsiran bahwa yang dimaksud dengan “apa-apa yang 
mudah dari A1 Qur'an” adalah surah A1 Faatihah, sebagaimana 
diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Rifa’ah bin Rafi’ dari Nabi 


SAW, lilj d'js 0? 43)1 Uwj c)Tyi3( tyh 


•“V 


j (Apabila engkau telah berdiri dan menghadap 


kiblat maka takbirlah, kemudian bacalah ummul Qur'an (surah Al 
Faatihah) dan apa-apa yang Allah kehendaki untuk engkau baca. 
Apabila engkau ruku maka letakkanlah kedua telapak tanganmu di 
atas kedua lututmu .” (Al Hadits) 


FATHUL BAARI — 479 

kampungsunnah.org 



Dalam sebagian jalur periwayatannya disebutkan, OlT Oij tjisi P 
jAj 4)' ‘jZj OU idTj d&j>(Kemudian bacalah jika 


bersamamu (yakni engkau menghapal) sesuatu daripada Al Qur'an. 
Apabila tidak ada maka ucapkanlah tahmid (pujian), takbir dan tahlil 
(laa ilaaha illallah ).” 


Apabila lafazh-lafazh hadits ini dipadukan, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa surah Al Faatihah haras dibaca bagi yang 
menghafalnya. Namun apabila ia hanya hafal surah yang lain dalam 
Al Qur'an, maka ia haras membaca surah tersebut. Begitu pula jika ia 
tidak hafal sesuatu pun dari Al Qur'an, maka ia boleh mengucapkan 
dzikir. 


Kemungkinan untuk memadukan riwayat yang ada adalah. 


bahwa maksud sabda Nabi SAW OTyiJl ^ Clik* U i^Si ( bacalah 


apa-apa yang mudah bagimu dari Al Qur'an) yakni setelah membaca 
Al Faatihah. Kemungkinan ini didukung oleh hadits Abu Sa’id yang 

diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang baik, 4)1 JV^j ti/ 1 ' 


Vjij l)1 <5)1 (Rasulullah SAW 


memerintahkan kami untuk membaca surah Al Faatihah dan apa-apa 
yang mudah). 


96 . Bacdan Dalam Shalat Zhuhur 


X-J aUI yi Oir :JU of ^ ^ 4UI j a ^ 

Jl oSG j* Cp°J^ 

fjij OlS"j 4 jVI ^ JjW 

Jj^2j 0l5^j JjM; 

" XX XX 

•3^' cs? Q* 3*^' L5? 

759. Dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari bapaknya, dia 
berkata, “Biasanya Nabi SAW membaca Al Faatihah dan dua surah 


480 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur, beliau memperpanjang pada 
—rakaat— yang pertama dan memendekkan pada —rakaat— yang 
kedua lalu memperdengarkan ayat sesekali. Beliau membaca A1 
Faaiihah dan dua surah pada shalat Ashar. Beliau memperpanjang 
rakaat pertama pada shalat Subuh serta memperpendek rakaat kedua.” 


j y% iLj & aUi Jk oirf ir& dt : ju 

(wjlI Jl5 ?Dj3 jo asS" :llii *i : Jl5 

X * * j£ * * * 


760. Dari Abu Ma’mar, dia berkata, “Kami bertanya kepada 
Khabbab, ‘Apakah Nabi SAW membaca pada shalat Zhuhur dan 
Ashar?’ Dia menjawab, ‘Benar’. Kami berkata, ‘Dari mana kalian 
mengetahuinya?’ Dia menjawab, ‘Dari gerakanjenggotnya’.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab bacaan dalam shalat Zhuhur) Kemungkinan yang 
dimaksud judul bab ini dan bab sesudahnya adalah menetapkan 
adanya bacaan pada shalat Zhuhur dan Ashar, dan bacaan pada 
keduanya dilakukan dengan pelan (sirr), sebagai isyarat terhadap 
pendapat yang menyelisihinya seperti Ibnu Abbas yang akan 
dijelaskan setelah delapan bab kemudian. Ada pula kemungkinan 
yang dimaksud adalah untuk menetapkan kadar bacaan atau apa yang 
hams dibaca. Namun kemungkinan pertama lebih kuat, karena pada 
kedua bab ini Imam Bukhari tidak menyinggung sesuatu yang dapat 
dijadikan dasar bagi kemungkinan kedua. 

Imam Muslim dan selainnya meriwayatkan sejumlah hadits 
tentang masalah itu dengan versi yang berbeda-beda, sebagiannya 
akan disebutkan. Sebagian ulama mengompromikannya dengan 
mengatakan bahwa setiap versi mengungkap satu kejadian, baik 
menjelaskan kebolehannya atau karena sebab-sebab yang lain. Ibnu A1 
Arabi menjadikan perbedaan versi tersebut sebagai dalil tidak adanya 
ketetapan surah tertentu yang hams dibaca pada shalat tertentu. 
Pemyataan ini cukup jelas bila dikaitkan dengan apa yang 
diperselisihkan; namun tidak dapat diterapkan pada sesuatu yang tidak 


FATHUL BAARI — 481 

kampungsunnah.org 




diperselisihkan, seperti surah Alif Laam Miim Tanziil dan Hal Ataa 
Alai Insaan pada shalat Subuh di hari Jum’at. 

{dan dua surah) Yakni satu surah untuk setiap rakaat, 

seperti yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. Hal ini dijadikan 
dalil bahwa membaca satu surah secara lengkap lebih utama daripada 
membaca yang setara dengannya dari surah-surah yang panjang, 
demikian pendapat Imam An-Nawawi. A1 Baghawi menambahkan, 
“Meskipun surah yang dibaca lengkap lebih pendek dibanding bacaan 
ayat-ayat di surah yang tidak dibaca lengkap.” Seakan hal ini 
berdasarkan lafazh hadits, “Biasanya beliau melakukan..karena 
lafazh ini mengindikasikan perbuatan yang terus-menerus. 



pertama dan memendekkan pada rakaat kedua ) Asy-Syaikh 
Taqiyuddin berkata, “Adapun sebab yang mendasarinya adalah bahwa 
semangat pada rakaat pertama lebih tinggi dibanding rakaat kedua; 
maka sangat sesuai bila rakaat kedua diperpendek untuk menghindari 
rasa bosan.” 


Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma’mar, dari Yahya, di akhir 
hadits ini, iJjIu ol diUj JjJ Ajt tiiks {Kami mengira bahwa 


maksud beliau melakukan hal itu agar orang-orang sempat 
mendapatkan rakaat pertama). Riwayat serupa dinukil pula oleh Abu 
Daud dan Ibnu Khuzaimah, dari Abu Khalid, dari Sufyan, dari 
Ma’mar. Lalu Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha', 


dia berkata, JS' JjL* Di 


{Sesungguhnya aku menyukai agar imam memperpanjang rakaat 
pertama di setiap shalat hingga manusia menjadi banyak). 


Hadits di atas dijadikan dalil disukainya memanjangkan rakaat 
pertama daripada rakaat kedua, dan masalah ini akan dibahas pada bab 
tersendiri. Lalu hadits ini dikompromikan dengan hadits Sa’ad yang 

berbunyi, ^ {Beliau memperpanjang pada dua rakaat 

pertama), dimana maksudnya adalah memperpanjang dua rakaat 
pertama dibanding dua rakaat yang terakhir, dan bukan berarti panjang 
keduanya sama. 


482 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Ulama yang berpendapat disukainya menyamakan (panjang 
bacaan) antara keduanya berkata, “Sesungguhnya rakaat pertama 
menjadi panjang karena adanya doa Iftitah dan ta ’awudz (pemiohonan 
perlindungan). Hal ini disinyalir hadits Abu Sa’id yang diriwayatkan 


(Beliau biasa membaca dalam shalat Zhuhur pada dua rakaat yang 
pertama, dan pada setiap rakaat sekitar tiga puluh ayat). Dalam 
riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa mereka yang memperkirakan 
jumlah tersebut terdiri dari tiga puluh sahabat. 

Ibnu Hibban menyatakan bahwa rakaat pertama menjadi 
panjang dibanding rakaat kedua, karena bacaan pada rakaat pertama 
lebih diperlambat daripada rakaat kedua, sementara jumlah yang 
dibaca pada keduanya sarna. Imam Muslim meriwayatkan dari hadits 
Hafshah bahwa beliau SAW membaca suatu surah dengan tartil 
hingga —panjang waktunya— melebihi surah yang lebih panjang 
darinya. 

Sebagian ulama madzhab Syafi’i berdalil dengan hadits ini, 
untuk menyatakan bahwa imam boleh memperlama waktu ruku’ agar 
orang yang baru datang bisa mendapatkan rakaat itu. 

A1 Qurthubi berkata, “Tidak ada hujjah ke arah itu, dan hal 
tersebut tidak dapat dijadikan alasan hikmah perbuatan tadi, karena 
Beliau SAW tidak pemah melakukan shalat dengan maksud 
memperingkas rakaat tersebut dan memperpan j angnya untuk 
menunggu orang yang baru datang. Bahkan beliau masuk ke dalam 
shalat dengan maksud menjelaskan Sunnah, yakni memperpanjang 
rakaat pertama. Jadi antara masalah pokok dan cabang sangat berbeda. 
Oleh karena itu, hukum keduanya tidak dapat disamakan.” 

Dalam kitab Juz'ul Qira'ah Imam Bukhari menyebutkan 
pendapat bahwa tidak dinukil keterangan dari seorang salaf anjurah 
melamakan ruku’ untuk menunggu orang yang baru masuk, wallahu 
a’lam. 

Dalam hadits Abu Qatadah di tempat ini tidak disebutkan 
tentang membaca [surah] pada dua rakaat terakhir, maka sebagian 
ulama madzhab Hanafi menjadikannya sebagai pegangan tidak adanya 
bacaan pada kedua rakaat tersebut. Akan tetapi hal itu telah 
disebutkan dalam haditsnya melalui jalur lain, sebagaimana yang akan 
disebutkan setelah sepuluh bab kemudian. 


FATHUL BAARI — 483 

kampungsunnah.org 


* , * S o * % 

Imam Muslim, SjT yi iiS'j Ji' 


$3$ J- J- ^ 



a#» (dan sesekali memperdengarkan ay at) Dalam 


riwayat berikut disebutkan, {dan memperdengarkan kepada 

kami). Demikian pula yang diriwayatkan A1 Ismaili dari Syaiban. 
Sementara dalam riwayat An-Nasa'i dari hadits A1 Barra' disebutkan, 
hf 0 & Ju- 4ii Jlp ab- Jbtf if 

«*> S e % 

objtJJlj oUa! {Kami biasa melakukan di belakang Nabi SAWshalat 

Zhuhur, maka kami mendengar dari beliau ayat setelah ayat dalam 
surah Luqman dan Wadz-dzaariyaat. ” 

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari hadits Anas sapia 
sepertinya, hanya saja dikatakan, dJjb- 2Jlsi Jij JlMlt Ci4) j*-*’* 

e 

5^1*31 {Surah Sabbihisma rabbikal a’laa dan hal ataaka hadiitsul 


ghaasyiyah). 

Riwayat ini dijadikan dalil bolehnya mengeraskan bacaan surah 
pada shalat-shalat sirriyah (bacaannya tidak dibaca dengan keras) dan 
tidak diperintahkan sujud sahwi bagi yang melakukannya, berbeda 
dengan pendapat sebagian ulama madzhab Hanafi serta selain mereka, 
baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menjelaskan 
kebolehannya atau untuk merenungi bacaan. Hal ini juga menjadi 
bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa membaca dengan 
pelan merupakan syarat sahnya shalat-shalat sirriyah. 

Lafazh (sesekali). menunjukkan bahwa perbuatan itu 

dilakukan berulang-ulang. 

Ibnu Daqiq A1 Id berpendapat tentang bolehnya memberitakan 
kabar berdasarkan sesuatu yang nampak, meskipun tidak diketahui 
secara yakin, sebab cara untuk mengetahui adanya bacaan pada shalat- 
shalat sirriyah tidak lain adalah dengan mendengarkan seluruh surah 
yang dibaca. Hal ini hanya dapat diyakini sepenuhnya pada shalat- 
shalat jahriyah. Namun sepertinya penetapan adanya bacaan surah 
pada shalat-shalat sirriyah diketahui dengan mendengar sebagian 
surah yang dibaca, di serta i adanya faktor tertentu yang menunjukkan 
bahwa kelanjutan ayat dalam surah tersebut juga dibaca. Ada pula 
kemungkinan bahwa Rasulullah SAW senantiasa memberitahukan 
kepada para sahabatnya setelah shalat tentang dua surah yang beliau 
baca, namun kemungkinan ini kecil sekali. Wallahu a ’lam. 


484 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



ol^k&U (dengan gerakan jenggotnya ) Ini merupakan sikap 

menetapkan hukum berdasarkan petunjuk yang ada, karena mereka 
menetapkan adanya bacaan beliau SAW berdasarkan gerakan 
jenggotnya. Akan tetapi mesti ada faktor lain untuk menetapkan 
bahwa yang dibaca saat itu adalah surah A1 Qur'an, bukan doa atau 
dzikir, sebab gerakan jenggot bisa saja teijadi baik karena membaca 
surah ataupun mengucapkan doa maupun dzikir. Untuk itu, sepertinya 
mereka menyamakannya dengan shalat-shalat jahriyah (shalat yang 
bacaannya dikeraskan), karena yang dibaca dalam shalat jahriyah 
adalah surah A1 Qur'an, bukan doa atau dzikir. 

Dalam hal ini apabila kondisi di atas kita padukan dengan 
perkataan Abu Qatadah, ^0-' OlS" (terkadang beliau 

memperdengarkan [bacaan] ayat kepada kami), maka pemyataan 
bahwa gerakan jenggot tersebut adalah karena membaca surah A1 
Qur'an memiliki dasar yang kuat, wallahu a'lam. 

Sebagian ularna mengatakan bahwa kemungkinan gerakan 
jenggot tersebut dikarenakan membaca dzikir bukanlah hal yang 
mustahil, narnun penegasan sahabat bahwa yang dibaca saat itu adalah 
surah A1 Qur'an, mesti diterima. Sebab ia lebih mengetahui 
kemungkinan mana yang dimaksud, sehingga dengan demikian 
penafsirannya pun harus diterima. 

Imam Bukhari menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk tidak 
rnengeraskan bacaan pada shalat Zhuhur dan Ashar seperti yang akan 
disebutkan, dan mengangkat pandangan ke arah imam seperti 
pembahasan yang lalu. Sementara Imam A1 Baihaqi menjadikannya 
sebagai dalil bagi orang yang membaca dengan pelan untuk 
memperdengarkan bacaannya kepada dirinya sendiri. Yang demikian 
itu hanya tercapai apabila ia menggerakkan lidah dan kedua bibimya. 
Berbeda jika kedua bibimya dirapatkan lalu lidah digerakkan untuk 
membaca, maka jenggotnya tidak akan bergerak dan dia tidak akan 
dapat mendengar bacaannya sendiri. Demikian pendapat A1 Baihaqi, 
narnun pendapat ini memiliki kelemahan yang sangat jelas. 


FATHUL BAARI — 485 

kampungsunnah.org 



97. Bacaaan dalam Shalat Ashar 


J* V * * . 


OlTT J cJi :Jl5 ^ J ^ ^ ^ 

" " f* " ' t* ' 

:cJs :J15 :Jis ?J> f>: jjLj 5 ^ A jk ^Jl 

<CU>J t-j|j j^Jlju ^JuS"” (^L 


761. Dari Abu Ma’mar, dia berkata, “Aku berkata kepada 
Khabbab bin A1 Aratt, ‘Apakah Nabi SAW membaca pada shalat 
Zhuhur dan Ashar?’ Dia menjawab, ‘Ya’. Ia berkata, aku berkata, 
‘Dari mana kalian mengetahui bacaan beliau?’ Dia menjawab, ‘Dari 
gerakan j enggotnya’. ” 


x-3 g* aUi \a oir : jis u asis j j; *u\ 

*■ ✓ ✓ ** ✓ / 

Ji 0 s * 


.iliS-i ilLU", 


762. Dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari bapaknya, dia berkata, 
“Biasanya Nabi SAW membaca surah A1 Faatihah dan satu surah-satu 
surah pada dua rakaat shalat Zhuhur dan Ashar, dan terkadang beliau 
memperdengarkan [bacaan] ayat kepada kami.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab bacaan dalam shalat Ashar) Imam Bukhari kembali 
menyebutkan hadits A1 Khabbab di tempat ini. Demikian pula dengan 
hadits Abu Qatadah, namun dia menyebutkannya secara ringkas. 
Pembahasan kedua hadits ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya. 


486 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 





98. Bacaan Dalam Shalat Maghrib 


iyj ysj JvaiJl j»l d[ :Jli 4jf ll^Ip 4 JJI ^o'j ^ y\ 


oai il>l> ^ ^'j ^ C :cJl£i> (li> 

/„ 0 . 


Lgj I JL jjL- ^ aJLp 4UI dJl (J j^j {j* cu*^<^ L» j j**y L$jI oj^<-J l 


763. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Sesungguhnya Ummu 
Fadhl mendengamya sedang membaca \val mursalaati urfaa\ maka 
dia berkata, “Wahai anakku -demi Allah- sungguh engkau telah 
mengingatkanku dengan bacaanmu terhadap surah ini, sesungguhnya 
ia adalah (surah) terakhir yang aku dengar dari Rasulullah SAW yang 
beliau baca pada shalat Maghrib’.” 


/ / / s 


^*Ul I j£j d)J C> ^ Joj Jli :Jl5 ^ 0 \j_y> 


l 


jiajl J a!)1 Cju-a JlS j jlyajj 


764. Dari Marwan bin A1 Hakam, dia berkata, “Zaid bin Tsabit 
berkata kepadaku, ‘Mengapa engkau membaca pada shalat Maghrib 
[surah] yang pendek-pendek, sungguh aku telah mendengar Nabi 
SAW membaca [surah] yang panjang di antara dua [surah] yang 
panjang’.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab bacaan dalam shalat Maghrib ) Maksudnya adalah 
menentukan surah yang dibaca, bukan menetapkan adanya bacaan 
pada shalat ini, karena shalat Maghrib termasuk shalat jahriyah. 
Berbeda dengan bab terdahulu, “Bab Bacaan dalam Shalat Zhuhur”, 
karena yang dimaksud adalah menetapkan adanya bacaan pada shalat 
tersebut. 


FATHUL BAARI — 487 

kampungsunnah.org 






Jom)i ^ 01 (,Sesungguhnya Ummu FadhI) Dia adalah ibunya 
Ibnu Abbas, penukil riwayat ini dari beliau. Demikian ditegaskan oleh 
At-Tirmidzi dalam riwayatnya, dimana ia berkata, Joail' f a*' (Dari 

ibunya, Ummu FadhI). Sedangkan namanya adalah Lubabah binti A1 
Harits A1 Hilaliyah. Suatu pendapat mengatakan bahwa dia adalah 
wanifa pertama yang masuk Islam setelah Khadijah. Akan tetapi yang 
benar bahwa wanita yang masuk Islam setelah Khadijah adalah 
saudara perempuan Umar (istri Sa’id bin Zaid) berdasarkan 
keterangan yang akan disebutkan pada pembahasan tentang Al 
Manaqib (Keutamaan-keutamaan) dari haditsnya, “Sungguh aku telah 
melihat bagaimana ia dibelenggu oleh Umar sedangkan saudara 
perempuannya telah memeluk Islam". Adapun namanya adalah 
Fathimah. 


(ia mendengarnyd) Yakni ia mendengar Ibnu Abbas. 


* y «• / 

J-aJ (sungguh engkau telah mengingatkanku) Yakni 

mengingatkan sesuatu yang telah aku lupakan. Uqail menyatakan 
dengan tegas dalam riwayatnya dari Ibnu Syihab, bahwa yang 
demikian merupakan shalat terakhir yang dilakukan oleh Nabi SAW 

^ Is s s « s / 0 S s A* 

bersama mereka, adapun lafazhnya, At jyr Ujuj 13 U I* 3 

(Kemudian beliau tidak pemah lagi shalat mengimami kami sesudah 
itu hingga Allah mewafatkannya). Imam Bukhari akan menyebutkan- 
nya kembali pada bab “Wafatnya Nabi SAW”. 


Sementara itu dalam bab “Sesungguhnya Imam itu Dijadikan 
untuk Diikuti”, disebutkan hadits Aisyah yang menjelaskan bahwa 
shalat terakhir yang dilakukan Nabi SAW bersama para sahabatriya 
adalah shalat Zhuhur. Untuk itu kami telah mengisyaratkan cara 
mengompromikan antara hadits Aisyah dengan hadits Ummu FadhI di 
bab ini, yakni shalat yang disebutkan Aisyah adalah shalat yang 
dilakukan di masjid, sedangkan shalat yang dimaksud oleh Ummu 
FadhI adalah shalat yang dilakukan di rumabnya, seperti diriwayatkan 
oleh An-Nasa'i. Tetapi kompromi ini digoyahkan oleh riwayat Ibnu 
Ishaq yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Ibnu Syihab pada hadits 

ini dengan lafazh At <&t Jjhj £Jj 

* * + 

iju it (Rasulullah SA Wkeluar kepada kami sedang beliau 


488 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



membalut kepalanya pada saat sakitnya, lalu beliau shalat Maghrib). 
Namun lafazh £Jj keluar kepada kami ) dipahami bahwa beliau 

SAW keluar dari tempat tidumya menuju ruangan dalam rumahnya, 
lalu shalat mengimami orang-orang yang hadir. Dengan demikian, 
tegadilah keeocokan antara riwayat-riwayat yang ada. 


jCajj (yang pendek-pendek) Dalam riwayat A1 Kasymihani 

* ' 

jCaij (yang pendek-pendek dari Al Mufashshal). Demikian pula 

dalam riwayat. Ath-Thabrani dari Abu Muslim Al Kuji, dan Al 
Baihaqi dari jalur Ash-Shaghani, keduanya dari Abu Ashim (guru 
Imam Bukhari dalam riwayat ini). Hal serupa terdapat dalam semua 
riwayat yang dinukil oleh Abu Daud, An-Nasa'i serta selain 

keduanya. Akan tetapi dalam riwayat. An-Nasa'i disebutkan, jCai 
(Surah-surah yangpendek). 


An-Nasa'i meriwayatkan pula dari Abu Al Aswad, dari Urwah, 
dari Zaid bin Tsabit bahwa ia berkata kepada Marwan, “Wahai Abu 
Abdul Malik, apakah engkau membaca pada shalat Maghrib ‘qul 
huwallahu ahad ’ dan Anna a’thainaa kalkautsar ’.” Ath-Thahawi 
menegaskan melalui jalur ini bahwa Urwah telah mendengamya 
langsung dari Zaid. Dengan demikian, seakan Urwah telah 
mendengamya dari Marwan, dari Zaid, lalu dia bertemu Zaid dan 
menceritakan langsung kepadanya. 


(sementara aku telah mendengar) Lafazh ini dijadikap 


dalil oleh Ibnu Al Manayyar aahwa yang demikian sangat jarang 
dilakukan oleh beliau SAW. Dia mengatakan, “Sebab bila tidak 
demikian niscaya akan dikatakannya ‘beliau biasa melakukan...’ agar 
terdapat indikasi bahwa yang demikian merapakan kebiasaan beliau 
SAW.” Nampaknya dia mengabaikan riwayat yang dinukil oleh Al 
Baihaqi melalui Abu Ashim (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) 


j o , 

dengan lafazh, ' 'Jbj £& ill j Jlj> is! OlT Jil (Sungguh 


Rasulullah SAW biasa membaca...). Pemyataan senada terdapat pula 
dalam riwayat Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij yang dikutip 
oleh Al Ismaili. 


FATHUL BAARI — 489 

kampungsunnah.org 



JjL (yang terpanjang di antara dua -surah- yang 

panjang) A1 Karmani mengatakan, bahwa dalam hal ini disebutkan 
lafazh mashdar narnun yang dimaksud adalah sifat. Yakni, beliau 
membaca sebagaimana lama membaca ayat terpanjang di antara dua 
surah yang panjang. Tapi pemyataan ini kurang tepat, sebab 
konsekuensinya bahwa kadar baeaan tersebut sama dengan dua surah, 
padahal seharusnya tidak demikian. 


Penafsiran tentang surah yang dimaksud tidak disebutkan dalam 
riwayat Imam Bukhari, narnun tercantum dalam riwayat Abu A1 
Aswad, u eu- Jl t Jjkl ( Yang terpanjang di antara dua -surah- 


yang panjang, yakni surah Alif laam miim shaad ), dalam riwayat Abu 
Daud, :Jl5 Uj :cii berkata, aku 


mengatakan apakah yang terpanjang di antara dua -surah- yang 
panjang? Beliau menjawab, “Al A ’raaf’). 


Lalu An-Nasa'i menjelaskan dalam riwayatnva bahwa 
penafsiran tersebut bersumber dari Urwah, yaitu dengan lafazh, “la 
berkata: aku berkata, ‘Wahai Abu Abdullah’.” Abu Abdullah adalah 
nama panggilan Urwah. Dalam riwayat Al Baihaqi dikatakan, “la 
berkata, ‘Aku berkata kepada Urwah’.” Sementara dalam riwayat' Al 
Ismaili, “Ibnu Abi Mulaikah berkata, ‘Apakah yang terpanjang di 
antara dua -surah- yang panjang?”’ Abu Daud menambahkan, “la - 
yakni Ibnu Juraij- berkata, ‘Aku bertanya kepada Ibnu Abi Mulaikah, 
maka ia berkata kepadaku dari pendapat pribadinya; Al Maa'idah dan 
Al A’raaf 


Demikian juga diriwayatkan dari Al Hasan bin Ali dari 
Abdurrazzaq. Kemudian dalam riwayat Al Jauzaqi melalui jalur 
Abdurrahman bin Bisyr dari Abdurrazzaq sama sepertinya, akan tetapi 
dikatakan “Al An’aam” sebagai ganti “Al Maa'idah”. Hal yang sama 
terdapat dalam riwayat Hajjaj bin Muhammad dan Ash-Shaghani. 
Sementara dalam riwayat Abu Ashim disebutkan “Yunus” sebagai 
ganti “Al An’aam”. Riwayat ini dinukil oleh Ath-Thabrani dan Abu 
Mu’aim dalam kitab Al Mustakhraj. Maka, diperoleh kesatuan riwayat 
bahwa yang dimaksud dengan surah terpanjang di antara dua surah 
yang panjang adalah Al A’raaf. Sementara mengenai penafsiran surah 
yang satunya ada tiga pendapat, di antaranya bahwa yang dimaksud 
adalah surah Al An’aam. 


490 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Ibnu Baththal berkata, “A1 Baqarah merupakan surah terpanjang 
di antara tujuh surah yang panjang. Apabila surah ini yang dimaksud, 
maka akan dikatakan ‘Surah terpanjang di antara surah-surah yang 
panjang’. Oleh karena bukan surah ini yang dimaksud, maka diketahui 
bahwa surah tersebut adalah A1 A’raaf, karena ia adalah surah 
terpanjang setelah A] Baqarah.” 

Perkataan ini ditanggapi, bahwa surah An-Nisaa' lebih panjang 
daripada surah Al A’raaf. Tapi tanggapan ini kurang baik, sebab yang 
dimaksud adalah jumlah ayat, dan ayat surah A1 A’raaf lebih banyak 
dari jumlah ayat dal am surah An-Nisaa', serta lebih banyak dari 
surah-surah lain selain Al Baqarah. Lalu pendapat ini kembali 
ditanggapi bahwa yang dijadikan standar panjangnya surah adalah 
jumlah kata, sementara jumlah kata surah An-Nisaa' lebih dua ratus 
kata dibandingkan jumlah kata dalam surah Al A’raaf. 

Ibnu Al Manayyar berkata, “Penamaan surah Al A’raaf dan Al 
An’aam sebagai dua surah yang terpanjang hanyalah ditinjau dari segi 
urf (kebiasaan), bukan berarti keduanya lebih panjang dibandingkan 
surah-surah yang lain.” Wallahu a 'lam. 

Kedua hadits di bab ini telah dijadikan dalil bahwa shalat 
Maghrib memiliki waktu yang cukup lama, dan disukai juga membaca 
selain surah-surah yang pendek. Penjelasan mengenai hal ini akan 
diterangkan pada bab berikutnya. 


99. iVIengeraskan Bacaan dalam Shalat Maghrib 


f o ✓ 


X} <UI Ju* aJJi :Ji5 4j'cfr&di 


^ / /• 


765. Dari Jubair bin Muth’im dari bapaknya, dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah SAW membaca surah Ath-Thuur pada shalat 
Maghrib.” 


FATHUL BAARI — 491 

kampungsunnah.org 




Keterangan Hadits : 

(Bab mengeraskan bacaan dalam shalat Maghrib) Az-Zain bin 
A3 Manayyar mengkritik judul ini serta judul sesudahnya, karena 
mengeraskan bacaan dalam shalat Maghrib dan Isya' tidak 
diperdebatkan oleh ulama, Kritikan ini merupakan suatu hal yang 
ganjil, sebab pembahasan ini ditulis untuk menjelaskan hukum 
sebagaimana adanya, bukaxi hanya menjelaskan masalah-masalah 
yang diperselisihkan. 

J ^ ^ » 

jjlalu (membaca surah Ath-Thuur pada shalat 

* / / ^ * 

Maghrib ) Dalam riwayat Ibnu Asakir disebutkan dengan 
menggunakan bentuk present (mudhari'), yaitu tyu. Demikian juga 

yang terdapat dalam kitab Al Muwatha' dan Shahih Muslim. Imam 
Bukhari menambahkan dalam pembahasan tentang “Jihad” melalui 

% gt * 

jalur Muhammad bin Amr dari Az-Zuhri, OtS'j (Dan 

dia datang sebagai tawanan perang Badar). Dalam riwayat Ibnu 
Hibban melalui jalur Muhammad bin Amr dari Az-Zuhri, Jit riii ^ 

jls (Sebagai tebusan tawanan perang Badar). Al Ismaili 
menambahkan dalam riwayatnya dari Al Ma’mar, 25 j» j (Dan 

dia saat itu seorang musyrik). Lalu Imam Bukhari menukil pula dalam 
kitab Al Maghazi melalui jalur Ma’mar, di bagian akhir dia berkata, 

,j> jij U Jji dUij (Dan itulah saat pertama kali iman 

bersemi di hatiku). Sementara Ath-Thabrani menukil melalui riwayat 
Usamah bin Zaid dari Az-Zuhri sama seperti itu, seraya 
menambahkan, (Bacaannya telah membuatku 

risau). Dalam riwayat Sa’id bin Manshur disebutkan, ^ 

Olyll Jlf ( Seakan-akan hatiku hancur berkeping-keping ketika 

aku mendengar Al Qur'an). 

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya menerima riwayat dari 
seorang perawi yang diterimanya saat masih kafir, demikian pula 
halnya dengan orang fasik apabila ia menceritakan riwayat itu saat 
tidak fasik lagi. 


492 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 





jjkib (surah Ath-Thuur ) Ibnu A1 Jauzi mengatakan, ada 
kemungkinan huruf ha' pada lafazh ini beimakna j* (dari atau 
sebagian), seperti firman Allah dalam surah A1 Insaan ayat 6 yang 
berbunyi, ^ {Mata air yang darinya hamba-hamba 

Allah minum). 

Imam At-Tirmidzi mengatakan bahvva Imam Malik tidak 
menyukai membaca surah yang panjang pada shalat Maghrib, seperti 
surah Ath-Thuur dan surah A1 Mursalaat. 

Imam Syafi’i berkata, “Aku tidak memakruhkan hal itu, bahkan 
menganggapnya sebagai perkara yang mustahab (disukai).” Demikian 
juga yang dinukil oleh Al Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah dari 
Imam Asy-SyafTi. Namun yang terkenal dalam madzhab Syafi’i 
bahwa hal itu tidaklah makruh dan tidak pula dianjurkan. Adapun 
pendapat Imam Malik tersebut adalah berdasarkan amalan penduduk 
Madinah dan lainnya, 

Ibnu Daqiq Al Id berkata, “Apa yang selama ini dipraktikkan 
adalah memperpanjang bacaan pada shalat Subuh dan memendek- 
kamiya pada shalat Maghrib. Namun yang benar menurut pandangan 
kami bahwa segala sesuatu yang dinukil melalui berita yang kuat dari 
Nabi SAW serta terbukti beliau senantiasa melakukannya, maka ia 
dianggap mustahab (disukai). Sedangkan yang tidak terbukti 
dilakukan terus-menerus, maka tidaklah dianggap makruh.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada tiga hadits yang disebutkan 
Imam Bukhari dengan kadar panjang bacaan yang berbeda-beda, 
sebab surah Al A’raaf termasuk salah satu di antara tujuh surah yang 
panjang, surah Ath-Thuur tergolong surah terpanjang dari surah-surah 
Al Mufashshal, sedangkan surah Al Mursalaat adalah surah yang 
pertengahan. Kemudian dalam riwayat Ibnu Hibban dari hadits Ibnu 
Umar bahwa beliau SAW mengimami mereka pada shalat Maghrib 
dengan membaca surah "alladziina kafaruu wa shadduu ‘an 
sabiilillaah Saya tidak menemukan hadits marfu ’ yang menjelaskan 
bacaan pada shalat Maghrib dengan surah-surah pendek, keeuali 
hadits Ibnu Majah dari Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa yang 
dibaca adalah surah Al Kafiruun tJ Ji) dan Al Ikhlash ( Ji 


FATHUL BAAR1 — 493 

kampungsunnah.org 



JjA <&l ji). Riwayat serupa dinukil pula oleh Ibnu Hibban dari Jabir 
bin Samurah. 

Adapun hadits Ibnu Umar secara lahiriah memiliki sanad yang 
shahih, hanya saja ia memiliki cacat, Ad-Daruquthni berkata, 
“Sebagian perawinya telah melakukan kekeliruan.” Sedangkan hadits 
Jabir bin Samurah, pada sanadnya terdapat Sa’id bin Sammak yang 
dikenal sebagai perawi matruk (ditinggalkan riwayatnya). Riwayat 
yang akurat menyatakan bahwa kedua surah itu dibaca oleh Nabi 
SAW pada shalat dua rakaat (sunah) sesudah shalat Maghrib. Lalu 
sebagian ulama madzhab kami berpegang dengan hadits Sulaiman bin 
Yasar dari Abu Hurairah bahwasanya ia berkata, “Aku tidak pemah 
melihat seseorang yang shalatnya lebih menyerupai shalat Rasulullah 
SAW daripada si fulan.” Sulaiman berkata, “Orang itu membaca 
surah-surah panjang di antara surah-surah A1 Mufashshal pada waktu 
shalat Subuh, sedangkan pada waktu shalat Maghrib, ia membaca 
surah-surah pendek di antara surah-surah A1 Mufashshal.” 

Hadits ini diriwayatkan Imam Nasa'i dan di-shahih-kan Ibnu 
Kiiuzaimah dan lainnya. Hadits tersebut menunjukkan bahwa hal 
itulah yang biasa dilakukan, tapi menjadikannya sebagai dalil perlu 
penelitian yang lebih mendalam. Hal serupa akan diterangkan dalam 
bab “Imam Mengeraskan Ucapan Amiin” setelah tiga belas bab lagi. 

Benar, hadits Rat? yang telah disebutkan pada kitab AlMawaqit 
(waktu-waktu shalat) menjelaskan bahwa mereka biasa berlomba 
memanah setelah shalat Maghrib. Hal itu menunjukkan bahwa mereka 
membaca surah yang pendek pada shalat Maghrib. 

Adapun car a mengomprom ikan riwayat-riwayat yang ada dapat 
dikatakan, bahwa beliau SAW terkadang memperpanjang bacaan pada 
shalat Maghrib; baik untuk menjelaskan bolehnya hal itu atau karena 
beliau mengetahui bahwa hal itu tidak memberatkan bagi makmum. 
Sedangkan dalam hadits Jubair bin Muth’im, tidak ada dalil yang 
menunjukkan bahwa yang demikian itu dilakukan berulang kali. 
Adapun dalam hadits Zaid bin Tsabit terdapat isyarat ke arati’ itu 
karena Zaid mengingkari perbuatan Marwan yang membaca surah- 1 
surah pendek. Seandainya Marwan mengetahui bahwa Nabi SAW 
senantiasa berbuat demikian, tentu ia akan menjadikannya sebagai 
alasan untuk menolak pengingkaran Zaid. Akan tetapi nampaknya 
Zaid tidak bermaksud agar Marwan terus-menerus membaca surah- 


494 — FATHUL BAAR1 

kampungsunnah.org 



surah yang panjang, bahkan yang beliau inginkan agar dia tidak 
meninggalkannya seperti yang dilakukan Nabi SAW. 

Lalu dalam hadits Ummu Fadhl terdapat isyarat bahwa beliau 
SAW pada saat sehat membaca surah yang lebih panjang daripada A1 
Mursalaat, karena dalam riwayat tersebut diberitakan bahwa Nabi 
SAW membaca surah Al Mursalaat di saat sakit. Riwayat ini 
membantah pemyataan Abu Daud bahwa hukum bolehnya membaca 
surah-surah panjang telah dihapus, dimana Abu Daud mengiringi 
hadits Zaid bin Tsabit dari jalur Urwah bahwa beliau (Urwah) biasa 
membaca surah-surah pendek pada shalat Maghrib. Abu Daud 
berkata, “Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang terkandung dalam 
hadits Zaid tidak berlaku lagi ( mansukh ).” Tapi dia tidak menjelaskan 
sisi man a yang mengindikasikan penghapusan tersebut. Seakan-akan 
ketika Abu Daud melihat Urwah sebagai perawi hadits tersebut 
melakukan sesuatu yang berbeda dengan kandungan riwayatnya, maka 
dia beranggapan bahwa Urwah telah mengetahui dalil yang 
menghapus hadits Zaid. Namun pendapat ini lemah. Bagaimana 
mungkin klaim bahwa hadits Zaid sudah tidak berlaku sementara 
Ummu Fadhl berkata, “Rasulullah SAW melakukan shalat terakhir 
bersama mereka dengan membaca surah Al Mursalaat.” 

Ibnu Khuzaimah berkata dalam kitab Shahih-nya, “Ini termasuk 
perbedaan yang diperbolehkan, yaitu bagi orang yang shalat Maghrib 
maupun shalat-shalat laimiya untuk membaca surah yang ia sukai. 
Hanya saja apabila ia menjadi imam, maka dianjurkan meringkas 
bacaan seperti yang telah dijelaskan.” Pemyataan ini lebih tepat 
daripada perkataan Al Qurthubi, “Keterangan yang disebutkan dalam 
Shahih Muslim dan yang lainnya tentang membaca surah-surah yang 
panjang dalam shalat, padahal dalam praktiknya yang dibaca dalam 
shalat tersebut adalah surah-surah yang pendek atau sebaliknya, maka 
riwayat-riwayat tersebut hams ditinggalkan.” 

Sementara Ath-Thahawi menyatakan bahwa ketiga hadits 
tersebut tidak menunjukkan adanya upaya untuk memperpanjang 
bacaan, karena tidak tertutup kemungkinan apabila beliau SAW 
membaca sebagian surah saja. Ath-Thahawi menguatkan argumentasi 
ini dengan riwayat yang dinukil melalui Husyaim dari Az-Zuhri dalam 
hadits Jubair dengan lafazh, “Aku mendengar beliau mengucapkan 
inna adzaaba rabbika lawaaqV (Qs. Ath-Thuur(52): 7) Ath-Thahawi 


FATHUL BAARI — 495 

kampungsunnah.org 



melanjutkan, “Di sini dia mengabarkan bahwa yang didengar dari 
surah tersebut hanyalah ayat ini saja.” Namun pernyataan “hanyalah 
ini saja” tidak ada dalam konteks hadits tersebut, di samping bahwa 
riwayat Husyaun dari Az-Zuhri dianggap sebagai riwayat yang lemah. 
Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, bahwa beliau SAW 
membaca surah tersebut secara keseluruhan. 


Dalam riwayat Imam Bukhari dalam pembahasan tentang 
‘Tafsir” disebutkan, »f) eii kL' llii t oyujt .i \'Jbj 

^ / y y y ” 

(p^’jeLa^X) J\.. (oyilAJi Js. ja (Aku 


mendengar beliau membaca pada shalat Maghrib surah Ath-Thuur, 
dan ketika sampai pada ayat ini “am khuliquu min ghairi syai'in am 
humul khaaliquun ” hingga perkataannya “«/ mushaithiruun ” 
(Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang 
menciptakan diri mereka sendiri... hingga perkataannya... yang 
berkuasa) (Qs. Ath-Thuur(52): 35-37) hampir-hampir hatiku 
melayang). 


Hal senada dinukil oleh A1 Qasim dari A1 Ashbagh. Dalam 
riwayat Usamah dan Muhammad bin Amr disebutkan, “ Aku 
mendengar beliau membaca jjlaU* jjJakj ”. Riwayat serupa 

* * y 

disebutkan oleh Ibnu Sa’ad seraya menambahkan, J&- 

ja (Aku pun memperhatikan bacaannya hingga aku 

keluar dari masjid). 


Ath-Thahawi menyatakan bahwa kemungkinan yang 
disebutkannya terdapat dalam hadits Zaid bin Tsabit. Demikian juga 
kemungkinan yang dikemukakan oleh A1 Khaththabi. Tapi pernyataan 
ini perlu dicermati, karena apabila beliau SAW membaca sebagian 
dari surah tersebut, maka panjangnya sama dengan satu surah yang 
pendek. Dengan demikian, pengingkaran Zaid terhadap Marwan tidak 
mempunyai makna yang berarti. 


Hadits Zaid telah diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah dari 
bapaknya bahwa ia berkata kepada Marwan, ^ J&A dilt 

f/jLi Q f>: jjL) h J^> & bis* jA ojfcit ^ 

(Sesungguhnya engkau meringkas bacaan 


496 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




pada dua rakaat shalat Maghrib. Demi Allah, sungguh Rasulullah 
SAW hiasa membaca surah Al A’raaf di kedua rakaat sekaligus). 
(Dirrwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah), 

Kemudian teijadi perbedaan riwayat Hisyam mengenai sahabat 
yang menukil riwayat ini. Yang akurat dari Urwah bahwa ia adalah 
Zaid bin Tsabit. Sementara kebanyakan perawi menyatakan, Hisyam 
dari Zaid bin Tsabit atau Abu Ayyub. Dikatakan pula berasal dari 
Aisyah, seperti dikutip oleh An-Nasa'i dengan menyebutkan matan 
(materi) hadits saja tanpa menjelaskan kisahnya, 

Al Khaththabi dan selainnya menjadikan hadits ini sebagai dalil 
bahwa waktu shalat Maghrib berlangsung hingga syafaq (mega merah 
di arah barat) hilang. Tapi pemyataan ini perlu dikaji kembali, kargna 
mereka yang mengatakan bahwa shalat Maghrib memiliki satu waktu 
tidak membatasinya dengan bacaan tertentu. Bahkan mereka tidak 
membolehkan mengakbirkan shalat Maghrib dari awal terbenamnya 
matahari, tapi boleh memperpanjang bacaan meski mega merah telah 
hilang. 

Al Muhib Ath-Thabari menanyakan pendapat ini. Sebelumnya 
Al Khaththabi telah menyatakan bahwa hendaknya seseorang 
melakukan satu rakaat shalat Maghrib di awal waktunya, kemudian ia 
boleh memperpanjang sisa rakaatnya meskipun mega merah telah 
hilang. Namun kelemahan pemyataan ini sangat jelas, sebab 
melakukan sebagian shalat di luar waktunya dengan sengaja termasuk 
perbuatan yang dilarang. Meskipun diperbolehkan, namun apa yang 
dinukil dari Nabi SAW tidak boleh dipahami seperti itu. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud surah-surah Al 
Mufashshal, meskipun mereka sepakat bahwa akhir surah Al 
Mufashshal adalah surah terakhir dalam Al Qur'an. Apakah surah- 
surah Al Mufashshal dimulai dari surah Ash-Shaaffaat, Al Jaatsiyah, 
Al Qitaal (Al A’laa), Al Fath, Al Hujuraat, Qaaf, Ash-Shaff, Tabaarak 
(Al Mulk), Sabbihismarabbikal a’laa, atau Adh-Dhuhaa, hingga surah 
terakhir dalam Al Qur'an. Kebanyakan semua pendapat yang ada 
terkesan ganjil. 

Dalam kitab Syarh Al Muhadzdzab pendapat-pendapat tersebut 
diringkas menjadi empat, sesuai umtan di atas kecuali yang pertama 
dan yang keempat. Adapun pendapat yang pertama, ketujuh dan 
kedelapan dinukil oleh Ibnu Abi Shaif Al Yamani. Sedangkan 


FATHUL BAARI — 497 

kampungsunnah.org 



pendapat keempat dan kedelapan dinukil oleh Ad-Dazmari dalam 
kitab Syarh Tanbiih, Pendapat kesembilan dinukil oleh A1 Marzuqi 
dalam syarah- nya, Sementara A1 Khaththabi dan A1 Mawardi menukil 
pendapat kesepuluh. Namun yang paling tepat adalah dimulai dari 
surah A1 Hujuraat seperti disebutkar/ 8 oleh An-Nawawi. 

Lalu A1 Muhib Ath-Thabari menukil satu pendapat yang ganjil, 
yaitu bahwa yang dimaksud dengan A1 Mufashshal adalah seluruh A1 
Qur'an. Adapun yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi melalui jalur 
Zararah bin Aufa, dia berkata, “Abu Musa telah membacakan 
kepadaku surat Umar yang ditulis kepadanya, ‘Bacalah akhir A1 
Mufashshal pada shalat Maghrib, dan akhir A1 Mufashshal adalah 
surah ‘lam yakun’’ hingga akhir A1 Qur'an.” Pemyataan ini bukanlah 
penafsiran permulaan surah-surah A1 Mufashshal, bahkan ia adalah 
penafsiran akhir A1 Mufashshal itu sendiri. Hal ini menunjukkan 
bahwa awal A1 Mufashshal adalah sebelum itu. 


100. Mengeraskan Bacaan dalam Shalat Isya 


(c~LSJl c.LkI«3l bl) I yii I Oji'jA c~JL*» ijli cjt' 

& & & S o ^ 0^ p 0 ' ' £ ' J **' * * 

j a 1J| o-bnl* :Jli ia] cJLas 


.ouif Jiji yi 


766. Dari Abu RafP, dia berkata, “Aku shalat Isya' bersama 
Abu Hurairah, beliau membaca ‘ idzas-samaa'un syaqqat’, lalu beliau 
sujud. Aku bertanya kepadanya, maka dia berkata, ‘Aku telah sujud di 
belakang Abu A1 Qasim SAW, maka aku akan senantiasa sujud -saat 
membacanya- hingga aku bertemu dengannya.” 


78 Pemyataan ini perlu dianalisa kembali, dan yang tepat adalah dimulai dari surah Qaaf 
sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Hajar sendiri pada pembahasan mendatang. Ini didukung 
oleh hadits Aus bin Hudzaifah tentang pembagian AI Qur'an oleh sahabat. (Diriwayatkan-oleh 
Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya). Wallahu a'lam. 


498 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 






767. Dari Adi, dia berkata, “Aku mendengar dari A1 Barra' 
bahwa Nabi SAW berada dalam suatu perjalanan (safar), maka beliau 
membaca surah ‘ Wattiini Wazzaituuri’ pada shalat Isya' dalam salah 
satu dari dua rakaatnya”. 


Keterangan Hadits : 

(Bab mengeraskan bacaan dalam shalat Isya '). Imam Bukhari 
mendahulukan bab tentang mengeraskan bacaan daripada bab tentang 
menetapkan adanya bacaan, berbeda dengan yang ia lakukan ketika 
shalat Maghrib kemudian Subuh, dan yang beliau lakukan sehubungan 
dengan shalat Maghrib lebih tepat. Kemungkinan perubahan di tempat 
ini bersumber dari sebagian penyalin naskah. 

d cJii (aku bertanya kepadanya ) Maksudnya, tentang sujud 

tersebut, yakni aku bertanya kepadanya tentang hukumnya. Pada 
riwayat berikut disebutkan, “Aku bertanya, ‘Apakah ini’.” 

r» * a o> s o * o 

Cjs- <dil U&- (di belakang Abu Al Qasim 

SAW). Yakni ketika shalat. Dengan pengertian ini sempumalah sikap 
Imam Bukhari yang berdalil dengan hadits ini untuk bab di atas dan 
yang sesudahnya. Namun hal itu dikritik sebab sujudnya, karena 
membaca surah tersebut bisa saja di dalam shalat dan bisa pula di luar 
shalat, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dalil. 


Ibnu Manayyar berkata, “Hadits ini tidak dapat dijadikan alasan 
untuk membantah Imam Malik yang memakruhkan sujud sahwi dalam 
shalat fardhu, yakni dalam riwayat masyhur dari beliau. Sebab 
perbuatan ini tidak berasal langsung dari Nabi SAW (tidak marfu ’).” 
Sepertinya Ibnu Manayyar mengabaikan riwayat Abu Al Asy’ats dari 
Mu’tamir melalui sanad ini yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah 


dengan lafazh, t# ^ U&- c~X^ (Aku shalat di belakang 


Abu Al Qasim, dan beliau sujud saat membacanya). 


FATHITl BAARI — 499 

kampungsunnah.org 





Demikian juga diriwayatkan oleh A1 Jauzaqi melalui jalur Zajd 
bin Harun dari Sulaiman At-Taimi dengan lafazh, cZLe 

l$3 (Aku shalat bersama Abu Al Qasim lain beliau sujud saat 
membacanya). 

101. Membaca Ayat Sajdah dalam Shalat Isya' 


1SJ) 1 JX» Ojj'jA ^>\ IJl5 { jf- 

" c g ^ 0 ^ s fi O ' ' ' s- s- J ofi ' S * s ' O * ✓ o 

L^j oJbsw< I(Jli VeJU& L* ‘■-in* 

Juif 14, Jijf bii j&j 4 ili -Jk 


768. Dari Bakar bin Abi Rafi’, dia berkata, “Aku shalat Isya' 
bersama Abu Hurairah, lalu dia membaca ‘idzaassamaa'un syaqqat 
(apabila langit terbelah)’. Maka dia sujud, lalu aku bertanya, ‘Apakah 
ini? 5 Abu Hurairah berkata, ‘Aku telah sujud dengannya (ayat 
tersebut) di belakang Abu Al Qasim SAW, maka aku akan senantiasa 
sujud -saat membacanya- hingga aku bertemu dengannya’.’’ 

Pembahasan mengenai hal ini telah diterangkan terdahulu, 
begitu pula tentang sanadnya. 


102. Bacaan Dalam Shalat Isya' 


ijli 4JLP 4Ul gjjbj CA 

i jZJ C.j J lj) 


_ t f ^ .go ' ' ' O O 

05 . 1 jS jt 4 J> u 0-1 


769. Dari Adi bin Tsabit, dia mendengar Al Barra' RA berkata, 
“Aku mendengar Nabi SAW membaca ''wat-tiin wazaituun' pada 


500 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 





shalat Isya', aku tidak pemah mendengar seorang pun yang lebih baik 
suara atau bacaaannya daripada beliau.” 

Pembahasannya telah disebutkan. Adapun lafazh “aku tidak 
pemah mendengar seorang pun yang lebih baik suara atau bacaannya 
daripada beliau”, akan diterangkan pada bagian akhir pembahasan 
tentang “Tauhid”. 


103. Memperpanjang (Bacaan) Dalam Dua Rakaat Pertama 
dan Menghilangkan Pada Dua Rakaat Terakhir 


' o ' * ^ o ' i,- ? h Hi 0 * ' » . o ' i ° ' 

0 Jl AJJI JL~P 

V 5 f a :JlS .pU\ Jf>. JT J '££j* & ^ JU :Jl 3 

x ' rr v i" «~o £ . . o f✓ ox-f / ® . £ fit' 

ojw? ^ OjAibi u jJI i j ^>->1 ^ i—i’l ^3 

^^11? jl lib iili CUS-Ci3 :Jl5 j 4Ji- 4lll 4 JUI J y*j 

.dX> 


& 


asfi o & s fi o , 


770. Dari Abu Aun, dia berkata, “Aku mendengar Jabir bin 
Samurah berkata bahwa Umar berkata kepada Sa’ad, ‘Sungguh 
mereka telah mengadukanmu mengenai segala sesuatu hingga urusan 
shalat’. Sa’ad berkata, ‘Adapun aku memperlama (bacaan) dalam dua 
rakat pertama dan menghilangkan pada dua rakaat kedua, aku tidak 
akan mengurangi perbuatan yang di dalamnya aku mengikuti shalat 
Rasulullah SAW’. Umar berkata, ‘Engkau berkata benar. Demikianlah 
dugaan kami terhadapmu, atau dugaanku terhadapmu’.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab memperpanjang (bacaan) dalam dua rakaat pertama ) 
Yakni ketika shalat Isya'. Imam Bukhari menyebutkan hadits Sa’ad, 
dan pembahasannya telah dijelaskan pada bab “Kewajiban Membaca”. 
Adapun konteksnya dengan judul bab di atas, mungkin sebagai isyarat 
terhadap salah satu dan dua riwayat tentang lafazh “Dua shalat Isya' 


FATHUL BAARI — 501 

kampungsunnah.org 





atau Shalat senja”, dan mungkin pula menyebutkan shalat Isya' 
dengan shalat Zhuhur dan Ashar, karena semuanya termasuk shalat 
empat rakaat. 


104. Bacaan Dalam Shalat Fajar (Subuh) 

.jju JU X,} & ill 

/ ' 

Ummu Salamah berkata, “Nabi SAW membaca surah Ath- 
Thuur.” 


r. it 


JX J3I Yj }\ XUij 


ou3L~s (_5^ J tji cJL>o 1 1_3L5 ^ jL-j 

JliJl jX*J aX aDI Jjl t)lSf :Jkai Cj\jL^si\ C-ij (jr^ 

aIjX Jl Js>jl ^JJ j-Xlj JjjI 0^" 
jSl cJf Jl jJ* JC % ^>lil J J15 C. o-J} i 

Jji L>JUj XX f ^ 51 vX 

Ji ovLji j; c. niixi jf j£sji ^ f>: iir, t xx Xx 


.2SJ1 


771. Dari Sayyar bin Salamah, dia berkata, “Aku masuk 
bersama bapakku menemui Abu Barzah Ai Aslarni, lalu karni bertanya 
kepadanya tentang waktu-waktu shalat, rnaka beliau berkata, 
‘Biasanya Nabi SAW shalat Zhuhur ketika matahari tergelincir, shalat 
Ashar ketika seseorang kembali ke penghujung Madinah sementara 
matahari masih bersinar... dan aku lupa apa yang dikatakannya 
tentang shalat Maghrib... beliau tidak peduli mengakhirkan shalat 
Isya' hingga sepertiga malam, tidak menyukai tidur sebelumnya dan 
tidak pula berbineang-bincang sesudahnya. Beliau shalat Subuh, lalu 
seseorang berbalik (pulang) dan mengetahui orang yang duduk di 


502 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



sampingnya. Beliau membaca pada kedua rakaat (shalat Subuh) atau 
pada salah satunya antara enam puluh hingga seratus ayat’.” 


S 5 

Up C®j j»Jl® j 4 JLP 4Ul ^Jlv? ^Ul J l C>J* 

«»•' ' ' O ° f' ® f . T" -ll **£ / * ' 1 I °. 0 i'®- ,-'®'l® f 

cj oj Olj piyul j*l 0\j tj»3sip Llus^I 


772. Dari Atha' bahwa ia mendengar Abu Hurairah RA berkata, 
“Pada setiap shalat ada yang dibaca, apa-apa yang diperdengarkan 
oleh Rasulullah SAW kepada kami, maka kami pun memperdengar- 
kannya kepada kalian, dan apa-apa yang tidak diperdengarkannya 
kepada kami, maka kami juga tidak memperdengarkan kepada kalian, 
meskipun engkau tidak melebihkan dari membaca urnmul Qur'an (A1 
Faatihah) niscaya telah mencukupi bagimu. Adapim apabila engkaii 
melebihkan darinya, maka itu lebih baik”. 


Keterangan Hadits : 


jjkJb j*L>j £& <dl! jip ^Jll \j :X*X* cJlij ( Ummu Salamah 


berkata, “Nabi SA W membaca surah Ath-Thuur. ”). Pembahasannya 
akan dijelaskan pada bab berikutnya. 


o^CaJi cJj jp ( tentang waktu shalat) Dalam riwayat selain Abu 
Dzar disebutkan ol}i!U)t(shalat-shalat), maksudnya adalah shalat- 


shalat fardhu. Pembahasan mengenai hadits Abu Barzah telah 
disebutkan dalam pembahasan tentang Al Mawaqit (waktu-waktu 

* o. £ o ^ / 

shalat). Adapun perkataannya di tempat ini j' ^ 0\£j 

SJUli (Dan beliau membaca pada kedua rakaat 

(shalat Subuh) atau pada salah satunya antara enam puluh hingga 
seratus), yakni enam puluh sampai seratus ayat. Keterangan tambahan 
ini hanya dinukil oleh Syu’bah dari Abu Al Minhal, sedangkan unsur 
keraguan yang ada di dalamnya bersumber darinya. 


FATHUL BAARX — 503 

kampungsunnah.org 




Dalam riwayat Ath-Thabrani disebutkan tentang ukuran 
lamanya ayat yang dibaca, yaitu seperti surah Al Haaqqah dan 
semisalnya. Jika dikatakan yang demikian itu dibaca pada dua rakaat 
sekaligus maka ini sesuai dengan hadits Ibnu Abbas bahwa beliau 
membaca surah “ tanziil as-sajdah ” dan ‘hal ataa ‘alal insaan ” pada 
shalat Subuh di hari Jum’at. Adapun apabila dikatakan bahwa ukuran 
tersebut dibaca pada setiap rakaat, maka sesuai dengan hadits Jabir bin 
Samurah yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa beliau membaca 
surah Qaaf dalam shalat Subuh. Dalam salah satu riwayat beliau 
disebutkan, “surah Ash-Shaaffaat”. Pada riwayat lain yang 
diriwayatkan oleh Al Hakim disebutkan, “surah Al Waaqi’ah”. 

Seakan maksud Imam Bukhari menyebutkan hadits Ummu 
Salamah dan Abu Barzah di bab ini adalah untuk menjelaskan dua 
keadaan; yaitu safar (bepergian) dan mukim. Setelah itu Imam 
Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah yang tidak mensyaratkan 
ukuran tertentu. 


^ s ^ * * 

{Dalam setiap shalat ada yang dibaca). Dalam 

C * 

riwayat Al Ashili disebutkan, fyb (kami membaca), dan ini berarti 


riwayatnya berstatus mauquf. Demikian juga telah dinukil oleh 
mereka yang riwayatnya telah kami sebutkan, kecuali Habib bin Asy- 
Syahid, dimana ia meriwayatkan langsung dan Nabi SAW dengan 

lafazh *5ll {Tidak ada shalat kecuali dengan bacaan). Hal 


serupa dikutip oleh Imam Muslim melalui riwayat Abu Usamah. Ad- 
Daruquthni mengkritik sikap Imam Muslim dengan mengatakan, 
“Sesungguhnya riwayat akurat dari Abu Usamah adalah mauquf (tidak 
sampai pada Nabi SAW), seperti diriwayatkan oleh murid-murid Ibnu 
Al Juraij. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari 
Yahya Al Qaththan dan Abu Ubaidah Al Haddad, keduanya dari 
Habib dengan jalur mauquf. Kemudian diriwayatkan oleh Abu 
Awanah melalui jalur Yahya bin Abi Al Hajjaj, dari Ibnu Al Juraij, 
sama seperti riwayat kebanyakan perawi, hanya saja di bagian 


akhimya ada tambahan, Si rjjii (Aku 


mendengar beliau mengatakan ‘Tidak ada shalat kecuali dengan 
membaca surah Al Faatihah. Secara lahiriah, kata Ibnu Juraij 


4 s*fJ){aku mendengar beliau) maksudnya yaitu Nabi SAW, sehingga 


504 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



hadits tersebut adalah hadits marfu’ (langsung dari Nabi SAW), 
berbeda dengan kebanyakan perawi. 


Lalu lafazh Up Uj 'dkdJ ( apa-apa yang beliau 

perdengarkan kepada kami dan apa-apa yang tidak diperdengarkan 
kepada kami), memberi asumsi bahwa semua yang disebutkan 
diterima dari Nabi SAW, sehingga semua riwayat masuk dalam 
hukum marfu 


if dij (meski engkau tidak melebihkan) Konteks kalimat 


adalah untuk orang kedua tunggal, dan ini dijelaskan oleh riwayat 
Imam Muslim dari Abu Khaitsamah dan Amr An-Naqid dari Ismail, 
Sjl Oj d Jlii (Seorang laki-laki berkata kepadanya, “Meskipun 


aku tidak melebihkan ”). Demikian pula riwayat Muhammad dari 
Musaddad (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) yang dikutip oleh 
A1 Baihaqi, Abu Ya’la memberi tambahan pada bagian awalnya dari 
Abu Khaitsamah melalui sanad ini, cJT laij a&s &j>\ cdf I3J 


**✓ / * / * O ^ s S 

odf cdli loJ U £fd(Apabila engkau menjadi imam, maka 


ringankanlah. Jika engkau shalat sendirian maka panjangkan 
sebagaimana yang engkau kehendaki, dan pada setiap shalat ada 
bacaan). (A1 Hadits). 


ff 'fd {maka hal itu lebih baik) Dalam riwayat Habib A1 

Mu’allim dikatakan, J-ai' ff(maka itu lebih utama). Dalam hadits ini 

terdapat keterangan bahwa barangsiapa yang tidak membaca surah Al 
Faatihah, maka shalatnya tidak sah. Ini merupakan penguat hadits 
Ubadah yang telah disebutkan. Di samping itu, terdapat pula 
penjelasan tentang disukainya membaca surah atau ayat selain Al 
Faatihah pada shalat Subuh, shalat Jum’at serta pada dua rakaat 
pertama shalat-shalat lainnya. Inilah pendapat mayoritas ulama. 
Bahkan telah dinukil riwayat shahih dari sebagian sahabat bahwa 
hukumnya adalah wajib, seperti yang telah disebutkan dari Utsman 
bin Abi Al Ash. Pendapat inilah yang diikuti para ulama madzhab 
Hanafi serta Ibnu Kinanah dari madzhab Maliki. Kemudian Al Qadhi 
Al Farra' Al Hambali menukil dalam kitab Syarh Ash-Shaghir dari 
Imam Ahmad. Pendapat lainnya mengambil makna lahiriah hadits 


FATHUL BAARI — 505 

kampunj5sunnah.0rg 



Abu Hurairah, yaitu disukai membaca surah atau ayat ayat selain A1 
Faatihah pada semua rakaat, w allahu a'lam. 


105. Mengeraskan Bacaan dalam Shalat Fajar 


aO- (_<j"d s-lj j ( ^-d> cJlSj 

£ l ,«^ 
\yu 3 

' " »- 

Ummu Salamah berkata, “Aku Thawaf di belakang Manusia 
sedang Nabi shalat dan membaca surah Ath-Thuur.” 


in Jy ^!)i juji .-jii in ^3 <Jl£ ^ 

x ~ * 

^i^jt c^> L4iji ^ e cjLjf} c.yiji > 37, 

cJUjSj f-LfclJl jjp>- tj?)j ,Jsj“ 11C« :ijlLai ^ g*jS 

day ^ ni ydJi > ^3 fid jy- y : i ii .LJiJi da 
^jsij dy- taa y ajyaj dyo* i jj 

<* gifiJ " s Q s 6 'is o' Z 

Jt IjJ liWji .tiyUl 

✓ /■ ✓ 

^yyyL 3^3 yda <3d d dy 3^3 da 3 da d 

/■ / S S s 

(Jl>- aUIj ’1 _^ 5 La 5 aJ I(jtjii! I yuMJ Uis t J >,sjsJl 

iyjS ij) di 1 y&rj (jij- djjy^i . ft ulji dd 

(Sj^f d* a>f 3/3 aj itii ji ^4; ay. yrj nay y 


506 — FATHUL BAAHI 

kampungsunnah.org 




773. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Nabi SAW berangkat 
bersama sejumlah sahabatnya menuju ke pasar Ukazh, dan telah 
dihalangi antara syetan dengan berita dari langit, lalu dikirimkari 
untuk mereka bola api. Syetan kembali kepada kaumnya, maka 
mereka berkata, ‘Ada apa dengan kalian?’ Mereka menjawab, ‘Telah 
dihalangi antara kita dengan berita dari langit, dan dikirim bola api 
kepada kita’. Mereka berkata, ‘Tidaklah dihalangi antara kalian 
dengan berita dari langit kecuali karena sesuatu telah teijadi. 
Bertebaranlah kalian di bagian timur dan barat bumi, perhatikanlah 
apa yang telah menghalangi antara kalian dengan berita dari langit”. 
Maka, merekapun berangkat dan sebagiannya bergerak menuju 
Tihamah ke arah Nabi SAW yang saat itu berada di suatu kebun 
sedang menuju pasar Ukazh, dan beliau sedang shalat Fajaf 
mengimami para sahabatnya. Ketika mereka (syetan) mendengar 
[bacaan] A1 Qur'an, mereka pun memperhatikannya lalu berkata, 
‘Demi Allah, inilah yang menyebabkan dihalanginya antara kalian 
dengan berita dari langit’. Ketika kembali kepada kaumnya, mereka 
mengatakan, ‘ Wahai kaum kami sesungguhnya kami telah 
mendengarkan Al Qur'an yang menakjubkan. (Yang) memberi 
petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan 
kami benar-benar tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan 
Tuhan kami’. (Qs. Al Jin(72): 1-2). Maka Allah menurunkan kepada 
Nabi-Nya SAW, ‘ Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku’, hanya 
saja yang diwahyukan kepadanya adalah perkataan jin.” 


tlJ cJSwj 'ja\ llJ aIJLp 4U1 jjus ^Jl5I \'J> :Jli J>) ( j f- 

' If 

I s ^ o £ 9 q ' * 9 ' * £ 

a 4 UI (J^9 ^.SJ OU Jjl5) (L^j ctJjj OIS”" k*«) jA 


11 A. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Nabi SAW membaca apa- 
apa yang diperintahkan, dan diam pada tempat yang diperintahkan. 
‘Dan tidaklah Tuhanmu lupa’. (Qs. Maryam(19): 64) ‘ Sungguh telah 


FATHUL BAARI — 507 

kampungsunnah.org 



ada pada diri Rasulullah tauladan vans baik bagi kamu ’. ” (Q's. A1 
Ahzaab(33): 21) 


Keterangan Hadits : 


(Bab mengeraskan bacaan saat shalat Subuh ) Pada riwayat 
selain Abu Dzar dikatakan “shalat Fajar”, ini sesuai dengan judul bab 
terdahulu. Sedangkan riwayat Abu Dzar sepertinya mengisyaratkan 
bahwa shalat ini diberi nama keduanya (shalat Subuh dan shalat 
Fajar). 


if 


(Ummu Salamah berkata... dan seterusnya) Imam 


Bukhari menyebutkan beserta sanadnya di bab “Thawafhya Wanita” 
dalam pembahasan tentang “haji” melalui riwayat Malik, dari Abu A1 
Aswad, dari Urwah, dari Zainab, dari ibunya Ummu Salamah, dia 


berkata, — Ce>y> % of Lsl — *5si JLe> OjSCi 

Lj •dip «&! cJilaS :cJls .<i23j cJtj «tjj 


(Aku mengadu kepada Nabi SAW bahwa aku mengaduh sakit -yakni 
ia sedang menderita sakit- maka beliau bersabda, “Thawaflah engkau 
di belakang manusia dengan menaiki kendaraan. ” Ia berkata, “Aku 
pun thawaf saat itu, sedang Nabi SA W shalat. ”). (A1 Fladits). Di sini 
tidak dijelaskan bahwa shalat yang dilakukan saat itu adalah shalat 
Subuh. Namun hal ini dapat diketahui dalam riwayat lain yang akan 
disebutkan setelah enam bab kemudian, melalui jalur Yahya bin Abi 
Zakaria A1 Ghassani, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya dengan 

lafazh, p-Liss :d&(Beliau bersabda, “Apabila 


qamat untuk shalat Subuh telah dilakukan maka thawaflah ...”). 
Demikian juga yang diriwayatkan oleh A1 Ismaili melalui riwayat 
Hassan bin Ibrahim dari Hisyam. 


Adapun riwayat yang dinukil oleh Ibnu Khuzaimah melalui jalur 
Ibnu Wahab dari Malik, dan Ibnu Lahi’ah, semuanya dari Abu A1 
Aswad pada hadits ini, dia berkata, ^ \'Ju j»j :cJl l(Ia 

[Ummu Salamah] berkata “Dan beliau membaca pada shalat Isya' 
yang akhir. "). Riwayatnya termasuk syadz (ganjil). Saya kira lafazh 
yang diketengahkan adalah lafazh riwayat Ibnu Lahi’ah, sebab lafazh 
riwayat Ibnu Wahab telah diriwayatkan dalam kitab Al Muwaththa' 


508 ~ FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




dari Imam Malik, tanpa menentukan shalat yang dimaksud, 
sebagaimana diriwayatkan oleli sernua murid Imam Malik. Hal ini 
diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni melalui jalur-jalur yang sangat 
banyak. Di antaranya riwayat Ibnu Wahab di atas. 

Bila hal ini telah jelas, maka riwayat Ibnu Lahi’ah tidak dapat 
dijadikan hujjah bila tidak didukung oleh perawi lain. Lalu bagaimana 
apabila riwayatnya berbeda dengan perawi yang lain? Berdasarkan hal 
ini diketahui jawaban atas kritikan yang dinukil oleh Ibnu At-Tin dari 
sebagian ulama madzhab Maliki yang mengingkari bahwa shalat yang 
dimaksud adalah shalat Subuh. Mereka mengatakan, “Dalam hadits 
tidak ada keterangan yang menjelaskannya. Untuk itu lebih baik jika 
dikatakan bahwa shalat tersebut adalah shalat Sunah, karena thawaf 
tidak boleh dilakukan apabila imam sedang melakukan shalat fardhu.” 
Pemyataan ini merupakan penolakan terhadap hadits shahih tanpa 
alasan yang dapat diterima. Bahkan dari hadits ini diperoleh 
kesimpulan bolehnya melakukan apa yang dia katakan terlarang. 

Bahkan dari hadits ini diperoleh perincian sebag'ar berikut; 
apabila orang yang thawaf itu lewat di depan orang-orang yang sedang 
melaksanakan shalat, maka hendaknya dilarang atau dicegah. 
Sedangkan apabila ia tidak lewat di depan mereka, maka hal itu 
diperbolehkan. Adapun apa yang dilakukan Ummu Salamah adalah 
kondisi yang kedua, karena ia thawaf di belakang shaf (barisan) shalat. 

Melalui hadits ini disimpulkan bahwa shalat jamaah bukanlah 
kewajiban individual, kecuali apabila dikatakan bahwa Ummu 
Salamah saat itu sedang sakit sehingga diberi keringanan untuk tidak 
turut shalat berjamaah, atau dikatakan kewajiban tersebut khusus bagi 
laki-laki. Pembahasan selanjutnya akan disebutkan pada pembahasan 
tentang “haji”. 

Ibnu Rasyid berpendapat, “Dalam hadits Ummu Salamah tidak 
ada teks yang mendukung judul bab, yaitu tentang mengeraskan 
bacaan, kecuali apabila hal itu dipahami melalui metode istimbath 
(kesimpulan hukum). Sebab, perkataan Ummu Salamah ‘Aku thawaf 
di belakang manusia’ berkonsekuensi bahwa Nabi membacanya 
dengan bacaan yang keras. Begitu juga karena ia tidak mungkin 
mendengar bacaan dari belakang, kecuali apabila bacaan tersebut 
dikeraskan.” Ibnu Rasyid juga mengatakan, “Dari hadits ini dapat 


FATHUL BAARI — 509 

kampungsunnah.org 



disimpulkan tentang bolehnya menggunakan lafazh ‘membaca’, 
padahal yang dimaksud adalah ‘mengeraskan bacaan’.” 


Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas 
tentang kisah jin yang mendengar A1 Qur'an. Pembahasannya akan 
dijelaskan di tempatnya pada bagian tafsir. Sedangkan mengenai pasar 
Ukazh akan diterangkan pada pembahasan tentang “Haji” dari syarah 

o y t s , 

hadits Ibnu Abbas, cil Z(Ukazh termasuk salah 

satu pasar jahiliyah ). (A1 Hadits). 


Adapun konteks hadits tersebut di tempat ini dapat kita ketahui 

■»> SO SO s’* S * 

dari lafazh iS *OTyih iysUl» CJj <.ajjbwsL jij (dan 


beliau sedang shalat fajar mengimami para sahabatnya. Ketika 
mereka mendengar Al Qur'an, mereka pun memperhatikannya), 
dimana hal ini sangat jelas menyatakan bahwa bacaan saat itu 

dikeraskan. Lalu Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas, fy 


i /• ✓ 


OUT ail) (L~-J ClLj OVST lij) 'j»\ Uj c-Swj >i U-J jju .ij dllp <dil y«OS 
»» »* * 0 

Sjlil 4Jl ^ (Nabi SAW membaca apa-apa yang 


diperintahkan, berdiam pada tempat yang diperintahkan. “Dan 
tidaklah Tuhanmu lupa”. “Sungguh telah ada pada diri Rasulullah 
tauladan yang baik bagi kamu”). 


Letak kesesuaiannya dengan judul bab adalah penggunaan 
lafazh “membaca” dengan maksud “mengeraskan bacaan”. Hanya saja 
yang menjadi persoalan apakah shalat yang dimaksud di sini adalah 
shalat Subuh? Keterangannya dapat diketahui dari hadits sebelumnya. 
Seakan beliau mengatakan, “Pemyataan global di tempat ini 
dijelaskan secara rinci oleh hadits sebelumnya, sebab yang menjadi 
objek pembicaraan pada keduanya hanya satu. Demikian yang 
diisyaratkan oleh Ibnu Rasyid.” 


Mungkin pula maksud Imam Bukhari mengakhiri bab-bab 
tentang membaca dalam pembahasan shalat dengan hadits ini adalah 
untuk menunjukkan bahwa yang menjadi dasar dan pegangan dalam 
masalah tersebut adalah perbuatan Nabi SAW, dan tidak sepantasnya 
bagi seseorang untuk merubah apa yang dilakukan beliau SAW. 

Al Ismaili berkata, “Penyebutan hadits Ibnu Abbas di tempat ini 
menyalahi bacaan yang ditetapkan dalam shalat, karena madzhab Ibnu 


510 — FATHUL BAAR1 

kampungsunnah.org 



Abbas adalah tidak membaca (surah) dalam shalat-shalat sirriyah .” 
Perkataan ini dijawab bahwa hadits yang disebutkan oleh Imam 
Bukhari tidak menerangkan tentang tidak membaca [surah] dalam 
shalat sirriyah. Adapun Ibnu Abbas terkadang ragu-ragu dalam hal 
ini. Kadangkala ia menafikan bacaan, dan barangkali ia pemah pula 
menetapkan adanya bacaan. 


Keterangan dari Ibnu Abbas yang menafikan bacaan (surah) 
pada shalat-shalat sirriyah diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang 
lainnya melalui Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas dari pamannya, 
bahwasanya mereka masuk menemuinya seraya berkata kepadanya. 


otr :J3 .'*i : jis ?iij j f>; iL) dp %\ jd iii JdO «btr ji 

y y “ * y 

3j 'jA li Ijlp yi \j&(Apakah 


Rasulullah SAW membaca [surah] pada shalat Zhuhur dan Ashar? 
Beliau berkata, “Tidak. ” Dikatakan, “Barangkali beliau membaca 
dalam hatinya. ” Dia berkata, “Ini lebih buruk dari yang pertama, 
beliau adalah hamba yang diperintah untuk menyampaikan apa yang 
diperintahkan kepadanya. ”). 


Adapun keterangan dari Ibnu Abbas yang menunjukkan 
keraguannya telah diriwayatkan pula oleh Abu Daud dan Ath-Thabari 


dari riwayat Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Dia berkata, U 


Vi jptl' yi f'jA jjdj dp *5si [ Jip ill JjIjj otiri ts[sS(Aku tidak 


tahu apakah Rasulullah SAW membaca pada shalat Zhuhur dan 
Ashar atau tidak membaca). 


Keterangan bahwa Rasulullah SAW membaca pada kedua shalat 
tersebut telah dinukil oleh Khabbab dan Abu Qatadah serta selain 
keduanya seperti yang telah dijelaskan. Riwayat mereka haras lebih 
dikedepankan daripada riwayat-riwayat yang menafikannya, terlebih 
riwayat yang masih diragukan. Seakan-akan Imam Bukhari 
menyebutkan hadits di atas untuk mengalahkan hujjah Ibnu Abbas, 
sebab di sini Ibnu Abbas berhujjah dengan firman Allah SWT, 
“Sungguh telah ada pada diri Rasulullah taudalan yang baik bagi 
kamu ”. Untuk itu dikatakan kepadanya (Ibnu Abbas), bahwa 
Rasulullah SAW telah terbukti membaca dalam kedua shalat tersebut, 
maka kamu juga haras membaca. Wallahu a'lam. 


FATHUL BAARI — 511 

kampungsunnah.org 



Telah dinukil dari Ibnu Abbas keterangan yang menetapkan 
adanya bacaan pada shalat Zhuhur dan Ashar. Riwayat ini dinukil oleh 
Ayyub dari Abu A1 Aliyah A1 Barra', dia berkata, “Aku bertanya 
kepada Ibnu Abbas, apakah beliau membaca pada shalat Zhuhur dan 
Ashar?” Emu Abbas menjawab, “Dia di depanmu, bacalah darinya 
sedikit atau banyak.” (Diriwayatkan oleh Ibnu A1 Mundzir dan Ath- 
Thahawi serta selain keduanya). 


(aLJt ajOl ill Jjl»j ^ 015T oil) (CLi OIS' Uj) (Dan 


tidaklah Tuhanmu lupa -dan- sungguh telah ada hagi kamu pada diri 
Rasulullah tauladan yang baik). A1 Khaththabi berkata, “Maksudnya 
apabila Allah berkehendak untuk menurunkan penjelasan tentang 
shalat hingga seperti A1 Qur'an yang dibaca, niscaya Dia akan 
melakukannya. Namun Allah tidak melakukan hal itu bukan karena 
lupa, tetapi persoalan tersebut diserahkan kepada penjelasan Nabi-Nya 
SAW, lalu disyariatkan untuk mengikutinya.” A! Khaththabi juga 
mengatakan, tidak ada perbedaan bahwa perbuatan Nabi SAW untuk 
menjelaskan masalah yang mujmal (global) dalam A1 Qur'an adalah 
berindikasi wajib. 


106. Mengumpulkan Dua Surah Dalam Satu Rakaat, 
Membaca Akhir Surah, Satu Surah Sebelum Yang Satunya, 
dan Membaca Bagian Awal Surah 


jui-j iii- 4U1 l jLp ^iii ty ^1 4 uijip ^ Juj 

Sfc. ^ jf k J=~ gU' j 

35 ^ ' 0 o o ^ ^ ' i 0 ' } s > s 

(Jj “S*? 1 Or? 3*0* cs3 J** 

'j* 


512 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



<Cl ^S*3j jj _jl iwi-'oJj-j ^9j ^j'yi ^9 iyj 

.ll-£J 4-LC- 4lJl ( _ s v5j £-* 

Sjjw <Jli3! (^®J (JUj^/l jy? 4 jI - > j-*-— 1 - 8 I^Sj 

f * f /,* j B £ 0 ° * * , i ° , * ' " " 

^3 OwL>-i^ bjj *+1 c j o )y^*> ^y«^3 o-^Lxi JISJ 

ill L,l£f jr : 


Disebutkan dari Abdullah bin As-Sa'ib, “Nabi SAW membaca 
[surah] A1 Mu’minuun pada shalat Subuh, hingga ketika menyebut 
Musa dan Harun atau menyebut Isa beliau batuk lalu ruku’.” 

Umar membaca pada rakaat pertama seratus dua puluh ayat dari 
surah A1 Baqarah dan pada rakaat kedua membaca surah A1 Matsani. 

A1 Ahnaf membaca surah A1 Kahfi pada rakaat pertama dan 
membaca surah Yusuf atau Yuunus pada rakat kedua. Beliau 
menyebutkan telah shalat Subuh bersama Umar RA, maka Umar 
membaca keduanya (Surah Yuusuf dan Yuunus). 

Ibnu Mas’ud membaca empat puluh ayat dari surah A1 Anfaal, 
dan pada rakaat kedua satu surah di antara surah-surah AI Mufashshal. 

Qatadah berkata tentang seseorang yang membaca satu surah 
pada dua rakaat, atau mengul ang-ulang satu surah pada dua rakaat, 
“Semuanya adalah Kitabullah.” 


J ^ ^ ^ M ^ J & 

Aj tyL L*^ o^L^aJl SjLd5" ,f.LS J 

t * . i ° S * ' . 0 ✓ . 5f o * O 

C ~ I ^ ° • •* y ' f * I {j ' * I „ ' "'i 

(_> 6 4 ju 1 ( Jj) t_J ^ 331 

✓ / f s * £> 1 S S ^ ^ Q * t ^ * 0 & t ' } SQ ^ 

<s-Lgj dJjt :ljM-ai •udSo JiT ^3 dJJi olS j 

, ? . »-•' r -£ i^i • ' 0 f ^ 1 ./ ^ . 

c)i Wj ’j-' 5 -’ '- a r ‘c£" j& {Jr*" LgJi (jy 1 ^ 


FATHUL BAARI — 513 

kampungsunnah.org 




✓ } . S O S S 0 s s s s > s O 

Sift O oJ Jl ^ £ Q SO ^ S S S^* / | # s D ^ ^s ss s s s s 

cLLJj 01 ol L^Sjlio Ui U ;Jlii t(_£^ _y- > 3 ^s-JJ 

°jf \jkjTj ^ iff Dj y : l^lTj .^£7 j^b/■ Oj c'J& 

L' : JUi ^Jl fi-j & <&» y 5 ' ^ 

f Ji^ L 5 ^ O^*-^ h*j dAjL^w 3 ! 4 j iiijj*\j C« Ol Ohcuj C« 0"!>^3 

✓ «"' 

libl 04 ^- ttJLS3 .L^o-! ^1 ; 3 ^ • ( J5 7 oj^Ol oXs 

.&jl 


774. Dari Anas bin Malik RA, bahwa seorang laki-laki dari 
kalangan Anshar biasa menjadi imam di masjid Quba'. Setiap kali 
membaca surah untuk mereka pada shalat, dia membaca “ qul 
huwallahu ahacT hingga selesai, kemudian membaca satu surah lain 
bersamanya. Beliau melakukan hal itu pada setiap rakaat. Para sahabat 
berbicara dengannya mengenai hal itu, mereka mengatakan, 
“Sesungguhnya engkau memulai bacaan dengan surah ini, kemudian 
engkau melihat bahwa ia tidak cukup bagimu hingga engkau 
membaca surah lain. Entah engkau membacanya atau meninggalkan- 
nya lalu membaca yang lain.” Laki-laki itu berkata, “Aku tidak akaii 
meninggalkannya. Jika kalian mau aku mengimami kalian seperti itu, 
maka aku akan melakukannya. Namun jika kalian tidak senang, aku 
akan meninggalkan kalian.” Mereka melihat bahwa ia adalah orang 
yang lebih utama di antara mereka, dan mereka tidak suka diimami 
oleh orang lain. Ketika mereka didatangi oleh Nabi SAW, maka 
mereka rnengabarkan kepadanya tentang hal tersebut. Nabi SAW 
bersabda, “ Wahai fulan, apakah yang menghalangimu untuk 
melakukan apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabatmu, dan apakah 
yang menyebabkanmu senantiasa membaca surah ini pada setiap 
rakaat?” Laki-laki tersebut menjawab, “Sesungguhnya aku 
menyukainya.” Nabi SAW bersabda, “ Kecintaanmu kepadanya akan 
memasukkanmu ke dalam surga .” 


514 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



<y) Jl Ji'j 'i : Jli iy Ji jJJ> °yp 

" "* *# " ' 

^ O ^ ^ ^ & S fis ■* s s o ss&s^s^o ^ s * s s 

c-i^p Jd3 .yjJ\ x^ lii :JlB axZ"j ^j sJlUi o y :Jlii 

✓ ** 

y>p yii :j& b% {Lj k> k our Ji 

J 5 " cs? a? 


775. Dari Amr bin Murrah, dia berkata, “Aku mendengar Abu 
Wa'il bin Murrah berkata, bahwa seorang laki-laki datang kepada 
Ibnu Mas’ud dan berkata, ‘Aku membaca surah A1 Mufashshal tadi 
malam dalam satu rakaat’. Ibnu Mas’ud berkata, ‘Melantunkan bacaan 
seperti melantunkan syair. Sungguh aku tel ah mengetahui surah-surah 
serupa yang biasa dibaca oleh Nabi SAW, beliau menggandeng di 
antara surah-surah tersebut’. Lalu dia menyebutkan dua belas surah di 
antara surah-surah A1 Mufashshal, dan dua surah 79 dalam setiap satu 
rakaat”. 


Keterangan Had its : 

Bab ini mengandung empat persoalan. Adapun mengumpulkan 
antara dua surah telah ditunjukkan oleh makna lahiriah hadits Ibnu 
Mas’ud dan hadits Anas. Sedangkan membaca akhir surah disamakan 
dengan membaca bagian awal surah, dirnana letak persamaannya 
adalah bahwa keduanya rnempakan bagian surah. Mungkin juga 
berdasarkan perkataan, “Umar membaca seratus ayat surah A1 
Baqarah”. Lalu diperkuat oleh perkataan Qatadah, “Semuanya adalah 
Kitabullah”. Adapun mendahulukan satu surah atas surah lain (yakni 
menyalahi urutan surah dalam A) Qur'an) adalah berdasarkan hadits 
Anas serta perbuatan Umar, seperti yang diriwayatkan oleh A1 Ahnaf. 
Sedangkan membaca bagian awal surah adalah berdasarkan hadits 
Abdullah bin As-Sa'ib dan hadits Ibnu Mas’ud. 

jf^-3 (dan disebutkan dari Abdullah bin 

Sa ’ib ) Yakni Ibnu Abi As-Sa'ib Ash-Shaifi bin Abid bin Abdullah bin 
Umar bin Makhzum. Haditsnya disebutkan dengan sanad yang 

79 

Pada salah satu naskah terdapat tambahan, “Di antara surah-surah yang dimulai dengan haa 
miim.” 


FATHUL BAARI — 515 

kampungsunnah.org 







lengkap ( maushul) oleh Imam Muslim melalui jalur Ibnu Juraij. Dia 
berkata, “Aku mendengar Muhammad bin Abbad bin Ja’far berkata 
kepadaku, Abu Salamah bin Sufyan dan Abdullah bin Amr bin Al'Ash 
serta Abdullah bin A1 Musayyab A1 Abidi telah mengabarkan, 
semuanya dari Abdullah bin As-Sa'ib. Dia berkata, <&> JL? 


jf— Ojjlij y* ?JJ*** , J <uLp 

£^9 4lip 4)it OJbri —illp Juki ^JLii jSTi (Nabi 


SAW shalat mengimami kami pada shalat Subuh di Makkah. Beliau 
memulai bacaan dengan surah Al Mu’minuun, hingga menyebut 
“Musa wa Haruun ” -atau menyebut Isa, Muhammad bin Abbad ragu 
mengenai hal ini- beliau SAWbatuk, maka beliau ruku 


Dalam salah satu riwayat disebutkan, lafazh {maka beliau 

ruku’) tidak dicantumkan. Adapun perkataannya “Ibnu Amr bin Al 
Ash” merapakan kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian murid Ibnu 
Juraij. Kami telah meriwayatkannya dalam kitab Mushannaf 
Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dimana dikatakan, “Abdullah bin Amr 
Al Qari” dan inilah yang benar. 

Kemudian teijadi perbedaan mengenai sanadnya dari Ibnu 
Juraij. Ibnu Uyainah meriwayatkan dari beliau, dari Ibnu Abi 
Mulaikah, dari Abdullah bin As-Sa'ib yang dinukil oleh Ibnu Majah. 
Sementara Abu Ashim meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari 
Muhammad bin Abbad, dari Abu Salamah bin Sufyan (atau Sufyan 
bin Abi Salamah). Seakan-akan karena hal ini maka Imam Bukhari 
menukilnya dengan lafazh “disebutkan” (yakni suatu lafazh yang 
menunjukkan kelemahan riwayat- penerj.) namun sebenamya 
sanadnya dapat dijadikan hujjah. 

Imam An-Nawawi berkata, “Kalirnat ‘Ibnu Al Ash’ rnerupakan 
kesalahan menurut para pakar hadits. Perawi di sini bukhnlah 
Abdullah bin Amr bin Ash, sahabat yang terkenal. Bahkan ia adalah 
seorang tabi’in yang berasal dari Hijaz.” Beliau berkata pula, “Pada 
hadits ini terdapat keterangan bolehnya memutus bacaan dan 
membaca sebagian surah, tapi Imam Malik tidak menyukainya 
(makruh).” 

Timbul suatu tanggapan bahwa yang tidak disukai Imam Malik 
adalah memutuskan bacaan dengan sengaja, sementara dalam dalil ini 


516 — FATHUL BAAR1 

kampungsunnah.org 



secara lahiriah menyatakan beliau SAW memutuskan bacaaimya 
karena darurat, sehingga tidak dapat dijadikan dalil untuk menolak 
pendapatnya. Demikian juga menjadi bantahan bagi mereka yang 
menjadikannya sebagai dalil bahwa membaca sebagian ayat adalah 
tidak makruh hukumnya berdasarkan lafazh “hingga menyebut ‘musa 
dan harun’ atau menyebut ‘isa’,” dimana kedua lafazh ini berada di 
pertengahan ayat. 

Hanya saja hukum makruh tersebut tidak dapat ditetapkan 
kecuali berdasarkan dalil, sementara dalil-dalil yang memperbolehkan 
perbuatan tersebut cukup banyak. Dalam hadits Zaid bin Tsabit telah 
disebutkan bahwa Nabi SAW membaca surah A1 A’raaf dalam dua 
rakaat, tanpa menyinggung adanya kondisi darurat. Dalam kejadian ini 
menunjukkan —bolehnya— membaca awal dan akhir surah. 

Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad shahih dari Abu 
Bakar Ash-Shiddiq bahwa beliau mengimami para sahabat saat shalat 
Subuh dengan membaca surah A1 Baqarah yang dibagi dalam dua 
rakaat. Maka, ini merupakan ijma’ mereka. Lalu diriwayatkan oleh 
Muhammad bin Abdusalam A1 Khausyani melalui jalur Hasan A1 



& * of i ° ' * * 

pi i yQ lit yLai (Kami memerangi Khurasan dan 

bersama kami tiga ratus sahabat, maka salah seorang laki-laki di 
antara mereka mengimami kami dengan membaca beberapa ayat lalu 
ruku’). (Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dan menjadikannya sebagai 
hujjah). 

Ad-Daruquthni meriwayatkan dengan sanad yang akurat dari 
Ibnu Abbas, bahwa beliau (Ibnu Abbas) membaca A1 Faatihah dan 
satu ayat dalam surah A1 Baqarah, pada setiap rakaat”. 80 

pip alii (Nabi SAW batuk). Hal ini 

dijadikan dalil bahwa batuk tidak membatalkan shalat, apabila tidak 



80 Dalil lain yang mendukung pemyataan Ibnu Hajar tentang bolehnya membaca sebagian 
surah dalam shalat, adalah rrwayat yang dikutip Imam Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa Nabi 
SAW membaca dua ayat dari surah A1 Baqarah dan Aali ‘Imraan dalam dua rakaat Subuh, 
masing-masing; 3jli H'j ic 1 ST t’J'ji (Qs. A1 Baqarah(2): 1 36) dan tip JUS" J\ ijiu; Jif C ji 
fiP) P (Qs. Aali Imraan(3): 64). Apa yang boleh dilakukan dalam shalat sunah boleh pula 
dilakukan dalam shalat fardhu selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya, wallahu a’lam. 


FATHUL BAARI — 517 

kampungsunnah.org 




tertahankan lagi. Ar-Rafi’i berkata dalam kitab Syarh Al Musnad , 
“Riwayat ini dijadikan dalil bahwa surah Al Mu’minuun termasuk 
surah Makkiyah, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama.” Dia 
juga mengatakan, bagi yang tidak sependapat dapat mengatakan 
bahwa lafazh “di Makkah” adalah mungkin saat penaklukan kota 
tersebut atau ketika haji Wada’. 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan yang beliau 
kemukakan telah dinyatakan dengan tegas oleh An-Nasa'i dalam 
riwayatnya, dimana dia berkata, “Pada saat penaklukan kota Makkah.” 

Dari hadits di atas disimpulkan bahwa menghentikan bacaan 
karena batuk atau yang sepertinya lebih baik daripada terns 
membacanya sambil batuk dan mendehem-dehem. Meskipun hal ini 
berakibat memperpendek bacaan yang hendak dipanjangkan. 

■M ... ’y>s- \Jj (Umar membaca... dan seterusnya) Sanadnya 

disebutkan dengan lengkap ( maushul ) oleh Ibnu Abi Syaibah melalui 
jalur Abu Rafi’. Dia berkata, “Biasanya Umar membaca pada shalat 
Subuh seratus ayat dalam surah Al Baqarah, lalu mengikutinya dengan 
surah Al Matsani.” Al Matsani adalah surah yang tidak sampai seratus 
ayat, atau sampai jumlah tersebut. 81 Sebagian lagi mengatakan selairi 
tujuh surah yang panjang hingga batas Al Mufashshal. Ada pula yang 
mengatakan dinamakan Al Matsani karena ia menjadi yang kedua 
setelah surah yang tujuh, dan Al Faatihah dinamakan As-Sab’ul 
Matsani karena diiringi oleh surah kedua dalam setiap shalat. Adapun 

yang dimaksud firman Allah SWT dalam surah Al Hijr ayat 87, J&j 

<v> '6£j\(Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 

tujuh ayat daripada Al Matsani ) adalah surah Al Faatihah, dan 
dikatakan pula selain itu. 

(dan Al Ahnaf membaca) Sanad riwayat ini 

disebutkan dengan lengkap (maushul) oleh la’far Al Firyabi dalam 
kitabnya Ash-Shalat, melalui riwayat Abdullah bin Syaqiq. Dia 
berkata, “Al Ahnaf shalat mengimami kami...” Lalu beliau 
menyebutkan hadits di atas, seraya mengatakan, “Pada rakaat kedua 


81 Kalimat ini tidak tereantum dalam manuksrip, dan barangkali tidak di cantumkan lebih 
tepat. Wallahu a 'lam. 


518 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




membaca surah Yunus”, tanpa ragu-ragu. Lalu ia berkata, “Beliau 
menyatakan telah shalat di belakang Umar seperti itu.” Abu Nu’aim 
juga meriwayatkan dari jalur ini dalam kitab Al Mustakhraj. 

ijiLi jjt \'jj ([Ibnu Mas’ud membaca) Sanadnya disebutkan 

dengan lengkap ( maushul) oleh Abdurrazzaq dengan lafazh yang sama 
dari riwayat Abdurrahman bin Yazid An-Nakha’i dari Ibnu Mas’ud. 
Lalu Abdurrazzaq meriwayatkan pula bersama Sa’id bin Manshur 

melalui jalur lain dari Abdurrazzaq 82 dengan lafazh, 

^*jj) {Beliau memulai bacaan dengan surah Al Anfaal hingga 

sampai pada ayat “wa ni’ma an-nashiir ") (Qs. Al Anfaal(8): 40). 
Batas ini merupakan awal dari empat puluh ayat, rnaka kedua riwayat 
itu tampak serasi. 

Berdasarkan keterangan ini diketahui bahwa Ibnu Mas’ud 
membaca empat puluh ayat, dimulai dari ayat pertama. Dengan 
demikian, tertolaklah pendapat yang menjadikannya sebagai dalil 
bolehnya membaca bagian akhir surah. Berbeda dengan atsar dari 
Umar, dimana petunjuk ke arah itu rnasih dimungkinkan. 

Ibnu At-Tin berkata, “Jika kita tidak mengambil dalil tentang 
bolehnya membaca bagian akhir surah dari atsar Umar dan Ibnu 
Mas’ud, in aka berarti Imam Bukhari tidak menyebutkan dalil tentang 
itu.” Bahkan telah luput darinya apa yang telah kami katakan 
terdaliulu, bahwa dalil mengenai masalah ini adalah menyamakannya 
dengan membaca awal surah, dan pendapat ini dikuatkan dengan 
perkataan Qatadah. 

/ ^ * 

5il3 Jtij {dan Qatadah berkata) Sanadnya disebutkan dengan 

lengkap {maushul) oleh Abdurrazzaq. Adapun Qatadah adalah seorang 
tabi’in junior, perkataannya butuh pada dalil dan tidak dapat dijadikan 
dalil. Hanya saja yang diinginkan oleh Imam Bukhari darinya adalah 
perkataannya “Semuanya Kitabullah”, dimana kesimpulan yang 
diambil darinya adalah bolehnya semua yang disebutkan pada judul 
bab. Adapun perkataan Qatadah tentang mengulang-ulang suatu surah 
tidak disinggung oleh Imam Bukhari pada judul bab. 


82 

Dalam manuksrip tertulis “Abdurrahman”. 


FATHUL BAARI — 519 

kampungsunnah.org 




Ibnu Rasyid berkata, “Barangkali Imam Bukhari tidak 
sependapat, berdasarkan apa yang ia nukil dari sebagian ulama bahwa 
hal itu makruh hukumnya.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pemyataan ini kurang tepat, karena 
Imam Bukhari tidak memperhatikan alasan seperti ini bila telah ada 
dalil yang shahih. Az-Zain bin A1 Manayyar berkata, “Imam Malik 
berpendapat agar orang yang shalat membaca satu surah untuk setiap 
rakaat, seperti dikatakan oleh Ibnu Umar “Bagi setiap surah memiliki 
hak terhadap ruku’ dan sujud”. Beliau mengatakan, “Satu surah tidak 
dapat dibagi untuk dua rakaat, tidak boleh pula membaca sebagiaimya 
serta meninggalkan yang lain. Di samping itu, tidak diperbolehkan 
membaca surah secara tidak beraturan sebagaimana urutan dalam 
mushaf. Apabila seseorang melakukan semua hal tersebut, maka 
shalatnya tidak batal, namun ia telah menyelisihi yang lebih utama. 
Semua yang disebutkan oleh Imam Bukhari tidaklah menyalahi apa 
yang dikatakan oleh Imam Malik, sebab apa yang disebutkannya 
dipahami untuk menjelaskan bahwa yang demikian diperbolehkan.” 

Hadits Ibnu Mas’ud menunjukkan tentang membaca dua surah 
dalam satu rakaat, seperti yang akan dibahas. A1 Baihaqi menukil 
dalam Al Manaqib Asy-Syafi’i, bahwa yang demikian hukumnya 
mustahab (disukai). Adapun selain itu termasuk menyalahi perbuatan 
yang lebih utama, dan ini juga merupakan madzhab Syafi’i. Telah 
dinukil pendapat dari Imam Ahmad dan Hanafi bahwa membaca surah 
tidak berurutan seperti urutan dalam Al Qur'an adalah makruh 
hukumnya. 

Dalam hal ini teijadi perbedaan pendapat; apakah urutan surah 
yang disebutkan oleh para sahabat berdasarkan petunjuk langsung dari 
Nabi SAW atau hanya berdasarkan ijtihad mereka? 

Al Qadhi Abu Bakar berpendapat bahwa yang benar adalah 
yang kedua. Sedangkan urutan ayat adalah berdasarkan petunjuk 
wahyu tanpa diperselisihkan. 

Ibnu Al Manayyar berpendapat bahwa mengulang-ulang satu 
surah adalah lebih ringan daripada membagi satu surah dalam dua 
rakaat, karena ayat-ayat dalam satu surah sangat berkaitan erat satu 
sama lainnya, sehingga orang yang memutuskan bacaannya tidak 
sama apabila ia membacanya hingga akhir surah. Apabila ia berhenti 
pada kalimat yang tidak sempuma, maka hukum makruhnya sangat 


520 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



jelas. Sedangkan apabila ia berhenti pada kalimat yang sempuma, 
maka cukup jelas hal ini menyalahi perbuatan yang lebih utama. 


Dalara pembahasan Thaharah (bersuci) disebutkan tentang 
kisah A1 Anshari yang dipanah oleh musuh, namun ia tidak 
memutuskan shalatnya, dia berkata, l^aSt 01 cJ*l'y^ cJs(Aku 

sedang membaca satu surah maka aku tidak suka untuk 
memutuskannya), Nabi SAW menyetujui sikapnya tersebut. 

ii' Jlij (Ubaidillah bin Umar berkata) Yakni Ibnil 

Hafsh bin Ashim. Haditsnya ini disebutkan beserta sanadnya oleh 
Imam At-Tirmidzi dan A1 Bazzar dari Imam Bukhari, dari Ismail bin 
Abu Uwais dan A1 Baihaqi melalui riwayat Muharriz bin Salamah, 
keduanya dari Abdul Aziz Ad-Darawardi dari Ubaidillah bin Umar. 


At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih gharib, dari 
hadits Ubaidillah, dari Tsabit.” Beliau berkata pula, “Mubarak bin 
Fadhalah meriwayatkan dari Tsabit seraya menyebutkan bagian 
akhimya. Demikian pula Ath-Thabrani menyebutkan dalam kitabnya 
Al Ausath bahwasanya Ad-Darawardi menyendiri dalam 
meri wayatkann ya dari Ubaidillah. Kemudian Ad-Daruquthni 
menyebutkan di dalam kitab Al Hal bahwa Hammad bin Salamah 
berbeda dengan Ubaidillah dalam sanadnya, dimana ia meriwayatkan 
dari Tsabit dari Habib bin Sabi 5 ah melalui jalur mursal. Lalu dia 
berkata, ‘Ini lebih mendekati kebenaran, hanya saja beliau mendukung 
riwayat tersebut karena Hammad bin Salamah lebih diprioritaskan 
daripada Tsabit. Akan tetapi Ubaidillali bin Umar seorang pakar yang 
dapat dijadikan pegangan, dan dia disepakati oleh Mubarak dalam 
sanadnya, maka ada kemungkinan Tsabit telah menerima riwayat ini 
dari dua orang syaikh’.” 


f 9 ^ 6 t £ ji i 0 * % * * 

s.\3 ^ p& f. jCa!"s!t j* J-rj els' {seorang laki-laki dari 


kalangan Anshar biasa mengimami mereka di masjid Quba). Beliau 
adalah Kultsum bin Al Hidm, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Mandah 
dalam pembahasan tentang “Tauhid” melalui jalur Abu Shalih dari 
Ibnu Abbas, demikian juga yang disebutkan oleh sebagian perawi. Al 
Hidm berasal dari Bani Amr bin Auf, penduduk di Quba. Di sinilah 


83 Telah disebutkan dalil-dalil yang menyatakan bahwa membagi satu surah dalam dua rakaat 
adalah tidak makruh hukumnya. 


FATHUL BAARI — 521 

kampungsunnah.org 




Nabi SAW singgah ketika melewati Quba dalam perjalanan hijrah ke 
Madinah. 

Menentukan bahwa laki-laki yang dimaksud adalah Kultsum bin 
A1 Hidm, adalab pendapat yang perlu dipertanyakan, karena dalam 
hadits Aisyah mengenai kisah ini dijelaskan bahwa orang itu adalah 
pemimpin suatu pasukan. Sementara Kultsum bin A1 Hidm wafat pada 
masa-masa awal kedatangan Nabi SAW ke Madinah, seperti 
dikatakan oleh Ath-Thabari dan selainnya di antara penulis kitab-kitab 
Al Maghazi (peperangan), di mana saat itu sebelum ada pengiriman 
pasukan-pasukan eskpedisi. Kemudian saya melihat tulisan tangan 
sebagian orang yang membahas perawi kitab Al Umdah, dim an a. di 
sana terdapat Kultsum bin Zahdam, lalu dinisbatkan kepada Ibnu 
Mandah. Akan tetapi aku melihat pula tulisan tangan Al Hafizh 
Rasyiduddin Al Aththar di catatan kaki kitab Al Mubhamat oleh Al 
Khatib yang dinukil dari kitab Shifat At-Tashawwuf oleh Ibnu Thahir; 
Abdul Wahhab bin Abi Abdullah bin Mandah telah menceritakan 
kepada kami dari bapaknya, lalu beliau menamainya Kurz bin 
Zahdam. Wallahu a'lam. 

Berdasarkan hal ini maka yang menjadi imam di masjid Quba 
bukanlah pemimpin pasukan. Yang mengindikasikan adanya 
perbedaan adalah bahwa dalam riwayat di bab ini beliau memulai 
bacaan “qul huwallahu ahad”, sedangkan pemimpin pasukan menutup 
bacaannya dengan surah tersebut. Di tempat ini disebutkan bahwa 
beliau membacanya pada setiap rakaat, sementara pada kisah yang 
satunya perkara ini tidak dinyatakan dengan jelas. 

Dalam kisah ini dikatakan bahwa Nabi SAW bertanya 
kepadanya, sedangkan dalam kisah pemimpin pasukan dinyatakan 
bahwa dia yang memerintahkan kepada sahabatnya untuk bertanya 
kepada Nabi SAW. Dalam kisah ini juga dinyatakan bahwa ia 
menyukai surah tersebut, maka Rasulullah SAW memberi kabar 
gembira kepadanya dengan surga. Sedangkan pada kisah pemimpin 
pasukan dinyatakan bahwa ia berkata, “Sesungguhnya surah itu 
mengandung sifat Sang Rahman, maka Nabi SAW memberi kabar 
gembira kepadanya bahwa ia dicintai oleh Allah SWT.” Namun 
semua perbedaan ini mungkin dapat dikompromikan kalau bukan 
karena apa yang telah disebutkan terdahulu bahwa Kultsum bin Al 
Hidm wafat sebelum adanya pengiriman pasukan (ekspedisi). 


522 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Adapun orang yang menafsirkan bahwa ia adalah Qatadah bin 
An-Nu’man sangallah jauh dari yang sesungguhnya, karena dalam 
kisah Qatadah disebutkan bahwa ia membacanya di malam hari seraya 
mengulang-ulang dan tidak ada keterangan bahwa ia membacanya 
saat menjadi imam, baik saat safar maupun mukim, serta tidak ada 
pula penjelasan bahwa ia ditanya mengenai hal itu lalu diberi kabar 
gembira, seperti yang akan disebutkan dengan jelas dalam 
pembahasan tentang Fadha'il Al Qur'an (keutamaan A1 Qur'an). 
Sedangkan hadits Aisyah yang telah kami sitir di atas disebutkan oleh 
Imam Bukhari di bagian awal kitab tentang “Tauhid” seperti yang 
akan dijelaskan, insya Allah. 

(Oj-I JjJl ja Ji) o (memulai bacaan dengan Qul Huwallahu 

Ahad) Lafazh ini dijadikan pegangan oleh mereka yang tidak 
mewajibkan membaca Al Faatihah. Tapi dapat dijawab dengan 
mengatakan, bahwa perawi hadits sengaja tidak menyebutkan bacaan 
Al Faatihah, sebab hal itu telah diketahui dan telah menjadi keharusan 
untuk membacanya. Maka maknanya adalah; beliau memulai 
membaca surah tersebut setelah membaca Al Faatihah. Atau yang 
demikian berlangsung sebelum ada dalil yang mensyaratkan membaca 
Al Faatihah dalam shalat. 

(para sahabatnya berbincang dengannya ) Dari sini 

tampak bahwa perbuatannya itu tidak seperti perbuatan Nabi SAW 
yang biasa mereka ketahui. 

ol (dan mereka tidak suka orang lain 

mengimami mereka) baik karena kedudukannya yang merupakan 
orang yang lebih utama di antara mereka seperti disebutkan dalam 
hadits, atau karena Nabi SAW yang menunjuknya. 

aj t; \*(apa yang diperintahkan kepadamu oleh 

sahabat-sahabatmu) Yakni apa yang dikatakan oleh mereka 
kepadamu. Yang dimaksud bukanlah kalimat perintah, namun hal ini 
hanya disimpulkan dari pemyataan mereka yang memberi pilihan, 
seakan-akan mereka mengatakan; “Lakukanlah ini atau itu”. 

Uj \*(apa yang menghalangimu dan apa yang 

mendorongmu ) Nabi SAW bertanya kepadanya dua hal, dan ia 

FATHUL BAARI — 523 

kampungsunnah.org 



menjawab dengan perkataannya “sesungguhnya aku menyukainya”. 
Ini adalah jawaban bagi pertanyaan kedua namun berkonsekuensi 
sebagai jawaban bagi pertanyaan pertama, dengan memasukkan 
perkara lain kepadanya, yakni menegakkan Snnnah yang telah dikenal 
saat shalat. Adapun faktor yang menghalanginya adalah kecintaan dan 
perintah yang telah dikenal. Sedangkan faktor yang mendorongnya 
untuk melakukan adalah kecintaan semata. 

Sikap Nabi SAW yang memberi kabar gembira kepadanya 
dengan surga menunjukkan bahwa beliau ridha atas perbuatannya. 

Adapun penggunaan kata kerja lampau (memasukkanmu) 

padahal proses masuk surga akan berlangsung kemudian, adalah 
menunjukkan bahwa hal itu benar-benar teijadi. 

Ibnu A1 Manayyar berkata, “Dalam hadits ini diterangkan bahwa 
maksud yang ada dapat merubah hukum suatu perbuatan, sebab 
apabila orang itu menjawab bahwa yang menyebabkannya untuk 
mengulang-ulangi surah tersebut karena tidak menghafal surah lain, 
kemungkinan Nabi SAW akan memerintahkannya menghafal surah- 
surah yang lain. Namun dia beralasan bahwa apa yang dilakukannya 
adalah karena kecintaannya, sehingga tampaklah kemumian niatnya, 
dan Nabi SAW pun membenarkan tindakannya.” Dia juga 
berpendapat bahwa di sini terdapat dalil bolehnya mengkhususkan 
sebagian Al Qur'an untuk menjadi kecenderungan hati serta 
senantiasa dibaca, dan ini tidak dianggap mengabaikan yang lainnya. 
Dalam hadits ini juga terdapat indikasi bahwa surah Al Ikhlas 
termasuk surah-surah Makiyah. 

Jkj f.\sr (seorang laki-laki datang kepada Ibnu 

Mas ’ud) Beliau adalah Nahik bin Sinan Al Bajli. Namanya disebutkan 
oleh Manshur dalam riwayatnya dari Abu Wa'il yang dikutip oleh 
Imam Muslim. Riwayat ini akan disebutkan pula melalui jalur lain. 

Jwaiih o \j> (aku membaca Al Mufashshal) Telah disebutkan 

terdahulu bahwa ia dimulai dari surah Qaaf hingga surah terakhir 
dalam Al Qur'an, menurut pendapat yang shahih (benar). Dinamakan 
Mufashshal (texpisah-pisah), karena banyaknya pemisahan afitara 
surah dengan basmalah, menurut pendapat yang shahih (benar) pula. 


524 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Perkataan laki-laki di hadits ini, “Aku membaca Al 
Mufashshar, memiliki sebab tersendiri seperti dijelaskan oleh Imam 
Muslim di bagian awal haditsnya dari riwayat Waki’, dari A1 A’masy, 
dari Abu Wa’il. Dia berkata, bahwa seorang laki-laki yang bemama 
Nahik bin Sinan datang kepada Abdullah seraya berkata, “Wahai Abu 
Abdurrahman, bagaimana engkau membaca ayat ini ‘win maa'in 
ghairi aasin ataukah ‘ ghairi yaasin Abdullah berkata, “Semuanya 
adalah Al Qur'an, aku mengumpulkan selain daripada ini.” Laki-laki 
tersebut berkata, “Sesungguhnya aku membaca Al Mufashshal dalam 
satu rakaat.” 


iii (melantunkan ) Maksudnya terlalu cepat membaca. Beliau 


berkata demikian karena cara mereka melantunkan syair adalah seperti 

<s> 

itu. Lalu Imam Muslim member! tambahan dalam riwayat Waki’, 01 


C W / / > / ^ . . 


oTyijl Ojjjij ^^(Sesungguhnya beberapa kaum 


membaca Al Qur 'an tapi tidak melewati tenggorokan mereka). Imam 
Ahmad memberi tambahan pula dalam riwayatnya dari Abu 

Muawiyah dan Ishaq, dari Isa bin Yunus dari Al A’masy, lit 

O S CSC 

git ii v_Jili gi (Akan tetapi apabila tertanam dan meresap dalam 

hati niscaya akan bermanfaat). Hadits ini juga terdapat dalam riwayat 
Imam Muslim tanpa lafazh “bermanfaat”. 


'J\^\ cJi'jk JiJ (Sungguh aku telah mengetahui surah-surah 


serupa ) Yakni surah-surah yang mirip dari segi maknanya, seperti 
nasihat, hukum, atau ldsah-kisah. Bukan serupa dalam jumlah 
ayatnya, sebagaimana akan tampak dari penyebutan surah-surah yang 
dimaksud. Ath-Thabari berkata, “Dahulu aku mengira yang dimaksud 
adalah sama panjangnya, hingga aku membanding-bandingkan antara 
surah-surah tersebut maka aku dapati tidak sama panjangnya.” 


o t * ~~ o f ° * ee 

cK Jt <*—*■ j* J* i'jjL 'JiJi f- (dua puluh 


surah dari Al Mufashshal dan dua surah dari Alif laam haa miim ” 
pada setiap rakaat) Dalam pembahasan tentang Fadha'il Al Qur'an 
(keutamaan Al Qur'an) melalui riwayat Washil dari Abu Wa'il 


” 4 Perkataannya “tanpa lafazh ‘bermanfaat’,” merupakan kekeliruan Ibnu Hajar rahimahullah, 
bahkan lafazh ini tercantum pula dalam Shahih Muslim. Wallahu a lam. 


FATHUL BAARI — 525 

kampungsunnah.org 




disebutkan, delapan belas surah dari Al Mufashshal dan dua surah dan 
“haa miim". Kemudian dijelaskan dalam riwayat Abu Hamzah dari Ai 
A’masy bahwa lafazh “dua puluh surah” sesungguhnya didengar oleh 
Abu Wa'il dari Alqamah dari Abdullah. Adapun lafazhnya, “Abdullah 
berdiri dan masuklah Alqamah bersamanya. Kemudian ia keluar dan 
kami bertanya kepadanya, maka beliau berkata, ‘Dua puluh surah dari 
Ai Mufashshal sesuai susunan surah versi Ibnu Mas’ud, yang terakhir 
adalah haa miim Ad-Dhukhan dan Amma yatasaa 'aluun 

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah melalui jalur Abu Khalid AI 
Ahmar dari AI A’masy sama seperti itu, namun diberi tambahan, “Al 
A’masy berkata, ‘Yang pertama adalah surah Ar-Rahmaan dam yang 
terakhir adalah surah Ad-Dukhaan Setelah itu beliau 
menyebutkannya satu-persatu. Demikian pula disebutkan satu-persatu 
oleh Ishaq dalam riwayatnya dari Alqamah dan Al Aswad dari 
Abdullah, seperti dikutip oleh Abu Daud yang bersambung langsung 
dengan hadits setelah lafazh “Biasa membaca dua surah serupa pada 
satu rakaat; Ar-Rahmaan dan An-Najm pada satu rakaat, Iqtarabat 
dan Al Haaqqah pada satu rakaat, Adz-Dzaariyaat dan Ath-Thuur 
pada satu rakaat, Al Waaqi’ah dan Nuun pada satu rakaat, Sa'aia dan 
An-Naazi’aat pada satu rakaat, Wailul lilmuthafllfiin dan ‘Abasa 
pada satu rakaat, AI Muddatstsir dan AI Muzzammil pada satu 
rakaat, Hal Ataaa dan Laa Uqsimu pada satu rakaat, Amma 
Yatasaa’aluun dan Al Mursalaat pada satu rakaat, serta 
Idzaasysyamsu Kuwwirat dan Ad-Dukhkhan pada satu rakaat”. 
Demikian dalam riwayat Abu Daud, adapun riwayat selain beliau 
sama seperti tadi, hanya saja lafazh “pada satu rakaat” tidak satu pun 
yang dicantumkan. Di samping itu surah keempat disebutkan sebelum 
surah ketiga, dan surah kesepuluh disebutkan sebelum surah 
kesembilan, namun tidak ada perbedaan dalam hal pasangan surah- 
surah tersebut. Kemudian disebutkan pula satu-persatu oleh 
Muhammad bin Salamah bin Kuhail dari bapaknya, dari Abu Wa’il 
yang dikutip oleh Ath-Thabrani, akan tetapi ia mendahulukan 
sebagian surah dan mengakhirkan yang lainnya, serta tidak 
meneantumkan sebagiannya. Muhammad bin Salamah adalah seorang 
perawi yang lemah riwayatnya. 

Berdasarkan ini dapat diketahui bahwa perkataannya dalam 
riwayat Washil “Dan dua surah dari Haa Miim ”, merupakan perkara 
musykil, karena tidak ada perbedaan riwayat bahwa di antara dua 


526 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



puluh surah tersebut tidak ada surah yang tergolong “Haa Miim” 
kecuali “Ad-Dukhaan”. Untuk itu lafazh ini dipahami dalam konteks 
urn urn, atau ada lafazh yang tidak dicantumkan, yang mana 
seharusnya; “Dan dua surah, salah satunya adalah ‘haa miim’,” 
Demikian pula kalimat dalam riwayat Abu Hamzah, “ Yang terakhir 
adalah 'Haa Miim Dukhaan’ dan 'Amma Yatasaa ’aluun f termasuk 
perkara musykil, sebab surah “Haa Miim Dukhaan” merupakan surah 
terakhir yang disebutkan dalam semua riwayat. Adapun surah “ Amma 
Yatasaa'aluun’’ pada riwayat Abu Khalid ditempatkan pada urutan 
ketujuh belas, sedangkan dalam riwayat Abu Ishaq ditempatkan pada 
urutan kedelapan belas. Seakan-akan lafazh riwayat Abu Hamzah 
tidak bermaksud menyatakan dengan tepat, namun sekedar mendekati 
makna yang dikehendaki. Di samping itu, surah “ Amma 
Yatasaa ’aluun” secara umum dibaca pada dua rakaat terakhir. 

Melalui hal ini diketahui bahwa lafazh hadits di bab ini “ Dua 
puluh surah dari Al MufashshaF adalah pemyataan yang berlebihan, 
sebab surah Ad-Dukhan tidak termasuk surah Al Mufashshal. Oleh 
karena itu, dalam riwayat Washil surah tersebut dipisahkan dari surah- 
surah Al Mufashshal. Hanya saja kalimat tadi diterima sebagaimana 
indikasinya bila ditinjau dari salah satu pandangan tentang batasan Al 
Mufashshal, seperti dijelaskan terdahulu dan sebagaimana akan 
diterangkan pula di kitab Fadha 'il Al Qur'an (keutamaan Al Qur'an). 

Pelaiaran yang dapat diambil : 

Hadits ini mengandung beberapa pelajaran, di antaranya: 

1. Tidak disukainya membaca terlalu cepat, karena ini menafikan 
sikap yang seharusnya dilakukan dalam membaca Al Qur'an, 
yaitu meresapi dan memikirkan makna-maknanya. Dalam hal ini 
tidak ada perbedaan pendapat tentang bolehnya membaca tanpa 
merenungkannya, hanya saja bacaan yang disertai perenungan 
lebih besar pahalanya. 

2. Boleh memperpanjang rakaat terakhir daripada rakaat 
sebelumnya. 

Hadits ini merupakan riwayat maushul yang pertama beliau 
sebutkan pada bab di atas. Oleh sebab itu. Imam Bukhari memulai 
judul bab dengan kandungan hadits ini. Lalu dalam hadits ini terdapat 


FATHUL BAARI — 527 

kampungsunnah.org 




konteks yang jelas dengan judul bab, yakni mengumpulkan beberapa 
surah dalam satu rakaat. Karena apabila diperbolehkan membaca dua 
surah dalam satu rakaat, maka tentu diperbolehkan pula lebih dari itu. 

Telah diriwayatkan oleh Abu Baud serta di-shahih-km oleh 
Ibnu Khuzaimah melalui jalur Abdullah bin Syaqiq, dia berkata,‘ 4 ‘AJcu 
bertanya kepada Aisyah, ‘Apakah Rasulullah SAW mengumpulkan 
antara surah-surah?’ Beliau menjawab, ‘Benar, di antara surah-surah 
Al MufashshaV 

Riwayat ini tidak bertentangan dengan riwayat yang akan 
disebutkan dalam kitab tentang “Tahajud”, bahwa beliau SAW 
mengumpulkan antara surah Al Baqarah dengan surah lain di antara 
surah-surah yang panjang, karena ini sangat jarang teijadi. 

Al Qadhi Iyadh berkata, “Dalam hadits Ibnu Mas’ud terdapat 
keterangan bahwa kadar tersebut merupakan kadar bacaan beliau 
SAW secara umum. Adapun bacaan beliau SAW yang panjang adalah 
disebabkan merenungi dan meresapi makna ayat yang dibaea. 
Sedangkan riwayat yang menyatakan beliau SAW membaca surah Al 
Baqarah dan yang lainnya pada satu rakaat, merupakan perkara yang 
jarang teijadi.” 

Saya (Ibnu Hajax) katakan, tidak ada dalam hadits Ibnu Mas’ud 
indikasi bahwa Nabi SAW melakukan perbuatan itu terus-menerus, 
bahkan yang dapat dipahami bahwa beliau SAW menyambung antara 
surah-surah Al Mufashshal apabila membaeanya. Lalu dalam hadits 
ini terdapat kesesuaian dengan perkataan Aisyah dan Ibnu Abbas, 
bahwa shalat beliau SAW di malam hari itu sepuluh rakaat selain 
shalat witir. Juga terdapat keterangan yang mendukung perkataan Al 
Qadhi Abu Bakar, bahwa penempatan urutan surah bersumber dari 
ijtihad sahabat, sebab urutan surah menurut versi Ibnu Mas’ud di atas 
menyalahi urutan surah dalam mushaf Utsman. Persoalan ini akan 
dijelaskan pada bab tersendiri dalam kitab tentang fadha'il Al Qur'an 
(keutamaan Al Qur'an), insya Allah. 


528 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



107. Membaca Surah AI Faatihah Pada Dua Rakaat 

Terakhir 


I 'yu OlS" aIIp 4JJI jCp ot 4^1 ^p oSlii ^ Jji JuP ^p 

o3j^' ls? Ji 

^r> j Si l. JjNi ^r> ^ j53 iiLiJj v i§ji 

?t^vaJl ^9 ^a*Jl ^9 .«LjL)! 


776. Dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari bapaknya, 
bahwasanya Nabi SAW biasa membaca pada shalat Zhuhur di dua 
rakaat pertama dengan Ummul Kitab (Al Faatihah) dan dua surah, lalu 
pada dua rakaat terakhir membaca Ummul Kitab. Beliau 
memperdengarkan ayat sesekali kepada kami. Beliau memperpanjang 
rakaat pertama melebihi rakaat kedua, demikian pula yang beliau 
lakukan pada shalat Ashar dan shalat Subuh. 


Keterangan H adits : 

(Bab membaca surah Al Faatihah pada dua rakat terakhir) 
Yakni tanpa membaca —ayat atau surah lain— selain Al Faatihah. 
Lalu beliau tidak menyinggung shalat Maghrib untuk menyesuaikan 
dengan lafazh hadits, meski hukumnya sama seperti hukum dua rakaat 
terakhir dari shalat-shalat yang empat rakaat. Namun ada 
kemungkinan beliau tidak menyebutkan hukum rakaat ketiga shalat 
Maghrib, karena riwayat yang dinukil oleh Imam Malik melalui Ash- 
Shanabihi menyebutkan bahwa ia mendengar Abu Bakar Ash-Shiddiq 

"o *t t % ' si, 

membaca ayat —dalam surah Aali ‘Imraan ayat 8— l2yiS ^ **' U>j 

dalam rakaat itu. 

ft (Ummul Kitab) Lafazh inilah yang menjadi kandungan 

utama judul bab dan merupakan pemyataan tekstual untuk membaca 
surah Al Faatihah di setiap rakaat, sebagaimana yang telah dijelaskan. 
Ibnu Khuzaimah berkata, “Sekian lama saya mengira bahwa lafazh ini 
tidak dinukil dari Yahya kecuali oleh Hammam yaiig didukung oleh 


FATHUL BAARI — 529 

kampungsunnah.org 




Abban, hingga akhimya saya melihat A1 Auza’i telah 
meriwayatkannya pula dari Yahya”, yakni para murid Yahya 

meringkas pada perkataannya, Jt ’jA Olf 

{Beliau biasa membaca Ummul Kitab dan Satu surah pada dua rakaat 
pertama), seperti yang telah disebutkan dalam riwayat beliau melalui 
beberapa jalur periwayatan. Lalu Hammam memberi tambahan ini, 
yakni mencukupkan membaca surah A1 Faatihah pada dua rakaat 
terakhir. Maka, beliau (Ibnu Khuzaimah) khawatir bila riwayat 
tersebut syadz (ganjil) hingga akhimya ia menemukan riwayat 
pendukung dari para perawi yang disebutkan tadi. Akan tetapi para 
murid A1 Auza’i tidak sepakat menyebutkan hal itu seperti yang dapat 
diketahui setelah satu bab berikut. 


108. Orang yang Membaca dengan Pelan Dalam Shalat 
Zhuhur dan Ashar 


l \'X X-i & Jk ill JjLj OlTl ^ J ^ 

:Jli 'J :di :JIS J 

* S S S’ 


111. Dari Abu Ma’mar, “Aku berkata kepada Khabbab, ‘ Apakah 
Rasulullah SAW membaca pada shalat Zhuhur dan Ashar?’ Dia 
menjawab, ‘Ya’. Kami berkata, ‘Dari man a engkau mengetahuinya?’ 
Diamenjawab, ‘Dari gerakan jenggotnya’.” 


109. Apabila Imam Memperdengarkan [Bacaan] Ay at 


1 'jtu 015" Olp 4lSl 01 \ ^p oSl5 4i)l jup ^p 

” / / " ✓ 

. Jyji &*)\ j jiJ oiTj \!CJ l3n OLIJj J^l\ 


530 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



778. Dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari bapaknya, bahwa 
Nabi SAW biasa membaca Ummul Kitab (A1 Faatihah) dan satu surah 
bersamanya pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur dan Ashar, dan 
beliau memperdengarkan ayat sesekali kepada kami. Lalu beliau biasa 
memperpanjang rakaat pertama. 

Keterangan Hadits : 

(Bab apabila imam memperdengarkan ayat ) Yakni pada shalat- 
shalat sirriyah 85 Berbeda dengan pendapat yang mengatakan bahwa 
apabila terdengar satu ayat karena lupa maka haras sujud sahwi, 
demikian juga dengan pendapat yang mengatakan sujud sahwi secara 
mutlak. Hadits Abu Qatadah sangat jelas mendukung judul bab, 
sedangkan pembahasannya telah dijelaskan. 


110. Memperpanjang Rakaat Pertama 



779. Dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari bapaknya, bahwa 
Nabi SAW biasa memperpanjang rakaat pertama pada shalat Zhuhur 
dan memperpendek pada rakaat kedua, dan beliau melakukan yang 
demikian pula pada shalat Subuh. 

Keterangan Hadits : 

(Bab memperpanjang pada rakaat pertama ) Yakni di semua 
shalat. Ini merupakan makna lahiriah hadits yang disebutkan pada bab 
di atas. 


Sj Shaiat-shalal yang bacaannya tidak dikeraskan, seperti Zhuhur dan Ashar. Wallahu a 'lam. 


Penerj. 


FATHUL BAARI — 531 


kampungsunnah.org 






Tel ah dinukil dan Abu Hanifah bahwa memperpanjang rakaat 
pertama khusus pada shalat Subuh. Sementara mengompromikan 
hadits-hadits mengenai masalah ini, AJ Baihaqi berkata, 
“Diperpanjang pada rakaat pertama apabila menunggu seseorang. 
Apabila tidak menunggu seseorang, maka hendaknya menyamakan 
panjang antara kedua rakaat itu.” 

Abdurrazzaq meriwayatkan sama seperti ini dari Ibnu Juraij dari 
Atha', dia berkata, “Sesungguhnya aku ingin agar imam 
memperpanjang rakaat pertama di setiap shalat hingga orang-orang 
menjadi banyak. Apabila aku shalat sendirian, maka aku berusaha 
menyamakan panjang dua rakaat pertama.” 

Sebagian imam berpendapat disukainya memperpanjang rakaat 
pertama pada shalat Subuh. Adapun shalat-shalat lainnya apabila ada 
harapan makmum masili akan berdatangan sementara imam hendak 
mendapatkan awal waktu shalat, maka hendaklah ia menunggu 
(dengan memperpanjang rakaat pertama). Sedangkan apabila tidak 
demikian maka hendaknya kedua rakaat pertama disamakan. 

Kemudian disebutkan hikmah dikhususkannya shalat Subuh, 
yaitu karena shalat ini dilaksanakan setelah tidur dan istirahat, dimana 
pada waktu ini pendengaran dan lisan sangat bertepatan dengan hati. 
Saat itu hati sedang lapang dan tidak disibukkan oleh urusan 
kehidupan atau yang lainnya, wallahu a'lam. 


111. Imam Mengeraskan Ucapan Amiin 


(1)1 Os-ljj jsiji 1 ^1 ui>l :«-UaP Jl5j 

' / 

. 4^13 
J d\S"j 

* / ^ 

. *o A o ^ ✓ o A A " A A A ^ c 11 

k. 9 -» ^ y jaS- ^1 (JlS Jbj 


•A ' ' ' 


532 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




Atha' berkata, “ Amiin adalah doa, Ibnu Az-Zubair mengucapkan 
amiin serta orang-orang yang di belakangnya hingga menimbulkan 
suara gemuruh di masjid.” 

Biasanya Abu Hurairah inenyeru kepada imam, “Janganlah 
engkau menjadikan luput dariku ucapan Amiin.'” 

Nafi’ berkata, “Biasanya Ibnu Umar tidak meninggalkannya 
bahkan memotivasi mereka, dan saya mendengar suatu kebaikan dari 
beliau (Ibnu Umar) mengenai hal itu”. 


t 0 ' *** f ^ ° * t, os o ~s .s Y * tl ° ° ^ 

tsi* O* -h* Cj 3 - yUJ Cf. ‘h*-* u* 

“ /> S S /• /■ s 

4313 til :jts lJu-j 4lip 4 UI of i'y'J* 

s s s " s 

.4J3 °y» <3 'jAi- aSO!>CJ| jsl "j 


* * S S *S o" S * * ***,'’", * Q ' ' S 

• Cfs\ iJj-fij 4-Ip 4UI 4iil J y*j Okfj •‘-r’^4^ 1 jjjt Jl®j 


780. Dari Sa’id bin A1 Musayyib dan Abu Salamah bin 
Abdurrahman, keduanya mengabarkan kepadanya dari Abu Hurairah 
bahwasanya Nabi SAW bersabda, “ Apabila imam mengucapkan amiin 
maka ucapkanlah oleh kalian amiin, karena barangsiapa yang ucapan 
aminnya bertepatan dengan ucapan amin para malaikat niscaya akan 
diampuni dosanyayang telah lalu.” 

Ibnu Syihab berkata, “Biasanya Rasulullah SAW mengucapkan 
amiin.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab imam mengeraskan ucapan amiin”) Yakni setelah 
membaca A) Faatihah dengan suara keras. 

Makna “amiin” menurut jumhur ulama adalah “Ya Allah, 
kabulkanlah”. Ada juga pendapat lain tapi semuanya kembali kepada 
makna ini. Seperti “Ya Allah berilah kami kebaikan”, atau 
“demikianlah yang terjadi”. Di samping itu, ada pula yang 
mengatakan “amiin” adalah salah satu tingkatan di surga yang wajib 
didapatkan oleh orang yang mengucapkannya. Pendapat lain 


FATHUL BAARI — 533 

kampungsunnah.org 





mengatakan bahwa tempat tersebut hanya didapatkan oleh mereka 
yang dikabulkan permohonannya sebagaimana dikabulkannya 
permohonan malaikat. Sebagian lagi mengatakan bahwa “amiin” 
adalah salah satu di antara nama-nama Allah SWT. Pendapat ini 
diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dan Abu Hurairah dengan sanad 
dha’if (lemah). Hal serupa diriwayatkan pula dari Hilal bin Yasaf 
(salah seorang tabi’in), tapi pendapat ini diingkari oleh sejumlah 
ulama. Orang yang membacanya dengan panjang dan tasydid (yakni 
aammiin) mengatakan maknanya adalah “bersengaja menuju kepada- 
Mu”. Sementara orang yang membaca pendek disertai tasydid (yakni 
ammiin) berpendapat bahwa kata tersebut berasal dari bahasa Ibrani 
atau Suryani. Kemudian dalam riwayat Abu Daud dari hadits Abu 
Zuhair An-Numairi (seorang sahabat) dikatakan bahwa “aamiin” 
adalah sama seperti stempel di atas surat. Setelah itu beliau 
menyebutkan sabda Nabi SAW, ^ 01 (Apabila 

diakhiri dengan ‘aamiin ’ maka telah wajib). 

* «* i* y + 

££ (Jl Jllj ( Atha ' berkata -hingga perkataannya- 

ucapan aamiin). Sanad lengkap riwayat ini dinukil oleh Abdurrazzaq 
dari Ibnu Juraij dari Atha', dia berkata, “Aku berkata kepadanya, 
apakah Ibnu Zubair mengucapkan ‘amiin’ setelah membaca Ummul 
Qur'an (A1 Faatihah)?” Dia menjawab, “Benar, dan juga orang-orang 
yang ada di belakangnya turut mengucapkan amiin seakan-akan 
masjid bergoncang” Kemudian dia berkata, “Sesungguhnya ucapan 
‘amiin’ adalah doa.” Biasanya Abu Hurairah masuk masjid sementara 
imam telah berdiri, maka dia berseru, “Janganlah engkau 
mendahuluiku dengan ucapan amiin.” 

S (janganlah engkau menjadikan luput dariku) Maksud 

Abu Hurairah adalah, -janganlah engkau menjadikan aku luput untuk- 
mengucapkan “amiin” dalam shalat. Hal ini dijadikan pegangan oleh 
sebagian ulama madzhab Maliki untuk menyatakan bahwa imam tidak 
mengucapkan “amiin”. Mereka mengatakan, “Makna perkataan Abu 
Hurairah adalah, jangan engkau merebut ucapan ‘amiin’ dariku yang 
menjadi tugas makmum.” Tapi ini adalah penakwilan yang jauh 
menyimpang dari konteks kalimat. 

Abu Hurairah meriwayatkan melalui jalur Iain seperti dikutip oleh 
AI Baihaqi melalui Hammad, dari Tsabit, dari Abu Rafi’, dia berkata. 


534 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



“Abu Hurairah adalah juru adzan Marwan, maka dia mensyaratkan 
agar tidak lebih dahulu mengucapkan Yj hingga mengetahui 

bahwa beliau telah masuk dalam shaf.” Seakan-akan Abu Hurairah 
masih sibuk melakukan qamat serta meluruskan shaf sementara 
Marwan telah memulai shalat, maka Abu Hurairah melarangnya untuk 
melakukan hal itu. Kejadian serupa teijadi pula pada diri Abu 
Hurairah bersama orang lain selain Marwan. Sa’id bin Manshur 
meriwayatkan melalui jalur Muliammad bin Sirin bahwa Abu 
Hurairah pemah menjadi muadzin di Bahrain, saat itu dia 
mensyaratkan imam agar tidak mendahuluinya dalam mengucapkan 
“amiin”. Imam yang ada di Bahrain waktu itu adalah A1 Alla' bin A1 
Hadhrami, demikian dijelaskan oleh Abdurrazzaq melalui Abu 
Salamah. 

Senada dengan perkataan Abu Hurairah, telah diriwayatkan 
hadits dari Bilal seperti dikutip oleh Abu Daud melalui jalur Abu 

Utsman dari Bilal bahwasanya dia berkata, ^ 

(Wahai Rasulullah SAW, janganlah engkau mendahuluiku dalam hal 
ucapan "amiin "). Para perawi hadits ini tergolong tsiqah (terpercaya), 
hanya saja dikatakan bahwa Abu Utsman tidak pemah bertemu Bilal. 
Sementara riwayat tersebut telah dinukil dari Abu Utsman dengan 

s s + s S> 

lafazh, '1'%, ot ( Sesungguhnya Bilal berkata...). Hal ini 

menunjukkan bahwa riwayat tersebut adalah mursal. Namun Ad- 
Daruquthni dan selainnya menyatakan bahwa hadits tersebut memiliki 
sanad lengkap ( maushul). 

Riwayat Bilal menunjukkan lemahnya penakwilan yang 
terdahulu, sebab Bilal tidak mungkin melakukan seperti yang 
dikatakan Abu Hurairah dalam takwil tersebut. Riwayat Aim Hurairah 
dijadikan dalil oleh ulama madzhab Hanafi untuk mengatakan bahwa 
imam mulai shalat saat muadzin melakukan qamat. Tapi ini adalah 
kejadian yang bersifat khusus dan penyebabnya pun tidak pasti 
sehingga tidak dapat dijadikan pegangan. 

Ibnu A1 Manayyar berkata, “Kesesuaian perkataan Atha' dengan 
judul bab adalah menyatakan bahwa ucapan amiin adalah doa. Maka 
sepantasnya diucapkan pula oleh imam, karena ia juga sebagai orang 
yang berdoa. Berbeda dengan pendapat yang menyelisihinya, mereka 
mengatakan sesungguhnya “amiin” adalah jawaban atas doa. Oleh 


FATHUL BAARI — 535 

kampungsunnah.org 



sebab itu, khusus diucapkan oleh makmum. Untuk menanggapinya, 
sesungguhnya ucapan “ami in” merapakan ringkasan maksud doa yang 
telah diungkapkan. Seorang yang berdoa telah menyebutkan secara 

rinci apa yang dimaksudkarmya dengan firman Allah, ho\'jA\ tkui 

(Tunjukilah kami jalan yang lurus ) hingga akhir ayat, lalu 

orang yang melakukan “amiin” mengucapkan kalimat yang mencakup 
semua maksud tadi. Maka apabila imam mengucapkan “amiin”, 
seakan-akan ia berdoa dua kali; pertama dengan terperinci sementara 
yang kedua secara global.” 


Jllj ( Nafi * berkata... dan seterusnya) Riwayat ini 

disebutkan beserta sanadnya oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, 
dimana Naff telah mengabarkan kepada kami bahwa Ibnu Umar 
apabila selesai membaca Ummul Qur'an (A1 Faatihah) dia 
mengucapkan “amiin”. Dia tidak pemah meninggalkan untuk 
mengucapkannya apabila selesai membaca surah tersebut, serta 

menganjurkan orang-orang untuk mengucapkannya. la berkata, 


ClUS ^ aLi (Aku mendengar suatu kebaikan dari beliau SAW 

mengenai hal itu). Maksud “kebaikan” adalah keutamaan atau pahala, 
dan ini merupakan lafazh yang tercantum dalam riwayat A1 
Kasymihani. Sementara dalam riwayat selain beliau menggunakan 

lafazh ^ cA*Lj) maksudnya adalah hadits marfu’ 


(langsung kepada Nabi SAW). Lafazh ini mengisyaratkan riwayat 
yang dinukil oleh Al Baihaqi, ilia c Cp* P 

(Biasanya Ibnu Umar apabila manusia mengucapkan 


"amiin” maka ia pun mengucapkan ‘‘amiin” bersama mereka, dan 
beliau beranggapan hal itu termasuk Sunnah). Sedangkan riwayat 
Abdurrazzaq sama seperti yang pertama. Demikian pula yang kami 
riwayatkan dalam kitab Fawa'id karya Yahya bin Ma’in, ia 
mengatakan bahwa Hajjaj bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami dari ibnu Juraij. 


Kesesuaian atsar Ibnu Umar dengan judul bab dapat dilihat dari 
sisi bahwa dia biasa mengucapkan “amiin” setelah selesai membaca 
Al Faatihah, baik ketika menjadi imam maupun makmum. 


536 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




'J*\ lit (apabila imam mengucapkan “amiin” maka 

ucapkanlan oleh kalian “amiin”). Secara lahiriah kalimat tersebut 
menunjukkan bahwa imam juga ikut mengucapkan “amiin”. Tapi ada 
pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya adalah; apabila imam 
berdoa. Adapun yang dimaksud dengan doa di tempat ini adalah surah 
A1 Faatihah, dimulai dari kalimat i?i}-aJi UjiaI {tunjukilah kami 

jalan yang lurus), hingga akhir surah. Pendapat ini berdasarkan 
pemahaman bahwa “amiin” adalah doa. Ada pula pendapat yang 
mengatakan bahwa makna hadits tersebut adalah, apabila imam 
sampai pada tempat yang diharuskan untuk mengucapkan “amiin” 

yakni lafazh ^>50a3i Uj, maka hendaklah kalian mengucapkan “amiin”. 

Tapi pendapat ini tidak dapat diterima berdasarkan maksud lafazh 
hadits itu sendiri. 

Hadits ini dijadikan dalil disyariatkannya imam untuk 
mengucapkan “amiin”. Tapi ada yang mengatakan bahwa pemyataan 
ini masih perlu dikaji kembali, karena hadits tersebut dalam konteks 
syarat. Tanggapan ini dijawab dengan mengatakan bahwa penggunaan 
kata ‘idza ’ (apabila) menunjukkan bahwa hal itu benar-benar teijadi. 

Imam Malik dalam salah satu riwayat yang dinukil dari beliau 
(yakni riwayat Ibnu A1 Qasim) menyatakan bahwa imam tidak 
mengucapkan “amiin” pada shalat-shalat jakriyah. Sementara pada 
salah satu riwayat dari beliau dinyatakan bahwa imam tidak 
mengucapkan “amiin” di semua shalat. Lalu beliau menjawab hadits 
Jbnu Syihab di bab ini dengan mengatakan bahwa tidak ada perawi 
lain yang ikut menukil hadits tersebut. Namun ini adalah cacat yang 
tidak mengurangi keabsahan hadits itu, sebab Ibnu Syihab adalah 
seorang pakar hadits, sehingga tidak ada alasan untuk menolak 
riwayatnya meskipun perawi lain tidak ikut menukilnya. Terlebih lagi 
bahwa riwayat yang dimaksud terdapat pada hadits yang dinukil oleh 
selain beliau, seperti yang akan kami kemukakan. 

Sebagian ulama madzhab Maliki mendukung pendapat yang 
mengatakan imam tidak mengucapkan “amiin” berdasarkan 
maknanya, yakni imam adalah orang yang berdoa, maka seharusnya 
makmum yang mengucapkan “amiin”. Pendapat ini juga berdasarkan 
pandangan bahwa makmum tidak membaca A1 Faatihah. Adapun bagi 
yang mewajibkan makmum untuk membaca A1 Faatihah, dapat 


FATHUL BAARI — 537 

kampungsunnah.org 




menolak pendapat tadi dengan mengatakan; sebagaimana keduanya 
(imam dan makmum) sama-sama membaca Ai Faatihah, maka 
keduanya juga sama-sama mengucapkan “amiin”. Lalu sebagian 
ulama menakwilkan lafazh “Apabila imam mengucapkan amiin” 
dengan makna apabila imam berdoa. Mereka berpendapat bahwa 
menamakan orang yang berdoa sebagai orang yang mengamini 
merupakan perkara yang diperkenankan, karena orang yang 
mengamini juga dikatakan sebagai orang yang berdoa seperti tersirat 

dalam firman Allah dalam surah Yuunus ayat 89 yang berbunyi, Jij 

CSs'jfii (Telah dikabulkan doa kalian berdua). Padahal yang 

berdoa hanyalah Musa sementara Harun mengucapkan “amiin”, 
seperti diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari hadits Anas. Pendapat 
ini mendapat kritikan, dimana tidak ada konsekuensi apabila orang 
yang mengucapkan “amiin” dikatakan sebagai orang yang berdoa, 
begitu pula sebaliknya. Demikian yang dikatakan Ibnu Abdul Barr. Di 
samping itu, riwayat tadi tidak shahih. Kalaupun riwayat itu shahih, 
namun penamaan Harun sebagai orang yang berdoa hanyalah dalam 
konteks taghliib.* 6 

Kemudian sebagian mereka mengatakan makna lafazh j*' 'i] 
{apabila imam mengucapkan “amiin”), yakni sampai tempat untuk 
mengucapkan “amiin”. Sebagaimana dikatakan (berada di Najed) 

apabila seseorang telah sampai ke Najed meski belum memasukinya. 
Ibnu Al Arabi mengatakan bahwa ini adalah penakwilan yang sangat 
jauh, baik ditinjau dari segi bahasa maupun syariat. Sementara Ibnu 
Daqiq Al Id mengatakan bahwa pengertian tersebut memahami hadits 
dalam konteks majaz. Apabila ditemukan dalil yang mendukungnya, 
maka kita dapat menjadikannya sebagai pegangan. Namun apabila 
tidak ada dalil yang menguatkannya, maka kita kembali kepada kaidah 
dasar, dimana suatu lafazh tidak boleh dipahami dalam makna majaz. 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalil yang mereka kemukakan untuk 
mendukung makna majaz tadi adalah sebuah hadits yang diriwayatkan 
oleh Abu Shalih dari Abu Hurairah (seperti yang akan disebutkan 


86 Mengungkap dua hal yang serupa dengan menggunakan kata yang lebih umum di antara 
keduanya; seperti penggunakan kata qamarain (dua bulan) untuk mengungkap bulan dar. 
matahari, atau walidain (dua bapak) yang bermakna ibu dan bapak- penerj. 


538 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




setelah satu bab) dengan lafazh, Q°y& j30ah *ij Jd liij 

{Apabila imam mengucapkan “waladh-dhaalliin,” maka ucapkanlah 
oleh kalian “amiin ,r ). Mereka berpendapat bahwa untuk 
mengompromikan dua riwayat yang ada, kita haras memahami lafazh 
‘apabila imam mengucapkan amiin ’ dalam makna majaz. 

Mayoritas ulama menjawab -seandainya pengertian majaz tadi 
diterima- bahwa maksud lafazh “apabila imam mengucapkan amiin” 
yakni ketika hendak mengucapkan “amiin”, agar ucapan “amiin” 
imam bertepatan dengan ucapan “amiin” makmum. Hal ini tidak 
berarti imam tidak mengucapkannya, padahal dalam salah satu 
riwayat telah dinyatakan dengan tegas bahwa imam turat 
mengucapkan “amiin”. 


Hal lain yang menunjukkan penakwilan mereka jauh dari 
kebenaran dijelaskan dalam riwayat Ma’mar —terhadap hadits ini- dari 

Ibnu Syihab, dengan lafazh, QjaS jlJCah Yj fayi 'i! 

* * ta ^ > 

(Apabila imam mengucapkan 


“waladhdhaalliin”, maka ucapkanlah oleh kalian "aamiin”, karena 
sesungguhnya para malaikat mengucapkan "aamiin ” dan imam pun 
mengucapkan “amiin ”). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan 
An-Nasa'i serta As-Sarraj, dimana pemyataan bahwa imam 
mengucapkan “amiin” sangat tegas. 


Untuk mengompromikan kedua riwayat ini, sebagian ulama 
mengatakan; maksud lafazh ijlyas jlJudi ‘sJj Jii ii] {Apabila imam 

mengucapkan ‘‘Waladh-dhaalliin'’ maka ucapkanlah oleh kalian 
“amiin’’), yakni meskipun imam tidak mengucapkan “amiin”. Ada 
pula yang mengatakan bahwa kedua riwayat menerangkan bolehnya 
makmum memilih antara mengucapkan “amiin” bersamaan dengan 
imam atau setelah imam. Pendapat ini dikemukakan oleh Ath-Thabari. 
Sebagian lagi mengatakan bahwa riwayat pertama adalah untuk 
mereka yang posisinya dekat dengan imam, sedangkan riwayat yang 
kedua untuk mereka yang berada jauh dari imam. Sebab suara imam 
saat mengucapkan “amiin” lebih kecil daripada suaranya saat 
membaca surah A1 Faatihah, maka terkadang orang yang mendengar 
bacaannya tidak mendengar ucapan “amiin” darinya. Barangsiapa 
mendengar ucapan “amiin” maka hendaknya ia mengucapkannya 
bersama imam. Jika tidak demikian, maka ia mengucapkan “amiin” 


FATHUL BAARI — 539 

kampungsunnah.org 




saat imam selesai membaca 3=5^' karena itulah saatnya imam 


mengucapkan “amiin” Pendapat ini dikemukakan pula oleh A! 
Khaththabi. 


Semua pendapat yang disebutkan adalah mungkin, bahkan lebih 
kuat dari penakwilan di atas. Namun Ibnu Syihab membanlah 

penakwilan tersebut dengan perkataannya, i J^e> ill OlS'j 

Jt # 

(Biasanya Rasulullah SAW mengucapkan amiin). 
Sepertinya Ibnu Syihab mengisyaratkan akan penakwilan terdahulu, 
maka dia menjelaskan bahwa lafazh 3r“' '■*! (apabila imam 

mengucapkan amiin), maksudnya adalah mengucapkan “amiin” 
menurut makna yang sesungguhnya. Perkataan ini meskipun bersifat 
mursal, namun dikuatkan oleh sikap Abu Hurairah (perawi hadits), 
seperti akan dijelaskan setelah satu bab kemudian. 

Setelah diketahui bahwa imam juga ikut mengucapkan “amiin”, 
maka hendaknya ia mengeraskan ucapan tersebut pada shalat-shalat 
jahriyah seperti disebutkan oleh Imam Bukhari pada judul bab. Inilah 
pandangan jumhur ulama. Berbeda dengan pendapat ulama Kufah 
serta Imam Malik dalarn salah satu riwayat dari beliau, yakni imam 
mengucapkan “amiin” dengan pelan baik pada shalat-shalat sirriyah 
maupun jahriyah . 

Adapun dalil dari hadits yang menunjukkan bahwa imam 
mengucapkan “amiin” dengan suara keras adalah, apabila ucapan 
imam tidak terdengar oleh rnakmum maka tentu tidak diketahui 
apakah imam mengucapkan atau tidak, sementara beliau SAW telah 
mengaitkan ucapan “amiin” makmum dengan ucapan imam. Lalu 
mereka menjawab bahwa tempat [waktu] untuk mengucapkan “amiin” 
telah diketahui, maka tidak perlu untuk mengeraskan saat 
mengucapkannya. Tapi jawaban ini ditanggapi, bahwa ada 
kemungkinan waktu tersebut tidak diketahui secara jelas, sehingga 
imam perlu mengucapkan “amiin” dengan keras. 


Rauh bin Ubadah meriwayatkan dari Malik -pada hadits ini- 
dari Ibnu Syihab sebagaimana yang diriwayatkan As-Sarraj, Sy^j 

'yyr 4isl «&! (Biasanya apabila 


540 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Rasulullah SAW mengucapkan “Waladh-dhaalliin” maka beliau 
mengeraskan ucapan "amiin ”). 


Ibnu Hibban dari riwayat Zubaidi -pada hadits di bab ini- dari 
Ibnu Syihab menyebutkan, Jiij CfTjili h\'J (it OlT 


{Biasanya apabila selesai membaca Ummul Qur'an, 
mengangkat suaranya dan mengatakan “amiin”). 


beliau 


Dalam riwayat A1 Humaidi melalui jalur Sa’id A1 Maqburi dari 
Abu Hurairah, sama sepertinya dengan lafazh, ^OaJt J(5 (it 
{Apabila beliau mengatakan “Waladh-dhaalliin”). Dalam riwayat 
Abu Daud dari Abu Hurairah ditambahkan, liudi j* J&- 

if s 

Jj^t {sehingga orang yang ada di belakang shaf pertama dapat 

mendengarnya). Sementara dalam hadits Abu Daud yang di-shahih- 
kan Ibnu Hibban dari hadits Wa'il bin Hujr, sama seperti riwayat 
Zubaidi. Di sini terdapat bantahan bagi mereka yang mensinyalir 
adanya nasakh (panghapusan hukum), dimana mereka mengatakan 
bahwa sesungguhnya pada permulaan Islam Nabi SAW mengeraskan 
ucapan “amiin” untuk mengajari para sahabatnya, sebab Wa'il bin 
Hujr masuk Islam di masa-masa akhir kehidupan Nabi SAW. 


(jits {maka hendaklah kalian mengucapkan “amiin ”) Lafazh ini 

dijadikan dalil bahwa makmum mengucapkan “amiin” setelah imam 
mengucapkannya, karena kata sambung di sini menggunakan huruf 
fa\ Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa untuk 
mengompromikan dua riwayat tersebut maka makna lafazh ini 
diartikan “bersamaan dengan imam”, menurut jumhur ulama. Asy- 
Syaikh Abu Hamid A1 Juwaini mengatakan, tidak disukainya 
melakukan sesuatu dalam shalat bersamaan dengan imam kecuali 
mengucapkan “amiin”. Imam A1 Haramain berpendapat, bahwa dalam 
hal ini mungkin untuk dijelaskan bahwa ucapan “amiin” makmum 
adalah berkaitan dengan “bacaan” imam, bukan dengan ucapan amiin- 
nya. Oleh sebab itu, tidak perlu diucapkan setelah imam selesai 
mengucapkan “amiin”. 

Kemudian perintah ini menurut jumhur ulama berindikasi sunah. 
Ibnu Bazizah meriwayatkan dari sebagian ulama tentang wajibnya 
makmum untuk mengucapkan “amiin” berdasarkan makna lahiriah 
perintah tersebut. Dia mengatakan bahwa golongan Zhahiriyah 


FATHUL BAARI — 541 

kampungsunnah.org 



mewajibkan setiap orang yang shalat untuk mengucapkan “amiin”. 
Perintah mutlak bagi makmum untuk mengucapkan “amiin” 
berindikasi bahwa ia tetap mengucapkan “amiin” meski sedang sibuk 
membaca surah A1 Faatihah, dan ini merupakan pendapat mayoritas 
ulama madzhab Syafi’i. Namun mereka berbeda pendapat, apakah 
dengan demikian kesinambungan bacaan dianggap terputus? Dalam 
hal ini ada dua pendapat, dan yang benar di antara keduanya adalah 
perbuatan itu tidak memutuskan kesinambungan bacaan karena 
perintah untuk melakukannya adalah untuk kemaslahatan shalat. 
Berbeda dengan perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan shalat, 
seperti mengucapkan pujian ( alhamdulillah ) bagi orang yang bersin. 87 
Wallahu a ’lam. 


jiij ji {karena sesungguhnya barangsiapa yang 
bertepatan). Yunus menambahkan dalam riwayatnya dari Ibnu Syihab 
yang dinukil oleh Imam Muslim, Ji Oji {Sesungguhnya 

malaikat mengucapkan “amiin ”) sebelum lafazh, jhj 


{Barangsiapa yang bertepatan). Demikian pula Ibnu Uyainah menukil 
dari Ibnu Syihab, seperti akan disebutkan pada pembahasan tenang 
Ad-Da’ awaat (doa-doa). Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud 
dengan bertepatan adalah dalam hal ucapan dan waktu, berbeda 
dengan mereka yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah 
bertepatan dalam hal ikhlas dan khusyu’; seperti Ibnu Hibban, dimana 
setelah menyebutkan hadits di atas dia berkata, “Maksudnya 
bersesuaian dengan para malaikat dalam hal ikhlas tanpa diiringi rasa 
ujub (bangga).” 


Demikian pula yang menjadi kecenderungan para ulama yang 
lain, dimana mereka menyebutkan hal serupa di antara sifat-sifat 
terpuji lainnya. Atau bertepatan dengan para malaikat dalam hal 
dikabulkannya doa atau dalam berdoa kepada-Nya dengan ketaatan 
khusus, atau maksud dari ucapan “amiin” para malaikat adalah 
permohonan ampunan mereka untuk orang-orang mukmin. 


Ibnu A1 Manayyar mengatakan bahwa hikmah dianjurkannya 
mengucapkan “amiin” dengan tepat, baik dalam ucapan dan waktu. 


87 Pendapat yang benar adalah bahwa ucapan “amiin” makmum serta pujiannya apabila bersin 
tidak memutuskan kesinambungan bacaannya, karena hal ini merupakan sesuatu yang sedikit 
serta disyariatkan. Wallahu a "lam. 


542 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




adalah agar makmum senantiasa jeli dalam melakukan sesuatu pada 
tempatnya, karena para malaikat sendiri tidak pemah lalai. 

Secara lahiriah bahwa yang dimaksud dengan para malaikat 
adalah semua malaikat, pandangan inilah yang dipilib oleh Ibnu 
Bazizah. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud hanyalah 
malaikat penjaga [pengawas]. Dikatakan pula bahwa yang dimaksud 
adalah para malaikat yang bertugas secara bergantian, bila dikatakan 
bahwa malaikat ini selain malaikat penjaga. Adapun yang nampak 
bahwa malaikat yang dimaksud adalah mereka yang turut 
menyaksikan shalat tersebut, baik yang berada di bumi maupun di 
langit. 

Setelah satu bab, akan disebutkan riwayat Al A’raj, cJlij 


frC-Jl ^ (para malaikat langit mengucapkan "amiin ”). 
Sementara dalam riwayat Muhammad bin Arnr disebutkan, CiASi 


sAildi Jif Jjs (Maka yang demikian bertepatan dengan perkataan 

penghuni langit). Serupa dengannya terdapat dalam riwayat Suhail 
yang dikutip oleh Imam Muslim. 


Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata, JaI i Syup 


(Shaf-shaf penduduk bumi berada pada shaf-shaf penghuni langit. 
Apabila “amiin” di muka bumi bertepatan dengan “amiin"penghuni 
langit, maka diampuni bagi seorang hamba ). Persoalan seperti ini 
tidak berdasarkan pendapat semata, maka berpegang kepadanya 
adalah lebih utama. 


4Ji fjjs \j> <t3 'j& (diampuni dosanya yang telah lalu). Secara 

lahiriah diampuni segala dosanya yang terdahulu, namun menurut 
para ulama yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Pembahasan 
mengenai hal ini telah dijelaskan ketika menerangkan hadits Utsman 
tentang orang yang berwudhu sama seperti wudhu Nabi SAW, dalam 
pembahasan tentang thaharah (bersuci). 


FATHUL BAARI — 543 

kampungsunnaK.org 



Pel a jar an yang dapat diambil 

Disebutkan dalam Amali Al Jurjani dari Abu Abbas A1 Asham, 
dari Bahr bin Nashr, dari Ibnu Wahab, dari Yunus di bagian akhir 

hadits, ( Dan dosa-dosa yang akan datang). Ini adalah 

tambahan yang syadz (ganjil). Ibnu Al Jarud meriwayatkan dalam 
kitab Al Muntaqa dari Bahr bin Nashr, tanpa tambahan tadi. Demikian 
pula Imam Muslim meriwayatkan dari Harmalah, dan Ibnu 
Khuzaimah dari Yunus bin Abdul A’la, keduanya dari Ibnu Wahab. 
Begitu pula yang terdapat pada semua jalur periwayatan dari Abu 
Hurairah. Hanya saja saya menemukan dalam sebagian naskah yang 
dinukil dari Ibnu Majah dari Hisyam bin Ammar dan Abu Bakar bin 
Syaibah, keduanya dari Ibnu Uyainah dengan mencantumkan 
tambahan tadi. Akan tetapi riwayat ini tidak shahih, karena Abu Bakar 
telah meriwayatkan dalam Musnad dan Mushannaf- nya tanpa 
tambahan tersebut. Demikian juga dengan para pakar hadits di antara 
murid-murid Ibnu Uyainah seperti Al Humaidi dan Ibnu Al Madini 
serta selain keduanya. Kemudian tambahan itu dinukil pula melalui 
jalur lain yang lemah dari riwayat Abu Farwah Muhammad bin Yazid 
bin Sinan, dari bapaknya, dari Utsman dan Al Walid (keduanya adalah 
putra Saaj), dari Sahal, dari bapaknya, dari Abu Hurairah. 

jjI Jli {Ibnu Syihab berkata) Riwayat ini memiliki sanad 

* 

yang muttashil (bersambung), seperti dinukil oleh Imam Malik dari 
beliau (Ibnu Syihab). Adapun mereka yang mengatakan bahwa 
riwayat ini mu ’allaq (tidak memiliki sanad lengkap) adalah pendapat 
yang salah. Namun riwayat ini termasuk riwayat-riwayat mursal Ibnu 
Syihab, sementara kami telah menyebutkan sisi yang menguatkannya. 
Lalu telah dinukil dari Ibnu Syihab dengan jalur maushul seperti 
dikutip oleh Ad-Daraquthni dalam kitab Al Ghana 'ib wal Ilal melalui 
jalur Hafsh bin Umar Al Adani, dari Malik, dari Ibnu Syihab. Ad- 
Daruquthni berkata, “Hafsh bin Umar menyendiri dalam menukil 
riwayat tersebut, sementara dia adalah seorang perawi yang lemah.” 

Dalam hadits bab ini terdapat bantahan bagi golongan Imamiyah 
(syi’ah) yang menyatakan bahwa ucapan “amiin” telah membatalkan 
shalat, karena ia bukan lafazh Al Qur'an maupun dzikir. 
Kemungkinan pendapat mereka ini berdasarkan penukilan dari Ja’far 
Ash-Shadiq bahwa makna “amiin” adalah “menuju kepada-Mu”, dan 
ini pula yang dijadikan pegangan mereka yang mengatakan bahwa 


544 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




lafazh ini disebutkan dengan panjang ( mad) dan tasydid (yakni dibaca 
"aammiirT). Sementara A1 Mutawalli -salah seorang ulama madzhab 
Syafi’i- menegaskan bahwa siapa yang mengucapkan “amiin” dengan 
pemahaman seperti itu, maka shalatnya batal. 

Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang keutamaan imam, 
karena ucapan “amiin” imam bertepatan dengan ucapan “amiin” para 
malaikat. Oleh karena itu para makmum disyariatkan untuk 
mengucapkan “amiin” bersamaan dengan imam. Makna lahiriah 
hadits adalah bahwa makmum mengucapkan “amiin” pada saat imam 
mengucapkannya, demikian pula sebaliknya. Pendapat ini 
dikemukakan oleh sebagian ulama madzhab Syafi’i seperti ditegaskan 
oleh penulis kitab Adz-Dzakha'ir, dimana ini merupakan indikasi 
pemyataan mutlak (tanpa batas) Ar-Rafi’i dalam kitab Al Khilaf. 
Imam An-Nawawi menyatakan dalam kitab Syarh Al Muhadzdzab 
tentang kesepakatan para ulama yang berbeda dengan pendapat tadi. 
Imam Asy-Syafi’i menyatakan secara tekstual dalam kitab Al Umm, 
bahwa makmum tetap mengucapkan “amiin” meskipun imam tidak 
mengucapkannya, baik dengan sengaja atau lupa 

Imam Al Qurthubi berdalil dengan hadits pada bab ini, bahwa 
imam harus membaca surah Al Faatihah, dan makmum tidak wajib 
membacanya apabila imam mengeraskan bacaannya. Pemyataan 
pertama sepertinya disimpulkan dari kenyataan bahwa ucapan “amiin” 
khusus pada surah Al Faatihah, maka konteks hadits menyatakan 
bahwa membaca Al Faatihah telah mereka ketahui. Sedangkan 
masalah kedua bisa saja mengindikasikan bahwa makmum tidak 
membaca Al Faatihah saat imam membacanya, bukan berarti 
makmum sama sekali tidak membaca Al Faatihah. 


112. Keutamaan Mengucapkan Amiin 



FATHUL BAARI — 545 


kampungsunnah.org 



781. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan "amiin ” dan 
para malaikat di langit mengucapkan "amiin” dan salah satunya 
bertepatan dengan yang lainnya, maka diampuni dosa-dosanya yang 
telah lalu.” 

Keteranean Hadits : 

(Bab keutamaan mengucapkan "amiin ”) Di sini Imam Bukhari 
menyebutkan riwayat A1 A’raj, karena konteksnya bersifat mutlak 
tanpa dibatasi dengan keadaan saat shalat. Ibnu A1 Manayyar berkata, 
“Keutamaan apalagi yang lebih besar darinya, dimana ia hanyalah 
ucapan yang simpel namun mendatangkan ampunan.” 

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa semua ©rang yang 
membaca surah A1 Faatihah disyariatkan mengucapkan “amiin”, baik 

dal am shalat maupun di luar shalat, berdasarkan lafazh tit 

{Apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan...). Akan tetapi 
dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur ini dikatakan, jli t3t 

jS{Apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan saat 

shalat. ..), maka lafazh yang bersifat mutlaq (tanpa batasan) dipahami 
di bawah konteks lafazh muqayyad (memiliki batasan). Namun dalam 
riwayat Hammam dari Abu Hurairah yang dikutip oleh Imam Ahmad 

-dan sanadnya turut disebutkan oleh Imam Muslim- disebutkan, til 

y 

'V>ii {Apabila pembaca (qari') mengucapkan "amiin”, 

maka ucapkanlah oleh kalian "amiin Riwayat ini mungkin 
dipahami dalam konteks umum. Apabila pembaca (qari') 
mengucapkan “amiin” maka orang yang mendengamya dianjurkan 
untuk mengucapkan “amiin” baik di saat shalat maupun di luar shalat. 
Hanya saja mungkin dikatakan bahwa yang dimaksud dengan 
pembaca (qari') di sini adalah imam saat membaca A1 Faatihah, 
karena sesungguhnya hadits ini memiliki satu sumber dengan lafazh 
yang bervariasi. 

Sebagian pendukung aliran Mu’tazilah berdalil dengan hadits ini 
untuk menyatakan bahwa para malaikat lebih utama daripada 
manusia. Pembahasan mengenai hal ini akan dijelaskan pada bab 


546 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




tentang malaikat dalam pembahasan tentang bad’ul khalq (awal mula 
penciptaan). 


113. Makmum Mengeraskan Ucapan Amiin 


0 s s s s 


Jl5 lit :JU jJL-j 5 ^ ^ ^ ^ 0 s * 

* S * B S ' * } S & s / X 0 /» 

> .0 .. ✓ 0 ^ . s o ~ e .B ✓ e»,£. t. . ,s o o.s o os . o. 

AJj£ (jslj 4Jls yj j~£-) 

o' O / ^ y y } * * O s ^ S 

.aJ i L» aJ ^ap *£pUl Jj5 


lsh’ 15 s-j* ls* 1 <u ^' <y x * s *~* ^' j 

/ " / " >■ s# 

-'ll, ' , ' ^' e '* (as* a * a . * a* t* * * at, 

.<UP AJj) J « J,J& p-Juj (*-^J 5^ 


782. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Apabila imam mengucapkan ‘ghairil maghdhuubi *alaihim waladh- 
dhaalliin (bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula orang- 
orangyang sesat)’, maka ucapkanlah ‘‘amiin”. Karena sesungguhnya 
barangsiapa yang ucapannya bertepatan dengan ucapan para 
malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu” 

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Amr dari Abu 
Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Begitu pula 
diriwayatkan oleh Nu’aim A1 Mujmir dari Abu Hurairah RA. 


Keterangan Hadits : 

(Bab makmum mengeraskan ucapan “amiin”) Demikian yang 
terdapat pada kebanyakan perawi. Sementara dalam riwayat A1 
Mustamli dan A1 Hamawi disebutkan “Imam mengeraskan ucapan 
amiin”. Tapi yang pertama lebih tepat, agar tidak teijadi pengulangan 
judulbab. 

■M JlJ lil ( apabila imam mengucapkan... dan 

seterusnya). Hadits ini dijadikan dalil bahwa imam tidak 
mengucapkan “amiin”, sebagaimana yang telah dijelaskan. Az-Zain 
bin A1 Manayyar berkata, “Letak kesesuaian hadits dengan judul bab 


FATHUL BAARI — 547 

kampungsunnah.org 






adalah karena dalam hadits terdapat perintah mengucapkan “amiin”: 
Sementara apabila ada perintah untuk mengucapkan sesuatu, maka 
dipahami bahwa hal itu diucapkan dengan keras. Sedangkan apabila 
yang dimaksud adalah ucapan yang pelan atau ucapan dalam hati, 
maka hams ada penjelasan yang membatasi atau mengkhususkannya.” 

Ibnu Rasyid mengatakan, kesesuaian tersebut ditinjau dari 
beberapa segi, di antaranya: 

Pert am a, di sini kalimat “Apabila imam mengucapkan . maka 

ucapkanlah oleh kalian amiin” telah dihadapkan antara lafazh 
‘ucapan’ dengan ‘ucapan’ pula. Sementara imam mengucapkan 
“amiin” dengan suara keras, maka makmum juga haras 
mengucapkannya dengan keras. 

Kedua, kalimat dalam hadits ll maka ucapkanlah ” tidak dibatasi 
apakah diucapkan dengan keras atau pelan, sementara konteks 
kalimatnya bersifat mutlaq dan itsbat (menetapkan). Untuk itu haras 
dipahami bahwa maksudnya adalah mengucapkannya dengan suara 
keras berdasarkan dalil dalam masalah imam. Sementara suatu lafazh 
yang bersifat mutlaq bila telah dipahami dalam konteks tertentu, maka 
tidak dapat dijadikan hujjah dalam hal yang lain. 

Ketiga, telah disebutkan bahwa makmum diperintahkan untuk 
mencontoh imam. Dalam hal ini imam mengucapkan “amiin” dengan 
keras, maka makmum juga haras mengucapkannya dengan keras 
untuk mengikuti imam. Pemyataan terakhir ini telah dikemukakan 
sebelumnya oleh Ibnu Baththal. Akan tetapi hal ini dikritik, karena 
konsekuensinya adalah makmum haras membaca A1 Faatihah dengan 
keras disebabkan imam membacanya dengan keras. 

Dalam hal ini mungkin untuk dibedakan, karena mengeraskan 
bacaan A1 Faatihah di belakang imam adalah dilarang, maka cakupan 
perintah “mengikuti imam” tetap berlaku dalam hal mengucapkan 
“amiin”. Pendapat ini diperkuat oleh keterangan sebelumnya dari 
Atha' bahwa orang-orang yang berada di belakang Ibnu Az-Zubair 
mengucapkan “amiin” dengan suara keras. A) Baihaqi meriwayatkan 
melalui jalur lain dari Atha' bahwa ia berkata, “Aku mendapati dua 
ratus sahabat Rasulullah SAW di masjid ini. Apabila imam 
mengucapkan ‘ waladh-dhaalliin', maka aku mendengar suara mereka 
bergemurah mengucapkan “amiin”.” 


548 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




Pendapat yang mengatakan bahwa raakmum mengucapkan 
“amiin” dengan keras adalah pendapat Imam Asy-Syafi’i dalam 
madzhabnya yang lama, serta menjadi landasan fatwa. Ar-Rafi’i 
berkata, “Maksimal dalam persoalan ini terdapat dua pendapat, yang 
paling benar di antara keduanya adalah makmum mengucapkan 
“amiin” dengan keras.” 


jjafi J alki a*j\ 3 (Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muhammad 


bin Amr) Yakni Amr bin A1 Qamah Al-Laitsi. Riwayatnya ini telah 
disebutkan beserta sanadnya oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi dari 
Yazid bin Harun, Ibnu Khuzaimah melalui jalur Ismail bin Ja’far, dan 
A1 Baihaqi melalui An-Nadhr bin Syamuel. Ketiganya dari 
Muhammad bin Amr, sama seperti riwayat Sumay dari Abu Shalih. 


Lalu dalam riwayatnya dikatakan, s-UlJt JJ&f JjS 








bertepatan dengan perkataan penghuni langit). 


(dan diriwayatkan pula oleh Nu’aim A1 Mujmir) A1 


Karmani mengemukakan pendapat yang syadz (ganjil), dia berkata, 
“Ringkasnya, Imam Malik telah menukil hadits ini dari Sumay dan 
Muhammad bin Amr serta Nu’aim. Akan tetapi yang pertama dan 
kedua telah menukil dari Abu Hurairah disertai perantara, sedangkan 
Nu’aim menukil dari Abu Hurairah tanpa perantara.” Penegasan 
beliau ini tidak didukung oleh konteks yang ada. Imam Malik tidak 
menukil riwayat melalui jalur Nu’aim dan tidak pula melalui jalur 
Muhammad bin Amr. Kami telah menyebutkan ahli hadits yang 
menukil sanad riwayat Muhammad. Adapun riwayat Nu’aim A1 
Mujmir telah diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, As- 
Sarraj, Ibnu Hibban dan selain mereka melalui jalur Sa’id bin Abi 


Hilal dari Nu’aim A1 Mujmir, dia berkata, J-j ijii <*«' *03 
\3t jtf j : jva 'J&>\ rj g Jr ft fj ^}\ jyj\ & 

djk\ %\ : ja jJy j ^ && ^ dr :jy\ 

f*Lij aJ p aisI Jj»> j> i'dCfi J\ oJLt J j&j 


(Aku shalat di belakang Abu Hurairah, maka beliau membaca 
“bismillahirrahmaanirrahiim ” kemudian membaca ummul qur'an [Al 
Faatihah] hingga sampai pada "waladh-dhaalliin”. Beliau 
mengucapkan ‘'amiin " dan orang-orang pun mengucapkan ‘‘amiin 


FATHUL BAARI — 549 

kampungsunnah.org 



Setiap kali sujud dia mengucapkan “Allahu Akbar”. Apabila berdiri 
dari dua rakaat, dia mengucapkan “Allahu Akbar”. Setelah salam dia 
mengatakan, “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, 
sesungguhnya aku adalah orang yang paling serupa dengan shalat 
Rasulullah SAW di antara kalian 

t Imam An-Nasa'i memberinya judul, bab “Mengeraskan Bacaan 
Bismillahirrahmaanirrahiim”. Ini merupakan hadits paling shahih 
yang dinukil sehubungan dengan persoalan tersebut. Sikap A1 Baihaqi 
ditanggapi bahwa kemungkinan maksud ucapan Abu Hurairah “paling 
serapa” adalah pada sebagian besar gerakan shalat, bukan 
keseluruhannya. Sementara sejumlah perawi -selain Nu’aim- telah 
menukil riwayat tersebut dari Abu Hurairah tanpa menyebutkan 
perihal “basmalah”, seperti yang akan disebutkan. Namun dikatakan 
bahwa Nu’aim adalah seorang perawi yang tsiqah (texpercaya), maka 
keterangan tambahan yang diriwayatkannya dapat diterima. 
Sedangkan secara lahiriah hadits tersebut berlaku pada keseluruhan 
shalat, maka harus dipahami sebagaimana konteksnya yang umum 
hingga ditemukan dalil yang mengkhususkannya. 


114. Apabila Ruku’ Sebelum Sampai Shaf 


5!Ip ill J\ LS fj\ 4J! i'ji jp 

y * y s s 

aJs- ill Jifs> ii dXf 'Jf Ss owaJl ^1 .J* J 

.jJj ill iiSl) : JuS jJLj 


783. Dari A1 Hasan, dari Abu Bakrah, bahwa ia sampai kepada 
Nabi SAW saat beliau sedang ruku’, maka ia pun ruku’ sebelum 
sampai ke shaf. Maka hal itu diceritakan kepada Nabi SAW, dan 
beliau bersabda, “ Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan 
engkau ulangi L” 


Keterangan Hadits : 

(Bab apabila ruku ’ sebelum sampai shaf). Sepantasnya bab ini 
disebutkan pada pembahasan tentang imam. Telah disebutkan di 


550 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




iss — iHwainHxvd 


xuBjqBqx-qjy R 3 I° dqnqxp SubX pBiuxuBfj jbAbmu uib[bq (MVS N v N 
vpvdaq wduivs vi vduvsvMqnq) \n \rf' If 1 \rf erf |jp> rf frrf 

t ‘ ■ 'BAUBpBdsq UB5jBJU33U3XU 

qBjqBg nqy BMXfBq rojBpBdsq UB^jBjusouaui qB[3j ubsbh fy„ ‘BjBqjsq 

Bip ‘XHBj t y [y xiEp qBqtuy iqy uxq px t Bg jbAbmu qs[o pjEjopisj xux 
UBqxpuq xdBX 'qB-iqBg nqy prep jBuxjy py prep rx;x spxpsq jxqnusxu xxBifsq 
UBqqeq ‘qBiqBg nqy mp gunsguBj iBguspusui qBpxp ubsbh [y BMxjBq 
UB^BJBqxp 1{B[3X 'SxinsguBj JBgU3pU3XU qE[3[ BX BMqBq UB>p[nfunU9HI 
SxibX xjzbjbj xiB5fBtm§§xiaxxi Bdirex bAuubppbAbm ua ui ubsbh IV qnqss 
ireSuap xux spipBq m-ipi/vt/s-a^ qxpxiqSusiu BiuEfn uniSBqsg ■xjBbBSX 

-spy qBj>{EQ nqy qB[BpE Bxp ‘(qvjyvg nqy uvp ) ■yC rfs 

? *c ✓ 

M * t xguB[n nBqgus UBguBf, BAuuBBpBqiad 
xuiBqBiusxu xuB[Bp BiUBjn BiBd uBBpaqisd Bpjas spxpnq dBpEqiap 
UEjiqAsmuaq BAuBpE busier ‘qnq [npnf BpBd pEXuqBq UBdBqSusjsq 
UBqpnqsAusra qEpxp riBipq BUBiuxp ‘xiBxppig ureuq dBpBqisj uBqxjuq 
n)BS qiqns qnsBuirap xux qnq [npnf,, ‘BpBqigq ibAAbubja[ jy nuqj 

•(reqnsxp) qvqtpjst 

sqspuoq urejnp qBpuusd episs (uB5flBgguxpip Burepn qxqsj) ipzuvi 
sqsjuoq uiBjBp ubSubjbj iuiBqBiusxu bAbjss ‘bvpniu bjboss UBqspqsq 

UBqXJBqi3dlU3XU SBJB ip ISBpUSUITlSjB UB5[EJ[niU3gU3XU SubA SUBiO 
BAiDjBduiBfq ..(i.uBJfqBpuusdip S«bA BiBqisd UBgusp [uBqxSojBUBip] 
UB^SBAlbxp SuBJBjJSp §XJbA BIBPflsd BUBLUXB§Bq ll[B[ ‘uBqqBpuusdxp 
XfBJBpB bAuIUBU13U3IH §ubA UXBJ BJXUBM BpB qnpX] BjXqBdB JBqS 
§UB5[B[3q Xp IJXp gUBJOSS BJXUBM bAu[B[BX[S UB>[SUBp3g qBS BAujBJBqS 
UBJjBjBgiisxu gxreA undnBUi qBS 5jBpxp EAupBfBqs xrejjBjBgusiu guBA qreq 
‘EUIBjn UB|Bqnd3S3>j Itunusxu gUBIBJIp l[B[3J UBUXpUSS fm[S gUBJ[B[3q 
xp gxXBJ03S3S BAujBJBqS BUSIER ‘[B115J gUBA UBSBpUB[ XBAundxUSXU ^BpXJ 
tux iSBjusmngay,, ‘B^Bqjsq bx Bumixp ‘qBUiiBznq^j nuqj qspo qBpxreqxp 
SubA Burejn jBdBpusd xiBqBqnxusgusxu ubjjb bAb§ 'pipLiqip qnpun 
Bqnqjsj jBguBS xux xsbjusxuhSjb bAxxjbsbp BpBd [>}S3iu ‘riBipq xunpqss 
BiUBjn JBSsqxusd BJBd qs[0 UBqBqnxusqxp qB[3p npx xsBjusiunSiB xjBdEp 
bAbs uBipxuu3>i 'bjxubav guBjo njEs umqnq utqxnqiip BAuuinqnq bu3jb>[ 
‘jBqs guBqBpq xp pB[Bqs xqB[-xxBj Sxibio3s xSnq qs[oq xib^bjbAusxu 
qniun ‘unrqng nxxiuifp BAujBpqs guBjusp SBuy sjxpBq unSusp 
[[[npisq [BqpqpBg nuq[ BMqBq npx pBduxsj tp UBqpnqsAusxu ipqsp bAbs 
t jBqs npB§ dBgSuBXQ uxq gireiosg bjxub^,, Subjusj qBq npx jBdxusp 

kampungsunnah.org 



disebutkan, “Ketika Rasulullah SAW berbalik, beliau bersabda, 

JfO J*J tJuaS* {Siapakah di antara kalian yang masuk shaf 
sedang ia dalam keadaan ruku’”). 

llSlj (semoga Allah menambah semangatmu). Yakni 

dalam meraih kebaikan. Ibnu A1 Manayyar berkata, “Nabi SAW 
memberi tanggapan positif atas perbuatan Abu Bakrah dari sisi yang 
umum, yakni kesungguhan untuk mendapatkan keutamaan shalat 
berjamaah. Namun beliau SAW menyalahkan perbuatannya dari segi 
yang lebih khusus. 


*ij (dan jangan engkau ulangi ) Yakni jangan mengulangi apa 


yang telah engkau lakukan, yaitu berjalan dengan tergesa-gesa 
kemudian ruku’ sebelum sampai shaf lalu berjalan hingga masuk 
dalam shaf. Keterangan yang berindikasi ke arah itu telah disebutkan 
dengan tegas pada sebagian jalur periwayatannya yang sebagiannya 

telah disebutkan. Dalam riwayat Abdul Aziz disebutkan, J* Jlia 


(Beliau SAW bertanya, “Siapakah yang berjalanF’). Dalam riwayat 
Yunus bin Ubaid dari A1 Hasan yang dikutip oleh Ath-Thabrani 


disebutkan, oi cJLfk- la* °Ja Jlis 


(Beliau SA W bertanya, “Siapakah pemilik napas ini? ” la menjawab, 
“Aku khawatir ketinggalan satu rakaat bersamamu ”). 


Dalam riwayat beliau (Ath-Thabrani) melalui jalur lain di 

* C O £ * 

bagian akhimya disebutkan, OJXO u cS'js I ti Jke (Kerjakanlah 

apa yang engkau dapati lalu gantilah apa yang luput darimu). Dalam 
riwayat Hammad yang dikutip oleh Abu Daud dan selainnya 

disebutkan, u&d I Oja jt&l (Siapakah di antara kalian yang 

ruku ’ sebelum sampai shaf). Sedangkan riwayat Hammad yang baru 
disebutkan menggunakan lafazh, gS'ij fcj OiOail (Siapakah di 

antara kalian yang masuk shaf sedang ia dalam keadaan ruku ’). 

Riwayat terakhir ini dijadikan pegangan oleh A1 Muhallab, 
dimana dia berkata, “Hanya saja Nabi SAW berkata kepada Abu 
Bakrah ‘Jangan engkau ulangi’, karena sikap beliau yang berjalan 
sambil ruku’ telah menyerupakan dirinya dengan cara berjalannya 
hewan.” Akan tetapi sesungguhnya larangan tidak hanya terbatas pada 


552 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




persoalan itu, seperti yang telah saya kemukakan. Sebab apabila 
larangan hanya terbatas pada lingkup tersebut, maka konsekuensinya 
seseorang yang melakukan takbiratul ihram sendirian di belakang shaf 
tidak makruh hukumnya. Padahal telah dijelaskan bahwa ulama telah 
sepakat memakrahkannya. Bahkan Imam Ahmad dan Ishaq serta 
sebagian ahli hadits madzhab Syafi’i, seperti Ibnu Khuzaimah, telah 
mengharamkannya. Lalu mereka mendukung pendapat ini dengan 


hadits Wabishah bin Ma’bad, Wtj tslj Alii 4Si JLp Of 


5*>CaJt JL#J Dl o^»U aOs-j Lauah (Sesungguhnya Nabi SAW melihat 


seorang laki-laki shalat di belakang shaf sendirian, maka beliau SAW 
memerintahkannya untuk mengulangi shalat). Hadits ini diriwayafkan 
oleh para penulis kitab Sunan dan ^i-shahihWm oleh Imam Ahmad 
dan Ibnu Khuzaimah serta selain keduanya. Ibnu Khuzaimah 
meriwayatkan pula dari hadits Ali bin Syaiban, sama seperti di atas, 

hanya saja beliau menambahkan, u£ah S (Tidak ada 

shalat bagi yang sendirian di belakang shaf). 


Adapun Imam Asy-Syafi’i serta ulama-ulama lainnya 
mendukung pendapat mereka dengan hadits Abu Bakrah, dimana 
hadits ini memberi isyarat bahwa perintah yang terdapat dalam 
riwayat Wabishah bemilai istihbab (disukai), karena Abu Bakrah telah 
melakukan sebagian shalat dengan sendirian di belakang shaf namun 
Nabi SAW tidak memerintahkannya untuk mengulangi shalat. Hanya 
saja Nabi SAW melarangnya kembali melakukan hal yang serupa. 
Seakan-akan beliau SAW memberi bimbingan kepadanya untuk 
inelakukan perbuatan yang lebih utama. 

A1 Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Mughirah dari Ibrahim - 
tentang seorang laki-laki yang shalat di belakang shaf sendirian- ia 
berkata, “Shalatnya sempuma namun tidak dilipatgandakan.” Imam 
Ahmad serta ulama lainnya telah mengompromikan kedua hadits itu 
dengan cara lain, yakni hadits Abu Bakrah telah membatasi 
keumuman hadits Wabishah. Barangsiapa yang memulai shalat 
seorang diri di belakang shaf kemudian masuk kedalam shaf sebelum 
bangkit dari ruku’, maka ia tidak wajib mengulangi shalat seperti pada 
hadits Abu Bakrah. Sedangkan bila tidak demikian, maka ia wajib 
mengulangi shalat berdasarkan keumuman hadits Wabishah dan Ali 
bin Syaiban. 


FATHUL BAARI — 553 

kampungsunnah.org 



Sementara sebagian ulama menyimpulkan dari lafazh “Jangan 
engkau ulangi'” bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Bakrah 
sebelumnya telah diperbolehkan. Setelah itu ada larangan untuk 
melakukannya, yaitu sabda beliau SAW, “Jangan engkau ulangi”. 
Maka, tidak boleh kembali melakukan apa yang telah dilarang oleh 
Nabi SAW. Cara seperti inilah yang ditempuh oleh Imam Bukhari 
dal am pembahasan tentang Juz'ul Qira'ah Khalfal Imaam. Melalui 
penjelasan yang telah saya kemukakan dapat ditarik jawaban bagi 
mereka yang mengatakan, “Mengapa beliau SAW tidak berdoa untuk 
Abu Bakrah agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, sebagaimana 
beliau SAW berdoa untuknya agar Allah memberinya tambahan 
semangat?” Mereka menjawab, “Bisa saja ia terlambat karena suatu 
persoalan, dan itu lebih utama daripada mendapatkan pada awal 
shalat”. Hal ini berdasarkan larangan tersebut dikarenakan 
keterlambatan semata, padahal sebenamya tidak demikian. 


Catalan 


Lafazh a*? M (jangan engkau ulangi ) Dalam semua riwayat, 

huruf ta' dalam lafazh tersebut berharakat fathah dan huruf ‘ain 
berharakat dhammah, yang bermakna kembali. Namun sebagian 
pensyarah kitab Al Mashabih meriwayatkan bahwanya lafazh ini telah 
dinukil dengan harakat fathah pada huruf ta ' dan harakat kasrah pada 

huruf ‘ain (a*J), yang bermakna mengulangi. Riwayat yang masyhur 


didukung oleh tambahan di bagian akhir hadits itu, seperti dikutip oleh 

^ e 0/0 

Ath-Thabrani, yaitu G Jei\j ci'jSf G J (Kerjakan apa-apa 


yang engkau dapati dan gantilah apa-apa yang luput darimu). Ath- 
Thahawi telah meriwayatkan dengan sanad hasan dari Abu Hurairah 

dengan lafazh marfuJ&- IXfii l OjS jU'x-’d lit 

ul*}\ j* (Apahila salah seorang di antara kalian mendatangi 


shalat, maka janganlah ia ruku ’ sebelum sampai kepada shaf hingga 
ia mengambil tempat dalam shaf). 


Hadits ini menjadi dalil bahwa makmum yang datang terlambat 
hendaknya langsung mengikuti posisi imam saat datang: Perintah 
mengenai perkara itu telah disebutkan dengan tegas dalam Sunan 
Sa’id bin Manshur melalui riwayat Abdul Aziz bin RafT dari beberapa 


554 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




orang penduduk Madinah, bahwasanya Nabi SAW bersabda. 


y' / O s } O y £ ✓ ^ 

b'l ^Ji Jlkil jSJi ji lifl^ jf Uill (Barangsiapa yang 


mendapatiku dalam keadaan berdiri, ruku ’ atau sujud, maka 
hendaklah ia mengikuti sebagaimana keadaanku). Riwayat serupa 
dinukil pula oleh At-Tirmidzi dari Ali dan Mu’adz bin Jabal dari Nabi 
SAW, namun sanadnya tidak kuat. Tapi riwayat ini menjadi kuat 
dengan dukungan riwayat yang dinukil melalui jalur Sa’id bin 
Manshur. 


115. Menyempurnakan Takbir Saat Ruku’ 


& & J* y^ y SJ 15 


Hal itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi SAW, dan 
mengenai masalah ini diriwayatkan pula oleh Malik bin A1 Huwairits. 


(J? £? : <J^ Js* 3 *- Cf- t - 5 * j° u* O* Cf 

f S’ s ~ * 

£■* Lg-JuAJ llT Soi 1 j £$ :Jlii 4 iSl t^P) 

ds'j '{Sj dr ^ oir d jJt -3 &\ Jd A jdj 


784. Dari Abu A1 Alla', dari Mutharrif, dari Imran bin Hushain, 
dia berkata, “Ia shalat bersama Ali RA di Bashrah, lalu dia berkata, 
‘Laki-laki ini telah mengingatkan kami akan shalat yang biasa kami 
lakukan bersama Rasulullah SAW’. Lalu disebutkan bahwa beliau 
bertakbir setiap kali bangkit dan setiap kali turun.” 


' rr " '' ' ' '•' 1 “ f 1' g ° f- * 7 ■ ^ f 0 " 

<~ 5 j-^jI bb jj U.5 j-Ss-d Ob 431 OjjjA ( js- 

.jjt-i sill jd 4JLJ1 Jdd J] :Jli 


FATHUL BAARI — 555 

kampungsunnah.org 



785. Dari Abu Hurairah, bahwasanya ia shalat mengimami 
mereka seraya bertakbir setiap kali turun dan bangkit. Ketika selesai 
beliau berkata, “Sesungguhnya aku paling serupa dengan kalian 
dengan Rasulullah SAW dalam hal shalat.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab menyempurnakan takbir saat ruku ’) Yakni 
memperpanjang ucapan takbir hingga ruku’ sempuma, atau yang 
dimaksud adalah menyempurnakan jumlah takbir shalat dalam 
ruku’, 88 demikian yang dikatakan A1 Karmani. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, seakan-akan Imam Bukhari 
memaksudkan lafazh “menyempurnakan” sebagai isyarat akan 
lemahnya riwayat yang dinukil oleh Abu Daud dari hadits 


Abdurrahman bin Abza, dia berkata, 


6s Sit JL* lib- cdb 


31 


fttj ^ (Aku shalat di belakang Nabi SAW dan beliau tidak 


menyempurnakan takbir). 


Imam Bukhari telah menukil dalam kitabnya At-Tarikh dari Abu 
Daud Ath-Thayalisi bahwa ia berkata, “Riwayat ini batil menurut 
pandangan kami.” Lalu Ath-Thabari serta A1 Bazzar berkata, 
“Riwayat itu hanya dinukil oleh A1 Hasan bin Imran, sedangkan ia 
seorang perawi yang majhul (tidak dikenal).” Jika dikatakan bahwa 
hadits itu shahih, maka dapat dijawab bahwa beliau melakukannya 
untuk menjelaskan akan kebolehannya, atau yang dimaksud adalah 
tidak mengeraskan takbir, atau tidak memperpanjang suara saat 
mengucapkannya. 


6s ill l ^Cs 'y' (Hal itu diriwayatkan oleh 


Ibnu Abbas dari Nabi SAW) Yakni tentang menyempurnakan takbir. 
Maksudnya, Ibnu Abbas meriwayatkannya dari segi makna, sebab 
yang dimaksudkan Imam Bukhari adalah hadits Ibnu Abbas yang 
terdapat di akhir bab setelah ini, dimana Ibnu Abbas berkata kepada 
Ikrimah ketika dia diberitahu tentang orang yang takbir pada shalat 
Zhuhur sebanyak dua puluh dua kali takbir. Dia berkata, 
“Sesungguhnya ia adalah shalat Nabi SAW.” Hal ini berarti, masalah 


gb Setelah lafazh “dimaksud” terdapat tulisan tidak jelas sekitar empat kata dalam naskah yang 
telah dicetak. 


556 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 





menyempumakan takbir telah dinukil langsung dari Nabi SAW. Sebab 
takbir pada shalat-shalat yang empat rakaat tidak lebih dari jumlah 
tersebut, dan konsekuensinya beliau mengucapkan takbir saat ruku’. 
Maka ini meminimalkan kebenaran kemungkinan pertama. 

j J slUU jJj (mengenai masalah ini diriwayatkan pula 

oleh Malik bin Al Huwairits) Yakni masuk dalam persoalan ini hadits 
Malik bin Al Huwairits. Hadits yang dimaksud disebutkan oleh Imam 
Bukhari pada beberapa bab kernudian, yakni di bab “Berdiam Sejenak 

di antara Dua Sujud”. Adapun lafazhnya adalah, 

{Beliau berdiri kernudian ruku ’ lalu bertakbir). 

ids- a\J( ^ (ia shalat bersama Ali di 

Bashrah ) Yakni Imran shalat bersama Ali bin Abi Thalib di Bashrah 
setelah peristiwa perang Al Jamal. 

tS s 

{mengingatkan kepada kita ) Hal ini member! asumsi bahwa 

takbir yang dimaksud saat itu telah ditinggalkan. Imam Ahmad serta 
Ath-Thahawi meriwayatkan dengan sanad shahih dari Abu Musa Al 
Asy’ari, dia berkata, “Ia telah mengingatkan kami akan shalat yang 
biasa kami lakukan bersama Rasulullah SAW, mungkin kami telah 
melupakannya atau meninggalkannya dengan sengaja.” Dalam 
riwayat Imam Ahmad dari jalur lain dari Mutharrif, dia berkata, 
“Kami berkata -kepada Imran bin Hushain- wahai Abu Nujaid, 
siapakah yang pertama meninggalkan takbir?” Dia berkata, “Utsman 
bin Affan, ketika dia takbir dengan suara lemah.” 

Ada kemungkinan yang dimaksud adalah tidak mengeraskan 
suara saat takbir. Sementara Ath-Thabrani meriwayatkan dari Abu 
Hurairah bahwa yang pertama kali meninggalkan takbir adalah 
Muawiyah. Sedangkan Abu Ubaid meriwayatkan bahwa yang pertama 
meninggalkannya adalah Ziyad. Tapi riwayat ini tidak menafikan 
riwayat sebelumnya, sebab Ziyad meninggalkan takbir karena 
Muawiyah telah meninggalkannya, dan Muawiyah meninggalkannya 
berdasarkan perbuatan Utsman. 

Sejumlah ulama memahami riwayat-riwayat ini bahwa yang 
dimaksud adalah mengucapkannya dengan samar. Pemahaman ini 
didukung oleh hadits Abu Sa’id berikut pada bab, “Takbir Saat 
Bangkit dari Dua Sujud”. Namun Ath-Thahawi telah meriwayatkan 


FATHUL BAARI — 557 

kampungsunnah.org 



bahwa beberapa kaum meninggalkan takbir saat melakukan gerakan 
turun dan tidak meninggalkannya saat melakukan gerakan bangkit. 
Dia mengatakan, “Demikian pula yang dilakukan oleh Bani 
Umayyah”. Hal serupa dinukil oleh Ibnu A1 Mundzir dari Ibnu Umar. 
Sementara dari salah seorang ulama salaf disebutkan bahwa ia tidak 
mengucapkan takbir [dengan keras] kecuali saat takbir yang pertama 
(takbiratul ihram). 


Sebagian ulama membedakan antara shalat sendirian dengan 
lainnya [jamaah]. Argumentasi pandangan ini adalah sesungguhnya 
takbir disyariatkan untuk memberitahukan gerakan imam, oleh sebab 
itu tidak diperlukan bagi orang yang shalat sendirian. Akan tetapi 
takbir tersebut telah tetap disyariatkan bagi setiap orang yang 
melaksanakan shalat, baik saat melakukan gerakan turun maupun 
bangkit. Mayoritas ulama mengatakan hukum takbir adalah sunah, 
kecuali takbir yang pertama (takbiratul ihram). Sedangkan Imam 
Ahmad dan sebagian ulama lainnya berpendapat sesuai makna lahiriah 
hadits, yakni semua takbir hukumnya wajib. 


Ibnu A1 Manayyar berkata, “Hikmah disyariatkan takbir saat 
turun maupun bangkit adalah; bahwa seorang mukallaf diperintah 
untuk bemiat pada permulaan shalat ketika takbir, maka niat tersebut 
hams senantiasa dijaga sampai akhir shalat. Untuk itu ia diperintahkan 
untuk memperbahami takbir di sela-sela shalat sebagai simbol niat. 90 

£*»j tUSj ^ij tUS* (setiap kali bangkit dan setiap kali turun) Hal 

ini mencakup semua perpindahan dalam shalat, kecuali bangkit dari 
ruku’ berdasarkan ijma ’ bahwa yang diucapkan pada gerakan ini 
adalah pujian. Lafazh yang bersifat umum seperti ini telah disebutkan 


89 

Pendapat ini lebih kuat ditinjau dari segi dalil, karena Rasulullah SAW tetap melakukannya 
serta memerintahkan untuk melakukannya, sementara kaedah dasar mengatakan bahwa suatu 
perintah adalah berindikasi wajib. Rasulullah SAW telah bersabda, “Shalatlah kalian 
sebagaimana kalian lihat aku shalat.” Adapun riwayat yang dinukil dari Utsman dan 
Muawiyah bahwa mereka tidak menyempumakan takbir dipahami mereka tidak 
mengeraskannya bukan berarti tidak mengucapkan takbir sama sekali, atas dasar berprasangka 
baik terhadap keduanya. Meski terbukti bahwa keduanya telah meninggalkan takbir, maka 
dalil sepantasnya lebih dikedepankan daripada pendapat keduanya RA, begitu pula perbuatan 
seluruh sahabat lainnya. Wallahu a 'lam. 

90 

Apabila dikatakan hikmah disyariatkan takbir berulang kali untuk mengingatkan orang 
shalat akan kebesaran Allah SWT, dan keagungan-Nya, maka tidak pantas menyibukkan diri 
dengan perkara lain saat melakukan ketaatan kepada-Nya, bahkan sepantasnya menghadap 
kepada-Nya lahir dan batin, berlaku khusyu’ sebagai pengagungan kepada-Nya dan mencari 
keridhaan-Nya, niscaya hal ini cukup berdasar. Wallahu a 'lam. 


558 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




pula dalam hadits Abu Hurairah pada bab di atas, dan hadits Abu 
Musa yang telah kami sebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan An- 
Nasa'i, dari hadits Ibnu Mas’ud yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi 
dan Ath-Thahawi, dari hadits Ibnu Abbas di bab berikut, dari hadits 
Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, dari 
hadits Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur, 
dari hadits Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, serta 
dari hadits Jabir yang diriwayatkan oleh A1 Bazzar. Lafazh ini akan 
dijelaskan secara mendetail dalam riwayat Abu Hurairah. 


116. Menyempurnakan Takbir Saat Sujud 


A v3> > Cik A M cf. ^ & 


* * s * 


'^ ^ ^ ^ , ", «v , r * * o \ .*9 * ** 

c jS 4+*\j x3j bjj c jS bl ul3sj ^ 

* * M 


’J, bfe iif &U)i J* dls J&0\ & iir, 

* * * 

:JU jf Zl* tUl jipJ* £>Cp l-Ai 

ZUZ .SCp li Jt> ’JJ 3 




786. Dari Mutharrif bin Abdullah, dia berkata, “Aku dan Imran 
bin Hushain shalat di belakang [bermakmum kepada] Ali bin Abi 
Thalib RA. Apabila sujud dia bertakbir, apabila mengangkat 
kepalanya dia bertakbir, dan apabila bangkit dari dua rakaat dia 
bertakbir. Ketika shalat selesai dilaksanakan, tanganku dipegang oleh 
Imran bin Hushain lalu ia berkata, “Orang ini telah mengingatkanku 
akan shalat Muhammad SAW -atau ia berkata- sungguh ia telah shalat 
mengimami kita dengan shalat Muhammad SAW.” 


*Mj ‘£?JJ i "J* 

&G aL; :Ji5 Z* At y .g,j \l\ J fli 


}\ y jX-} Sui ^3i 


FATHUL BAARI — 559 

kampungsunnah.org 



787. Dari Ikrimah, dia berkata, “Aku melihat seseorang di 
maqam bertakbir setiap kali menunduk dan bangkit, apabila berdiri 
dan turun. Lalu aku mengabarkannya kepada Ibnu Abbas RA, maka 
beliau berkata, ‘Bukankah yang demikian adalah shalat Nabi SAW, 
tidak ada ibu bagimu’.” 


Keterangan Hadits : 



Imran shalat bermakmum pada Ali bin Abi Thalib). Riwayat ini 
dijadikan dalil bahwa tempat makmum yang beijumlah dua orang 
adalah di belakang imam, berbeda dengan mereka yang mengatakan 
bahwa salah satunya di sebelah kanan imam dan satunya di sebelah 
kiri. Tapi menjadikan riwayat di atas sebagai mendukung pendapat 
tersebut perlu dikaji lebih lanjut, sebab tidak ada dalam riwayat itu 
suatu pemyataan bahwa yang menjadi makmum hanya mereka 
berdua. 

Telah disebutkan bahwa peristiwa itu berlangsung di Bashrah, 
demikian pula diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur, dari Humaid bin 
Hilal, dari Imran. Namun disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad 
melalui jalur Sa’id bin Abi Arubah dari Ghailan bahwa peristiwa itu 
berlangsung di Kufah. Begitu pula yang diriwayatkan oleh 
Abdurrazzaq dari Ma’mar, dari Qatadah, serta sejumlah perawi 
lainnya dari Mutharrif. Maka, ada kemungkinan peristiwa ini terjadi di 
dua negeri tersebut. Dalam riwayat Abu A1 Alla' disebutkan dengan 
lafazh yang bersifat umum, sementara di tempat ini dengan 
menyebutkan sujud, bangkit, dan bangkit dari dua rakaat. Hal ini 
memberi isyarat bahwa takbir pada ketiga tempat inilah yang telah 
ditinggalkan. Lalu Imran mengingat kembali karena shalat yang 
dilakukan Ali RA. 


Jti ji (atau ia berkata ) Ini adalah keraguan yang bersumber dari 

salah seorang perawi hadits tersebut. Kemungkinan berasal dari 
Hammad, karena Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Sa’id bin Abi 

Arubah dengan lafazh, L&j £1* Jit Jit Jj~/) e%p Js* tdi Cu ti J~p 

(Orang ini telah shalat mengimami kita sama seperti shalat 
Rasulullah SAW), tanpa ada keraguan. Kemudian dalam riwayat 


560 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 






Qatadah dari Mutharrif, Imran berkata, UTj laS" ali jl Jg- XL» cdXU> U 
' aVwsJ' ei* Alii &\ iist *>■->' (v4A:m tidak pernah 


shalat sejak saat atau sejak ini dan itu, suatu shalat yang lebih 
menyerupai shalat Rasulullah SAWdaripada shalat ini). 


Ibnu Baththal berkata, “Sikap mereka yang tidak mengingkari 
orang-orang yang meninggalkan takbir di tempat tersebut 
menunjukkan bahwa kaum salaf beranggapan [mengeraskan] takbir 
pada tempat-tempat tersebut bukanlah rukun shalat.” Ath-Thahawi 
mengisyaratkan ad any a ijma’ ulama yang berpendapat bahwa 
barangsiapa yang meninggalkannya, maka shalatnya dianggap 
sempuma. Tapi pemyataan ini perlu dicermati, karena adanya 
keterangan terdahulu dari Imam Ahmad yang telah mewajibkannya. 
Perbedaan pendapat tentang sah tidaknya shalat orang yang 
meninggalkannya termaktub dalam madzhab Imam Malik, kecuali 
apabila yang dimaksud adalah ijma’ sebelum adanya perbedaan ini. 


ft—Si3> J—if *&■') cJ'j (aku melihat seorang laki-laki di maqam) 

Dalam riwayat A1 Ismaili dikatakan, ^$i\i ms* yi (Aku shalat 

bermakmum pada seorang syaikh di Abthah). Namun riwayat pertama 
lebih kuat, kecuali apabila yang dimaksud dengan Abthah di sini 
adalah tikar yang biasa digelar di masjid. Pada awal bab berikut akan 

disebutkan dengan lafazh LiiS* (Aku shalat bermahnum 


kepada seorang syaikh di Makkah). Lalu pada sebagian jalur 
periwayatannya dia [Ikrimah] menyebutkan nama syaikh tersebut, 
yakni Abu Hurairah. Lalu riwayat-riwayat ini tidak berbeda dalam 
menyatakan bahwa ia melihatnya di Makkah. Sementara dalam 
riwayat As-Sarraj melalui jalur Hubaib bin Az-Zubair dari Ikrimah 


9 ^ \ 9 * * 6* t> * . ******* o'* 

disebutkan, alLc- 4it ^ i &rj cJtj (Aku melihat 


seorang laki-laki shalat di masjid Nabi SAW). Apabila riwayat ini 
tidak dipahami dalam konteks majaz, maka ia tergolong riwayat syadz 
(ganjil). 


fl Si (tidak ada ibu bagimu ) Ini adalah kalimat yang 


diucapkan oleh orang Arab untuk menghardik atau mencaci. 

^ * * * 

Demikian pula lafazh pada riwayat sesudahnya, yakni dJ—»' d L - r - Ly 


(ibumu kehilangan engkau ). Seakan-akan ia mendoakan agar ibunya 


FATHUL BAARI — 561 

kampungsunnah.org 



kehilangan dirinya atau ia kehilangan ibunya. Akan tetapi mereka 
tidak memaksudkan hakikat kalimat ini. Menurut Ibnu Abbas, Ikrimah 
pantas mendapatkan celaan ini karena ia telah menisbatkan laki-laki 
yang dilihatnya sebagai orang dungu, yang merupakan puncak 
kebodohan, padahal laki-iaki tadi terbebas dari sifat ini [bukan orang 
dungu]. 


117. Takbir Apabila Berdiri Dari Sujud 





.'Cj£s- LjJb- coSlS l£jb- tDljf y JtSj ^ 


788. Dari Ikrimah, dia berkata, “Aku shalat bermakmum kepada 
seorang syaikh di Makkah, ia bertakbir sebanyak dua puluh dua kali. 
Aku berkata kepada Ibnu Abbas, ‘Sesungguhnya ia adalah orang 
dungu’. Ibnu Abbas berkata, ‘Engkau kehilangan ibumu, itu Sunnah 
Abu Qasim SAW’.” Musa berkata, “Aban telah menceritakan kepada 
kami, ia berkata bahwa Qatadah telah menceritakan kepada kami, 
Ikrimah telah menceritakan kepada kami.” 




Oisr: jjZ ijy, d yL. a PJZJIJ, xs. J £ J ^ 

j»j 0i?“ ^15 lil J y*j 

o fdtf f I* ' - ✓ s - , ■»?. - ’i b i ’ •> ' «■ fit's* 

y Aya iiSjj Cjy oJy>~ <UJ! l Jjjsj jj Di?* jyi 

pip 'J ill Jli dU y'j Jji P L&0\ 

£ J //» I f O ✓ y- / J & £ O / / > ^ 1 J ; ^ ° / 1| ^ | r . 0 1 U 

p-J { JV>- J*- 5 tiJJj Iv—^3l 

„7. £ t . * I »7 ^ I ^ y- £ i 7° ^ ^ ^ £ £ J > o S’ S’ > ^ 

.^jJbsJl Jju Di?* llfr w aJ b 41 T 


562 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



789. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin A1 Harits bahwa ia 
mendengar Abu Hurairah berkata, “Biasanya Rasulullah SAW apabila 
berdiri untuk shalat, beliau bertakbir ketika telah berdiri. Kemudian 
bertakbir ketika ruku’, lalu mengucapkan ‘ samiallahu liman 
hamidah' ketika menegakkan punggungnya dari ruku’. Kemudian 
mengucapkan saat berdiri ‘rabbana lakal hamdu -Abdullah berkata, 
“Wa lakal hamdu ” (dan bagi-Mu segala puji)- lalu bertakbir ketika 
turun (sujud). Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, lalu 
bertakbir ketika sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat 
kepalanya, selanjutnya melakukan hal itu pada seluruh shalat hingga 
selesai. Beliau bertakbir ketika berdiri dari dua rakaat setelah duduk 
(tahiyyat)”. 

Keterangan Hadits : 

pi c JXfi (aku shalat di belakang seorang syaikh) Sa’id 

bin Abi Arubah menambahkan dalam riwayatnya dari Qatadah yang 

£ 

dinukil oleh A1 Ismaili, ^lall {Pada shalat Zhuhur), dengan demikian 

teijadi keserasian dengan jumlah takbir yang disebutkannya. Karena 
pada satu rakaat terdapat lima takbir, maka pada shalat-shalat yang 
empat rakaat ada dua puluh takbir, ditambah takbir pertama (takbiratul 
ihram) serta takbir saat berdiri dari tasyahud pertama. Dalam riwayat 
Imam Ahmad, Ath-Thahawi dan Ath-Thabrani dari jalur Abdullah 

Ad-Danaj dari Ikrimah, dia berkata, o 'j'J* y) li {Abu Hurairah 
shalat mengimami kami). 

eg? p {kemudian bertakbir ketika ruku ’). An-Nawawi 

berkata, “Di sini terdapat dalil bahwa takbir itu beriringan dengan 
gerakan. Takbir mulai diucapkan ketika mulai pindah ke ruku’. Lalu 
ucapan tersebut diperpanjang hingga ruku’.” Namun indikasi hadits 
atas pemyataannya untuk memperpanjang ucapan takbir tidak jelas. 

£j. • • p>°ji {ketika bangkit... dan seterusnya). Di sini terdapat 

keterangan bahwa tasmi’ (ucapan samiallahu liman hamidah) 
merupakan dzikir saat bangkit dari ruku. Sesungguhnya ‘tahmid’ 
(ucapan rabbana lakal hamdu) merupakan dzikir saat i’tidal. Hal ini 
merupakan dalil bahwa imam mengucapkan keduanya, berbeda 


FATHUL BAARI — 563 

kampungsunnah.org 




dengan pandangan Imam Malik. Sebab sifat shalat Nabi SAW yang 
disebutkan dalam riwayat dipahami dalam posisi sebagai imam, 
karena inilah keadaan yang paling umum dan sering teijadi pada saat 
beliau melaksanakan shalat. Pembahasan mengenai hal ini akan 
diterangkan setelah lima bab kemudian. 


-uAj> iiilj aLi xs- Jls (Abdullah bin Shalih 


meriwayatkan dari Al-Laits, “Dan bagi-Mu segala puji .”) Yakni Ibnu 
Shalih memberi tambahan bumf waw dalam riwayatnya dari Al-Laits 
pada kalimat “ walakal hamdu Adapun lafazh yang lainnya tidak ada 
perbedaan. Lalu akan disebutkan pula dari riwayat Syu’aib dari Ibnu 
Syihab dengan tambahan huruf waw. Demikian pula dalam riwayat 
Ibnu Juraij yang dikutip oleh Imam Muslim, dan riwayat Yunus yang 
dikutip oleh An-Nasa'i. 


Para ulama berkata, “Riwayat yang mencantumkan huruf waw 
lebih kuat, dan kedudukannya di sini dianggap sebagai pelengkap 
(zaa ’idah). Ada pula yang mengatakan kedudukannya adalah sebagai 
kata sambung terhadap kalimat yang tidak disebutkan. Lalu ada yang 
mengatakan bahwa fungsinya adalah menerangkan keadaan. Pendapat 
terakhir ini dikemukakan oleh Ibnu A1 Atsir seraya melemahkan 
pandangan yang lainnya.” 


118. Meletakkan Telapak Tangan Di Atas Lutut Saat Ruku’ 


* i 


^ 5^ ilil yjl J y\ JUj 


J 


Abu Humaid berkata kepada sahabat-sahabatnya, “Nabi SAW 
meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya.” 


564 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



O'' r> * Of'' i o X ''O'' 

tyl : JjA tji s 


:JU 


*111 ~ * 'V''? ^ * 11 * * A *•** :ji3 j* 

# * 

i 


- * * * mm ' ^ S' — 

. S»^ t...'" f ..''''. * • . "«/ //*/ / -f ^ s Q* > „»i . * 

" • U^J ^ |*J C ^ jfl3 

y ii . " of" f °. f .fo ^ ^o" k f °,f 

.t_3 jJI ^LP UjJjI £*SD U> u^ 4IP U~^3 (.AluJtj 


790. Dari Abu Ya’fur, dia berkata, aku mendengar Mush’ab bin 
Sa’ad berkata, “Aku shalat di samping bapakku, laki aku 
menempelkan kedua telapak tanganku kemudian meletakkannya di 
antara kedua pahaku. Maka bapakku melarangku dan berkata, ‘Kami 
dahulu melakukannya, lalu kami dilarang dan diperintahkan untuk 
meletakkan tangan-tangan kami di atas lutut’.” 


Keterangan Hadits : 


jCii- jjt JlSj (Abu Humaid berkata) Riwayat ini akan disebutkan 


dengan sanad lengkap ( maushul) pada bab “Sunnah Duduk saat 
Tasyahud”. Adapun maksud disebutkan di tempat ini adalah untuk 
menjelaskan sifat ruku’. Hal ini didukung oleh isyarat dari Sa’ad 
tentang penghapusan bolehnya meletakkan tangan di atas paha. 

ciliil liT (kami dahulu melakukannya, lalu kami 


dilarang dan diperintahkan ) Lafazh ini dijadikan dalil penghapusan 
bolehnya menempelkan kedua telapak tangan dan meletakkannya di 
antara kedua paha, atas dasar bahwa yang melarang dan memerintah 
di sini adalah Nabi SAW. Sementara cara penyajian seperti ini 
diperselisihkan, hanya saja yang lebih kuat bahwa ia dihukumi marfu ’ 
dan merupakan konsekuensi dari sikap Imam Bukhari, demikian pula 
Imam Muslim dimana ia mengutip hadits itu dalam kitab Shahih-nya. 


Dalam hadits riwayat Israil yang dikutip oleh Ad-Darimi 
disebutkan, L^ oi ^ fyUwr ijiS'j lit fJC, J> J> iit jlp Jj &€ 

IsJj ^ 4 -^r (Ji (Biasanya anak-anak Abdullah bin Mas ’ud 


apabila ruku ’ meletakkan tangan-tangan mereka di antara paha-paha 
mereka, lalu aku shalat di samping bapakku, maka beliau memukul 
tanganku... ”). Riwayat ini memberi keterangan akan landasan 
Mush’ab melakukan perbuatan itu, sementara anak-anak Ibnu Mas’ud 
menerima pelajaran itu dari bapak mereka. 


FATHUL BAARI — 565 

kampungsunnah.org 








At-Tirmidzi berkata, “Bolehnya meletakkan tangan di antara 
paha telah dihapus ( mansukh) menurut ulama. Tidak ada perbedaan 
pendapat di kalangan ulama mengenai hal itu, kecuali apa yang 
diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud dan sebagian sahabatnya bahwa 
mereka melakukan demikian.” Masalah ini telah dinukil dari Ibnu 
Mas’ud melalui sanad muttasil (bersambung) dalam Shahih Muslim 
dan selainnya melalui jalur Ibrahim dari Alqamah dan A1 Aswad 
bahwa keduanya masuk menemui Abdullah, lalu disebutkan hadits 


seperti di atas. Kemudian dia berkata, \Zjj\ 

<Sit Jji) J ills (AjJJrj AjJj (Jfk (*^ 


j*U*j dXz {Maka kami meletakkan tangan-tangan kami di atas lutut- 


lutut kami, maka beliau memukul tangan-tangan kami. Lalu beliau 
menempelkan kedua telapak tangannya, kemudian meletakkan di 
antara kedua pahanya. Ketika selesai shalat beliau berkata, 
“Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah SA W. ”). Riwayat ini 
dipahami bahwa dalil yang menghapus hukum tersebut belum sampai 
kepada Ibnu Mas’ud. 


Ibnu A1 Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Umar dengan sanad 
yang kuat, dia berkata, iy> dXt <3st Ult (Hanya saja 


Nabi SAW melakukannya satu kali), yakni meletakkan tangan di 
antara kedua paha. Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan melalui jalur 
lain dari Alqamah, dari Abdullah, dia berkata, “Rasulullah SAW 
mengajari kami. Ketika beliau hendak ruku’, maka beliau 
menempelkan kedua telapak tangannya lalu meletakkan di antara 
kedua lututnya, kemudian beliau ruku’. Ketika hal itu sampai kepada 
Sa’ad, dia berkata, ‘Benarlah saudaraku, dahulu kami melakukan 
demikian lalu kami diperintah melakukan yang seperti ini’, yakni 
memegang lutut. Ini merupakan dukungan kuat terhadap riwayat yang 
dinukil melalui jalur Mush’ab bin Sa’ad.” 


Abdurrazzaq meriwayatkan dari Umar keterangan yang sesuai 
dengan perkataan Sa’ad. Diriwayatkan melalui jalur lain dari A1 
qamah dan A1 Aswad, ia berkata, “Kami shalat bersama Abdullah, 
maka beliau meletakkan tangannya di antara kedua pahanya: 
Kemudian kami bertemu Umar dan shalat bersamanya, maka kami 
pun meletakkan tangan di antara paha. Ketika selesai shalat dia 


566 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



berkata, ‘Itu adalah perbuatan yang dahulu kami lakukan, kemudian 
ditinggalkan’.” 

Dalam riwayat At-Tirmidzi melalui jalur Abu Abdurrahman As- 
Sulami, dia berkata, “Umar bin Khaththab berkata kepada kami, 
‘Sesungguhnya lutut merupakan Sunnah bagi kalian, maka peganglah 
lutut’.” Riwayat ini dikutip pula oleh A1 Baihaqi dengan lafazh, 
“Dahulu apabila ruku’, kami meletakkan tangan-tangan di antara 
paha, maka Umar berkata, '‘Sesungguhnya termasuk Sunnah adalah 
'memegang lutut’.” Hukum riwayat ini tergolong marfu ’ (sampai pada 
Nabi SAW), karena sahabat apabila mengatakan “termasuk Sunnah” 
maka secara lahiriah yang dimaksud adalah Sunnah Nabi SAW. 
Terutama apabila yang mengucapkan itu seorang sahabat, seperti 
Umar bin Khaththab. 


4lp \L£s (maka kami dilarang melakukannya). Ibnu Khuzaimah 

menjadikannya sebagai dalil bahwa menempelkan kedua telapak 
tangan lalu meletakkannya di antara kedua paha saat ruku’, adalah 
tidak diperbolehkan. Tapi pendapat ini masih perlu dicermati, karena 
ada kemungkinan larangan di sini hanya berindikasi makruh. Ibnu Abi 
Syaibah meriwayatkan melalui jalur Ashim bin Dhamrah dari Ali, dia 
berkata, OJj —viAjJj cJ&j '-bCa cJi c-kT) bi 

ciS Oii (Apabila ruku jika engkau mau boleh melakukan ini - 


yakni engkau meletakkan kedua tanganmu di atas kedua lututmu- dan 
jika mau, engkau boleh meletakkannya di antara kedua paha). Sanad 
riwayat ini has an. Nampaknya dia berpendapat bolehnya memilih 
antara kedua perbuatan itu. Oleh sebab itu, ada kemungkinan larangan 
tidak sampai kepadanya, atau beliau memahami larangan tersebut 
berindikasi tanzih (lebih utama bila ditinggalkan). Hal lain yang 
menunjukkan bahwa larangan ini tidak berindikasi haram, adalah 
sikap Umar serta sahabat lainnya yang mengingkari perbuatan tersebut 
tanpa menyuruh pelakunya untuk mengulangi shalat. 


Masalah yang Perlu Diperhatikan 

Ibnu Baththal meriwayatkan dari Ath-Thahawi -dan beliau 
menyetujuinya- bahwa dari segi logika merenggangkan atau 
memisahkan kedua tangan adalah lebih utama daripada 
menempelkannya, karena Sunnah memerintahkan untuk 


FATHUL BAAR1 — 567 

kampungsunnah.org 



merenggangangkannya saat ruku’ dan sujud serta menyamakan kedua 
kaki. Dia berkata, “Setelah mereka sepakat bahwa merenggangkan 
kedua tangan lebih utama, mereka berbeda pendapat tentang masalah 
pertama, maka dari sisi logika menyatakan masalah yang 
diperselisihkan harus diikutkan pada masalah yang telah disepakati.” 
Dia melanjutkan, “Telah dinukil melalui riwayat yang dapat 
dibuktikan kebenarannya tentang penafian menempelkan kedua 
tangan serta kewajiban meletakkan tangan di atas kedua lutut.” 

Lalu pemyataan tersebut ditanggapi oleh Az-Zain bin A1 
Manayyar bahwa apa yang disebutkannya bertentangan dengan 
tempat-tempat yang disunnahkan untuk tidak merenggangkan atau 
memisahkan tangan, seperti meletakkan tangan kanan di atas tangan 
kiri saat berdiri. Dia berkata, “Apabila telah terbukti bahwa ada 
tempat tertentu dalam shalat yang tidak disunnahkan untuk 
merenggangkan, maka tertolaklah logika yang dikemukakannya. 
Hanya saja apabila ia menyatakan bahwa apa yang dikatakannya 
berindikasi adanya kelebihan dalam memisahkan kedua tangan 
daripada menempelkannya, niscaya pemyataan ini eukup berdasar.” 

Say a (Ibnu Hajar) katakan, hikmah memisahkan kedua tangan 
daripada menempelkannya telah disebutkan dalam hadits Aisyah RA. 
Riwayat tersebut dikutip oleh Saif dalam kitab Al Futuh melalui 
riwayat Masmq, bahwa ia bertanya kepada Aisyah mengenai hal itu, 
maka beliau menjawab yang ringkasannya adalah, “Sesungguhnya 
menempelkan kedua telapak tangan termasuk perbuatan orang-orang 
Yahudi, dan Nabi SAW melarang perbuatan ini karena sebab tersebut. 
Sementara Nabi SAW senang melakukan hal yang sama seperti 
perbuatan ahli kitab dalam masalah yang belum ada hukum yang 
diturunkan kepadanya, lalu pada akhimya beliau SAW 
memerintahkan untuk menyelisihi mereka.” Wallahu a 'lam. 

UjoJI ^jaj oi {untuk meletakkan tangan-tangan kami ) Yakni 
telapak tangan. Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Abu 
Awanah dari Abu Ya’fur dengan lafazh, csStH* o Jzlj Ot 
* £ 

(Dan beliau memerintahkan kami untuk meletakkan telapak 
tangan di atas lutut). 


568 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



119. Apabila Tidak Menyempurnakan Ruku* 


t |M /e ; a , / so 5 ^ v! / - - e v tl- 0 ^ 0 as c s 

: Jii ^ f- <£ _y! j !>W j <ji j : JIS Cf- Cj^ 

ill lalki ilJl > J\ o>iIl > tlJ oi 'ci £ 


791. Dari Zaid bin Wahab, dia berkata, “Hudzaifah melihat 
seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan ruku’ dan sujud, maka 
dia berkata, “Engkau belum shalat. Apabila engkau mati, niscaya 
engkau mati bukan di atas fitrah yang Allah telah jadikan Muhammad 
SAW di atasnya.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab apabila tidak menyempurnakan ruku’). Imam Bukhari 
hanya menyebutkan ruku’, padahal sujud memiliki hukum yang sama, 
karena beliau akan menyebutkan masalah sujud dalam bab tersendiri. 
Adapun maksudnya adalah memaparkan sifat shalat sebagaimana 
urutan rukun-rukunnya. Lalu kesempumaan kalimat pada judul bab, 
beliau rasa tidak perlu dijelaskan, bahkan cukup dengan 
memperhatikan perintah Nabi SAW kepada seseorang yang tidak 
menyempurnakan ruku’ agar mengulangi shalatnya, seperti yang akan 
disebutkan. 

# J / *s 

*>W j lS'j (Hudzaifah melihat seorang laki-laki) Saya belum 

menemukan nama laki-laki yang dimaksud, akan tetapi dalam riwayat 
Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban melalui jalur Ats-Tsauri dari A1 
A’masy disebutkan bahwasanya dia berada di pintu-pintu (kabilah) 
Kindah, Riwayat serupa dinukil pula oleh Abdurrazzaq dari Ats- 
Tsauri. 

(tidak menyempurnakan ruku ’ dan sujud). 

Dalam riwayat Abdurrazzaq, apjS'j (Beliau mematok 

—ruku ’ dengan cepat tanpa thuma'ninah — tanpa menyempurnakan 
rukunya). Imam Ahmad menambahkan dalam riwayatnya dari 


FATHUL BAARI — 569 

kampungsunnah.org 




Muhammad bin Ja’far, dari Syu’bah, dia berkata, .&» : Jlas 

ill* ^ 50 « JJU : J\i3 (Sejak kapan engkau shalat? Orang itu menjawab, 


“Sejak empat puluh tahun. ”). Senada dengan ini terdapat pula dal am 
riwayat Ats-Tsauri, dan dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur 
Thalhah bin Musharrif dari Zaid bin Wahab. Namun memahami 
riwayat ini seperti makna harfiahnya tampak ganjil. Saya menduga 
bahwa itulah sebabnya Imam Bukhari tidak menyebutkannya. 
Keganjilan tersebut adalah karena Hudzaifah meninggal pada tahun ke 
36 H. Dengan demikian permulaan shalat orang itu berlangsung empat 
tahun sebelum hijrah, atau malah lebih lama lagi. Maka, besar 
kemungkinan shalat saat itu belum difardhukan. Oleh karena itu, 
sepertinya lafazh ini dimaksudkan untuk melebihkan sesuatu dari 
kenyataannya, atau kemungkinan orang itu termasuk mereka yang 
telah melakukan shalat sebelum masuk Islam, maka jumlah tersebut 
adalah gabungan masa sebelum masuk Islam dan sesudahnya. 

iluAi aiil (Allah menjadikan Muhammad) A1 Kasymihani 


menambahkan, (di atas fitrah itu). Riwayat ini dijadikan dalil 

wajibnya melakukan thuma'ninah (berlaku tenang) saat ruku’ dan 
sujud, dan melalaikannya dapat membatalkan shalat, Demikian juga 
dijadikan dalil bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, 
karena secara lahiriah Hudzaifah menafikan Islam dari seseorang yang 
melalaikan sebagian rukun shalat, terlebih orang yang melalaikan 
seluruh shalat. Pendapat ini dibangun atas dasar bahwa yang dimaksud 
dengan “fitrah” adalah “Ad-Din (agama)”. Penetapan orang yang 
tidak shalat sebagai orang kafir telah disebutkan dalam riwayat Imam 
Muslim. 91 Riwayat ini bisa saja dipahami sebagaimana makna 
sebenarnya seperti yang dipahami oleh sebagian ulama, dan bisa pula 
dipahami dalam konteks penekanan terhadap teguran, seperti 
dipahami oleh sebagian ulama yang lain. 


91 Adapun lafazhnya, j* ( Antara seseorang dengan kekafiran dan 

syirik adalah meninggalkan shalat). Telah disebutkan pula hadits-hadits yang semakna 
dengannya. Pendapat yang benar bahwa kata “kafir” pada hadits ini dipahami dalam makna 
hakiki (yang sebenarnya), dan bahwa orang yang meninggalkan shalat berarti keluar dari 
Islam Pandangan ini telah dinukil oleh Abdullah bin Syaqiq A1 Uqaili dari seluruh sababat 
RA, dan banyak dalil-dalil dari A1 Qur'an dan Sunnah yang menyatakannya. Wallahu a 'lam. 


570 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




A1 Khaththabi berkata, “Arti ‘Fithrah’ adalah ‘A1 Millah’ atau 
‘Ad-Din (agarna)’.” Beliau juga berkata, “Namun ada kemungkinan 
yang dimaksud dengan ‘fitrah’ di tempat ini adalah Sunnah, seperti 

disebutkan dalam hadits, (. Lima hal termasuk fitrah)." 

Atas dasar ini maka Hudzaifah bermaksud mencerca laki-laki tersebut 
agar tidak mengulanngi perbuatannya. Pandangan ini didukung oleh 

lafazh hadits tersebut dari jalur lain, yakni (Sunnah 

Muhammad), seperti akan disebutkan setelah sepuluh bab kemudian. 
Ini merupakan pendapat Imam Bukhari, yakni apabila sahabat 
mengatakan “Sunnah Muhammad” atau “fitrah Muhammad” berarti 
hadits tersebut tergolong marfu ’ (langsung dari Nabi SAW). Namun 
sebagian ulama menyelisihinya, tetapi yang benar adalah pendapat 
pertama. 


120. Meluruskan Punggung Saat Ruku* 






Abu Humaid berkata kepada para sahabatnya, “Nabi SAW ruku’ 
kemudian meluruskan punggungnya.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab meluruskan punggung saat ruku’) Yakni kepala tidak 
boleh lebih tinggi atau lebih rendah dari badan. 


Hadits Abu Humaid ini akan disebutkan dengan sanad lengkap 
(maushul) pada bab “Sunnah Duduk Saat Tasyahud” dengan lafazh, jU 

3-s 9 ^ & * o * Jt * e ^ 

'fieiA p j Js- jjJj J (Kemudian beliau ruku’ dan 

meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, lain meratakan 
punggungnya). 


Abu Daud memberi tambahan melalui jalur lain dari Abu 
Humaid, aZl 'Jjj (beliau membengkokkan kedua 


FATHUL BAARI — 571 

kampungsunnan.org 




tangannya seraya merenggangkan dari sisi badannya ). Abu Daud 
menukil pula melalui jalur lain, ^j3j j dJS" 

oO^u piCa % ilij ^is jIp (Beliau menempatkan kedua telapak 


tangannya di kedua lututnya seraya merenggangkan antara jari-jari 
tangannya, kemudian meratakan punggungnya tanpa menundukkan 
kepala dan tidak pula mengangkatnya). 


121. Batasan Menyempurnakan Ruku’ dan Berlaku Sedang 
Padanya Serta Thuma’ninah 


jX. J £& ilM JUa Dir :J15 ,Ql 

'ot ^ of & 'Mj 

.*rpi 


792. Dari A1 Barra', dia berkata, “Biasanya ruku’ Nabi SAW 
serta sujud dan duduknya di antara dua sujud serta ketika bangkit dari 
ruku’ -selain berdiri dan duduk- hampir sama lamanya,” 


Keterangan Hadits : 

Dalam sebagian riwayat yang dinukil oleh A1 Kasymihani di 
tempat ini judul tersebut termaktub “Bab menyempurnakan ruku’”. 
Beliau memisahkannya dari bab sebelumnya dengan kata ‘bab’. 
Sementara dalam riwayat yang dinukil oleh perawi lain, kalimat ini 
merupakan sambungan dari judul bab sebelumnya. Hanya saja atsar 
Abu Humaid ditempatkan di antara keduanya, karena kandungan atsar 
ini khusus berkenaan dengan bagian pertama. Sedangkan indikasi 
hadits A1 Barra' berkenaan dengan bagian kedua. 

Berdasarkan keterangan ini dapat dijawab kritikan Ibnu A1 
Manayyar ketika mengatakan, “Hadits A1 Barra' tidak sesuai dengan 
judul bab, karena judul bab berkenaan dengan meluruskan badan saat 
ruku’ tanpa meninggikan kepala atau merendahkannya dari badan. 
Sedangkan hadits A1 Barra' berbicara tentang persamaan lama waktu 
ruku’, sujud serta gerakan lainnya.” 


572 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




Adapun kesesuaian hadits A1 Barra' dengan perkataarmya 
“Batasan Menyempumakan Ruku’”, ditinjau dari sisi bahwa hadits itu 
menunjukkan kesamaan lama waktu saat ruku’, sujud, i’tidal dan 
duduk di antara dua sujud. Sementara disebutkan dalam riwayat Imam 
Muslim tentang lamanya waktu ‘i’tidal’, maka dari sini dapat 
disimpulkan lama waktu semua gerakan tadi. Wallahu a ’lam. 

i(selain berdiri dan duduk). Dikatakan bahwa 

maksud “berdiri” di sini adalah berdiri setelah bangkit dari sujud 
(i’tidal), sedangkan “duduk” adalah duduk di antara dua sujud. 
Sebagian ularna menegaskan kebenaran pendapat ini. Lalu ia 
dijadikan pegangan bahwa i’tidal dan duduk di antara dua sujud tidak 
memerlukan waktu yang lama. Namun Ibnu Qayyim membantahnya 
sebagaimana tercantum dalam perkataarmya pada catatan kaki kitab 
Sunan, dia berkata, “Ini adalah pemahaman yang buruk, karena 
keduanya telah disebutkan secara spesifik, lalu mengapa dikecualikan. 
Apakah pantas bila seseorang mengatakan telah datang Zaid, Umar, 
Bakar dan Khalid, kecuali Zaid dan Umar. Karena bila yang ia 
maksudkan menafikan kedatangan keduanya, maka pemyataannya itu 
tampak bertentangan.” Demikian pendapat Ibnu Qayyim. Kemudiari 
pendapat tersebut ditanggapi bahwa maksud disebutkannya secara 
khusus adalah untuk memasukkan keduanya dalam hal thuma’ninah, 
sedangkan suatu pengecualian adalah bermaksud menafikan 
persamaan. 

Sebagian gurunya kami berkata, “Makna perkataarmya, ‘hampir 
sama’, yakni setiap rukun hampir sama dengan rukun yang sepertinya. 
Lama berdiri yang pertama sama dengan lama berdiri yang kedua, dan 
ruku’ yang pertama sama dengan ruku’ yang kedua. Sedangkan yang 
dimaksud dengan berdiri dan duduk yang dikecualikan adalah berdiri 
saat bangkit dari ruku’ (i’tidal) serta duduk di antara dua sujud. 
Namun sangat jelas bila pemyataan ini terlalu dipaksakan.” 

Makna lahiriah hadits di atas dijadikan dalil bahwa i’tidal 
termasuk rukun shalat yang pelaksanaannya memerlukan waktu lama, 

khususnya bila dikaitkan dengan lafazh hadits Anas, JitaJl J\aJ J&- 

(Hingga seseorang berkata bahwa beliau [Nabi] telah lupa). 
Kemudian hadits ini akan disebutkan pada beberapa bab kemudian 


FATHUL BAARI — 573 

kampungsunnaE.org 



tanpa menyebutkan “pengecualian”, demikian pula yang dikutip oleh 
Imam Muslim dari beberapa jalur periwayatan. 

Pendapat lain mengatakan bahwa maksud “berdiri” dan “duduk” 
pada hadits itu adalah berdiri saat membaca (A1 Faatihah dan surah) 
serta duduk untuk tasyahud, karena berdiri untuk membaca umumnya 
lebih panjang dari semua rukun shalat. Kemudian hadits ini dijadikan 
dalil untuk memperpanjang pelaksanaan i’tidal dan duduk di antara 
dua sujud, seperti yang akan disebutkan pada bab “Thuma’ninah 
Ketika Mengangkat Kepala dari Ruku’”, disertai pembahasan yang 
tersisa, insya Allah. 


122. Perintah Nabi SAW Kepada Orang yang Tidak 
Menyempurnakan Ruku’ Agar Mengulangi Shalatnya 


jUj '±r 3 di Ji)i ‘Js i of J If 

cji-j dp iiii Jk jk jxi p yJJ 

cJiaJ dJjls Jias *(J^ ^djl dp j dp 4l)l 
jj ^-jl :Jlii jJCj dp <Ul L 5 Ctf> yil Jlp jUli pli- 


✓ / 


/ z' sn ✓ JI ^ J, ^ o ^ a 

:Jii 0^P CiJ JjitJL liiisu JJlj (L%) J4ri 

*5"j! j,.) cpTli IJil cS^CaJl (_Jl 131 

^ 0 . . > ^ ^ . J . c > 

»>»x o / o . ^ ^ l^pt- \ ' 9 C o.o. 2 u . ? J 5 ✓ . ✓ •A* 

tUjli £3j\ cl*S tj ( yL^ Js2j 

. ^ .0 . . . i . e , x- . ; 

w J, ^ ^ \ " •*'' 0 ^ ® I * ftp t^tl^ * ^ \ - W*" 0.0, 5 J, .y 

jvJ llJjsrLw ^ .< 4 20 AsrwJl j»J CU~JL?r ^Jj)AsA £Sjl j*- 1 ClAst-L^ 

.'4^ dJ£>C» dU> Jill 


793. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW masuk masjid dan 
masuk pula seorang laki-laki lalu melakukan shalat. Kemudian ia 
datang dan memberi salam kepada Nabi SAW. Nabi SAW membalas 
salamnya lalu bersabda, “ Kembalilah dan shalatlah, karena 
sesungguhnya engkau belum shalat .” Maka ia pun shalat. Kemudian 


574 —■ FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



ia datang lagi dan memberi salam kepada Nabi SAW, maka beliau 
bersabda, “ Kembalilah dan shalatlah, karena sesungguhnya engkau 
belum shalat (tiga kali).” Laki-laki itu berkata, “Demi Dzat yang 
mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak dapat melakukan yang 
lebih balk darinya, maka ajarilah aku.” Beliau SAW bersabda, 
“Apabila engkau berdiri untuk shalat maka takbirlah, kemudian 
bacalah yang mudah bagimu dari Al Qur'an. Kemudian ruku’lah 
hingga engkau tenang (thuma’ninah) dalam ruku’, kemudian 
bangkitlah hingga engkau tegak [lurusj berdiri. Kemudian sujudlah 
hingga engkau tenang (thuma’ninah) dalam sujud, lalu bangkitlah 
hingga engkau tenang (thuma ’ninah) dalam duduk. Kemudian 
sujudlah hingga engkau tenang (thuma ’ninah) dalam sujud. Lakukan 
yang demikian pada semua shalatmu .” 


Keterangan Hadits : 

Az-Zam bin. Al Manayyat berkata, “Judul bab ini termasuk salah 
satu judul bab yang cukup sulit dipahami, sebab hadits dalam bab ini 
tidak menjelaskan tentang kekurangan yang di lakukan oleh laki-laki 
yang shalat itu. Hanya saja ketika beliau SAW bersabda, ‘ Kemudian 
ruku’lah hingga engkau tenang (thuma’ninah) dalam ruku’ hingga 
akhir rukun [shalat] yang beliau sebutkan, maka diketahui 
persamaannya dari segi hukum, dimana perintah tersebut mencakup 
setiap rukun shalat. Semua orang yang tidak menyempumakan ruku’, 
sujud maupun hal-hal lain yang disebutkan, maka diperintahkan untuk 
mengulangi shalatnya. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, disebutkan dalam hadits Rifa’ah bin 
Rafi’ yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kisah ini, 
“Seorang laki-laki masuk dan melakukan shalat yang ringan, ia tidak 
menyempumakan ruku’ dan sujudnya”. Maka, nampaknya Imam 
Bukhari menjadikan judul bab ini untuk mensinyalir riwayat tersebut. 


J*-j J>->i (maka seorang laki-laki masuk) Dalam riwayat Ibnu 
Numair dikatakan, Ji jJjsr jiZ-j Zip Al JLp Al (Dan 

Rasulullah SAWsedang duduk di sudut masjid). Dalam riwayat An- 
Nasa'i dari Ishaq bin Abi Thalhah disebutkan. Zip Al Al UZi 


FATHUL BAARI — 575 

kampungsunnah.org 




siv- 


So s- a s 

Cf^3 lA'*’ {Ketika Rasulullah SA W sedang duduk dan kami 


berada di sekitamya). 

Laki-laki yang dimaksud adalah Khallad bin Rafi’, kakek Ali 
bin Yahya (perawi hadits di atas). Hal itu dijelaskan oleh Ibnu Abi 
Syaibah, dari Abbad bin Awwam, dari Muhammad bin Amr, dari Ibnu 
Ajlan, dari Rifa’ah bahwasanya Khallad masuk masjid. Kemudian 
diriwayatkan oleh Abu Musa dalam kitab Adz-Dzail melalui Ibnu 
Uyainah, dari Ibnu Ajlan, dari Ali bin Yahya bin Abdullah bin 
Khallad, dari bapaknya, dari kakeknya bahwasanya ia masuk masjid. 


Dalam masalah ini terdapat dua persoalan; yaitu keterangan 
tambahan Abdullah tentang nasab Ali bin Yahya, dan menyatakan 
hadits ini dari riwayat Khallad kakek dari Ali. Adapun persoalan 
pertama merupakan kekeliruan perawi yang menerima hadits ini dari 
Ibnu Uyainah. Sedangkan persoalan kedua merupakan kekeliruan Ibnu 
Uyainah, sebab Sa’id bin Manshur telah meriwayatkannya pula dari 
Ibnu Uyainah tanpa menyebutkan Abdullah. Sesungguhnya ia 
termasuk hadits Rifa’ah. Demikian pula Ahmad meriwayatkan dari 
Yahya bin Sa’id bin A1 Qaththan dan Ibnu Abi Syaibah dari Abu 
Khalid A1 Ahmar, keduanya dari Muhammad bin Ajlan. Adapun 

riwayat yang dinukil oleh Imam Tirmidzi, as <s jliJ'i' it 

'UA'3 (Tiba-tiba datang seorang badui lalu shalat seraya 


meringankan shalatnya ), tidaklah menafikan bahwa yang dimaksud 
adalah Khallad, karena dalam hal ini ia mirip orang badui disebabkan 
tidalcmenyempumakan shalat atau sebab-sebab lainnya. 

(lalu ia shalat). An-Nasa'i dalam riwayatnya dari Daud bin 

o 

Qais memberi tambahan lafazh, (Dim rakaat). Ini memberi 

asumsi bahwa shalat yang dilakukan adalah shalat sunah, dan 
kemungkinan besar adalah shalat Tahiyatul Masjid. Lalu dalam 

riwayat ini disebutkan pula, A**) 0* *e«3' ^3 

(Dan Nabi SA W memperhatikannya saat shalat). Dalam riwayat Ishaq 
bin Abu Thalhah ditambahkan, U *ij (Dan kami tidak 

tahu apa beliau dicela pada shalatnya). Sedangkan dalam riwayat 
Ibnu Abi Syaibah dari riwayat Abu Khalid dikatakan, XU ‘i 
(Beliau memperhatikannya sedang kami tidak menyadari). Tapi ini 


576 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



adalah keadaan mereka saat pertama kali orang itu melakukan shalat. 
Riwayat ini juga merupakan ringkasan dari riwayat sebelumnya, 

seakan ia berkata, ^ ’)&> *i'j (Dan kami tidak menyadari 

cacat yang ada pada shalatnya). 

dXs- aJLSi sj (Nabi SAWmembalas) Dalam riwayat 

Imam Muslim dan Ibnu Numair dalam pembahasan tentang Al 
Istfdzan (minta izin) disebutkan, ^>CJi eilipj :Jlis {Maka beliau SAW 

berkata, “(Wa ‘alaikassalam) dan semoga keselamatan atas dirimu. ”). 
Hal ini menjadi bantahan atas pendapat Ibnu Manayyar, dia berkata, 
“Sesungguhnya memberi nasihat pada saat yang dibutuhkan lebih 
penting daripada menjawab sal am. Barangkali tujuan Nabi SAW tidak 
menjawab salam orang tersebut adalah untuk memberi pelajaran 
kepadanya dengan cara tidak membalas salamnya.” Sementara dalam 
naskah-naskah Shahih Bukhari dan Shahih Muslim yang sempat kami 
teliti dicantumkan balasan salam Nabi SAW, baik di tempat ini 
maupun di tempat lainnya. Kecuali pada pembahasan tentang Al 
Aiman wa An-Nudzur (sumpah dan nadzar). Kemudian hadits ini telah 
disebutkan oleh penulis kitab Al Umdah, sama seperti lafazh yang 

disebutkan pada bab di atas, hanya saja tidak mencantumkan lafazh 
jjLj # ah ^» (Nabi SA W membalas salamnya). Barangkali 

Ibnu Al Manayyar beipatokan pada naskah yang dijadikan pegangan 
oleh penulis kitab Al Umdah. 

jsrji (kembalilah) Dalam riwayat Ibnu Ajlan dikatakan bahwa 
beliau bersabda, Off ( Ulangi shalatmu). 

Jba? ibis (karena sesungguhnya engkau belum shalat). Al 

Qadhi lyadh berkata, “Ini merupakan dalil bahwa perbuatan seseorang 
yang melakukan ibadah tanpa dasar ilmu pengetahuan maka 
ibadahnya tidak sah.” Pendapat ini dibangun atas dasar penafian pada 
kalimat di atas berarti menafikan sahnya ibadah, dan seeara lahiriah 
memang demikian. Adapun mereka yang mengatakan bahwa penafian 
itu berindikasi kepada penafian kesempumaan, beralasan bahwa Nabi 
SAW tidak memerintahkan laki-laki tersebut untuk mengulangi 
shalatnya setelah mengajarinya cara ibadah yang benar. Hal ini 
menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan telah sah, sebab jika tidak 

FATHUL BAARI — 577 

kampungsunnah.org 



demikian berarti Nabi SAW telah mengakhirkan penjelasan yang 
semestinya hams diberikan. Demikian yang dikatakan oleh sebagian 
ulama madzhab Maliki, yakni Muhallab serta orang-orang yang 
sependapat dengannya. Namun hal ini perlu dicermati, karena pada 
kali terakhir Nabi SAW masih memerintahkan orang itu mengulangi 
shalat, lalu laki-laki itu bertanya dan Nabi SAW pun mengajarinya. 
Seakan-akan beliau SAW bersabda, “Ulangilah shalatmu dengan tata 
cara seperti ini”. Pemyataan ini disinyalir oleh Ibnu A1 Manayyar. 
Pada akhir pembicaraan hadits ini, masalah itu akan dibahas lebih 
lanjut. 


+* * A * 

W (tiga kali). Dalam riwayat Ibnu Numair disebutkan, ^ 

^5i j\ Ssllsli (Beliau bersabda pada kali yang ketiga atau yang 

j * ** * 

sesudahnya). Dalam riwayat Abu Usamah disebutkan, j* plsSt Jlii 

(Beliau bersabda pada kali yang kedua atau yang ketiga), 

Riwayat pertama lebih kuat karena tidak ada unsur keraguan, dan 
telah menjadi kebiasaan Nabi SAW untuk mengulangi perkataannya 
tiga kali dalam mengajarkan sesuatu kepada para sahabatnya. 


* ' O'} 

(maka ajarilah aku) Dalam riwayat Yahya bin Ali 
disebutkan, :JUi$ ^4 til UlU 


(Laki-laki itu berkata, “Perlihaikan kepadaku dan ajarilah aku, 
karena sesungguhnya aku hanyalah manusia yang bisa benar dan 
bisa salahMaka beliau SA W bersabda, “Tentu... ”). 


'j&b e’jCal' ^1 cJU 'ij (apabila engkau berdiri untuk shalat maka 
takbirlah) Dalam riwayat Ibnu Numair disebutkan, obCali cZS lit 

^ zyp j5' (Apabila engkau berdiri untuk shalat 

maka sempumakanlah wud.hu, kemudian menghadaplah ke kiblat lalu 
bertakbirlah). Sementara dalam riwayat Yahya bin Ali disebutkan, 
<&> 'CS tbjs 3 (Berwudhulah sebagaimana yang 


diperintahkan oleh Allah, kemudian bersyahadat dan dirikanlah 
[shalat]). Sedangkan dalam riwayat Ishaq bin Abi Thalhah yang 


92 

Demikian yang terdapat dalam naskah, namun kemungkinan yang dimaksud adalah Ali bin 
Yahya. 


578 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




diriwayatkan oleh An-Nasa'i disebutkan, £*14 J&- $4 ^ $1 

J$&\ jl iJj j#>ii Jj aJjJj 5^-j J-Jd ill e>f Uf - ^jJi 

/■ -• »• < <■ / 

«Jl?WJj 6JLk?uj 411 ^ jU (Tidak akan sempurna shalat salah seorang 

di antara kamu hingga ia menyempurnakan wudhu seperti yang 
diperintahkan oleh Allah, ia membasuh muka dan kedua tangannya 
hingga ke siku, mengusap kepala dan kedua kakinya hingga mata 
kaki, kemudian takbir kepada Allah, memuji dan mengagungkan-Nya). 

OTjflJi jfi CiUi li ijii p {kemudian bacalah apa yang mudah 

bagimu dari Al Qur'an). Tidak ada perbedaan riwayat dan Abu 
Hurairah mengenai masalah ini. Adapun riwayat Rifa’ah dari jalur 

Ishaq disebutkan, ill <wli- U » ^ \* lyijj {Dan membaca apa 

yang mudah dari Al Qur'an di antara apa-apa yang diajarkan oleh 

** -** O v 

Allah kepadanya). Dalam riwayat Yahya bin Ali disebutkan, olT its 
iii*j ill *i?ij i/li idyl dJUi (Apabila ada bersamamu Al 

Qur 'an maka bacalah, sedangkan jika tidak ada maka pujilah Allah, 
bertakbir serta bertahlil-lah kepada-Nya). Kemudian dalam riwayat 
Muhammad bin Amr yang disebutkan oleh Abu Daud menyebutkan, 

ill U# j? cd/li fji p {Kemudian bacalah Ummul Qur'an [Al 

Faatihah] atau apa yang dikehendaki Allah). Sementara dalam 
riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Hibban melalui jalur yang sama 
disebutkan, c 'Ui ijii <*5 OT^ji iu lyl p {Kemudian bacalah ummul 

Qur'an, kemudian baca apa yang engkau kehendaki). Ibnu Hibban 
member] judul riwayat itu dan “Bab Fardhu [wajib] Bagi Orang yang 
Shalat Membaca Surah Al Faatihah pada Setiap Rakaat”. 

lifts {hingga engkau tenang -thuma’ninah- dalam 

ruku ■). Dalam riwayat Imam Alimad disebutkan, iiJ^-ij J«di cJ£j lili 

iJU>jS'Sl {Apabila engkau ruku’ maka 

tempatkan kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu lalu 
bentangkan punggungmu serta stabilkan keadaan ruku’mu). Dalam 

riwayat Ishaq bin Abi Thalhah disebutkan, jioid J*- jU 


FATHUL BAARI — 579 

kampungsunnah.org 



JrjLSj aLp\a» {Kemudian beliau takbir lalu ruku’ hingga menjadi 
tenangpersendian-persendiannya serta menempati posisinya). 

Oil {hingga engkau lurus berdiri). Dalam riwayat Ibnu 

Numair yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan, Oil jOaJ Jw» 

(Hingga engkau tenang -thuma'ninah- dalam berdiri). Riwayat ini 
dikutip pula oleh Ibnu Abi Syaibah dari beliau. Lalu riwayat yang 
dimaksud telah dikutip pula oleh Imam Muslim dengan sanad yang 
sama, namun tanpa mencantumkan lafazhnya. Dengan demikian 
hadits tersebut masuk klasifikasi hadits shahih yang dicantumkan 
dalam kitab beliau. Begitu pula Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan 
dalam Musnad- nya dari Abu Usamah. Riwayat tersebut juga terdapat 
dalam kitab Mustakhraj Abu Nu’aim melalui jalumya. As-Sarraj juga 
meriwayatkan dari Yusuf bin Musa (salah seorang guru Imam 
Bukhari) dari Abu Usamah. Berdasarkan keterangan tadi rnaka 
penyebutan kata “thuma’ninah” saat bangkit dari ruku’ (i’tidal) telah 
dinukil melalui riwayat yang memenuhi kriteria hadits shahih yang 
tereantum dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Hal senada 
terdapat dalam hadits Rifa’ah yang diriwayatkan Imam Ahmad dan 

Ibnu Hibban. Dalam salah satu lafazh Imam Ahmad disebutkan, 

^ s * s C ^ # ^ ^ ^ ^ 

l^Lolii gr’J iji?- ill Lfi (Maka tegakkanlah tulang belakangmu 

hingga tulang-tulang kembali ke persendiannyci). 


Melalui penjelasan ini diketahui bahwa perkataan Imam A1 
Haramain “Masih ada sedikit ganjalan dalam hati sehubungan dengan 
kewajibannya —thuma’ninah saat bangkit dari ruku’— karena hal itu 
tidak disebutkan dalam hadits tentang orang yang kelim shalatnya”, 
menunjukkan bahwa beliau belum sempat meneliti jalur-jalur shahih 
yang telah kami sebutkan. 

{kemudian sujudlah). Dalam riwayat Ishaq bin Abi 


Thalhah disebutkan, jl J*- 

S 0 SS * s 

Jr'jLJj {Kemudian ia takbir dan sujud hingga menempatkan 


wajah atau dahinya, hingga persendiannya tenang serta menempati 
posisinya). 


580 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



p (kemudian bangkitlah). Dalam riwayat Ishaq disebutkan, 

iJuo Jlp ijlpIS {Kemudian beliau 

takbir Ialu ruku hingga duduk dengan baik di tempat duduknya dan 
menegakkan tulang belakangnya). Dalam riwayat Muhammad bin 

Amr disebutkan, cSjW' {Apabila 

engkau mengangkat kepalamu maka duduklah di atas pahamu yang 
kiri). Sementara dalam riwayat Ishaq, 5*>Ca3t Ja Jj J) cJLAar litt 

o & ^ o * * e J. 

Jifii CJt-r {Apabila engkau duduk di 

pertengahan shalat maka tenanglah dalam duduk, kemudian 
bentangkan pahamu yang kiri kemudian tahiyatlah [duduk tahiyatj). 

*** s' * • s ' ° s° 6 * 

t$fcT wUriO ^ iiUi J*si jtj {kemudian lakukan yang demikian itu 
pada seluruh shalatmu). Dalam riwayat Muhammad bin Amr 
disebutkan, ■US'j JT ^ dlli ^ {Kemudian lakukan yang 

demikian pada setiap ruku ‘ dan sujud ), 


Masalah Yang Perlu Piperhatikan 


Tercantum dalam riwayat Ibnu Numair pada pembahasan 
tentang AllstVdzan (minta izin) setelah menyebutkan sujud kedua, p 


CJt^r yjt {Kemudian bangkitlah hingga engkau tenang 

(thuma 'ninah) dalam duduk). Sebagian ulama berpendapat bahwa hal 
ini menunjukkan wajibnya duduk istirahat, namun tidak seorang pun 
yang berpendapat seperti itu. Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa 

lafazh ini salah, karena beliau menyebutkan setelah itu, J* Jli 


UJli J?- JrT^ {Abu Usamah berkata di bagian akhir, “Hingga 


engkau lurus dalam keadaan berdiri. ”). Apabila lafazh tadi akurat, 
maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah duduk tahiyyat 
(tasyahud). Kemungkinan ini didukung oleh riwayat Ishaq. Perkataan 
Imam Bukhari sangat jelas menyatakan bahwa Abu Usamah 
menyelisihi Ibnu Numair. Akan tetapi diriwayatkan oleh Ishaq bin 
Rahawaih dalam Musnad -nya dari Abu Usamah, sama seperti yang 


dikatakan oleh Ibnu Numair dengan lafazh, jU 


FATHUL BAARI — 581 

kampungsunnah.org 




, .* ^ ' I 2 ® A** ^ ^ ^ I >• O / D f .# .« $ /IX tf-' B i*, 

,. ; j ilJLPli jsik® IJ&" *U3I |«j (jfwaJ tj#’ p> tlOPlI juiaJ L ^~ -US' 


O * * y a o 

^ J ja« (Kemudian sujudlah hingga engkau tenang 


(thuma'ninah) dalam sujud, lalu duduklah hingga engkau tenang 
(thuma'ninah) dalam duduk. Kemudian sujudlah hingga engkau 
tenang (thuma'ninah) dalam sujud, lalu duduklah hingga engkau 
tenang (thuma'ninah) dalam duduk. Kemudian lakukanyangdemikian 
Uu pada setiap rakaat). 


A1 Baihaqi meriwayatkan melalui jalumya, seraya berkata, 
“Demikian diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dari Abu Usamah, 
namun yang shahih adalah riwayat Ubaidillah bin Sa’id 93 Abu 


Qudamah dan Yusuf bin Musa dari Abu Usamah dengan lafazh, p 
Cj\5 l$f~d Jj?- ^ 1 1 JjrC jdJaii ^ {Kemudian sujud hingga 


engkau tenang (thuma 'ninah) dalam sujud, kemudian bangkit hingga 
lurus berdiri). Selanjutnya beliau menukil melalui jalur Yusuf bin 
Musa, sama seperti itu. 


Hadits di bab ini dijadikan dalil bahwa thuma'ninah pada rukun- 
rukun shalat adalah wajib hukumnya, dan ini adalah pendapat jumhur 
ulama. Namun yang masyhur dalam madzhab Hanafi adalah bahwa 
hukum thuma'ninah adalah sunah. Hal ini ditandaskan oleh sejumlah 
penulis kitab-kitab madzhab mereka, akan tetapi perkataan Ath- 
Thahawi tersebut seperti pemyataan tegas bahwa thuma'ninah adalah 
wajib dalam madzhab mereka. Hal itu karena beliau memberi judul 
tentang lama waktu yang dibutuhkan untuk rukuk dan sujud, 
kemudian menyebutkan hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan 
selainnya; yaitu tentang mengucapkan Subhaana rabbiyal azhiim ” 
sebanyak tiga kali saat rukuk, dimana ini adalah batas minimal. Beliau 
berkata, “Sebagian ulama menyatakan ini adalah batas minimal lama 
waktu rukuk dan sujud, dan tidak sah apabila kurang dari itu.” Beliaq 
melanjutkan, “Namun sebagian ulama menyelisihi hal ini, dimana 
mereka mengatakan bahwa apabila posisi badan (punggung) sudah 
rata dalam rukuk dan tenang dalam sujud, maka hal itu tel ah 
mencukupi.” Lalu beliau menegaskan, “Ini adalah pendapat Abu 
Hanifah, Abu Yusuf dan Abu Muhammad.” 


9? Dalam salah satu naskah tertulis “Sa’id bin Abu Qudamah”. 


582 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




Ibnu Daqiq A1 Id berkata, “Para ahli fikih (fuqaha) berulang kali 
menjadikan hadits ini sebagai dalil wajibnya apa-apa yang disebutkan 
di dalamnya serta tidak wajibnya apa-apa yang tidak disebutkan. 
Adapun kewajiban tersebut ditinjau dari sisi bahwa hal-hal itu telah 
diperintahkan. Adapun tidak adanya kewajiban bukan sekedar kembali 
kepada kaidah yang menyatakan bahwa hukum dasar sesuatu adalah 
tidak wajib, bahkan karena hadits ini disebutkan dalarn konteks 
memberi pelajaran dan penjelasan bagi seorang yang awam. 
Konsekuensinya bahwa kewajiban tersebut terbatas pada apa yang 
disebutkan. Hal ini diperkuat oleh sikap Nabi SAW yang menjelaskan 
perkara yang berkaitan dengannya, yaitu kekeliruan orang tersebut 
serta perkara yang tidak ada kaitannya dengan kekeliruan yang 
dilakukan. Dengan demikian, jelas bahwa beliau SAW tidak 
bermaksud menjelaskan masalah yang terjadi kekeliruan di 
dalamnya.” Beliau menambahkan, “Setiap perkara yang diperselisih- 
kan oleh para ulama tentang kewajibannya dan masalah tersebut 
terdapat pada sebagian jalur periwayatan hadits ini, maka kita katakan 
bahwa hukumnya adalah wajib, demikian pula sebaliknya. Akan tetapi 
sebelumnya perlu untuk mengumpulkan seluruh jalur periwayatan 
hadits ini dan mendata semua perkara yang disebutkan di dalamnya, 
Serta menerima setiap keterangan tambahan yang disebutkan. Apabila 
ada dalil yang lebih kuat bertentangan dengannya, baik dalarn 
mewajibkan atau sebaliknya, maka dalil tersebut harus diamalkan. 
Lalu apabila dalarn hadits lain disebutkan masalah —yang tidak 
disebutkan dalarn hadits ini— dengan menggunakan lafazh perintah, 
maka harus dikedepankan.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa saya berpedoman kepada apa 
yang dikatakannya seraya berusaha untuk mengumpulkan jalur-jalur 
periwayatannya yang memenuhi standar shahih dari riwayat Abu 
Hurairah dan Rifa’ah. Lalu saya menyebutkan tambahan-tambahan 
yang terdapat dalarn jalur-jalur periwayatannya, maka di antara 
kewajiban yang telah disepakati namun tidak disebutkan di dalamnya 
dengan tegas adalah; niat dan duduk akhir. Sementara kewajiban yang 
masih diperselisihkan dan tidak disinggung secara transparan dalarn 
hadits ini adalah; tasyahud akhir, shalawat atas Nabi pada tasyahud 
akhir dan salam di akhir shalat. 

An-Nawawi berkata, “Hal ini mesti dipahami bahwa masalah- 
masalah tadi telah diketahui jelas oleh laki-laki tersebut.” Namun hal 


FATHUL BAARI — 583 

kampungsunnah.org 



ini buluh dalil lain yang mewajibkan apa-apa yang disebutkan tadi, 
dan ia menjadi masalah yang perlu didiskusikan. Imam An-Nawawi 
berkata pula, “Dalam hadits di atas terdapat dalil bahwa; qamat, 
ta’awwudz (membaca “A ’uudzu billahi minasy-syaithaanir-rajiim ’’) 
doa iftitah, mengangkat tangan pada takbir pertama dan pada takbir- 
takbir lainnya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, takbir- 
takbir saat berpindah gerakan, tasbih-tasbih saat ruku’ dan sujud, 
bentuk-bentuk duduk, meletakkan tangan di atas paha dan yang 
sepertinya di antara masalah yang tidak disebutkan pada hadits di atas, 
maka hukumnya tidak wajib.” Tapi perkataan ini tidak dapat 
dibenarkan seluruhnya, karena sebagian perkara yang disebutkan 
tercantum pada sebagian jalur periwayatan hadits tersebut seperti yang 
telah kami jelaskan. 

Kemudian hadits pada bab ini juga dijadikan dalil dan 
keharasan mengucapkan “Allahu Akbar ” saat takbir, berbeda dengan 
pendapat yang membolehkan untuk menggunakan lafazh apa saja 
yang menunjukkan keagungan Allah SWT. Masalah ini telah 
disebutkan pada bagian awal pembahasan sifat shalat. 

Ibnu Daqiq A1 Id berkata, “Hal itu diperkuat oleh kenyataart 
bahwa ibadah adalah sarana penghambaan. Di samping itu bila 
diperbolehkan menggunakan lafazh yang beraneka ragam, terkadang 
satu lafazh menghasilkan tingkatan tertentu yang tidak dicapai dengan 
menggunakan lafazh lainnya. Sama halnya dengan ruku’ yang 
bertujuan untuk mengagungkan Allah dan tunduk kepada-Nya, maka 
tidak boleh [tidak sah] apabila diganti dengan melakukan sujud, 
meskipun pada dasamya sujud adalah menggambarkan puncak 
ketundukan.” 

Kesimpulan dari hadits tersebut adalah, bahwa membaca A1 
Faatihah bukan suatu keharusan. Ibnu Daqiq A1 Id berkata, “Apabila 
seseorang hanya bisa membaca selain surah A1 Faatihah, maka ia telah 
melaksanakan perintah serta terbebas dari kewajiban.” Dia 
menambahkan, “Adapun orang-orang yang mewajibkan membaca A1 
Faatihah menanggapi argumentasi ini dengan mengatakan, bahwa 
dalil yang mewajibkannya telah membatasi lafazh mutlak pada hadits 
tersebut.” Tapi jawaban mereka ditanggapi bahwa lafazh tersebut 
tidaklah bersifat mutlak dari segala segi, tetapi dibatasi dengan 
“sesuatu yang mudah” yang berindikasi takhyiir (adanya pilihan). 


584 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Lafazh tersebut bersifat mutlak apabila dikatakan “Bacalah Al 
Qur'an”, kemudian dikatakan lagi “Bacalah surah Al Faatihah”. 


Sebagian ulama mengatakan, bahwa lafazh tersebut adalah 
penjelasan lafazh yang mujmal (bersifat global). Namun pandangan 
ini dikritik, karena lafazh mujmal adalah lafazh yang belum jelas 

indikasinya. Sementara sabda beliau SAW, 'J~3 d> (Apa yang mudah ) 
sangat jelas indikasinya, yaitu memberi pilihan. Pemyataan tadi bisa 
saja diterima apabila kata maa (b>) pada kalimat d berfungsi 

sebagai kata sambung ( maushul ). Lalu dimaksudkan dengannya surah 
tertentu, yakni Al Faatihah, karena banyaknya kaum muslimin yang 
menghafalnya, sehingga surah tersebut dianggap mudah. 


Sebagian berpendapat, hadits tersebut dipahami bahwa Nabi 
SAW mengetahui laki-laki tersebut tidak hafal surah Al Faatihah, 
sehingga ia wajib membaca surah yang mudah baginya. Pendapat lain 
mengatakan bahwa hukum diperbolehkannya membaca surah yang 
mudah telah dihapus ( mansukh ) oleh dalil yang mengharuskan 
membaca surah Al Faatihah. Tapi kelemahan dua pendapat terakhir ini 
cukup jelas, hanya saja ada kemungkinan benar. Bersamaan dengan 
kemungkinan ini, tidak boleh mengabaikan keterangan tegas yang 

mengharuskan membaca Al Faatihah, yakni sabda beliau SAW, H 


^ .0 , * * e. * 

SAllfe CiJ \j&) 1 o'yufi is/% 

dibaca padanya surah Al Fatihah). 


Ada pendapat yang mengatakan bahwa lafazh 'J~di U ( apa-apa 


yang mudah ) maksudnya adalah surah yang dibaca setelah Al 
Faatihah. Hal ini untuk mengompromikan antara hadits ini dengan 
hadits yang mengharuskan membaca Al Faatihah. Pendapat ini 
didukung oleh riwayat terdahulu yang dikutip oleh Imam Ahmad dan 


Ibnu Hibban, c-~& U* fjll tOiAsji fji (. Bacalah Ummul Qur'an [Al 


Faatihah], kemudian bacalah apa yang engkau kehendaki). 


Hadits pada bab ini dijadikan dalil wajibnya thuma'ninah pada 
setiap rukun shalat. Adapun orang yang tidak berpendapat demikian 
beralasan bahwa thuma'ninah merupakan tambahan pada nash. 
Karena perintah yang ada dalam A3 Qur'an hanyalah sujud, maka 
dianggap sah meskipun tanpa ada thuma'ninah. Masalah thuma'ninah 


FATHUL BAARI — 585 

kampungsunnah.org 



merupakan tambahan, sementara tambahan Khabar Ahad pada nash 
Mutawatir tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan. Pendapat ini 
ditanggapi bahwa masalah thuma'ninah bukan termasuk tambahan, 
tapi merapakan penjelasan maksud sujud, dimana pengertiannya 
berbeda dengan pengertian sujud menurut bahasa yang hanya sekedar 
meletakkan dahi. Untuk itu Sunnah menjelaskan bahwa sujud syar’i 
[yang disyariatkan] adalah sujud yang mengandung thuma'ninah. 
Untuk memperkuat pemyataan ini disebutkan, bahwa ayat yang 
di maksud turun untuk mempertegas kewajiban sujud, sementara Nabi 
SAW bersama para sahabatnya tidak pemah melakukan shalat tanpa 
thuma'ninah sebelum itu, 

Pelaiaran yang dapat diambil 

Dalam hadits ini terdapat sejumlah faidah selain yang telah 
disebutkan, di antaranya: 

1. Kewajiban untuk mengulangi shalat bagi seseorang yang 
melalaikan salah satu kewajiban shalat. 

2. Meneruskan ibadah sunah menjadi suatu kemestian, akan tetapi 
ada kemungkinan yang dilakukan saat itu adalah shalat fardhu 
sehingga tidak dapat dijadikan dalil dalam persoalan ini. 

3. Perintah untuk melakukan amar ma ’ruf nahi munkar. 

$. Memberi pelajaran dengan baik tanpa bersikap kasar. 

5. Memperjelas persoalan. 

6. Memumikan maksud. 

7. Orang yang belajar boleh meminta kepada orang yang berilmu 
agar mengajarinya. 

8. Boleh mengucapkan salam berulang kali serta menjawabnya, 
meskipun berada pada tempat yang sama bila ada sesuatu yang 
memisahkan. 

9. Berdiri dalam shalat bukan menjadi tujuan utama, tapi 
maksudnya adalah untuk membaca. 

10. Imam duduk-duduk di masjid bersama para sahabatnya. 


586 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




11. Member! salam kepada orang yang berilmu, taat kepadanya 
serta mengakui kekurangan dan penegasan adanya sifat salah 
pada manusia. 

12. Kewajiban-kewajiban wudhu terbatas pada apa yang disebutkan 
dalam A1 Qur'an, sedangkan apa yang ditambahkan oleh Sunnah 
[hadits] maka hukumnya sunah. 94 

13. Keterangan tentang akhlak mulia Nabi SAW serta sikap santun 
dalam pergaulan. 

14. Mengakhirkan penjelasan dalam majelis demi suatu maslahat. 

Sebagian ulama mempertanyakan sikap Nabi SAW yang 
merestui shalat orang tersebut padahal shalatnya rusak, atas 
dasar bahwa ia telah melalaikan sebagian kewajiban shalat. A1 
Maziri memberi jawaban bahwa Nabi SAW bermaksud 
mengingatkan kelalaian orang itu secara perlahan-lahan dengan 
cara menyuruhnya untuk melakukannya berulang kali, sebab 
kemungkinan ia melakukannya karena lupa dan mengingat 
kembali tanpa diajari. Ini bukan berarti merestui suatu 
kesalahan, bahkan untuk memperjelas letak kesalahan. 
Pemyataan serupa dikemukakan oleh Imam An-Nawawi, seraya 
berkata, “Hanya saja Nabi SAW tidak mengajarinya pada kali 
pertama, agar lebih berkesan dalam diri orang itu dan lainnya 
akan sifat shalat yang benar.” Sementara Ibnu A1 Jauzi berkata, 
“Ada kemungkinan pengulangan itu untuk memberi kesan akan 
besamya persoalan tersebut, dan beliau melihat waktunya masih 
ada (belum habis), maka beliau berkeinginan untuk 
membangkitkan kecerdikan terhadap apa yang telah dilalaikan.” 

Ibnu Daqiq A1 Id mengatakan bahwa persetujuan dari Nabi 
SAW tidak menunjukkan diperbolehkannya hal itu secara 
mutlak, tapi harus disertai dengan tidak adanya sesuatu yang 
menghalanginya. 

At-Turabisyti berkata, “Hanya saja Nabi SAW diam untuk 
mengajari orang itu sejak awal, karena sikapnya yang kembali 


94 

Pemyataan ini kurang tepat. Yang benar bahwa semua yang ditetapkan berdasarkan Sunnah 
hukumnya wajib, seperti berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, sebab 
Sunnah berfungsi untuk menafsirkan A1 Qur'an. Apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka 
diperintahkan pula oleh Allah SWT berdasarkan firman-Nya, “Barangsiapa yang menaati 
Rasul maka sungguh ia telah taat kepada Allah’'’ (Qs. An-Nisaa'(4): 85). Wallahu a’lam. 


FATHUL BAARI — 587 

kampungsunnah.org 




tanpa berusaha mengetahui persoalan dari sumber wahyu. Ini 
menunjukkan bahwa ia terpedaya dengan ilmu yang dimilikinya. 
Nabi SAW tidak langsung mengajarinya sebagai teguran dan 
bimbingan agar orang itu menyingkap sesuatu yang belum jelas 
baginya. Maka ketika orang tersebut meminta agar persoalan itu 
disingkapkan untuknya dari sumbemya, beliau SAW pun segera 
memberi bimbingan kepadanya.” Namun hal ini perlu 
didiskusikan, karena meski pemyataan ini dapat dibuka dalam 
shalat yang kedua dan ketiga, tapi tetap menjadi pertanyaan 
pada shalat yang pertama. Sebab ketika orang itu datang pada 

kali pertama, Nabi SAW langsung mengatakan kepadanya, £frj\ 
iilU Jwai (Kembalilah, karena sesungguhnya engkau 

belum shalat). Pertanyaan dikemukakan terhadap persetujuan 
Nabi SAW pada shalat yang pertama, mengapa beliau SAW 
tidak mengingkari shalat tersebut ketika sedang berlangsung? 
Akan tetapi jawaban tadi dapat dijadikan keterangan tenteng 
hikmah sikap beliau SAW yang mengakhirkan penjelasannya. 
Wallahu a ’lam. 

15. Bantahan bagi mereka yang membolehkan membaca dalam 
shalat dengan bahasa Persia, sebab sesuatu yang bukan bahasa 
Arab tidaklah dinamakan A1 Qur'an. Pemyataan ini 
dikemukakan oleh Al Qadhi lyadh. An-Nawawi berkata, 
“Dalam hadits ini terdapat keterangan wajibnya membaca pada 
semua rakaat. Seorang mufti apabila ditanya sesuatu sementara 
ia mengetahui ada perkara lain yang mesti diketahui oleh 
penanya, maka ia harus menyebutkan hal itu meskipun tidak 
ditanyakan, dan ini dianggap sebagai nasihat. Adapun indikasi 

hadits ke arah itu terletak pada lafazh ( ajarilah aku ), yakni 

tentang shalat, maka Nabi SAW mengajarinya shalat dan hal-hal 
yang haras dilakukan sebelum shalat. 


588 — FATKUL BAARI 

kampungsunnah.org 



123. Doa Ketika Ruku’ 


jJl; 'pLj &\ yii oir &\ 

•cj! J (*-§^ cUj-oitJj Ujj ^-gJJl dlih’V'-" lai Afi -£J (_5^ 


794. Dari Aisyah RA, dia berkata, “Dalam ruku’ dan sujudnya, 
Nabi SAW mengucapkan ‘subhaanakallaahumma rabbanaa wa 
bihamdika, allahummaghfirlV (Maha suci Engkau, ya Allah, Wahai 
Tuhan kami dan segala pujian bagi-Mu. Ya Allah, ampunilah aku).” 


Keterangan Hadits : 

(Bab doa ketika ruku*) Pada pembahasan mendatang Imam 
Bukhari akan menyebutkan bab tentang membaca tasbih dan doa 
ketika sujud, lalu beliau menyebutkan pula hadits di bab ini. Ada 
pendapat yang mengatakan, hikmah dikhususkannya ruku’ dengan doa 
bukan dengan tasbih —padahal hadits yang disebutkan adalah sama— 
adalah karena Imam Bukhari bermaksud mengisyaratkan bantahan 
terhadap mereka yang tidak memakruhkan doa ketika ruku’, seperti 
Imam Malik. Sedangkan mengenai tasbih saat ruku’ para ulama tidalc 
berbeda pendapat dalam hal ini. Untuk itu Imam Bukhari ingin lebih 
menekankan masalah doa karena sebab tersebut. 


Adapun landasan mereka yang memakruhkan doa saat ruku’ 
adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui riwayat 
Ibnu Abbas dari Nabi SAW, Ypwh C»\j £Jji\ ds lUlaii £\J> 

ot cApIaSi ^3 (Adapun ruku’ maka 


pgungkanlah Allah, sedangkan sujud bersungguh-sungguhlah dalam 
berdoa, karena hal itu sangat pant as dikabulkan untuk kalian). Akan 
tetapi makna hadits ini tidak dapat diperluas lagi, sehingga tidak ada 
larangan berdoa saat ruku’, sebagaimana tidak ada halangan untuk 
mengagungkan Allah saat sujud. 


Makna lahiriah dari hadits Aisyah adalah, bahwa beliau SAW 
biasa mengucapkan dzikir pada saat ruku’, demikian juga pada saat 
sujud. Sisa pembahasan hadits ini akan dijelaskan pada bab yang 
disebutkan. 


FATHUL BAARI — 589 

kampungsunnah.org 




124. Apa yang Diucapkan Imam dan Orang yang ada di 
Belakangnya Ketika Mengangkat Kepala dari Ruku’ (I’tidal) 


ill :JIS ill jJt-3 ^ ill jfc* yjl OlT :Jl3 lx* J* 

iLl jk ^3l 01 Z~J .JL^jl a3j X ^1)1 :Jli 00^ 

aUI ^.JAsssliJl ^13 lilj j blj J 


795. Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Biasanya Nabi SAW 
apabila mengucapkan ‘ sami'allaahu liman hamidaK (Semoga Allah 
mendengar siapa yang memuji-Nya)’, beliau mengucapkan 
‘Allahumma rabbana walakal hamdu (Ya Allah, Wahai Tuhan kami, 
dan bagi-Mu segala puji)\ Nabi SAW apabila ruku’ dan mengangkat 
kepalanya, beliau bertakbir. Apabila bangkit dari dua sujud, beliau 
mengucapkan ‘Allahu Akbar’.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab apa yang diucapkan imam dan orang yang ada di 
belakangnya ketika mengangkat kepala dari ruku’ [I’tidal]). Dalam 
syarah Ibnu Baththal di tempat ini tercantum, “Bab membaca saat 
ruku’ dan sujud serta apa yang dikatakan imam dan orang-orang yang 
ada di belakangnya... dan seterusnya.” Lalu beliau menanggapinya 
bahwa tidak disebutkan hadits yang membolehkan maupun yang 
melarang membaca. Ibnu Rasyid mengatakan, tambahan seperti yang 
disebutkan Ibnu Baththal tidak tercantum dalam riwayat yang kami 
riwayatkan di antara naskah-naskah Shahih Bukhari. 

Ibnu A1 Manayyar telah mengikuti Ibnu Baththal. Beliau 
mencari legitimasi atas sikap Imam Bukhari dengan mengatakan, 
“Kemungkinan Imam Bukhari menempatkan bab ini untuk kedua 
persoalan tersebut sekaligus, kemudian beliau menyebutkan hadits 
untuk salah satu dari kedua persoalan ini dan meninggalkan ruang 
kosong bagi persoalan yang satunya, agar kelak ia menyebutkan hadits 
yang sesuai dengannya. Namun kemudian beliau mendapatkan 
halangan, sehingga hadits yang dimaksud tidak sempat dicantumkan.” 


590 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




Sementara Ibnu Rasyid berkata, “Barangkali Imam Bukhari 
memberi judul bab dengan hadits, seraya mengisyaratkan kepadanya 
tanpa menyebutkan hadits itu karena tidak sesuai syaratnya, sebab 
pada sanad hadits tersebut terdapat ketidakpastian ( idhthirab ).” Imam 
Muslim meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dimana pada bagian 


akhimya disebutkan, j' \"J\ O' clgj Slf 


( Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al Qur'an 
dalam keadaan ruku dan sujud ). Tapi kemudian beliau (Ibnu Rasyid) 
menanggapinya sendiri dengan mengatakan bahwa makna lahiriah 
judul bab tersebut adalah membolehkan membaca, sedangkan hadits 
ini justeru melarangnya. Sementara para ulama telah berbeda pendapat 
antara membolehkan dan melarangnya, maka kemungkinan Imam 
Bukhari beipendapat boleh membaca Al Qur'an saat ruku, sebab 
menurutnya hadits yang melarang tidak shahih. Demikian ringkasan 
perkataan Ibnu Rasyid. Lalu Az-Zain bin Al Manayyar cenderung 
menerima pemyataan yang terakhir, hanya saja ia memahaminya 
dalam konteks yang lebih khusus, dia berkata, “Barangkali maksud 
beliau adalah bahwa tidak ada alasan untuk melarang pujian dalam 
shalat. Apabila telah jelas bahwa ia termasuk perkara yang dibutuhkan 
dalam shalat, maka boleh pula diucapkan saat ruku’ atau di tempat 
lainnya dengan lafazh yang bagairnanapun. Termasuk juga ayat-ayat 
yang mengandung pujian, seperti awal surah Al An’aam atau 
lainnya.” 


Apabila dikatakan, bahwa dalam hadits bab di atas tidak ada 
keterangan tentang apa yang diucapkan makmum, maka Ibnu Rasyid 
menjawab bahwa Imam Bukhari memberi isyarat untuk menyebutkan 
premis-premis pemikiran agar ketika dilakukan penyimpulan hukum 
(istimbath), hadits-hadits tersebut benar-benar berada di hadapan 
orang yang hendak membuat kesimpulan (mustambith). Telah 

disebutkan hadits, £ UJj {Hanya saja imam dijadikan 

untuk diikuti ) dan hadits, ^ (Shalatlah kalian 

sebagaimana kalian lihat aku shalat). Ibnu Rasyid juga berkata, “Ada 
pula kemungkinan beliau menganalogikan makmum kepada imam, 
akan tetapi kemungkinan ini memiliki kelemahan.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa dalam hal ini telah disebutkan 
hadits dari Abu Hurairah seperti diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni 


FATHUL BAARJ — 591 

kampungsunnah.org 



dengan lafazh, <&* £»1> :JUii j*Juj alle <£bi { J^> iss Jj-»j udd- £0 'ij wf 
£w 9 - <us! :e«.ijj Jli i&uS- (Biasanya apabila kami shalat 


di belakang Rasulullah SAW dan beliau mengucapkan “sami’allaahu 
liman harnidah ”, maka orang-orang yang di belakangnya [makmum] 
mengucapkan "sami’allaahu liman harnidah”). Akan tetapi Ad- 
Daraquthni mengatakan, bahwa riwayat yang akurat dalam hal ini 


adalah dengan lafazh. 


illj iLj :U\jj l/* Jjdi (Hendaklah orang- 


orang yang di belakangnya mengatakan ", rabbanaa walakal 
hamdu ”). Perbedaan pendapat mengenai masalah ini akan kami 
sebutkan pada bab berikutnya, insya Allah. 


dx*s>- <OJl :Jli lit {apabila ia mengucapkan ‘‘sami’allaahu 
liman harnidah ”). Dalam riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dan Ibnu 
Abi Dzi’b disebutkan, ill f ^ 'il Olf 

(,apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku ’ beliau 
mengucapkan “Allahumma rabbanaa lakal hamdu”). Tapi tidak ada 
perbedaan di antara keduanya, karena setiap salah satu dari keduanya 
menyebutkan apa yang tidak disebutkan oleh yang lainnya. 


taj (*4& s (Ya Allah, Tuhan kami) Demikian yang tercantum 
dalam kebanyakan jalur periwayatan, sementara sebagian yang lain 
tidak mencantumkan lafazh Namun riwayat yang 

mencantumkannya lebih akurat, hanya saja keduanya boleh 
diamalkan. 


«uk3t Ciiij (dan bagi-Mu segala puji) Demikian yang tercantum 
dalam kebanyakan riwayat, yakni menyebutkan huruf waw pada 
lafazh iiij. Sementara dalam sebagian riwayat tidak 

mencantumkan huruf tersebut, seperti hadits yang akan disebutkan 
pada bab berikut. An-Nawawi berkata, “Pendapat yang terpilih, bahwa 
kedua riwayat itu tidak ada yang lebih unggul satu sama lain.” 
sementara Ibnu Daqiq A1 Id mengatakan, riwayat yang mencantumkan 
huruf waw menunjukkan tambahan dari segi makna, misalnya dapat 
dikatakan bahwa maknanya adalah, “Wabai Tuhan kami, kabulkanlah 
dan bagi-Mu segala puji.” Artinya, mencakup makna doa dan berita 
(khabar). Demikian pemyataan Ibnu Daqiq. Pemyataan ini 


592 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



berdasarkan bahwa huruf waw tersebut berftmgsi sebagai kata 
sambung (athaf). Sementara telah disebutkan pada bab “Bertakbir 
Saat Berdiri dari Ruku” bahwa huruf tersebut berfungsi sebagai waw 
haaliyah (huruf waw yang berfungsi menerangkan keadaan). 
Kebanyakan ulama membenarkan keberadaan huruf tersebut dalam 
lafazh hadits. A1 Atsram berkata, “Aku mendengar Imam Ahmad 

membenarkan adanya huruf waw pada lafazh -uAJl iUj lij, dan 
sejumlah hadits shahih telah menerangkannya.” 


iiij lil (apabila ruku’ dan ketika mengangkat 

kepalanya), yakni mengangkat kepala dari sujud. Imam Bukhari 
menyebutkan matan (mated) hadits ini seeara ringkas, Abu Ya’la 
meriwayatkan melalui jalur Syababah dari Abu Hurairah, dia berkata, 
:Jl3 iijj 'jSi ‘(*^**'J <51' Jj ~*>y Ui 

'yfi ^>13 tiij 4^1 j £3j liij tii yS^. lii! tbj :J\3 0 Xt&- yd 4iS 


(Aku adalah orang yang paling serupa di antara kalian 

dengan shalat Rasulullah SA W Maka beliau bertakbir apabila ruku ’. 
Apabila mengucapkan “sami’allahu liman hamidah", maka beliau 
mengucapkan "Allahumma rabbana lakal hamdu". Beliau takbir 
apabila sujud dan apabila mengangkat kepalanya, serta apabila 
berdiri dari dua sujud). 


A1 Ismaili juga meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Abi 

_ x a' sd* , ' ' 

Dzi’b dengan lafazh, AT 'ey ii}j (Dan apabila berdiri dari 
[rakaat] yang kedua, maka beliau bertakbir). Ath-Thayalisi 
meriwayatkan dengan lafazh, j*>i OlSj {Dan beliau 

bertakbir di antara dua sujud). Seeara lahiriah bahwa maksud lafazh 
“yang kedua” adalah dua rakaat. Adapun maknanya beliau bertakbir 
apabila berdiri —dari rakaat yang kedua— ke rakaat yang ketiga. Hal 
ini didukung oleh riwayat terdahulu pada bab “Bertakbir Apabila 



{Beliau bertakbir apabila berdiri dari yang kedua setelah duduk). 
Sedangkan riwayat Ath-Thayalisi, maka yang dimaksud adalah takbir 
untuk sujud kedua. Seakan-akan sebagian perawi menyebutkan apa 
yang tidak disebutkan oleh perawi lainnya. 


FATHUL BAARI — 593 

kampungsunnah.org 



jS ' aXJi :Jl3 (beliau mengucapkan “Allahu Akbar”) Demikian 
disebutkan dengan uslub [gaya bahasa] yang berbeda, dimana pada 
awalnya diungkapkan dengan lafazh, {Beliau bertakbir). A1 

Karmani berkata, “Tujuannya adalah memberi keraganian penyajian 
atau bermaksud memperluas cakupan lafazh, sebab takbir mencakup 
ta ’rif (pengenalan) dan selainnya.” Namun yang nampak bahwa hal 
jtu berasal dari para perawi, sebab riwayat-riwayat yang tel ah kami 
sebutkan di atas semuanya menggunakan uslub yang sama. Ada 
kemungkinan bahwa hal itu adalah untuk menentukan lafazh ini, dan 
bukan lafazh lain yang mengandung pengagungan terhadap Allah 
SWT. 

Adapun faidah lain hadits ini telah dijelaskan pada bab 
“Bertakbir Apabila Bangkit dari Sujud”, dan pembicaraan tentang 
takbir saat berdiri dari tasyahud pertama akan diulas beberapa bab 
kemudian. 


125. Keutamaan Ucapan (.wJt dii ^4^0 


✓ ✓ / 


bl : Jl5 jUl-3 clp aUI aUI J jLj of CLP illl ‘o'j'J* <Js 

&J l tj I4L1 ill Jli 

.cli y i 'jki- Jy ji\j 


796. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Apabila imam mengucapkan ‘sami’allahu liman hamidah ’, maka 
ucapkanlah oleh kalian ‘Allahumma rabbana lakal hamdu'; karena 
sesungguhnya barangsiapa yang perkataannya bertepatan dengan 
perkataan malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” 


Keterangan Hadits : 

Dalam riwayat A1 Kasymihani disebutkan JU^Jl ilij. Ini 
merupakan bantahan terhadap Ibnu Qayyim yang menegaskan bahwa 


594 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




tidak ada hadits yang menyebutkan sekaligus antara lafazh 

dengan huruf waw (j). Kemudian lafazh “bab” tercantum dalam 

riwayat selain Abu Dzar dan A1 Ashili, namun yang lebih akurat 
adalah riwayat yang tidak meneantumkannya, seperti yang akan 
dijelaskan. 

jM... Jfl lil ( apabila imam mengucapkan... dan 

seterusnya). Riwayat ini dijadikan dalil bahwa imam tidak 
mengucapkan “Rabbanaa lakal hamdu” dan makmum tidak 
mengucapkan “ sami’allaahu liman hamidah ”, karena ia tidak 
disebutkan dalam riwayat di atas, seperti diriwayatkan oleh Ath- 
Thahawi. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Tapi 
pendapat itu perlu dianalisa kembali, karena dalam hadits tidak ada 
penafian seperti yang mereka katakan. Bahkan keterangan yang ada 
hanya menyatakan bahwa makmum mengucapkan “rabbanaa lakal 
hamdu” setelah imam mengucapkan “ sami’allaahu liman hamidah”. 
Kenyataan menggambarkan hal itu, karena imam mengucapkan tasmi ’ 
(mengucapkan sami ’allahu liman hamidah ) saat bergerak bangkit dari 
ruku’, sementara makmum mengucapkan tahmid (mengucapkan 
rabbana lakal hamdu) ketika berdiri lurus (i’tidal). Maka ucapan 
makmum adalah setelah ucapan imam, seperti yang termaktub dalam 
hadits. 

Persoalan ini mirip dengan masalah mengucapkan “amiin” yang 
telah dijelaskan, dimana lafazh “Apabila imam mengucapkan 

jDCiah maka katakanlah 'Jgi bukan berarti bahwa imam tidak 
mengucapkan “amiin” setelah mengucapkan £?Us3t Dalam hal ini 

tidak ada keterangan bahwa imam mengucapkan “amiin”, 
sebagaimana tidak ada pula keterangan di tempat ini bahwa imam 
mengucapkan “ rabbana lakal hamdu”. Bahkan keduanya disimpulkan 
dari dalil-dalil lain yang shahih seperti dalam masalah “amiin”, dan 
seperti yang disebutkan pada bab sebelumnya maupun yang selainnya. 
Di samping itu, akan disebutkan juga bahwa Nabi SAW biasa 
mengumpulkan [melakukan] tasmi ’ dan tahmid. 

Adapun hujjah yang mereka kernukakan dari segi makna adalah, 
bahwa makna “ sami ’allahu liman hamidah ” adalah tuntutan terhadap 
suatu pujian, sehingga sesuai dengan kondisi imam, sementara yang 


FATHUL BAARI — 595 

kampungsunnah.org 



sesuai bagi makmum adalah memenuhj tuntutan tersebut dengan 
mengucapkan il rabbana lakal hamdu Pernyataan ini didukung oleh 
hadits Abu Musa A1 Asy’ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim 
dan selainnya, &\ t-uSdi £*lij tLj «oDu*- &\ :Jt3 iitj 

D 

{Dan apabila imam mengucapkan “sami ’allahu liman hamidah ”, 


maka ucapkanlah "rabbana lakal hamdu”, niscaya Allah akah 
mendengarkan kalian ). 


Pernyataan tersebut ditanggapi bahwa apa yang kalian katakan 
tidak menunjukkan bahwa imam tidak mengucapkan “ rabbanaa lakal 
hamdu, sebab tidak ada sesuatu yang menghalangi imam untuk 
mengucapkan tuntutan sekaligus memenuhinya. Hal ini sama seperti 
masalah “amiin”, dimana imam sebagai orang yang berdoa tidak 
berarti ia tidak boleh mengucapkan “amiin” (permohonan untuk 
dikabulkan). 


Persoalan ini mirip dengan pembahasan terdahulu tentang 
mengumpulkan antara hai ’alah {hayya ‘alash-shalaah ) dengan 
hauqalah {laa haula walaa quwwata ilia billaah) bagi orang yang 
mendengar muadzin. Kemiripan yang dimaksud adalah imam 
mengumpulkan tasmi ’ dan tahmid. Ini adalah pendapat Imam Syafi’i, 
Imam Ahmad, Abu Yusuf Muhammad serta jumhur ulama. Hadits- 
hadits shahih mendukung pendapat ini. Kemudian Imam Syafi’i 
menambahkan bahwa makmum juga mengucapkan keduanya, namun 
tidak ada hadits shahih yang menyebutkan masalah ini. Demikian pula 
tidak pemah dinukil melalui jalur yang akurat dari Ibnu Mundzir 
bahwa ia berkata, sesungguhnya Imam Syafi’i menyendiri dengan 
pendapatnya, karena telah disebutkan dalam kitab A l Asyraaf dari 
Atha' dan Ibnu Sirin serta selain keduanya bahwa makmum 
mengumpulkan (mengucapkan) kedua kalimat tersebut. Adapun 
tentang orang yang shalat sendirian telah dinukil oleh Ath-Thahawi 
serta Ibnu Abdul Barr tentang adanya ijma’ bahwa ia mengucapkan 
keduanya. Hal ini dijadikan oleh Ath-Thahawi sebagai hujjah bahwa 
imam mengumpulkan pula kedua kalimat itu, atas dasar adanya 
kesamaan hukum antara imam dan orang yang shalat sendirian. Akan 
tetapi penulis kitab Al Hidayah mengisyaratkan adanya perbedaan 
hukum imam dengan orang yang shalat sendirian dalam pandangan 
mereka. 


596 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



jslj °J» ifti (karena sesungguhnya barangsiapa yang 

perkataannya bertepatan) Di sini terdapat isyarat bahwa para malaikat 
mengucapkan apa yang diucapkan oleh makmum. Adapun 
pembahasan selebihnya telah dijelaskan pada bab “Mengucapkan 
Amiin”. 


126. Bab 


<£ 5)1 jt, rj» ac- J > ix J 

^ t,s? *UP <dJl jji OlSsi .jJLl-j 

C0-L»J>- 4iSt iJjJL C» Jjhj oOC^J tLijdl oOC<3J ^.jkil 


797. Dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, 
“Sungguh aku akan mendekatkan shalat Nabi SAW.” Maka Abu 
Hurairah RA melakukan qunut pada rakaat terakhir shalat Zhuhur, 
shalat Isya' dan shalat Subuh, setelah mengucapkan ‘ sami’allahu 
liman hamidah'. Beliau mendoakan keselamatan bagi orang-orang 
mukmin dan melaknat orang-orang kafir.” 


i j oysii oir :jii Sui ac. j 'jJ 


* * 


798. Dari Anas RA, dia berkata, “Qunut dilakukan pada shalat 
Maghrib dan Fajar [Subuh].” 


£& M ^ *03 V* & ci & 

Jli LJU CjJL-J 

:jis l>>ii dL r .£ d, rx isa adi a'3 d, :dOj 


FATHUL BAARI — 597 

kampungsunnah.org 




:JU .ll :JlS ^ 

-Jjf 


799. Dari Rifa’ah bin RafT Az-Zuraqi, dia berkata, “Kami 
pemah suatu hari shalat di belakang Nabi SAW. Ketika beliau 
mengangkat kepalanya dari ruku’, beliau mengucapkan ‘ sami’allahu 
liman hamidah ’. Seorang laki-laki di belakangnya berkata, ‘ Rabbana 
lakal hamdu hamdan katsiiran thayyiban mubaarakan fiihi (Wahai 
Tub an kami bagi-Mu segala puji, pujian yang banyak lagi baik dan 
yang berkah padanya)’. Ketika selesai shalat beliau bertanya, 
‘Siapakah yang berbicaraV Orang itu berkata, ‘Aku.’ Beliau 
bersabda, ‘Aku melihat tiga puluh lebih malaikat saling berebutan, 
siapa di antara mereka yang akan menulisnya lebih dahulu.” 


Keterangan Hadits : 

Demikian yang terdapat pada semua riwayat, yaitu disebutkan 
tanpa judul, kecuali dalam riwayat A1 Ashili yang tidak juga 
mencantumkan “bab”. Atas dasar ini, Ibnu Baththal serta orang-orang 
yang mengikutinya menjelaskan hadits-hadits di tempat ini. Namun 
yang lebih tepat adalah riwayat yang mencantumkan “bab”, 
sebagaimana halnya bahwa yang tepat pada masalah sebelumnya 
adalah riwayat yang tidak mencantumkan “bab”. Yang demikian itu 
menunjukkan bahwa hadits-hadits yang disebutkan di dalamnya tidak 
mengindikasikan keutamaan ucapan “ Allahumma rabbana lakal 
hamdu , '‘ kecuali berdasarkan dalil yang dipaksakan. Maka, yang lebih 
tepat ia berkedudukan sebagai pemisah antar bab seperti terdahulu. 
Sebab ketika sebelumnya beliau mengatakan “bab apa yang diucapkan 
oleh imam serta orang-orang yang ada di belakangnya apabila 
mengangkat kepala dari ruku” lalu beliau menyebutkan sabda beliau 
SAW “ Allahumma rabbana lakal hamdu (Ya Allah, Tuhan kami bagi- 
Mu segala puji)”, maka beliau meneruskan dengan menyebutkan 
keutamaan ucapan itu secara khusus. Kemudian beliau 
memisahkannya dengan lafazh “bab” untuk menyempumakan judul 
bab pertama dengan menyebutkan hadits-hadits mengenai apa-apa 
yang diucapkan saat bangkit dari ruku (i’tidal), seperti doa qunut dan 
selainnya, sesuai dengan kriteria beliau. 


598 — FATHUL BAARX 

kampungsunnah.org 




Ibnu A1 Manayyar menerangkan kesesuaian ketiga hadits ini di 
bawah judul bab “Keutamaan Ucapan Allahumma rabbana lakal 
hamdu”. Dia berkata, “Sisi masuknya hadits Abu Hurairah adalah 
manakala qunut disyariatkan dalam shalat, maka ucapan ‘ Allahumma 
rabbana lakal hamdu ’ merupakan kunci dan pembuka qunut, 
barangkali itulah sebab dikhususkannya qunut seteiah mengucapkan 
kalimat itu.” Namun sangat jelas bagaimana pemyataan ini sangat 
dipaksakan. Lalu pemyataan ini ditanggapi dari sisi lain, dimana 
dalam hadits itu tidak disebutkan ucapan “ rabbana lakal hamdu”. 
Akan tetapi mungkin hal itu dapat dijawab bahwa hadits yang 
disebutkan di sini merupakan ringkasan, dimana pada dasamya lafazli 
itu disebutkan dalam hadits. Ibnu A1 Manayyar tidak menyinggung 
kesesuaian hadits Anas dengan judul bab. Hanya saja mungkin dia 
mengatakan bahwa Imam Bukhari menyebutkannya sebagai 
pelengkap karena di dalamnya disebutkan shalat Maghrib. Ibnu 
Manayyar mengatakan juga, bahwa hadits Rifa’ah yang menerangkan 
sikap para malaikat yang berebutan dan melahirkan keutamaan, tentu 
karena adanya tambahan lafazh yang diucapkan oleh laki-laki 
tersebut. Akan tetapi oleh karena tambahan yang dimaksud 
mempakan salah satu sifat pujian, maka ini berfimgsi sebagai 
penekanan kata sebelumnya. Dengan demikian menjadi keharasan 
untuk menempatkan pokok sebagai penyebab, atau sebab bagi 
penyebab, yangmana dari sini dapat ditetapkan adanya keutamaan. 
Wallahu a ’lam. Sebagian memberi judul dengan bab “qunut”, namuri 
saya tidak melihat hal itu dalam salah satu riwayat kami. 


p&j Hi! t J~e> (sungguh aku akan mendekatkan 

shalat Nabi SA W). Dalam riwayat hnam Muslim disebutkan, ^£5 
(Aku akan mendekatkan kepada kalian). Sementara dalam riwayat A1 
Ismaili disebutkan, ill (Sungguh aku akan 

mendekatkan kalian kepada shalatRasulullah SAW). 


t.. c'jjjk jji (maka biasanya Abu Hurairah... dan 

seterusnya). Ada pendapat yang mengatakan bahwa lafazh yang 
langsung dari Nabi SAW dalam riwayat ini adalah menunjukkan 
keberadaan qunut, bukan pelaksanaannya pada shalat-shalat tersebut, 
karena hal ini hanya bersumber dari Abu Hurairah. Pemyataan ini 
ditegaskan dalam tafsir surah An-Nisaa' dari riwayat Syaiban dari 


FATHUL BAARI — 599 

kampungsunnah.org 



Yahya. Dalam pembahasan tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan 
qunut yang langsung dari Nabi SAW adalah qunut pada shalat Isya'. 


Abu Daud menukil dari riwayat A1 Auza’i dari Yahya, 


4&i JJ-JJ 


Sjfii it i'JCp flip 4ii 


(Rasulullah SA W qunut pada shalat 


Isya' selama satu bulan), riwayat serupa dinukil pula oleh Imam 
Muslim. Akan tetapi hal ini tidak menafikan riwayat yang menyatakan 
bahwa beliau SAW melakukan qunut pada selain shalat Isya'. 


Makna lahiriah hadits menyatakan bahwa pelaksanaan qunut 
pada shalat-shalat tersebut semuanya berasal dari Nabi SAW (rnarfih). 
Barangkali inilah rahasia sehingga Imam Bukhari menyebutkan hadits 
Anas sesudahnya, untuk mengisyaratkan bahwa qunut nazilah (qunut 
yang dilakukan karena bencana atau musibah yang menimpa kaum 
muslimin, ed.) tidak dikhususkan pada shalat tertentu. Namun adanya 
pembatasan waktu satu bulan dalam riwayat A1 Auza’i merupakan hal 
yang musykil, karena riwayat yang kuat menyatakan bahwa qunut 
yang dimaksud berhubungan dengan kisah terbunuhnya para sahabat 
di dekat sumur Ma’unah, seperti yang akan disebutkan di akhir bab 
tentang witir. Dalam tafsir surah Aali Imraan melalui riwayat Az- 
Zuhri dari Abu Salamah -rnengenai hadits ini- akan dijelaskan bahwa 
yang dimaksud dengan “orang-orang mukmin” adalah kaum 
Mukminin yang tertawan di Makkah, sedangkan “orang-orang kafir” 
adalah orang kafir Quraisy. Adapun waktunya berlangsung sangat 
lama. Untuk itu, kemungkinan pembatasan waktu satu bulan dalam 
hadits Abu Hurairah merupakan sifat tertentu dari doa tersebut, yakni 
ucapan jb* ^s- 25U?j 5.&I ( Timpakan kehancuran kepada penduduk 
Mudhar). 

^ (pada rakaat yang lain). Dalam riwayat A1 

Kasymihani disebutkan ( Yang terakhir). Setelah satu bab akan 

disebutkan riwayat Az-Zuhri dari Abu Salamah bahwa yang demikian 
dilakukan setelah ruku’. Begitu pula dalam tafsir surah Aali ‘Imraan, 
akan dijelaskan perbedaan pendapat rnengenai lamanya doa untuk 
kecelakaan kaum tersebut serta sebagian nama-nama mereka. 


Yahya menukil hadits ini dengan ringkas melalui jalur Abu 
Salamah, sementara Az-Zuhri menukil dengan panjang lebar seperti 
yang akan disebutkan setelah satu bab. Dalam pembahasan tentang 


600 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Ad-Da ’awat (doa-doa) akan disebutkan dengan sanad yang disebutkan 
oleh Imam Bukhari di tempat ini namun lafazhnya lebih lengkap, 
insya Allah. 

cJy&\ (<biasanya qunut ) yakni pada awal mulanya. Hal ini 

dijadikan hujjah bahwa perkataan sahabat “kami biasa melakukan ini” 
memiliki hukum marfu’ (langsung dari Nabi SAW), meskipun tidak 
dikaitkan dengan masa Nabi SAW, sebagaimana pendapat A1 Hakim. 
Imam Bukhari dan Muslim sepakai menukil hadits ini dalam kitab 
shahih keduanya tanpa pembatasan waktu. Kemudian kami akan 
menyebutkan penukilan yang berbeda dari Anas tentang qunut, yakni 
kapan waktu qunut [pada rakaat ke berapa dan setelah apa ...] serta 
shalat apa saja yang disyariatkan melakukan qunut, atau apakah qunut 
tersebut berlangsung secara mutlak (tanpa batasan) atau pada waktu 
tertentu dan kondisi yang khusus? Dalam hal ihi Imam Bukhari 
menyebutkan sebagiannya di akhir pembahasan tentang “Shalat 
Witir”. 


o'x&~ jU iill : Jl3 'jfi ZJj £ 3 ) (ketika mengangkat 


kepalanya dari ruku’, beliau mengucapkan “ sami’allaahu liman 
hamidah”). Secara lahiriah ucapan tasmi’ dilakukan setelah 
mengangkat kepala dari ruku’ (i’tidal), sehingga menjadi bagian dzikir 
ketika i’tidal. Sementara dalam hadits Abu Hurairah dan selainnya 
tel ah disebutkan keterangan yang menunjukkan bahwa ia termasuk 
dzikir saat melakukan gerakan perpindahan, dan inilah pendapat yang 
masyhur. Namun mungkin keduanya dapat dikompromikan dengan 
rtlengatakan bahwa lafazh “ketika mengangkat kepalanya”, 
maksudnya kalimat tersebut mulai diucapkan saat seseorang mulai 
mengangkat kepalanya dari ruku’ dan selesai setelah ia berdiri tegak. 


J*-j «Jv5 (seorang laki-laki berkata ) A1 Kasymihani 


menambahkan, erijj (di belakangnya). Ibnu Basykawal mengatakan 


bahwa laki-laki yang dimaksud adalah Rifa’ah bin Rafi’, perawi hadits 
itu sendiri. Kemudian dia mendukung pemyataan ini dengan riwayat 
yang dikutip oleh An-Nasa'i dan selainnya dari Qutaibah, dari Rifa’ah 
bin Yahya Az-Zarqi, dari paman bapaknya (Mu’adz bin Rifa’ah), dari 
bapaknya, dia berkata, c ZJais aIIp M JLp 

it (Aku shalat di belakang Nabi SAW, lalu aku bersin dan 


FATHUL BAARI — 601 

kampungsunnah.org 




berkata, “Alhamdulillah. ’’) (A1 Hadits). Penafsiran yang dikemukakan 
oleh An-Nasa'i mendapat kritik, karena adanya perbedaan sebab dan 
kisah. Namun Tcritik ini dapat dijawab bahwa tidak ada kontradiksi 
antara keduanya, bahkan hal itu dipahami bahwa dia bersin saat 
Rasulullah SAW mengangkat kepalanya, dan tidak ada halangan 
apabila dia memberi narna panggilan lain atas dirinya untuk 
menyembunyikan perbuatannya. Atau hal itu dilakukan oleh sebagian 
perawi yang lupa nama laki-laki yang bersin tersebut. Adapun 
perbedaan yang lainnya, maksimai hanyalah berupa keterangan 
tambahan. Barangkali perawi meringkasnya seperti yang akan kami 
jelaskan. Namun Bisyr bin Umar Az-Zahrani menyebutkan dalam 
riwayatnya dari Rifa’ah bin Yahya, bahwa shalat tersebut adalah 
shalat Maghrib. 

Zs iS'jCi (berkah padanyd) Rifa’ah bin Yahya memberi 
tambahan, 'CS Zip \£j£> {Berkah atasnya sebagaimana 

disukai Tuhan kami dan yang Dia ridhai). Adapun lafazh ZLp iTjC* 

(berkah atasnya) kemungkinan berfimgsi sebagai penekanan, seperti 
yang nampak secara lahiriahnya. Pendapat lain mengatakan, lafazh 

Zi bermakna tambahan berkah, sementara lafazh ZZ 

bermakna berkah yang kekal. Allah SWT berfirman, t&J >uij Lgla 2 JjUj 

{Dan diberkahi padanya serta ditetapkan padanya 

makanannya). Hal ini sesuai dengan keadaan bumi, sebab yang 
dimaksud adalah tumbuh dan bertambah, bukan kekekalan; juga 
karena bumi senantiasa mengalami perubahan. Sedangkan firman 

Allah SWT, yiij Zip {Dan kami memberi berkah atasnya 

dan atas Ishaq), hal ini sesuai dengan keadaan para nabi, sebab 
keberkahan akan kekal atas mereka. Oleh karena “pujian” sesuai 
dengan kedua makna ini, maka keduanya pun disatukan. Demikian 
yang dikemukakan oleh sebagian pensyarah Shahih Bukhari , namun 

kelemahannya cukup jelas. Sedangkan lafazh J&yj Uj S-?** 

{sebagaimana yang disukai oleh Tuhan kami dan yang Dia ridhai), 
mempakan adab yang sangat sopan dalam menyerahkan urusan 
kepada Allah, yang menjadi puncak suatu tujuan. 


602 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



#y © 

Jfi (siapakah yang berbicara ) Rifa’ah bin Yahya 

s tfy yy 

member) tambahan dalam pembahasan tentang “Shalat”, cuM °p&k ^ 


?ois Lais' : Jti ,tff i^itj aplij &3tdi $(3 ^ igits p 

O tf> y y y ^ y y y 

ojL : Jlai ojS'ii {Maka tidak seorang pun yang berbicara. 


Lalu Nabi SA W mengatakan hal itu untuk yang kedua kalinya, namun 
belum ada seorang pun yang berbicara. Kemudian Nabi SAW 
mengulanginya untuk yang ketiga kalinya, maka Rifa ’ah bin Rafi ’ 
berkata, Aku. ” Beliau bersabda, “Bagaimana yang engkau 
katakan?” Rifa’ah menyebutkannya. Maka beliau bersabda, “Demi 
Dzatyang jiwaku berada di tangan-Nya...”) (A1 Hadits). 


S,\ K&i $ (siapa di antara mereka yang menulisnya lebih 

dahulu ) Dalam riwayat Rifa’ah bin Yahya disebutkan, Jj' l# jjCai 

{Siapa di antara mereka- yang membawanya naik lebih dahulu). 
Sementara dalam riwayat Ath-Thabrani dari hadits Abu Ayyub 

disebutkan, {Siapa di antara mereka yang mengangkatnya). 


Antara lafazh (menulisnya) dengan l# JjCoj (membawanya 


naik) tidak bertentangan, karena hal ini dipahami bahwa mereka 
menulisnya kemudian membawanya naik. Secara lahiriah para 
malaikat itu bukanlah para malaikat penjaga manusia (Hafazhah). Hal 
ini diperkuat oleh riwayat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim 
dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, OjlyLU ,i Ojjjkj aiCiYI <oi 0] 

/ * y y 

O # 'of 

jS'iJl Jit {Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang 


berkeliling di jalan-jalan mencari orang-orang yang berdzikir ) (A1 
Hadits). Hadits di bab ini dijadikan dalil bahwa sebagian ketaatan 
terkadang ditulis oleh selain malaikat penjaga. 


Timbul suatu pertanyaan berkaitan dengan sikap Rifa’ah yang 
rnengakhirkan jawaban atas pertanyaan Nabi SAW hingga beliau 
mengulanginya sampai tiga kali, padahal menjawab Nabi SAW adalah 
wajib. Bahkan wajib pula bagi setiap yang mendengar pertanyaan 
Nabi SAW, sebab beliau tidak bertanya khusus kepada yang 
berbicara. Pertanyaan ini dijawab bahwa beliau SAW tidak menunjuk 
orang tertentu untuk menjawab pertanyaannya. Dengan demikian, 


FATHUL BAARI — 603 

kampungsunnah.org 



tidak ada keharusan untuk segera menjawab; baik orang yang 
berbicara sendiri maupun orang lain yang mendengamya, seakan-akan 
mereka saling menunggu untuk menjawab. Adapun yang mendorong 
mereka untuk bersikap seperti itu adalah perasaan khawatir apabila 
teijadi sesuatu yang tidak disukai pada diri orang yang berbicara; 
karena mereka menduga bahwa orang itu telah melakukan kesalahan. 
Untuk itu mereka berharap agar diberi pengampunan. Seakan-akan 
setelah Nabi SAW melihat sikap mereka yang diam, beliau pun 
memahami apa yang ada dalam pikiran mereka, maka beliau SAW 
memberitahukan kepada mereka bahwa orang itu tidak mengueapkan 
suatu kesalahan. Indikasi ke arah ini dapat ditemukan dalam riwayat 
Sa’id bin Abdul Jabbar dari Rifa’ah bin Yahya -yang dikutip oleh 


Ibnu Qani’- bahwa Rifa’ah berkata, a^ii 'p cJ ~Jt- ^\ 


«■< ^ ^ s s s O s h S 2 a s s 

iUt j*JCj jJs- dill ki (Aku lebih senang untuk 


mengeluarkan sebagian hartaku dan tidak hadir bersama Nabi SAW 
pada shalat tersebui). Abu Daud meriwayatkan dari hadits Amir bin 


Rabi’ah, bahwa beliau bersabda. 


Ul : JlS .Cl jl; p ’dp ?£U&'l JJUll 


* Os * S 6 * o'' S 

I# 3ji 1^*13 (Siapakah yang mengueapkan kalimat tadi? 

Sesungguhnya ia tidak mengueapkan kalimat yang dilarang. Maka 
laki-laki tersebut berkata, “Aku yang mengueapkannya, aku tidak 
menginginkan dengannya kecuali kebaikan .”). 


Dalam riwayat Ath-Thabrani dari hadits Abu Ayyub disebutkan, 
.&/ J* PL'j Cp Jc ill SjLj SSf Jjj J#. ciCi 

lj^-jl tlgk j j dill Jj-O'j l i hi :Jd>- J\ JlSj 'it JJL P djIS fjA .’jjlfij 


{Laki-laki tersebut diam dan mengira akan mendapatkan dari 
Rasulullah SAW sesuatu yang tidak disukainya. Rasulullah SAW 
bersabda, “Siapakah dia? Sesungguhnya dia tidak mengueapkan 
kecuali kebenaran. ” Laki-laki tersebut berkata, “Aku wahai 
Rasulullah yang mengueapkannya, dan aku hanya mengharapkan 
kebaikan.”). Ada pula kemungkinan bahwa orang-orang yang shalat 
lidak mengetahuinya, baik karena konsentrasi mereka dalam shalat 
atau karena laki-laki yang dimaksud berada di akhir shaf sehingga 
pertanyaan Nabi SAW tidak ditujukan kepada mereka. Adapun 
pelakunya memiliki alasan tersendiri seperti yang telah dijelaskan. 
Sedangkan hikmah pertanyaan beliau SAW tersebut, adalah supaya 


604 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



cvrang-orang yang mendengamya ikut rnempelajari dan mengamalkan- 
nya. 

Riwayat ini dijadikan dalil, di antaranya: 

1. Bolehnya mengadakan dzikir dalam shalat meskipun tidak 
dinukil dari Nabi SAW, selama dzikir tersebut tidak menyalahi 
apa yang dinukil dari beliau SAW. 95 

2. Bolehnya rnengeraskan suara saat dzikir selama tidak 
menganggu orang yang ada di sampingnya. 

3. Orang yang bersin dalam shalat boleh memuji Allah dan hal ini 
tidak dimakruhkan, 

4. Orang yang sedang melakukan shalat tidak hams mendoakan 
orang yang bersin. 9 

5. Memperpanjang i’tidal karena dzikir, seperti yang akan dibahas 
pada bab berikutnya. 

Ibnu Baththal menyimpulkan dari hadits tersebut tentang 
bolehnya seseorang yang ada di belakang imam untuk rnengeraskan 
suara takbir —imam— supaya makmum yang lain dapat 
mendengamya. Namun kesimpulan ini disanggah oleh Ibnu Ai 
Manayyar, bahwa Nabi SAW ketika mendengar suara seseorang tidak 
berkonsekuensi bahwa orang itu rnengeraskan suaranya sebagaimana 
suara orang yang menyampaikan takbir imam (muballigh). Tapi 
sanggahan ini kurang tepat, sebab maksud Ibnu Baththal adalah 
rnenetapkan bolehnya rnengeraskan suara. Pemyataan Ibnu Baththal 
ini telah dikemukakan sebelumnya oleh Ibnu Abdul Barr. Lalu beliau 
berdalil dengan ijma’ para ulama yang menyatakan, “Perkataan yang 


95 

Perkataan ini tidak tepat. Seandainya beliau (Ibnu Hajar) mengaitkannya dengan masa Nabi 
SAW masih hidup, niscaya ini eukup berdasar, karena pada waktu itu tidak akan dibiarkan 
suatu kebatilan berlangsung. Berbeda keadaannya dengan masa sesudah Nabi SAW wafat, 
dimana wahyu telah terputus dan syariat telah sempuma -dan segala puji bagi Allah- maka 
tidak boleh menambahkan sesuatu dalam ibadah selama tidak disebutkan dalam syara’. 
Wallahu a ‘lam. 

’ Pendapat ini terlalu toleran, bahkan yang benar hal itu tidak diperbolehkan, sebab 
mendoakan orang bersin termasuk perkataan manusia, sementara orang shalat dilarang 
mengueapkannya; seperti dalam hadits Muawiyah bin Al Hakam bahwasanya ia mendoakan 
seorang yang bersin saat shalat, maka orang-;orang pun mengingkarinya. Ketika selesai shalat, 
Nabi SAW bersabda, jjCoj Si SViaSt oi ( Sesungguhnya shalat ini tidak 

pantas ada ucapan manusia'di dalamnya). (HR. Muslim) 


FATHUL BAARI — 605 

kampungsunnah.org 




tidak ada sangkut pautnya dengan shalat akan membatalkan shalat bila 
dilakukan dengan sengaja, meskipun diucapkan dengan perlahan. 
Demikian pula perkataan yang disyariatkan dalam shalat, tidak 
membatalkan shalat tersebut meski diucapkan dengan keras. 
Pembicaraan mengenai orang yang menyampaikan takbir imam telah 
diulas pada bab “Orang yang Memperdengarkan Takbir Imam Kepada 
Manusia [makmum]”. 


Pelaiaran yang dapat diambil 

Ada pendapat yang mengatakan, bahwa hikmah disebutkannya 
jumlah para malaikat tersebut secara khusus, adalah karena jumlah 
huruf dzikir yang dimaksud sama dengan jumlah para malaikat yang 
disebutkan. Tapi perkataan ini disangkal oleh tambahan lafazh dalam 

riwayat Rifa’ah bin Yahya, yakni perkataannya, l4j 'aS & Ip iS'jCi 

{berkah atasnya sebagaimana yang disukai oleh Tuhan kami 
dan Dia ridhai), atas dasar bahwa kisah tersebut adalah sama. 

Mungkin juga dikatakan, bahwa yang diperebutkan oleh para 
malaikat tersebut adalah pujian tambahan dari yang biasa, yakni 

perkataannya, f ilu (Pujian yang banyak... dan seterusnya), 

bukan perkataannya, iTjCi ( Berkah atasnya ). Karena lafazh ini 

adalah untuk member! penegasan, sedangkan jumlah hurufhya tiga 
puluh tujuh huruf. Adapun riwayat yang tercantum dalam Shahih 
Muslim dari hadits Anas, 'yis- Jy\ cJfj ail ( Sungguh aku 

telah melihat dua belas malaikat berebutan.. .) serta dalam hadits Abu 
Ayyub yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani disebutkan, 

{tiga belas...) ini sesuai dengan jumlah kata dalam dzikir yang 
dimaksud berdasarkan konteks riwayat Rifa’ah bin Yahya. Demikian 
juga dengan konteks riwayat di bab ini, tapi berdasarkan istilah para 
is lama Nahwu (ilmu gramatikal Bahasa Arab). Wallahu a ’lam. 


606 — FATHUL BAARI 


kampungsunnah.org 




127. Thuma'ninah Ketika Mengangkat Kepala dari Rukii’ 


^JZ* yjl : : CS- Ji JV5j 

jLai JT 


Abu Humaicl berkata, “Nabi SAW mengangkat kepalanya dari 
tegak luras hingga semua persendian kembali ke posisinya masing- 
masing.” 


.'r&j aui ^di 13 oJo ^JT jir : ju ^ ^ 
•yr^ ^5 : J j* cfj ! Mj 


800. Dari Tsabit, dia berkata, “Biasanya Anas menggambarkan 
(mencontohkan) kepada kami sifat (eara) shalat Nabi SAW, maka dia 
shalat dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku’ dia berdiri hingga 
kami mengatakan dia telah lupa.” 


'fX»j ^ aui 'Jl\ oiT :JiS *Ql ^ 

>' *• ». 0 . * ^ o ^ j. / ©"•>' ^ *. e J ^ ' '' jC./’ «. J J >• 


801. Dari A1 Barra' RA, dia berkata, “Biasanya ruku’ Nabi 
SAW dan sujudnya serta ketika mengangkat kepalanya dari ruku’ 
maupun saat duduk antara dua sujud hampir sama.” 


*Ji\ sSg Sir r jg i ZJ pjjJ i # dUU oir : ju s&s J ^ 

pJ .pi-*J 4JU1 

sic a, Ju :ju .fci Lil i-!j Ji '£& ^ 


FATHUL BAARI — 607 

kampungsunnah.org 



^ l 


* J? 


0>VI Sa^Ul ’j* Z,\j til jJ'J jfl oi Tj .jJ'J J Lii l 




802. Dari Abu Qilabah, dia berkata, “Biasanya Malik bin A1 
Huwairits memperlihatkan kepacla kami bagaimana shalat Nabi SAW, 
dan yang demikian pada selain waktu shalat; beliau berdiri dengan 
baik, kemudian ruku’ dan rnemperbaiki ruku’, kemudian mengangkat 
kepalanya lalu berdiaxn sejenak.” la berkata, “Beliau telah shalat 
mengimami kami seperti shalat syaikh kita ini, yakni Abu Buraid. 
Apabila Abu Buraid mengangkat kepalanya dari sujud, dia duduk 
sejenak lalu berdiri.” 


Keterangan Hadits : 

jZJ* y\ Jtlj (Abu Humaid berkata) Riwayat ini akan disebutkan 

dengan panjang lebar pada bab “Duduk Tasyahhud”. Maksud 
“mengangkat kepala” yakni mengangkat kepala dari ruku’, sedangkan 
“tegak lurus” yakni dalam keadaan berdiri, seperti yang akan 
diterangkan di bab tersebut. Dari sisi ini hubungannya sangat jelas 
dengan judul bab. Sementara dalam riwayat Karimah disebutkan 
“dalam keadaan duduk”, setelah perkataannya “tegak lurus”. Apabila 
riwayat ini akurat maka dipahami bahwa “duduk” di sini bermakna 
tenang, namun pengertiannya terlalu jauh dari makna yang 
sebenamya. Atau barangkali Imam Bukhari hendak menyamakan 
i’ tidal dengan duduk antara dua sujud, karena keduanya sama-sama 
bukan menjadi tujuan utama, sehingga teijadi keserasian dengan judul 
bab. 


c-ili (memberi gambaran [mencontohkan]). Hadits ini dinukil 

oleh Syu’bah dari Tsabit secara ringkas. Lalu Hammad bin Zaid 
meriwayatkan darinya dengan panjang lebar seperti yang akan 
disebutkan pada bab “Diam di antara Dua Sujud”, yang mana di 
bagian awalnya dikatakan, “Diriwayatkan dari Anas, ia berkata; 
‘Sesungguhnya aku tidak akan mengurangi atas kalian sebagaimana 
aku melihat Rasulullah SAW shalat mengimami kami’.” Hammad bin 
Zaid menambahkan pula, “Tsabit berkata, ‘Anas melakukan sesuatu 


608 — FATHUL BAAR1 

kampungsunnah.org 





yang aku tidak melihat kalian melakukannya’. Hal ini memberi isyarat 
bahwa mereka melalaikan memperpanjang i’tidal. 

Hadits Anas yang dimaksud serta pengingakarannya atas shalat 
mereka disebutkan pada pembahasan tentang mawaqit (waktu-waktu 
shalat). Adapun lafazh '-ii (beliau telah lupa ), yakni beliau lupa 

turun untuk sujud. Demikian dikatakan oleh A1 Karin ani. Ada pula 
kemungkinan yang dimaksud, adalah beliau lupa bila berada dalam 
shalat, atau beliau mengira bila saat itu adalah waktu qunut apabila ia 
berdiri, atau mengira saat itu adalah waktu tasyahud apabila ia duduk. 
Kemudian tercantum dalam riwayat A1 Ismaili melalui jalur Ghundar 
dari Syu’bah, “Kami berkata, ‘Beliau telah lupa karena lamanya 
berdiri’.” Yakni, disebabkan oleh lamanya berdiri. 

Hadits A1 Barra' telah disinggung pada bab “Meratakan 
Punggung”. Sedangkan perkataan “hampir sama” memberi asumsi 
sedikitnya perbedaan, namun hal ini tidak dijelaskan dengan pasti. 
Riwayat ini memberi keterangan adanya thuma'ninah saat i’tidal dan 
duduk antara dua sujud, berdasarkan kebiasaan beliau SAW yang 
memperpanjang ruku’ dan sujud. 

lijj {dan apabila mengangkat ) Maksudnya waktu yang 

dibutuhkan untuk ruku’, sujud, i’tidal, dan duduk hampir sama. 
Kemudian dalam riwayat ini tidak tercantum pengecualian seperti 
yang disebutkan pada bab “Meratakan Punggung”, yakni perkataan 
“Selain berdiri dan duduk”. Dalam riwayat Muslim disebutkan, “Maka 
aku dapati berdirinya sama seperti ruku’ dan sujudnya.” (A1 Hadits). 

Ibnu Daqiq Ai Id rneriwayatkan dari salah seorang ulama, ia 
mengklaim bahwa riwayat ini keliru. Lalu Ibnu Daqiq menyatakan 
bahwa klaim tersebut sulit dibenarkan, karena menyatakan adanya 
kekeliruan seorang perawi tsiqah (terpereaya) adalah menyalahi 
kaidah dasar. Kemudian di bagian akhir perkataannya beliau 
menyatakan, “Perhatikanlah hal itu dari riwayat-riwayat, dan 
oermatilah persamaan dan perbedaan dari sumber-sumber hadits.” 

Saya (Ibnu Hajar) telah mengumpulkan jalur-jalur 
periwayatannya, dan saya menemukan bahwa sumbernya ada pada Ali 
bin Abu Laila dari Al Barra'. Akan tetapi riwayat yang ada tambahan 
‘‘berdiri” telah dinukil melalui Hilal bin Abu Hutnaid dari Al Barra', 
dan Al Hakam tidak menyebutkan tambahan itu dari Al Barra'. 


FATHUL BAARI — 609 

kampungsunnah.org 



Namun kedua riwayat itu tidak ada perbedaan selain hal tersebut, 
kecuali keterangan yang ditambahkan oieh sebagian perawi dari 
Syu’bah, dari A1 Hakam, yakni perkataannya dalam lafazh “Selain 
berdiri dan duduk”. Apabila kedua riwayat itu dikompromikan, maka 
nampaklah keharusan untuk meneriraa keterangan tambahan itu; yakni 
dengan memahami bahwa maksud berdiri yang dikecualikan adalah 
berdiri untuk membaca A1 Faatihah maupun surah, sedangkan maksud 
duduk adalah untuk tasyahud, seperti terdahulu. 

Ibnu Daqiq A1 Id mengatakan, hadits ini menunjukkan bahwa 
i’tidal merupakan rukun yang panjang, dan hadits Anas -yakni yang 
sebelumnya- lebih tegas mengindikasikan hal itu, maka tidak 
selayaknya meninggalkannya hanya karena dalil yang lemah; yakni 
perkataan para ulama, “Tidak disunahkan mengulangi bacaan tasbih 
saat ruku’ dan sujud.” 


Letak kelemahannya, bahwa ini adalah qiyas (analogi) yang 
menyelisihi nash. Di samping itu, dzikir yang disyariatkan saat i’tidal 
lebih panjang daripada dzikir yang disyariatkan saat ruku’. 


Mengulang ucapan “ subhaana rabbiyal azhiim ” tiga kali 
lamanya sama dengan mengucapkan “ allahumma rabbanaa wa lakal 
hamdu hamdan katsiiran thayyiban mubaarakan fiihf’. Lalu dalani 
masalah i’tidal telah dinukil dzikir yang lebih panjang dari dzikir di 
atas, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Abdullah bin 
Abu Aufa, Abu Sa’id A1 Khudri dan Abdullah bin Abbas. Setelah 


* 6 O £ C * * S & * C 

perkataannya O’ t jf '-u>, ditambah dengan, 2!' oiji-Ji 


-Uj U j-Jfj {sepenuh langit, sepenuh bumi dan sepenuh 

apa yang Engkau kehendaki setelah itu). Pada hadits Ibnu Abi Aufa 

e 4* 6 ' 

ditambahkan, ( Ya Allah, sucikanlah aku dengan es ). 

e * j j 

Kemudian dalam hadits yang lain disebutkan, £j.. Jil 


(Yang pantas mendapatkan pujian dan kemuliaan. ., dan seterusnya). 
Dalam hadits terdahulu telah disebutkan tentang sikap Nabi SAW 
yang tidak mengingkari tambahan dzikir saat i’tidal, dimana tambahan 
ini tidak bersumber dari syara’. 


Dari sini Imam An-Nawawi memilih pandangan yang 
membolehkan memperpanjang rukun yang pendek karena membaca 
dzikir, berbeda dengan pandangan yang dianggap paling kuat dalam 


610 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



rnadzhab Syafi’i. Pendukung pandangan ini melandasi paridangan 
mereka dengan hadits Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam 
Muslim bahwa beliau SAW membaca surah A1 Baqarah pada satu 
rakaat atau surah yang lain. Kemudian beliau ruku’ dan lamanya sama 
dengan lama berdiri, setelah itu berdiri seraya mengucapkan “ rabbana 
lakal hamdu”. Lama beliau berdiri hampir sama dengan waktu ruku’. 
An-Nawawi berkata, “Hadits ini sangat sulit dijawab oleh mereka 
yang tidak memperbolehkan mempeipanjang ruku’, maka pendapat 
paling kuat adalah boleh memperpanjang rukun tersebut untuk tujuan 
berdzikir.” 

Imam Syafi’i telah mengisyaratkan dalam kitabnya Al Umm 
bahwa mempeipanjang ruku’ tidaklah membatalkan shalat. Beliau 
berkata pada bab “Bagaimana Berdiri dari Ruku”, “Apabila seseorang 
memperpanjang berdiri untuk berdzikir kepada Allah, berdoa, maupun 
karena lupa, tanpa bemiat untuk qunut, maka aku tidak menyukainya 
(rnakruh) namun shalatnya tidak perlu diulangi... hingga akhir 
perkataan beliau rahimahullah .” Maka sangat rnengherankan sikap 
sebagian ulama yang membenarkan pendapat Imam Syafi’i, namun 
mereka menganggap batalnya shalat yang i’tidal-nya diperpanjang. 

Adapun alasan mereka, “Jika i’tidal diperpanjang, maka 
terputuslah kesinambungan pelaksanaan shalat”, dapat dibantah 
bahwa maksud “memutus kesinambungan” adalah memisahkan antara 
satu rukun dengan rukun yang lain dalam waktu yang cukup lama 
dengan sesuatu yang tidak termasuk bagian shalat. Sementara apa 
yang disebutkan dalam syara’ tidak dapat dikatakan bukan bagian dari 
shalat. Wallahu a ’lam. 

Sebagian ulama yang tidak memperbolehkan memperpanjang 
i’tidal menjawab hadits Barra' dengan mengatakan bahwa maksud 

lafazh frijlJ! Cj {hampir sama) bukan berarti lama beliau ruku’ 

hampir sama waktu berdiri, dan demikian pula dengan sujud serta 
i’tidal. Bahkan yang dimaksud adalah bahwa shalat beliau serasi. 
Apabila beliau memperpanjang bacaan, maka konsekuensinya 
diperpanjang pula rukun-rukun yang lain, demikian pula sebaliknya. 
Telah disebutkan bahwa beliau membaca surah Ash-Shaaffaat pada 
shalat Subuh, dan tercantum dalam kitab-kitab Sunan dari Anas bahwa 
mereka memperkirakan lama sujud hampir sama dengan lama 
membaca sepuluh tasbih. Dari sini dapat dipahami bahwa apabila 


FATHUL BAARI —611 

kampungsunnah.org 



beliau SAW membaca surah yang lebih pendek daripada surah Ash- 
Shaffaat, maka lama sujudnya lebih pendek dari waktu yang 
dibutuhkan untuk membaca sepuluh tasbih. Adapun batas 
minimalnya, seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab Sunan, adalah 
tiga kali [membaca] tasbih. 


128. Bergerak Turun dengan Mengucapkan Takbir Ketika 

Sujud 


|P B ox x ; ^ > o. . . ^ ^ • if \i-'' 

j ys 4 jJj jmS- yt\ (JtS 

Nafi’ berkata, “Ibnu Umar meletakkan kedua tangannya 
sebelum kedua lututnya.” 


Ox J O w X I X *fx 

’ yj 


if Jib if if ^ if Jf ^ ip 

^ X X X X XXX 

X X u * x*e X X o £ t ^ ^x x O el x ^ |X t XX 

^ <£r ji ^ tfjsPj ou^j 

tfll rjji Ji tJb^4 of jS dJUj l£ : Jji p tiju^ il!l 

J SC* * & * > £ i. ^ f' * ,0 * * o } * *> t i* 1 , •* J ''X'f 

^Osj j*j ^ «Lxlj j»J cLXpr-U* (SjH i^~ * 

•* X * i * ^ \i ' *+%'*'•*<* flty* 2 i \ * » " 

^3jJ CkA^MAj (J\?“ 

k j du> jij ^ ^ 

ojl) iS^b •*— ifff~ Jj-<b co^CaJl 

X ^ ^ X x ^ x o as ^x ^ x 

Jjjl® *~Lft cOlS"” 01 aJlp <J J^J o*ip3d 


ifiU 


803. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin A1 Hants bin 
Hisyam dan Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Abu Hurairah 
biasa takbir pada setiap shalat fardhu serta selainnya pada bulan 


612 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Ramadhan maupun yang lainnya. Beliau bertakbir ketika berdiri, 
kemudian bertakbir ketika ruku\ Kemudian mengucapkan 
“sami’allahu liman hamidah (semoga Allah mendengar siapa yang 
memuji-Nya)”, lain mengucapkan “ rabbana walakal hamdu 1 (Wahai 
Tuhan kami dan bagi-Mu segala puji)” sebelum sujud. Kemudian 
mengucapkan “Allahu Akbar (Allah Maha Besar)” ketika mengangkat 
kepalanya dari sujud, lalu bertakbir ketika berdiri dari duduk pada 
yang dua [rakaat kedua]. Beliau melakukan yang demikian pada setiap 
rakaat hingga selesai shalat. Kemudian beliau berkata ketika selesai, 
“Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya aku 
adalah yang paling dekat kemiripannya di antara kamu dengan shalat 
Rasulullah SAW. Sungguh inilah shalat beliau hingga berpisah 
dengan dunia [wafat].” 


jdlp aUI Jlli JOlS'j 4JJI 

, C ✓ - & * * - 9 m S' 

* O s' .. / 1 S&S y O s' , / . .. y * I „y f .0 s' s' O s' .s' s' 

4 J Ujj { jsd 4 JJ 1 ^^ss/ 


'J jJf J^iii :j Jd ^jC-L ju.i £>i 

m o . e s* y , * * 

y 0 } *. © / o ✓a j ».✓ ^y / * ^ e s' |«**y y |✓ / o ^s' is* / 

JA <.4*sjj A jj J) AsAss>j 

S' / * 

* < .a ' / o m * /c , . tf 

. 10 fss y t J / y 0 o. s' .y | yo .s' y / y .y y 1 yf • y o/o «yy.|. 

L5****^ Ob"" jv-fetP dLAjlbj JwLii 

“ yy -y y 

_y y * _ _ c 

J. . e .».y y y y. 0 • yo y „ o " • 

. 4 J UjJiJbxy ^ (3 


804. Keduanya berkata, dan Abu Hurairah berkata, “Rasulullah 
SAW ketika mengangkat kepalanya mengucapkan ‘samVallahu liman 
hamidah rabbana walakal hamdu\ lalu beliau memohonkan 
keselamatan untuk sejumlah laki-laki seraya menyebutkan nama-nama 
mereka. Beliau mengatakan, l Ya Allah, selamatkan Al Walid bin Al 
Walid, Salamah bin Hisyam, Ayyasy bin Abi Rabi’ah serta orang- 
orang Mukmin yang tertindas. Ya Allah, timpakan kecelakaan dari- 
Mu kepada penduduk Mudhar, jadikanlah atas mereka seperti tahun- 
tahun Yusuf. Penduduk timur saat itu yang terdiri dari suku Mudhar 
menyelisihi beliau SAW.” 


FATHUL BAARI — 613 

kampungsunnah.org 





* * } * Jf- / ^ .J, 1 . ✓ V O 

• t | j. ✓ x e ✓ /f / e / ».„ ? c 41 . / „» ✓ >■* c . f c ✓ 

: <JjA ^H 5 - 4 ji ,j^' ^ 1 *-* A •*** : ju LSj*y\ ^ 0^ jS- oLa^ jjp 

✓ ✓ 

‘cT’S* o? '&££» Jii Ujjj *0*3® 3 ^ r^"3 5 ^ <Ui J jLj 

* * 

iL ^JUai to^llaJl C-Jo5 ^JLp tlli-Ji *U-i { J^>^sk3 

s 

:Jli oMlaJl L5 vaS lib ulll? lo^* Dllil Jlij .tfjUSj IJlpIS 


<^3 'Mj JJ&'j* *fj 'Mj ‘'j3^ 3? & pji f^*V' J**- ^4 

ISIj c-i-®^*Jt dJJj Ujj :l jjht ta-X^S- jJ «dJi ;JlS liij ti^*3jb 
oil :Jli .jUi :cis ^ *ll- '3s" : jllll JlS .1 jlldb jbtJ- 

ilb c^Gi aL ^ Lip. .ju^Ji aij i>> jis .iir '&£- 

/ ✓ 

* ✓ o^." ■*-1'' ^ 1 c 0/J A c. x . J 1 2 O 4 » O O _ SO ^ V> 

.^O-J j) 4$u» ( jXw*x^>c 3 oAlP UIj *^6J^jl J13 (_$ XS' ^jA U?r J>- 


805. Diriwayatkan dari Sufyan, tidak hanya sekali, dari Az- 
Zuhri. Dia berkata, “Aku mendengar Anas bin Malik berkata, 
‘Rasulullah SAW terjatuh dari atas kuda -dan terkadang Sufyan 
berkata dari kuda- maka bagian badannya yang kanan terluka, kami 
pun masuk untuk menjenguknya. Lalu waktu shalat tiba, maka beliau 
shalat mengimami kami dengan duduk dan kami pun duduk’.” Suatu 
saat Sufyan berkata, “Kami shalat dengan duduk, ketika selesai shalat 
beliau bersabda, ‘Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. 
Apabila ia takbir hendaklah kalian takbir, apabila ia ruku’ hendaklah 
kalian ruku’, apabila ia bangkit hendaklah kalian bangkit, dan apabila 
ia mengucapkan sami’allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh 
kalian rabbana walakal hamdu. Apabila ia sujud hendaklah kalian 
sujud’.” Sufyan berkata, “Apakah demikian yang disampaikan oleh 
Ma’mar?” Aku berkata, “Benar!” Beliau berkata, “Sungguh ia telah 
hafal.” Demikian perkataan Az-Zuhri, wa lakal hamdu. Yang telah 
saya hafal adalah lafazh “Bagian badannya yang kiri”. Ketika kami 
keluar dari sisi Az-Zuhri Ibnu Juraij, ia berkata -sedang aku berada di 
sana, “Betisnya yang kanan terluka.” 


614 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




Keteranean Hadits : 

jM.. .'fs- /rfi OUT (biasanya Ibnu Umar... dan seterusnya). 

Riwayat ini beserta sanadnya disebutkan Ibnu Khuzaimah dan Ath- 
Thahawi serta yang lainnya melalui jalur Abdul Aziz Ad-Darawardi, 
dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi’ sama seperti ini, dengan 

* t> <P A <2 ^ e ^ s 

tambahan di bagian akhimya, [js- <&' ^ : Jysjj 

(Dia berkata, biasanya Nabi SAWmelakukan hal itu). 


A1 Baihaqi mengatakan bahwa demikianlah yang diriwayatkan 
oleh Abdul Aziz, namun saya kira ini adalah suatu kekeliruan, yakni 
pemyataan bahwa hadits tersebut marfu ’. Kemudian beliau 
meriwayatkan melalui jalur Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dia 


berkata, idj ii'j t&M lit (Apabila salah 


seorang di antara kalian sujud hendaklah ia meletakkan kedua 
tangannya (terlebih dahulu), dan apabila bangkit hendaklah 
mengangkat keduanya [terlebih dahulu]). 


Bagi yang tidak sependapat bisa mengatakan, “Keterangan ini 
dinukil melalui jalur mauquf bukan marfu’. Riwayat pertama 
mener an glean mendahulukan meletakkan kedua tangan sebelum kedua 
lutut, sementara yang kedua menerangkan tentang meletakkan kedua 
tangan secara garis besar.” 


Sebagian orang mempertanyakan maksud disebutkannya atsar 
Ibnu Umar di tempat ini. Ibnu A1 Manayyar memberi penjelasan yang 
secara ringkasnya adalah; ketika beliau rnenyebutkan sifat turun untuk 
sujud dari segi ucapan, maka setelah itu disebutkan sifat dari segi 
perbuatan.” Sementara saudaranya berkata, “Judul bab tersebut 
dimaksudkan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan sifat turun untuk 
sujud, baik berupa perbuatan maupun perkataan.” Namun nampaknya 
atsar Ibnu Umar termasuk bagian judul bab, dengan demikian 
membutuhkan dalil —yang lain— bukan malah dijadikan sebagai 
dalil. Terkadang judul bab merupakan makna global suatu hadits, dan 
ini termasuk salah satu di antaranya. 


Masalah ini termasuk persoalan yang diperselisihkan oleh para 
ulama. Imam Malik mengatakan bahwa sifat seperti itu sangat 
mendukung tercapainya ke-khusyu’-an dalam shalat. Demikian juga 
yang dikatakan oleh A1 Auza’i. Sehubungan dengan ini telah dinukil 
satu hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh para penulis 


FATHUL BAARI — 615 

kampungsunnah.org 




kitab Sunan. Tapi pandangan ini dibantah berdasarkan hadits yang 
dinukil dari Abu Hurairah, seperti dikutip oleh Ath-Thahawi. A1 


Atsram menyebutkan hadits Abu Hurairah, 




li| 


2F/J °£*Jj i Yj cAjJj JIs (Apabila salah seorang di antara kalian 


sujud maka hendaklcih ia meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu 
sebelum kedua tangannya , dan janganlah ia berluiut seperti 
berlututnya unta), akan tetapi sanad hadits ini dha ‘if (lemah). 


Dalam madzhab Hanafi dan Syafi’i dikatakan, bahwa yang lebih 
utama adalah meletakkan kedua lutut terlebih dahulu kemudian kedua 
tangan. Sehubungan dengan ini dinukil pula hadits seperti yang 
tercantum dalam kitab-kitab Sunan dari Wa'il bin Hujr. A1 Khaththabi 
berkata, “Riwayat ini lebih akurat daripada hadits Abu Hurairah.” 
Oleh sebab itu An-Nawawi berkata, “Tidak ada yang lebih unggul dari 
kedua pendapat itu ditinjau dari segi Sunnah (hadits).” Sementara dari 
Imam Malik dan Ahmad dinukil pendapat yang membolehkan 
memilih salah satu di antara keduanya. Lalu Ibnu PChuzaimah 
mengklaim bahwa hadits Abu Hurairah telah mansukh (dihapus 

hukumnya) oleh hadits Sa’ad, dia berkata, 

ji (Kami biasa meletakkan kedua tangan sebelum 


kedua lutut, maka kami pun diperintah untuk meletakkan kedua lutut 
sebelum kedua tangan ). Seandainya hadits ini shahih, tentu dapat 
menjadi solusi di antara perbedaan yang ada. Namun hadits tersebut 
hanya dinukil oleh Ibrahim bin Ismail bin Yahya bin Salamah bin 
Kuhail, dari bapaknya, sementara riwayat keduanya dianggap lemah. 


Ath-Thahawi berkata, “Kenyataan bahwa kepala lebih akhir 
diletakkan daripada tangan dan lutut saat turun untuk sujud, serta 
mengangkatnya lebih dahulu saat bangkit, berkonsekuensi 
diakhirkannya meletakkan kedua tangan daripada kedua lutut, karena 
adanya kesepakatan untuk mengangkat kedua tangan lebih dahulu 
sebelum kedua lutut pada waktu bangkit.” Sementara Az-Zain bin A1 
Manayyar mengemukakan kesesuaian meletakkan kedua tangan lebih 
dahulu sebelum kedua lutut, yaitu membersihkan tanah dari dahi serta 
mencegah rasa sakit pada kedua lutut. Wallahu a ’lam. 


OlS” i'J'jA \a <l)i (biasanya Abu Hurairah bertakbir) An-Nasa'i 


memberi tambahan dalam riwayatnya dari Yunus, dari Az-Zuhri, 


616 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



SjyJUjl ^ 01 'jy> (Ketika beliau diangkat oleh Marwan sebagai 

pemimpin di Madinah). 


* / f J* i , fi * 

U^rCi aUi : J jSj ^ (kemudian mengucapkan “Allahu 


Akbar” ketika turun untuk sujud). Kalimat ini menerangkan bahwa 
“takbir” merupakan dzikir ketika akan sujud, maka takbir tersebut 
mulai diucapkan ketika mulai turun dari i’tidal hingga posisi sujud. 


p (kemudian bertakbir ketika 


berdiri dari duduk pada -rakaat- yang dua). Ini merupakan 
penjelasan disyariatkannya mengucapkan takbir ketika mulai bergerak 
berdiri menuju rakaat ketiga setelah tahiyat pertama, berbeda dengan 
sebagian orang yang berpendapat tidak ada takbir sampai seseorang 
berdiri. Masalah ini akan dibahas pada bab tersendiri. 


A?>wai ojjt cilT 01 (sungguh demikianlah shalat beliau) Abu 

Daud mengatakan bahwa perkataan ini mendukung riwayat Malik dan 
selainnya dari Az-Zuhri, dari Ali bin Husain (riwayat mursaf). Saya 
(Ibnu Hajar) katakan, demikian pula diriwayatkan oleh Sa’id bin 
Manshur dari Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri. Namun bukan suatu 
keharusan apabila Az-Zuhri tidak meriwayatkannya pula dari Abu 
Bakar bin Abdurrahman bin A1 Harits dan selainnya dari Abu 
Hurairah. Hal ini didukung oleh riwayat pada bab “Takbir Apabila 
Berdiri dari Sujud” melalui jalur Uqail dari Az-Zuhri, yang 
menyatakan dengan tegas bahwa sifat [cara] seperti itu dinukil 
langsung dari Nabi SAW. 


ffkkt s-lir ids' (Apakah demikian yang diriwayatkan oleh 

Ma’mar ?) Orang yang mengucapkan kalimat ini adalah Sufyan, 
sedangkan lawan bicaranya adalah Ali (perawi hadits ini dari Sufyan). 

:cil (Aku her kata, “Benar \”) Orang yang berkata di sini 

adalah Ali, seakan-akan landasan yang dipakai dalam hal ini adalah 
iiwayat Abdurrazzaq dari Ma’mar, dimana Abdurrazzaq termasuk 
guru beliau. Berbeda dengan Ma’mar, dimana beliau (Ali) tidak 
sempat hidup sezaman, maka Ali meriwayatkan hadits dari Ma’mar 
dengan perantara. Sementara perkataan A1 Karmani memberi asumsi 
yang berbeda. 


FATHUL BAARI — 617 

kampungsunnah.org 



:Jl5 (beliau berkata, “Sungguh ia telah hafal”) Yakni 

menghafalnya dengan baik. Di sini mengisyaratkan kuatnya daya 
hafal Sufyan, dimana ia memuji hafalan Ma’mar apabila sesuai 

dengan hafalannya. Adapun perkataannya dUj 

(Demikian dikatakan oleh Az-Zuhri "wa lakal hamdu [dan bagi-Mu 
segala puji] ") mengisyaratkan bahwa sebagian murid Imam Az-Zuhri 

B / 

tidak menyebutkan huraf waw pada lafazh JlkS' illj. Namun huruf ini 

telah tercantum dalam riwayat Al-Laits dan selainnya dan Az-Zuhri, 
seperti yang dijelaskan dalam bab “Kewajiban Takbir”. 

B 

c Jai y (aku hafal ) Dalam riwayat Ibnu Asakir disebutkan lebih 
jelas, yaitu (Dan aku hafal). 

tl- & (sisi badannya yang sebelah kanan... dan 

seterusnya) Di sini ada isyarat tentang kekuatan daya hafal Sufyan 

seperti yang telah kami sebutkan, sebab Ibnu Juraij bersama-sama 

A 

dengan Sufyan mendengar riwayat ini dari Az-Zuhri dengan lafazh 
(sisi badannya). Namun kemudian beliau menceritakan kembali 
hadits itu dari Az-Zuhri dengan lafazh 4lC ( betisnya ), yaitu lebih 

khusus dari kata (sisi badan). Akan tetapi ada kernungkinan Ibnu 

Juraij mengetahui hal itu dari Az-Zuhri dalam kesempatan lain, 
dimana yang terluka adalah betisnya, karena tidak rnungkin Ibnu 
Juraij telah lupa hanya dalam waktu yang sesingkat itu. Dalil-dalil 
yang mendukung kernungkinan ini telah kami sebutkan pada bab 
“Sesungguhnya Imam itu Dijadikan Untuk Diikuti.” 


129. Keutamaan Sujud 


S ^ ^ ^ & of. > ✓ J D j v y 0 / ©** 

01 bl O' S-Uapj (jjp 

J OjjCi Ji :Jl5 Ji ill J £ :1> : ^.l3l 

J4i : Jli .ill J jLj £ c'y :l e j6 Jjj\ JJJ i 


618 — FATHUL BAAR1 

kampungsunnah.org 




n J ^ ^ 

/✓9 /'<' O ✓ «*». , 


z 3 j ITJu :JU <V :tyis ?Olk^ l^jS ^43 J ojjCj 

* <" ✓ 

c^Li £d 44 Sir y : j>i xd £r ^1 >w ddr 

C®~ - • 1 ' f li •* *" * " ° * 0 " -" -i, ■* s " 0 - 0 1 0 ' ' »*.,.*&■<>' 

yrJ C ^P*J^’ y Cfi y l p4~tJ Lr*— 2 ' Cf 4 y 

!d®> lOs^p^ 3 .jv-Tjj ^jl !(JpLi aL)I l^d 4»Vl O^ 2 * 

\f \: j j& ill ^!i od> d, id d .d, id; J- £lC 

^ O ^"fr x Cx x o O I x 6 / /j* ti ^ '' °. ^ 0 ^ 0 ■* 0 "'• l^ ?f m • f « / - 

O ^5 li p.;^pr ^gJ*? ^ <—•>Ljj Cdd 10^3jiui 

-jd' ^f p-fe *^J 5d J-O 3 * y jjd dr* Jj* 

.p&£j| jL djd ^ j£- jjfc, J4il :J^y J^> 

> OljJdJI jL d b :JIS .p rljJU VjljJdl iiy, J^fr, Ji 
^ pj ^jal ^-iSi liik: ill VI l^d > : j& V 

X X XX . , . f / 

0 ^ .' * ' • , ||, ' i'i f l “'-' s. ..'O.-Ja^sJc.' I' ' 

y a >j* y ***-j 4U! b i t/*“ y^ y ‘Jv^ y r«yj 

14d>5 iii j 4 j dir v; d>i of S^di in >f ji 3 i jif 

^ ^ XX 

> i I. °f I 6 !! K • , fll '*■" -* * & I. , IT 0 •> r ^ »" 

3jSswJI jjl J5 u 01 jUJ. j^jLp AjJI ^ j^~J ?jliu jSjfuj 

X X X ' X 

", 0 * *0 /, f & , ", * £, *\*sAc "-T ®, ^\x' .fit. - " 0 ^ ^o /, 

0jJ>rjfitJ ijs**—3! jjl V| jUJ! Alb b ^31 ^1 .jUJI ( y 3 0jJ’r j>~-^ 

X XX 

y o >■<'../ o j x % x x . 

A^sJI * 1 !, ^mAxJ Loj 0 ^VMa 3 0 Ld>J I f.L4 /% ^«tip *>| • fcXi ^\j*jl 

y J^3 ?d> y ^’i y ill 1% p£j\ ^ j 

cjilii 54 .^ jd dJi v>3 ji3i jif >i jtlir, &J\ 

X XXX XX X 

« s' ^ i ^ x .w y y x 

.x f , o ^ J* •'/ ,»§, 0^0*0 S' * l 

Lfl>JO ^ J di jUJI I—?4 ’J 

cV :Jj4s ^dJJS JCj of dL diJi J*i 01 o 4 *^- J* : J 

. S . - > » / , 

- ^ 9 / -^iti ^ ■ 0 -'. ,, / 9 y a ./ / “^ttl l 0 ^* ** I a< / 

y A^rj <u)l OO'ldej Jl^p y s-ldj L» «uJI dJOjf j 


FATHUL BAARI — 619 

kampungsunnah.org 



ciw 01 aU! f.& C. c-Sd d*Jl Jp aj J3l liU .jUJl 

✓ ✓ / 

dW js jdf ii in jJi di x o!p Lj 1: jii J 

V L} lo J^Xs did cJX (^Jdl }Ip JlU Si Oi Jjdj'j Sj^i)! 

o> jLj Si of a j> 01 xx d jji ad- J&f 0Jf 

✓ 

(jd3 ^ xx £5 (^d* aji jfd v dof j Si jjX® 

s^otJi ^ tf*5 C*j i^pyfcj (_$f}» X 4 bb Xxi' v-X Jj 
dli JUsf Lj £ jjj# did of in d £ add jj^r, 

Sjjiii ddf ji ^df ^ydf c; fST y 1; ad} ixii jd 

^yLit ^iidsJ V «_Jj Ij IJjius vz~]afrl ^jJl j^P (Jl—J }J 01 0>ld-l'j 

:jji dJi j>s ^ ij oit J > ii add ad 
jif ijSj iir^ ;jx} > ii jii idfyd 1S1 J*. Jd^ 
&/j au> ai: Juj ii ju Jdsii * ^ ^ «£> 

ill J j Lj oi :££■ Jill '^j i'J'Jk Jj U joiJi j^. jjf Jii .iJ 

>■ / y 

J Jvi .<jaf S >*3 au> a! :il Jii :Jli Jd dp it jd 

ai> ai iiy Sri X} x ii Jd ii JdO d ddf J :•£* 

.* * >> * 

.«J&f ;>p> aiajj :JjX ax Ji :X J Jii .iX X} 

806. Dari Sa’id bin AI Musayyab dan Atha' bin Yazid Al-Laitsi 
bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepada keduanya, sesungguhnya 
orang-orang bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah kami melihat Tuhan 
kami pada hari kiamat?” Beliau bersabda, “ Apakah kalian berdebat 
tentang 97 matahari yang tidak terhalangi oleh awanT ’ Mereka 
menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda, “ Sesungguhnya kalian akan 


97 


pada salah satu naskah disebutkan “tentang melihat” 


620 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




melihat-Nya seperti itu. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat dan 
dikatakan, ‘Barangsiapa yang menyembah sesuatu hendaklah ia 
mengikutinyaDi antara mereka ada yang mengikuti matahari, ada 
yang mengikuti bulan, dan ada yang mengikuti para thaghut, maka 
tinggalkanlah umat ini bersama orang-orang munafik. Mereka 
didatangi oleh Allah seraya berfirman, ‘Aku adalah Tuhan kalian’. 
Mereka berkata, ‘Ini adalah tempat kami hingga Tuhan kami datang 
kepada kami, apabila Tuhan kami datang niscaya kami akan 
mengenal-Nya Maka Allah datang kepada mereka dan berfirman; 
‘Aku adalah Tuhan kalian’. Mereka berkata, ‘Engkau adalah Tuhan 
kami’. Lain mereka dipanggil dan dibentangkan shirath di atas 
Jahanam, maka aku yang pertama melewatinya di antara para rasul 
bersama umatnya. Tidak ada seorang pun yang berbicara pada hari 
itu kecuali para rasul. Perkataan para rasul pada hari itu ‘Ya Allah, 
selamatkanlah, selamatkanlah ’. Di neraka Jahanam terdapat pengait- 
pengait serupa dengan duri pohon Sa’dan. Apakah kalian pernah 
melihat duri pohon Sa’danT ’ Mereka menjawab, “Benar.y Beliau 
bersabda, “Sesungguhnya ia sama seperti duri pohon Sa’dan, hanya 
saja tidak ada yang mengetahui besar ukurannya kecuali Allah. Ia 
menyambar manusia berdasarkan amal-amal mereka; di antara 
mereka ada yang dibinasakan karena amalannya, dan di antara 
mereka ada yang terluka kemudian selamat. Hingga apabila Allah 
hendak memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki-Nya di 
antara penghuni neraka, maka Dia memerintahkan para malaikat 
untuk mengeluarkan orang yang dahulunya menyembah Allah. Maka, 
para malaikat mengeluarkan mereka dengan mengenali bekas-bekas 
sujud. Allah mengharamkan atas neraka untuk memakan bekas-bekas 
sujud. Mereka keluar dari neraka. Setiap anak cucu Adam dimakan 
oleh api neraka kecuali mereka yang memiliki bekas-bekas sujud. 
Mereka keluar dari neraka dan hangus, maka mereka disiram dengan 
dir kehidupan, mereka tumbuh bagaikan tumbuhnya biji-bijian di tepi 
jalan air. Kemudian Allah SWT selesai memberi keputusan di antara 
para hamba, dan tinggallah seorang laki-laki diantara surga dan 
neraka —dan ia adalah penghuni neraka yang paling akhir masuk 
surga- wajahnya menghadap ke arah neraka. Ia berdoa, ‘Ya Allah, 
palingkan wajahku dari neraka, baunya telah menyakitiku dan 
percikannya telah membakarku’. Allah berfirman, ‘Apakah 
barangkali jika dilakukan untukmu hal itu engkau akan meminta yang 
lain?’ la berkata, ‘Tidak, demi kemuliaan-Mu’. Allah memberikan 


FATHUL BAARi — 621 

kampungsunnah.org 



kepadanya apa yang ia minta disertai ikatan dan pernjanjian. Allah 
memalingkan wajahnya dari neraka dan temyata ia dihadapkan ke 
surga, maka terlihat olehnya keindahannya. Orang itu diam 
sebagaimana dikehendaki Allah SWT untuk diam. Kemudian ia 
berkata, ‘Ya Allah, dekatkanlah aku ke pintu surga’. Allah SWT 
berfirman kepadanya, ‘Bukankah aku telah mengadakan perjanjian 
denganmu, bahwa engkau tidak akan meminta selain apa yang dahulu 
engkau minta?’ Ia berkata, ‘Wahai Rabb, janganlah aku menjadi 
ciptaan-Mu yang paling celakaAllah berfirman, ‘Apakah barangkali 
jika diberikan kepadamu hal itu niscaya engkau tidak akan meminta 
yang lain?’ la berkata, ‘Tidak, demi kemuliaan-Mu’, Maka, Allah 
memberikan kepadanya apa yang ia minta disertai ikatan dan 
perjanjian. Ia pun didekatkan ke pintu surga. Ketika sampai ke 
pintunya, ia melihat keindahan dan kegembiraan yang ada di 
dalamnya. Ia pun diam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah 
untuk diam. Lalu dia berkata, ‘Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam 
surga ’. Allah berfirman, ‘Celaka engkau wahai anak Adam, alangkah 
khianatnya engkau, bukankah Aku telah memberikan kepadamu ikatan 
dan perjanjian bahwa engkau tidak akan meminta selain apa yang 
diberikan kepadamu?’ la berkata, ‘Wahai Tuhanku, jangan jadikan. 
aku sebagai ciptaan-Mu yang paling celaka’. Allah SWT tertawa 
karenanya, kemudian ia diizinkan untuk masuk surga. Lalu dikatakan 
kepadanya, ‘Berangan-anganlah’. la pun berangan-angan hingga 
habis semua angan-angannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, 

'Bagimu yang demikian itu ditambah lagi dengan yang sepertinya ’. 
Abu Sa’id A1 Khudri berkata kepada Abu Hurairah RA, sesungguhnya 
Rasulullah SAW bersabda, “Allah Azza Wajalla berfirman, *Bagimu 
yang demikian itu ditambah sepuluh yang sepertinya.” Abu Hurairah 
berkata, “Aku tidak hafal dari Rasulullah SAW selain sabdanya, 
‘Bagimu yang demikian itu, ditambah yang sepertinya’.” Abu Sa’id 
A1 Khudri berkata, “Sesungguhnya aku mendengar beliau bersabda, 
‘Demikian itu bagimu, ditambah sepuluh yang sepertinya’ 

Keterangan .Hadits : 

Dalam bab ini. Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu 
Hurairah tentang hari kebangkitan dan syafaat. Adapun konteks 

disebutkannya hadits itu di tempat ini terdapat pada lafazh Ji- f 


622 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




iVjwJl jUT Jf\j 01 jU3t (dan Allah mengharamkan neraka untuk 


memakan bekas-bekas sujud). Lalu Imam Bukhari menyebutkan 
kembali hadits ini dengan iengkap pada bab tentang sifat surga dan 
neraka, pada pembahasan tentang Ar-Raqa'iq (kelembutan hati). 
Pembahasannya akan disebutkan di tempat itu secara tuntas beserta 
perbedaan iafazh-Iafazhnya. 


Terjadi perbedaan pendapat dalam memahami maksud lafazh, 
s°y?LA\ jliT (< bekas-bekas sujud). Ada pendapat yang mengatakan 


bahwa yang dimaksud adalah anggota badan [sujud] yang tujuh, 
seperti yang akan disebutkan pada hadits Ibnu Abbas, berdasarkan 
makna lahiriahnya. Sementara A1 Qadhi Iyadh berpendapat bahwa 
yang dimaksud adalah dahi. Pendapat ini didukung oleh riwayat Imam 


Muslim melalui jalur lain, otj6 OjSjl3i j? 0 ‘Jrjki 0t 


(Bahwasanya suatu kaum keluar dari neraka, mereka 

terbakar di dalamnya kecuali bagian wajah mereka). Makna lahiriah 
riwayat ini membatasi keumuman riwayat di atas. 


130. Menampakkan Pangkal Lengan dan Merenggangkan 
(Tangan) Dalam Sujud 


4* 4' 4' 


bj air Xj <jl!i ju yi oi duu j, 

4* - ,, 4> & 

O . O . > .4** 4> } 0 / O 4> 4' 4' 04' 4' ✓ , .4' 

•5^1 c u* 

• „ .4' /y * & 4' 4> 

}4> O S’ ^4' 4* J O .0 y- {,•>* ^ Oil. 

.0 jpu 4jujj j&xsr IsA-JU! J13 j 


807. Dari Abdullah bin Malik bin Buhainah bahwasanya Nabi 
SAW apabila shalat, beliau merenggangkan antara kedua tangannya 
hingga tampak wama putih ketiaknya.” 

Al~Laits berkata, bahwa Ja’far bin Rabi’ah telah menceritakan 
kepadaku, sama sepertinya. 


FATHUL BAARI — 623 

kampungsunnah.org 



Keterangan Hadits : 

Teks asli bab di atas adalah 

Lafazh adalah bentuk ganda dari lafazh *£a5', yaitu pertengahan 

pangkal lengan bagian dalam. Ada pula yang mengatakan bahwa yang 
dimaksud adalah daging yang ada di bawah ketiak. 


'J=i (merenggangkan antara kedua tangannyd). Yakni 

menjauhkan tangan dari sisi badan yang ada di dekatnya. A1 Qurthubi 
berkata, “Hikmah disukainya posisi seperti ini saat sujud adalah dapat 
mengurangi tekanan berat badan pada wajah, dan tidak berdampak 
buruk bagi hidung maupun dahi, serta tidak merasa sakit akibat 
bersentuhan dengan tanah.” Ulama selain beliau berkata, “Bentuk 
seperti ini lebih menggambarkan sikap tawadhu’, serta lebih 
menunjang dalam menempelkan dahi dan hidung ke tanah, di samping 
menunjukkan perbedaan dengan [cara] orang-orang yang malas.” 
Sementara Ibnu A1 Manayyar berkata dalam kitab Al Hasyiyah, 
“Hikmahnya agar setiap anggota badan berdiri sendiri dan berbeda 
dari anggota badan lainnya, hingga seseorang dalam sujud bagaikan 
terdiri dari beberapa bagian. Sebagai konsekuensinya adalah, setiap 
anggota badan berdiri sendiri dan tidak ada anggota badan yang 
bertumpu pada anggota badan lainnya dalam sujud. Berbeda dengan 
keterangan yang disebutkan tentang shaf (barisan), dimana mereka 
saling menempelkan satu sama lain, sebab tujuan yang ingin dicapai 
di tempat ini adalah menampakkan kebersamaan dan kesatuan antara 
orang-orang yang shalat [jamaah] hingga mereka seperti satu tubuh.” 


Ath-Thabrani dan selainnya meriwayatkan dari hadits Ibnu 
Umar dengan sanad shahih, bahwa dia berkata, H 

1 * jiap Jf ilia cJil latf til ££& J$'j ,JiP (Janganlah 


kalian sujud seperti sujudnya binatang buas, bertumpulah pada kedua 
tflapak tanganmu serta tampakkan kedua pangkal lenganmu. Apabila 
engkau melakukan hal itu, maka telah sujud setiap anggota badan 
darimu). 


Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Aisyah disebutkan, 

y jJLj (Nabi SAW 


624 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




melarang seseorang membentangkan kedua lengannya seperti 
binatang buas ). 

At-Tinnidzi meriwayatkan -dan digolongkannya sebagai hadits 

ji s & s tP a> 

hasan- dari Abdullah bin Arqam, fX/j Add <011 JLe '^Jd\ ^ cdX/ 

lil ij is- ,J>\ ’Je/\ (Aku shalat bersama Nabi SA W, maka aku 
melihat ketiaknya apabila sujud). 


Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi 
SAW, 'jAjsb\ ’J>fid pt&l X/d lit {Apabila 


salah seorang di antara kalian sujud maka janganlah membentangkan 
kedua lengannya seperti anjing, dan hendaklah ia mengumpulkan 
kedua pahanya). 


A1 Hakim meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, sama seperti 
hadits Abdullah bin Arqam, kemudian A1 Hakim menukd pula dari 


e J c / ^ o's 03 & & ' * 

bfeliau dengan lafazh, jXu\ gdej <sy XX lii j/dj k/s aiit Otf 


(Biasanya apabila Nabi SAW sujud, maka tampakputih ketiaknya). 
Masih dari hadits Ibnu Abbas yang juga dikutip oleh A1 Hakim, dan 

Imam Muslim dari hadits A1 Barra' dari Nabi SAW, c/XX til 
Xu/y jojti dills' {Apabila engkau sujud, maka letakkanlah kedua 


telapak tanganmu serta angkat kedua sikumu). 


Hadits-hadits ini dan hadits Maimunah yang diriwayatkan oleh 
Imam Muslim, yd 01 01 yli XX d/s Otf 

d/yd {Biasanya Nabi SAW merenggangkan kedua tangannya; 


seandainya ada hewan hendak lew at, niscaya ia bisa lewat), serta 
hadits Ibnu Buhainah yang dinukil melalui jalur mu ’allaq di tempat 
ini, secara lahiriah menyatakan bahwa hukum merenggangkan tangan 
dari badan adalah wajib. Tetapi Abu Daud meriwayatkan keterangan 
yang menunjukkan bahwa perbuatan ini hukumnya mustahab 

(disukai). Riwayat yang dimaksud adalah hadits Abu Hurairah, /X 


\°£x/\ :JUs lit ZyyLd l 7£id> 4 ) ii JX ^3l IsXX) 

{Para sahabat Nabi SAW mengadu tentang kesusahan yang 


mereka alami apabila sujud dengan merenggangkan tangan, maka 
beliau bersabda, “Pergunakanlah bantuan lutut. ”) Abu Daud 


FATHUL BAARI — 625 

kampungsunnah.org 



memberi judul hadits ini dengan “ Rukhshah (keringanan) Untuk Tidak 
Merenggangkan Tangan”. 

Ibnu Ajlan - salah seorang perawi hadits tersebut- berkata, 
“Caranya adalah dengan meletakkan kedua siku di atas kedua paha 
apabiia sujudnya lama dan terasa lelah.” Hadits di atas diriwayatkan 

pula oleh Imam Tirmidzi tanpa menyebutkan lafazh, lit 

{apabiia merenggangkan tangan), maka beliau memberi judul 
“Bertumpu Apabiia Berdiri dari Sujud”. Dengan demikian, 
menggunakan bantuan lutut -menurut riwayat ini- adalah bagi mereka 
yang bangkit dari sujud untuk berdiri. Sementara lafazh hadits 
memiliki beberapa makna, akan tetapi tambahan keterangan yang 
diriwayatkan oleh Abu Daud memastikan makna yang dimaksud. 

Ibnu At-Tin berkata, “Dari sini kita dapat memahami bahwa 
Nabi SAW tidak memakai gamis, karena ketiaknya tersingkap.” Tapi 
perkataan ini ditanggapi, bahwa kemungkinan lengan gamis yang 
dipakainya cukup besar. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab 

Asy-Syama 'il dari Ummu Salamah, dia berkata, 

kAk <&' (Sesungguhnya pakaian yang paling disukai 

oleh Nabi SAW adalah gamis). Atau yang dimaksud perawi adalah 
apabiia ketiak beliau SAW tidak ditutupi oleh pakaian, maka akan 
terlihat. Pandangan ini dikemukakan oleh A1 Qurthubi. Lalu beliau 
memperkuat pandangannya bahwa ketiak beliau SAW tidak berambut 
atau berbulu. Tapi pernyataan ini perlu dianalisa kembali. A1 Muhib 
Ath-Thabari meriwayatkan pada bagian Al Istisqa' dalam kitab Al 
Ahkaam, bahwa di antara keistimewaan Nabi SAW adalah ketiak 
beliau tidak bau, lain halnya dengan ketiak manusia lainnya yang 

QO 

memiliki bau tidak sedap. 

Lafazh mutlak dalam hadits di atas dijadikan dalil keharusan 
merenggangkan tangan saat ruku’. Tapi hal ini perlu dicermati, karena 
dalam riwayat Ibnu Qutaibah dari Bakr bin Mudhar hanya dibatasi 


98 Pernyataan seperti ini membutuhkan dalil, dan saya tidak mengetahui keterangan dalam 
hadits yang menunjukkan pendapat Ai Muhib tersebut. Pendapat yang mendekati kebenaran 
adalah apa yang dikatakan oleh Al Qurthubi, yang merupakan makna lahiriah dari sejumlah 
hadits. Ada kemungkinan rambut ketiak beliau SAW cukup tipis, sehingga tidak jelas bagi 
mereka yang melihat dari jauh selain putih pada ketiaknya. Wallahu a 'lam. 


626 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




pada waktu sujud, demikian pula Imam Bukhari meriwayatkatmya 
dalam pembahasan tentang A l Manaqib. 


Catalan 

Pada sebagian besar naskah, judul bab di atas serta judul bab 
sesudahnya telah disebutkan sebelum pembahasan tentang “kiblat”, 
lalu disebutkan kembali di tempat ini, dan penyebutannya di tempat 
ini nampaknya lebih tepat, Kami pun telah menyebutkan sisi 
keserasiannya di tempat tersebut, sehingga tidak perlu diulang 
kembali. 


131. Menghadapkan Ujung Jari-jari Kaki ke Kiblat 

> S 

aIJlP <ilt JL+9 Jilli- y\ aJV3 


Hal ini diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa’idi dari Nabi 


SAW. 


Keterangan : 

Riwayat Abu Humaid akan disebutkan dengan sanad lengkap 
pada bab, “Sunnah Duduk Ketika Tasyahud”. 

Ibnu A1 Manayyar mengatakan bahwa yang dimaksud adalah, 
hendaknya menjadikan kedua kaki dalam keadaan berdiri tegak di atas 
ujung-ujung jari dan tumit berada di atas, serta menghadapkan 
punggung kaki ke arah kiblat. 

Untuk itu disukai merapatkan jari-jari tangan saat sujud, karena 
apabila jari-jari tersebut direnggangkan, maka sebagian ujung jari 
akan menghadap selain kiblat. 


FATHUL BAARI — 627 

kanipungsunnah.org 





132. Apabila Tldak Menyempurnakan Sujud 


s * t,' • i''* & > C i f ; f - f-' » «* I ,<* f 0 •' 

uJj .oJSj^r^ 4Pj5 j <*X) i J c£lj jP JjIj 

* ~ ' 

s cj s cj Vj :j« .CiX, a i°jJ~ tf Jii feG J# 

.fLj 4^ it jk Ju^i £- 


808. Dari Abu Wa'il, dari Hudzaifah bahwa ia melihat seorang 
laki-laki tidak menyempurnakan ruku’ dan sujudnya. Selesai 
melaksanakan shalat Hudzaifah berkata kepadanya, “Engkau tidak 
shalat.” Ia berkata, “Aku kira ia berkata, ‘Apabila engkau mati, 
niscaya engkau mati bukan di atas Sunnah Muhammad SAW’.” 


133. Sujud Di atas Tujuh Tulang 


^Js- jJkLJ 01 lll*j ^lip <Ul JC& ^J3l 'jA ^Cp ^ 

■" * ' ' 

.J&-% oS^lj Jjfr) Life Nj ..Ciif 


809. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW diperintahkan untuk 
sujud di atas tujuh anggota badan, beliau tidak menyingkap rambut 
dan pakaian; yaitu dahi, kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki. 


€J\ :Jti jUIvj <llp aUI C4!p iUl ^3 Cf^ Cr* 

~ ' if ' 

/ ^ ^ / * € ' . O y 

s .#o t ^ . »✓ I, # f l'' ' * C f ♦ f 

1 y j b^j y j aJsPi (jJp >b*s —j Ul 


810. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Kami diperintah untuk sujud di atas tujuh anggota badan, kami tidak 
menyingkap pakaian dan tidak pula rambut .” 


628 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




yji cjdk ju isr :ju - VJ ar > s*,- ^ ^ 

iL j^i ^ jj oi^ iii ^ :jiS tSu .jJLj &\ 

,Jp jj\ Jfs* A^Isr jlip <131 ( _ s LU' ,^1 £-^2J 0 


811. Dari A1 Barra' bin Azib -dan dia bukan pendusta- dia 
berkata, “Kami biasa shalat di belakang Nabi SAW. Apabila beliau 
mengucapkan ‘scimi’allahu liman hamidah’, maka tidak seorang pun 
yang membungkukkan badannya hingga Nabi SAW meletakkan 
dahinya di atas tanah.” 


Keterangan Hadits : 

Hadits yang disebutkan Imam Bukhari dalam ^bab ini 

menggunakan lafazh, ixj* (tujuh anggota badan). Akan tetapi 

* 

beliau mengisyaratkan dengan judul bab di atas kepada lafazh riwayat 
lain, sebagaimana yang disebutkan melalui jalur periwayatan lain pada 
bab berikutnya. 

jJLj Sill J^i >1 ( Nabi SAW diperintahkan) Yang 

memerintah adalah Allah Azza wa Jalla. A1 Baidhawi mengatakan 
bahwa hal itu diketahui dari kebiasaan, dan konsekuensinya adalah 
wajib. Pendapat lain mengatakan bahwa pemyataan ini perlu 
dicermati, karena tidak ada lafazh dalam bentuk perintah dalam hadits 
tersebut. Oleh karena lafazh seperti di atas dapat memberi pengertian 
bahwa perbuatan itu khusus bagi Nabi SAW, maka selanjutnya Imam 
Bukhari menyebutkan lafazh lain yang menunjukkan bahwa ia berlaku 
bagi semua umat secara umura. Riwayat yang dimaksud juga dinukil 

melalui Syu’bah, dari Amr bin Dinar, dengan lafazh, ^ CM 

'SjA £Ss- {Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Kami 

diperintahkan ...”). Dari sini dapat diketahui bahwa Ibnu Abbas 
menerima dari Nabi SAW, baik mendengar langsung atau ada orang 
lain yang menyampaikan kepadanya atas nama Nabi SAW. Imam 
Muslim telah meriwayatkan dari hadits A1 Abbas bin Abdul 

Muththalib dengan lafazh, o'j' *** li] {Apabila 

* ' 

seorang hamba sujud, maka sujud bersamanya tujuh anggota badan) 


FATHUL BAARI — 629 

kampungsunnah.org 




Cjj Yj tiSo Yj (dan tidak menyingkap rambut dan tidakpula 
pakaian) Ini adalah kalimat yang disisipkan di antara kaiimat mujmal 
(global), yakni lafazh, Jill- (Tujuh anggota badan) dengan 

4 

kalimat yang menafsirkannya, yakni lafazh, “Dahi... dan seterusnya”. 
Dalam bab selanjutnya Imam Bukhari menukilnya kembali melalui 

jalur lain dengan lafazh, ji-iJ' Yj v&3l c-aSi Yj (Dan kami tidak 

menyingkap pakaian dan rambut ), yakni tidak mengumpulkan pakaian 
dan tidak pula rambut. 

, Secara lahiriah larangan itu berlaku pada saat shalat, demikian 
yang menjadi kecenderungan Ad-Dawudi. Pada pembahasan 
selanjutnya Imam Bukhari menempatkan hadits ini di bawah bab yang 
beijudul “Tidak Menyingkap Baju saat Shalat”, dan ini memperkuat 
pemyataan di atas. Namun A1 Qadhi Iyadh membantah bahwa hal itu 
menyalahi pendapat mayoritas ulama, dim an a mereka memakruhkan 
perbuatan tersebut bagi orang yang shalat; baik dilakukan saat shalat 
maupun sebelumnya, hanya saja mereka sepakat bahwa apabila hal itu 
dilanggar maka tidak membatalkan shalat. Tetapi Ibnu A1 Mundzir 
meriwayatkan dari A1 Hasan, bahwa apabila hal itu dilanggar maka 
wajib mengulang shalat. 

Ada pendapat yang mengatakan, hikmah dilakukannya hal itu 
adalah apabila seseorang menyingkap pakaian dan rambutnya agar 
tidak menyentuh tanah [saat shalatj, maka sikap tersebut sama seperti 
sikap orang yang sombong. 


(dahi). Dalam riwayat Ibnu Thawus dari bapaknya pada 


bab berikut diberi tambahan, Ail* ^ axj )&?} (Beliau mengisyaratkan 
dengan tangannya ke hidungnyd). Seakan-akan beliau 
menggabungkan makna (mengisyaratkan) kepada makna 

(melewatkan). Sementara dalam riwayat An-Nasa'i dari Sufyan bin 
Uyainah, dari Ibnu Thawus, dia menyebutkan hadits ini seraya 


menambahkan pada bagian akhimya, y&kr 

Jb-lj llu: Ailf y>Ij (Ibnu Thawus berkata, Beliau meletakka,. 


tangannya di atas dahi lalu melewatkannya ke hidungnya dan 
berkata, “Ini satu [anggota] 


630 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



A1 Qurthubi berpendapat, riwayat ini menunjukkan bahwa dahi 
adalah [anggota] yang pokok dalam sujud sedangkan hidung hanya 
mengikutinya. 

Ibnu Daqiq A1 Id berkata, “Dikatakan bahwa keduanya (dahi 
dan hidung) dijadikan satu anggota, karena jika tidak demikian maka 
anggota sujud bertambah menjadi delapan.” Lalu beliau berkomentar, 
“Pendapat ini perlu dicermati, karena jika benar maka sujud dianggap 
mencukupi (sah) dengan hanya menempelkan hidung, sebagaimana 
dianggap mencukupi dengan menempelkan sebagian dahi. Inilah yang 
menjadi alasan Abu Hanifah atas pendapatnya yang mengatakan 
bahwa sujud dianggap teiah mencukupi (sah) dengan menempelkan 
hidung ke tanah.” Ibnu Daqiq melanjutkan, “Yang benar, hal ini tidak 
dapat dipertentangkan dengan penegasan yang menyebutkan dahi, 
meskipun mungkin dapat menimbulkan keyakinan bahwa keduanya 
dianggap satu anggota sujud. Karena yang demikian itu he-rada dalam 
lingkup penamaan dan ungkapan (ibarat), bukan dalam lingkup 
hukum yang diindikasikan oleh perintah. Di samping itu, terkadang 
suatu isyarat tidak menentukan objek secara pasti, karena pada 
dasamya hanya berkaitan dengan dahi demi tujuan ibadah. Apabila 
isyarat itu mendekati bagian lain yang ada di dahi, maka tidak dapat 
diyakini bahwa isyarat tersebut menunjukkan bagian tadi secara pasti. 
Adapun ungkapan bersifat pasti terhadap makna yang dikandungnya, 
oleh karena itu hams diprioritaskan daripada isyarat.” 

Pemyataan yang beliau sebutkan tentang bolehnya sujud dengan 
menempelkan sebagian dahi ke tanah, menjadi pendapat sejumlah 
ulama madzhab Syafi’i. Sepertinya Ibnu Daqiq A1 Id menyadur 
perkataannya dari ucapan Asy-Syafi’i dalam kitab Al Umm bahwa 
sujud dengan menggunakan sebagian dahi adalah makruh hukumnya, 
Lalu mereka mendapat kritik tajam dari sebagian ulama madzhab 
Hanafi berdasarkan argumentasi yang teiah disebutkan. 

Ibnu Mundzir menukil adanya ijma’ [konsensus] sahabat yang 
menyatakan bahwa sujud dengan sekedar menempelkan hidung ke 
tanah adalah tidak sah hukumnya, sementara mayoritas ulama 
berpendapat bahwa sujud dianggap sah meski hanya menempelkan 
dahi. Teiah dinukil dari Al Auza’i, Ahmad, Ishaq dan Ibnu Hubaib 
dari madzhab Maliki serta selain mereka supaya menggunakan 
keduanya (dahi dan hidung) dalam sujud, demikian pula pendapat 
Imam Syafi’i. 


FATHUL BAARI — 631 

kampungsunnah.org 



e 

(dan kedua tangan ). Dalam riwayat Ibnu Thawus 

disebutkan, (dan ujung jari-jari kedua kakinya). Hal ini 

menjelaskan maksud dua kaki. Cara sujud menggunakan jari-jari kaki 
telah diterangkan pada bab terdahulu. Ibnu Daqiq A1 Id berkata, 
“Secara lahiriah sujud dengan menggunakan anggota-anggota badan 
tersebut hukumnya wajib. Sementara sebagian ulama madzhab Syafi’i 
mendukung pendapat yang mewajibkan menempelkan dahi tanpa 
yang lainnya dalam sujud, berdasarkan hadits tentang orang yang 
salah dalam shalatnya, dimana di dalam hadits tersebut dikatakan, 

•n 

(Dan menempelkan dahinya ).” Ibnu Daqiq berkomentar, 

“Maksimal yang dapat disimpulkan dari hadits tersebut, bahwa ia 
masuk kategori mafhum laqab (dalil yang bersifat khusus dan tidak 
dapat diperluas lagi -peneij.) Sedangkan dalil secara tekstual lebih 
diutamakan, dan ia tidak masuk kategori pembatasan dalil yang 
bersifat umum.” 

Dia melanjutkan, “Lebih lemah daripada itu, sikap sebagian 
orang yang berdalil dengan hadits, ( Wajahku telah 

bersujud), sebab penisbatan sujud kepada wajah tidak berarti bahwa 
yang digunakan saat sujud terbatas pada wajah saja. Lebih lemah 
daripada ini, yaitu pendapat sebagian mereka bahwa meletakkan 
wajah ke bumi sudah dinamakan sujud, sebab hadits di atas memberi 
keterangan bahwa yang dinamakan sujud adalah perbuatan yang lebih 
dari sekedar itu. Pandangan yang lebih lemah lagi, adalah sikap 
sebagian orang yang mempertentangkan hadits di atas dengan qiyas 
syibhi ," seperti dikatakan; ini adalah anggota badan yang tidak wajib 
disingkap maka tidak wajib pula diletakkan ke bumi.” Ibnu Daqiq 
menambahkan, “Makna lahiriah hadits menyatakan tidak wajib 
menyingkap anggota badan tersebut, karena sudah dinamakan sujud 
apabila seseorang meletakkannya tanpa harus menyingkapnya. Dalam 


99 Qiyas Syibhi adalah qiyas [analogi] yang menekankan “persamaan”, yakni satu masalah 
cabang memiliki kesamaan dengan dua masalah pokok, namun kesamaannya dengan salah 
satu dari keduanya lebih banyak. Contohnya; seorang budak mermiiki kesamaan dengan 
manusia merdeka ditinjau dari sisi bahwa ia mendapatkan beban kewajiban syar’i (taklif), 
namun ia juga memiliki kesamaan dengan hewan ditinjau dari sisi bahwa ia tidak mempunyai 
hak untuk memiliki. Hanya saja persamaannya dengan manusia merdeka jauh lebih banyak 
daripada sisi persamaannya dengan hewan, oleh karena itu hukumnya disamakan dengan 
hukum manusia merdeka. wallahu a'lam. Penerj. 


632 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




hal ini tidak ada perbedaan pendapat bahwa menyingkap kedua lutut 
adalah tidak wajib, sebab dikhawatirkan aurat dapat terbuka. Adapun 
tidak wajibnya menyingkap kedua kaki didasarkan pada satu dalil 
yang cukup unik, yakni syariat telah memberi batasan untuk 
mengusap sepatu [khuf] selama tigahari, dimana selama itu shalat 
dilakukan dengan memakai sepatu. Apabila membuka kedua kaki 
hukumnya wajib maka kedua sepatu itu wajib dibuka, padahal 
perbuatan ini berakibat batalnya thaharah yang membatalkan shalat.” 
Demikian pendapat Ibnu Daqiq A1 Id. Akan tetapi perkataan terakhir 
ini masih perlu dianalisa kembali, karena bagi yang tidak sependapat 
akan mengatakan, bolehnya tidak menyingkap sesuatu yang menutupi 
kedua kaki khusus bagi orang yang membasuh sepatu [khuf], karena 
adanya keringanan [rukhshah] yang diberikan kepadanya. 


Adapun menyingkap kedua tangan telah dibahas pada bab, “Sujud di 
atas Pakaian Ketika Cuaca Sangat Panas” sebelum pembahasan tentang 
“kiblat”. Di tempat itu disebutkan atsar dari A1 Hasan tentang perbuatan para 
sahabat yang tidak menyingkap kedua tangan. Kemudian Imam Bukhari 
menyebutkan had its A1 Barra' tentang ruku’, dan pembahasannya telah 
dijelaskan pada bab, “Kapan Sujud Orang yang Dibelakang Imam”. Maksud 
Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini terdapat pada bagian akhir 

hadits, yakni lafazh, Jp}& &£■ ■&' J»- (Hingga 

Nabi SA W meletakkan dahinya di atas tanah). 


A1 Karmani berkata, “Keserasiannya dengan judul bab adalah; 
meletakkan dahi umumnya dilakukan dengan bantuan enam anggota 
badan lainnya.” Namun yang nampak dari maksud Imam Bukhari, bahwa 
hadits-hadits yang hanya menyebutkan sujud dengan menggunakan dahi 
seperti hadits A1 Barra' tidaklah bertentangan dengan hadits yang 
menyebutkan sujud dengan menggunakan tujuh anggota badan. Bahkan 
pembatasan penyebutan dahi, mungkin karena ia merupakan anggota 
yang paling mulia di antara anggota-anggota badan tersebut, atau ia 
merupakan anggota yang paling menentukan untuk terealisasinya rukun 
ini. Di samping itu, tidak ada indikasi yang menafikan tambahan anggota 
sujud pada hadits-hadits lainnya. Ada pula yang mengatakan, maksud 
Imam Bukhari adalah menjelaskan bahwa perintah untuk meletakkan 
dahi adalah wajib, sementara perintah untuk meletakkan anggota sujud 
lainnya bersifat sunah. Oleh sebab itu, sejumlah hadits hanya 
menyebutkan anggota badan yang satu ini. Tapi kemungkinan pertama 
tadi lebih sesuai dengan sikap Imam Bukhari. 


FATHUL BAARI — 633 

kampungsunnah.org 



134. Sujud Dengan Menggunakan (di atas) Hidung 


•/ft's jfc in Jt. ^Si ju :ju c4s. ii 

-.Lall ^JlP oJ^j jCilj- iglidl js- jJr-l-l iM 0^1 

^ J* 

Jlj 


812. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, Nabi SAW bersabda, 
“Aku diperintah untuk sujud menggunakan [di atas] tujuh tulang; di 
atas dahi (dan beliau mengisyaratkan pada hidungnya), dua tangan, 
dua lutut, dan ujung jari-jari kedua kaki, dan kami tidak (boleh) 
menyingkap pakaian dan tidak pula rambut.” 


Keterangan 

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas dari jalur Wuhaib, 
yakni Ibnu Khalid. Adapun pembahasannya telah kami terangkan 
pada bab sebelumnya. 


135. Sujud dengan Menggunakan (di atas) Hidung dan 
Sujud di Atas Tanah yang Becek. 100 


iL V* :cJia ^Ji cJiliJl : jlS sill- °J& 

£jA :cJ 5 ;JUSi .r- jskj> (_/l 

alii jk Jj\ j^3 L«fcpi:jis ^ ji-} dp iii jk 

01 oUli 0C^2>j jj-j jdis- j*JL*j aJp 

olJli UaSsXPli Jal- j^j\ jJud I ,dJl«C4 v_J)au <^*Ul 


100 Pada dua naskah tertulis “bab sujud dengan menggunakan hidung di atas tanah yang 
becek”. 


634 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 





L-iiS- pil* j aJ-P 4 JJI ^»Uii .dL«lii <,_.I)g7 <jjjJl 01 'cjLii 

4 JJI Oir iJUs OU^j ^ 

jJiodl tyij C~>jl jv-^J Ajip 

J * • 1 ^"' I'"' °t . J * 0 f J op Sp 2 * p £ 1 ? 

OlS j .*Uj jJ? J> Ja«-I Oolj ^Ij cyj ^ jj'-ljil 

f ? ~ ^ 1? ' ~ ' 

S 0 P o ^ o 's' *0, $ s S 0 $ S 

ill J&aM &£• j& lliJ> {.LoJLj! ^5 <_£l^J ( Jj>s0l Al Jf* 

✓ ** ^ S s 

J* tdl'j ^1 'jf iwt, J- ±.3 di ill JO JLi 

^ / •* ✓ ✓ 

.oLjj JiJUflj 5#j!} fi-3 4& ill jk ill Jj^, 


813. Dari Abu Salamah, dia berkata, “Aku berangkat menuju 
Abu Sa’id A1 Khudri dan berkata, ‘Tidakkah engkau kekiar bersama 
kami menuju kebun kurma agar dapat bercakap-cakap?’ Maka dia 
keluar.” la [perawi] berkata, “Aku berkata, ‘Ceritakan kepadaku apa 
yang engkau dengar dari Nabi SAW tentang lailatul qadar’ Dia 
(Abu Sa’id A1 Khudri) berkata, “Rasulullah SAW melakukan i’tikaf 
pada sepuluh malam pertama di bulan Ramadhan, dan kami pun 
i’tikaf bersama beliau. Lalu fibril datang kepadanya seraya berkata, 
“Sesungguhnya yang engkau cari ada di depanmu’. Maka beliau 
i’tikaf sepuluh malam pertengahan, dan kami pun i’tikaf bersamanya. 
Lalu fibril datang kepadanya seraya berkata, ‘Sesungguhnya yang 
engkau cari ada di depanmu’. Nabi SAW berdiri melakukan khutbah 
pada pagi hari kedua puluh di bulan Ramadhan, beliau bersabda, 
‘Barangsiapa i’tikaf bersama Nabi SAW, hendaklah ia pulang. 
Karena sesungguhnya teiah diperlihatkan kepadaku (dalam mimpi) 
lailatul qadar, namun sungguh aku melupakannya. Sesungguhnya ia 
berada pada sepuluh yang terakhir di malam-malam ganjil, dan 
sesungguhnya aku melihat seakan-akan aku sujud di atas tanah dan 
air'. Saat itu atap masjid terbuat dari pelepah kurma. Kami tidak 
melihat sesuatu pun di langit. Tiba-tiba datang segumpal awan lalu 
turun hujan. Nabi SAW shalat mengimami kami hingga aku melihat 
bekas tanah dan air di dahi Rasulullah SAW dan di hidungnya, 
sebagai pembenaran terhadap mimpi beliau.” 


FATHUL BAARI — 635 

kampungsunnah.org 



Keterangan Hadits : 

Demikian judul bab yang terdapat pada kebanyakan perawi, 
sementara dalam riwayat A1 Mustamli disebutkan, “Sujud dengan 
Menggunakan Hidung dan Sujud di atas Tanah Becek”. Judul pertama 
lebih sesuai agar tidak teijadi pengulangan. Judul bab ini lebih 
spesifik daripada judul bab sebelumnya. Seakan-akan Imam Bukhari 
menekankan untuk sujud dengan menggunakan hidung, meskipun ada 
halangan berupa tanah becek. 

Tapi hadits ini tidak dapat digunakan sebagai dalil oleh mereka 
yang berpendapat cukup sujud dengan menempelkan hidung (meski 
tidak menempelkan dahi -peneij), karena konteks hadits itu 
menyebutkan bahwa beliau SAW sujud menggunakan dahi dan 
hidungnya. Maka, jelaslah bahwa Imam Bukhari memaksudkan judul 
ini akan wajibnya sujud dengan menempelkan dahi dan hidung ke 
bumi. Sebab jika tidak, tentu Nabi SAW tidak akan menempelkan 
keduanya sehingga terkotori oleh tanah becek. Demikian A1 
Khaththabi mengatakannya. Tapi pemyataan ini perlu ditinjau 
kembali. 

Dalam hadits di atas juga terdapat keterangan tentang 
disukainya untuk tidak terburu-buru menghilangkan debu atau 
sepertinya yang menempel di dahi orang yang sujud. Sisa pembahasan 
hadits ini akan kami terangkan pada pembahasan tentang Shiyam 
(puasa), insya Allah. 

136. Mengikat Pakaian dan Mengencangkannya Serta Orang 
yang Mengumpulkan Pakaiannya Jika Khawatir Auratnya 

akan Terbuka 



814. Dari Sahal bin Sa’ad, dia berkata, “Biasanya orang-orang 
shalat bersama Nabi SAW sedang mereka mengikatkan sarung-sarung 


636 — FATHUL BAARI 


kampungsunnah.org 




ke pundak-pundak mereka karena kecil. Maka dikatakan kepada kaum 
wanita, ‘Janganlah kalian mengangkat kepala-kepala kalian hingga 
kaum lelaki duduk tegak’.” 


Keterangan Hadits : 

Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan —dengan bab ini— 
bahwa larangan menyingsingkan pakaian saat shalat, sebagaimana 
yang disebutkan, dipahami dalam kondisi terpaksa. 

Adapun letak kesesuaian judul bab ini untuk dimasukkan dalam 
pembahasan hukum-hukum sujud, ditinjau dari sisi bahwa gerakan 
sujud dan bangkit dari sujud menjadi mudah apabila pakaian atau kain 
diikatkan, berbeda halnya jika kain tersebut tidak diikat dan 
dijulurkan. Hal ini disinyalir oleh Ibnu A1 Manayyar. 


137. Tidak Menyingkap Rambut 


j* aUJ d\ JDl Jk *J\ 'J : JlS J* 

.0 j jJaPt 


815. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Nabi SAW diperintah untuk 
sujud dengan menggunakan [di atas] tujuh tulang, dan beliau tidak 
menyingkap pakaian dan tidak pula rambut.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab tidak menyingkap rambut) Yakni orang yang shalat. Yang 
dimaksud rambut di sini adalah rambut kepala. Adapun kesesuaian 
judul bab ini terhadap hukum-hukum sujud ditinjau dari sisi bahwa 
rambut akan ikut sujud bersama kepala apabila tidak disingkap atau 
dilipat ke belakang. 

Mengenai hikmah larangan perbuatan ini dikatakan, bahwa 
ikatan rambut dijadikan sebagai tempat duduk syetan ketika seseorang 
melaksanakan shalat. Dalam sunan Abu Daud diriwayatkan melalui 


FATHUL BAARI — 637 

kampungsunnah.org 





sanad yang baik (jayyid), )'jk Id ^4 \J. Ur*^' £®0 $ 

pikist &j> : j>: jJL.j 6 * in JL* in cV- : ja 3 sui ^ 


(Bahwasanya Abu Rafi melihat A1 Hasan bin Ali shalat dan beliau 
telah mengikat rambutnya di belakang, maka beliau melepaskannya 
seraya berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘ Yang 
demikian itu adalah tempat duduk syetan Sisa pembahasan hadits 
ini telah dijelaskan secara rinci pada tiga bab yang lalu. 


138. Tidak Menyingkap Pakaian Saat Shalat 


:j\i 4l p in Jb> [Ji\ j* c4ip iii ^ifp ^i je 


t 0 f ‘ f ; o i 


.Cy Yj 0^1 M ijp. jj^l of 


816. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
u Aku diperintah untuk sujud di atas tujuh (anggota badan), tidak 
menyingkap rambut dan tidak pula pakaian 


139. Tasbih dan Doa Saat Sujud 


{bj a& in jk J Ji Sir :ciii 0 41 ^ in ^ ^ ^ 


J 4 L 1 \o> **./j ^ j J; of 

.St>J! j 6 /ir j >1 


817. Dari Aisyah RA, dia berkata, “Biasanya Nabi SAW 
memperbanyak mengucapkan saat ruku 5 dan sujudnya, 
Subhaanakallahumma rabbana wa bihamdika, allahummaghfirli 
(Maha Suci Engkau, Ya Allah Tuhan Kami, dengan memuji-Mu. Ya 
Allah Ampunilah aku), beliau menakwilkan A1 Quran.” 


638 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Keterangan Hadits: 


Of j6'4 (memperbanyak mengucapkan). Deraikian yang 


terdapat dalam riwayat Manshur. Lalu A1 A’masy memberi penjelasan 
dalam riwayatnya dari Abu Adh-Dhuha —seperti akan disebutkan 
pada kitab tafsir— tentang permulaan perbuatan ini serta keterangan 

ifi 

bahwa beliau SAW selalu mengerjakannya. Adapun lafazhnya, U 


IgJ) Jjib M j£L> (tf til) cJ i jj <L>t Jby dJii list ^jjt 


(Tidaklah Nabi SAW mengerjakan satu shalat pun setelah turunnya 
ayat “apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan”, 
melainkan beliau mengucapkan padanya...) (A1 Hadits). Dikatakan 
bahwa Nabi SAW sengaja memilih dzikir tersebut untuk diucapkan 
saat shalat, karenanya lebih utama daripada yang lainnya. 


Dalam hadits tidak ada kali mat yang menerangkan bahwa beliau 
SAW tidak mengucapkan dzikir yang dimaksud di luar shalat, bahkan 
pada sebagian jalur periwayatannya dalam Shahih Muslim terdapat 
indikasi bahwa beliau SAW senantiasa mengucapkannya baik di 
dalam shalat maupun di luar shalat. Sedangkan dalam riwayat 
Manshur dijelaskan tempat dzikir ini dalam shalat, yakni saat ruku’ 
dan sujud. 

OlyJt JjIsj (menakwilkan Al Qur'an) Yakni melakukan apa yang 

diperintahkan kepadanya dalam Al Qur'an. Dari riwayat Al A’masy 
diperoleh kejelasan bahwa yang dimaksud dengan Al Qur'an adalah 
bagian darinya, yaitu surah tersebut di atas. Sementara itu tercantum 
dalam riwayat Ibnu As-Sakan dari Al Firabri bahwa Abu Abdullah 

berkata, “Maksudnya adalah firman Allah Ta ’ala, (maka 

bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu)’.” Keterangan ini sekaligus 
menentukan salah satu kemungkinan yang terkandung dalam firman- 
Nya “Fasabbih bihamdi rabbika". Karena ada kemungkinan yang 
dimaksud dengan “tasbih” adalah pujian itu sendiri, berdasarkan 
■bahwa makna “pujian” yang mencakup makna “tasbih”, dimana tasbih 
adalah mensucikan Allah SWT dan berkonsekuensi pujian yang 
merupkana penisbatan perbuatan terpuji kepada Allah SWT. Atas 
dasar ini maka seseorang dianggap telah memenuhi perintah pada ayat 
apabila telah mengucapkan pujian. Kemungkinan lain, maksudnya 
adalah bertasbih disertai pujian. Dengan demikian seseorang belum 


FATHUL BAARI — 639 

kampungsunnah.org 




dianggap melaksanakan perintah hingga melakukan kedua perkara ini, 
dan inilah makna yang nampak (zhahir). 

Ibnu Daqiq A1 Id mengatakan, dari hadits ini diperoleh 
keterangan bolehnya mengucapkan doa saat ruku’ serta mengucapkan 
tasbih saat sujud, dan tidak ada pertentangan dengan sabda Nabi 



ruku ’ maka agungkanlah Allah, sedangkan sujud bersungguh- 
sungguhlah padanya berdoci). Beliau berkata pula, “Mungkin pula 
hadits di bab ini dipahami dalam konteks jawaz (diperbolehkan).” Ada 
pula kemungkinan bahwa ketika sujud diperintahkan untuk 

memperbanyak doa berdasarkan kaliraat {bersungguh- 

sungguhlah ), sedangkan yang diucapkan saat ruku’ berupa perkataan 
(Ya Allah ampunilah aku) tidaklah banyak sehingga tidak 
bertentangan dengan apa yang diperintahkan saat sujud. 

Pemyataan Ibnu Daqiq A1 Id ditanggapi oleh A1 Fakihani, 
bahwa perkataan Aisyah Jyif 01 jSj DlT { Beliau biasa memperbanyak 

mengucapkan.. .) sangat tegas menyatakan bahwa hal itu sering 
dilakukan oleh beliau, maka tidaklah bertentangan dengan apa yang 
diperintahkan saat sujud. Demikian dinukil oleh guru kami Ibnu A1 
Mulaqqin, seraya berkomentar, “Renungkanlah”. Perkataan A1 
Fakihani eukup ganjil, karena maksud Ibnu Daqiq A1 Id adalah tidak 

mengucapkan lebih dari pada satu kali sujud, kadar ini 

dianggap sedikit bila dibandingkan dengan perintah untuk 
memperbanyak doa dalam sujud. Dia tidak bermaksud menyatakan 
bahwa Nabi SAW mengucapkannya pada sebagian shalat saja, 
sehingga dengan demikian dapat ditanggapi dengan perkataan Aisyah, 

elT (Biasa memperbanyak). 

Catatan Pen ting 

Hadits yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq A1 Id yang berbunyi, 
“Adapun ruku...” dan seterasnya diriwayatkan oleh hnam Muslim, 

Abu Baud dan An-Nasa’i. Pada riwayat ini setelah kalimat J> 


640 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




^ O £ ^ O O 

steal' ( bersungguh-sungguhlah dalam berdoa) diberi tambahan Di 
(sangat pantas untuk dikabulkan bagi [doa] kalian). 


Telah dinukil pula perintah untuk mernperbanyak doa saat sujud. 
Perintah yang dimaksud terdapat dalam riwayat Imam Muslim, Abu 

Daud dan An-Nasa’i dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh, D <-6*> 


steil' ja & iJsrCt jij jj) ja Xji\ ( Sedekat-dekat seorang 

hamba dengan Tuhannya adalah saat ia sedang sujud, maka 
perbanyaklah doa). Perintah mernperbanyak doa saat sujud mencakup 
pula anjuran meminta apa yang dibutuhkan, seperti disebutkan dalam 
hadits Anas yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Z) JLJ 

4 &J (Hendaklah salah seorang di antara kalian meminta 


kepada Tuhannya akan kebutuhannya semuanya hingga jepitan [tali] 
sandalnya). Termasuk pula mengulang-ulang satu permintaan. 
Adapun makna “dikabulkan” mencakup pemberian apa yang diminta, 
dan pemberian pahala yang besar. 


Penafsiran surah An-Nashr dan waktu turunnya akan dijelaskan 
kemudian. Begitu pula pembahasan mengenai pertanyaan yang 
dikemukakan oleh Ibnu Daqiq A1 Id terhadap makna lahiriah kalimat 

bersyarat 'ij ( apabila telah datang...), serta perkataan Aisyah, 6 


+ + 0 a- ° 4 ^ <• 0 

jfcl ... J'i c-ljl Dt aJJ o%4> IJ Ze> (Tidaklah beliau mengerjakan 


shalat setelah turunnya ayat... kecuali beliau mengucapkan...) dan 
seterusnya, serta cara menyatukan hal-hal yang nampak bertentangan, 
akan diterangkan dalam pembahasan tentang Tafsir, insya Allah. 


140. Diam DI Antara Dua Sujud 




s j*i£sJl Vl Jli Jl 'Jt DI 

.5!jC f Jg- ,i iilij :JlS -IJl-j JIp <Ul <Ul J 

s s ■ o' 

, . Q ^ 1 1 ^ . ✓/ o x . 1 v / x . 1 

«< j. o^ o t ' •' * i 4 

4*olj (Jbtw j*J CJ 


FATHUL BAARI — 641 

kampungsunnah.org 



> M 


lids J jJu 01S* JlS —\SJ> L^Ji ^jj •)j»S' iywi> ^1 Ipi 

* * 

&&\ j jJi Sis' jj^f 


818. Dari Abu Qilabah bahwa Malik bin A1 Huwairits berkata 
kepada sahabat-sahabatnya, “Tidakkah aku beritahukan kepada kalian 
tentang shalat Rasulullah SAW -ia berkata dan yang demikian itu 
pada selain waktu shalat- beliau berdiri kemudian ruku’ seraya 
bertakbir, lalu mengangkat kepalanya seraya berdiri sejenak. 
Kemudian sujud, lalu mengangkat kepalanya sejenak- beliau shalat 
sebagaimana shalatnya Amr bin Salimah, syaikh kita ini.” Ayyub 
berkata, “Beliau melakukan sesuatu yang aku tidak melihat kalian 
melakukannya, beliau duduk pada rakaat ketiga atau keempat.” 


J\ ji :JUi Sjup Ulili fL'j iui Jj* yi l2ti Jli 
diT £%>" las' o*>L *2 1 y+p elds' Ids' \ jJlJ> |*Sojd 

.y'Jrf yljjj osji s&Ji isu 


819. Beliau berkata, “Kami datang kepada Nabi SAW dan 
tinggal bersamanya, maka beliau bersabda, ‘Seandainya kalian 
kembali kepada keluarga-keluarga kalian , kerjakanlah shalat ini pada 
waktu ini dan shalat ini pada waktu ini. Apabila waktu shalat telah 
tiba, maka hendaklah sal ah seorang dari kalian [mengumandangkan] 
adzan dan hendaklah yang paling tua di antara kalian menjadi 
imam 


yii Sis' :Jli ^ 

* • ✓ .^c M o*v e «» ». ✓ 

820. Dari A1 Barra', dia berkata, “Biasanya sujudnya Nabi 
SAW, ruku’ dan duduknya di antara dua sujud hampir sarna.” 




9 9 & s & & 

9 9 9 9 9 >■ s s 01 /■ / . i . «•* 

coi jS jj aJLjj ‘dJI .JU^ 


642 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



) uo ;CjLj J13 . Uj 4-JLP 4JUI d-Jij 

x ✓ * ~ ✓ 

* * % . 9 ^ /■/■/,. i x ✓ ^ . 

/.„ |. O // v , i . , >.* J/ Jo * e * . ©✓ > so / . | x 

^li ^^Jl *l^Ij ol ij\S aj jjc.yg.7 j*5 jl pJ ^lAJU* 


✓ > ^9 r * 


* J'O S * 


os j5uii ^ ^ J5UJ» j ^ J» 


821. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, “Sesungguhnya aku 
tidak akan mengurangi melakukan shalat untuk kalian sebagaimana 
aku melihat Nabi SAW shalat mengimami kami -Tsabit berkata, 
“Anas melakukan sesuatu yang aku lihat kalian tidak melakukarmya.”- 
apabila mengangkat kepalanya dari ruku’, beliau berdiri hingga 
seseorang berkata ‘la lupa’, dan di antara dua sujud hingga seseorang 
berkata, ‘la lupa’.” 


Keterangan Hadits : 

fjC^ jlf jIp ,i Siij (dan yang demikian itu pada selain waktu 

✓ <• * 

shalat) Yakni selain waktu shalat fardhu. Pemaharnan seperti itu 
adalah, supaya tidak termasuk waktu-waktu yang dilarang untuk 
melakukan shalat sunah. Hal itu untuk menghilangkan kesan bahwa 
sahabat Nabi melakukan shalat sunah pada waktu-waktu yang 
dilarang. Dalam sehari semalam tidak ada waktu yang —disepakati— 
bukan waktu shalat fardhu yang lima, selain setelah terbit matahari 
hingga condong ke barat. Hadits ini telah disebutkan pada bab 
“Thuma’ninah Saat Ruku”, serta di tempat lainnya. Adapun maksud 

disebutkannya di tempat ini terdapat pada lafazh, p 

tf * 

(Kemudian mengangkat kepalanya sejenak ) setelah perkataaxmya ^ 

(kemudian sujud), yang menunjukkan adanya duduk di antara 

dua sujud selama waktu yang diperlukan untuk i’tidal (bangkit dari 
ruku’). 

(^3 .Ua 1 OlT (beliau biasa duduk pada rakaat ketiga 

atau keempat) Ini adalah keraguan dari perawi. Adapun maksudnya, 
adalah menjelaskan duduk istirahat yang berlangsung antara rakaat 
ketiga dan keempat, sebagaimana antara rakaat pertama dan kedua. 


FATHBL BAARI — 643 

kampungsunnah.org 




Seakan-akan dikatakan, “Beliau biasa duduk pada akhir rakaat ketiga, 
atau pada awal rakaat keempat”, makna keduanya tidak berbeda. 
Perawi merasa ragu mana di antara kedua kalimat itu yang ia terima 
dari gurunya. Setelah satu bab akan disebutkan hadits dengan lafazh. 


is [fj alJ °Jb&j ^5 Jj yi dtf liU {Apabila berada pada 

' ' fi ' ^ -- 


rakaat ganjil, beliau tidak langsung bangkit sehingga duduk dengan 
tegak). 




(kami datang kepada Nabi SAW). Ini 


adalah perkataan Malik bin A1 Huwairits, dan pembahasannya telah 
disebutkan pada bab-bab tentang Imam dalam pembahasan tentang 
Adzan. Sedangkan hadits Barra' telah diterangkan pada bab, 
“Meratakan Punggung saat Ruku”. Adapun hadits Anas telah dibahas 
pada bab, “Tbuma’ninah ketika Mengangkat Kepala dari Ruku’”. 


Sementara kalimat, j*ijt dliCi jj Otf :c->6 Jli 


£j.. (Tsabit berkata, "Aku melihat Anas melakukan sesuatu 


yang aku tidak melihat kalian melakukannya..."), menunjukkan 
bahwa orang-orang yang mendengamya saat itu tidak memperpanjang 
duduk antara dua sujud. Apabila suatu perbuatan telah terbukti 
merupakan bagian Sunnah, maka haras dijadikan pedoman tanpa 
mempedulikan orang-orang yang menyelisihinya. 


141. Tidak Membentangkan Kedua Lengan Saat Sujud 


✓ O. QS S j .» I ^ n't. ✓ / / li-'' 

jS* J 4J_P 4JJi I 1 (JUj 

' ' ^ } 

\jj 


Abu Humaid berkata, “Nabi SAW sujud dan meletakkan kedua 
tangannya tanpa menghamparkan (menelungkupkan) dan tidak pula 
merapatkannya”. 


644 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




~ " / ✓ »• / 

. J&ji icJi gfe iir Yj ?J*L}\ 


822. Dari Anas bin Malik, ctari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Sederhanalah dalam sujud, dan janganlah salah seorang di antara 
kalian menghamparkan kedua tangannya seperti anjing.” 


Keterangan Hadits : 

i j5a=pi ( sederhanalah ) yakni hendaklah kalian bersikap 

pertengahan antara menghamparkan (menelungkupkan) dan 
merapatkan. Ibnu Daqiq A1 Id berkata, “Barangkali yang dimaksud 
dengan sikap i’tidal (sederhana) di sini adalah melakukan sujud 
sebagaimana posisi yang diperintahkan, sebab i ’tidal secara inderawi 
yang diharuskan saat ruku’ tidak mungkin dilakukan di tempat ini 
dimana i’tidal saat ruku’ adalah meratakan punggung dengan leher, 
sementara i’tidal saat sujud justeru mengangkat bagian badan sebelah 
bawah dan merendahkan bagian badan sebelah atas.” Beliau 
mengatakan pula, “Sementara itu hukum di tempat ini telah 
disebutkan beserta Mat (dasar penetapannya), karena menyerupai 
sesuatu yang rendah sangat sesuai untuk ditinggalkan saat shalat.” 
Posisi sujud yang terlarang ini juga menggambarkan sikap 
meremehkan atau tidak serius dalam urusan shalat. 


142. Duduk Tegak Pada Rakaat Ganjil Lalu Berdiri 


y i Jj 2f j jp 

llpli '<Sy—i yj J> 01 IS" 


823. Dari Malik bin A1 Huwairits Al-Laitsi bahwasanya i'a 
melihat Nabi SAW shalat. Apabila berada pada rakaat ganjil dari 
shalatnya, beliau tidak berdiri hingga duduk dengan tegak. 


FATHUL BAARI — 645 

kampungsunnah.org 




Keterangan Hadits : 

(Bab duduk tegak pada rakaat ganjil) Imam Bukhari 
menyebutkan hadits Malik bin A1 Huwairits yang sesuai dengan judul 
bab. Dalam hadits ini terdapat keterangan disyariatkan duduk istirahat. 
Hal ini dijadikan landasan oleh Imam Syafri dan sejumlah pakar 
hadits. Sementara dari Imam Ahmad dinukil dua pendapat. Namun A1 
Khallal menyebutkan bahwa Imam Ahmad rnerevisi pendapatnya dan 
kembali menyatakan adanya syariat duduk istirahat. Tapi sejumlah 
ulama tidak menyukainya. 

Ath-Thahawi mendukung pendapat terakhir dengan alasan 
lafazh tersebut tidak terdapat dalam hadits Abu Humaid, dimana dia 

meriwayatkan dengan lafazh, (Beliau berdiri tanpa 

melakukan tawarruk [duduk tasyahud akhirj). Hadits yang serupa 
telah diriwayatkan juga oleh Abu Daud. Ath-Thahawi berkata, 
“Setelah kedua riwayat ini mengalami perbedaan, maka kemungkinan 
perbuatan yang dilakukan oleh beliau SAW seperti pada hadits Malik 
bin A1 Huwairits adalah karena ada sesuatu yang teijadi pada dirinya 
sehingga ia duduk karena itu, dan bukan berarti perbuatan itu 
termasuk sunah dalam shalat.” Lalu beliau memperkuat pemyataan ini 
dengan mengatakan bahwa apabila perbuatan ini dilakukan sebagai 
bagian dari shalat, niscaya akan disyariatkan dzikir secara kliusus. 
Akan tetapi pendapat Ath-Thahawi ditanggapi bahwa dasar hukum 
asal adalah tidak ada sesuatu yang teijadi, dan bahwasanya Malik bin 

A1 Huwairits adalah perawi hadits, ( Shalatlah 

kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat). Maka, riwayat beliau 
tentang sifat shalat Rasulullah SAW termasuk dalam cakupan perintah 
tersebut. 


Adapun hadits Abu Humaid yang disinggung telah dijadikan 
dalil untuk menyatakan bahwa perbuatan ini tidak wajib. Sepertinya 
beliau SAW sengaja tidak melakukannya untuk menjelaskan bahwa 
perbuatan tersebut boleh ditinggalkan. Para ulama yang tidak 

menyukainya berpegang pada sabda beliau SAW, f'vf'v n 




jJ ^15 (Janganlah kalian mendahuluiku dalam berdiri 


dan duduk, karena sesungguhnya aku telah gemuk). Hal ini 
menunjukkan bahwa beliau melakukannya karena faktor tadi, maka 
hal ini tidak disyariatkan kecuali bagi mereka yang mengalami kondisi 


646 — FATHUL EAARI 

kampungsunnah.org 




yang sama seperti keadaan Nabi SAW. Adapun dzikir yang khusus, 
se'sungguhnya waktunya sangat singkat sehingga cukup dengan 
mengucapkan takbir yang disyariatkan ketika akan berdiri, karena 
sesungguhnya. ia termasuk bagian dari bangkit untuk berdiri. 

Dari segi makna, orang yang sujud dengan meletakkan kedua 
tangan, kedua lutut dan kepalanya sangat beibeda dengan anggota 
badan lainnya, maka sepantasnya apabila seseorang mengangkat 
kepala dan kedua tangannya untuk membedakan dengan mengangkat 
kedua lututnya. Perbuatan ini hanya dap at terealisasi apabila 
seseorang duduk dahulu kemudian bangkit berdiri. Pemikiran ini 
disinyalir oleh Ibnu A1 Manayyar dalam Al Hasyiyah. 

Riwayat-riwayat dari Abu Humaid juga tidak sepakat untuk 
menafikan keberadaan duduk istirahat, seperti yang dipahami oleh 
Ath-Thahawi. Bahkan Abu Daud telah meriwayatkan melalui jalur 
lain dari Abu Humaid dengan menetapkan adanya duduk istirahat. 
Masalah ini akan diulas lebih lanjut saat membahas hadits beliau 
setelah dua bab kemudian. Sedangkan perkataan sebagian ulama; 
apabila perbuatan tersebut hukumnya sunah, niscaya semua orang 
yang menceritakan sifat shalat Nabi SAW akan menyebutkannya, 
sehingga memperkuat asumsi bahwa beliau melakukannya karena 
sebab tertentu. Hal ini perlu dicermati, karena perbuatan sunah dalam 
shalat yang telah disepakati tidak disebutkan oleh semua perawi yang 
menceritakan sifat shalat Nabi SAW. Semua sunah shalat telah 
dikumpulkan dari penukilan seluruh perawi. 


143. Bagaimana Bertumpu Di Atas Tanah Apabila Berdiri 

Dari Satu Rakaat 


<■&Cf- :Jli 'tf* 


* * + * 


d)l -bjl L.j |^( y#''} y\ iJUs Ua VJ**~** 


Liii Ju . JU' jJLj A JJ# Ut, US' 

.I :Jia ?aJ i_ju5""j 


FATHUL BAARI — 647 

kampungsunnah.org 



^3j J 1 (JD t <^jjl (Jl3 *^aXw ^jJ 

.^IS p j_s^ A*^dj ^Je*- 2jjUJi SlbinlJi jp 


824. Dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dia berkata, “Malik bin A1 
Huwairits shalat mengimami kami dan shalat di masjid kami ini, dia 
berkata, ‘Aku akan shalat mengimami kalian dan tidaklah aku 
bermaksud shalat (yang biasanya), akan tetapi aku bermaksud 
memperlihatkan kepada kalian bagaimana aku melihat Nabi SAW 
shalat’.” Ayyub berkata, “Aku berkata kepada Abu Qilabah, 
bagaimanakah shalat beliau?” Dia menjawab, “Sama seperti shalat 
syaikh kita ini -yakni Amr bin Salimah.” Ayyub berkata, “Adapun 
syaikli tersebut menyempumakan takbir. Apabila mengangkat 
kepalanya dari sujud kedua, dia duduk dan bertumpu di atas tanah 
kemudian berdiri.” 


Kcterangan Hadits : 

(Bab bagaimana bertumpu di atas tanah apabila berdiri dari 
satu rakaat) Yakni rakaat mana saja. Dalam riwayat A1 Mustamli dan 
A1 Kasymihani dikatakan; dari dua rakaat, yakni yang pertama dan 
ketiga. 

Pembicaraan mengenai hadits Malik bin A1 Huwairits telah 
disebutkan. Adapun maksud disebutkannya di tempat ini adalah 
karena disebutkannya bertumpu pada tanah ketika berdiri dari sujud 
atau duduk, serta sebagai bantahan atas riwayat yang menyalahinya. 
Dalam riwayat Sa’id bin Manshur disebutkan dengan sanad lemah 
dari Abu Hurairah bahwasanya beliau SAW bangkit di atas telapak 
kakinya, pemyataan serupa diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud dengan 
sanad shahih. Sementara dari Ibrahim dikatakan bahwa beliau tidak 
menyukai bangkit dengan bertumpu pada kedua tangan. 

Ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam Bukhari memberi 
judul bab tentang tata cara bertumpu, sementara yang terdapat dalam 
hadits hanya penetapan adanya bertumpu. Masalah ini dijawab oleh A1 
Karmani bahwa penjelasan tentang tata cara dapat diambil dari lafazh 

fli ^ aispij (beliau duduk dan bertumpu ke tanah lalu 

berdiri). Seakan-akan maksud Imam Bukhari bahwa tata cara 


648 — FATHUL BAAR1 

kampungsunnah.org 




bertumpu itu adalah ketika bangkit dari duduk, bukan saat bangkit dari 
sujud. Ibnu Rasyid berkata, “Pada judul bab sebelum ini telah 
ditetapkan masalah duduk pada rakaat kedua dan ketiga, lalu di tempat 
ini dijelaskan bahwa duduk tersebut adalah duduk untuk bertumpu 

diatas tanah dengan sebaik mungkin, berdasarkan penggunaan kata p 

(kemudian) yang bermakna adanya senggang waktu. Dengan 
demikian, pada bagian pertama dijelaskan pensyariatan sementara 
pada bagian kedua tentang sifatnya.” 

Namun pemyataan ini memiliki sedikit ganjalan, karena bila 
maksud Imam Bukhari seperti yang dikatakan, tentu akan digunakan 
lafazh seperti “bagaimana cara duduk”. Kata “bertumpu” dapat 
dipahami bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tangan karena 
berasal dari kata ‘tumpuan’ yaitu ‘menekan’, dan ini dilakukan dengan 
menggunakan tangan. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Umar 
bahwasanya beliau biasa berdiri apabila mengangkat kepalanya dari 
sujud dengan bertumpa pada kedua tangannya sebelum mengangkat 
keduanya. 


144. Bertakbir Saat Bangkit dari Dua Sujud (Rakaat) 


0 f * i. * 

ols J 

Biasanya Ibnu Az-Zubair takbir saat bangkit. 


✓ * * c * o & s s o ^ ^ 

c jA Li : Jli 

9 . S / I .5 

c — 1 1 * s s o s s . s 0 s s s s s o s -9-1, ' *s is- 

■O^ s' Jt ‘JA 

& &\ ^!l cjj IJ&i : Jlij 


825. Dari Sa’id bin A1 Harits, dia berkata, “Abu Sa’id shalat 
untuk kami, beliau mengeraskan ucapan takbir ketika mengangkat 
kepalanya dari sujud, ketika sujud, ketika bangkit, dan ketika berdiri 
dari dua rakaat. Lalu beliau berkata, ‘Demikianlah aku melihat Nabi 
SAW’.” 


FATHUL BAARI — 649 

kampungsunnah.org 



c-JUs? ^1 p ^Jd^- o!>C^ 01 Ij* cJL^ : JlS ^3 

S* ; ' ~ 

Cj* ijH^ 'Mj ‘£®j 'Mj ‘ iS^-> 

o^L^» Sj_fc lL jjjj c5“^f 01*JL*< UU i j£ ( j~)S''^\ 

* / ✓ 

^JLv? lj-* Jjh : JlS jl j 4 -Ip <Ul 

.jii & 


826. Dari Mutharrif, dia berkata, “Aku dan Imran shalat 
bersama di belakang Ali bin Abi Thalib RA. Apabila sujud beliau 
bertakbir, apabila bangkit beliau bertakbir, dan apabila bangkit dari 
dua rakaat beliau bertakbir. Ketika selesai shalat Imran memegang 
tanganku seraya berkata, ‘Orang ini telah shalat mengimami kita 
sebagaimana shalat Muhammad SAW -atau beliau berkata- orang ini 
telah mengingatkanku akan shalat Muhammad SAW’.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab bertakbir saat bangkit dari dua sujud). Kebanyakan ulama 
berpendapat bahwa orang yang shalat memulai ucapan takbir atau 
lainnya saat memulai gerakan, baik gerakan turun maupun bangkit. 
Hanya saja teijadi perbedaan dari Malik pada saat berdiri untuk rakaat 
ketiga setelah tasyahud pertama. Diriwayatkan dalam kitab Al 
Muwaththa ' dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar serta selain keduanya, 
bahwa mereka bertakbir pada posisi berdiri. Ibnu Wahab 
meriwayatkan dari Imam Malik bahwa takbir yang dilakukan setelah 
tegak adalah lebih utama. Lalu dalam kitab Al Mudawwanah 

disebutkan, CM ISfCA J&- Si ( Tidak takbir hingga berada padq 
posisi berdiri tegak). 

Para murid Imam Malik berusaha memberi penjelasan atas 
pandangan guru mereka dengan mengatakan bahwa takbir pembukaan 
teijadi saat posisi berdiri, maka sepantasnya hal ini disamakan dengan 
keadaan shalat yang pertama kali difardhukan dua rakaat, kemudian 
ditambah pada shalat-shalat empat rakaat. Maka, takbir pembuka pada 
rakaat tambahan haras sama seperti takbir pembuka pada rakaat 
pokok. Sepantasnya bagi pendukung pendapat ini mengatakan bahwa 


650 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




mengangkat tangan itu disukai agar kesesuaiamiya lebih sempuma, 
tapi tidak ada yang berkata seperti ini di antara mereka. 101 


12 (Abu Sa’id shalat mengimami kami ) Yakni Abu 


Sa’id A1 Khudri, dan kejadiannya berlangsung di Madinah. A1 Ismaili 
menjelaskan dalam riwayatnya melalui jalur Yunus bin Muhammad 

dari Fulaih tentang sebab kejadian itu. Adapun lafazhnya, y) 

Cfo cP' oe ^ $ JbJ -L.4 jf- 5>:> (Abu 

Hurairah menderita sakit -atau tidak hadir- maka Abu Sa ’id shalat 
mengimami kami, beliau mengeraskan ucapan takbir ketika memultti 
shalat dan ketika ruku ) (A1 Hadits). Lalu pada bagian akhimya 

ditambahkan, Jli CUl 

«ill 4Ul Jjiij cJfj '^3%^ oiia y -l U <5ilj ,^1 : Jlil 

li£a (Ketika selesai dikatakan kepadanya, "Manusia 


teiah berbeda pendapat mengenai shalatmu. " Maka beliau berdiri di 
atas Mimbar dan berkata, "Sesungguhnya aku -demi Allah- tidak 
peduli apakah — shalatku — berbeda dengan shalat kalian ataukah 
tidak, sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW shalat seperti itu. "). 


Makna yang dapat ditangkap bahwa perbedaan di antara mereka 
adalah dalam hal mengeraskan takbir atau tidak mengeraskannya. 
Marwan dan selainnya dari Bani Umayyah tidak mengeraskan takbir 
seperti dijelaskan pada bab, “Menyempumakan Takbir saat Ruku”’. 
Demikian juga Abu Hurairah shalat mengimami orang-orang di 
Madinah pada masa pemerintahan Marwan. 


Adapun maksud bab di atas adalah, teiah masyhur dari Abu 
Hurairah bahwa beliau takbir ketika akan berdiri dan tidak 
mengakhirkannya hingga berdiri tegak, sebagaimana halnya 
pandangan dalam kitab Al Mwwaththa \ Sedangkan hadits beliau pada 
bab “Apa yang Diucapkan Imam dan Orang-orang yang di 
Belakangnya...” disebutkan dengan lafazh, A! :Jli 'ja liij 

I ! 

j-5' (Apabila berdiri dari dua rakaat beliau mengucapkan Allahu 


101 Maksudnya di antara para ulama madzhab Maliki, Tidak diragukan lagi bahwa sunah 
dalam hal ini adalah bertakbir saat bangkit ke rakaat ketiga disertai mengangkat tangan, 
seperti teiah disebutkan dalam hadits Ibnu Umar. 


FATHUL BAARI — 651 

kampungsunnah.org 




Akbar). Maka, dalam hal ini haras dipahami bahwa yang dimaksud 
adalah apabila mulai berdiri. 

Az-Zain bin A1 Manayyar mengatakan bahwa Imam Bukhari 
menempatkan judul bab serta atsar Ibnu Umar sebagai penjelas bagi 
kedua hadits yang disebutkan di bawahnya, karena kedua hadits ini 
tidak tegas menyatakan bahwa awal mula ucapan takbir adalah ketika 
akan bergerak bangkit. Sementara Ibnu Rasyid mengatakan bahwa 
judul bab ini mengandung kemusykilan, karena pada pembahasan 
terdahulu disebutkan bab “Takbir Saat Berdiri dari Sujud”. Lalu beliau 
menyebutkan di dalamnya hadits Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, 
dimana di dalam keduanya terdapat pernyataan bahwa beliau bertakbir 
pada saat bangkit. Inilah konteks judul bab di atas, maka secara 
lahiriah telah teijadi pengulangan. Adapun maksud “dua sujud” adalah 
“dua rakaat”, karena rakaat dinamakan juga dengan sujud dalam 
konteks majaz. Namun kemudian beliau menganggap kemungkinan- 
nya sangat kecil. 

Selanjutnya Ibnu A1 Manayyar mengesahkan bahwa maksud 
judul bab di atas adalah penjelasan tentang tempat mengucapkan 
takbir ketika bangkit dari sujud kedua. Apabila seseorang duduk pada 
rakaat ganjil, maka takbimya diucapkan saat bangkit dari sujud ke 
posisi duduk dan tidak menunggu sesudah duduk. Kesesuaiannya 
dapat ditinjau dari sisi bahwa dua judul bab terdahulu; yang pertama 
adalah penjelasan tentang duduk, lalu yang kedua menjelaskan 
bertumpu saat bangkit, maka pada bab ketiga ini dijelaskan tempat 
mengucapkan takbir. 


Ada pula kemungkinan maksud lafazh “dari dua sujud” lebih 
Iuas cakupannya dari apa yang dikatakan oleh Ibnu A1 Manayyar, 
diltnana ia mencakup semua pendapat tadi. Pandangan ini didukung 
oleh hadits di atas yang mencakup hal-hal tersebut. Dalam hadits Abu 


O # ^ jJ 3 ' 

Sa’id disebutkan, ^ ( Ketika 


mengangkal kepalanya dari sujud dan ketika berdiri dari dua rakaat) 
Lalu dalam hadits Imran bin Hushain disebutkan, Jad> ii]j j*£ j liij 

{Apabila mengangkat kepalanya beliau takbir, dan 


apabila bangkit dari dua rakaat beliau takbir). 


Atsar Ibnu Az-Zubair mungkin mencakup kedua masalah 
tersebut, karena kata “bangkit” mencakup keduanya. Akan tetapi kata 


652 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



tersebut lebih banyak digunakan pada saat berdiri. Hal ini menguatkan 
kemungkinan pertama bahwa yang dinyatakan oleh Ibnu A1 Manayyar 
adalah sangat kecil. Pada dasaraya kemungkinan tersebut tidak terlalu 
jauh dari kebenaran, karena telah disebutkan terdahulu bahwa 
penyelisihan dari Imam Malik hanya pada masalah bangkit dari dua 
rakaat setelah tasyahud pertama. Sementara pembicaraan mengenai 
hadits Imran bin Hushain telah dijelaskan pada bab “Menyempuma- 
kan Takbir saat Ruku’”. 


145. Sunah Duduk Saat Tasyahud (Tahiyat) 


eJe j jJl fUjjJl 



Biasanya Ummu Darda' duduk pada shalatnya sama seperti 
duduknya laki-laki, sementara dia adalah seorang perempuan yang 
fakih (memahami agama). 


ASf Ass* f Aii 


oir an an ajji .a j; ^ ^-uji j ^ 

x > * 

atit £jjtj aJJI j^S- jj 4 JJI Jup 

<£>CaJt CJl : Jl5j ^ 4J! oIp IjIj 

:JUi cdJJ> ji" i)Jl L-yaL' of 

X ** y X 

Si 01 


✓ ✓ 


827. Dari Abdurrahman bin A1 Qasim, dari Abdullah bin 
Abdullah bahwasanya dia mengabarkan kepadanya, dia melihat 
Abdullah bin Umar RA duduk bersila saat shalat, maka aku 
melakukannya dan saat itu aku masih muda. Maka Abdullah bin Umar 
melarangku dan berkata, “Sesungguhnya sunah shalat agar engkau 
menegakkan kakimu yang kanan dan melipat kakimu yang kiri”. 
Abdullah bin Umar berkata, “Sesungguhnya engkau melakukan 
demikian.” Dia berkata, “Sesungguhnya kakiku tidak mampu 
menahan badanku.” 


FATHUL BAAR1 — 653 

kampungsunnah.org 



£ ✓ © £ o ^ x ✓ . ^ ?. x . r x © o x ° $ s * c ^ 

^jJi (w^L>t^>l ^jjj *^> U*JL?r l )15 4 jI ^ jj-*-P ^ ^-4^-* ^jP 

y\ JUi jjt-j aIIp iiil Jiip ^J)l o!>Cs Lf^Ui .jUl<j ^lip <Ul 

isi Jt* Jji j^ sScj iJr of ^ildi ^ 

^ aJjJ ^Tj lilj i£$£ iV 'M «Sfc C(i-J 

/ >• i i . x ,9 ^ y ✓ x / i o 

. „, i x y x xx x xo | /✓ f/ / ,✓ ,, . , /x o » /x x* x j. oxx 

jub J5 3 jAJ ^>- c5■ 4-^*J £3 j 1313 CO Js£j> p-> C<^p J 

c3i^Is’L JJiLxlj U^li Vj ^ j*& 4jJu *_/3j Jbstlj lili c4j\5sx 

✓ x x ^ / ^"' x 

<_g(_5^ t_r^ ?r (^ (j-vW lit* c^JLiJl 4-Wj ^C?l 

4—v«jj c5_/**>-Jl 4L*-j ^»J5 O^-^JI 5*^”^I ,3 l^ij t ( _5 ; ^l 4 —va jj 

ox x i e 

x X „X 1 X X X„X X O P |. 

,4jJj»a* ^JLp <_£jst jt 


, XX o - X ^ (S 

X O.X ^ t X | X 0 X X ^ © / XX X # X 0 X X O. »( X X x 

c^b ji ja ojjjj vs*** jj ojjj d-jji 

^jjl Jt*j .jUi J5 ;d~J3l ^JCa jd Jl5 jUaP ^1 

# X o X 

/ i x / , ^ X * 3 o .P X ^ X ^ » | ^ x O XOxOX |X | xj* ?. 

X*s*sj> u> ^ Aijj ^^uA>- "(Jt* *-Xjd jjJ i _ 52 >t i (j^ pjV«il 

* X ** X X ** X X 

XX i J y. 

, ... I xX -*J> X 0 x x 0 

.jLb J5 :^jJ^- j^-p ^ 


828. Dari Muhammad bin Amr bin Atha', bahwasanya ia duduk 
dengan sekelompok sahabat Nabi SAW. Lalu kami menyebutkan 
tentang shalat Nabi SAW, maka Abu Humaid As-Sa’idi berkata, “Aku 
adalah orang yang paling hafal di antara kalian tentang shalat 
Rasulullah SAW, aku melihat beliau bertakbir seraya menempatkan 
kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Apabila ruku’ 
beliau menempatkan kedua tangannya pada kedua lututnya, kemudian 
beliau meratakan belakangnya (punggungnya). Apabila mengangkat 
kepalanya, beliau tegak hingga setiap ruas tulang belakang kembali 
pada tempatnya. Apabila sujud, beliau meletakkan kedua tangannya 
tanpa menelungkupkan dan tidak pula merapatkannya, dan 
menghadapkan jari-jari kakinya ke kiblat. Apabila duduk pada dua 
rakaat, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki 


654 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




kanannya. Apabila duduk pada rakaat terakhir beliau memajukan kaki 
kirinya dan menegakkan kaki yang satunya, seraya duduk dengan 
pantatnya.” 

Al-Laits mendengar dari Yazid bin Abu Hubaib, Yazid 
mendengar dari Muhammad bin Halhalah, Ibnu Haihalah mendengar 
dari Ibnu Atha', Abu Shalih meriwayatkan dari AI-Laits, “Setiap ruas 
tulang”. Ibnu A1 Mubarak meriwayatkan dari Yahya bin Ayyub, ia 
berkata, “Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abu Hubaib 
bahwa Muhammad bin Amr menceritakan kepadanya, ‘Setiap ruas 
tulang’.” 

Keterangan Hadits : 

(Bab sunah duduk saat tasyahud) Yakni sunah saat sujud untuk 
melakukan gerakan seperti akan disebutkan, maksudnya bukan berarti 
duduk itu sendiri sebagai sunah. Namun ada pula kemungkinan yang 
dimaksud adalah makna tersebut, atas dasar bahwa sunah di sini 
berarti praktik syar’i yang lebih luas cakupannya daripada hukum 
wajib maupun sunah. 

Az-Zain bin A1 Manayyar berkata, “Judul bab ini mencakup 
enam masalah. Pertama, bentuk duduk yang bukan sekedar duduk 
tanpa aturan tertentu. Kedua, perbedaan antara cara duduk pada 
tasyahud pertama dengan cara duduk pada tasyahud terakhir. Ketiga, 
perbedaan antara cara duduk pada kedua tasyahud tadi dengan cara 
duduk di antara dua sujud. Keempat, semua hal itu termasuk sunah. 
Kelima, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam hal 
duduk tersebut. Keen am, amalan orang yang berilmu dapat dijadikan 
hujjah.” Masalah terakhir ini bisa diterima apabila atsar Ummu Darda' 
dimasukkan sebagai bagian dari judul bab, dan persoalan mengenai 
hal itu telah dijelaskan. 

Atsar Ummu Darda' diriwayatkan beserta sanadnya oleh Imam 
Bukhari dalam kitab At-Tarikh Ash-Shaghir melalui jalur Makhul 
dengan lafazh seperti di atas. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui 
jalur ini, akan tetapi tidak terdapat padanya perkataan Makhul di 
bagian akhir yang berbunyi, “Sementara beliau seorang yang fakih 
(memahami agama).” Oleh sebab itu, sebagian pensyarah Shahih 
Bukhari inenegaskan bahwa lafazh ini berasal dari Imam Bukhari dan 
bukan termasuk perkataan Makhul. Maghlathai berkata, “Menurut 


FATHUL BAAR1 — 655 

kampungsunnah.org 




pendapat saya bahwa yang mengatakan ‘sementara beliau seorang 
yang fakiK adalah Imam Bukhari.” Pemyataannya itu diikuti oleh 
guru kami Ibnu A1 Mulaqqin, dia berkata, “Secara lahiriah kalimat 
tersebut adalah perkataan Imam Bukhari.” Namun sesungguhnya tidak 
seperti yang mereka berdua katakan. 

Riwayat tersebut telah kami nukil secara sempuma dalam kitab 
Musnad Al Firyabi dengan sanadnya sampai kepada Makhul. 
Sementara di antara dasar pemikiran Imam Bukhari dinyatakan bahwa 
apabila hadits tersebut bersifat umum, lalu cakupannya diamalkan 
oleh sebagian ulama, rnaka pengamalan ini dijadikan sebagai faktor 
yang mengunggulkan makna yang bersifat umum tadi, meski ia tidak 
dapat dijadikan hujjah secara tersendiri. Dari riwayat Makhul 
diketahui bahwa yang dimaksud Ummu Darda' adalah Ash-Shughra 
(seorang tabi’in), bukan Ummu Darda Al Kubra (seorang sahabat), 
karena Makhul sempat hidup sezaman dengan Ummu Darda' Ash- 
Shugra dan tidak hidup sezaman dengan Ummu Darda' Al Kubra’. 
Sementara amalan seorang tabi’in tidak dapat dijadikan hujjah, 
meskipun tidak ada seorang tabi’in lain yang menyelisihinya. Bahkan 
bila kejadian serupa teijadi pada sahabat, para ulama masih berbeda 
pendapat tentangnya. Imam Bukhari menukil Atsar Ummu Darda' 
bukan untuk dijadikan hujjah, tapi untuk menguatkan dalil yang ada. 

IjiSj (dan melipat kaki kiri) Riwayat ini tidak menjelaskan 

apa yang mesti dilakukan setelah kaki tersebut dilipat, apakah 
diduduki ataukah dijadikan seperti duduk tawarruk. Dalam kitab Al 
Muwaththa' disebutkan dari Yahya bin Sa’id bahwa Al Qasim bin 
Muhammad memperlihatkan kepada mereka duduk saat tasyahud 
(tahiyat). Dia menegakkan kaki kanannya dan melipat kaki kirinya 
seraya duduk dengan pantatnya (langsung ke tanah) dan tidak duduk 
di atas kakinya, kemudian berkata, “Cara seperti ini telah 
diperlihatkan kepadaku oleh Abdullah bin Abdullah bin Umar, dan 
beliau menceritakan kepadaku bahwa bapaknya melakukan hal itu.” 
Riwayat Al Qasim telah memberi penjelasan lafazh mujmal (global) 
yang terdapat pada riwayat anaknya. Hanya saja Imam Bukhari cukup 
menyebut riwayat Abdurrahman yang menegaskan bahwa yang 
demikian adalah Sunnah, sebagai konsekuensi penisbatannya 
langsung kepada Nabi SAW, berbeda dengan riwayat Al Qasim. Lalu 
riwayat ini menurut beliau diperkuat oleh hadits Abu Humaid yang 
menyebutkan secara rinci antara duduk pertama dan duduk kedua. 


656 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Padahal sifat duduk yang disebutkan dalam rwiayat Al Qasim bisa 
saja dikatakan tidak menyelisihi hadits Abu Humaid, sebab dalam 
kitab Al Muwaththa' dari Abdullah bin Dinar disebutkan suatu 
penegasan bahwa cara duduk yang dipraktikkan oleh Ibnu Umar 
adalah duduk tasyahud akhir. 


An-Nasa'i meriwayatkan melalui jalur Amr bin Al Harits dari 
Yahya bin Sa’id bahwa Al Qasim menceritakan kepadanya dari 

Abdullah bin Abdullah bin Umar dari bapaknya, dia berkata, j? 




01 (Termasuk sunah shalat 


hendaknya seseorang menegakkan kaki kanannya dan duduk di kaki 
kirinya ). Apabila riwayat ini dipahami duduk tasyahud pertama, dan 
riwayat Malik dipahami duduk tasyahud kedua, maka tidak ada 
pertentangan dan sesuai dengan perincian yang disebutkan dalam 
hadits Abu Humaid. 


ilia Jkis iui :c-Ui (Aku berkata, "Sesungguhnya engkau 


melakukan hal itu') Yakni duduk bersila. Ibnu Abdul Barr berkata, 
“Teijadi perbedaan pendapat mengenai duduk bersila saat shalat sunah 
dan shalat fardhu bagi yang sakit. Adapun orang yang sehat tidak 
boleh duduk bersila ketika shalat fardhu menurut ijma’ (konsensus) 
ulama.” 


Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud, dia berkata, 
“Duduk di atas dua batu panas lebih aku sukai daripada duduk 
bersila saat shalat .” Hal ini memberi asumsi bahwa menurut beliau 
perbuatan itu adalah haram. Akan tetapi pendapat yang masyhur dari 
kebanyakan ulama adalah, bahwa bentuk duduk pada saat tasyahud itu 
adalah sunah. Barangkali maksud Ibnu Abdul Barr inenafikan 
kebolehannya adalah untuk menetapkan hukum makruh. 


alii ilh JLfi ja OlT (bahwasanya 


beliau sedang duduk dalam sekelompok sahabat Rasulullah SAW). 


Dalam riwayat Al Karimah disebutkan, (bersama sekelompok). 

Begitu pula teijadi perbedaan terhadap riwayat Abdul Hamid bin 
Ja’far dari Muhammad bin Amr bin Atha\ Dalam riwayat Ashim dari 
Abdul Hamid yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya 


disebutkan, 


U (Aku mendengar Abu Humaid 


FATHUL BAARI — 657 

kampungsunnaR.org 



[berada] pada sepuluh [orang sahabat] ). Dalam riwayat Husyaim 
dari Abdul Hamid yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur 

disebutkan, lit (Aku melihat Abu Humaid bersama 

sepuluh [orang sahabat]). Lafazh (bersama) mengesahkan salah 


satu dari dua kemungkinan yang terkandung pada lafazh (pada). 

Karena lafazh ini bisa berarti Abdul Hamid termasuk salah satu dari 
yang sepuluh, dan berarti pula ia berada diluar jumlah tadi. 

Secara lahiriah riwayat Al-Laits menyatakan bahwa Muhammad 
bin Amr menerima langsung dari Abu Humaid, sedangkan riwayat 
Abdul Hamid tegas menyatakan hal itu. Ibnu A1 Qaththan mengklaiin 
-mengikuti Ath-Thahawi- bahwa sanad hadits tersebut terputus 
(ghairu muttashil) karena dua hal: Pertama , bahwa Isa bin Abdullah 
bin Malik telah meriwayatkannya dari Muhammad bin Amr bin Atha'. 
Lalu beliau memasukkan antara Amr bin Atha' dan sahabat yang 
meriwayatkan hadits ini seorang perawi bemama Abbas bin Sahal, 
seperti diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya. Kedua, bahwa pada 
sebagian jalur periwayatannya disebutkan nama Abu Qatadah di 
antara para sahabat, sementara Abu Qatadah telah meninggal pada 
masa Muhammad bin Amr bin Atha' inasih kecil, sehingga ia tidak 
hidup semasa dengannya. 

Jawaban untuk kedua masalah ini dapat dikatakan; bahwa 
masalah pertama tidak mempengaruhi ke-shahih-m hadits, karena 
perawi tsiqah (terpercaya) sendiri yang telah menegaskan bahwa dia 
mendengamya langsung. Untuk itu tidak mengapa apabila dia 
memasukkan seorang perawi lain antara dirinya dengan gurunya, baik 
sebagai tambahan sanad atau untuk memperkuat riwayatnya. 
Sementara dalam sanad di atas, Muhammad bin Amr telah 
menegaskan bahwa dia mendengar langsung dari sahabat yang 
meriwayatkan hadits tersebut. Dengan demikian, riwayat Isa dari 
Muhammad bin Amr masuk kategori tambahan pada sanad yang 
muttashil (bersambung). Adapun masalah kedua didasarkan pada 
perkataan sebagian ahli sejarah, dimana mereka menyatakan Abu 
Qatadah meninggal pada masa pemerintahan Ali, dan Ali turat 
menshalati jenazahnya. Beliau terbunuh pada tahun 40 H, sementara 
Muhammad bin Amr bin Atha' meninggal pada tahun 120 H dalam 
usia delapan puluh tahun lebih. Dengan demikian, Muhammad bin 
Atha' tidak sempat hidup semasa dengan Abu Qatadah. Jawaban 


658 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



untuk argumentasi ini dikatakan, telah teijadi perbedaan pendapat 
mengenai waktu kematian beliau. Sebagian mereka mengatakan 
bahwa dia wafat pada tahun 54 H, atas dasar ini maka pertemuan 
antara Muhammad bin Amr dengan beliau merupakan perkara yang 
mungkin. Adapun pendapat pertama, barangkali orang yang 
menyebutkan usia Muhammad bin Amr atau waktu kematiannya telah 
melakukan kekeliruan, atau orang yang menyebut nama Abu Qatadah 
di antara kelompok sahabat tersebut melakukan kekeliruan. Tapi hal 
ini tidak berarti menjadikan riwayatnya dianggap keliru, karena selain 
beliau yang menukil riwayat yang dimaksud tidak menyebutkan 
perbedaan. 

Pelaiaran vane dapat diambil 

Sebagian nama-nama sahabat yang masuk dalam kelompok itu 
telah disebutkan dalam riwayat Fulaih dari Abbas bin Sahal bersama 
Abu Humaid Abu Al Abbas, yaitu; Sahal bin Sa’ad, Abu Usaid As- 
Sa’idi dan Muhammad bin Maslamah. Riwayat ini dikutip oleh Imam 
Ahmad dan ahli hadits lainnya, Sebagian lagi dari mereka disebutkan 
dalam riwayat Isa bin Abdullah dari Abbas, yaitu; mereka yang telah 
disebutkan tadi selain Muhammad bin Maslamah, lalu beliau 
menyebutkan Abu Hurairah sebagai penggantinya. Riwayat ini dikutip 
oleh Abu Daud dan selainnya. Di antara mereka ada pula yang 
disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Abbas yang dikutip oleh 
Ibnu Khuzaimah. Sementara dalam riwayat Abdul Hamid bin Ja’far 
dari Muhammad bin Amr bin Atha' yang diriwayatkan oleh Abu Daud 
dan Imam Tirmidzi, disebutkan nama Abu Qatadah. Sedangkan dalam 
riwayat Abdul Hamid dikatakan bahwa jumlah mereka sepuluh orang 
seperti terdahulu, namun saya tidak menemukan nama-nama yang 
lainnya. 

Hadits Abu Humaid ini mencakup banyak persoalan yang 
berhubungan dengan sifat shalat. Saya akan menjelaskan tambahan 
yang terdapat pada selain riwayat Al-Laits seraya menisbatkan kepada 
sumbemya. Saya telah mengisyaratkan sebelumnya kepada sumber- 
sumber hadits, akan tetapi konteks riwayat Al-Laits sehubungan 
dengan berita dari Abu Humaid tentang sifat shalat disampaikan 
dengan perkataan, demikian pula dalam riwayat setiap perawi yang 
menukil dari Muhammad bin Amr bin Halhalah. Sama sepertinya 
riwayat Abdul Hamid bin Ja’far dari Muhammad bin Amr bin Atha', 


FATHUL BAARI — 659 

kampungsunnah.org 




lalu keduanya disepakati oleh riwayat Fulaih dari Abbas bin Salial. 
Semuanya menyelisihi riwayat Isa bin Abdullah dari Muhammad bin 
Amr bin Atha' dari Abbas, dimana ia menyebutkan bahwa Abu 
Humaid menyampaikan-sifat shalat tersebut melalui praktik. Adapun 
lafazhnya dalam riwayat Ath-Thahawi dan Ibnu Hibban adalah, 

jfi alii djls (Mereka berkata, 


“Perlihatkanlah kepada kami. ” Maka beliau berdiri dan shalat 
sementara mereka melihatnya, beliau pun memulai dengan takbir). 
Akan tetapi kedua versi riwayat ini mungkin dipadukan dengan 
mengemukakan kemungkinan Abu Humaid sekali waktu 
menyampaikan dalam bentuk lisan dan pada kali lain dalam bentuk 
praktik [perbuatan]. Ini mendukung kompromi yang telah kami 
kemukakan, karena Isa yang disebutkan di sini adalah perawi yang 
menambahkan Abbas bin Sahal di antara Muhammad bin Amr bin 
Atha' dengan Abu Humaid. Seakan-akan Muhammad dan Abbas 
menyaksikan penyampaian Abu Humaid secara lisan, dan para perawi 
-yang telah disebutkan terdahulu- menukil hal itu dari keduanya. 
Kemudian Abbas menyaksikan pula penyampaian Abu Humaid dalam 
bentuk praktik, lalu riwayat ini diterima darinya oleh Muhammad bin 
Atha', yang pada gilirannya ia pun menyampaikan kepada murid- 
m'uridnya. Sementara itu riwayat yang dinukil oleh Isa telah 
diriwayatkan pula oleh Athaf bin Khalid, hanya saja ia tidak menyebut 
secara transparan nama Abbas bin Sahal, seperti dikutip oleh Ath- 
Thahawi. Untuk memperkuat hal ini, Ibnu Khuzaimah telah 
meriwayatkan melalui jalur Ibnu Ishaq bahwa Abbas bin Sahal telah 
menceritakan kepadanya, lalu ia menuturkan hadits dalam bentuk 
praktik. Wallahu a'lam. 


cJS" lit (aku adalah orang yang paling hafal di antara 


kalian ) Abdul Hamid menambahkan, &$t Si U Jtl cJf U iri y ?lli tjJti 

x x x * 

# Ox x ^ O & 

Xlsulp aJ Uiaii -dCSt Siijj i^jt~ (Mereka berkata, "Mengapa 


demikan? Demi Allah, engkau bukanlah orang yang paling banyak di 
antara kami mengikuti beliau SAW -dalam riwayat Tirmidzi: 
menceritakan hadits- dan tidak pula yang paling dahulu di antara 
kami menemani beliau SAW.”). 


Dalam riwayat Isa bin Abdullah, “Mereka berkata, ‘Bagaimana 
bisa demikian?’ Beliau menjawab, ‘Aku memperhatikan dengan teliti 


660 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



hal tersebut darinya hingga aku pun menghafalnyak” Abdul Hamid 
menambahkan, “Mereka berkata, ‘Kemukakanlah’.” Sementara dalam 
riwayat beliau yang dinukil oleh Ibnu Hibban, “Beliau menghadap 
kiblat kemudian mengucapkan ‘Allahu Akbark” Fulaih memberi 
tambahan dalam riwayatnya yang dikutip oleh Ibnu Khuzaimah yang 
menyebutkan wudhu. 

djde j-ai fj {kemudian beliau meraiakan punggungnya), yakni 

meluruskannya. Demikian disebutkan oleh A1 Khaththabi. Dalam 
riwayat Isa, “ Tanpa mengangkat kepalanya dan tidak pula 
menundukkannya”. Hal senada dinukil pula oleh Abdul Humaid. 
Sementara dalam riwayat Fulaih yang dikutip oleh Abu Daud, ''''Beliau 
meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, seakan-akan 
beliau menggenggam keduanya lalu membengkokkan kedua 
tangannya dan menjauhkannya dari kedua sisi badannya”. Abu Daud 
menukil pula dari riwayat Ibnu Lain’ah dari Yazid bin Abi Hubaib, 
“Seraya merenggangkan antara jari-jari tangannya.” 


i. , r- 


(ketika mengangkat kepalanya, beliau tegak 
lurus ) Isa memberi tambahan dalam riwayatnya seperti dikutip oleh 
Abu Daud, gijj <5si :Jl5i ( Beliau 


mengucapkan "samVallahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu ” 
dan mengangkat kedua tangannya). Hal senada diriwayatkan pula 

oleh Abdul Humaid, seraya menambahkan, ^ 

{Hingga beliau mensejajarkan keduanya dengan bahunya secara 
lurus). 


jlaj JT syj {hingga setiap ruas tulang belakang kembali). 

0 

Yaitu tulang yang dikatakan sebagai rantai punggung, demikian 
dikatakan oleh A1 Qazzaz. Ibnu Sayyidih berkata, “Tulang tersebut 
mulai dari bagian bawah leher hingga tulang belakang paling bawah,” 
Kemudian dinukil oleh Tsa’lab dari kitab Nawadir Ibnu Al Arabi, 
bahwa jumlahnya ada tujuh belas ruas. Sementara dalam kitab Al 
Amali oleh Az-Zajjaj disebutkan, “Pokoknya ada tujuh, tidak termasuk 
cabang-cabangnya.” Namun Al Ashma’i menyatakan, “Jumlahnya dua 
puluh lima ruas; tujuh di leher, lima di shulbi [tulang rusuk], 
sedangkan sisanya ada pada pertemuan tulang rusuk.” 



kampungsunnah.org 


— 661 



Persoalan ini akan disebutkan pada bagian akhir pembahasan. 
Adapun yang dimaksud dengannya adalah kesempumaan i’tidal. 

Kemudian dalam riwayat Husyaim dari Abdul Hamid disebutkan, |*j 


f ° ^ s> y ' ^ s 0 C, * 

£jJi°ys pP JS" jdij UilS {Kemudian diam dalam keadaan berdiri 
hingga setiap tulang menempati posisinya). 


Ufe fr j li Yj (dan tidak mendapatkan keduanya) Yakni 
mendekatkan kepadanya. Dalam riwayat Isa disebutkan, Mj 

U 41 ? tkii (Apabila sujud beliau 

merenggangkan antara kedua pahanya tanpa ada yang menyangga 
perutnya sedikitpun dari keduanya). Dalam riwayat Utbah disebutkan, 

^ *ij {Dan tidak menyangga perutnya 

sedikitpun dari kedua pahanya ). Dalam riwayat Abdul Hamid 
disebutkan, jJir °Jk djd {Beliau merenggangkan kedua tangannya 
dari kedua sisi badannya ). Sedangkan dalam riwayat Fulaih 
disebutkan, {Dan beliau 

menjauhkan kedua tangannya dari kedua sisi badannya seraya 
meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya). 

Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, j 

i ^ • . / 0 * * / 9 

•' t I - A S . «/✓#/ X c * s 0 * 0 . / > * **/ •-'J' 5 ' 9**^0* 

Jj C~j c'U-Sju C^j U <UajJ Cjij jj 

/ -' 5 v J o 

{Beliau bertumpu pada dahinya, kedua 

telapak tangan, kedua lutut dan telapak kedua kakinya, sehingga aku 
melihat putih kedua ketiaknya yang berada di bawah kedua bahunya. 
Kemudian beliau berdiam hingga tenang setiap tulang darinya, 
kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu i’tidal (tegak lurus).” 

Adapun dalam riwayat Abdul Hamid disebutkan, <&' f 

*&¥ J\ p* 'ffry. Jk 0s- ii23 &rj 

{Kemudian beliau mengucapkan “Allahu Akbar", lalu mengangkat 
kepalanya, melipat kakinya yang kiri dan duduk di atasnya, hingga 
setiap tulang kembali ke tempatnya). 


662 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Serupa dengannya terdapat dalam riwayat Isa dengan lafazh. 


'jjS jU tsjr'is L Z s 3 3 jj sS (Kemudian beliau takbir, 


lalu duduk tawarruk dan menegakkan kakinya yang lain kemudian 
takbir dan sujud). 


Hal ini berbeda dengan riwayat Abdul Hamid tentang sifat 
duduk. Adapun riwayat Abdul Hamid didukung oleh riwayat Fulaih 

yang dikutip oleh Ibnu Hibban dengan lafazh, jX&Ui 'jJZ ii> Ots 


4=0 JZ JjJ\\ jXaj JJSj tSjlJt (Dan apabila duduk di 


antara dua sujud, beliau membentangkan kakinya yang kiri lalu 
menghadapkan kaki kanan ke kiblat). Beliau menyebutkannya dengan 
ringkas seperti ini dalam kitabnya yang beijudul Ash-Shalat. Dalam 
riwayat Ibnu Ishaq terdapat keterangan yang menyelisihi kedua 

riwayat di atas, yaitu, 40 jj jjXsj 4 & ^JZ Jisi-U {Beliau tegak lurus 


di atas kedua tumitnya dan telapak kedua kakinya). Untuk itu, haras 
dipahami bahwa kejadian ini berlangsung lebih dari satu kali. Jika 
tidak demikian, maka riwayat Abdul Hamid lebih akurat. 


Ir&r 'iU {apabila duduk pada dua rakaat ) Yakni dua 
rakaat yang pertama untuk melakukan tahiyat. Dalam riwayat Fulaih 
disebutkan, 4=0 Jz j£aj JOij aJi^j [yZ* 

jLifj asXj { JZ 5l SiTj ( _ 5 ^l 4siTj JZ {Kemudian 

beliau duduk melipat kakinya yang kiri, lalu menghadapkan kaki 
kanan ke arah kiblat. Beliau meletakkan telapak tangannya yang 
kanan di atas lututnya yang kanan, dan telapak tangannya yang kiri di 
atas lututnya yang kiri seraya mengisyaratkan dengan jarinyd). 

Dalam riwayat Isa bin Abdullah disebutkan, iii JZ jJJ ^ 

o'JJZm ?li ^Q]l Ji Ot Sl'jt {Kemudian duduk setelah dua rakaat, 

hingga ketika beliau hendak bangkit untuk berdiri, beliau berdiri 
seraya bertakbir). 


Secara lahiriah hal ini menyalahi riwayat Abdul Hamid yang 
menyebutkan, 5!>CaSi ^V%li jZ US' did £3 j) '*! 


{Hingga ketika berdiri dari dua rakaat, beliau bertakbir dan 
mengangkat kedua tangannya sebagaimana bertakbir saat memulai 


FATHUL BAARI — 663 

kampungsunnah.org 



shalat). Namun keduanya mungkin dipadukan dengan mengatakan, 
bahwa keserupaan tersebut berhubungan dengan sifat takbir bukan 

tempatnya, sehingga makna lafazh til ( apabila berdiri ) yakni 
ketika memulai gerakan untuk berdiri. 


£)•■ ^ liij (dan apabila duduk pada rakaat 


terakhir... dan seterusnya) Dalam riwayat Abdul Hamid disebutkan, 
tils OjSo ^3 1 oa*_Jt cdlf ii] j»- (Hingga ketika pada saat sujud 

yang ada padanya salam). Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, ^ 
( J& iTjjsi Ji*3) Aiifj r/-' S*>Cfl3l OjSo {Sujudyang 


berada pada akhir shalat, beliau mengeluarkan kakinya yang kiri dan 
duduk tawarruk di atas bagian pantatnya yang kiri). Ibnu Ishaq 

menambahkan dalam riwayatnya, f5 {Kemudian salam). 


Sementara dalam riwayat Isa yang dikutip oleh Ath-Thahawi 
disebutkan, dUi *ypj 411 &S»jj *4** 


{Ketika salam, beliau salam ke arah kanannya (mengucapkan) 
"Assalaamu alaikum warahmatullah” dan ke arah kirinya sama 
seperti itu). Kemudian dalam riwayat Abu Ashim dari Abdul Hamid 

yang dikutip oleh Abu Daud dan selainnya disebutkan, dl*wa3i ist— 'jl^ 


Olf li£» cJXp —OjjjS'JJkJt {Mereka berkata -yakni para sahabat 


yang hadir saat itu- engkau telah benar, demikianlah beliau SAW 
shalat). 


Pada hadits ini terdapat hujjah yang sangat kuat bagi Imam 
Syafi’i serta mereka yang sependapat dengannya bahwa bentuk duduk 
pada tasyahud pertama berbeda dengan bentuk duduk pada tasyahud 
akhir. Berbeda dengan pendapat dalam madzhab Maliki dan Hanafi 
yang mengatakan bahwa keduanya sama. Hanya saja golongan Maliki 
mengatakan, “Posisi duduk pada keduanya adalah posisi tawarruk, 
yakni sama seperti bentuk duduk pada tasyahud akhir”. Sementara 
ulama lainnya berpendapat sebaliknya. 

Dikatakan sehubungan dengan hikmah perbedaan cara duduk 
tersebut, bahwa hal ini lebih menghindarkan kesamaran jumlah rakaat. 
Di samping itu, pada duduk tasyahud pertama masih akan dilanjutkan 
dengan rakaat berikutnya, berbeda dengan duduk tasyahud akhir. 


664 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Begitu pula bagi seorang yang masbuq (terlambat), apabila melihat 
posisi duduk akan mengetahui jumlah rakaat yang telah luput darinya. 

Para ulama madzhab Syafi’i menggunakan hadits ini sebagai 
dalil bahwa posisi duduk tasyahud pada shalat Subuh sama seperti 
tasyahud akhir pada shalat-shalat lainnya, berdasarkan keumuman 
sabda beliau SAW, u Pada rakaat terakhir'. Adapun Imam Ahmad 
mengemukakan pandangan yang berbeda-beda, namun yang masyhur 
dari beliau bahwa duduk tawarruk hanya dilakukan pada shalat-shalat 
yang ada dua tahiyat 

Pelaiaran vane dapat diambil 

Dalam hadits ini terdapat sejumlah faidah yang lain, di 
antaranya: 

1. Seseorang boleh menyifati dirinya sebagai orang yang paling 
mengetahui daripada orang lain, selama tidak menimbulkan rasa 
ujub (bangga diri), dan hal itu dimaksudkan untuk meyakinkan 
pendengar terhadap apa yang akan diajarkannya. 

2. Mengambil keutamaan dari ahli ilmu. 

3. Lafazh olf dapat digunakan dalam bentuk kata keija lampau 

(madhi ) dan dapat pula digunakan dalam bentuk kata keija 
sekarang dan yang akan datang ( mudhari ), berdasarkan 

perkataan Abu Humaid, ciT (aku dahulu adalah orang 

yang paling hafal di antara kalian), padahal maksudnya adalah 
kesinambungan sifat tersebut pada dirinya. Pemyataan ini 
disinyalir oleh Ibnu At-Tin. 

4. Bisa saja sebagian hukum yang diterima dari Nabi SAW 
tersembunyi bagi sejumlah sahabat, dan terkadang sebagian 
mereka mengingatnya kembali apabila hal itu disebutkan. 

Dalam tambahan yang saya isyaratkan pada jalur-jalur 
periwayatan hadits tersebut ada penjelasan tentang shalat secara 
global, dan hal itu sangat jelas bagi yang merenungkan dan 
memahaminya. 


FATHUL BAARI — 665 

kampungsunnah.org 




146. Orang yang Berpendapat Tasyahud Awal Tidak Wajib 
Karena Nabi SAW Berdiri Dari Dua Rakaat dan Tidak 

Kembali 


I | % |. os ✓ • o ✓ s 2 o 2 o s o ;31. os ^ s i. — *2 o ii. 

s-4* 2 -^’ ^ ^ <Jy yj* ca ‘M' d* 

✓ * / ✓ * ^ ✓ 


of 0 s } y — /Ox J 1 ✓ C| . t . s Os # * . y> • 0 ^ ✓ * I 0 '' •.•** ''' It*'' 

^ jl ^jA jffcj 4S**S>rJ AJul iA*P 0* jA 0 jA 

/ ^ y 

i)i jt* yii ^ Sir} tlr >i£. J IXf - >3 

^ t Jf*P 01 <^3- 

o!>CaJ! ^ 5 -^® 'M 4*-* 0 

✓ ✓ X 

- J 1 „ O ; y y ✓ x ^ x 

^ i -' i' > , f |«* 0 ^ ■'''''. + i." *■ » ' 0.0 X > . ^t. v> . /O / 

jvJ 0> J--3 ^Jvbt^J Jj3*c-w^ C^pJ\j>- jJ&j j-J ^>LJ! J 

<*• 

fcjLji 


829. Dari Az-Zuhri, dia berkata, “Abdurrahman bin Hurmuz, 
mantan budak Bani Abdul Muththalib, telah menceritakan kepadaku 
-suatu kali ia berkata, mantan budak Rabi’ah bin A1 Hants- bahwa 
Abdullah bin Buhainah berasal dari Azd Syanu'ah, sekutu bani Abdi 
Manaf dan termasuk sahabat Nabi SAW. Sesungguhnya Nabi SAW 
shalat Zhuhur mengimami mereka. Beliau berdiri dari dua rakaat 
pertama tanpa duduk, maka manusia berdiri bersamanya, hingga 
setelah selesai shalat dan manusia menunggu salamnya. Beliau takbir 
dalam keadaan duduk, beliau sujud dua kali sebelum salam, kemudian 
beliau salam.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab orang yang berpendapat tasyahud awal tidak wajib, 
karena Nabi SA W berdiri dari dua rakaat dan tidak kembali ). Ibnu A1 
Manayyar berkata, “Dalam judul ini disebutkan hukum sekaligus 
dalilnya, meski demikian tidak ada keputusan hukum secara pasti. 
Misalnya ia berkata, ‘Bab Tasyahud Awal Tidak Wajib’, karena dalil 
tersebut mengandung beberapa kemungkinan. Imam Bukhari telah 
mensinyalir keterangan yang bertentangan dengan ini pada bab 


666 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 





berikutnya, dimana ia menyebutkan judul bab tersebut sama seperti 
judul pada bab sesudahnya.” 

Kemudian pada lafazh hadits di bab berikut terdapat indikasi 
yang mewajibkan tasyahud avval, yaitu lafazh d&j (sementara 

seharusnya beliau duduk), namun ini juga memiliki beberapa 
kemungkinan. Pembicaraan mengenai tasyahud serta perintah untuk 
melakukannya akan dibahas kemudian. Adapun kesimpulan hadits bab 
adalah; apabila hukum tasyahud awal adalah wajib, tentu beliau SAW 
akan kembali untuk melakukannya ketika mereka bertasbih saat beliau 
berdiri, seperti yang akan dijelaskan pada pembicaraan tentang hadits 
pada bab ini dalam pembahasan sujud sahwi. Sehingga diketahui 
bahwa perkataan Ibnu A1 Manayyar dalam kitab Al Hasyiyah, 
“Apabila tasyahud awal hukumnya wajib niscaya mereka akan 
bertasbih mengingatkannya, dan mereka tidak segera menyetujui 
beliau SAW dalam meninggalkan tasyahud tersebut”, sungguh telah 
mengabaikan riwayat yang disebutkan bahwa mereka bertasbih 
mengingatkan beliau SAW. 

Ibnu Baththal berkata, “Dalil yang menunjukkan bahwa sujud 
sahwi tidak dilakukan untuk menggantikan perkara yang wajib, adalah 
apabila seseorang lupa melakukan takbiratul ihram maka tidak diganti 
dengan tasyahud, demikian pula halnya dengan tasyahud. Di samping 
itu bacaannya tidak dibaca dengan keras pada kondisi bagaimanapun, 
maka hukumnya tidak wajib, sama seperti doa iftitah.” 

Ulama yang lain beralasan dengan dasar persetujuan beliau 
SAW terhadap sikap para sahabat yang dengan sengaja meninggalkan 
tasyahud dan terus mengikuti beliau SAW, tapi pemyataan ini perlu 
diteliti. 

Di antara para ulama yang mewajibkan tasyahud adalah Al- 
Laits, Ishaq dan Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari 
beliau, dan ini pula yang menjadi pendapat Imam Syafi’i, serta salah 
satu pendapat yang dinukil dari madzhab Hanafi. 

Imam Ath-Thabari mengemukakan hujjah (alasan) wajibnya 
tasyahud, yaitu bahwa shalat pertama kali difardhukan dua rakaat, 
sementara hukum tasyahud tetap wajib. Ketika rakaat ditambah, maka 
tambahan tersebut tidak dapat menghilangkan kewajiban itu. 


FATHUL BAARI — 667 

kampungsunnah.org 



Pemyataan ini ditanggapi, bahwa tidak ada kepastian jika dua 
rakaat tambahan tersebut berada di akhir shalat, bahkan tidak tertutup 
kemungkinan jika dua rakaat tambahan itu bersama tasyahudnya 
adalah dua rakaat yang pertama dari shalat empat rakaat, sementara 
dua rakaat yang pokok ada di bagian akhir shalat. Hal ini didukung 
oleh kenyataan bahwa salam tetap dilakukan pada akhir shalat 
sebagaimana sebelumnya. Hujjah lain yang mereka katakan, bahwa 
orang yang dengan sengaja meninggalkan tasyahud awal maka 
shalatnya dianggap batal. Tapi argumentasi ini tidak dapat membantah 
pendapat yang tidak mewajibkannya, sebab mereka yang tidak 
mewajibkan sujud tasyahud mengatakan shalat tidak batal meski 
seseorang meninggalkannya dengan sengaja. 

* / | • e s x 

(beliau berdiri pada dua rakaat 

pertama tanpa duduk) Yakni tidak duduk untuk tasyahud. Ibnu Rasyid 
berkata, “Apabila kata ‘duduk’ disebutkan dalam hadits-hadits secara 
mutlak (tanpa batasan), maka yang dimaksud adalah duduk tasyahud. 
Dari sini tampaklah kesesuaian hadits dengan judul bab.” 


147. Tasyahud Pertama 


& A <d!l JjLj £ jk :Jli dJUU J> 4ii! 

✓ * * 

j>- T 015”” ills • 4J.P j 

■fi i. >> ' } Ox/ o / 


830. Dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, dia berkata, 
“Rasulullah SAW mengimami kami shalat Zhuhur, beliau berdiri 
sementara seharusnya beliau duduk. Ketika di akhir shalat, beliau 
sujud dua kali sedang beliau dalam keadaan duduk.” 


Keteranean Hadits : 

(Bab tasyahud pertama ) Yakni duduk tasyahud pertama, baik 
pada shalat yang tiga rakaat maupun empat rakaat. A! Karmani 
berkata, “Perbedaan antara judul bab ini dengan bab sebelumnya 


668 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




adalah; judul bab pertama bertujuan menjelaskan tidak wajibnya 
tasyahud awal, sedangkan judul bab kedua menjelaskan 
pensyariatannya, yakni masalah pensyariatan adalah lebih luas 
daripada hukum wajib dan sunah.” 


Masalah yang Perlu Diperhatikan 


Tidak ada perbedaan di antara ulama bahvva ucapan pada 
tasyahud awal sama dengan ucapan pada tasyahud akhir, kecuali apa 
yang diriwayatkan dari Az-Zuhri dari Salim, dia berkata, “Biasanya 
Ibnu Umar tidak mengucapkan ‘salam’ pada tasyahud pertama, dan 
beiiau menganggap hal itu menghapuskan shalatnya.” Az-Zuhri 

berkata, “Adapun aku tetap mengucapkan salam,” yakni ucapan, 


-jV &\ hj»yj pi v# ajQp 

Abdurrazzaq. 


, demikian diriwayatkan 


148. Tasyahud Akhir 


(J jS ¥ * pll Ijdi- 131 pi jlp Jli :Jl5 PL* jp. p 
pSu fSdj! Jjfcj J f&Jl :&3 jij P & 

jjs 4 JJ 1 01 p-L* 1 j aJi 's- <dll aJJI J*" °~1'* tO^i j 


o fi o* * 


f^tljl or&Jlj ai olSill : pP 13U 

ii p ip fpii Psp, ii £^33 Jpi pf 

^ pip i p jr pip apii ill pfii .pjpi 

.tfp .33 op iPJ if pi 13 in vj i v of jp 1 ^13 


831. Dari Syaqiq bin Salamah, dia mengatakan bahwa, Abdullah 
berkata, “Kami dahulu apabila shalat di belakang Nabi SAW, kami 
mengucapkan, ‘assalaamu ‘alaa jibril wa mikaa'iil, assalaamu ‘alaa 
fulaan wa fulaan (Salam atas Jibril dan Mika’il, salam atas fulan dan 


FATHUL BAARI — 669 

kampungsunnah.org 



Man)’.” Maka Rasululiah SAW menoleh kepada kami dan bersabda, 
“Sesungguhnya Allah adalah As-Salaam. Apahila salah seorang di 
antara kalian shalat, maka hendaklah ia mengucapkan, ‘ At- 
tahiyyaatu littaah wash-shalawaatu wath-thayyibaat, assalaamu 
‘alaika ayyuhannabiyyu warahmatullahi wa barakaatuh, Assalaamu 
‘alainaa wa ( alaa ‘ibcuidillaahish-shaalihiin (segala penghormatan 
untuk Allah, shalat dan kebaikan. Salam atasmu wahai Nabi dan 
rahmat Allah serta berkah-Nya, salam kepada kami dan kepada 
hamba-hamba Allah yang shalih)’ karena sesungguhnya apabila 
kalian mengucapkan yang demikian, niscaya telah mencakup semua 
hamba Allah yang shalih di langit dan di bumi. Asyhadu anlaa ilaaha 
illallaah, wa asyhadu anna muhammadan ‘ahduhu wa rasuuluhu ’ 
(aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang sesungguhnya selain 
Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan- 
Nya).” 


Keterangan Hadits : 


(Bab tasyahud akhir) yakni duduk yang terakhir. Ibnu Rasyid 
berkata, “Pada hadits yang disebutkan tidak ditemukan keterangan 
yang menetapkan kapan perkataan itu diucapkan, akan tetapi yang 

demikian itu dapat diambil dari lafazh Jilii > tits ( apabila 


salah seorang di antara kalian shalat, maka hendaklah ia 
mengucapkan...), karena makna lahiriah lafazh, iij ( apabila 

shalat), yakni telah menyempumakan shalat. Tetapi lafazh ini tidak 
dapat dipahami sebagaimana makna sesungguhnya, sebab tasyahud 
tidak dilakukan setelah salam. Apabila kalimat ini haras dipahami 
dalam makna majaz, maka memahaminya dalam arti bagian akhir 
shalat lebih tepat, karena ia lebih dekat kepada makna sesungguhnya. 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, pemyataan tadi didasarkan pada 
pendapat jumhur ulama bahwa salam merapakan bagian dari shalat, 
bukan sekedar untuk mengeluarkan dari shalat itu sendiri, Adapun 
pendapat yang lebih sesuai dengan sikap Imam Bukhari, bahwasanya 
beliau mengisyaratkan akan hal itu kepada apa yang disebutkan pada 
sebagian jalur hadits di atas, yaitu menentukan tempat dimana kalimat 
tadi diucapkan, seperti yang akan dijelaskan. 


670 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




£&? iii (k (dahulu apabila kami shalat ) Dalam riwayat Yahya 


disebutkan, o!>Caii ^3 jJLtj aIp ^ii kj ds" lil df {Kami dahulu 


apabila bersama Nabi SA W dalam shalat). Sementara dalam riwayat 
Abu Daud dari Musaddad -guru Imam Bukhari dalam riwayat ini - 

dikatakan, \ZJ* 'ij {Apabila kami duduk). Serupa dengannya 


diriwayatkan oleh A1 Ismaili dari Muhammad bin Khallad, dari 
Yahya. Abu Daud meriwayatkan dari Ali bin Mushir, serta Ishaq 
dalam Musnad-nya dari Isa bin Yunus, keduanya dari A1 A’masy, 
sama seperti di atas. 


v / * £ 

j:> jp f^cji :tui {kami mengucapkan, “Salam atas 
Jibril...'”). Riwayat ini disebutkan seeara ringkas, kata yang diringkas 
tercantum dalam riwayat Yahya, yakni iai Uli {kami 

mengucapkan, ",salam kepada Allah dari hamba-hamba-Nya’’). 
Demikian pula yang tercantum dalam riwayat Imam Bukhari dari 
Yahya. 

Abu Daud meriwayatkan dari Musaddad (guru Imam Bukhari 
dalam riwayat ini) dengan lafazh, oCp J-3 {dari arah hamba-hamba- 


Nya). Begitu pula yang tercantum dalam riwayat Imam Bukhari dalam 
pembahasan tentang Al Isti'dzan (permohonan izin) melalui jalur 
Hafsh bin Ghiyats dari A1 A’masy di sebagian besar riwayat. Melalui 

lafazh tambahan ini diketahui letak sabda beliau SAW, 2i\ 0] 


{Sesungguhnya Allah, Dialah As-Salaam). Sementara lafaznya dalam 
riwayat Yahya, ja ill 0^ till ijJjaf S? {Janganlah 


kalian mengucapkan “As-Salaamu alallah (salam atas Allah)”, 
karena sesungguhnya Allah adalah As-Salaam). 


pyij {salam atas fulan dan fulan). Tersebut dalam 

riwayat Abdullah bin Numair dari A1 A’masy yang dikutip oleh Ibnu 
Majah bahwa yang mereka maksudkan adalah malaikat. Lalu dalam 

riwayat A1 Ismaili dari riwayat Ali bin Mushir disebutkan, SxiVuJl juli 


(kami pun menyebut beberapa malaikat). Riwayat serupa dinukil oleh 
As-Sarraj dari Muhammad bin Fudhail, dari A1 A’masy dengan 


FATHUL BAARI — 671 

kampungsunnah.org 



lafazh, 4iil t&> U aSJ^Ji &*& {Kami menyebut di antara malaikat 
yang dikehendaki Allah). 

/ o / 

{menoleh) Secara lahiriah, beliau SAW berbicara dengan 


mereka mengenai hal itu pada saat shalat. Serupa dengannya 
disebutkan dalarn riwayat Hushain dari Abu Wa'il yang dikutip oleh 
Imam Bukhari. Sementara pada bagian akhir kitab shalat disebutkan, 


Ijiji :Jli5 dXk &s {Nabi SAWmendengamya, maka 


beliau bersabda, "Ucapkanlah oleh kalian... ”) dan seterusnya. 


Akan tetapi Hafsh bin Ghiyats menjelaskan dalam riwayatnya 
bahwa saat beliau SAW berbicara dengan mereka tentang itu adalah 

setelah selesai shalat, adapun lafazhnya, Ads <d' Qi 

* + 

* Os 9 

Wry. a* JJt (Ketika Nabi SAW selesai shalat, beliau 

menghadap kepada kami dengan wajahnya ..Dalam riwayat Isa bin 
Yunus dikatakan, JvS foCah Uyd\ uJli {Ketika selesai shalat, beliau 
bersabda...). 

ji 4JJi OJ {sesungguhnya Allah, Dialah As-Salaam) A1 

Baidhawi berkata secara ringkas, “Beliau SAW mengingkari salam 
kepada Allah seraya menjelaskan bahwa yang demikian itu menyalahi 
apa yang semestinya diucapkan, karena sesungguhnya setiap salam 
dan rahmat itu untuk-Nya dan berasal dari-Nya, Dialah yang memiliki 
dan memberikannya.” 


At-Turabisyti berkata, “Alasan larangan memberi salam kepada 
Allah SWT adalah karena Dia merupakan tempat memohon segala 
permintaan, lalu bagaimana dimohonkan keselamatan untuk-Nya 
sementara Dia adalah tempat memohon dalam segala keadaan.” 

A1 Khaththabi berkata, “Maksudnya Allah SWT adalah pemilik 
salam (keselamatan), maka janganlah kalian mengueapkan salam 
kepada Allah, karena salam itu dimulai dari-Nya dan akan kembali 
kepada-Nya. Adapun alasan penisbatan kata ‘salam’ kepada Allah 
adalah karena Dia pemilik salam (keselamatan) dari segala 
kekurangan. Akan tetapi ada pula kemungkinan alasannya 
dikembalikan kepada hamba atas keselamatan yang dimintanya dari 
kebinasaan.” Sementara An-Nawawi berkata, “Maknanya, 


672 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



sesungguhnya salam adalah salah satu daripada nama-nama Allah 
SWT, dimana artinya adalah Yang selamat dari kekurangan.” 


Ibnu A1 Anbari berkata, “Beliau SAW memerintahkan mereka 
untuk mengarahkan salam (keselamatan) tersebut kepada makhluk, 
karena merekalah yang membutuhkan keselamatan, sementara Allah 
SWT tidak membutuhkannya”. 


Ji3i t J^e> 'its (apabila salah seorang di antara kalian 


shalat, maka hendaklah mengucapkan). Hafsh menjelaskan dalam 
riwayatnya tentang tempat mengucapkan kalimat ini, adapun 
lafazhnya, 5*>CaJl \s\i {Apabila salah seorang di antara 

kalian duduk dalam shalat). Sementara dalam riwayat Hushain 
disebutkan, SyLoSi i ail lit {Apabila salah seorang di antara 

kamu duduk saat shalat). Adapun dalam riwayat An-Nasa'i melalui 
jalur Abu A1 Ahwash dari Abdullah disebutkan, Jjil U ts ft ^ bf 


■" " / l 

S S' .. 

Ijl jil {Dahulunya kami tidak tahu apa yang kami ucapkan pada setiap 


dua rakaat, dan sesungguhnya Muhammad mengajarkan pembuka- 
pembuka kebaikan serta penutup-penutupnya. Beliau bersabda, 
“Apabila salah seorang di antara kalian duduk di setiap dua rakaat, 
maka ucapkanlah .. 


An-Nasa'i meriwayatkan pula melalui jalur A1 Aswad dari 

ons S Ss 

Abdullah, 'yljii {maka katakanlah setiap kali duduk). 

* e s 9 , 

Adapun riwayat Khuzaimah dari A1 Aswad dari Abdullah, Jj-’j 
lAjf-T SyCaJi hM) ji :4^l jJiij alic- ill iJ Ls ill {Rasulullah SAW 

mengajariku tasyahud pada pertengahan shalat dan di akhirnya). 
Lalu Ath-Thahawi memberi tambahan di bagian awalnya melalui jalur 

^ 9 \ 9 x OS'* O O J 

ini, XdS" ddj&j <&! IzjJbf-lj {Aku 

menerima tasyahud dari mulut Rasulullah SAW dan beliau 
mengajariku satu kalimat-satu kalimat). 

Kemudian Imam Bukhari mengutip dalam pernbahasan tentang 
Al Istidzan (meminta izin) melalui jalur Abu Ma’mar dari Ibnu 
Mas’ud, US' ^iS" J&j ^ *>s' J& 9 is' 


FATHUL BAARI — 673 

kampungsunnah.org 



pTy&l J? (Rasulullah SAW mengajariku tasyahud sementara 

telapak tanganku di antara kedua telapak tangannya, sebagaimana 
beliau mengajari surah dalam Al Qur'an). 

o t o s 

Lafazh ( hendaklah ia mengucapkan ) dijadikan dalil 

wajibnya mengucapkan tasyahud, berbeda dengan mereka yang tidak 
mewajibkannya seperti Imam Malik. Sebagian ulama madzhab Maliki 
menjawab argumentasi tadi, bahwasanya membaca tasbih pada saat 
ruku’ dan sujud hukumnya sunah, padahal ia telah diperintahkan 

seperti dalam sabda beliau SAW ketika turun ayat ^*5' 

(Bertasbihlah dengan nama Tuhanmu Yang Maha Agung), dimana 
beliau bersabda, ^ &>£«■' ( Jadikanlah ia pada ruku-ruku 

kalian) (Al Hadits), demikian halnya dengan tasyahud. 


Al Karmani menanggapi jawaban ini dengan mengatakan bahwa 
makna hakiki yang diindikasikan oleh suatu perintah adalah wajib 
hukumnya, maka mesti dipahami demikian kecuali terdapat indikasi 
bahwa yang dimaksud bukanlah makna yang hakiki. Kalau bukan 
karena adanya ijma’ tentang tidak wajibnya tasbih saat ruku’ dan 
sujud, niscaya kita akan memahami bahwa perintah untuk 
mengucapkan tasbih pada keduanya juga wajib hukumnya. Namun 
klaim adanya ijma’ mengenai hal itu perlu dicermati, karena Imam 
Ahmad mewajibkan tasbih pada ruku’ dan sujud serta mewajibkan 
pula tasyahud pertama. Dalam hal ini riwayat Abu Al Ahwash 
terdahulu serta riwayat lainnya memperkuat pendapat beliau. Dalam 
riwayat Ibnu Mas’ud disebutkan keterangan tegas yang menyatakan 
bahwa tasyahud adalah fardhu. Keterangan ini terdapat dalam riwayat 
Ad-Daruquthni dan selainnya dengan sanad shahih melalui jalur 


Alqamah dari Ibnu Mas’ud, ^ cP ^ ^ “ 


(Dahulunya kami tidak tahu apa yang mesti karni ucapkan, sebelum di 
fardhukan tasyahud kepada kami). 


1 (segala penghormatan) Maknanya adalah kesejahteraan, 

kekekalan, keagungan, keselamatan dari penyakit dan kekurangan, 
atau raja. 

Abu Sa’id Adh-Dharir berkata, “lafazh ‘tahiyat’ bukanlah raja 
itu sendiri, akan tetapi ia adalah kalimat penghormatan terhadap raja”. 


674 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Ibnu Qutaibah berkata, “Sesungguhnya yang diberi penghormatan 
hanyalah raja tertentu, dan bagi setiap raja ada ‘tahiyat’ 
(penghormatan) tersendiri. Oleh sebab itu, dalam lafazh tasyahud 
diungkapkan dengan bentuk jamak (plural), Maka maknanya adalah, 
segala tahiyat (penghormatan) yang biasa mereka haturkan kepada 
para raja, semuanya adalah milik Allah SWT.” 

A1 Khaththabi dan A1 Baghawi berkata, “Tidak ada pada tahiyat 
mereka sesuatu yang pantas dijadikan sebagai pujian kepada Allah. 
Oleh karena itu, lafazh-lafazhnya tidak dijelaskan, lalu digunakan di 
antaranya makna pengagungan.” Beliau bersabda, “ Ucapkanlah 'at- 
tahiyaatu lillah”, yakni segala jenis keagungan adalah bagi Allah." 
Sementara A1 Muhib Ath-Thabari berkata, “Ada kemungkinan lafazh 
tahiyat mencakup semua makna yang tersebut di atas, namun apabila 
di sini diartikan ‘salaam’ (keselamatan) maka lebih serasi.” 

( shalat-shalat ) Dikatakan bahwa maksudnya adalah 

shalat lima waktu, atau apa-apa yang lebih luas daripada itu yang 
piencakup fardhu dan sunah di setiap syariat. Pendapat lain 
mengatakan bahwa yang dimaksud adalah seluruh ibadah, doa-doa, 
atau rahmat. Sebagian lagi mengatakan, maksud “tahiyat” adalah 
ibadah-ibadah yang bersifat qauliyah (perkataan) dan “shalawaat” 
adalah ibadah-ibadah yang bersifat fi’liyah (perbuatan), sedangkan 
“thayyibaat” adalah sedekah dalam bentuk harta. 

oUlkJtj ( kebaikan-kebaikan ) Yakni segala perkataan yang baik 

serta pantas untuk dijadikan pujian kepada Allah SWT, bukan sesuatu 
yang tidak sesuai dengan sifat-sifat-Nya di antara penghormatan yang 
biasa dihaturkan kepada para raja. Pendapat lain mengatakan bahwa 
“tahiyaat” adalah dzikir kepada Allah. Sebagian lagi mengatakan, 
“tahiyat” adalah perkataan-perkataan yang baik seperti doa dan pujian. 
Lalu sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud adalah amal-amal 
shalih, dan ini lebih luas cakupannya. 

Ibnu Daqiq A1 Id berkata, “Apabila ‘tahiyat’ diartikan ‘salam’ 
maka maknanya adalah; segala penghormatan untuk mengagungkan 
para raja senantiasa dihaturkan kepada Allah SWT. Sedangkan bila 
diartikan ‘kekal’, maka tidak diragukan lagi bahwa ini khusus bagi 
Allah SAW. Demikian pula halnya jika diartikan raja yang hakiki 
serta keagungan yang sempuma. Apabila ‘shalat’ diartikan shalat yang 
kita kenal atau jenis dari shalat itu, maka maknanya adalah; shalat- 

FATHUL BAARI — 675 

kampungsunnah.org 



shalat itu wajib ditujukan kepada Allah SWT, tidak boleh diarahkan 
kepada selain-Nya. Sedangkan apabila diartikan ‘rahmat’ maka makna 
lafazh ‘bagi Allah’ adalah yang mengaruniakannya, sebab rahmat 
yang sempuma hanya milik Allah dan diberikan kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya. Namun apabila kata tersebut diartikan ‘doa’ maka 
konteksnya cukup jelas. Adapun lafazh ‘thayyibaat’ ditafsirkan 
dengan beberapa pendapat. Namun barangkali jika ditafsirkan dengan 
makna yang luas itu akan lebih tepat, sehingga mencakup perbuatan, 
perkataan dan sifat; dan yang baik di antaranya adalah yang sempuma 
dan tidak ada kekurangan.” 

i 

A1 Qurthubi mengatakan bahwa lafazh ( bagi Allah) 

mengingatkan akan keikhlasan dalam beribadah, yakni yang demikian 
tidak dilakukan kecuali untuk Allah. Ada pula kemungkinan yang 
dimaksud adalah pengakuan bahwa raja diraja serta segala yang 
disebutkan itu pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. 

(salam atasmu wahai Nabi). An-Nawawi 

mengatakan, bahwa “Salam” di tempat ini dan yang sesudahnya boleh 
dibaca “As-Salaam” dan boleh pula di baca “Salam”, namun yang 
lebih utama adalah dibaca “As-Salaam”, karena demikian yang 
terdapat dalam riwayat Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ditemukan pada salah satu pun 
di antara jalur-jalur periwayatan hadits Ibnu Mas’ud suatu nukilan 
bahwa lafazh tersebut dibaca “Salam”. Hanya saja perbedaan yang 
terjadi terdapat dalam hadits Ibnu Abbas merupakan riwayat tunggal 
Imam Muslim (yakni tidak tumt dinukil oleh Imam Bukhari- penerj.). 

Ath-Thaibi mengatakan bahwa, makna vLOp (keselamatan 

untukmu ), yakni salam yang ditujukan kepada para rasul dan para nabi 
semuanya untukmu wahai Nabi SAW. Demikian pula salam yang 
dikenal oleh setiap orang dan salam yang diucapkan oleh siapapun, 
baik ditujukan kepadamu maupun kepadaku. Ada pula kemungkinan 
yang dimaksud dengan “Salam” di sini, adalah salam yang disebutkan 

dalam finnan-Nya dalam surah An-Naml ayat 59 yag berbunyi, 

jkdi eaCp (.Dan salam atas hamba-hamba-Nya yang 

terpilih). 


676 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



A1 Baidhawi mengatakan bahwa beliau SAW mengajari mereka 
agar menyebut Nabi SAW semata, karena kemuliaannya serta 
kelebihan haknya atas mereka. Kemudian mereka diajari agar 
mengkhususkan salam terlebih dahulu kepada diri mereka sendiri, 
karena perhatian terhadapnya harus lebih besar. Kemudian mereka 
diperintahkan untuk memperluas salam kepada orang-orang yang 
shalih, sebagai pemberitahuan darinya bahwa doa untuk orang-orang 
mukmin harus mencakup mereka seluruhnya. 

At-Turabisyti mengatakan bahwa “Salam” bermakna salaamah 
(selamat), dan ia merupakan salah satu dari nama Allah, yang berarti 
selamat dari segala cacat, penyakit, kekurangan dan kerusakan. 

Adapun makna perkataan dJQ* ^MlJi {salam untukmu), yakni doa. 

Artinya, engkau selamat dari hal-hal yang tidak disukai. Dikatakan 
pula maknanya adalah; nama “As-Salaam’ adalah untukmu, seakan ia 
diberkati dengan nama Allah Ta ’ala. 

Apabila dikatakan, bagaimana lafazh ini disyariatkan sementara 
ia merupakan pembicaraan dengan manusia, dan hal ini dilarang untuk 
dilakukan dalam shalat? 

Jawabannya, sesungguhnya hal itu khusus bagi Nabi SAW. 
Apabila dikatakan apa hikmah berpindahnya konteks pembicaraan 

dari orang ketiga kepada orang kedua pada lafazh 

(atasmu wahai Nabi), padahal lafazh untuk orang ketiga adalah yang 

sesuai dengan konteks kalimat, seperti dikatakan, ^CJi 

{salam atas Nabi). Dengan demikian, teijadi perpindahan dari 
“tahiyat” (penghormatan) terhadap Allah kepada tahiyat terhadap 
Nabi, lalu terhadap diri sendiri kemudian terhadap orang-orang shalih. 

Persoalan ini dijawab oleh Ath-Thaibi yang kesimpulannya, 
“Kita mengikuti lafazh Rasulullah SAW sebagaimana yang 
diajarkannya kepada para sahabat. Ada pula kemungkinan dijawab 
menurut metode golongan ma’rifat, yaitu, ‘Sesungguhnya orang-orang 
shalat ketika membuka pintu gaib dengan tahiyat (penghormataft), 
maka diizinkan kepada mereka untuk memasuki daerah Dzat yang 
hidup dan tidak pemah mati, lalu mereka pun bahagia dengan sebab 
munajat kepada-Nya. Maka, diingatkan kepada mereka bahwa yang 
demikian itu tercapai atas perantaraan Nabi pembawa rahmat serta 
keberkahannya dan sikap mengikutinya Lalu mereka berpaling, 


FATHUL BAARI — 677 

kampungsunnah.org 



temyata sang kekasih berada di daerah sang kekasih, dan spontan 


mereka mengucapkan «5si *-3' ( salam, 

* " / 


rahmat Allah dan berkah-Nya atasmu, wahai Nabif .” Demikian 
perkataan Ath-Thaibi. 


Dalam sebagian jalur periwayatan hadits Ibnu Mas’ud, telah 
disebutkan keterangan yang menunjukkan adanya perbedaan antara 
tahiyat (penghormatan) yang diucapkan pada zaman Nabi SAW dan 
sesudahnya, yang man a pada zaman Nabi SAW menggunakan lafazh 

untuk orang kedua (^3' ^ sedangkan pada masa 

sesudahnya menggunakan lafazh untuk orang ketiga (^3' 

Keterangan ini membatalkan semua kemungkinan yang telah 
dikemukakan. Pada pembahasan tentang Al Isti'dzan dalam Shahih 
Bukhari melalui jalur Abu Ma’mar, dan Ibnu Mas’ud, setelah 

menuturkan hadits tentang tasyahud, dia berkata, dJi 'JZ jij 

^31 J* y# 'Jtf (Sementara beliau SA W masih berada di 

antara kami, dan setelah beliau wafat maka kami mengucapkan as- 
salaamu yakni ‘alannabiy [salam, yakni atas Nabi]). Lalu riwayat ini 
dinukil oleh Abu Awanah dalam Shahih- nya, As-Sarraj, Al Jauzaqi, 
Abu Nu’aim Al Ashbahani, dan Al Baihaqi melalui berbagai jalur 
hingga Abu Nu’aim (guru Imam Bukhari dalam hadits ini) dengan 

lafazh, UU ( Ketika beliau telah wafat, maka 

kami mengucapkan ‘‘As-Salaamu alannabiy”'’) tanpa mencantumkan 
lafazh “yakni”. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin 
Abi Syaibah dari Abu Nu’aim. 


As-Subki berkata dalam kitab Syarh Al Minhaj, setelah 
menyebutkan riwayat yang hanya dinukil dari Abu Awanah, “Apabila 
hal ini benar-benar dinukil dari para sahabat, maka mengucapkan 

setelah beliau wafat adalah tidak wajib, bahkan hendaknya 

dikatakan 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal itu telah terbukti kebenarannya, 
dan saya telah menemukan riwayat pendukung yang cukup akurat. 
Riwayat yang dimaksud adalah; Abdurrazzaq berkata, Ibnu Juraij 
telah mengabarkan kepada kami Atha', telah mengabarkan kepadaku 
bahwa para sahabat biasa mengucapkan saat Nabi SAW masih hidup 


678 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



1*5 dti* fscjl. Tetapi ketika beliau telah wafat, mereka 
mengucapkan ^-3' Sanad riwayat ini shahih. 


Adapun riwayat yang dinukil oleh Sa’id bin Manshur melalui 
jalur Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas’ud dari bapaknya bahwa 
Nabi SAW mengajari mereka tasyahud, lalu beliau menyebutkannya. 



(Hanya saja kami mengucapkan “As-Salaamu alaika ayyuhannabiy” 
ketika beliau SAW hidup). Ibnu Mas’ud menjawab, “Demikianlah 
yang diajarkan oleh beliau SAW kepada kami dan seperti itu pula 
yang kami ketahui.” Secara lahiriah Ibnu Abbas mengucapkannya 
sebagai suatu bahan pertimbangan, sementara Ibnu Mas’ud tidak 
menerimanya. Akan tetapi riwayat Abu Ma’mar jauh lebih akurat, 
sebab Abu Ubaidah tidak mendengar langsung dari bapaknya. Di 
samping itu, sanadnya lemah. 


Jika dikatakan mengapa dalam kalimat “tahiyat” tidak 
menggunakan sifat kerasulan tapi menggunakan sifat kenabian, 
padahal sifat kerasulan jauh lebih umum ditinjau dari hak manusia? 
Sebagian ulama menjawab bahwa hikmahnya adalah untuk 
mengumpulkan bagi beliau SAW dua sifat, karena pada akhir 
tasyahud disebutkan sifat kerasulan, meski pada dasamya seorang 
Rasul dari jenis manusia adalah sebagai nabi, akan tetapi 
menyebutkan keduanya secara transparan jauh lebih berkesan. Lalu 
dikatakan, hikmah disebutkannya sifat kenabian lebih dulu, karena 
demikian yang terdapat dalam kenyataan, dimana Allah SWT 

menurunkan firman-Nya dalam surah A1 ‘ Alaq ayat 1, £Jl»j \'j,\ 


(Bacalah dengan nama Tuhanmu ) sebelum menurunkan firman-Nya 
dalam surah A1 Muddatstsir ayat 22 yang berbunyi, jJuu 1^.1 U 


(Wahai orang-orang yang berselimut, berdirilah dan beri 
peringatan). Wallahu a’lam. 


aVLJ' (salarn atas kami ) Hal ini dijadikan dalil disukainya 

memulai untuk diri sendiri dalam berdoa. Imam Tirmidzi 
meriwayatkan -seraya mm-shah i/z-kannya- dari hadits Ubay bin 
Ka’ab bahwa Rasulullah SAW apabila mengingat seseorang maka 
beliau mendoakannya dengan memulai untuk dirinya sendiri. Begitu 


FATHUL BAARI — 679 

kampungsunnah.org 



juga perkataan Nuh dan Ibrahim AS seperti yang terdapat dalam A1 
Qur'an. 

jssdCaii dJi yCs- ( hamba-hamha Allah yang shalih ) Perkataan 

yang masyhur mengenai tafsiran kata “shalih” adalah orang yang 
menunaikan apa-apa yang menjadi kewajibannya, baik berhubungan 
dengan hak-hak Allah maupun hak-hak para hamba-Nya. Tingkatan 
orang yang shalih itu berbeda-beda. At-Tirmidzi dan A1 Hakim 
berkata, “Barangsiapa yang ingin mendapatkan salam yang diucapkan 
oleh makhluk saat shalat, maka hendaklah ia menjadi seorang hamba 
yang shalih, sebab bila tidak demikian ia tidak mendapatkan 
keutamaan yang agung tersebut.” Sementara A1 Fakihani berkata, 
“Sepantasnya bagi orang yang shalat menghadirkan dalam pikirannya 
-pada saat mengucapkan kalimat ini- seluruh nabi, malaikat dan 
orang-orang mukmin.” Yakni, agar teijadi kesesuaian lafazh dengan 
tujuan. 

la) (karena sesungguhnya apabila kamu mengucap- 
kannya ) Yakni kalimat 41) aCp ( dan kepada hamba- 

hamba Allah yang shalih). Ini adalah kalimat yang disisipkan antara 
lafazh “ shaalihiin ” dengan lafazh “ asyhadu ...” dan seterusnya. hanya 
saja kalimat ini didahulukan untuk memberi perhatian yang lebih 
besar kepadanya, karena beliau telah mengingkari perbuatan mereka 
yang menyebut-nyebut para malaikat satu persatu, dimana perbuatan 
ini tidak memungkinkan bagi mereka untuk mengucapkan salam 
terhadap seluruh malaikat. Maka, beliau SAW mengajari mereka suatu 
lafazh yang mencakup seluruh malaikat serta para nabi, rasul, orang- 
orang shiddiq maupun selain mereka. Ini merupakan jawami ’ al kalim 
(kata-kata singkat namun penuh makna) yang diberikan kepada Nabi 

SAW. Inilah isyarat perkataan Ibnu Mas’ud, 01 

(,Sesungguhnya Muhammad mengajarkan pembuka-pembuka 

kebaikan dan penutup-penutupnya ) seperti terdahulu. Lalu dalam 
sebagian jalur periwayatannya disebutkan lafazh tasyahud secara 
berurutan, seraya mengakhirkan kalimat di atas. Hal itu berasal dari 
sikap perawi, sebagaimana akan disebutkan di bagian akhir penjelasan 
tentang shalat. 


680 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



j-UuJi (di langit dan di bumi ) Dalam riwayat Musaddad 

dari Yahya disebutkan, j jl (atau yang berada di 

antara langit dan bumi). Keraguan tersebut berasal dari Musaddad, 
karena para perawi yang lain telah menukil pula hadits tersebut dari 

Yahya dengan lafazh, j j-CUi JaI (penghuni langit dan bumi), 
yang diriwayatkan A1 Ismaili dan selainnya. 


4 L 1 Si! iS\ Si i)\ ig-if (aku 


bersaksi bahwa tidak ada sembahan 


yang sebenarnya selain Allah) Ibnu Abi Syaibah memberi tambahan 
dalam riwayatnya dari Abu Ubaidah, dari bapaknya, ’d Si 

(semata, tidak ada sekutu bagi-Nya), tapi sanad riwayat ini lemah. 
Akan tetapi tambahan ini tercantum dalam hadits Abu Musa yang 
dikutip oleh Imam Muslim, serta dalam hadits Aisyah yang dinukil 
melalui jalur mauquf dalam kitab Al Muwaththa'. Demikian juga 
terdapat dalam hadits Ibnu Umar yang dikutip oleh Ad-Daruquthni, 
hanya saja sanadnya lemah. Abu Daud menwayatkan melalui jalur 

lain yang shahih dari Ibnu Umar tentang tasyahud; dii ill * 5 ! Ot 

Ibnu Umar berkata, “Aku tambahkan padanya ’ddXifi'i eaJ-j.” Secara 
lahiriah riwayat ini mauquf. 


’d ijiijj lIuAi oi (dan aku bersaksi bahwa Muhammad 


adalah hamba dan utusan-Nya) Tidak ada perbedaan pada jalur-jalur 
periwayatan hadits dari Ibnu Mas’ud tentang lafazh ini, demikian juga 
dalam hadits Abu Musa dan Ibnu Umar serta Aisyah. Begitu juga 
dalam riwayat Jabir serta Ibnu Az-Zubair yang dikutip oleh Ath- 
Thahawi dan selainnya. 


Abdurrazzaq meriwayatkan dari Atha', dia berkata, ,^Ji 
dip JU3 iOXS>j dl-U ^0 Oi Jl3 did ddj dip isl 

dijLijj ixf :Ji . Yjlij ofs\ Of J3 Ijl £■ cJS" Jil ;^y£d)j ( Ketika 


Nabi SAW sedang mengajari tasyahud, tiba-tiba seorang laki-laki 
berkata, “Asyhadu anna muhanimadan rasuuluhu wa ( abduhu (aku 
bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul dan hamba-Nya). ” Maka 
beliau SAW bersabda, “Aku telah menjadi seorang hamba sebelum 
menjadi seorang Rasul, katakanlah, ‘abduhu warasuuluhu (hamba 


FATHUL BAARI — 681 

kampungsunnah.org 



dan utusan-Nya) para perawi hadits ini shahih, hanya saja jalumya 
mursal (tidak menyebut perawi yang menerima dari Nabi SAW). 


Lalu dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam 
Muslim dan para penulis kitab Sunan, Jjlj iluki of (dan aku 

bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah ). Di antara perawi ada 
yang tidak menyebutkan lafazh {aku bersaksi). Ibnu Majah 


meriwayatkannya pula, sama seperti lafazh Ibnu Mas’ud. At-Tirmidzi 
berkata, “Hadits Ibnu Mas’ud telah diriwayatkan melalui beberapa 
jalur, dan ia merupakan hadits paling shahih sehubungan dengan 
masalah tasyahud, serta menjadi patokan dalam beramal menurut 
kebanyakan ulama di kalangan sahabat serta generasi sesudah 
mereka.” Beliau juga mengatakan, bahwa Imam Syafi’i berpendapat 
sebagaimana kandungan hadits Ibnu Abbas dalam hal tasyahud. 
Ketika A1 Bazzar ditanya tentang hadits paling shahih mengenai 
tasyahud, beliau berkata, “Menurut pendapatku adalah hadits Ibnu 
Mas’ud.” Beliau meriwayatkan dari dua puluh jalur lebih, seraya 
menyebutkan lafazh sebagian besar daripada jalur-jalur tersebut. Lalu 
beliau berkata, “Aku tidak mengetahui hadits mengenai tasyahud yang 
lebih akurat, lebih shahih sanadnya serta lebih masyhur daripada 
hadits ini.” 


Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai hal itu. 
Di antara mereka yang menyebutkannya dengan tegas adalah A1 
Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah. Termasuk faktor yang 
mengunggulkannya adalah, hadits ini disepakati berbeda dengan 
hadits lainnya. Para perawi hadits yang dimaksud (dari Ibnu Mas’ud) 
adalah perawi-perawi tsiqah (terpercaya), mereka tidak berbeda dalam 
lafazh-lafazhnya; berbeda dengan hadits lain tentang tasyahud. Di 
samping itu, hadits ini diterima langsung oleh Ibnu Mas’ud dari Nabi 
SAW dalam bentuk pengajaran. Ath-Thahawi meriwayatkan melalui 

jalur A1 Aswad bin Yazid dari Ibnu Mas’ud, dia berkata, -4~^ 1 

fedS" a*!? fefefej feds- 4il <0)1 Jj-fj ^9 jf (.Aku menerima 

tasyahud langsung dari mulut Rasulullah SA W, dan beliau 
mendiktekan kepadaku satu kata-satu kata). 


Dalam riwayat Abu Ma’mar dari Ibnu Mas’ud telah disebutkan, 


fej£ 'Jd phfej feld <5)1 <5)1 Jjltj {Rasulullah SAW 


682 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



mengojariku tasyahud, sementara telapak tanganku berada di antara 
kedua telapak tangannya). Ibnu Abi Syaibah dan selainnya mengutip 
riwayat dari Jami’ bin Abu Rasyid, dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas’ud, 


dia berkata, j* US' Ulp At ,J~p At 


JIC 


OT^aJl (Biasanya Rasulullah SAW mengajari kami tasyahud, 


sebagaimana mengajari kami surah dalam Al Qur'an). Lafazh serupa 
diriwayatkan pula oleh Abu Sa’id Al Khudri seperti dikutip oleh Ath- 
Thahawi. Akan tetapi lafazh terakhir ini telah disebutkan yang serupa 
dengannya dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam 
Muslim, yang sekaligus mendukung riwayat yang mencantumkan 
huruf waw di antara lafazh “shalawaat” dan “tbayyibaat” 
(oUkiij oijilaii). Konsekuensinya kedua lafazh tadi memiliki 

perbedaan, dan lafazh “thayyibaat” merupakan kata yang berdiri 
sendiri. Berbeda apabila huruf “waw” tidak dicantuipkan, dimana 
lafazh “thayyibaat” menjadi kata sifat bagi lafazh “shalawaat”. 
Adanya pengulangan pujian pada kalimat pertama tentu lebih 
mengunggulkannya dibanding kalimat kedua, meskipun dikatakan 
bahwa huruf waw juga tersirat pada kalimat kedua. Keunggulan 
riwayat Ibnu Mas’ud dapat ditinjau pula dari sisi penyampaiannya 
dalam bentuk perintah, berbeda dengan hadits lain yang hanya bersifat 
berita semata. Sementara dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Ibnu 
Mas’ud bahwa Rasulullah SAW mengajari mereka bertasyahud serta 
memerintahkan untuk mengajarkannya kepada orang lain, hal ini 
merupakan bukti keistimewaannya dibanding orang lain. 


Imam Syafi’i berkata setelah menukil hadits Ibnu Abbas, “Saya 
melihat banyak hadits yang menjelaskan tentang tasyahud, dan 
[hadits] yang ini lebih saya sukai karena lebih lengkap.” Lalu beliau 
berkata di tempat lain setelah ditanya alasan memilih hadits Ibnu 
Abbas, “Saya melihatnya lebih luas dan akurat berasal dari Ibnu 
Abbas, maka menurut saya hadits ini lebih lengkap dan memiliki 
lafazh yang lebih banyak dibandingkan yang lain, namun saya 
memilihnya tanpa menyalahkan orang yang memilih tasyahud lain 
yang juga sah berasal dari Rasulullah SAW.” 


Sebagian ulama mengunggulkan hadits Ibnu Abbas dengan 
alasan bahwa ia sesuai lafazh dalam Al Qur'an, yakni firman-Nya 


FATHUL BAARI — 683 

kampungsunnah.org 



dalam surah An-Nuur ayat 61, ~Qp SS'jC* Ai X& ja l^d ( penghormatan 
dari sisi Allah, berkah dan baik). 

Adapun sikap sebagian orang yang lebih mengedepankan hadits 
Ibnu Abbas dengan alasan beliau termasuk sahabat sehingga lebih 
akurat dalam menukil riwayat, atau ia lebih paham apa yang 
diriwayatkannya, atau karena sanad haditsnya terdiri dari orang-orang 
Hijaz sementara sanad hadits Ibnu Mas’ud terdiri dari orang-orang 
Kufah, sungguh bukan alasan yang tidak ada nilainya bagi mereka 
yang bersikap obyektif. Hanya saja mungkin dikatakan bahwa 

tambahan yang terdapat dalam hadits Ibnu Abbas, yaitu olTjCLh 

(Yang penuh berkah), tidaklah bertentangan dengan riwayat Ibnu 
Mas’ud. Adapun salah satu faktor yang mengunggulkan hadits Ibnu 
Abbas adalah, ia lebih akhir menerima dari Nabi SAW. 

Sementara itu Imam Malik dan para pengikutnya memilih 
tasyahud dalam riwayat Umar, dengan alasan bahwa Umar 
mengajarkan tasyahud tersebut kepada manusia saat berada di atas 
mimbar. Lalu tidak seorang pun yang mengingkarinya, maka dengan 
demikian dianggap sebagai ijma’. Lafazh tasyahud ini hampir sama 
dengan tasyahud dalam riwayat Ibnu Abbas, hanya saja dikatakan 

sebagai ganti kata oiTjCJi, seakan keduanya mempunyai 
makna yang hampir sama. Akan tetapi dinukil dari Imam Syafi’i 
tambahan lafazh pada awal tasyahud, dan lafazh ini terdapat 

dalam riwayat Umar yang disinggung di atas. Hanya saja melalui jalur 
Hisyam bin Urwah dari bapaknya, bukan dari jalur Az-Zuhri dari 
Urwah yang diriwayatkan oleh Malik. Riwayat Umar dengan 
tambahan lafazh tersebut diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, Sa’id bin 
Manshur serta selain keduanya, dan dikategorikan sebagai hadits 
shahih oleh A1 Hakim, meski jalumya mauquf. Tercantum pula dalam 
kitab Al Muwaththa' dari Ibnu Umar dengan jalur mauquf. 

Lafazh serupa disebutkan juga dalam hadits Jabir dengan jalur 
marfu ’ (sampai kepada Nabi SAW), namun hanya dinukil oleh Aiman 
bin Nabil dari Abu Zubair. Sementara para pakar hadits -Imam 
Bukhari dan selainnya- telah memvonis bahwa ia melakukan 
kekeliruan pada sanad hadits tersebut, dan yang benar adalah riwayat 
Abu Az-Zubair dari Thawus dan selainnya dari Ibnu Abbas. 
Ringkasnya akurasi lafazh tambahan tersebut tidak dapat dibuktikan. 


684 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Sementara Imam A1 Baihaqi memberinya judul “Orang yang 
Menyukai atau Memperbolehkan Mengucapkan Basrnalah Sebelum 
Tahiyat”. Ini merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Syafi’i, 
namun dianggap lemah. 


■ Faktor yang mengindikasikan bahwa tambahan tersebut tidak 
dapat dijadikan pegangan, adalah apa yang telah disebutkan dalam 
hadits Abu Musa yang dinukil melalui jalur marfu’ tentang tasyahud. 


*1! oG«5i Jjt oil (ij (Apabila salah seorang di antara 


kalian telah duduk, rnaka jadikanlah awal daripada perkataannya 
adalah “At-Tahiyyaatu lillah ”). Demikianlah Abdurrazzaq 
meriwayatkan dan Ma’mar, dari Qatadah. Lalu Imam Muslim juga 
telah menukilnya melalui sanad Abdurrazzaq. Ibnu Mas’ud dan Ibnu 
Abbas serta selain keduanya mengingkari mereka yang menambahkan 


<&' dalam tasyahud. (Diriwayatkan oleh A1 Baihaqi dan selainnya). 


Sesungguhnya perbedaan ini hanya dalam menentukan mans 
yang lebih utama. Hal ini telah diasumsikan oleh perkataan Imam 
Syafi’i. Sejumlah ulama menukil adanya kesepakatan yang 
membolehkan mengucapkan tasyahud mana saja, selama terbukti 
akurat berasal dari Nabi SAW. Akan tetapi perkataan Ath-Thahawi 
mensinyalir bahwa sebagian ulama berpendapat wajib mengucapkan 
tasyahud yang dinukil dari Umar. Lalu sejumlah ulama hadits dalam 
madzhab Syafi’i seperti Ibnu A1 Mundzir memilih tasyahud Ibnu 
Mas’ud, sementara sebagian lagi seperti Ibnu Khuzaimah cenderung 
mengatakan tidak ada kelebihan antara satu tasyahud dengan yang 
lainnya. 

Telah dibicarakan pula pendapat dari ulama madzhab Maliki 
bahwa tasyahud itu tidak wajib secara mutlak, sedangkan yang 
terkenal dalam madzhab Hanafi bahwa hukum tasyahud adalah wajib 
bukan fardhu, berbeda dengan apa yang dinukil dari mereka dalam 
kitab-kitab para ulama yang tidak sependapat dengan mereka. 

Imam Syafi’i berpendapat bahwa hukum tasyahud adalah 
fardhu. Akan tetapi beliau mengatakan, apabila seseorang saat 

tasyahud tidak melebihkan dari perkataannya CiDp o&x3( 

...^3' (Segala penghormatan bagi Allah, salam atasmu wahai 
nabi...) dan seterusnya, maka saya menganggapnya makruh, namun 


FATHUL BAARI — 685 

kampungsunnah.org 



tidak ada keharusan baginya untuk mengulangi shalatnya. I n ilah 
pernyataan beliau dalam kitab Al Urntn. 


Penulis kitab Ar-Raudhah berkata, “Adapun mengenai batas 
minimal tasyahud, maka pernyataan tekstual Imam Syafi’i serta 
kebanyakan murid beliau adalah...” Beliau menyebutkan seperti di 


* o S * A % 9 j? 

atas, akan tetapi dikatakan, Jj-'j ilusx* Oij (Dan bahwasanya 


Muhammad Rasulullah). Beliau (penulis kitab Ar-Raudhah ) berkata 
pula, “Ibnu Kujj dan Ash-Shaidalani menukil, keduanya berkata, 


ill (Jjijj iolAi of (Dan aku hersaksi bahwasanya Muhammad adalah 
Rasulullah ). Hanya saja lafazh tidak dicantumkan.” 


Timbul pertanyaan sehubungan dengan pendapat yang 
membolehkan menghilangkan lafazh oij&ah dari tasyahud, padahal 
lafazh ini tercantum pada semua riwayat yang shahih, demikian pula 
dengan lafazh oCkJi. Padahal sejumlah ulama madzhab Syafi’i telah 

menegaskan bahwa minimal ucapan tasyahud harus mencakup semua 
lafazh yang telah terbukti tercantum pada semua riwayat. Lalu 
sebagian ulama mencoba memberi penjelasan, bahwa alasan yang 
membolehkan untuk menghilangkan lafazh tadi adalah keberadaan 
keduanya sebagai dua sifat yang sama, sebagaimana makna lahiriah 
dari konteks riwayat Ibnu Abbas. Akan tetapi penjelasan ini disanggah 
oleh pembahasan terdahulu mengenai adanya kata sambung ‘wnw’ 
(dan) di antara keduanya, yang mengindikasikan perbedaan kedua 
lafazh tersebut. 


Pelaiaran yang dapat diambil 

Al Qaffal berkata dalam fatwanya, “Meninggalkan shalat dapat 
memberi dampak tidak baik bagi seluruh kaum muslimin, karena 
seorang yang shalat mengucapkan ‘Ya Allah, ampunilah aku dan 
kaum mukminin yang laki-laki dan kaum mukminin yang 
perempuan’. Demikian pula menjadi keharusan baginya saat tasyahud 
untuk mengucapkan, jlsJCoi 1 ill sCt- £& jhOi (salam atas kami 

dan atas para hamba Allah yang shalih). Maka orang yang tidak 
shalat tidak memenuhi khidmat terhadap Allah, Rasul-Nya, dan 


686 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




dirinya, serta selurah kaum muslimin. Oleh sebab itu, sangat besarlah 
kemaksiatan akibat meninggalkan shalat.” Dari sini Imam As-Subki 
menarik kesimpulan, bahwa dalam shalat terdapat hak bagi para 
hamba bersama hak Allah SWT. Orang yang meninggalkan shalat 
berarti telah mengabaikan hak seluruh kaum mukminin, baik yang 
terdahulu maupun yang akan datang hingga hari kiamat, karena ia 

wajib mengatakan dalam shalat, ill afp J&j UIIp (salam 

atas kami dan atas para hamba Allah yang shalih). 


Catatan 

Khalaf menyebutkan dalam kitab Al Athraf, bahwa pada 
sebagian naskah Shahih Bukhari setelah tasyahud pada bab di atas 
diiringi dengan riwayat Abu Nu’aim; Qabishah telah menceritakan 
kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami, dari Al 
A’masy, Manshur dan Hammad dari Abu Wa'il. Demikian yang 
ditegaskan oleh Abu Nu’aim dalam kitabnya Al Mustakhraj, beliau 
menukilnya melalui jalur Abu Nu’aim dari Al A’masy, serta melalui 
jalur Abdurrazzaq dari Sufyan. Kemudian Khalaf meriwayatkan pula 
melalui jalur Abu Nu’aim dari Yusuf bin Sulaiman, seraya berkata, 
“Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Nu’aim, menurut 
pandanganku.” Demikian yang ditegaskan oleh Al Mizzi dalam kitab 
Al Athraf, namun saya tidak menemukan hal itu pada satu pun di 
antara riwayat-riwayat yang sampai kepada kami, baik melalui jalur 
Qabishah maupun dari jalur Abu Nu’aim dari Saif. Hanya saja riwayat 
yang dimaksud tercantum dalam pembahasan tentang Al Isti'dzan 
(meminta izin) melalui Abu Nu’aim dengan sanad seperti di atas, 
wallahu a’lam. 


149. Doa Sebelum Salam 


0 ! ^>1 ^3 ^33 && & P' J & 

3 jS>\ \ ^ jjpJU jlS" <Ul J 

Jill 3Ijplj tjJl 3 3^ dh 3Jpfj (v-hJUP ^ dL 


FATHUL BAARI — 687 

kampungsunnah.org 






Ju* , f >J \j jjUJi ^ dJb 3 >i J\ J 4 JJI coillJ! 3^3 t^Di 3^ 

oi> l > 131 ji^Jl 01 :JUi ? r >J 1 ^ JljsLj £ >rf C. :JftT & 

/" ✓ / ✓ 

. oai^-Ls Apj j 


832. Dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah —istri Nabi SAW- 
bahwa beliau mengabarkan kepadanya, “Sesungguhnya Rasulullah 
SAW biasa berdoa saat shalat, * Allahumma innii a’uudzu bika min 
adzaabil qabr, wa a’uudzu bika min fitnatil masiih Ad-Dajjal. Wa 
a’uudzu bika min fitnatil mahyaa wa fitnatil mamaat. Allahumma 
innii a’uudzu bika minal ma'tsami wal maghram (Ya Allah, 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari adzab kubur, aku 
berlindung kepada-Mu dari fitnah A1 Masih Dajjal, dan aku 
berlindung kepada-Mu dari fitnah orang yang hidup dan fitnah orang 
yang mati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
dosa dan utang)’. Seseorang berkata kepada beliau, ‘Alangkah' 
seringnya engkau berlindung dari utang’. Beliau bersabda,- 
‘Sesungguhnya seseorang apabila berutang, ia berbicara lain 
berdusta, berjanji lalu mengingkari (janjinya )’.” 


.S OS A . .s , »• OS** I * O D > S SO * j. ^ PS, tl * * 

S " ✓ S s 

0U J Jlj£4 'fLj & Jill ill J:oil5 

. J&jJi 


o * 


833. Dari Az-Zuhri, dia berkata, “Urwah telah mengabarkan 
kepadaku bahwa Aisyah RA berkata, ‘Aku mendengar Rasulullah 
SAW berlindung dalam shalatnya dari fitnah Dajjal’.” 


688 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




<C& *1)1 Ju 4)1 ^ iui ^ J 

^ Ji > ^ :J« -J&> J> * >*f ^ ^ 

✓ “ y" ** / 

^ c < & £ . '' y o / e 

-'» o e „/ ,o^ * © • * | • •'' ?fvTi ^ ^ • t, ^♦♦ > 'vl > ' |^ ® y- 1 " ■ ^ l I. .5* 

^JJjuP ( jy° o jJ jipli c-oi jl <—4 ^jJu! jiJo y y I jiS LoJOp 

y " y 

• y , ^ ® £■ y 

* fl * ® .< Il x °f lA 0 y» 0 .X 

(^•y 1 £*>i 


834. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq RA bahwasanya ia berkata 
kepada Rasulullah SAW, “Ajarilah aku doa yang aku ucapkan dalam 
shalatku.” Beliau bersabda, “Katakanlah ‘ Allahumma innii zhalamtu 
nafsii zhulman katsiiran, walaa yaghfirudz-dzunuuba illaa anta, 
faghfirlii maghfiratan min indika, warhamnii innaka antal 
ghafuururrahiim (Ya Allah, sesungguhnya aku menzhalimi diriku 
dengan kezhaliman yang sangat banyak, dan tidak ada yang 
mengampuni dosa selain Engkau, ampunilah aku dengan ampunan 
dari-Mu dan kasihanilah aku, sesungguhnya Engkau Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang)’.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab doa sebelum salam), yakni setelah tasyahud. Inilah yang 
pertama dipahami dari urutan pembahasan Imam Bukhari. Akan tetapi 

lafazh obCah ^ OtT (biasa berdoa dalam shalat ) tidak dibatasi 

dengan sesudah tasyahud. A1 Karmani menjawab persoalan tersebut, 
“Yang demikian itu ditinjau dari sisi bahwa setiap tempat mempunyai 
dzikir tertentu, maka menjadi keharusan bahwa tempat doa ini adalah 
setelah selesai dari semua itu”. Tapi apa yang dikatakannya perlu 
dicermati, sebab keharusan yang dikatakannya tidak hanya setelah 
tasyahud karena adanya perintah untuk berdoa saat sujud. 

Sebagaimana halnya sujud memiliki dzikir tertentu, namun demikian 
tetap diperintahkan untuk berdoa. Demikian pula duduk di akhir shalat 
memiliki dzikir tertentu, namun tetap diperintahkan untuk 

mengucapkan doa di atas setelah tasyahud. Selain itu, sesungguhnya 
ini hanyalah urutan pembahasan dari Imam Bukhari. Untuk itu, perlu 
ditanyakan tentang dalil atas sikapnya yang mengkhususkan dzikir di 
atas selesai tasyahud. Apabila kita berlepas dari susunan pembahasan 
beliau, tidak akan kita temukan pertentangan antara hadits dan judul 


FATHUL BAARI — 6S9 

kampungsunnah.org 




bab, sebab waktu “sebelum salam” berlaku untuk semua rukun. 
Demikianlah yang ditegaskan oleh Ibnu A1 Manayyar serta disinyalir 
oleh An-Nawawi, dan perkataannya akan saya sebutkan di akhir bab. 

Ibnu Daqiq A1 Id ketika membahas hadis Abu Bakar -yakni 
hadits kedua di bab ini- dan berkata, “Hal ini berkonsekuensi adanya 
perintah mengucapkan doa tersebut [dalam hadits] dalam shalat tanpa 
menentukan tempatnya [waktunya]. Barangkali lebih tepat diucapkan 
pada salah satu dari dua tempat; sujud atau tasyahud, karena pada 
keduanya telah diperintahkan untuk berdoa.” 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, menurutku Imam Bukhari 
mensinyalir keterangan yang disebutkan pada sebagian jalur 
periwayatan hadits tersebut, yaitu disebutkannya ketentuan tempat 
mengucapkan doa di atas. Dalam sebagian jalur periwayatan hadits 

Ibnu Mas’ud setelah menyebutkan tentang tasyahud dikatakan, jU 

U (Kemudian hendaklah ia memilih doa yang 

disukainya), dan pembahasannya akan diterangkan kemudian. 

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, “Abdullah bin 
Thawus telah mengabarkan kepadaku dari bapaknya bahwa setelah 
tasyahud, dia mengucapkan kata-kata yang sangat diagungkannya. 
Aku berkata, ‘Apakah pada kedua tasyahud?’ Beliau menjawab, 
‘Bahkan pada tasyahud yang akhir’. Aku berkata, ‘Apakah kata-kafa 

itu?’ Beliau menjawab, ijpi (Aku berlindung kepada 

AUah dari siksa kubur ).” Ibnu Juraij berkata, “Telah mengabarkannya 
kepadaku dari bapakku dari Aisyah dari Nabi SAW.” 


Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Muhammad bin Abi 
Aisyah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, J-adi lii 


(.Apabila salah seorang di antara kalian tasyahud, hendaklah ia 
mengucapkan..." lalu beliau menyebutkan doa seperti di atas. Ini 
adalah riwayat Waki’ dari A1 Auza’i, dari Abu Hurairah. Lalu 
diriwayatkan pula oleh A1 Walid bin Muslim dari A1 Auza’i dengan 


lafazh, u? t'J C Apabila salah seorang di antara 


kamu telah selesai mengucapkan tasyahud akhir...” Kemudian 
disebutkan hadits seeara lengkap. Pada riwayat-riwayat ini dijelaskan 
tempat diucapkannya doa tersebut, yakni setelah selesai membaca 
tasyahud. Adapun keterangan yang menyebutkan agar orang yang 


690 — FATHUL BAAR1 

kampungsunnah.org 



shalat boleh memilih doa yang disukainya, maka dilakukan setelah 
doa ini, yaitu sebelum salam. 

&s? j* (dari fitnah Al Masih Dajjal) Para ahli 

bahasa mengatakan, bahwa “fitnah” adalah ujian dan cobaan. Al 
Qadhi lyadh berkata, “Dalam sehari-hari kata tersebut dipakai untuk 
sesuatu yang tidak disukai.” Kata ini dapat pula bermakna; 
pembunuhan, namimah (adu domba) dan sebagainya. Adapun “Al 
Masih” digunakan untuk menyebut Dajjal dan Isa putra Maryam AS. 
Akan tetapi apabila yang dimaksud adalah Dajjal, maka dikaitkan 
dengannya. Abu Daud berkata dalam kitab As-Sunan, “Al Masih bila 
diberi ‘tasydid' (Al Massiih) maka yang dimaksud adalah Dajjal, 
sedangkan bila tidak diberi ‘ tasydid ’ (Al Masiih) maka yang dimaksud 
adalah Isa Putra Maryam.” Akan tetapi yang masyhur adalah pendapat 
pertama. Adapun yang dinukil oleh Al Firabri dalam riwayat Al 
Mustamli dari Khalaf bin Amir Al Hamdani (salah seorang pakar 
hadits), bahwa Al Masih yang menggunakan tasydid dengan yang 
tidak menggunakannya sama-sama digunakan untuk menyebut Dajjal 
dan Isa, tidak ada perbedaan makna antara keduanya serta tidak ada 
kekhususan salah satu dari keduanya untuk salah dari mereka. Ini 
adalah pendapat yang ketiga. 

Al Jauhari berkata, “Barangsiapa yang menyebut tanpa tasydid 
disebabkan keadaannya yang menjelajahi bumi, sementara orang yang 
menyebut dengan tasydid disebabkan sifatnya yang buta sebelah.” 
Kemudian sebagian mereka mengatakan apabila yang dimaksud 

e 

adalah Dajjal maka dikatakan ‘Al Masiikh’ tapi orang yang 

mengemukakan pendapat ini dianggap melakukan revisi kata. 

Selanjutnya ada perbedaan pendapat mengenai pemberian gelar 
tersebut untuk Dajjal. Salah satu pendapat mengatakan, karena ia buta 
sebelah. Sebagian mengatakan, karena sebelah wajahnya rata, tidak 
ada mata dan kening. Sebagian lagi mengatakan, karena ia menjelajahi 
bumi apabila keluar nanti. Adapun dijulukinya Isa dengan Al Masih, 
sebagian pendapat mengatakan, karena ia keluar dari perut ibunya 
dengan diolesi minyak wangi. Namun ada yang mengatakan, karena 
Zakaria mengolesinya dengan minyak wangi. Sebagian mengatakan, 
karena tidak seorang pun yang sakit bila ia sentuh melainkan akan 
sembuh. Sebagian lagi mengatakan, karena ia menjelajahi bumi 
dengan perjalanan yang dilakukannya. Di samping itu, terdapat 


FATHUL BAAPJ — 691 

kampungsunnah.org 



beberapa pendapat lain, seperti; kakinya tidak memiliki tulang 
sumsum, karena ia memakai pakaian putih, atau lafazh ini berasal dari 

bahasa Ibrani tklaG lalu disadur ke dalara bahasa Arab menjadi 

. Ada juga yang berpendapat bahwa A1 Masiih adalah Ash-Shiddiq, 
seperti akan di jelaskan pada kitab tafsir, insya Allah. Lalu Syaikh 
Mujiduddin Asy-Syairazi (penulis kamus) menyebutkan bahwa ia 
mengumpulkan pendapat tentang alasan dinamakannya Isa dengan A1 
Masiih hingga mencapai lima puluh pendapat, semuanya beliau 
sebutkan dalam kitab Syarh Al Masyariq. 

o o 

oUiit 33 j Guilt 33 {fitnah orang yang hidup dan fitnah orang 


yang mati ) Ibnu Daqiq Al Id berkata, “Fitnah orang yang hidup adalah 
apa yang merintangi seseorang dalam hidupnya berupa cobaan dunia, 
syahwat dan kebodohan; dan yang paling hebat di antaranya -kita 
berlindung kepada Allah darinya- adalah perkara yang menentukan 
saat kematian. Sedangkan fitnah orang yang mati, bisa saja yang 
dimaksud adalah cobaan saat akan meninggal. Dinisbatkan kepada 
mati, karena waktunya yang sangat dekat dengan kematian, 
Berdasarkan pendapat ini, maka yang dimaksud dengan “fitnah orang 
yang hidup” adalah cobaan yang teijadi sebelum kematian. Bisa pula 
yang dimaksud fitnah “orang yang mati” adalah fitnah kubur, dan 
telah disebutkan melalui jalur shahih, yakni dalam hadits Asma' yang 

akan disebutkan dalam pembahasan tentang Jana’iz [jenazah], 


33 ^ CJ ji jL ^ djzJa (Sesungguhnya kalian akan 


difitnah di kubur-kuhur kalian, sama atau hampir sama dengan fitnah 
Dajjal). Meski demikian, tidaklah dinamakan pengulangan, karena 
telah disebutkan pula sebelunxnya tentang adzab kubur. Sebab, adzab 
merupakan akibat dari fitnah, dan sebab tidak sama dengan akibat. 


Dikatakan juga bahwa maksud “fitnah orang yang hidup” adalah 
cobaan disertai hilangnya kesabaran, sedangkan “fitnah orang yang 
mati” adalah pertanyaan di kubur disertai kebingungan. Ini termasuk 
lafazh umum yang disebutkan setelah lafazh yang bersifat khusus, 
karena adzab kubur termasuk fitnah orang yang mati, sementara fitnah 
Dajjal termasuk fitnah orang yang hidup. 


Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab Nawadir Al Ushul 
dari Sufyan Ats-Tsauri bahwa apabila mayit ditanya “siapa 
Tuhanmu”, maka syetan menampakkan diri seraya menunjuk ke arah 


692 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



dirinya dan berkata, “Aku adalah tuhanmu”. Oleh sebab itu, 
diperintahkan untuk berdoa mohon ketetapan hati saat ditanya. 
Kemudian diriwayatkan melalui sanad yang hasan sampai kepada 


Amr bin Murrah, djJjjy 01 J$S t ^ ijftST 


OlhliJi ja (Mereka menyukai apabila mayit diletakkan di kubur, untuk 


mengucapkan, “Ya Allah, lindungilah ia dari [godaan] syetan. ”). 

(dan utang). Suatu pendapat mengatakan bahwa yang 

dimaksud adalah beriitang dalam hal yang tidak diperbolehkan 
maupun yang diperbolelikan, lalu tidak mampu untuk melunasinya. 
Namun ada pula kemungkinan yang dimaksud lebih luas dari itu. 
Beiiau SAW telah berlindung kepada Allah dari dominasi utang. 
Dalam hadits ini telah disinyalir dampak buruk dari utang. Wallahu 
a ’lam. 


Jill iS Jtfl (seseorang berkata kepadanya) Saya tidak 

menemukan nama orang itu. Dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur 
Ma’mar dari Az-Zuhri saya menemukan bahwa yang mengucapkan 
hal itu adalah Aisyah, adapun lafazhnya, U jS" 1 li *bi Jj-j Ij :cJL5I 

JS 

SSxLJ (Aku [Aisyah] berkata, "Wahai Rasulullah, alangkah 
seringnya engkau berlindung dari utang ...”). 


(dan dari Az-Zuhri ) Secara lahiriah riwayat ini 

dikaitkan dengan sanad dalam hadits sebelumnya, seakan-akan Az- 
Zuhri suatu kali menceritakan hadits ini dengan panjang lebar dan 
pada kali yang lain meriwayatkannya secara ringkas. Akan tetapi saya 
tidak menemukannya pada satu pun di antara kitab-kitab Musnad 
maupun Mustakhraj melalui jalur Syu’bah dari Az-Zuhri, melainkan 
riwayat yang disebutkan dengan panjang lebar. Saya melihat hadits 
tersebut disebutkan dengan lafazh ringkas, baik dari segi sanad 
maupun matan, dalam riwayat Imam Bukhari pada pembahasan 
tentang A1 Fitan (fitnah atau bencana) melalui jalur Shalih bin A1 
Kaisan dari Az-Zuhri. Demikian pula yang diriwayatkan Imam 
Muslim melalui jalur Shalih. 


Timbul kemusykilan sehubungan dengan doa beiiau SAW yang 
memohon periindungan dari hal-hal tersebut, padahal beiiau adalah 
orang yang ma’shum (terpelihara), diampuni dosa-dosanya yang 


FATHUL BAARI — 693 

kampungsunnah.org 



terdahulu dan yang akan datang. Kemusykilan ini dijelaskan dengan 
beberapajawaban: 


Pertama, beliau SAW bermaksud mengajari umatnya. 


Kedua, permohonan di sini adalah untuk umatnya, sehingga 
maknanya adalah; aku berlindung kepada-Mu untuk umatku. 

Ketiga, menempuh sikap tawadhu’ (merendahkan diri) serta 
menampakkan penghambaan, mengharuskan rasa takut bagi diri 
sendiri, mengagungkan dan merasa butuh kepada-Nya, serta 
komitmen dengan perintahnya untuk menampakkan keinginan 
terhadap-Nya. Tidak ada halangan untuk berulang kali memohon 
meski telah dikabulkan, sebab permohonan itu sendiri menghasilkan 
kebaikan serta mengangkat deraj at. 


Dari sini diperoleh pula suatu anjuran bagi umatnya agar 
senantiasa melakukan perbuatan tersebut, sebab apabila orang yang 
telah mendapat jaminan untuk diampuni [kesalahannya] tidak 
meninggalkan sifat merendahkan diri kepada-Nya, maka orang yang 
tidak ada jaminannya tentu lebih pantas untuk senantiasa 
melakukaimya. Adapun permohonan untuk diberi perlindungan dari 
Dajjal, padahal beliau SAW pasti tidak akan bertemu dengannya, juga 
bukan perkara yang musykil bila ditinjau dari dua jawaban pertama di 
atas. Sedangkan jawaban ketika dikatakan, bahwa kemungkinan 
beliau SAW mengucapkannya sebelum ada kepastian bahwa beliau 
tidak akan bertemu dengan masa Dajjal, hal ini diindikasikan oleh 


sabda beliau SAW pada hadits lain, 


« x 


dif tilj 0! 


{Apabila ia keluar sedang aku berada di antara kalian, maka akulah 
yang mengalahkannya), Wallahu a ’lam. 


O xx 

(aku menzhalimi [menganiaya] diriku) Yakni 

melakukan apa yang dapat mendatangkan siksaan atau mengurangi 
deraj at. Ini merupakan keterangan bahwa seseorang tidak luput dari 
kekurangan meskipun orang itu berstatus shiddiq (benar dan dapat 
dipercaya). 

cil Lj y all jAm *ij (dan tidak ada yang mengampuni dosa 

selain Engkaii). Kalimat tersebut mengandung pengakuan akan 
keesaan Allah serta permohonan ampunan kepada-Nya. Hal ini seperti 

/XX t> 

firman Allah Ta’ala dalam surah Aali Imraan ayat 135, tjlii tit 


694 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



tjUfe jt Li^-li {Orang-orang yang apabila melakukan keburukan 

atau menzhalimi diri sendiri ). Allah memuji orang-orang yang 
memohon ampunan. Di sela-sela pujian tersebut, Allah SWT secara 
tidak langsung memerintahkan untuk memohon ampunan. Seperti 
dikatakan; segala yang dipuji oleh Allah SWT maka Dia 
memerintahkannya, dan segala yang dicela oleh Allah SWT maka Dia 
melarangnya. 

* 

j* o'j&a {ampunan dari sisi-Mu). Ath-Thaibi berkata, 

* 

“Lafazh yang diungkapkan dalam benluk nakirah (indefinit) 

menunjukkan bahwa apa yang diminta adalah ampunan yang sangat 
besar, yang tidak diketahui batasannya. Adapun maksud pemyataan 
bahwa ia berasal dari sisi Allah SWT adalah menggambarkan 
keagungan, sebab sesuatu yang berasal dari sisi Allah SWT, sifatnya 
tidak dapat digambarkan.” 

Ibnu Daqiq A1 Id mengatakan, hal ini mencakup dua 
kemungkinan: 

Pertama , mengisyaratkan tauhid (keesaan Allah SWT) yang 
disebutkan sebelumnya, seakan-akan dikatakan bahwa tidak ada yang 
melakukan hal ini kecuali Engkau, maka lakukanlah oleh-Mu 
untukku. 

Kedua, —ini yang lebih baik— mengisyaratkan permohonan 
ampunan berupa karunia dari Allah SWT, bukan karena balasan suatu 
amal kebaikan dari hamba. Kemungkinan terakhir inilah yang 
ditegaskan oleh Ibnu A1 Jauzi, dia berkata, “Maknanya, berikanlah 
kepadaku ampunan sebagai karunia dari-Mu meski aku tidak berhak 
mendapatkannya dengan amalanku.” 

jj&i' cJf dill (sesungguhnya Engkau adalah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang ). Ini adalah dua sifat yang 
disebutkan sebagai penutup pembicaraan serta sebagai bandingan atau 

padanan atas apa yang telah disebutkan. Lafazh jy&li {Maha 

e 

Pengampun) sebagai bandingan lafazh {Ampunilah aku), 

sedangkan {Maha Penyayang) sebagai bandingan lafazh 
{Kasihanilah aku). 

FATHUL BAARI — 695 

kampungsunnah.org 




Peiaiaran yang dapat diambil 

Faidah yang dapat diambil dari hadits ini, di antaranya: 

1. Dianjurkannya meminta pelajaran dari orang yang berilmu, 
khususnya dalam masalah doa-doa yang ringkas namun 
memiliki makna yang sangat banyak. 

2. Tidak ada keterangan tegas dalam hadits mengenai tempat di 
mana doa tersebut diucapkan. Tel ah disebutkan perkataan Ibnu 
Daqiq A1 Id mengenai hal itu pada awal bab sebelumnya, 
dimana beliau berkata, “Barangkali faktor yang mendukung 
bahwa doa ini diucapkan setelah tasyahud, adalah adanya 
perhatian serius untuk mengajarkan doa tersendiri di tempat ini.” 
Tapi perkataannya ini ditanggapi oleh A1 Fakihani, dimana 
beliau berkata, “Yang lebih tepat adalah mengumpulkan kedua 
doa ini di dua tempat; yakni sujud dan tasyahud.” 

An-Nawawi berkata, “Pandangan Imam Bukhari dalam hal ini 
adalah benar, karena lafazh (pada shalatku ) mencakup 

seluruh shalat, dan yang paling besar kemungkinannya adalah di 
tempat ini.” (yakni saat tasyahud -peneij). 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan pertanyaan Abu Bakar 
tersebut diajukan saat beliau SAW bersabda ketika mengajari mereka 

tasyahud, «-U *.IfcfUl j* ’J &jp (Kemudian hendaklah ia memilih di 

antara doa yang disukainya ). Atas dasar ini, maka Imam Bukhari 
menyebutkan persoalan tersebut di bab berikut. 

150. Doa yang Dipilih Setelah Tasyahud, dan Bukan Suatu 

Kewajiban 


S5Ol I ^3l ^ 1ST \y\ & : JlS 

JU H .pStej 4)i rills 

all! Op pJl Jis- V j allp aJL)I JLp 

yil dJOi- fodJl J al) 'jfJj 


696 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 






131 aI) 1 illp Pj LJlp ^*5L*Jl iA ils'j aI)1 <CL?-jJ 

all v of -4^f j*j% t ul3i '£ 'j *i^ji j g* jr oc*f jis 

/ ✓ /■ / 

oi, 8 f , ^ ^ f, + ■"■ £ t, ff * * * ** *' / ^ ^ f > ^ c, f' > | *, v », 

aJI A^tpl ^.LpAji ^*>0 |*_j .Aj i>X«j>c^ Oi Jl^Ij aJUI j[1 

>6 /f 

.^P.A-3 


835. Dari Abdullah, dia berkata, “Apabila kami bersama Nabi 
SAW dalam shalat, kami mengucapkan ‘ as-salaamu ‘alallahi min 
ibaadihi, as-salaamu ala fulaan wa fulaan (Salam kepada Allah dari 
hamba-hamba-Nya, salam kepada fulan dan fularif” Maka Nabi 
SAW bersabda, “Janganlah kalian mengatakan ‘as-salaamu ‘alallah 
(Salam kepada Allah)’, karena sesungguhnya Dialah As-Salaam. 
Akan tetapi ucapkanlah 'at-tahiyaatu Ittlaah wash-shalawaatu wath- 
thayyibaat, As-salaamu *alaika ayyuhan-nabiyyu warahmatullaahi 
barakaatuh. As-Salaamu alainaa wa *alaa ibaadttlaahish-shaalihiin 
(segala penghormatan bagi Allah, shalat-shalat dan kebaikan- 
kebaikan. Salam kepadamu wahai nabi dan rahmat Allah serta 
berkah-Nya. Salam atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang 
shalih) ~karena sesungguhnya apabila kalian mengucapkannya, maka 
telah mencakup seluruh hamba di langit atau di antara langit dan 
bumi- asyhadu an laa ilaaha illaUaah wa asyhadu anna 
muhammadan abduhuu wa rasuuluh (aku bersaksi bahwa tidak ada 
sembahan yang sesungguhnya selain Allah dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya) Kemudian hendaklah ia 
memilih doa yang paling menakjubkannya, lalu berdoa (dengannya).” 


Keteranean Hadits : 

(Bab Doa yang Dipilih Setelah Tasyahud, dan Bukan Suatu 
Kewajiban). Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa doa yang 
disebutkan pada bab sebelumnya tidak wajib untuk diucapkan, 
meskipun disebutkan dalam bentuk perintah, berdasarkan sabda beliau 

SAW di akhir hadits tentang tasyahud ^*5 p (kemudian hendaklah 

ia memilih). Kewajiban yang dinafikan di sini kemungkinan adalah 
kewajiban untuk membaca doa tertentu, namun tetap diwajibkan 
untuk berdoa, dan ini cukup jelas sesuai dengan hadits. Ada pula 


FATHUL BAARI — 697 

kampungsunnah.org 




kemungkinan kewajiban yang dinafikan adalah kewajiban untuk 
berdoa di tempat tersebut, sedangkan perintah yang ada dipahami 
berindikasi sunah, tapi pemyataan ini perlu dalil. 

Ibnu Rasyid berkata, “Kebolehan memilih di antara bagian suatu 
persoalan bukan berarti persoalan tersebut tidak wajib, karena 
terkadang asas sesuatu adalah wajib, naniun dalam pelaksanaannya 
diberi hak untuk memilih salah satu di antara beberapa pilihan.” Ibnu 

A1 Manayyar berkata, “Lafazh (Kemudian hendaklah ia 

memilih) meski dalam bentuk perintah, tetapi umumnya yang 
dimaksud adalah sunah (bukan wajib).” Kemudian sebagian ulama 
mengklaim adanya ijma’ bahwa perbuatan tersebut tidak wajib, tapi 
klaim ini tidak tepat. Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad shahih 
dari Thawus sebuah keterangan yang menunjukkan bahwa ia 
berpendapat wajibnya berlindung dari hal-hal yang kita diperintah 
untuk berlindung darinya, seperti pada hadits Abu Hurairah yang 
disebutkan di bab terdahulu. Kesimpulan ini dapat kita pahami dari 
pertanyaan beliau kepada anaknya, apakah ia mengucapkan doa 
tersebut setelah tasyahud? Sang anak menjawab, “Tidak”. Maka, ia 
pun memerintahkan anaknya untuk mengulangi shalat. Pendapat yang 
mewajibkannya dikemukakan pula oleh sebagian pengikut madzhab 
Azh-Zhahiri. Lalu Ibnu Hazm mengeluarkan pendapat yang ekstrim, 

dimana beliau mewajibkannya pula pada tasyahud pertama. Sementara 

* * 

Ibnu A1 Mundzir berkata, “Kalau bukan karena hadits Ibnu Mas’ud, ^ 

2 (Kemudian hendaklah ia memilih doa), niscaya aku 
akan mewajibkannya pula.” 

Imam Syafi’i telah mengemukakan pendapat yang mewajibkan 
shalawat kepada Nabi SAW setelah tasyahud. Lalu Abu Thayyib Ath- 
Thabari (seorang ulama madzhab Syafi’i) serta Ath-Thahawi dan 
ulama lainnya mengatakan tidak ada yang berpendapat demikian 
sebelum Imam Syafi’i. Mereka berdalil tentang tidak wajibnya hal itu 
dengan hadits di bab ini serta klaim adanya ijma’. Akan tetapi 
perkataan mereka perlu dicermati, sebab telah disebutkan dari Abu 
Ja’far A1 Baqir dan Asy-Sya’bi serta selain keduanya sebuah 
keterangan yang menunjukkan bahwa membaca shalawat setelah 
tasyahud adalah wajib. Yang lebih mengherankan, adalah pemyataan 
yang telah dinukil melalui jalur shahih dari Ibnu Mas’ud (perawi 


698 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



hadits di bab ini) yang menunjukkan hal itu (vvajib membaca shalawat 
setelah tasyahud). 

Sa’id bin Manshur dan Abu Bakar bin Abi Syaibah 
menyebutkan melalui sanad shahih sampai kepada Abu A1 Ahwash, 
dia berkata, “Abdullah (yakni Ibnu Mas’ud) berkata, ‘Hendaknya 
seseorang bertasyahud saat shalat, kemudian bershalawat kepada Nabi 
SAW lalu berdoa untuk dirinya’.” Sementara dalam salah satu riwayat 
yang dinukil dari Imam Syafi’i, dia telah menyetujui pendapat Imam 
Ahmad serta sebagian ulama madzhab Maliki. Ulama lain yang 
mewajibkan shalawat setelah tasyahud akhir adalah Ishaq bin 
Rahawaih, akan tetapi ia berkata, “Apabila seseorang meninggalkan- 
nya karena lupa, maka aku harap shalatnya telah sah.” 


Dikatakan bahwa dalam masalah ini telah dinukil darinya dua 
pendapat seperti Imam Ahmad. Dikatakan pula bahwa beliau melihat 
hal ini sebagai hal yang wajib dan bukan syarat sahnya shalat. 
Kemudian sebagian ulama mengatakan, sesungguhnya Imam Syafi’i 
hanva menyendiri dalam menetapkan waktu membaca shalawat, yakni 
setelah tasyahud bukan sebelumnya atau saat berlangsungnya 
tasyahud. Bahkan apabila seseorang bershalawat kepada Nabi SAW di 
saat berlangsungnya tasyahud, maka hal itu menurut beliau tidaklah 
mencukupi. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan pada 
pembahasan tentang Da ’awaat (doa-doa). 


jtlQ all] fS (kemudian hendaklah ia memilih 


daripada doa yang paling menakjubkan baginya lalu berdoa ). Abu 
Daud menambahkan dari jalur Musaddad (guru Imam Bukhari pada 

riwayat ini), £ jpii ( Lalu berdoa dengannya). Serupa dengannya 


Jo +** 

diriwayatkan oleh An-Nasa'i melalui jalur lain dengan lafazh, y. 

(Lalu hendaklah ia berdoa dengannya). Sedangkan dalam riwayat 
Ishaq dari Isa dari A1 A’masy disebutkan, ^5 

(Kemudian hendaklah ia memilih doa yang ia sukai). Dalam riwayat 
Manshur dari Abu Wa’il yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam 

pembahasan tentang Ad-Da ’awaat (doa-doa), ^ ^ 

(Kemudian hendaklah ia memilih pujian yang dikehendakinya), serupa 
dengannya dinukil oleh Imam Muslim dengan lafazh, jULJJi (dari 


permohonan). 


FATHUL BAARI — 699 

kampungsunnah.org 



Hadits ini dijadikan dalil bolehnya berdoa dalam shalat 
sebagaimana yang dikehendaki, baik menyangkut urusan dunia 
maupun akhirat. Ibivu Baththal mengatakan, ulama yang tidak 
sependapat dengan pemyataan tersebut adalah An-Nakha’i, Thavvus 
dan Abu Hanifah. Mereka tidak membolehkan membaca doa saat 
shalat kecuali doa yang terdapat dalam A1 Qur'an. Demikian 
pemyataan Ibnu Baththal dan orang-orang yang mengikutinya tentang 
pandangan Abu Hanifah dalam masalah ini. Adapun pendapat yang 
masyhur dalam kitab-kitab madzhab Hanafi, adalah tidak boleh 
membaca doa saat shalat kecuali doa yang terdapat dalam A1 Qur'an 
atau hadits. Sebagian mereka mengungkapkan dengan perkataan 
“Kecuali doa yang ma ’tsur (dart A1 Qur'an dan Hadits).” Lalu mereka 
mengatakan bahwa doa yang ma’tsur lebih umum, mencakup hadits 
marfu ’ maupun yang tidak marfu 

Akan tetapi makna lahiriah hadits bab ini menolak pendapat 
mereka, sekaligus menolak perkataan Ibnu Sirin yang tidak 
membolehkan berdoa saat shalat kecuali yang berhubungan dengan 
urusan akhirat. Sebagian ulama madzhab Syafi’i mengecualikannya 
dengan urusan dunia yang tidak layak (untuk diminta). Apabila yang 
mereka maksudkan adalah perkataan yang keji maka ada 
kemungkinan benar. Namun apabila yang dimaksud adalah meminta 
perkara yang haram, maka hal itu tidak diperbolehkan. 


Telah dinukil sejumlah hadits yang berhubungan dengan doa 
yang diueapkan setelah tasyahud, dan yang paling baik adalah riwayat 
yang dinukil oleh Sa’id bin Manshur dan Abu Bakar bin Abi Syaibah 
melalui jalur Umair bin Sa’ad, dia berkata. 


lit : Jji Uilk —ayu*j> i^c~ ^ •*■*£ <ivT 

& i k Ijetj p Uj & cite 'SSU j\ jtfrt :jili jJiSi 

3Si£ Za 'dSL U > ^ dliti J\ fjltf .pz'\ p Uj & cJUp Vi Jr >5t 

Utfl ^ &T luj .0*pJCall 21aCf Za Sibckl t ^ vib ijpfj 


*.A , 


’ Abdullah -yakni Ibnu Mas’ud- mengajari kami tasyahud dalam 
shalat, kemudian beliau berkata, “Apabila salah seorang di antara 
kamu telah selesai tasyahud maka hendaklah ia mengucapkan, 

‘Allahumma innii as aluka minal khairi kullihi maa ‘alimtu ntinhit 


700 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



wamaa lam a’lam. Wa a’uudzu bika minasy-syarri kullihi maa 
*alimtu minhu wamaa lam a’lam. Allahumma innii as'aluka min 
khairi maa sa'alaka minhu * ibaadukash-shaalihuun. Wa .a’uudzu 
bika min syarri masta’aadzaka minhu ibaadukash-shaalihuun. 
Rabbanaa aatina fid-dunya hasanah.. . (Ya Allah, sesungguhnya aku 
memohon kepada-Mu kebaikan semuanya, apa yang aku ketahui dan 
yang tidak aku ketahui. Aku berlindung kepada-Mu daripada 
keburukan semuanya, apa yang aku ketahui dan yang tidak aku 
ketahui. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikan yang diminta 
oleh hamba-hamba-Mu yang shalih, dan aku berlindung kepada-Mu 
dari keburukan yang telah berlindung darinya hamba-hamba-Mu yang 
shalih. Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami di dunia 
kebaikan...)’.” Beliau berkata, “Tidak ada seorang nabi pun atau 
orang yang shalih melainkan masuk dalam doa ini”. Ini termasuk doa 
yang ma’tsur namun tidak marfu’ (yakni tidak langsung dari Nabi 
SAW), dan tidak pula terdapat dalam A1 Qur'an. 


A1 Baihaqi mendukung pendapat yang membolehkan 
mengucapkan doa dalam shalat meskipun doa tersebut tidak tercantum 
dalam A1 Qur'an dan Sunnah, berdasarkan hadits yang disepakati ke- 


shahih-axmya, ^ «ApjJi ja p (Kemudian hendaklah 


ia memilih untuk dirinya doa yang paling menakjubkannya lalu 
berdoa dengannya), dan hadits Abu Hurairah dari Nabi SAW, 'ij 


4»k ji (Apabila salah seorang di antara kamu 


selesai tasyahud hendaklah berlindung kepada Allah). Pada bagian 
akhir hadits disebutkan, d laJ Uj f-duJ p (kemudian hendaklah ia 

berdoa untuk dirinya dengan apa yang tampak baginya ). Demikian 
diriwayatkan oleh A1 Baihaqi, dan asal hadits ini terdapat dalam 
Shahih Muslim. Adapun tambahan ini shahih, karena diriwayatkan 
dari jalur yang sama seperti jalur yang dikutip oleh Imam Muslim. 


FATHTJL BAARI — 701 

kampungsunnah.org 



151. Orang yang Tidak Mengusap Dahi dan Hidungnya 
Hingga Selesai Shalat 


'^4 M 01 o^£Jl \Xti y^_ Uj 4JJ\ 'cJjj :<Ui J15 

pu I J jfejl 


Abu Abdillah berkata, “Aku lihat A1 Humaidi berhujjah dengan 
hadits ini untuk tidak menyapu dahi saat shalat.” 


Alii :JUi 4 tJL :Jl5 J ^ 

i JLji ')\ cjj J>- Jji3 *di ^ uUj 1L3 4^ At 

✓ Ox 


836. Dari Abu Salamah, aku bertanya kepada Abu Sa’id A1 
Khudri, dia berkata, “Aku melihat Rasulullah SAW sujud di atas air 
dan tanah hingga aku melihat bekas tanah di dahinya.” 


Keteranean Hadits : 

(Bab orang yang tidak mengusap dahi dan hidungnya hingga 
selesai shalat). Ibnu A1 Manayyar berkata yang kesimpulannya, 
bahwa Imam Bukhari menyebutkan persoalan serta dalilnya, lalu 
menyerahkan keputusan hukum kepada pemikiran setiap mujtahid; 
apakah dia menyetujui A1 Humaidi atau tidak. Dia melakukan hal itu 
karena adanya berbagai kemungkinan yang terkandung dalam dalil 
tersebut. Adanya bekas tanah tidak berarti Nabi SAW tidak mengusap 
dahinya, karena bisa saja beliau SAW mengusapnya namun masih ada 
bekasnya. Kemungkinan lain Rasulullah SAW tidak mengusap bekas 
tanah di dahinya karena lupa, atau memang sengaja dibiarkan untuk 
menyesuaikan dengan mimpi beliau SAW. Bisa pula karena beliau 
tidak merasakan ada bekas tanah di dahinya, atau untuk menjelaskan 
diperbolehkannya hal itu, atau tidak mengusap dahi adalah tindakan 
yang lebih utama karena mengusap adalah termasuk perbuatan 
meskipun daiam kadar yang minim. Dengan adanya kemungkinan- 


702 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




kemxmgkinan ini maka tidak dapat dijadikan sebagai dalil, khususnya 
hal ini termasuk perbuatan dalam lingkup tabiat bukan taqarrub 
(mendekatkan diri kepada Allah SWT). 

jIp y\ Jli (Abu Abdullah berkata) Yakni Imam Bukhari, 

sedangkan A1 Humaidi adalah syaikhnya (gurunya) yang terkehal, 
salah seorang murid Imam Syafi’i. 

(berhujjah dengan hadits ini). Hal ini 

menunjukkan bahwa Imam Bukhari menyetujui gurunya, maka beliau 
tidak menanggapinya. Apabila berdasarkan hadits ini, A1 Humaidi 
tidak memperbolehkan mengusap dahi, maka hal itu tidak luput dari 
kritikan, tetapi meninggalkan perbuatan itu adalah lebih utama. 

y' cJij Jw- (hingga aku melihat bekas tanah) Yakni bekas 

tanah yang sedikit, sehingga tidak menghalangi dahi untuk sujud. 
Pembahasan selanjutnya beserta faidah-faidahnya akan dijelaskan 
dalam kitab Shiyam (puasa), insya Allah. 


152. Salam 


aDI JQIp 4LH f' ^ cJa jJU> 

* * 

4*-L~J a .i jj y>- ^li jJL- 131 jJL .J 4-ip 4jLit 


t O 4 * 


( JSJ 0* 4jDIj— Jli 01 


. f >31 # a> ? ! ^ ^Jb 01 jS Ju£ 


837. Dari Hindun binti A1 Harits bahwa Ummu Salamah RA 
berkata, “Biasanya Rasulullah SAW apabila salam, kaum wanita 
berdiri ketika selesai salamnya, dan beliau diam sejenak sebelum 
berdiri.” Ibnu Syihab berkata, “Aku kira -wallahu a ’lam- bahwasanya 
tujuan beliau diam adalah agar kaum wanita keluar sebelum orang- 
orang yang berbalik dari kaum (lelaki) mendapati mereka.” 


FATHUL BAARI — 703 

kampungsunnah.org 



Keterangan Hadits : 


(Bab salam) Yakrii mengucapkan salam —unluk keluar— dari 
shalat. Imam Bukhari tidak menyebutkan hukumnya, karena dalil-dalil 
yang ada saling bertentangan, ada yang mewajibkan dan ada yang 
tidak mewajibkannya. Mungkin dalil yang mewajibkan mengucapkan 

salam adalah berdasarkan hadits pada bab di atas, aJJi JLe pi JOlT 

tij jpi ( Biasanya apabila Rasulullah SAW salam), karena 

hadits ini memberi asumsi bahwa perbuatan ini beliau SAW lakukan 

terus-menerus. Sementara beliau SAW telah bersabda, U5T > 

# * 

(Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat). Di 

samping itu pendapat itu juga didasarkan pada hadits, jpl-sil 

(Yang menghalalkan (mengakhiri) shalat adalah salam) (diriwayatkan 
oleh para penulis kitab Sunan dengan sanad shahih). 

Adapun hadits yang berbunyi, ^ ' (J Asr J&j lij 



posisi duduk di akhir shalatnya sebelum salam, maka shalatnya telah 
mencukupi [sah])”, telah dilemahkan oleh sejumlah pakar hadits. 
Pembicaraan mengenai faidah-faidahnya akan diterangkan setelah 
empat bab kemudian. 


Catatan 

Imam Bukhari tidak menyebutkan tentang jumlah salam, dan 
telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Ibnu Mas’ud dan 
hadits Sa’ad bin Abi Waqqash bahwa jumlahnya adalah dua kali. Lalu 
A1 Uqaili dan Ibnu Abdul Barr menyebutkan bahwa hadits yang 
mengatakan bahwa salam tersebut sebanyak satu kali, memiliki cacat. 
Kemudian Ibnu Abdul Barr membahas persoalan tersebut secara 
panjang lebar. 


704 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 





153. Mengucapkan Salam Ketika Imam Salam 

‘j. 'fX4 of fiyi jx. tit UX4 c&’m -J\ bur'j 

* o 

Ibnu Umar RA rnenyukai apabila imam telah salam agar orang- 
orang yang ada di belakangnya juga —mengucapkan— salam. 


HULi jX} & iui J oOp 

0> 

y .y y o 

838. Dari Itban bin Malik, dia berkata, “Kami shalat bersama 
Nabi SAW, maka kami salam ketika beliau salam.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab mengucapkan salam -yakni makmum- ketika imam salam). 
Ibnu A1 Manayyar mengatakan bahwa Imam Bukhari memberi judul 
bab dengan lafazh hadits, sementara maknanya memiliki beberapa 
kemxmgkinan. Bisa saja yang dimaksud bahwa makmum memulai 
mengucapkan salam ketika imam telah memulai mengucapkan 
salamnya, yakni makmum telah memulai mengucapkan salam 
sebelum imam menyelesaikan salamnya. Namun mungkin juga yang 
dimaksud adalah makmum mulai mengucapkan salam setelah imam 
menyempumakan salamnya. Oleh karena hal ini mengandung dua 
kemungkinan, maka Imam Buk h ari menyerahkan hukumnya kepada 
para mujtahid. 

Ada pula kemungkinan maksud Imam Bukhari bahwa tidak ada 
salah satu dari keduanya yang menjadi syarat sahnya shalat, karena 
lafazh hadits mencakup kedua kemungkinan tersebut. Untuk itu, mana 
saja yang dilakukan oleh makmum maka diperbolehkan. Seakan-akan 
Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa makmum dianjurkan untuk 
tidak mengakhirkan salam setelah imam selesai salam hanya karena 
sibuk betdoa atau sebab yang lain. Kemxmgkinan ini diindikasikan 
oleh atsar yang beliau sebutkan dari Ibnu Umar. Saya tidak 


FATHUL BAARI — 705 

kampungsunnah.org 






menemukan ahli hadits yang menyebutkan sanad atsar ini secara 
maushul (bersambung) hingga Ibnu Umar. Akan tetapi dalam riwayat 
Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Umar terdapat keterangan yang memberi 
makna ke arah itu. 

Pembicaraan tentang hadits Itban ini telah dibahas pada bagian 
awal penjelasan tentang shalat, dan Imam Bukhari menyebutkannya di 
tempat ini secara ringkas, sedangkan pada bab berikutnya akan 
disebutkan lebih lengkap. Kedua riwayat ini dinukil dari jalur 
Abdullah, yakni Ibnu A1 Mubarak. 

154. Orang yang Berpendapat Tidak Membalas Salam Imam 
dan Cukup dengan Salam Shalat 


'fX*j Sill jltt J J^J aH ^3} £)\ ^ 

J, iir j^3 


839. Dari Mahmud bin Ar-Rabi’, dia mengaku paham (aqil) 
tentang Rasulullah SAW dan paham pula akan semburan air yang 
disemburkan oleh beliau SAW dari mulutnya, yang berasal dari timba 
di rumah mereka. 


L& :Jli fiC. ii-f p dUC 'J b:j'6 

J\ ^ Jk JJ 

* I&f } • * |'t' # « 8 ✓ Os * tO J s'to t. ^ -y s s f o 

OJI OJJJjj j3 Jy>tJ Jy-—jt ulj O*^>31 

01 UliC* dJCai C-S?s- 

>> / V “ / 

c. oL; & >3; _^3 jJt-3 & Jk Jji j^3 ^ ij& .5l» 

[j 44 pi cJi 6 jJt -3 ok in bSfc-u 30 j£ii 


706 — FATHUL BAAR1 

kampungsunnah.org 





840. Mahmud berkata, “Aku mendengar Itban bin Malik A1 
Anshari -kemudian salah satu Bani Salim- berkata, ‘Aku biasa shalat 
mengimami kaurnku, Bani Salim’. Lalu aku mendatangi Nabi SAW 
dan berkata, ‘Sesungguhnya aku telah mengingkari penglihatanku 
(buta), dan sesungguhnya banjir telah menghalangi antara aku dengan 
masjid kaumku. Maka aku berharap agar engkau datang lalu shalat 
pada suatu tempat di rumahku, agar aku menjadikannya sebagai 
masjid’. Beliau bersabda, ''Aku akan melakukannya, insya Allah’. 
Keesokan harinya Rasulullah SAW bersama Abu Bakar berangkat 
menuju kepadaku (rumahku) setelah matahari meninggi. Nabi SAW 
mohon izin dan aku pun mengizinkannya. Beliau tidak duduk hingga 
bertanya, ‘ Mona tempat yang engkau sukai agar aku shalat di bagian 
rumahmuT Dia (Itban) mengisyaratkan tempat yang ia sukai untuk 
ditempati beliau SAW shalat. Beliau SAW berdiri dan kami membuat 
shaf di belakangnya, kemudian beliau salam dan kami pun salam 
ketika beliau salam.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab orang yang berpendapat tidak membalas salam imam dan 
cukup dengan salam shalat). Imam Bukhari menyebutkan hadits Itban 
seperti yang kami singgung sebelumnya. Imam Bukhari menjadikan 

dasar dari hadits ini pada lafazh, j*Ju ^ {Kemudian 

beliau salam dan kami pun salam ketika beliau salam), karena secara 
lahiriah mereka salam seperti salam beliau SAW. Sementara salam 
beliau SAW bisa saja satu kali, yakni salam yang mengeluarkan 
seseorang dari shalat, atau bisa juga diiringi satu salam lagi. Oleh 
karena itu, bagi yang menyukai salam ketiga sebagai jawaban kepada 
imam dan dilaksanakan di antara dua salam tadi -seperti dikatakan 
oleh golongan Maliki- harus mengemukakan dalil yang menguatkan- 
nya. Bantahan atas persoalan inilah yang hendak disinyalir oleh Imam 
Bukhari. Ibnu Baththal berkata, “Aku kira maksud Imam Bukhari 
adalah untuk membantah pandangan yang mewajibkan salam kedua, 
diniana pandangan seperti itu telah dinukil oleh Ath-Thahawi dari Ai 


FATHUL BAARI — 707 

kampungsunnah.org 




Hasan bin A1 Hasan.” Tapi perkiraan ini cukup jauh dari yang 
sesunggubnya. 

t ( mengaku ) Lafazh za ’ama dapat digunakan untuk perkataan 

yang telah pasti kebenarannya, juga digunakan untuk perkataan yang 
masih diragukan dan perkataan dusta. Semuanya dapat diketahui dari 
konteks kalimat. Nampaknya yang dimaksud di tempat ini adalah 
makna yang pertama, sebab Mahmud bin Ar-Rabi’ adalah seorang 
yang tsiqah (terpercaya) dalam pandangan Az-Zuhri, maka 
perkataannya menurut beliau dapat diterima. 


155. Dzikir Setelah Shalat 


v # # / # 
ee _ 09 ? 0 tfi y y 

Ay^y tl * A •*"t| * • * * ° *». 0 * | ^ ,/■ , f Ay ✓o * j ✓ ^ o^- 

ja&Jj *AjU jp«/? H Ui 0 

✓ ✓ /■ 

j&f L-r y& y Jis} .fi-3 Sii ^ J* air 

b| dJJju 1 lil 


841. Dari Amr bahwasanya Abu Ma’bad -mantan budak Ibnu 
Abbas- mengabarkan kepadanya bahwa Ibnu Abbas RA mengabarkan 
kepadanya, “Sesungguhnya suara keras dalam berdzikir -ketika 
manusia selesai shalat fardhu- ada pada zaman Nabi SAW.” Ibnu 
Abbas berkata, “Aku mengetahui bahwa mereka telah selesai (shalat) 
dengan hal tersebut, apabila aku mendengamya.” 


'a$w» i_3 y>! c-T :JlS U^Ip aUI $ cA 


842. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Aku mengetahui 
selesainya shalat Nabi SAW dengan adanya takbir.” 


708 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 





4IP 


AJS- 4U! ^ s-t yiAJI *U- IJU 4IP 4JUI ^ 

“ y ✓ " y 

idl oliJjJL JtjA! Jy jj&Jl Jit Li>i :ljJui jjLj 
Jljyl ^ J-^ai f-4^J tiiT" j t^JUiaj liS^ Djliaj j»_jLJ| 

i * 


/ r.f 


y y / 


« i ° ^ * f \i| li- • w . * . y Jy . ^ . y . ® ■* y 

ut A_KjJj5-l Jfl Ijli .u jjj ./Jtj J UJj-tAbssJJ LgJ U_jSxi>eJ 

✓ A f y ^ 0 y / y ® ** o s 

o e y y py o A> .^yy 9 ^y-y o y »» y * 0 ^y -y o J e .y e „yy 0 y o ;>/ o * o jf . y * 

(j-* jp~ _j j»—> Jj»-> f*->w j4j (jy j*^>y j*-*4>-i 

J5” Oj’^sxJj i) <di* J-^p ^jy V| 4Jt_ 

j C^j *'* jLfii Ujlj li&lis^li .uJ^j j t^Cp 

■.JjiJ :Jl£i 4J1 -uy^jj bujl Luy^j tj*>\J -lL>sJj 

y 

Oj^J eS^ 1 <Utj iaIJ XaiJt j c<Ut d)l>tw' 

■uy^j 


843. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Orang-orang miskin 
datang kepada Nabi SAW dan berkata, ‘Orang-orang kaya para 
pemilik harta telah pergi dengan deraj at-deraj at yang tinggi dan 
kenikmatan yang abadi; mereka shalat sebagaimana kami shalat, 
mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, sementara mereka 
memiliki keutamaan berupa harta yang mereka gunakan untuk haji 
dan umrah, beijihad dan bersedekah’. Beliau bersabda, ‘Tidakkah 
kuceritakan kepada kalian suatu perkara, apabila kalian 
mengambilnya, niscaya kalian mencapai orang-orang yang telah 
mendahului kalian. Tidak ada seorang pun yang dapat mencapai 
kalian setelah itu, dan kalian adalah yang terbaik di antara orang- 
orang yang kalian berada di antaranya, 102 kecuali orang yang 
mengerjakan sepertinya; kalian bertasbih dan bertahmid serta 
bertakbir di belakang setiap shalat tiga puluh tiga kali'. Laiu terjadi 
perbedaan di antara kami, sebagian kami berkata, ‘Kita bertasbih tiga 
puluh tiga kali, bertahmid tiga puluh tiga kali, dan bertakbir tiga puluh 
empat kali’. Aku pun menanyakan kembali kepada beliau, maka 


102 Dalam salah satu naskah disebutkan “di antara mereka”. 


FATKUL BAARI — 709 

kampungsunnah.org 




beliau menjawab, ‘ Subhaanallah, Walhamdu lillaah, wallaahu 
akbar, hingga tiap-tiap darinya berjumlah tiga puluh tiga kali 


S 1 / i» f t. .. > o # ✓ ,5/ o ^ 9s > o | i/ »- os o s- 

{ Js- ^l :Jli l y. if j***' if- if 

' ' * * 

ii)\f *JCj hp 4 JL)! ^gCiS of CjC* ^1 

cfi v oj ^-3 iii vi aii v sic, jr ^ ^ Jji 
c4W q v ^Isi .yi jr Ji ^ tf} SjEji 
q ^ hi. jisj .jcJi djc jbJi iS vi cjc q vi 

•q ^ j^uli ,jp j*i^ji q jip jj dun* 

^ / / / / /■ ^ ^ / 

£ 5i!l :^l Jlh 


844. Dari Abdul Malik bin Umair dari Warrad -jura tubs 
Mughirah bin Syu’bah- dia berkata, “Mughirah bin Syu’bah 
mendiktekan kepadaku -surat untuk Muawiyah- bahwa Nabi SAW 
biasa mengucapkan di belakang setiap shalat fardhu; laa ilaaha 
illallaahu wahdahuu laa syariika lahu, lahul mulku walahul hamdu 
w m huwa alaa kulli syai'in qadiir. Allahumma laa maanVa limaa 
a'thaita walaa mu’thiya limaa mana’ta walaa yanfa’u dzal jaddi 
minkal jaddu. (Tidak ada sembahan yang sesungguhnya selain Allah 
semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan baginya 
segala puji, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada 
yang dapat mencegah apa yang engkau berikan dan tidak ada yang 
dapat memberi apa yang telah engkau cegah, dan tidak bermanfaat 
kekayaan orang yang memiliki kekayaan di sisi-Mu).” 

Syu’bah meriwayatkan hadits ini dari Abdul Malik, dari A1 
Qasim bin Mukhaimirah, dari Warrad, sama seperti di atas. A1 Hasan 
berkata, “Al Jaddu adalah Al ghina (kekayaan).” 


Keterangan Hadits : 

(Bab dzikir sesudah shalat) Imam Bukhari menyebutkan hadits 
Ibnu Abbas melalui dua jalur periwayatan, salah satunya lebih 


710 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




lengkap. Sehubungan dengan ini A1 Mizzi mengemukakan pendapat 
yang ganjil karena dia menganggapnya dua hadits, padahal yang 
nampak bahwa keduanya adalah satu hadits, seperti yang akan karrii 
jelaskan. 

Js- 01^ (ada pada masa Rasulullah 

SAW). Ini merupakan petunjuk bahwa ungkapan seperti ini menurut 
Imam Bukhari termasuk hadits marfu \ berbeda dengan orang yang 
tidak sependapat serta mengatakan bahwa riwayat tersebut tidak dapat 
digolongkan sebagai hadits marfu ’. Imam Muslim dan jumhur ulama 
telah menyetujui pendapat beliau dalam hal ini, dan ini merupakan 
dalil bolehnya mengeraskan suara saat membaca dzikir ketika 
selesai shalat. Ath-Thabari berkata, “Ini merupakan penjelasan tentang 
kebenaran apa yang dilakukan oleh sebagian pemimpin, yaitu 
mengucapkan takbir setelah shalat.” Tapi hal ini ditanggapi oleh Ibnu 
Bahthtal, bahwa ia tidak menemukan perbuatan demikian dari salah 
seorang salaf kecuali apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Wuhaib dalam 
kitab Al Wadhihah, bahwasanya mereka menyukai takbir di kemah- 
kemah setelah shalat Subuh dan Isya' dengan suara keras sebanyak 
tiga kali. Lalu beliau menimpali, “Hal itu telah dilakukan orang-orang 
sejak dulu.” Ibnu Baththal melanjutkan, “Dalam kitab Al Utbiyah dari 
Malik bahwa perbuatan tersebut termasuk hal baru.” Kemudian beliau 
berkata, “Dalam konteks hadits terdapat keterangan bahwa para 
sahabat tidak mengeraskan suaranya ketika membaca dzikir saat Ibnu 
Abbas mengucapkan perkataannya di atas.” Saya (Ibnu Hajar) 
katakan, pembatasan beliau pada sahabat kurang tepat, bahkan tidak 
ada pada saat itu sahabat yang hidup kecuali beberapa orang. 

Imam An-Nawawi berkata, “Imam Syafi’i memahami hadits ini 
bahwa mereka mengeraskan suara hanya beberapa waktu lamanya 
untuk mengajarkan si fat (cara) dzikir, bukan berarti mereka terus- 
menerus mengeraskan bacaan dzikir. Adapun pandangan yang terpilih 
adalah bahwa imam dan makmum sama-sama membaca dzikir dengan 
suara pelan, kecuali bertujuan untuk mengajarkan dzikir tersebut 
kepada orang-orang.” 


103 K-alau beliau mengatakan “dalil disyariatkannya mengeraskan suara” maka ini lebih tepat. 
Wallahu a lam. 


FATHUL BAARI — 711 

kampungsunnah.org 




jliSJu lil/j fCaih 3jpl cJS" (aku 

<» j' * m * <• 


mengetahui selesainya shalat Nabi SAW dengan takbir). Dalam 
rlwhyat Ai Humaidi disebutkan dari Sufyan dengan ungkapan yang 
menunjukkan pembatasan. Adapun lafazhnya, s-Csi *1 i_Syu uf U 

**~3u ‘il ZLp <&! Lg L^> Xssi Jj-ij (Tidaklah kami mengetahui 


selesainya shalat Rasulullah SAW melainkan dengan takbir ). 
Demikian pula Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abi Umar, dari 
Sufyan. Kemudian teijadi perbedaan tentang latar belakang mengapa 
Ibnu Abbas berkata demikian. Al Qadhi Iyadh mengatakan, bahwa 
Ibnu Abbas tidak hadir mengikuti shalat jamaah karena usianya yang 
masih kecil, ia tidak termasuk di antara orang-orang yang terus- 
menerus menghadiri jamaah, maka beliau mengetahui akhir shalat dari 
hal tersebut. Ulama selainnya mengatakan, kemungkinan Ibnu Abbas 
hadir di akhir shaf, maka beliau tidak mengetahui akhir shalat dengan 
salam, akan tetapi beliau mengetahuinya dengan takbir. Ibnu Daqiq Al 
Id berpendapat, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa saat itu tidak 
ada orang yang menyampaikan takbir imam ( muhalligh ) supaya 
didengar oleh orang-orang yang berada di akhir shaf. 


(dengan takbir ) Riwayat ini lebih spesifik daripada 

riwayat Ibnu Juraij sebelumnya, karena dzikir lebih uraum daripada 
takbir. Ada kemungkinan riwayat ini menafsirkan riwayat Ibnu Juraij, 
dan sepertinya yang dimaksud dengan mengeraskan suara membaca 
dzikir adalah takbir. Seakan-akan mereka memulai membaca takbir 
setelah shalat, atau sebelum membaca tasbih dan tahmid. Pembicaraan 
mengenai hal itu akan dijelaskan pada hadits sesudahnya. 

f > O J- 

riyaiJ' sir (orang-orang miskin datang). Di antara mereka 


disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Abi Aisyah dari Abu 
Hurairah, yaitu Abu Dzar Al Ghifari, seperti dikutip oleh la’far Al 
Firyabi dalam kitab beliau yang berjudul Adz-Dzikr dari hadits Abu 
Dzar. Disebutkan pula bahwa di antara mereka terdapat Abu Darda', 
seperti diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan selainnya melalui beberapa 
jalur periwayatan. Sementara dalam riwayat Imam Muslim dari Suhail 
bin Abi Shalih, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, mereka berkata, 
“Wahai Rasulullah..lalu disebutkan hadits selengkapnya. Secara 
lahiriah, Abu Hurairah termasuk salah seorang di antara mereka. 
Kemudian dalam riwayat An-Nasa'i dari Zaid bin Tsabit, dia berkata. 


712 — FATHTJL BAAJRI 

kampungsunnah.org 



01 tiyii (Beliau SAWmemeriniahkan kami untuk bertasbih...) Al 

Hadits. Hal ini memberi asumsi bahwa Zaid bin Tsabit adalah salah 
seorang di antara mereka. Pemahaman ini tidak bertentangan dengan 
lafazh yang terdapat dalam riwayat Ibnu Ajlan dari Sumay yang 

dikutip oleh Imam Muslim, «.l jH A* (Orang-orang Muhajirin 

yang miskin datang ), karena Zaid berasal dari kalangan Anshar. 
Sebab, kemungkinan penggunaan lafazh “orang-orang Muhajirin” 
hanya berdasarkan kebiasaan yang umum saja, 

.w> (dan kenikmatan yang abadi ). Kenikmatan di sini 

diberi sifat “abadi” yang mengisyaratkan lawannya, yakni kenikmatan 
yang sementara, karena sedikit sekali kenikmatan ini yang mumi, dan 
meski mumi tetap akan berlalu. Dalam riwayat Muha mm ad bin Abi 

Aisyah disebutkan, LJ>i (Para pemilik kekayaan 

telah pergi dengan pahala-pahala). Demikian pula yang diriwayatkan 
oleh Imam Muslim dari hadits Abu Dzar. Lalu Imam Bukhari 
memberi tambahan pada kitab Ad-Da’awaat (doa-doa) dari riwayat 
Warqa' dari Sumay, OiJi LAIS' :Jli (Beliau SAW bertanya, 

"Bagaimana demikian... ”). Imam Muslim juga meriwayatkan yang 
senada dengannya dari Ibnu Ajlan, dari Sumay. 


f * US' 0 yyAjj (mereka berpuasa sebagaimana kami puasa ), 

2 * e /• 'of* ° 

Dalam riwayat Abu Darda' terdapat tambahan, jS'Jtf US' Oj/jUj 
(Mereka berdzikir sebagaimana kami berdzikir). Sementara dalam 
riwayat Al Bazzar dari hadits Ibnu Umar, UUjI I jiiTj dUCai 

(Mereka membenarkan sebagaimana pembenaran kami, dan beriman 
sebagaimana iman kami). 


% 0 (mereka menunaikan haji dengannya) Yakni kami 

tidak menunaikan haji. Namun hal ini menjadi sulit dipahami apabila 
dikaitkan dengan riwayat Ja’far Al Firyabi dari hadits Abu Darda' 

dengan lafazh, gfd US' Oj^Jj ( mereka menunaikan haji sebagaimana 

kami menunaikannya). Demikian pula dengan lafazh “berjihad”, 
yangmana dalam kitab Ad-Da ’awaat dari riwayat Warqa' dari Sumay 

disebutkan, UuU- US' IjOaU-j (Dan mereka berjihad sebagaimana 


FATHUL BAARI — 713 

kampungsunnah.org 



kami berjihad). Akan tetapi persoalan terakhir ini dapat dijelaskan, 
yakni dengan membedakan antara jihad yang telah lalu dengan jihad 
yang diprediksi akan teijadi, yangmana umumnya hanya para pemilik 
harta yang mampu melakukannya. Jawaban serupa mungkin pula 
dikatakan sehubungan dengan persoalan haji. Ada pula kemungkinan 

lafazh tersebut dibaca yakni memberi bantuan harta kepada 


orang lain untuk menunaikan haji. 

- ** ^ 

ujialaij (dan mereka bersedekah) Dalam riwayat Imam Muslim 


daii Ibnu Ajlan dari Sumay disebutkan, djfeiuj ujjiaZ Yj OjSjUs&j 


(Mereka bersedekah dan kami tidak bersedekah, mereka 
membebaskan budak dan kami tidak membebaskan budak). 

0] 'Uj (beliau bersabda, “Tidakkah 

kuceritakan kepada kalian sesuatu yang jika kamu 

,0 * » ^ 

mengambilnya.. .”). Dalam riwayat Al Ashili disebutkan, 01 

’ * **■ 

(Suatu perkara yang apabila kalian mengambilnya...), demikian pula 
dalam riwayat Al Ismaili. Sementara dalam riwayat Imam Muslim 

disebutkan, ^ Yh (Tidakkah aku ajarkan kepada kalian 

sesuatu...). Sedangkan dalam riwayat Abu Daud disebutkan, ji hf 
/ / " * * * 

otUT dUi£l (Wahai Abu Dzar, tidakkah aku ajarkan 
kepadamu kalimat-kalimat yang engkau mengueapkannya...). 


(kalian mencapai orang-orang yang telah 

mendahului kalian). Yakni para pemilik harta yang telah memperoleh 
kelebihan atas kalian dengan sebab sedekah. “Mendahului” di sini bisa 
diartikan secara maknawi atau inderawi. Syaikh Taqiyuddin 
mengatakan bahwa makna pertama lebih tepat. 

& (dan kalian yang terbaik di antara 
orang-orang yang kalian berada di antara mereka) Dalam riwayat 
Karim ah dan Abu Al Waqt, (Di antaranya), yakni dalam 

bentuk tunggal. Demikian pula yang dinukil Al Ismaili. 


714 — FATHUL BAAR1 

kampungsunnah.org 



Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Ajlan, (past *Jlj 

{Dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian). 

Dikatakan bahwa makna lahiriah riwayat ini menyelisihi apa yang 
disebutkan terdahulu, karena “mencapai” secara lahiriah menunjukkan 
“persamaan”, sedangkan pada riwayat ini secara lahiriah menunjukkan 
keutamaan. Sebagian mereka menjawab, sesungguhnya “mencapai” 
tidak mesti bermakna “persamaan”, bahkan bisa saja seseorang 
mencapai seperti yang dicapai orang lain Ialu mengunggulinya. Atas 
dasar ini, maka taqarrub (mendekatkan diri kepada Allah SWT) 
dengan amalan dzikir di atas lebih utama daripada taqarrub dengan 
menginfakkan harta. 


Ada pula kemungkinan bahwa kata ganti “kalian” pada lafazh 
maksudnya adalah keseluruhan, yakni mencakup mereka yang 


telah terdahulu serta mereka yang akan datang. Demikian pula dengan 

t. so* & 

lafazh, J~? J-P *5i! ( Kecuali orang yang mengamalkan seperti 


amalan kalian), yakni apabila ia orang miskin maka dengan 
mengucapkan dzikir, sedangkan apabila dia termasuk orang yang kaya 
maka dengan bersedekah. Atau pembicaraan itu khusus bagi orang- 
orang miskin, akan tetapi mencakup juga orang-orang kaya dalam hal 
kebaikan tersebut. Dengan demikian, kedua golongan itu mendapat- 
kan kebaikan yang tidak dapat dicapai kecuali dengan dzikir dan 
sedekah. Kemungkinan ini didukung oleh sabda beliau SAW dalam 

e* o'*** ojfsB* 

hadits Ibnu Umar yang dikutip oleh A1 Bazzar, Ji? 


{Kalian mendapatkan seperti keutamaan mereka). Dalam riwayat 
Imam Muslim dari hadits Abu Dzar disebutkan, li Jj« r as 


CrW 


*£* * so Zs* * ts** *£* , , s * 1 tf ' a ti * 

JSJSj 01 ?0ji.CflsJ {Bukankah telah dijadikan 


untuk kalian apa yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap 
tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah). (A1 Hadits). 


FATHUL BAARI — 715 

kampungsunnah.org 



Timbul pula pertanyaan dalam hal menyamakan keutamaan 
dzikir di atas dengan keutamaan taqarrub dan menginfakkan harta, 
padahal berinfak itu jauh lebih berat. A1 Kamiani memberi jawaban 
bahwa tidak ada kemestian bahwa pahala itu disesuaikan dengan berat 
ringannya sernua amalan. Beliau mendasari perkataannya itu dengan 
keutamaan kalimat syahadat yang sangat mudah dilakukan namun 
melebihi pahala sejumlah amalan yang susah atau berat. 


9 • 9 + % 

OjjP* jj 


u 


{kalian bertasbih, bertahmid dan 


bertakbir) Demikian yang terdapat pada kebanyakan hadits, yakni 
mendahulukan tasbih daripada tahmid lalu mengakhirkan takbir. 
Sementara dalam riwayat Ibnu Ajlan, lafazh takbir lebih didahulukan 
daripada tahmid. Pada riwayat itu terdapat pula perkataan Abu Shalih, 


iii akkil} M bt^-j f jk\ ill :J>: 


{la mengatakan Allahu Akbar, 


Subhaanallah, dan Alhamdulillah). Sama sepertinya satu riwayat 
yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Ummu Al Hakam. Abu 

Daud meriwayatkan pula dari hadits Abu Hurairah, 'jJj 


{Engkau bertakbir, bertahmid, dan bertasbih). Demikian pula dalam 
hadits Ibnu Umar. 


Perbedaan-perbedaan ini memberi keterangan bahwa tidak ada 
susunan yang baku dalam dzikir. Mungkin pula hal ini ditunjang oleh 
sabda beliau SAW dalam hadits tentang “albaaqiyaat ash- 

shaalihaaf\ yang mana dikatakan, H {Tidaklah 

mudharat (bahaya) bagimu darimana saja engkau memulainya ). 
Hanya saja mungkin dikatakan bahwa yang lebih utama adalah 
memulai dengan mengucapkan “tasbih”, karena ini termasuk 
menafikan kekurangan dari Allah SWT. Lalu diiringi ‘tahmid’ karena 
ia mencakup penetapan kesempumaan bagi-Nya. Sebab menafikan 
kekurangan tidak berkonsekuensi menetapkan kesempumaan. 
Kemudian mengucapkan ‘takbir’ karena menafikan kekurangan dan 
menetapkan kesempumaan tidak berkonsekuensi bahwa tidak ada dzat 
lain yang besar. Selanjutnya ditutup dengan “tahlil {laa ilaaha 
illallaaEf yang menunjukkan keesaan-Nya dalam semua yang 
disebutkan. 

x it 9 e 

JT {di belakang [akhir] setiap shalat). Makna hadits 
ini adalah, bahwa dzikir-dzikir tersebut diucapkan setelah selesai 


716 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




shalat. Apabila agak diakhirkan dari selesainya shalat; jika waktunya 
tidak terlalu lama, sebatas tidak dikatakan telah mengabaikannya atau 
lupa, atau karena sibuk mengucapkan wind yang juga diperintahkan 
seperti membaca ayat kursi, maka hal ini diperbolehkan. 

✓ 0 9 

Makna lahiriah daii perkataannya ( setiap shalat) 

mencakup fardhu dan sunah, akan tetapi kebanyakan ulama 
memahaminya khusus bagi shalat fardhu. Dal am hadits Ka’ab bin 
Ujrah yang dinukil oleh Imam Muslim dibatasi dengan shalat fardhu. 
Seakan-akan para ulama memahami hadits-hadits yang bersifat mutlak 
di bawah konteks hadits Ka’ab bin Ujrah ini. Atas dasar ini, apakah 
menyibukkan diri dengan melakukan shalat sunah rawatib setelah 
shalat fardhu dianggap sebagai pemisah antara shalat fardhu dengan 
dzikir tersebut atau tidak? Inilah yang masih menjadi penelitian. 
Wallahu a lam. 

^ (tiga puluh tiga ) Ada kemungkinan jumlah ini 

mencakup ketiga macam dzikir tadi, yakni tiap salah satu darinya 
diucapkan sebanyak sebelas kali. Demikian yang dipahami oleh 
Suhail bin Abi Shalih seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui 
jalur Rauh bin A1 Qasim. Akan tetapi tidak ada yang mendukung 
Suhail sehubungan dengan pemahamannya itu. Bahkan saya tidak 
menemukan satu pun jalur hadits yang menerangkan hal itu, kecuali 
pada hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh A1 Bazzar, namun 
sanadnya lemah. 

Makna yang paling kuat adalah, jumlah ini berlaku bagi tiap-tiap 
dzikir tersebut. Artinya, hendaklah kalian bertasbih setiap selesai 
shalat sebanyak tiga puluh tiga kali, begitu pula bertasbih dan 
bertakbir sebanyak itu. 

e ✓ x 

(terjadi perbedaan di antara kanti) Secara lahiriah 
yang mengucapkan kalimat ini adalah Abu Hurairah. Demikian pula 
dengan lafazh, aISJ cJik'J (Aku menanyakan kembali kepadanya ), dan 

yang ditanya kembali oleh Abu Hurairah adalah Nabi SAW. 
Berdasarkan pemahaman ini, maka perbedaan tersebut teijadi di 
antara sahabat. Akan tetapi Imam Muslim menjelaskan dal am riwayat 

o * * 

Ibnu Ajlan dari Sumay bahwa yang mengucapkan kalimat Uiu? 
(terjadi perbedaan di antaran kami ) adalah Sumay, dan dialah yang 

FATHUL BAARI — 717 

kampungsunnah.org 




rnenanyakan kembali kepada Abu Shalih, sedangkan yang berbeda 
dengannya dalam hal itu adalah sebagian keluarganya. Adapun 
lafazhnya, “Aku menceritakan hadits ini kepada sebagian 
keluargaku... lalu aku merasa kurang jelas...” Beliau menyebutkan 
seperti di atas lalu berkata, “Aku rnenanyakan kembali kepada Abu 
Shalih.” 

Akan tetapi keterangan tambahan ini tidak dinukil melalui jalur 
maushul (bersambung) oleh Imam Muslim, karena beliau menukil 
hadits di atas melalui Qutaibah dari Al-Laits, dari Ibnu Ajlan. 
Kemudian ia berkata, “Selain Qutaibah ada juga yang memberi 
tambahan hadits ini dari Al-Laits...” lalu beliau menyebutkan 
tambahan yang dimaksud. Adapun yang beliau maksud selain 
Qutaibah, kemungkinan Syu’aib bin Al-Laits atau Sa’id bin Abi 
Maryam. 

Abu Awanah meriwayatkan dalam kitabnya Al Mustakhraj dari 
Ar-Rabi’ bin Sulaiman, dari Syu’aib. Al Jauzaqi dan Al Baihaqi juga 
meriwayatkannya melalui jalur Sa’id. Melalui penjelasan ini diketahui 
bahwa dalam riwayat Ubaidillah bin Umar dari Sumay pada hadits di 
atas terdapat tadrij (perkataan perawi yang dimasukkan kedalam 
hadits). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban melalui jalur 
Al Mu’tamir bin Sulaiman dengan sanad seperti di atas, tanpa 

O X ^ 

menyebutkan lafazh, dili ( terjadi perbedaan di antara kami ...” 

dan seterusnya. 

’s&J {dan bertakbir tiga puluh empat kali) Ini adalah 

perkataan sebagian keluarga Sumay, seperti dijelaskan di atas, dari 
riwayat Imam Muslim. Telah dijelaskan pula bahwa kemungkinan 
ucapan ini berasal dari sebagian sahabat. Hal serupa telah disebutkan 
pula dalam hadits Abu Darda' yang dikutip oleh An-Nasa'i. Demikian 
pula yang dikutip oleh beliau dari riwayat Ibnu Umar dengan sanad 
yang cukup kuat. Hadits serupa diriwayatkan pula oleh Imam Muslim 
dari hadits Ka’ab bin Ujrah, dan Ibnu Majah dari hadits Abu Dzar, 
hanya saja sebagian perawi merasa ragu mengenai jumlah tiga puluh 
empat itu. 

Berbeda dengan itu, riwayat yang dinukil dari Muhammad bin 
Abi Aisyah dari Abu Hurairah yang dikutip oleh Abu Baud, &LJ' 


718 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



...iJ iUji "i ojJtj <&l *j|l ill %> (Dan dicukupkan seratus dengan ucapan 

laa ilaaha illallah wahdahu laa syartika lahu... [tidak ada sembahan 
yang sesungguhnya selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi- 
Nya...]). Demikian juga dalam riwayat Imam Muslim dari Atha' bin 
Yazid dari Abu Hurairah, serta dalam riwayat Abu Daud dari hadits 
Ummu A1 Hakam, dan dalam riwayat A1 Firyabi dari hadits Abu Dzar. 

An-Nawawi mengatakan, bahwa kedua hadits ini dapat 
dikompromikan dengan cara suatu kali bertakbir sebanyak tiga puluh 
empat kali lalu mengakhirinya dengan ucapan “laa ilaaha illallaah 
wahdahu...” dan seterusnya. Ulama selain beliau berkata, “Keduanya 
dikompromikan dengan cara suatu saat diakhiri dengan mengucapkan 
takbir tiga puluh empat kali, dan kali yang lain diakhiri dengan ucapan 
‘laa ilaaha illallah wahdahu...’ dan seterusnya, sesuai dengan 
keterangan yang terdapat dalam hadits.” 


Catalan 

Pertama, dalam riwayat Warqa' dari Sumay yang dinukil oleh 
Imam Bukhari dalam pembahasan tentang Ad-Da’awaat (doa-doa) 
sehubungan dengan hadits ini disebutkan, “ Kalian bertasbih sepuluh 
kali, bertahmid sepuluh kali dan bertakbir sepuluh kali”. Aku tidak 
menemukan salah satu pun di antara jalur-jalur periwayatan hadits 
Abu Hurairah yang menyebutkan perawi lain yang turut menukil 
hadits tersebut bersama Warqa', baik dari Sumay maupun dari yang 
lainnya. Kemungkinan ia melakukan penakwilan sama seperti yang 
dilakukan oleh Suhail, yakni membagi jumlah tersebut kepada ketiga 
macam dzikir, lalu menghilangkan bilangan ganjil. Tapi pandangan ini 
digoyahkan oleh konteks hadits tersebut yang dengan tegas 
menyatakan bahwa ini adalah sabda Nabi SAW. 

Saya telah menemukan sejumlah riwayat yang mendukung 
riwayat yang menyatakan sepuluh kali membaca tasbih, tahmid dan 
takbir; di antaranya dari Ali yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, 
dari Sa’ad bin Abi Waqqash yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan 
dari Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu 
Daud serta At-Tirmidzi, dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh 
Al Bazzar, dan dari Ummu Malik A1 Anshariyah yang diriwayatkan 
oleh Atb-Thabrani. 


FATHUL BAARI — 719 

kampungsunnah.org 




A1 Baghawi dalam kitabnya Syarh As-Sunnah telah 
mengompromikan perbedaan ini dengan mengemukakan 
kemungkinan bahwa yang demikian itu terjadi dalam waktu yang 
berbeda-beda. Pertamanya sepuluh kali-sepuluh kali, kemudian 
sebelas kali-sebelas kali, lalu tiga puluh tiga kali-tiga puluh tiga kali. 
Kemungkinan pula boleh dipilih salah satunya, atau berbeda-beda 
sesuai dengan situasi dan kondisi. 


Dalam hadits Zaid bin Tsabit dan Ibnu Umar disebutkan bahwa 
Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mengucapkan setiap dzikir 
tersebut sebanyak dua puluh lima kali, lalu menambahkan ucapan “laa 
ilaaha illallaah” sebanyak dua puluh lima kali. Adapun lafazh Zaid 


bin Tsabit, 'J&Xj Wi j 'J&Sj bW JT J} J of b>f 
: (Jl5 — i'jfjb— of JUi»ve Jlii ^8 Jjj-j 

< S*. /t / /o f I* 1*1° ^li i' *1 i® K® <* • o ^ l / o » *"i » e /f 

4)ll U-w .lg*3 t:J13 


ejiUiii : Jt24 a j dp (Beliau memerintahkan kami untuk 


bertasbih di belakang setiap shalat tiga puluh tiga kali, bertahmid 
tiga puluh tiga kali dan bertakbir tiga puluh empat kali. Lalu seorang 
laki-laki bermimpi dan dikatakan kepadanya, “Apakah Muhammad 
memerintahkan kalian untuk bertasbih... (disebutkan seperti tadi). ” 
Laki-laki tersebut berkata, "Benar. ” Maka dikatakan kepadanya, 
"Jadikanlah masing-masing dua puluh lima kali, lalu jadikan 
padanya tahlil (laa ilaaha illallaah). ” Ketika pagi hari laki-laki itu 
mendatangi Nabi SAW dan mengabarkan kepadanya, maka beliau 
SAW bersabda, “Lakukanlah oleh kalian!”). Diriwayatkan oleh An- 
Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban. 


Sedangkan lafazh riwayat Ibnu Umar, is'J. Ui jUdSh ^ Jaj-j t>'j 

6 x e * e o / ».'■<' O / 8 e ' t 5 o»/ t s o f / 9 6 *. 

jP j :<U J-J —0 yxj jD 

of jjd} dp ill ,1'U 2JB jIa) 

j» ✓ ^ ^ 0 

Jll US' lyUij (Seorang laki-laki dari kalangan Anshar melihat 


sebagaimana yang dilihat oleh seseorang yang tidur -disebutkan 
seperti di atas- lalu dikatakan, “Bertasbihlah dua puluh lima kali, 
bertahmidlah dua puluh lima kali, bertakbirlah dua puluh lima kali 
dan bertahlil dua puluh lima kali, yang demikian itu adalah seratus .” 
Maka Nabi SAW memerintahkan mereka untuk melakukan seperti 


72© — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



yang dikatakan [orang Anshar itu]). Diriwayatkan oleh An-Nasa'i 
dan Ja’far A1 Firyabi. 

Dari riwayat ini dapat disimpulkan bahwa memperhatikan 
bilangan tertentu dalam berdzikir sangat mempengaruhi dalam 
menentukan suatu hukum, sebab kalau bukan karena itu, niscaya akan 
dikatakan kepada mereka, “Tambahkanlah tahlil tiga puluh tiga kali.” 
Sebagian ulama mengatakan, bahwa bilangan-bilangan yang 
disebutkan dalam riwayat seperti dzikir setelah shalat, apabila 
dikaitkan dengannya pahala tertentu, lalu orang yang melakukannya 
melebihkan dari jumlah itu, maka ia tidak mendapatkan pahala khusus 
tersebut, sebab kemungkinan bilangan tersebut memiliki hikmah dan 
kekhususan yang bisa tidak didapatkan apabila yang dilakukan 
melebihi jumlah yang ditentukan. 

A1 Hafizh Abu A1 Fadhl mengatakan dalam kitab Syarh At- 
Tirmidzi, bahwa pemyataan ini perlu diteliti kembali, karena orang 
tersebut telah mengerjakan jumlah yang dikaitkan dengan pahala 
tersebut, maka ia pun telah mendapatkan pahalanya. Apabila ia 
melebihkan dari yang ditentukan, mengapa tambahan itu 
menghilangkan pahala yang sebelumnya telah didapatkannya? 

Masalah ini mungkin dibedakan dari segi niat. Apabila 
seseorang ketika sampai pada jumlah yang ditentukan bemiat untuk 
melaksanakan apa yang diperintahkan, kemudian ia 
menambahkannya, maka persoalan seperti yang dikatakan oleh Abu 
A1 Fadhl tidak dapat dipungkiri. Sedangkan apabila seseorang 
menambahkannya tanpa ada niat, seperti pahala dikaitkan dengan 
jumlah sepuluh, lalu ia mengaitkan pahala tadi dengan jumlah seratus, 
maka dalam hal ini pendapat sebelumnya cukup kuat. Sementara itu 
pendapat A1 Qarafi agak berlebihan, seperti disebutkan dalam 
kitabnya Al Qawa'id , dimana dia berkata, “Termasuk bid’ah yang 
dibenci adalah menambahkan sesuatu dalam masalah-masalah sunah 
yang telah ditentukan syara’, sebagaimana kebiasaan orang-orang 
besar apabila membatasi sesuatu, maka hendaklah dilakukan sesuai 
dengan batasan itu dan tidak melebihkannya, karena melebihkan dari 
apa yang ditentukan dianggap telah melampaui batas-batas tata 
krama.” 

Sebagian ulama members contoh dengan obat suatu penyakit, 
misalkan dosis obat suatu penyakit adalah dengan mencampurkan satu 
sendok gula pada obat tersebut. Apabila campuran itu dilebihkan satu 


FATHUL BAARI — 721 

kampungsunnah.org 




sendok dari yang teiah ditentukan, maka obat tidak menghasilkan 
kesembuhan. Tetapi apabila campuran gula tadi sesuai ketentnan, lalu 
orang yang sakit itu diberi gula sebagaimana yang dikehendaki, maka 
obat tersebut tetap menghasilkan kesembuhan. Hal ini didukung pula 
oleh suatu kenyataan dimana apabila masing-masing dzikir itu 
ditetapkan dalam jumlah tertentu serta harus dilakukan secara 
berkesinarnbungan, maka menambahkan dari jumlah yang teiah 
ditentukan dianggap tidak baik, sebab perbuatan ini dapat 
memutuskan kesinambungan karena ada kemungkinan bahwa perintah 
untuk melakukannya secara berkesinarnbungan memiliki hikmah 
tertentu, dimana hikmah ini tidak didapatkan jika perbuatan itu 
dilakukan secara terputus (tidak berkesinarnbungan). Wallahu a lam. 


Kedua, Imam Muslim member! tambahan dalam riwayatnya 
dari Ibnu Ajlan dari Sumay, ill Ji j *-yrlfUi fr'ySi tfr'j 

iIjfcii dii Uj Jijfti JaI tfi>i ^ JLfi 

frQJ £>y_ ill Jiai iili •»ii' jf-e ii' (Abu Shalih berkata, 


"Orang-orang miskin yang terdiri dari kaum Muhajirin kembali 
kepada Rasulullah SAW dan berkata, ‘Saudara-saudara kami yang 
kaya mendengar apa yang kami lakukan, maka mereka melakukan hal 
serupa’. Rasulullah SAW bersabda, ‘Itulah karunia Allah yang 
diberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya ”). Kemudian 
Imam Muslim meriwayatkannya melaiui Rauh bin Al Qasim dari 
Suhail, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, lalu beliau menyebutkan 
penggalan dari haditsnya seraya mengatakan seperti hadits Qutaibah. 
Imam Muslim berkata, “Hanya saja dalam hadits Abu Hurairah teiah 
disisipkan perkataan Abu Shalih, ‘Orang-orang miskin yang terdiri 
dari kaum Muhajirin kembali... 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian pula yang diriwayatkan 
oleh Abu Muawiyah dari Suhail, yaitu dengan menyisipkan perkataan 
perawi. Hal ini diriwayatkan oleh Ja’far Al Firyabi. Berdasarkan 
tambahan ini menjadi jelaslah bahwa riwayat ini teiah dinukil melaiui 
jalur mursal (tanpa menyebut perawi yang menerima dari sumber 
pertama). Hadits yang dimaksud teiah diriwayatkan oleh Al Bazzar 

» ✓ le / 

dari hadits Ibnu Umar, dimana dikatakan, s.i}«3i gr'j ( Orang-orang 

miskin kembali). Sanadnya maushul (bersambung), namun teiah 
disebutkan bahwa sanadnya lemah. Ja’far Al Firyabi juga 


722 — FATHUL BAAR1 

kampungsunnah.org 



meriwayatkan dan Haram bin Hakim dari Abu Dzar, yang mana 
dikatakan bahwa Abu Dzar berkata, .Sj% ijlts al Jj_jj u 

s-CiJ Jjai ibi :jUi (Wahai Rasulullah, sesungguhnya 


mereka telah mengucapkan sama seperti yang kami ucapkan. Maka 
beliau bersabda, “Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada 
siapa yang dikehendaki-Nya. 


A1 Khathib menukil bahwa Haram bin Hakim meriwayatkan 
hadits ini dengan jalur mursal dari Abu Dzar, sehingga tambaban yang 
dimaksud tidak dinukil melalui sanad yang shahih. Hanya saja kedua 
jalur periwayatan ini memperkuat riwayat mursal dari Abu Shalih. 


Ibnu Baththal berkata dalam riwayatnya dari A1 Muhallab, 
“Dalam hadits ini diterangkan keutamaan orang kaya melalui 
pemyataan tekstual, bukan melalui takwil (interpretasi). Apabila 
teijadi kesamaan amalan orang kaya dengan orang mi skin dalam hal- 
hal yang difardhukan oleh Allah SWT kepada keduanya, maka orang 
kaya masih memiliki kelebihan dalam amal kebaikan berupa sedekah 
atau yang sepertinya, yang tidak dapat dilakukan oleh orang miskin.” 
Dia juga berkata, “Aku telah melihat sebagian ulama ahli kalam 
berpendapat bahwa keutamaan tersebut khusus bagi orang-orang 
miskin dan tidak didapatkan oleh selain mereka, maksudnya 
keutamaan yang dihasilkan karena dzikir tersebut.” Tapi dalam hal ini 

dia mengabaikan sabda beliau SAW pada hadits yang sama, yaitu, *Jlj 

^ ^ „ o * 

(Kecuali siapa yang melakukan seperti apa yang 

kalian lakukan). Dengan demikian, keutamaan tersebut diberikan 
kepada siapa saja yang mengucapkan dzikir tersebut, tanpa ada 
perbedaan. 


Imam A1 Qurthubi mengatakan bahwa sebagian ulama 
menakwilkan lafazh aJjj 4ii Jiai iiii {Itulah karunia Allah 

yang diberikannya...), dimana kata penunjuk iiii (itu) kembali 


kepada pahala amalan yang dapat memperoleh keutamaan di sisi 
Allah. Seakan-akan dikatakan, “Pahala tersebut yang aku beritahukan 
kepada kalian tidak didapatkan oleh seorang pun dengan sebab dzikir 
ataupun sedekah, akan tetapi didapatkan karena karunia dari-Nya”. A1 
Qurthubi berkomentar, “Ini adalah penakwilan yang cukup jauh. 
Mereka teipaksa menempuh cara tersebut karena adanya sesuatu yang 


FATHUL BAARI — 723 

kampungsunnah.org 



bertentangan dengannya.” Lalu A1 Qurthubi melanjutkan, bahwa cara 
mengompromikannya dengan sesuatu yang bertentangan dengannya 
mungkin dapat dilakukan tanpa membutuhkan pendapat yang terkesan 
mengada-ada. 

Ibnu Daqiq A1 Id mengatakan bahwa makna lahiriah hadits ini 
berdekatan dengan makna tekstualnya, dimana yang dimaksud adalah 
keutamaan kaya. Namun sebagian orang member] penakwilan yang 
kurang baik. 

Sepertinya Ibnu Daqiq mensinyalir penakwilan di atas. Lalu dia 
berkata, “Menurut pertimbangan akal, bahwa apabila keduanya (orang 
miskin dan kaya) memiliki amalan yang sama, lalu si kaya memiliki 
kelebihan dari segi ibadah maaliyah (ibadah yang bersifat harta), 
maka tidak diragukan lagi bahwa dalarn kondisi demikian orang kaya 
lebih utama daripada orang miskin. Hanya saja yang perlu 
dipertimbangkan, apabila keduanya memiliki amalan yang sama, lalu 
masing-masing dari keduanya memiliki maslahat tersendiri atas apa 
yang dimilikinya, maka siapakah di antara keduanya yang lebih 
utama? Apabila keutamaan tersebut ditafsirkan dengan tambahan 
pahala, maka menurut logika, bahwa amalan yang maslahatnya dapat 
dirasakan oleh orang lain adalah lebih utama daripada amalan yang 
maslahatnya terbatas pada pelakunya. Maka, dari sisi ini orang kaya 
lebih unggul. Sedangkan jika keutamaan itu ditafsirkan sebagai 
kemuliaan yang dinisbatkan kepada sifat-sifat jiwa, maka kesucian 
jiwa yang disebabkan oleh kemiskinan adalah lebih baik, dari sisi ini 
orang miskin yang lebih unggul. Atas dasar inilah maka mayoritas 
kaum shufi lebih mengunggulkan orang miskin yang sabar.” A] 
Qurthubi mengatakan, dalain masalah ini terdapat lima pendapat di 
kalangan ulama; ketiga , 104 yang lebih utama adalah miskin. Keempat, 
berbeda-beda sesuai situasi dan kondisi. Kelima, bersikap tawaqquf 
(tidak menentukannya). 

A1 Karmani berkata, “Dengan melihat konteks hadits dapat 
diketahui bahwa pengaduan orang-orang miskin tetap sebagaimana 
adanya. Tapi hal ini dijawab dengan mengatakan bahwa rnaksud 
mereka adalah deraj at yang tinggi serta kenikmatan abadi juga diraih 
oleh mereka, bukan menafikan tambahan [keutamaan] terhadap para 
pemilik harta secara mutlak.” Namun nampaknya bahwa maksud 


104 Pendapat pertama dan kedua telah disebwtkan sebelunmya. -peneij. 


724 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 






mereka adalah meminta persamaan. Tampaknya jawaban ini 
dikemukakan sebelum beliau SAW mengetahui bahwa orang yang 
mengharapkan sesuatu sama dengan orang yang melakukan hal itu 
dan segi pahala, seperti disebutkan pada pembahasan tentang ilmu 
ketika membahas hadits Ibnu Mas’ud yang di bagian awalnya 


disebutkan, ( Tidak ada hasad kecuali pada l dua 

hal). Dalain riwayat Tirmidzi melalui jalur lain terdapat penegasan 
bahwa orang yang berinfak serta orang yang berharap untuk dapat 
berinfak berada pada deraj at yang sama dari segi pahala. Demikian 


pula dengan sabda beliau SAW, % hi 

»* j ^ j /■ 

s-lf* hr? ^ JP hr? (■Barangsiapa yang membuat atau 


menetapkan Sunnah yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya 
dan pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi 
pahalanya sedikitpun). 


Pada kisah di atas, orang miskin menjadi penyebab sehingga 
orang kaya mengetahui dzikir tersebut. Apabila orang kaya memiliki 
kesamaan dengan orang miskin dal am mengucapkan dzikir tadi, 
namun orang miskin memiliki kelebihan pahala atas kedudukan 
mereka sebagai penyebab, ditambah lagi dengan harapan mereka 
untuk dapat bersedekah, barangkali semua ini dapat menyathai 
“taqarrub” dengan menggunakan harta. 


Selanjutnya adalah perbandingan antara orang miskin yang 
sabar dengan hidupnya yang penuh kesulitan, dengan orang kaya yang 
bersyukur atas kenikmatan yang didapatkannya dengan hartanya. Dari 
sini terjadi kebimbangan dalam menentukan mana di antara keduanya 
yang lebih unggul. Kami akan membicarakan kembali persoalan ini 

ketika membahas hadits, jtUall Ji* jfUiJi ^lk!i ( Orang yang 

memberi makan dan bersyukur sama seperti orang puasa yang sabar), 
di pembahasan tentang Al Ath 'imah (makanan). 


Pelaiaran yang dapat diarobil : 

Pada hadits ini terdapat sejumlah faidah selain yang disebutkan 
terdahulu, di antaranya: 

1. Seorang yang berilmu, jika ditanya tentang persoalan yang 
diperselisihkan, maka hendaknya menjawab dengan apa yang 


FATHUL BAARI — 725 

kampungsunnah.org 




menjadikan orang yang lebih rendah dapat menyamai orang 
yang lebih tinggi derajatnya, dan tidak diperbolehkan menjawab 
dari sisi orang yang lebih tinggi derajatnya agar tidak teijadi 
perbedaan. Demikian dikatakan oleh Ibnu Baththal, Seakan- 
akan beliau menarik kesimpulan tersebut dari sikap beliau SAW 

yang menjawab dengan sabdanya, OjjCi f Jip 

* 

(Tidakkah aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara yang 
kalian menyamai mereka di dalamnya). Beliau SAW tidak 
menjawab mereka dengan mengatakan, “Benar, mereka lebih 
utama daripada kalian dengan sebab tersebut”. 

2. Memperluas cakupan ghibthah, m penafsiran ghibthah telah 
dijelaskan pada kitab ilmu, disertai penjelasan perbedaan antara 
ghibthah dengan sifat dengki yang tercela. 

3. Berlomba-lomba untuk mendapatkan amalan yang 
menghasilkan derajat yang tinggi, berdasarkan sikap orang- 
orang kaya yang bersegera mengamalkan berita yang sampai 
kepada mereka, dan Nabi SAW tidak mengingkari perbuatan 

X- 0> 

mereka. Maka bisa disimpulkan bahwa lafazh, 

(Kecuali orang yang mengamalkan ) berlaku bagi orang-orang 
miskin maupun orang-orang kaya, berbeda dengan mereka yang 
menakwilkan selain itu. 

4. Amalan yang mudah terkadang membuat pelakunya mencapai 
keutamaan orang yang melakukan amalan yang susah atau berat. 

5. Keutamaan dzikir sesudah shalat. Imam Bukhari telah 
menjadikannya sebagai dalil tentang keutamaan berdoa setelah 
shalat, seperti yang akan disebutkan dalam pembahasan Ad- 
Da ’awaat (doa-doa). Di samping itu, ini merupakan waktu- 
waktu yang utama, dimana doa sangat diharapkan untuk 
dikabulkan pada saat tersebut. 

6. Amalan yang terbatas pada diri pelakunya bisa saja menyamai 
amalan yang dapat dirasakan oleh orang lain, berbeda dengan 
mereka yang mengatakan bahwa amalan yang dapat dirasakan 
oleh orang lain lebih utama. Hal ini telah disitir oleh Syaikh 
Izzuddin bin Abdussalam. 


105 Ghibthah adalah keinginan untuk mendapatkan nikmat seperti yang diperoleh orang lain 
tanpa mengharapkan agar nikmat itu hilang dari pemiliknya, Pen. 


726 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 






{Mughirah mendiktekan 


kepadaku dalam suatu surat untuk Muawiyah). Mughirah saat itu 
adalah pemimpin di Kufah yang ditunjuk oleh Muawiyah. Dalam 
pembahasan tentang Ad-Da'awaat (doa-doa) melalui jalur lain dari 
War rad akan disebutkan penjelasan mengenai sebab yang 
mel atarbelakangi kejadian itu, yaitu bahwa Muawiyah menulis surat 
kepada Mughirah yang isinya, “Tulislah untukku hadits yang engkau 
dengar dari Rasulullah SAW....” Pada pembahasan tentang Al Qadr 
(takdir) disebutkan dari riwayat Abdah bin Abu Lubabah dari Warrad, 
dia berkata, “Muawiyah menulis [surat] kepada Mughirah; tulislah 
kepadaku apa yang engkau dengar dan diucapkan Nabi SAW setelah 
shalat.” Sementara dalam hadits bab ini diberi batasan bahwa shalat 
yang dimaksud adalah shalat-shalat fardhu. Sepertinya Mughirah 
memahami hal itu dari faktor tertentu yang diindikasikan dalam 
pertanyaan tersebut. 


Hadits ini dijadikan dalil bolehnya meriwayatkan hadits dengan 
metode mukatabah (yakni melalui tulisan atau surat), dan 
menempatkannya seperti mendengar langsung meski tidak diiringi 
dengan ijazah (perizinan) dari orang yang menulis, juga dijadikan 
dalil bolehnya berpegang dengan khabar ahad. Di bagian akhir 
pembahasan tentang Al Qadar (takdir) akan disebutkan bahwa Warrad 
berkata, “Kemudian aku diutus -setelah kejadian itu- kepada 
Muawiyah, rnaka aku mendengar beliau memerintahkan manusia 
untuk melakukan hal itu.” 


Sebagian ulama menyatakan bahwa Muawiyah tel ah mendengar 
hadits yang dimaksud dari Nabi SAW, hanya saja dia ingin 
menguatkan apa yang didengamya. Pemyataan ini berdasarkan 
riwayat yang terdapat dalam kitab Al Muwaththa ' melalui jalur lain 
dari Muawiyah, bahwasanya ia berkata di atas mimbar, “Wahai 
manusia, sesungguhnya tidak ada yang mencegah apa yang diberikan 
oleh Allah, tidak ada yang dapat memberi apa yang dicegah oleh 
Allah, dan tidak bermanfaat kekayaan orang yang kaya di sisi-Nya. 
Barangsiapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, niscaya akan 
dijadikannya paham terhadap agama.” Kemudian dia berkata, “Aku 
mendengamya dari Rasulullah SAW di atas mimbar ini.” 

aJj dilklt Si ( Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji), 
Ath-Thabrani menambahkan melalui jalur lain dari Al Mughirah, 


FATHUL BAARI — 727 

kampungsunnah.org 



“Yuhyii wa yumiit wahuwa hayyun laa yamuut, biyadihil khair - 
hingga- syai'in qadiir (menghidupkan dan mematikan, Dia hidup dan 
tidak mati -sampai- berkuasa atas segala sesuatu).” Para perawinya 
tergolong tsiqah (terpercaya). Lafazh serupa tercantum pula dalam 
riwayat Bazzar dan hadits Abdurrahman bin Auf dengan sanad lemah, 
tetapi berkaitan dengan dzikir ashbaha wa idza amsaa ”. 

li yu Yj (dan tidak bermanfaat kekayaan orang 

yang memiliki kekayaan di sisi-Mu). A1 Khaththabi mengatakan, arti 
“Al JaddT adalah kekayaan, dikatakan pula “keberuntungan”. Ar- 
Raghib meriwayatkan bahwa yang dimaksud di sini adalah “kakek”, 
yakni nasab seseorang tidak bermanfaat baginya. 


Al Qurthubi mengatakan, diriwayatkan dari Abu Amr Asy- 
Syaibani bahwa ia meriwayatkan dengan lafazh “Al JiddF 
(kesungguhan). Lalu ia berkata, “Maksudnya tidak bermanfaat 
kesungguhan orang yang bersungguh-sungguh..Ath-Thabari 
mengingkari hal ini. Al Qazzaz memberi penjelasan terhadap 
pengingkaran ini dengan mengatakan, “Sesungguhnya kesungguhan 
dalam beramal itu bermanfaat di sisi Allah SWT, karena Allah telah 
mengajak makhluk kepada hal itu, lalu bagaimana bisa tidak 
bermanfaat di sisi-Nya?” Beliau berkata pula, “Kemungkinan yang 
dimaksud adalah, kesungguhan dalam rneraih kepentingan dunia itu 
tidak bermanfaat apabila dilakukan dengan menyia-nyiakan urusan 
akhirat.” Ulama lainnya berkata, “Barangkali maksudnya, 
kesungguhan itu tidak bermanfaat jika tidak diterima [Allah], 
sementara yang demikian tidak terjadi kecuali dengan karunia Allah 
dan rahmat-Nya.” Hal ini seperti yang telah dijelaskan ketika 


membahas sabda sabda beliau, 


’du* ^ (amalan 


seseorang diantara kalian tidak dapat memasukkari). 


Dikatakan bahwa makna lafazh “Al JidcT\ adalah usaha yang 
sempuma dalam kesungguhan atau segera dalam menghindar. An- 
Nawawi berkata, “Pendapat yang benar dan masyhur serta dipegang 
bleh mayoritas ulama adalah, bahwa lafazh tersebut dibaca ‘Al Jadd’ 
yang bermakna keberuntungan berupa harta, anak, keagungan, atau 
kekuasaan. Artinya, keberuntungannya tidak akan menyelamatkannya 
daii-Mu. Bahkan yang menyelamatkannya adalah karunia dan rahmab 
Mu.” 


728 — FATHUL BAAR1 

kampungsunnah.org 



Hadits ini menjelaskan disukainya mengucapkan dzikir tersebut 
setelah shalat, karena kandungannya yang terdiri dari lafazh-lafazh 
tauhid, penisbatan perbuatan kepada Allah SWT, mencegah dan 
memberi, serta menunjukkan kekuasaan yang sempuma [hanya milik 
Allah], Dalam hadits ini juga terdapat anjuran untuk segera melakukan 
Surihah serta menyebarkannya. 


Pelajaran yang dapat diambil 

Ada tambahan dzikir yang sering diucapkan saat berdzikir, yaitu 
kalimat cddd ui at} *Sj ( dan tidak ada yang menolak apa yang telah 

Engkau putuskan). Lafazh tambahan ini terdapat dalam Musnad Abd 
bin Humaid dari riwayat Ma’mar, dari Abdul Malik bin Uniair, tetapi 

tanpa menyebutkan lafazh Slj {dan tidak ada yang 

memberi apa yang Engkau cegah ). Lalu dalam riwayat Ath-Thabrani 
kedua kalimat itu disebutkan bersamaan, seperti yang akan kami 
sebutkan dalam pembahasan tentang Al Qadar (takdir), insya Allah. 

Dalam riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i serta Ibnu Khuzaimah 
melalui jalur Husyaim dari Abdul Malik dengan sanad seperti di atas, 
disebutkan bahwa pada mulanya beliau mengucapkan dzikir tersebut 
tiga kali. 


156. Imam Menghadap Manusta [Jamaah] Setelah Salam 


^ / / ✓ 


bi A* m oir :ju j rjs* ^ 

✓ * # s 

j) b-1 p JSl 


845. Dari Samurah bin Jundab, dia berkata, “Biasanya Nabi 
SAW apabila selesai melakukan shalat, beliau menghadap kepada 
kami dengan wajahnya.” 


FATHUL BAARI — 729 

kampungsunnah.org 






iUl { Jlfi 4l)l J JJ'j lU jLp :JlS Z\ 'JJ >.Jl Jj£. J jJ'j 

Ljb ,4jLiJ! I y* j)\ Js- iUjjJjaxJlj gr^.A/g]\ t!*jC*p 

ilil Jl5 lili -JLa* ,j-»lSl { js' Jlil L3^sill 

:Jli ^ ^ .^3 ^ ^ ^ :J« >f ^3i 

t>* ^0 <J- uiy ^4* 

✓ ✓ ” s * s 

.Jz gji liTj I j£~ f. j*i : JlS 


846. Dari Zaid bin Khalid A1 Juhani, dia berkata, “Rasulullah 
SAW mengimami kami shalat Shubuh di Hudaibiyah -setelah 
semalam turun hujan- ketika selesai beliau menghadap kepada 
manusia [jainaah] seraya berkata, ‘ Apakah kalian mengetahui apa 
yang dikatakan oleh Rabb [Tuhan] kalian ?’ Mereka berkata, ‘Allah 
dan Rasul-Nya lebih mengetahui’. Beliau bersabda, ‘[Allah 
berfirman]; pagi-pagi di antara hamba-Ku ada yang beriman kepada- 
Ku dan ada yang kafir. Adapun yang mengatakan kita telah diberi 
hujan karena karunia Allah dan rahmat-Nya, maka dialah orangyang 
beriman kepada-Ku dan kafir terhadap bintang-bintang. Adapun yang 
mengatakan kita telah diberi hujan karena bintang ini dan ini, maka 
dialah orang yang kafir kepada-Ku dan beriman kepada bintang- 
bintang’.” 


&Um j &3 aii jk Jii J .^3 :jii dAJC. J ^ 

4^'j> jif jc= d£ p jii >i Ji aft oil 

j£fa 3 i c. y I>> £ y tjis^ i&> ji yiSi 01 :jui 


847. Dari Anas bin Malik, dia berkata, “Rasulullah SAW 
mengakhirkan shalat pada suatu malam hingga pertengahan malam, 
kemudian beliau keluar kepada kami. Ketika selesai shalat, beliau 
menghadapkan wajahnya kepada kami seraya bersabda, 


730 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



‘Sesungguhnya manusia telah shalat dan tidur, dan sesungguhnya 
kalian senantiasa berada dalam shalat selama kalian menunggu 
shalat’ ” 


Keterangan Hadits : 

(Bab imam menghadap manusia [jamaah] setelah salam). 
Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, salah satunya 
adalah hadits Samurah bin Jundab yang akan disebutkan dengan 
panjang lebar di akhir pembahasan tentang Al Jana ’iz (jenazah). 
Kedua, hadits Zaid bin Khalid Al Juhani yang akan disebutkan pada 
pembahasan tentang Al Istisqa' (shalat meminta hujan). Ketiga, hadits 
Anas yang telah dibahas dalam pembahasan tentang Al Mawaqiit 
(waktu-waktu shalat) serta pada bab “Keutamaan Menunggu Shalat” 
di bagian pembahasan Shalat Jamaah. 


Ketiga hadits tersebut sesuai dengan judul yang diberikan, 
namun yang paling tegas menerangkan hal itu adalah hadits Zaid bin 

Khalid, dimana ia berkata, Ji Cii (Ketika selesai...). Adapun 


perkataannya pada hadits Samurah, JO ti] £& dlt JO jjh OlT 
tyr'y 0* jjf ebO (Biasanya apabila Nabi SAW shalat, beliau 


menghadap kepada kami dengan wajahnya) artinya adalah, apabila 
beliau SAW selesai melakukan shalat, maka beliau menghadap 
kepada kami. Kesimpulan ini diambil karena adanya keharusan untuk 
tidak berpaling dari kiblat sebelum selesai shalat. Adapun 

perkataannya dalam hadits Anas, J3f JO Uii {Ketika selesai shalat 


beliau menghadap...) dipahami seperti di atas. Konteks hadits 
Samurah sangat jelas menyatakan bahwa beliau SAW melakukan hal 
tersebut secara berkesinambungan. 

Dikatakan, bahwa hikmah menghadap makmum adalah supaya 
mengajan mereka apa yang mereka butuhkan. Berdasarkan hal ini 
maka perbuatan itu khsusus bagi mereka yang sama seperti keadaan 
Nabi SAW, yakni bermaksud memberi pelajaran dan nasihat. 
Pendapat lain mengatakan bahwa hikmahnya adalah untuk 
memberitahu orang yang baru masuk bahwa shalat telah selesai, sebab 
apabila imam masih tetap seperti keadaannya semula, maka timbul 


FATHUL BAARI — 731 

kampungsunnah.org 




dugaan bagi yang barn datang bahwa imam sedang melakukan 
tasyahud, misalnya. 

Ibnu A1 Manayyar mengatakan bahwa sikap imam yang 
membelakangi makmum sesungguhnya hanya karena kedudukannya 
sebagai imam. Apabila shalat telah selesai, maka hilanglah sebab 
tersebut. Maka menghadap makmum saat itu dapat menghilangkan 
kesombongan serta perasaan lebih tinggi daripada makmum. Wallahu 
a’lam. 


157. Imam Berdiam Sejenak dl Tempat Sbalatnya Setelah 

Salam 


/ / / 


.Cajji3i aJ Jip ijj}\ Jt l J^2 i ^1 OIS' 5 0\5 °j£- 

P'j Jt ^ 'G-J* ^3 




848. Dari Nafi’ dia berkata, “Biasanya Ibnu Umar shalat (sunah) 
di tempat di mana ia shalat fardhu. Hal itu dilakukan pula oleh A1 
Qasim. Disebutkan pula dari Abu Hurairah yang dinisbatkan kepada 
Nabi SAW, ‘Janganlah imam shalat sunah di tempatnya’, tapi ini tidak 
shahih” 


* / / 


* < + ' 


j> jx. ii» air j£,j iiii jk ^ af cL ff 

. /1 * _ . * * . # ✓ . ✓ ✓ x 

J ^ o ✓ . # o«* e 1 iB f / ■ |.x / /« t, M s 


849. Dari Ummu Salamah bahwa Nabi SAW apabila salam, 
beliau berdiam sejenak di tempatnya. Ibnu Syihab berkata, “Kami 
menganggap -wallahu a ’lam- agar keluar siapa yang hendak berbalik 
di antara wanita.” 


732 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



yP {j* CLJlLj jJlLj Lip aJJI j^lL g"jj CL- ^*1 jjp 

^ ^ o-» * f io^ p i J / /i / |/ c ^ ^ / A. * . s 9*[ J * * \ ^ 0 li- 

L~$j+s2Xj (Jl L ^ f yQjJ*J i jis^J^ t i p.UCJI a-C-o uo IdJli 

^ ✓ ✓ 

A <A c^f- A sAj A .LLj aIL aISI ^^IL LSI J y*j 

' a \ 

<" / / > ./•'-^ f S * % f 0 . / % J J-* *tl •* ° f | X . 

cT 0 ^ ^^L>"1 •J"’’^ OUCP Jl3j 4-^1^flJl JJLA ^L>^>"» 

y-o * f ^ « £ », i2 ., A. A .✓ ?, > C efs; X 2 0 £ . 

Ala jl yfcjJI ^^^>-1 -lS^a' JKj .A-^l^i3l Ala ^ljA^> yfcjJl 

0 0 V _ < s s * 0 0 

/ t Oi/ /• * ^ ( / ^ » O -'O ✓ ^ O^O ✓ / £✓ -'D T ^I* 1 t w |. J Z* ». / 0 

(LuL- J5 IwLL*j! J-jt* CLotJ C-JlS j Ajj^>-' AjC-jAJl cDjb»iJi CLUJ 

✓ * ■* 

Jlij .J-j aIL aIsi Jl [Jit £ljjf J^ cJlLj Sybj A 

C til, -- - ?•*» gg- L . ^ 1?. >0 o£tf ^ # 0 i , / * t'j 

<Lyv* A ijss* A A <->A -LrA 1 ^ yp-^ cSLv 1 A 

A A LA j >. uA* A“A :<d-J' J^j •5^'A* p? A 

.Jl, ll in Jl Jlii a A> A t? A vte 


850, Dari Ummu Salamah istri Nabi SAW- ia berkata, 
“Biasanya beliau SAW salam dan kaum wanita berbalik masuk ke 
rumah-rumah mereka sebelum Rasulullah SAW berbalik.” Ibnu 
Wahab berkata dari Yunus dari Ibnu Syihab, “Hindun Al Firasiyah 
telah mengabarkan kepadaku.” Utsman bin Umar berkata, “Yunus 
telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, Hindun Al Firasiyah 
telah menceritakan kepadaku.” Az-Zubaidi berkata, “Telah 
mengabarkan kepadaku Az-Zuhri bahwa Hindun binti Al Harris Al 
Qurasyiah mengabarkan kepadanya -dan ia berstatus sebagai istri 
Ma’bad bin Al Miqdad yang menjadi sekutu Bani Zuhrah- dan ia 
biasa masuk menemui istri-istri Nabi SAW. Syu’aib berkata dari Az- 
Zuhri, “Hindun Al Qurasyiah telah menceritakan kepadaku.” Ibnu Abi 
Aliq berkata dari Az-Zuhri dari Hindun Al Firasiyah bahwa Al-Laits 
berkata, “Yahya bin Sa’id telah menceritakan kepadaku, bahwa ia 
menceritakan kepadanya dari Ibnu Syihab dari seorang wanita 
Quraisy, dia menceritakan kepadanya dari Nabi SAW.” 


FATHUL BAARI — 733 

kampungsunnah.org 



Keterangan Hadits : 


(Bab imam berdiam sejenak di tempat shalatnya setelah salam). 
Yakni setelah beliau menghadap kepada inakmum agar sesuai dengan 
pembahasan terdahulu. Sesungguhnya berdiam sejenak tidak berkaitan 
dengan urusan dzikir, doa, pengajaran atau shalat sunah. Oleh sebab 
itulah Imam Bukhari menyebutkan di bab ini masalah imam shalat 
sunah di tempatnya. 


(i imam tidak shalat sunah di tempatnya). 
Kalimat ini disebutkan dari segi maknanya, adapun lafazhnya dalam 
riwayat Abu Daud disebutkan, jl ’cf" V J&t of 

^ °jt- {Apakah memberatkan bagi salah seorang di antara 

kalian untuk maju, mundur atau bergeser ke kanan atau ke kiri dalam 

* * 

shalatnya). Sementara dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, 

(Apabila salah seorang di antara kalian shalat). Abu Daud 
menambabkan, ^ {Yakni shalat sunah). Dalam riwayat A1 

Baihaqi disebutkan, fJidi j&djiJi 0? aijl bt {Apabila 

salah seorang di antara kamu hendak melakukan shalat sunah setelah 
shalat fardhu, maka hendaklah ia maju). (A1 Hadits). 


jwid jiij {dan tidak shahih). Ini adalah perkataan Imam Bukhari, 

dan yang demikian itu karena sanadnya lemah dan mudhtharib 
(goncang), ia hanya dinukil oleh Laits bin Abu Sulaim yang dikenal 
sebagai perawi yang lemah. Di samping itu, teijadi perbedaan riwayat 
darinya. Perbedaan yang dimaksud disebutkan oleh Imam Bukhari 
dalam kitabnya At-Tarikh, seraya berkata, “Hadits ini tidak terbukti 
akurat.” 


Sehubungan dengan persoalan ini telah diriwayatkan dari 
Mughirah bin Syu’bah melalui jalur marfu ’ dengan lafazh, Jbau *i 

{Hendaknya imam tidak shalat di 

tempat dimana ia shalat (fardhu) hingga berpindah). Diriwayatkan 
oleh Abu Daud dengan sanad terputus {munqathi ’). Ibnu Abi Syaibah 

meriwayatkan dengan sanad hasan dari Ali, dia berkata, *5l 01 al-Jt ^ 


734 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




jj\& j* <Jjp*sd J»- (Termasuk sunnah agar imam tidak 

shalat sunah hingga berpindah dari tempatnya). Kemudian Ibnu 
Qudamah meriwayatkan dalam kitab Al Mughni dari Imam Ahmad 
bahwa beliau tidak menyukai hal itu, seraya berkata, “Aku tidak 
mengetahuinya dari selain Ali,” Seakan-akan menurut beliau hadits 
Abu Hurairah tidak akurat, demikian pula dengan hadits Al Mughirah. 
Hikmah tidak disukainya hal itu karena dikhawatirkan teijadi 
kesamaran antara shalat sunah dengan shalat fardhu. 

Dalam riwayat Imam Muslim dari As-Sa’ib bin Yazid 
bahwasanya ia shalat Jum’at bersama Muawiyah, lalu ia shalat sunah 
sesudahnya. Maka Muawiyah berkata kepadanya, u Apabila engkau 
shalat Jum ’at, maka jangan teruskan dengan shalat (sunah) hingga 
engkau berbicara atau keluar, karena sesungguhnya Nabi SAW 
memerintahkan kami demikian." Hal ini merupakan bimbingan untuk 
menempuh cara am an dalam menghilangkan kesamaran, dan di bawah 
konteks ini pula hadits-hadits tersebut di atas dipahami. 

Dari seluruh dalil yang ada dapat disimpulkan bahwa imam 
mempunyai beberapa keadaan; karena di antara shalat ada yang 
dilakukan shalat sunah sesudahnya, dan ada pula yang tidak demikian. 
Untuk keadaan pertama telah teijadi perbedaan pendapat; apakah 
seseorang menyibukkan diri dengan membaca dzikir-dzikir tersebut 
lalu melakukan shalat sunah seperti yang diamalkan oleh kebanyakan 
ulama, atau seperti pendapat Abu Hanifah yang mendahulukan shalat 
sunah. Landasan argumentasi (hujjah) mayoritas ulama adalah hadits 
Muawiyah. Mungkin dikatakan bahwa tidak ada ketentuan pemisah 
antara shalat fardhu dan sunah hanya dengan melakukan dzikir, 
bahkan apabila seseorang berpindah tempat maka hal itu dianggap 
mencukupi. Apabila dikatakan akurasi hadits tentang berpindah 
tempat belum dapat dibuktikan, maka hal itu telah terkandung dalam 

hadits Muawiyah, yakni pada lafazh gv/*? j' (atau engkau keluar). 
Pendapat yang mendahulukan membaca dzikir sebelum melakukan 
shalat sunah diperkuat oleh lafazh ftCsh Js (di belakang shalat), 
seperti tercantum dalam hadits-hadits shahih. Namun sebagian ulama 
madzhab Hambali mengatakan, yang dimaksud dengan i!>Cah 'Ji 

adalah sebelum salam. Perkataan mereka ini ditanggapi dengan 
mengemukakan hadits tentang orang-orang kaya yang meraih 


FATHUL BAARI — 73S 

kampungsunnah.org 



keutamaan, yang mana pada hadits itu dikatakan, ~pU> Jf ys oyxLJ 

{kalian bertasbih di belakang setiap shalat), dan dipastikan bahwa 
yang dimaksud adalah setelah salam. Maka, demikian pula dengan 
hadits-hadits yang serupa dengannya. 

Adapun keadaan kedua, yakni shalat yang tidak dilakukan shalat 
sunah sesudahnya, maka imam serta makmum menyibukkan diri 
dengan membaca dzikir yang ma’tsur tanpa ditetapkan tempatnya, 
Bahkan jika mereka mau, mereka boleh berbalik seraya berdzikir dan 
boleh pula berdiam sejenak untuk berdzikir. Apabila imam memilih 
berdiam sejenak di tempat shalat dan telah menjadi kebiasaannya 
untuk mengajari para makmum atau menasihati mereka, maka imam 
dianjurkan untuk menghadap kepada makmum. Sedangkan jika hanya 
membaca dzikir ma’tsur, apakah haras dengan menghadap kepada 
makmum atau cukup miring ke kanan lalu berdoa? Posisi yang 
terakhir inilah yang ditegaskan oleh kebanyakan ulama madzhab 
Syafi’i. Kemungkinan pula apabila dzikir tidak berlangsung lama, 
maka imam tetap pada posisi menghadap kiblat, karena yang demikian 
lebih sesuai untuk berdoa. 106 Sedangkan posisi pertama bisa saja 
dilakukan apabila dzikir dan doa memerlukan waktu yang cukup lama. 
Wallahu A'lam. 


j* (di antara kaum wanita ). Pada bab “salam” melalui 


jalur ini terdapat tambahan, fjHi Ja "Jfe'yi* 0? jJ (Sebelum 


mereka didapati oleh orang-orang yang berbalik di antara kaum ) 
yakni kaum laki-laki. Ini adalah lafazh riwayat Yahya bin Qaz’ah 
seperti yang akan disebutkan kemudian. 


OtT {beliau salam), yakni Nabi SAW. Riwayat ini member! 

isyarat batas minimal beliau SAW berdiam di tempatnya setelah 
salam. 


..(Ibnu Wahb berkata... dan seterusnya) 
* ^ 

diriwayatkan melalui jalur maushul oleh An-Nasa'i dari Muhammad 
bin Salamah dari Ibnu Wahab, sama seperti sanad di bagian awal 


106 Pendapat yang benar bahwasanya yang disyariatkan adalah imam menghadap makmum 
dengan seluruh wajahnya setelah salam dan istighfar, serta setelah selesai membaca 
“Allahumma antassalam... hingga akhir” tanpa batasan tertentu, berdasarkan keterangan 
terdahulu dalam hadits-hadits shahih. Wallahu A 'lam. 


73© — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




hadits dengan lafazh, flip 4il jLe ill Jjiij c-?j jkL* lij ‘Jt’ pCoit OJ 

j>)5 j^JHij flip 41) ^^LoS 411 ^lS Ii0 (41) s.lP) U J£-jJ) ^ ^jllp ^9J (►^** , J 

•« ,, 

Jl^r jS) (Sesungguhnya para wanita biasa apabila telah salam, mereka 


berdiri sementara Nabi SAWbersama laki-lakiyang turut shalat tetap 
berdiam hingga waktu yang dikehendaki oleh Allah. Apabila 
Rasulullah SAW berdiri, kaum laki-laki pun turut berdiri). 


d^j (i Syu’aib berkata) Yaitu Syu’aib bin Abu Hamzah, 

sedangkan Ibnu Abi Atiq adalah Muhammad bin Abdullah, dan 
riwayat keduanya memiliki sanad lengkap ( maushul) dalam kitab Az- 
Zuhriyaat. Adapun maksud Imam Bukhari adalah menjelaskan 
perbedaan nasab Hindun; di antara mereka mengatakan ia adalah A1 
Firasiyah yang dinisbatkan kepada Bani Firas, salah satu marga 
Kinanah. Di antara mereka ada yang mengatakan A1 Quraisyiah. Bagi 
mereka yang berpendapat bahwa Kinanah adalah asal dari suku 
Quraisy, maka tidak ada perbedaan antara kedua penisbatan tadi. 
Sedangkan bagi mereka yang berpendapat bahwa asal suku Quraisy 
adalah Fihr bin Malik, maka kemungkinan bertemunya dua ngsab 
pada din Hindun atas dasar salah satunya sebagai nasab aslinya, 
sedangkan yang lainnya adalah nasab dari persekutuan. 

Imam Bukhari mengisyaratkan dengan riwayat Al-Laits yang 
terakhir bantahan bagi mereka yang berpendapat bahwa lafazh 

Qurasyiah (K^'J) merupakan perubahan penulisan dari kata Firasiyah 

(dLiljj). Bantahan Imam Bukhari tersebut berdasarkan lafazh, ’J* 
* 

j ^ (dari seorang wanita Quraisy ). Dalam riwayat A1 Kasymihani 

* 

+ s' 9 P 

disebutkan, Wy>\ Of (Bahwasanya seorang wanita) serta perkataannya 
pada riwayat itu, flip 4il Jk (Dari Nabi SAW) tidak 

memiliki sanad maushul , karena wanita yang dimaksud adalah 
seorang tabi’in seperti yang disebutkan. Seakan-akan kelalaian di sini 
berasal dari Yahya bin Sa’id A1 Anshari, sedangkan riwayatnya dari 
Ibnu Syihab termasuk riwayat dari teman seangkatan ( aqran). 


FATHUL BAARI — 737 

kampungsunnah.org 



Pelaiaran yang dapat diambil 

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya: 

1. Hendaknya imam memperhatikan kondisi makmum. 

2. Berhati-hati dengan cara menjauhi perkara yang dapat 
menjerumuskan kedalam hal-hal yang terlarang. 

3. Menj auhi tempat-tempat yang dapat menimbulkan kecurigaan. 

4. Tidak disukai bercampur-baur antara wanita dan laki-laki di 
jalan-jalan, terlebih di rumah-rumah. 


5. 


Konsekuensi dari alasan tersebut bahwa apabila para makmum 
hanya terdiri dari kaum laki-laki, maka tidak perlu berdiam 
sejenak di tempat setelah salam. Demikianlah Ibnu Qudamah 




memahami hadits Aisyah yang berbunyi, j*Jl< lit OiS" <ut 


f/y'j 14 d cSjQ f&Jl dJLj j&Ul cJf j#ll : JjLl M JSaa 


(Bahwasanya Nabi SAW apabila telah memberi salam, maka 
beliau tidak berdiam di tempatnya kecuali sekedar waktu 
membaca allahumma antassalaam wa minkassalaam 
tabaarakta yaa dzal jalaali wal ikraam (Ya Allah, Engkau 
adalah As-Salaam (Maha Sejahtera), dari-Mu kesejahteraan, 
penuh berkahlah Engkau wahai Dzat yang memiliki keagungan 
dan kemuliaan). (Diriwayatkan oleh Imam Muslim). 


6. Kaum wanita boleh menghadiri shalat jamaah di masjid, dan 
masalah ini akan dibahas kemudian. 


158. Orang Yang Shalat Mengimami Manusla Lain Ingat Suatu 
Kebutuhan Maka la Melangkahi Mereka 


opt p-3 p &\ yii l\jj pp : jis p 

pi- pj Ji pit api fii cXi 

* o S'"'; r S Q f O , ^ ' »><{ fc' • y < J Q % o J .a,. 

'SEt* o* LP* (v-jji tS'j ‘Ef’s* a* tP* 

/• # i c.fr / • ^ f ^ ^ 

O pli U> U*\iP yJ wLn W 


738 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 





851. Dari Uqbah, dia berkata, “Aku shalat Ashar di belakang 
Nabi SAW di Madinah. Beliau salam kemudian berdiri dengan 
terburu-buru seraya melangkahi pundak orang-orang menuju salah 
satu kamar istrinya. Orang-orang pun terkejut karena ketergesa- 
gesaannya. Lalu beliau keluar kepada mereka dan melihat bahwa 
mereka heran karena ketergesa-gesaannya, maka beliau bersabda, 
‘Aku ingat sesuatu berupa emas batangan yang ada pada kami, maka 
aku tidak suka bila ia menghalangiku, dan aku memerintahkan untuk 
dibagikannya 

Keterangan Hadits : 

(Bab barangsiapa yang shalat mengimami manusia lalu ingat 
suatu kebutuhan maka ia melangkahi mereka ). Maksud judul bab ini 
adalah menjelaskan bahwa berdiam sejenak [setelah salam], seperti 
yang disebutkan pada bab sebelumnya, adalah dilakukan apabila tidak 
ada keperluan yang mengharuskan untuk berdiri. 

(manusia pun terkejut ) Yakni takut. Inilah kebiasaan 

para sahabat apabila melihat beliau SAW melakukan sesuatu yang 
tidak biasa dilakukannya. Mereka cemas apabila turun wahyu 
berkenaan dengan sikap mereka yang tidak baik. 

Jj (aku ingat sesuatu berupa emas batangan). 

* 

Dalam riwayat Rauh dari Umar bin Sa’id di bagian akhir pembahasan 
shalat disebutkan, o%a}\ Jt tftj Ojfi (Aku ingat sementara aku dalam 

keadaan shalat). Adapun dalam riwayat Abu Ashim disebutkan, 
aKCsJi (Emas yang berasal dari sedekah). 

(menghalangiku) Yakni menyibukkan pikiranku sehingga 

tidak dapat berkonsentrasi dalam menghadap Allah SWT. Sementara 
Ibnu Baththal memahaminya dengan makna lain, dia berkata, “Ini 
merupakan keterangan bahwa mengakhirkan sedekah dapat 
menghalangi pelakunya pada hari kiamat.” 


FATHUL BAARI — 739 

kampungsunnah.org 




(aku memerintahkan untuk dibagikannya). Dalam 

riwayat Abu Ashim disebutkan, (Maka aku pun membagikan- 

nya). 


Pelajaran yang dapat diambil 

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya: 

1. Berdiam sejenak setelah shalat tidak wajib hukumnya. 

2. Diperbolehkan melangkahi orang karena suatu kebutuhan. 

3. Shalat dengan memikirkan sesuatu yang tidak ada hubungannya 
dengan shalat, tidak merusak shalat dan tidak mengurangi 
kesempumaannya. 

4. Menyusun rencana -saat shalat- untuk melakukan hal-hal yang 
diperbolehkan tidak berdampak negalif bagi shalat. 

5. Boleh menisbatkan perbuatan terhadap apa yang diperintahkan 
kepada manusia. 

6. Boleh menunjuk wakil atau pengganti dalam urusan yang dapat 
dikeijakannya sendiri. 


159. Berbalik dan Berpaling Dari Arah Kanan dan Kiri 

/✓✓ox !'• ^ -v x « x y i' o / t o/ i j.x ^ e > ‘•X * \ 

o* l>~ S-s?0 5^ u* pp Cf. a* 0 ' 015 J 

'Os- X |. > e ^ o ✓ of 

Anas bin Malik berbalik dari arah kanannya dan arah kirinya 
serta mencela orang yang memilih -atau sengaja- berbalik dari arah 
kanannya. 


740 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 





^ - r, 


^ pUaldJJ <Sx>-\ ^ :aJL31 jup Ju : Jli J& 

<Ul ( _ 5 ^ s c~>lj c 5*5^i ^d)l 4 -Ip La>- <1)1 c£jj 

" / / ✓ /• 

✓ tf ✓ 

x * " o * * . ✓ Cx- VO ® i '*' 

. 0 jLc*U J «/? *£ IA-JlP 


852. Dari A1 Aswad, dia berkata, “Abdullah berkata, ‘Janganlah 
salah seorang di antara kalian menjadikan sesuatu dari shalatnya untuk 
syetan, dimana ia melihat bahwa menjadi keharusan baginya untuk 
tidak berpaling kecuali dari arah kanannya. Sungguh aku telah melihat 
Nabi SAW sering berpaling dari arah kirinyaV’ 


Keterangan Hadits : 

(Bab berbalik dan berpaling dari arah kanan dan kiri). Ibnu A1 
Manayyar berkata, “Imam Bukhari mengumpulkan antara lafazh 
infitaal (berbalik) dan inshiraaf (berpaling) sebagai isyarat bahwa 
tidak ada perbedaan dari segi hukum antara orang yang berdiam 
sejenak di tempat shalatnya jika berbalik menghadap makmum, 
dengan orang yang langsung pergi untuk melakukan (memenuhi) 
keperluannya.” 


£)••• dliU Otfj (dan Anas bin Malik... dan seterusnya). 

Riwayat ini disebutkan beserta sanadnya oleh Musaddad dalam 
kitabnya Al Musnad Al Kabir melalui jalur Sa’id dari Qatadah, L4*ij 


jUfJl jjJj US' jp *^j Jafcy ^ Of (Dan 


dia {Anas} mencela orang yang memilih untuk tidak berbalik kecuali 
dari arah kanannya. Lalu dia berkata, "la berputar seperti 
berputamya keledai”). 


Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa makna lahiriah hadits ini 
bertentangan dengan riwayat yang dinukil oleh Imam Muslim melalui 

jalur Ismail bin Abdurrahman As-Suddiy, dia berkata, La-T CJ cjL> 


& & ju? rjst cJj u jf'ii of u? fyjcj ^ ^ 

■o’ * * + + O' 

m 

ijjM. (Aku bertanya kepada Anas, "Bagaimana aku 


berpaling [berbalik] apabila aku — selesai — shalat, apakah dari arah 
kananku atau dari arah kiriku?” Dia menjawab, "Adapun aku lebih 


FATHUL BAARJ — 741 

kampungsunnah.org 





sering melihat Nabi SAW berpaling dari arah kanannya. ”). Namun 
keduanya mungkin dipadukan, yaitu bahwa Anas mencela orang yang 
meyakini keharusan berpaling atau berbalik dari arah kanan. Adapun 
apabila ia tidak meyakini demikian, maka berbalik dari arah kanan 
adalah lebih utama. 


ojCJ f 3\'Jjk (sering berpaling dari arah kirinya). Dalaip 
riwayat Imam Muslim disebutkan, £3 k\ Sj3) cJij j£\ 


dU-i If 3(Yang lebih sering aku lihat, Rasulullah SAW 

berpaling dari arah kirinya). Adapun riwayat Imam Bukhari tidak 
bertentangan dengan hadits Anas yang telah saya sebutkan dalam 
riwayat Imam Muslim. Sedangkan riwayat Imam Muslim ini sangat 

jelas pertentangannya dengan hadits Anas, karena pada kedua hadits 

* '* * * 

itu sama-sama menggunakan lafazh j3\ (lebih sering). 


Imam An-Nawawi mengatakan, kedua riwayat itu mungkin 
dipadukan dengan mengatakan bahwa Nabi SAW satu saat berbalik 
dari arah kanan dan pada saat yang lain berbalik dari arah kiri, maka 
masing-masing dari kedua sahabat tersebut mengatakan apa yang 
menurut keyakinannya lebih sering. Hanya saja Ibnu Mas’ud tidak 
menyukai adanya keyakinan untuk berbalik dari arah kanan. 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pemyataan ini sesuai dengan atsar 
dari Anas yang telah disebutkan. Keduanya mungkin untuk 
dikompromikan melalui cara lain, yaitu hadits Ibnu Mas’ud dipahami 
saat shalat di masjid, karena kamar Nabi SAW berada di sebelah 
kirinya, sedangkan hadits Anas pada keadaan selain itu seperti saat 
safar (bepergian). Apabila teijadi kontradiksi antara keyakinan Ibnu 
Mas’ud dengan keyakinan Anas, maka yang haras dikedepankan 
adalah keyakinan Ibnu Mas’ud, karena ia lebih berilmu dan lebih tua, 
serta lebih banyak bersama Nabi SAW dan tempatnya lebih dekat 
kepada Nabi SAW saat shalat daripada Anas. Di samping itu pada 
sanad hadits Anas terdapat perawi yang diperbincangkan, yakni As- 
Suddiy. Begitu pula hadits Ibnu Mas’ud, telah disepakati k e-shahih- 
annya berbeda dengan hadits Anas. Selain itu hadits Ibnu Mas’ud 
sesuai dengan keadaan, yakni kamar beliau SAW berada di sebelah 
kiri masjid seperti yang telah dijelaskan. 


742 — FATMUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Menurut saya, mungkin saja kedua hadits itu dikompromikan 
dengan cara lain, yakni; orang yang mengatakan beliau SAW lebih 
sering berbalik dari arah kirinya melihat keadaan beliau SAW saat 
shalat. Sedangkan orang yang mengatakan beliau SAW lebih sering 
berbalik dari arah kanannya melihat kepada keadaan beliau SAW saat 
menghadap makmum setelah salarn sesudah shalat. Dengan demikian, 
maka berbalik setelah shalat tidak ditetapkan pada arah tertentu. Dari 
sini maka para ulama menyukai berbalik ke arah yang dibutuhkannya. 
Akan tetapi mereka mengatakan, bahwa apabila kedua arah itu berada 
pada posisi yang sama, maka arah kanan lebih utama berdasarkan 
keumuman hadits-hadits yang menegaskan keutamaan mendahulukan 
yang kanan, seperti hadits Aisyah dalam pembahasan tentang 
thaharah (bersuci). 

Ibnu A1 Manayyar berkata, “Di sini terdapat dalil bahwa 
perbuatan yang hukumnya sunah bisa menjadi makruh apabila tidak 
ditempatkan sesuai proporsinya, sebab mendahulukan yang kanan 
disukai dalam segala sesuatu, yakni dalam perkara ibadah. Akan tetapi 
karena Ibnu Mas’ud khawatir akan diyakini sebagai suatu kewajiban, 
maka beliau mensinyalir perbuatan itu bisa menjadi makruh. Wallahu 
a ’lam. 


160. Tentang Bawang Putih yang Mentah dan Bawang 
Merah Serta Kurrats 107 


X O £ 3 


y o? y <_P' cs* uP 3 yP' Jyj 

✓ O / ^ 8 / ^ ^ 0 ' 


Sabda Nabi SAW, “Barangsiapa yang makan bawang putih atau 
bawang merah karena lapar atau sebab lainnya, maka janganlah ia 
mendekati masjid kami.” 


107 Kurrats adalah sejenis sayuran yang tidak sedap baunya- peneij. 


FATHUL BAARI — 743 

kampungsunnah.org 




S9* 


.15: *jrX ^ -f ^ oJUb ^ jsl ^ :; 


853. Dari Ibnu Umar RA bahwa Nabi SAW bersabda pada 
perang Khaibar, “Barangsiapa yang makan sesuatu dari pohon ini 
—yakni bawang putih— maka janganlah ia mendekati masjid karni.” 


& * 5 . 


✓ / 


Olp aJLii LS -Jl JlS :<Jl5 aJLSi xs ■ ^ :<Jti s-Uap [^p 


ULiAj bB — Jjjj— odi J j5 1 IaJu* $ 

/ / ’ 

^ \j\ ’Ji alk3> Jl5j .<4j 'yi oljl C. : Jll C* :cJ3 

✓ /- ✓ ✓ / ✓ / 

e> 

} #■»/ . . Ox / 

.4^3 yl :^sj^ 


854. Dari Atha', dia berkata, “Aku mendengar Jabir bin 
Abdullah berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ‘Barangsiapa yang 
makan sesuatu dari pohon ini -maksudnya bawang putih- maka 
janganlah bercampur dengan kami di masjid-masjid kami’. Aku 
berkata, ‘Apakah yang dimaksudkannya?’ Dia berkata, ‘Aku tidak 
mengira apa yang dimaksudkannya melainkan karena mentahnya’.” 
A! Makhlad bin Yazid berkata dari Ibnu Juraij, “Melainkan karena 
baunya.” 


<djl <31 a-PJ jjJ <31 j-UaP a-PJ 

j fS :Jis ji djSi r bG: jf ig? jrf ^ : ju 

/ / / 

C->l4-3 jJJb yJl j*Ju«J Ajip 4 DI ^Jl Olj c4Xj 

jS .(JjxJl Iaj U»sJj 4 srji <Jjib 

JS" :Jl5 .l^Tl 0 ^5" oTj l tSi .<*1* 015" juUwd L y sju . 


744 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




/• /■ * * * * 
o * 0**0 \ * O * * * O * O ✓ » * *0**0* y.„* 

Jbj .J J~j ^ Jbj 

j-XijJi 4-^5 ( j* jdj dulii jS^Jb aJj .C->i jjss^- 4-3 Lai 

> /« ’ 

^ y i Lfjti ^ 


855. Diriwayatkan dari Ibnu Syihab, “Atha' mengaku bahwa 
Jabir bin Abdullah mengaku pula bahwa Nabi SAW bersabda, 
‘Barangsiapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka 
hendaklah ia menghindari kami -atau beliau bersabda hendaklah 
menghindari masjid kami - dan hendaklah ia duduk di rumahnya'. 
Sesungguhnya telah dihidangkan untuk Nabi SAW sepiring sayur dari 
‘buquuF m lalu beliau mencium baunya, maka beliau 
menanyakannya. Diberitahukan kepada beliau bahwa didalam piling 
tersebut ada buquul. Beliau bersabda, ‘ Dekatkanlah ia'. Yakni kepada 
sebagian sahabatnya yang bersamanya. Ketika beliau melihat orang 
itu tidak suka memakannya, maka beliau bersabda, l Makanlah, karena 
sesungguhnya aku bermunajat (berbicara) dengan Dzat yang engkau 
tidak bermunajat dengannya 

Ahmad bin Shalih berkata dari Ibnu Wahab, “Dihidangkan di 
Badar.” Ibnu Wahab berkata, “Yakni periuk yang berisi sayuran.” Al- 
Laits serta Abu Shafwan tidak menyebutkan dari Yunus kisah tentang 
periuk itu, maka aku tidak tahu apakah ia berasal dari perkataan Az- 
Zuhri atau termasuk bagian hadits. 


JL& <Ul ^ \* ^ Jjj y6\ -lp 

* * * 

’J. :'fLj iui ^1 JlS : JUi ?f jd 1 J, ‘ijz 'jz'j &. & 

j # _ * £ O * * , * * * 

i ** *<**%* / * | Or* *0* — ✓ j , *.* * |. . * o j 

( jJLya ! j y j\ \ZJjAJ oJLfc I 


856. Dari Abdul Aziz, dia berkata, “Seorang laki-laki bertanya 
kepada Anas, ‘Apakah engkau dengar Nabi SAW bersabda tentang 
bawang putih?’ Dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, 


108 Buquul adalah sayuian sejenis kol narnun baunya tidak sedap. peneij. 


FATHUL BAARI — 745 

kampungsunnah.org 





‘Barangsiapa yang makan sesuatu dari pohon ini, maka janganlah 
mendekati kami -atau- janganlah shalai bersama kami 


Keterangan Hadits : 


(Bab tentang bawang putih ) Judul bab ini dan bab sesudahnya 
berhubungan dengan hukum-hukum masjid, adapun semua judul bab 
sebelumnya menerangkan tentang sifat shalat. Adapun kesesuaian 
judul bab ini serta yang sesudahnya dengan bab-bab sebelumnya itu 
ditinjau dari sisi bahwa Imam Bukhari menjelaskan sifat-sifat shalat 
dalam konteks yang dilakukan secara jamaah. Oleh sebab itu, 
permasalahan setelah pembahasan tentang “adzan” tidak disebutkan di 
bawah pembahasan tersendiri, karena dalam pembahasan tentang 
adzan itu beliau (Imam Bukhari) menyebutkan hukum-hukum qamat, 
masalah imam, shaf (barisan shalat), jamaah dan sifat shalat. Karena 
semua itu berkaitan satu sama lain dan semuanya berkonsekuensi 
menghadiri shalat berjamaah melalui cakupan yang umum, maka 
sangat sesuai untuk disebutkan pula hukum seseorang yang 
mengalami halangan untuk tidak turut berjamaah, seperti karena 
makan bawang, serta orang yang tidak wajib berjamaah seperti anak 
kecil. Begitu pula orang yang disukai beijamaah pada beberapa 
kesempatan, seperti kaum wanita, maka beliau menyebutkan masalah- 
masalah ini pada bab-bab berikutnya sekaligus mengakhiri 
pembahasan tentang sifat shalat. 

t 

ejfi jf jf (karena lapar atau sebab lainnya ) Saya tidak 


melihat riwayat yang membatasi dengan “lapar atau sebab lainnya”. 
Akan tetapi hal ini diambil dari perkataan sebagian sahabat dalam 
sebagian jalur periwayatan hadits Jabir dan selaimiya. Dalam riwayat 


Imam Muslim dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, ^ 

j \j> jJL} dJi- *h\ (Nabi SA W melarang 


makan bawang merah dan Kurraats (sayuran yang beraroma tidak 
sedap), lain kami dikalahkan oleh kebutuhan.) (A1 Hadits). Imam 

Muslim meriwayatkan pula dari jalur Abu Nadhrah, dari Abu Sa’id, p 


e-La ^ (Belum lagi kami 


menaklukkan Khaibar hingga kami pun telah makan buquul, 
sementara manusia dalam keadaan lapar.) (A1 Hadits). 


746 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




Ibnu A1 Manayyar berkata dalam kitab Al Hasyiyah, “Sebagian 
ulama madzhab kami mengikutkan hukum orang yang menderita 
penyakit kusta dengan orang yang makan bawang dalam larangan 
mendatangi masjid.” Lalu beliau berkata, “Tapi perkataan ini perlu 
dicermati, sebab orang yang makan bawang dengan sengaja telah 
memasukkan halangan tersebut ke dalam dirinya. Berbeda dengan 
orang yang berpenyakit, dimana halangan tersebut bukan ada dalam 
kekuasaannya.” Kemudian dia mengatakan, “Tetapi sabda beliau 

SAW, y ( Karena lapar atau sebab lainnya) 

menunjukkan bahwa keduanya sama dalam tinjauan hukum”. Seakan 
beliau melihat perkataan Imam Bukhari pada judul bab, “Sabda Nabi 
SAW... dan seterusnya”, maka beliau mengira itu termasuk lafazh 
hadits, padahal sebenamya tidak demikian. Bahkan ini adalah 
pemahaman Imam Bukhari serta pandangannya yang membolehkan 
meriwayatkan hadits dari segi maknanya. 

ji'f {barangsiapa makan ) Ibnu Baththal berkata, “Ini 

rnerupakan dalil bolehnya makan bawang, karena sabda beliau SAW 
‘barangsiapa makan ’ adalah lafazh yang menunjukkan kebolehan 
(mubah).” Tapi pandangan ini ditanggapi oleh Ibnu A1 Manayyar 
bahwa konteks lafazh tersebut hanya menyatakan keberadaan (wujud), 
bukan menetapkan hukum (barangsiapa yang didapati makan). Tentu 
saja cakupannya lebih luas daripada sekedar boleh (mubah) atau tidak 
boleh. Sementara dalam hadits Abu Sa’id yang diriwayatkan oleh 
Imam Muslim dan telah aku sitir terdahulu, terdapat petunjuk yang 
menyatakan tidak haram, seperti yang akan dijelaskan. 

i'jjk ^ (beliau bersabda pada perang Khaibar). Ad- 

Dawudi berkata, “Yakni ketika hendak keluar untuk perang Khaibar 
atau setelah kembali darinya.” Perkataan ini ditanggapi oleh Ibnu At- 
Tin bahwa beliau SAW mengucapkan sabdanya itu pada saat 
peperangan. Dia berkata, ‘Tidak ada perkara yang menghalangi untuk 
memberitahukan hal itu kepada mereka saat safar.” 

Seakan-akan yang menyebabkan Ad-Dawudi mengemukakan 
pendapat demikian adalah lafazh hadits “Maka janganlah ia 
mendekati masjid kamf\ sebab seeara lahiriah yang dimaksud adalah 
masjid Madinah. Akan tetapi hadits Abu Sa’id yang diriwayatkan oleh 
Imam Muslim m engindikasikan bahwa sabda tersebut diucapkan oleh 


FATHUL BAARI — 747 

kampungsunnaE.org 



Nabi SAW sesaat set el ah penaklukan Khaibar. Dengan demikianj 
maka yang dimaksud dengan “ masjid kami” adalah tenipat yang 
disiapkan untuk shalat selama tinggal di sana. Atau yang dimaksud 
dengan “masjid” adalah kata jenis yang dinisbatkan kepada kaum 
muslimin, yakni janganlah ia mendekati masjid kaum muslimin. 


Kemungkinan terakhir didukung oleh riwayat Ahmad dari 
Yahya A1 Qaththan dengan lafazh, jijij bU {Maka janganlah 

ia mendekati masjid-masjid). Serupa dengannya diriwayatkan pula 
oleh Imam Muslim. Hal ini membantah perkataan orang yang 
mengkhususkan larangan pada masjid Nabi SAW, seperti yang akan 
dijelaskan. Pendapat itu sendiri telah dinukil oleh Ibnu Baththal dari 
sebagian ahli ilmu, tapi ia melemahkannya. Dalam kitab Mushannaf 
Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata, “Aku berkata kepada Atha', 
‘Apakah larangan ini berlaku bagi Masjidil Hararn secara khusus atau 
berlaku pula pada masjid-masjid Iain?’ Beliau berkata, ‘Bahkan 
berlaku pula pada masjid-masjid yang lain.” 


—feii qa {dari pohon ini, yakni bawang putih). 

Aku tidak mengenal orang yang mengucapkan perkataan “yakni”, 
namun ada kemungkinan ia adalah Ubaidillah bin Umar. As-Sarraj 
meriwayatkan dari Yazid bin A1 Hadiy dari Nafi’ tanpa kalimat 

tersebut, f j* fjdi JfTf j*L>j i»i Sjr*'j {Rasulullah 


saw melarang makan bawang putih pada perang Khaibar). Imam 
Muslim memberi tambahan dalam riwayatnya dari Abu Numair dari 

Ubaidillah, j L-iai ^ {Hingga baunya hilang). 


Penggunaan lafazh (pohon) adalah dalam bentuk majaz, 

sebab pohon yang dikenal dalam bahasa adalah sesuatu yang memiliki 
batang, sedangkan yang tidak memiliki batang dinamakan “najmun”. 
Makna inilah yang digunakan oleh Ibnu Abbas dan selainnya saat 

menafsirkan firman Allah SWT dalam surah Ar-rahmaan ayat 6, 

010^-4 Sementara sebagian pakar bahasa rnengatakan, 

bahwa “syajar” (pohon) yaitu segala sesuatu yang memiliki akar di 


109 Makna ayat tersebut menurut Ibnu Abbas adalah, “Tumbuhan yang tidak memiliki batang 
dan tumbuhan yang memiliki batang (pohon) semuanya bersujud” -pcnerj. 


748 — FATHUL BAARJ 

kampungsunnah.org 




tanah yang dapat rnenggantikan batangnya apabila dipotong, 
sedangkan yang tidak demikian dinamakan ‘najm’. 

A1 Khaththabi mengatakan bahwa dalam hadits ini 
menggunakan kata “pohon” dengan maksud bawang, sementara pada 
umumnya orang tidak mengenal pohon kecuali yang memiliki batang 
menjulang. Sebagian lagi mengatakan bahwa antara kata “ syajar ” dan 
“najm” mempunyai makna umum dan khusus; setiap “ syajar ” (pohon) 
disebut “ najm ”, tidak sebaliknya. Sama halnya antara pohon dan 
kurma, dimana setiap kurma adalah pohon namun bukan semua pohon 
adalah kurma. 

% £ {maksudnya bawang putih ) Saya tidak mengenal orang 

yang menafsirkannya demikian, namun saya kira ia adalah Ibnu Juraij. 
Hal itu karena dalam riwayat sesudahnya dari Az-Zuhri, dari Atha' 
telah disebutkan “bawang” secara tegas. Di samping telah teijadi 
perbedaan konteksnya dari Ibnu Juraij, Imam Muslim menukilnya 

melalui riwayat Yahya A1 Qaththan dari Ibnu Juraij dengan lafazh, 
&i' «0i Of (Barangsiapa yang makan bawang dari sayur 

ini). Lalu dalam kesempatan lain beliau mengatakan, fjdtj JS'i 

«• * V® / 

{Barangsiapa yang makan bawang merah, bawang putih dan 
kurraats [sayuran yang memiliki aroma tidak sedap ]). 

Abu Nu’aim meriwayatkan dalam kitabnya Al Mustakhraj 
melalui jalur Rauh bin Ubadah dari Ibnu Juraij, sama seperti itu seraya 
menjelaskan orang yang mengucapkannya. Suatu kali beliau berkata, 
“Ibnu Juraij berkata, dan Atha' berkata pada kali lain, ‘Bawang putih, 
bawang merah dan kurrats’.” Sementara Abu Zubair meriwayatkan 

dari Jabir dengan lafazh, <p^' o* {Nabi SAW 

✓ -- * > 

melarang makan bawang merah dan kurrats). Dia berkata, “Dan tidak 
ada bawang di negeri kami saat itu.” Demikian diriwayatkan oleh Ibnu 
Khuzaimah dari Yazid bin Ibrahim dan Abdurrazzaq dari Ibnu 
Uyainah, keduanya dari Abu Az-Zubair. 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini tidak menafikan penafsiran 
sebelurnnya, sebab tidak adanya tanaman itu di negeri mereka bukan 
berarti mereka tidak membawanya ke sana. Andaikata pemahaman ini 


PATHUL BAARI — 749 

kampungsunnah.org 



pun tidak diterima, maka riwayat yang menetapkan hams lebih 
dikedepankan daripada riwayat yang menafikan. Wallahu a'lam. 

O s s A 

^ {aku berkata, “Apa yang dimaksudkannya ’)”. 

Saya tidak menemukan keterangan tentang siapa yang mengucapkan 
kalimat ini dan kepada siapa ditujukan. Namun saya kira yang 
mengucapkannya adalah Ibnu Juxaij dan ditujukan kepada Atha'. 
Dalarn Mushannaf Abdurrazzaq terdapat keterangan yang memberi 
petunjuk ke arah itu. Sementara itu, A1 Karmani menegaskan bahwa 
yang mengucapkannya adalah Atha' dan ditujukan kepada Jabir. 

Berdasarkan pendapat ini, maka kata ganti pada lafazh e'j' 
(melihatnya) adalah kembali kepada Nabi SAW. 

9 9 jr 

fill jIp 'J> 'ySir 01 {bahwa Jabir bin Abdullah mengaku) A1 

Khaththabi mengatakan bahwa lafazh “mengaku” bukan dalarn 
konteks ketidakpercayaan, akan tetapi karena ia merupakan perkara 
yang diperselisihkan maka digunakan lafazh “mengaku”. Sebab, 
lafazh ini hampir-hampir tidak digunakan kecuali pada perkara- 
perkara yang diragukan atau diperselisihkan. Saya (Ibnu Hajar) 
katakan, terkadang lafazh ini digunakan pula pada sesuatu yang telah 
dipastikan kebenarannya, seperti yang telah dijelaskan. Perkataan A1 
Khaththabi juga tidak menafikan hal ini. Sementara dalarn riwayat 
Ahmad bin Shalih —berikut ini— dari Jabir tidak disebutkan lafazh 
“mengaku”. 


o 0 /■ S ® •/ 

(jjsf&i :«JV3 ji {hendaklah ia menghindari kami, 


atau hendaklah ia menghindari masjid kami). Ini adalah keraguan dari 
perawi, yaitu Az-Zuhri, dan para perawi yang menukil dari beliau 
tidak berbeda dalarn menyebutkan lafazh ini. 


£&> <dJl { Jip 01 j {dan bahwasanya Nabi SAW) Ini 

adalah hadits lain yang dihubungkan dengan sanad di awal hadits. 
Adapun sehamsnya adalah; Sa’id bin Ufair telah menceritakan kepada 
kami dengan sanadnya bahwa telah dihidangkan kepada Nabi SAW... 
dan seterusnya. Kemudian Imam Bukhari tampak ragu dalam 
inenentukan apakah sanad hadits itu maushul atau mursal. 



Hadits kedua ini lebih dahulu daripada hadits pertama selama 
enam tahun, karena hadits pertama seperti disebutkan dalam riwayat 


750 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Ibnu Umar dan selainnya diucapkan oleh beliau SAW saat perang 
Khaibar yang terjadi pada tahun ke 7 H, sementara hadits kedua 
terjadi pada tahun pertama saat kedatangan beliau SAW ke Madinah, 
yaitu ketika beliau SAW singgah di rumah Abu Ayyub A1 Anshari. 

ja*> (kepada sebagian sahabot-sahobatnya). A1 

Karmani berkata, “Penukilan ini dari segi makna, sebab Rasul SAW 
tidak mengueapkan lafazh ini, bahkan beliau bersabda, ‘ Dekatkanlah 
makanan ini kepada fulan ’. Atau pada kalimat ini terdapat lafazh yang 
tidak disebutkan, yakni beliau bersabda, ‘Dekatkanlah makanan ini...’ 
seraya mengisyaratkan kepada sebagian sahabatnya.” 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang dimaksud dengan “sebagian 
sahabat” di sini adalah Abu Ayyub A1 Anshari. Dalatn Shahih Muslim 
dari hadits Abu Ayyub tentang kisah singgahnya Nabi SAW di 
rumahnya, dia berkata, “Biasanya disiapkan makanan untuk Nabi 
SAW. Apabila makanan itu dibawakan kepada Abu Ayyub -yakni 
setelah Nabi SAW selesai menyantapnya- ia (Abu Ayyub) 
menanyakan di mana letak jari-jari Nabi SAW pada makanan tersebut. 
Lalu suatu ketika ia melakukan hal itu, maka di katakan kepadanya, 
‘Beliau (Nabi SAW) tidak menyantapnya’. Makanan tersebut pada 
saat itu diberi bawang.” Ia (Abu Ayyub) berkata, “Apakah ia haram, 
wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Tidak, akan tetapi aku tidak 
menyukainya.” 

tjrte JS” ( makanlah, karena sesungguhnya aku 

bermunajat dengan yang engkau tidak bermunajat dengannya ) Yakni 
malaikat. Dalam hadits Abu Ayyub yang dinukil oleh Ibnu 
Khuzaimah dan Ibnu Hibban melalui jalur lain; bahwasanya 
Rasulullah SAW mengirimkan sayuran yang ada bawang merah atau 
kurrats kepadanya, maka dia tidak melihat adanya bekas beliau SAW, 
lalu ia pun memakannya. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, 
“Apakah yang menghalangimuT Dia berkata, “Aku tidak melihat 

bekas tanganmu.” Beliau SAW bersabda, Ir^'j 

(Aku main kepada malaikat Allah, tapi ia tidak haram). Keduanya 
meriwayatkan pula dari hadits Ummu Ayyub, ia berkata, “Rasulullah 
SAW singgah di tempat kami, maka kami menyiapkan makanan yang 
bercanipur buqul untuknya.” Lalu disebutkan riwayat seperti di atas, 

dan beliau SAW bersabda kepadanya, cU \°jif 


FATHUL BAARI — 751 

kampungsunnah.org 



(Makanlah oleh kalian, karena sesungguhnya aku tidak 

sama dengan salah seorang di antara kalian. Sesungguhnya aku takut 
menyakiti sahabatku). 


jlUil CoS JJjj Di j&e jji'j d-llJl jS'JJ ( Al-Laits serta Abu 


Shafwan tidak menyebutkan kisah tentang periuk dari Yunus). Adapun 
riwayat Al-Laits telah disebutkan melalui jalur maushul oleh Adz- 
Dzuhali dalarn kitab Az-Zuhriyaat , sedangkan riwayat Abu Shafwan 
A1 Umawi disebutkan melalui jalur maushul oleh Imam Bukhari 
dalarn pembahasan tentang Al Ath ‘imah (makanan) dari Ali bin A1 
Madini. Lalu beliau mencukupkan pada hadits pertama sebagaimana 
halnya Uqail mencukupkan pada riwayat Az-Zuhri, seperti yang 
dikutip Ibnu Khuzaimah. 


M ... {aku tidak tahu... dan seterusnya). Ini adalah 

peikataan Imam Bukhari. Adapun mereka yang rnengira bahwa 
perkataan tersebut adalah peikataan Ahmad bin Shalih atau perawi 
sebelumnya, maka pendapat tersebut kelira. Sementara Al Baihaqi 
mengatakan bahwa kaidah dasar menyatakan, suatu lafazh yang 
bersambung dengan hadits dianggap sebagai bagian dari hadits hingga 
diperoleh penjelasan bahwa ia adalah peikataan perawi yang 
disisipkan dalam hadits {mudraj). 

J-rj Jt-. {seorang laki-laki bertanya). Saya belum menemukan 

nama laki-laki itu. Dikaitkannya hadits dengan lafazh “masjid” tidak 
berarti larangan tersebut khusus berlaku pada masjid. Bahkan cakupan 
urnum hadits ini dijadikan pula sebagai dalil untuk menyamakan 
hukum masjid dengan tempat-tempat perkumpulan; seperti mushalla 
untuk shalat hari raya, tempat pelaksanaan shalat jenazah atau 
walimah (perjamuan). Lalu sebagian ulania menyamakan hukum 
tempat-tempat ini dengan masjid berdasarkan analogi (qiyas), akan 
tetapi berpegang pada keumuman hadits di atas adalah lebih utama. 

Akan tetapi alasan larangan di atas adalah agar tidak 
mengganggu malaikat dan kaum muslimin. Apabila kedua hal ini 
merapakan Mat (dasar penetapan) hukum, maka larangan tersebut 
khusus berlaku di masjid serta yang semakna dengannya, dan inilah 
yang lebih kuat. Sebab apabila tidak dipahami seperti ini, niscaya 
larangan tersebut akan mencakup semua tempat perkumpulan, seperti 


752 — FATHUL BAAR1 

kampungsunnah.org 




pasar. Kesimpulan ini diperkuat pula oleh sabda beliau SAW dalam 
hadits Abu Sa’id yang dinukil oleh Imam Muslim, “ Barangsiapa yang 
makan sesuatu dari pohon ini, maka janganlah mendekati karni di 
masjid”. 

A1 Qadhi Ibnu A1 Arabi berpendapat bahwa disebutkannya sifat 
dalam hukum adalah menunjukkan bahwa sifat itulah yang menjadi 
dasar penetapan hukum tersebut. Dari sini tertolak pendapat A1 Maziri 
yang mengatakan bahwa apabila semua jamaah di suatu masjid makan 
makanan yang berbau tidak sedap, maka mereka tidak dilarang untuk 
hadir di masjid. Berbeda halnya apabila yang makan hanya sebagian 
mereka, sebab larangan di sini tidak hanya berkaitan desngan jamaah 
yang shalat, bahkan berkaitan dengan mereka dan juga malaikat. Atas 
dasar ini, larangan tersebut mencakup pula orang yang makan 
makanan seperti itu lalu masuk masjid, meskipun ia hanya seorang 
diri di masjid itu. 

Hadits-hadits di bab ini telah dijadikan dalil bahwa hukum 
shalat jamaah bukan fardhu 'ain (kewajiban individual). Ibnu Daqiq 
A1 Id berkata, “Hal itu karena konsekuensi dari larangan ini adalah 
salah satu dari dua hal; yaitu bahwa makan makanan seperti ini 
hukumnya mubah, maka shalat beijamaah bukan fardhu ‘ain, atau 
makan makanan tersebut hukumnya haram, dan shalat jamaah 
termasuk fardhu ‘ain. Sementara mayoritas umat ini memperbolehkan 
memakan makanan itu, maka konsekuensi logisnya shalat beijamaah 
bukanlah fardhu ‘ain.” Dari penjelasannya dapat dikatakan; memakan 
makanan seperti itu diperbolehkan, sementara konsekuensinya adalah 
meninggalkan shalat beijamaah. Meninggalkan shalat beijamaah bagi 
orang yang memakannya adalah boleh. Yang menjadi konsekuensi 
perkara yang boleh adalah boleh pula hukumnya, dan hal ini telah 
menafikan kewajiban ." 10 


110 Penjelasan ini kurang tepat, dan yang benar adalah bolehnya memakan makanan yang 
memiliki bau tidak sedap tidak menafikan keberadaan shalat berjamaah sebagai fardjtji ‘ain 
(kewajiban individual), sebagaimana bolehnya bagi seseorang untuk meninggalkan shalat 
jamaah apabila makanan itu telah diletakkan (dihidangkan) di hadapannya, padahal hukumnya 
adalah mubah. Kesimpulannya; sesungguhnya Allah SWT telah member! kemudahan bagi 
para hamba-Nya, dan Dia menjadikan perkara-perkara mubah ini sebagai alasan untuk tidak 
menghadiri shalat jamaah demi mashlahat syar’i. Apabila seseorang hendak menjadikannya 
sebagai tipu muslihat untuk meninggalkan shalat jamaah, maka hal itu hukumnya haram 
baginya. Wallahu a 'lam. 


FATHUL BAARI — 753 

kampungsunnah.org 




Telah dinukil dari golongan Azh-Zhahiriyah atau sebagian 
rnereka bahwa memakan makanan seperti ini hukumnya haram, atas 
dasar bahwa hukum shalat jamaah adalah fardhu ‘ain. Adapun 
penjelasannya dikatakan; shalat jamaah adalah fardhu ‘ain, sementara 
kewajiban ini tidak terlaksana kecuali dengan meninggalkan memakan 
makanan itu. Sedangkan kewajiban yang tidak terlaksana kecuali oleh 
suatu perkara, maka perkara itu menjadi wajib hukumnya. Dengan 
demikian, tidak memakan makanan tersebut adalah wajib hukumnya, 
sehingga memakannya adalah haram hukumnya. Demikian pula 
dinukil oleh selain Ibnu Daqiq dari golongan Azh-Zhahiriyah. Akan 
tetapi telah ditegaskan -oleh Ibnu Hazm- sebagai salah seorang ulama 
madzhab Azh-Zhahiri bahwa memakan makanan tersebut adalah 
halal, meski beliau berpendapat bahwa hukum shalat beijamaah 
adalah fardhu ‘ain. 

Terlepas dari konsekuensi yang disebutkan di atas, 
sesungguhnya larangan untuk memakannya khusus bagi siapa yang 
mengetahui bahwa waktu shalat akan segera berakhir sebelum bau 
makanan itu hilang. Sama halnya bahwa shalat Jum’at adalah fardhu 
‘ain disertai syarat-syaratnya. Meski demikian, fardhu ini dapat gugur 
dengan sebab safar (bepergian). Padahal hukum safar adalah mubah, 
akan tetapi menjadi haram bagi orang yang baru mulai melakukannya 
ketika mendengar adzan shalat Jum’at. 

Ibnu Daqiq A1 Id berpendapat, hadits ini bisa saja dijadikan dalil 
bahwa memakan makanan yang memiliki bau tidak sedap termasuk 
fealah satu alasan syar’i yang memberi keringanan untuk tidak 
menghadiri shalat jamaah. Bisa pula dikatakan; sesungguhnya 
pendapat ini berada pada konteks pencegahan, maka hal itu tidaklah 
berarti ia menjadi salah satu alasan syar’i untuk meninggalkan shalat 
jamaah, kecuali apabila kondisi mengharuskan seseorang untuk 
menyantapnya. Pendapat ini sulit dibenarkan jika ditinjau dari sikap 
Nabi SAW yang mendekatkan makanan tersebut kepada sebagian 
sahabatnya, dimana hal ini menafikan kemungkinan larangan di atas 
hanya berindikasi pencegahan. 

Mungkin pula dipahami dalam dua keadaan, dan perbedaan 
antara keduanya dikatakan, sesungguhnya “pencegahan” berlaku bagi 
orang yang hendak segera mendatangi masjid, sedangkan izin untuk 
menyantapnya ditujukan kepada orang yang tidak segera mendatangi 
masjid. Bahkart, masjid Nabi SAW saat itu belum dibangun. Telah 


754 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



disebutkan bahwa riwayat yang berindikasi “pencegahan” lebih 
dahulu enam tahun daripada kisah didekatkannya makanan kepada 
sebagian sahabat. 

A1 Khaththabi berkata, “Sebagian ulama melakukan kekeliraan 
ketika mengatakan bahwa memakan bawang merapakan salah satu 
alasan syar’i untuk meninggalkan shalat jamaah. Bahkan 
sesungguhnya hal itu adalah hukuman bagi yang memakannya, 
sehingga ia terhalangi untuk mendapatkan keutamaan shalat 
beijamaah.” Seakan-akan A1 Khaththabi mengkhususkan keringanan 
tersebut (beijamaah) hanya dalam hal-hal yang tidak ada captpur 
tangan manusia padanya, seperti hujan dan sebagainya. Tapi hal ini 
tidak berkonsekuensi bahwa makan memakanan seperti itu haram 
hukumnya, tidak pula berarti shalat beijamaah bukan fardhu ‘ain. 

A1 Muhallab menjadikan kalimat Si if 

(sesungguhnya aku bermunajat dengan yang engkau tidak bermunajat 
dengannya) sebagai dalil bahwa malaikat lebih utama daripada 
manusia. Tapi pandangan ini ditanggapi dengan mengatakan; adanya 
keutamaan sebagian malaikat atas manusia, tidaklah berarti jenis 
malaikat lebih utama daripada jenis manusia. 

i 

Selanjutnya teijadi perbedaan pendapat mengenai persoalan 
apakah memakan makanan seperti itu haram bagi Nabi SAW atau 
tidak? Secara lahiriah halal pula bagi beliau SAW berdasarkan 

keumuman sabda beliau, f/w; (clan ia tidaklah haram), seperti 

* * 

disebutkan dalam hadits Abu Ayyub yang diriwayatkan oleh -Ibnu 
Khuzaimah. Ibnu Tin menukil dari Malik, dia berkata, “Al Fujlu 
(lobakJradish -ing) apabila tampak baunya maka ia sama seperti 
bawang putih.” Tapi Al Qadhi Iyadh memberi batasan apabila 
makanan itu menimbulkan rasa mual. 

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Ath-Thabrani dari 
hadits Abu Az-Zubair dari Jabir terdapat penyebutan “Al Fujlu” 
secara tekstual dalam hadits, akan tetapi dalam sanadnya terdapat 
Yahya bin Rasyid, sementara dia adalah seorang perawi yang lemah. 
Kemudian sebagian ulama menambahkan dengan memasukkan dalam 
hal ini sebagian profesi seperti penjual ikan, orang-orang yang 
berpenyakit seperti lepra, dan orang yang menyakiti manusia dengan 
lidahnya. Ibnu Daqiq Al Id mengi syaratkan bahwa semua itu adalah 
sikap memperluas cakupan nash, dan sikap ini tidak disukai. 


FATHUL BAARI — 755 

kampungsunnah.org 



Pelaiaran yang dapat diambil 

Halaman masjid dalam hal ini hukumnya sama seperti masjid itu 
sendiri, Untuk itu, apabila Nabi SAW mendapati bau makanan 
tersebut di masjid, maka beliau memerintahkan orang yang telah 
memakannya untuk keluar ke Baqi', seperti disebutkan dalam riwayat 
Imam Muslim dari Umar RA. 


Catatan 

Dalam hadits Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Khuzaimah disebutkan, “ Barangsiapa makan dari buqul yang buruk 
ini, maka janganlah ia mendekat masjid kami (sebanyak tiga kali).” 
Lalu beliau memberi judul dengan “Batas Waktu Larangan untuk 
Mendatangi Jamaah bagi yang Makan Bawang”. Tapi sikap ini kurang 
tepat, karena kemungkinan makna “tiga” adalah ucapan itu diulangi 
pleh Nabi SAW sebanyak tiga kali, dan inilah makna yang kuat. 
Karena sebab larangan itu adalah adanya bau, dimana ini tidak 
berlangsung selama waktu tersebut. 


161. Wudhunva Anak Kecil dan Kapan Mereka Diwajibkan 
Mandi Serta Bersuci. Kehadiran Mereka Untuk Shalat Jamaah, 
Shalat Dua Hari Raya dan Shalat Jenazah serta tentang Shaf-shaf 

Mereka 


1? &*». /• ✓ o ✓ t //9 * ' ^ n ^ o ✓ ll-* 9 * .l^ oSy - 11 • l* °\* 0 ' 

Ijf C :cJis «u1p Syup'j Js [ Js- jJCj aIp aJU! 

s . * * * o 

^ :Jui> 


857. Dari Sulaiman Asy-Syaibani, dia berkata, “Aku mendengar 
Asy-Sya’bi berkata, ‘Telah mengabarkan kepadaku orang yang lewat 
bersama Nabi SAW pada suatu kuburan yang tersendiri, maka beliau 
SAW mengimami mereka dan mereka pun membuat shaf. Aku 
berkata, ‘Wahai Abu Amr, siapakah yang menceritakan kepadamu?’ 
Beliau menjawab, ‘Ibnu Abbas’.” 


756 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 






\'i :J15 jX.'j ^ ^ ^ ^ 

^ jr t^o 3^ 


858. Dari Abu Sa’id A1 Khudri dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Mandi pada hari Jum’at wajib bagi setiap orang yang dewasa 
(baligh)”. 


& - / ^ / x ^ o . 

. / ^ «/ ill. / ✓ , ^ 0 X -J* Oyr t //9 f i JW o x e /• . - s . o ^ 

U 41 P 4}\ jjl ^ s-dy if if 

” ^ •''' ✓ ** X ^ 

dii ,,i.j di & JO ‘Ji\ }(x> in ir^i jlf L. :Jli 

Vi ^ Cgs <ii A JO jin fu jii ^ ^ oir 

, . ,« *?>'.*' **' * '%' * >.> 1'* 

d~»j5J ^JU<2 j \ 1 ^ 5t " ‘dJLjJj Jj^P If- J-d^J Jh-*-* 

✓ x *•. ^ J ^ o . / / . ^ „ Q - ** 

I•"" . r" ^ . .s ' O s t O / * & f ^ 1 0 ^ ^ 

o^Lwmj ^p ci«-o.c^ I ^>0 

(^ilLjl ob'li £tij (_^>- ^Vii ^jrjL^I C«UJl frlOi C* ^^1^5 jvJ lAU^J 

01 llU ,L^>jj Jj l jX*2* e"!5L^ajl ^J\ AftA 5!iL^a]L) Ajill 

' * ' ' 

Jl5 .$ f£ Yj ^ fib fi-i Jt. *Jl 01 :0 Jjk Ctf 

j »• o ✓ 1 ^ ffli 1 . | ^ 1 ^ •a' J * o * **9 * o * *a ✓ 

(Vi) ’y i*- 1 Ujj Dl rJjA. ^ j~p c-aj— :j^p 

(iiiv'if f O ^ c£jf 


859. Dari Sufyan, dari Amr, dia berkata, “Kuraib telah 
mengabarkan kepadaku dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, ‘Aku tidur 
(di rumah) bibiku -Maimunah- pada suatu malam, dan Nabi SAW 
juga tidur. Ketika tengan malam, Rasulullah SAW bangun dan 
berwudhu dari timba yang tergantung dengan wudhu yang ringan - 
Amr menggambarkannya sangat ringan dan sedikit- kemudian beliau 
berdiri dan shalat. Aku pun berdiri dan wudhu, serupa dengan wudhu 
beliau. Kemudian aku datang dan berdiri di samping kirinya. Maka 
beliau memindahkanku dan menempatkanku di samping kanannya, 
lalu beliau shalat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. 


FATHUL BAARI — 757 

kampungsunnah.org 



Kemudian beliau berbaring dan tidur hingga mendengkur. Lalu beliau 
didatangi oleh muadzdzin untuk memberitahukan kepadanya tentang 
shalat, maka beliau berdiri dan pergi bersama muadzdzin tersebut 
untuk shalat, lalu beliau shalat tanpa berwudhu (lagi)’.” Kami berkata 
kepada Amr, “Sesungguhnya manusia berkata, ‘Sesungguhnya Nabi 
SAW hanya kedua matanya yang tidur, tetapi dan tidur hatinya’.” 
Beliau berkata, “Aku mendengar Ubaid bin Umair berkata, 
‘Sesungguhnya mimpi para nabi adalah wahyuk Kemudian beliau 
membaca ayat, * Sesungguhnya aku melihat dalam tidurku bahwa aku 
menyembelihmu’.” (Qs. Ash-Shaaffaat(37): 152). 


& aIJI { Jl^> 4Jl JopS of dAJC* ( _ r J 1 ^p 

d ^ J\ LX X 'Xyi Za jrS f uw 

~ 

X tfli jk Jji fui ^ ji 

0 0 ^ 0 « « 

|^ 1 ^ « 1^1"" ° * * "'ll" x J 0 * V ' 

■oas* 5 j w a? ^ 


860. Dari Anas bin Malik bahwa neneknya, Mulaikah, 
mengundang Rasulullah SAW untuk suatu makanan (jamuan) yang 
dibuatnya, maka beliau SAW makan darinya lalu bersabda, 
“Berdirilah agar aku shalat mengimami kalian .” Aku berdiri menuju 
tikar kami yang telah hitam karena lama tidak dipakai, lalu aku 
memercikinya dengan air, lalu Rasulullah SAW berdiri, dan anak 
yatim'" bersamaku dan orang tua di belakang kami, beliau SAW 
shalat dua rakaat mengimami kami. 


e ✓ / 


bt, ptf jCf ^ ‘ Jli 3 Hjlp Sui J>\ ^ 

^lliL j*JC<j dip <Ul pUl Jjij 


111 dalam salah satu naskah disebutkan, “Dan anak yatim bersamaku... ” 


758 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




J o t* * /i 2 , £ . , o ^ o ✓✓ J o S * ' * . # 

CJL^jlj OjJ-^ 9 t_P*ajl <S^i ^jti •—*jIJjv 

✓ ^ x x / / 

. iri iu> £3 ;J5 litJi yj iriig £jf oAi 


861. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Aku datang sambil 
menunggang keledai, sedangkan aku pada saat itu hampir berusia 
baligh. Rasulullah SAW shalat mengimami manusia di Mina tanpa 
menghadap ke arah tembok. Aku lewat di hadapan sebagian shaf, lalu 
aku turun dan melepaskan keledai makan. Kemudian aku masuk ke 
dalam shaf, maka tidak ada seorang pun yang mengingkari aku atas 
perbuatan itu.” 


ife. *j& Jiij j x.j «£> ill jk j^f :cJi5 i-ate of 

<UJl 4 -SoIp ^ OJ^P JP j-*** Jl£>. s/1 

*UsJ ^ jJLj & jfc® ill fif :cili 
ifi:jva jJLj di Sii Jh> A j^ .o£Uif, IcJsi fir ji 

•Wi ii-f &' $ #£ cOi 5Ji JU' ^ A f ^ ^ 04 

.aiodi Jif > Ju: 


862. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, “Nabi SAW 
melakukan shalat Isya' pada tengah malam...”. Ayyasy berkata; 
Abdul A’la tel ah menceritakan kepada kami, Ma’mar telah 
menceritakan kepadaku dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah RA, dia 
berkata, “Rasulullah SAW shalat Isya' pada tengah malam hingga 
Umar berseru, ‘Kaum wanita dan anak-anak telah tidur’. Maka 
Rasulullah SAW keluar dan bersabda, ‘Sesungguhnya tidak ada 
seorang pun dari penduduk bumi yang melakukan shalat ini selain 
kalian’. Dan, tidak ada saat itu yang shalat kecuali penduduk 
Madinah.” 


FATHUL BAARI — 759 

kampungsunnah.org 



✓ ✓ / 0 . . 

*» It- * o* *\t t ' . x -'O j o ✓ S c * a ** . ©✓ O ^ 

43 Jl» a** c-ju^ (j-olp jj Cr^J^ 0^ 

* # 0 ' * * 

t^ju 'Jl5 4 -Ip ^ ls^ 5 <-5j-^j £* £r Jj 9 *^ :J^-j 

jiS alp (/ill *I*Ji ^ -oy^a o? is^~~ \-* £* ^°Jj 

, . jT < , a ' *. rn ' * * ai <• > ^ ^ ^ O- x 

a^V'J O^J 5 *J Crt^J 3 l/ 5 (^ (^ cc-l«a)l jj ^sp 

J^\j <_j^j V ^_a L >- liui (/_^gJ *1cJiisc* Ol 

:^d\ j Vj > jf fi 


863. Dari Abdurrahman bin Abis, “Aku mendengar Ibnu Abbas 
RA saat seorang laki-laki berkata kepadanya, ‘Apakah engkau turut 
keluar bersama Rasulullah SAW?’ Beliau berkata, ‘Benar, kalau 
bukan karena kedudukanku darinya maka aku tidak akan menyaksikan 
beliau —yakni karena keadaannya yang masih kecil— mendatangi 
bendera yang ada di dekal rumah Katsir bin Shalt kemudian 
berkhutbah. Kemudian mendatangi kaum wanita, lalu menasihati dan 
memerintahkan mereka agar bersedekah. Maka para wanita 
menjulurkan (mengarahkan) tangan mereka ke kalung (yang sedang 
mereka kenakan) lalu melemparkannya ke pakaian Bilal, kemudian 
beliau bersama Bilal datang ke rumah’.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab wudhunya anak kecil) Az-Zain bin A1 Manayyar berkata, 
“Imam Bukhari tidak menjelaskan hukumnya, karena apabila beliau 
menggunakan lafazh ‘disukai’, maka akan berkonsekuensi bahwa 
shalat. anak kecil yang dilakukan tanpa wudhu adalah sah hukumnya. 
Sedangkan apabila Imam Bukhari menggunakan lafazh ‘kewajiban’, 
maka konsekuensinya bahwa anak kecil akan mendapat siksaan akibat 
meninggalkan perbuatan itu. Oleh sebab itu, beliau menggunakan 
lafazh yang selamat dari segala konsekuensi tersebut. Hanya saja 
beliau tidak menyebutkan masalah mandi, karena sedikitnya ulama 
yang mewajibkannya bagi anak kecil, berbeda dengan wudhu. 
Kemudian Imam Bukhari menyebutkan sesudahnya tentang waktu 
dimana hal-hal tersebut menjadi wajib bagi anak kecil, beliau 
mengatakan, ‘Kapan diwajibkan atas mereka mandi serta bersuci’. 


760 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 





Tapi dalam hadits-hadits yang disebutkan di bab ini tidak ada 
penentuan tentang vvaktu yang dimaksud selain dalam hadits Abu 
Sa’id, yang secara implisit menyatakan bahwa mandi Jum’at tidak 
wajib bagi selain orang yang baligh, maka dapat disimpulkan bahwa 
kondisi baligh (dewasa) merupakan syarat mandi wajib.” 

Adapun riwayat yang dikutip oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi 
serta di-s/za/zz'/z-kannya, demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Khuzaimah dan A1 Hakim melalui jalur Abdul Malik bin Rabi’ bin 

Subrah dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi SAW, o^CaJi I 

Jii- (Ajarilah anak kecil shalat pada usia tujuh 

tahun dan pukullah mereka —karena meninggalkannya — pada usia 
sepuluh tahun), meski dapat dijadikan petunjuk dalam menetapkan 
waktu diwajibkannya wudhu bagi anak kecil, namun tidak ada yang 
berpendapat sebagaimana makna lahiriahnya kecuali sebagian ulama. 
mereka berkata, “Shalat menjadi wajib bagi anak kecil karena adanya 
perintah untuk memukul mereka apabila meninggalkannya, dimana ini 
merupakan sifat perkara yang wajib.” Inilah pendapat Imam Ahmad 
dalam salah satu riwayat dari beliau. Lalu A1 Bandaniji menyebutkan 
bahwa Imam Syafi’i mengisyaratkan ke arah itu. 

Sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa seseorang tidak 
diwajibkan shalat kecuali setelah baligh. Mereka mengatakan, 
“Adapun perintah untuk memukul hanyalah untuk membiasakan 
mereka (untuk melaksanakan shalat)”. A1 Baihaqi justeru menyatakan 
bahwa perintah tersebut telah mansukh (dihapus hukumnya) 

berdasarkan hadits, J&- ( Telah diangkat pena 

dari anak kecil hingga baligh), karena “mengangkat” mengharuskan 
adanya suatu penetapan sebelumnya. Pembahasan mengenai hal itu 
akan disebutkan pada pembahasan tentang Nikah. Penggunaan lafazh 

untuk anak yang berusia tujuh tahun dalam hadits tersebut 

"V 

sebagai bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa lafazh ini 
hanya digunakan untuk bayi, dan apabila telah mencapai usia tujuh 
tahun maka dinamakan ghulam, lalu apabila berusia sepuluh tahun 
dinamakan Yafi’. Hadits ini menyetujui perkataan A1 Jauhari, bahwa 
Shabiy adalah ghulam. 


FATHUL BAARI — 761 

kampungsunnah.org 



Dalam bab ini disebutkan tujuh hadits; Pertama, hadits Ibnu 
Abbas tentang shalat di kubur. Yang dimaksudkan adalah shalatnya 
Ibnu Abbas bersama mereka, sementara saat itu beliau belum 
mencapai usia baligh, sebagaimana dalilnya akan disebutkan pada 
hadits keliina. Pembahasan mengenai hadits ini akan diterangkan 
dalam pembahasan tentang A1 Jana’iz (jenazah). 

Kedua , hadits Abu Sa’id yang telah disebutkan sisi 
kesesuaiaimya dengan judul bab. Pembahasannya akan diterangkan 
dalam pembahasan tentang shalat Jum’at. 

Ketiga, hadits Ibnu Abbas tentang kisah beliau bermalam di 
rum ah Maimunah. Di daiamnya disebutkan wudhu Ibnu Abbas dan 
shalatnya bersama Nabi SAW, serta persetujuan Nabi SAW atas 
perbuatan Ibnu Abbas seperti tersirat dari sikap beliau SAW yang 
memindahkan Ibnu Abbas dan menempatkannya di sebelah kanannya. 
Hadits ini telah disebutkan dalam pembahasan tentang Thaharah 
(bersuci), melalui jalur yang sama seperti di tempat ini. Adapun sisa 
pembahasannya akan diterangkan dalam pembahasan tentang Al Witr 
(shalat witir). 

Keempat, hadits Anas tentang shaf anak yatim bersamanya di 
belakang Nabi SAW. Adapun kesesuaiannya dengan judul bab adalah 
bahwa lafazh yatim menunjukkan usianya yang masih kecil, sebab 
tidaklah dikatakan ‘yatim’ apabila telah dewasa (baligh), sementara 
Nabi SAW telah menyetujui perbuatan anak yatim tersebut. 

Kelima, hadits Ibnu Abbas tentang kedatangannya ke Mina serta 
perbuatannya yang lewat di antara shaf-shaf lalu masuk dalam shaf 
bersama mereka dan Nabi SAW tidak mengingkarinya. Di sini beliau 
mengatakan pula tentang mendekati usia baligh. Adapun 
pembahasannya telah diulas di bab-bab tentang sutrah (pembatas) 
bagi orang yang shalat. 

Keen am, hadits Aisyah tentang mengakhirkan shalat Isya' 
hingga Umar berkata, “Kaum wanita dan anak-anak telah tidur”. Ibnu 
Rasyid berkata, “Imam Bukhari memahami bahwa kaum wanita dan 
anak-anak yang tidur —seperti dikatakan oleh Umar— turut hadir di 
masjid. Namun hadits ini tidak tegas menyatakan hal itu, karena ada 
kemungkinan mereka tidur di rumah-rumah. Akan tetapi lafazh anak- 
anak bersifat umum, mencakup mereka yang tidur di rumah bersama 


762 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



ibunya atau bersama orang lain, dan mencakup pula anak-anak yang 
berada di masjid bersama ibunya.” 

Dalam bab berikutnya Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu 



Qatadah dari Nabi SAW, 


(Sesungguhnya aku 


berdiri untuk shalat.. .) Lalu di dalamnya disebutkan, h 



anak kecil, maka aku pun memperingan shalatku karena khawatir 
akan menyusahkan ibunya). Saat menjelaskan hadits ini —ketika 
membahas tentang jamaah— kami menyebutkan bahwa secara 
lahiriah anak kecil tersebut hadir bersama ibunya di masjid, sedangkan 
kemungkinan bahwa anak itu ditinggalkan oleh ibunya dalam keadaan 
tidur di rumahnya lalu ibunya menghadiri shalat jamaah di masjid, 
kemudian anak itu terbangun dan menangis, merupakan kemungkinan 
yang cukup jauh. Akan tetapi secara lahiriah dari apa yang beliau 
pahami bahwa memberi keputusan berdasarkan apa yang dilihat lebih 
utama daripada memberi keputusan berdasarkan perkiraan. 

Adapun penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan 
tentang Al Mawaqit (waktu-waktu shalat), hanya saja Imam Bukhari 
meriwayatkannya di tempat ini melalui jalur Ma’mar dan Syu’aib, tapi 
yang disebutkan hanyalah lafazh riwayat Ma’mar. Sedangkan lafazh 
riwayat Syu’aib beliau sebutkan pada bab berikutnya. 

Ketujuh, kemudian Imam Bukhari mengakhiri bab ini dengan 
hadits Ibnu Abbas mengenai perbuatannya yang ikut bersama Nabi 
SAW melakukan shalat hari raya, dimana saat itu beliau masih kecil. 
Pembahasan mendetail mengenai hadits ini akan diterangkan dalam 
pembahasan tentang "Main (shalat dua hari raya). Imam Bukhari 
menyebutkannya di bawah judul bab “Keluamya Anak-anak Menuju 
Tempat Shalat”. 

Timbul kemusykilan sehubungan dengan perkataan Imam 
Bukhari “shaf-shaf mereka”, karena secara lahiriah anak-anak kecil 
mempunyai shaf khusus. Persoalan ini dijawab dengan mengatakan 
bahwa maksud lafazh “shaf-shaf mereka” adalah keadaan mereka 
yang berdiri di shaf bersama orang dewasa. Kemudian apakah orang 
yang berdiri bersama anak kecil dalam shaf haras keluar untuk 
menjaga agar shalatnya tidak batal (sesuai pandangan yang melarang 
atau memakruhkan anak kecil berada dalam satu shaf dengan orang 


FATHUL BAARI — 763 


kampungsunnah.org 



dewasa). Secara lahiriah hadits Anas membolehkan anak kecil berada 
dalam satu shaf dengan orang dewasa, dan ini merupakan hujjah yang 
membantah mereka yang tidak memperbolehkannya secara mutlak di 
antara ulama madzhab Hambali. Imam Ahmad membolehkannya pada 
shalat simah dan tidak membolehkannya pada shalat fardhu, tapi 
pendapat ini tidak kuat." r 


162. Keluarnya Wanita Ke Masjid-masjid Pada Malam Harr dan 
Ketika Hari Masih Gelap 


'fLj & 3j» ill jI jL,j :cJii 4^ &\ && ^ 

it silt *t_3l fit 56U alsJb 

JW V, Jit ^ lit li : JUi iLj 

dula JjiLiJl Ol ij-J Lfc-S OjJUaj IjiliTj .aLjuJIj VI 

^ £ O & 


864. Dari Aisyah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW 
mengakhirkan pelaksanaan shalat Isya' hingga Umar bersera, ‘Kaum 
wanita dan anak-anak telah tidur’, maka Nabi SAW keluaV dan 
bersabda, ‘‘Tidak ada seorang pun dari penduduk bumi yang 
menunggunya [shalat ini] selain kalian Tidak ada yang shalat saat 
itu kecuali orang-orang di Madinah, dan mereka biasa melakukan 
shalat Isya' sejak hilangnya mega merah hingga sepertiga malam 
pertama.” 


112 Yang benar bahwa anak kecil boleh berada dalam satu shaf bersama orang dewasa, baik 
pada shalat fardhu maupun sunah, berdasarkan kedua hadits dari Anas dan Ibnu Abbas di bab 
ini. Pada dasamya shalat fardhu dan sunah memiliki hukum yang sama kecuali dalam hal-hal 
yang dikhususkan oleh dalil, sementara dalam masalah ini tidak ditemukan dalil yang 
melarang anak kecil berada dalam satu shaf dengan orang dewasa pada shalat fardhu, maka 
hukum keduanya mesti disamakan. 


764 — FATHUL BAAR1 

kampungsunnah.org 




o* s** if- f 4 ^ o* 

~ * S ** y* y» y” > 

.^j iylii j^nii Ji jii ^tjCj ^Ife-i ilt:jii jjt-j 


^ ui yji ^p Ji ^ juik; ^ j^i ^ zj\j 

* * ✓ ✓ / * 

& 

•f^j 


✓ > # / 


««.; 


865. Dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar RA, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda, “Apabila kaum wanita meminta izin kepada 
kalian di malam hari (untuk pergi) ke masjid, maka izinkanlah 
mereka.” 

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Syu’bah dari A1 A’masy, dari 
Mujahid, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. 


Keterangan Hadits : 

(Bab keluamya kaum wanita ke masjid di malam hari dan ketika 
hari masih gelap). Dalam bab ini disebutkan enam hadits yang 
semuanya telah dibahas, kecuali yang pertama dan kedua. 
Sebagiannya bersifat mutlaq (tanpa batasan) dari segi waktu, dan 
sebagiannya dibatasi pada malam hari atau saat hari masih gelap. 
Maka, hadits-hadits yang bersifat mutlak dipahami di bawah konteks 
hadits yang memiliki batasan ( muqayyad ). Para fuqaha dalam hal ini 
memberi perincian, sebagiannya akan disinggung kemudian. 

Hadits pertama di bab ini adalah hadits Aisyah tentang 
mengakhirkan waktu shalat Isya' hingga Umar berseru “kaum wanita 
dan anak-anak telah tidur”, dan ini telah diterangkan pada hadits 
keenam pada bab sebelumnya. Kedua , hadits Ibnu Umar tentang 
larangan mencegah wanita ke masjid. Ketiga, hadits Uramu Salamah 
tentang berdiamnya imam sejenak setelah salam hingga kaum wanita 
berbalik (pulang). Pembahasannya telah diterangkan pula pada empat 
bab yang lalu. Kcempat, hadits Aisyah tentang shalat Subuh ketika 
hari masih gelap serta kembalinya kaum wanita dengan menutup 
mukanya, yang telah dijelaskan dalam pembahasan tentang At 
Mawaqil (waktu-waktu shalat). Kelima, hadits Abu Qatadah tentang 
memperingan shalat ketika mendengar tangisan anak kecil demi 
kepentingan ibunya, yang telah diterangkan dalam pembahasan 


FATIIUL BAARI — 765 

kampungsunnah.org 




tentang Imam ah (imam). Keenam, hadits Aisyah tentang larangan 
bagi wanita Bani Isra'il untuk mendatangi masjid-masjid. Saya akan 
menyebutkan faidah-faidahnya setelah membahas hadits kedua, yakni 
hadits Ibnu Umar. 

^1 J^ilb b) (apabila kaum wanita minta 

izin kepada kamu di malam hari ke masjid ). Keb any akan perawi yang 

9 

menukil riwayat ini dari Hanzhalah tidak menyebutkan lafazh, JlUb 

(di malam hari), demikian pula diriwayatkan Imam Muslim dan 
selainnya. Sedangkan para perawi yang menukil dari Az-Zuhri 
berbeda mengenai lafazh tersebut. Imam Bukhari menyebutkannya 
setelah dua bab dari riwayat Ma’mar, Imam Muslim dari riwayat 
Yunus bin Yazid, Imam Ahmad dari riwayat Uqail, serta As-Sarraj 
dari riwayat A1 Auza’i, semuanya dari Az-Zuhri tanpa menyebutkan 
lafazh “ di malam hari”. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam 
Bukhari dalam pembahasan tentang An-Nikah dari Ali bin A1 Madini, 
dari Sufyan bin A1 Uyainah, dari Az-Zuhri. Dalam riwayat Abu 
Awanah dalam kitab Shahih-nya. dari Yunus bin Abdul A’la dari Ibnu 

Uyainah sarna seperti itu, akan tetapi di bagian akhir dikatakan, 

Jlilu (Yakni pada waktu malam hari). Kemudian dijelaskan oleh Ibnu 
Khuzaimah dari Abdul Jabbar bin A1 Alla' bahwa Sufyan bin Uyainah 
yang mengucapkan lafazh, ^ (yakni). Ibnu Khuzaimah 
meriwayatkan pula dari Sa’id bin Abdurrahman dari Ibnu Uyainah, ia 
berkata, J^b Jti (Nafi’ berkata, "Di malam hari. ”). Demikian 

juga riwayat Ibnu Khuzaimah dari Yahya bin Hakim dari Ibnu 
Uyainah, ia berkata, “Telah datang kepada kami seorang laki-laki lalu 

menceritakan riwayat dari Nafi, ia berkata, J^Ilb UJt 

* * + 

(Sesungguhnya itu adalah di malam hari)” Lalu Abdurrazzaq 
menyebutkan nama laki-laki yang dimaksud, dimana setelah 
menyebutkan riwayat tersebut dari Az-Zuhri, dia berkata, “Ibnu 
Uyainah berkata, bahwa Abdul Ghaffar telah menceritakan kepada 
kami—yakni Ibnu A1 Qasim- bahwasanya ia mendengar Abu Ja’far 
-yakni A1 Baqir- mengabaikan seperti ini dari Ibnu Umar. Ia 
mengatakan, Nafi’ -mantan budak Ibnu Umar- berkata kepadanya, 
‘Sesungguhnya yang demikian itu terjadi pada malam hari’.” 
Dikhususkannya malam hari adalah karena saat ini lebih tertutup. 


766 — FATHUL BAAR1 

kampungsunnah.org 



Tidak diragukan lagi bahwa hal ini berlaku apabila ’tidak 
dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah atau kerusakan bagi dari 
mereka. 


Imam An-Nawawi berkata, “Hadits ini dijadikan dalil bahwa 
wanita tidak keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suami, 
karena perintah untuk memberi izin ditujukan kepada para suami.” 
Perkataan An-Nawawi ditanggapi oleh Ibnu Daqiq A1 Id bahwa beliau 
menyimpulkannya dari makna implisit, sementara makna implisit di 
tempat ini bersifat khusus dan sangat lemah untuk dijadikan dalil. 
Akan tetapi bisa saja menjadi kuat dengan mengatakan, 
“Sesungguhnya masalah suami melarang wanita dalam 
tanggungannya merupakan perkara yang telah ditetapkan [dalam 
syariat], hanya saja dikaitkan dengan masjid untuk menjelaskan letak 
kebolehannya, maka pada selain itu tetap berlaku hukum yang telah 
ditetapkan.” 


Kesimpulannya, bahwa memberi izin tidak hanya dalam 
masalah yang wajib, sebab apabila hal itu berhubungan dengan hal-hal 
yang wajib maka “meminta izin” akan kehilangan maknanya. 
Meminta izin ini hanya berlaku apabila pihak yang memberi izin 
diberi hak untuk memilih antara mengizinkan atau melarang. 


/ J o. / * i/'# A 

yS- jp 4 *jU 


(diriwayatkan pula oleh 


Syu’bah dari Al A’masy dari Mujahid dari Ibnu Umar) A1 Mizzi 
menyebutkan dalam kitab Al Athraaf dengan mengikuti Khalaf dan 
Abu Mas’ud, bahwa riwayat Syu’bah ini tercantum setelah riwayat 
Warqa' dari Amr bin Dinar, dari Mujahid, dari Ibnu Umar terhadap 
hadits di atas. Namun saya tidak menemukan hal itu pada satu pun di 
antara riwayat-riwayat yang sampai kepada kami dari Imam Bukhari 
di tempat ini. Bahkan riwayat yang dimaksud disebutkan setelah 
riwayat Hanzhalah dari Salim, yang mana sanad lengkapnya 
(maushul) telah disebutkan oleh Imam Ahmad, dia berkata, 
“Muhammad bin Ja’far telah menceritakan kepada kami, dia bdrkata, 
‘Syu’bah telah menceritakan kepada kami...’.” Lalu disebutkan hadits 
dengan disertai tambahan, seperti yang akan kami terangkan. 


Memang benar Imam Bukhari telah mengutip riwayat Warqa' di 
bagian awal pembahasan tentang shalat Jum’at dengan lafazh, 

Jlilb $.UJJ IBerilah izin kepada kaum wanita pada malam 


FATHUL BAARI — 767 

kampungsunnah.org 



hari (untuk pergi) ke masjid-masjid), tapi tidak disebutkan sesudahnya 
sanad yang mendukungnya ataupun yang lainnya. Imam Muslim telah 
menyepakatinya dalam menukii hadits itu dan jalur ini, seraya 
menambahkan, “Seorang putra beliau -yang bemama Waqid- berkata 
kepadanya, ‘Jika demikian, mereka akan menjadikannya sebagai 
alasan’.” Ia berkata, “Beliau (Ibnu Umar) memukul dada anaknya itu 
dan berkata, ‘Aku menceritakan kepadamu dari Rasulullah SAW lalu 
engkau mengatakan tidak’. Tapi saya tidak melihat kisah ini di antara 
jalur-jalur riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Sementara 
sikap penulis kitab Al Umdah memberi asumsi yang berbeda 
dengannya.” 


Tidak seorang pun di antara pensyarah Shahih Bukhari yang 
menyinggung pembahasan masalah tersebut, dan saya mengira Imam 
Bukhari meringkasnya karena adanya perbedaan mengenai nama putra 
Abdullah bin Umar dalam kisah ini. Imam Muslim meriwayatkan 
melalui jalur lain dari Ibnu Umar, seraya menyebutkan bahwa putra 
Ibnu Umar yang dimaksud adalah Bilal. Beliau meriwayatkannya dari 
jalur Ka’ab bin Alqamah, dari Bilal bin Abdullah bin Umar, dari 


bapaknya dengan lafazh, .j^JilsLt (it t iji£J Si 

. 1 * y 

s * S i» y 11 ^ y y y 

4jst} :<Jbb Jtfi (Janganlah kalian mencegah wanita untuk 


mendapatkan keberuntungan mereka dari masjid-masjid apabila 
mereka minta izin kepada kamu. Bilal berkata, “Demi Allah, kami 
akan mencegah mereka."). (Al Hadits). 


Ath-Thabrani meriwayatkan melalui jalur Abdullah bin 
Hubairah dari Bilal bin Abdullah sama seperti itu, lit lit cJii 

*■& “voi f (Aku berkata, “Adajmn aku tetap akan 


melarang keluargaku [istrikuj. Barangsiapa yang mau, silakan 
melepaskan keluarganya [istrinya]). Sementara dalam riwayat Yunus 
dari Ibnu Shihab Az-Zuhri dari Salim, sehubungan dengan hadits ini, 

dia berkata, “Bilal bin Abdullah berkata, ist) (Demi Allah, 

sungguh kami akan melarang mereka)" Sama sepertinya dalam 
riwayat Uqail yang dikutip Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad menukii 
pula dari riwayat Syu’bah, dari Al A’masy, “Salim atau sebagian anak 
beliau (Ibnu Umar) berkata, ‘Demi Allah, kami tidak membiarkan 
mereka menjadikannya sebagai alasan’.” (Al Hadits). 


768 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah bahwa pelaku 
kisah yang dimaksud adalah Bilal, karena pemyataan ini telah 
diriwayatkannya sendiri serta dari riwayat saudaranya yang bemama 
Salim, dan tidak ada perbedaan riwayat dari keduanya mengenai hal 
ini. Adapun riwayat yang terakhir tidak kuat, karena adanya unsur 
keraguan. Di samping itu, saya tidak pemah melihat di antara riwayat- 
riwayat dari Al A’masy maupim gurunya (Mujahid) tentang nama 
putra Ibnu Umar yang dimaksud. Riwayat ini telah dikutip Imam 
Ahmad melalui jalur Ibrahim bin Muhajir dan Ibnu Abi Najih serta 
Laits bin Abi Sulaim, sernuanya dari Mujahid, dan tidak ada seorang 
pun di antara mereka yang menyebutkan nama pelaku kisah. 


Apabila riwayat Amr bin Dinar dari Mujahid yang menyebut 
nama Waqid terbukti akurat, maka kemungkinan peristiwa itu dialami 
langsung oleh masing-masing mereka, baik dalam satu kesempatan 
maupun pada kesempatan yang berbeda. Lalu Ibnu Umar menjawab 
keduanya dengan jawaban yang sesuai dengan kondisi masing- 
masing. Pandangan ini didukung oleh perbedaan penukilan mengenai 
jawaban Ibnu Umar. Dalam riwayat Bilal yang dikutip oleh Imam 

Muslim disebutkan, JaS 4-4 li lL> 4-** X* 4^ 


(Abdullah menghadap kepadanya lalu mencelanya dengan celaan 
yang buruk, yang belurn pemah aku mendengarnya mencela seperti 
itu sama sekali). 


Kemudian Abdullah bin Hubairah menjelaskan celaan tersebut 
seperti dikutip oleh Ath-Thabrani, yakni dilaknat sebanyak tiga kali. 

Sementara dalam riwayat Za'idah dari Al A’masy, : J\S) ojpSti 

(Beliau membentaknya dan berkata, “Celakalah engkau”). Ath- 
Thabrani menukil pula dari Ibnu Numair dari Al A’masy, wLL Jii 

Jiij (Semoga Allah melakukan terhadapmu apa yang hendak 

dilakukan-Nyd). Hal senada diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari 
riwayat Isa bin Yunus. Lalu dalam riwayat Imam Muslim dari Abu 

Mu’awiyah disebutkan, ( Maka beliau menghardiknyd). Dalam 


riwayat Abu Daud dari Jarir, 4—* {Beliau mencelanya dan 

marah ). 

Kemungkinan Bilal yang memulai hal itu, oleh sebab itu 
dijawab dengan celaan yang dalam hal ini ditafsirkan dengan laknat. 


FATHUL BAARI — 769 

kampungsunnah.org 



Sementara yang mengemukakannya adalah Waqid, oleh sebab itu 
dijawab dengan ucapan “celaka” disertai mendorong dadanya. Rahasia 
hal ini adalah, bahwasanya Bilal telah menolak berita dari Nabi SAW 
dengan pendapatnya tanpa menyebutkan alasan penolakan. Lalu 
Waqid menyetujuinya namun ia menyebutkan alasannya, yakni 
dijadikan dalih oleh kaum wanita. Seakan-akan ia mengatakan hal ini 
setelah melihat kerusakan sebagian wanita saat itu, dengan didorong 
oleh rasa cemburu. Hanya saja Ibnu Umar mengingkari perbuatannya 
karena sikapnya yang terlalu lancang menolak hadits. Seandainya 
tidak demikian, seperti dia berkata, “Sesungguhnya zaman telah rusak 
dan berabah, lalu sebagian mereka mungkin menampakkan untuk 
datang ke masjid namun menyembunyikan tujuan lain”, maka 
kemungkinan besar sikapnya tidak akan diingkari. Hal inilah yang 
diisyaratkan oleh Aisyah, seperti yang disebutkan dalam hadits 
terakhir. 

Pelaiaran vane dapat diambil : 

Kit a dapat mengambil pelajaran dari sikap Ibnu Umar yang 
mengingkari anaknya, di antaranya: 

1. Memberi hukuman yang setimpal kepada mereka yang 
membantah Sunnah berdasarkan pendapatnya semata, atau 
orang berilmu yang membantah dengan dorongan hawa 
nafsunya. 

2. Hendaknya setiap individu membina akhlak anaknya meskipun 
telah tumbuh dewasa, apabila ia mengucapkan hal-hal yang 
tidak pantas. 

3. Bolehnya menghukum dengan car a tidak berbicara dengan 
orang yang dihukum. Telah diriwayatkan dalam riwayat Ibnu 

Abi Najih dari Mujahid yang dikutip oleh Imam Ahmad, 4AS' lii 

oli Ji*- {Maka ia tidak diajak berbicara oleh Abdullah 

hingga meninggal). Hal ini apabila akurat maka kemungkinan 
salah satu dari keduanya meninggal tidak lama setelah kejadian 
itu. 


770 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




163. Manusia Menunggu Imam yang Alim Berdiri 


of * i 


jXj 4 & iUi '^ 3 i £j'j CL. 01 ojikJl C-L X ^ 
til jju-j 4ip aJJI 451 JfrC-Ill 01 
°y»j jju-j a4p 4 JJI aJOI Jjl>3 4-3 j 3^>^Xl of j^X 

j a4p 451 ls ^ 3 4l55 <J, j^j ^53 ti^i 45l c-t-i L» ( j> 

.JO 


866. Dari Hindim binti A1 Hants bahwa Ummu Salamah (istri 
Nabi SAW) mengabarkan kepadanya, “Sesungguhnya wanita-wanita 
pada masa Rasulullah SAW apabila selesai salam shalat fardhu, 
mereka berdiri sementara Rasulullah SAW dan jamaah laki-laki tetap 
di tempatnya hingga waktu yang dikehendaki Allah. Apabila 
Rasulullah SAW berdiri, maka kaum laki-laki pun berdiri.” 


£4*41 (JUaJ jX-j 4Jip 451 ^a 451 J y/j 015" 01 :cJU» 4 sjIp ji- 

^441 y* yijtu L* yfrbjjy oUii^a C-C-Jl i-J y OXfi 


867. Dari Aisyah, dia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW 
melakukan shalat Subuh maka kaum wanita pulang sambil menutupi 
wajah mereka dengan kain-kain, mereka tidak dapat dikenal karena 
hari masih gelap”. 


o / ✓ 


{ JL> 451 J jLj Jli : Jl 5 ‘Jie- UjCJW oifi J> 451 jlp 
£ a_*»li> 1^4 01 -bjl Uu etjCsdl ^J\ ^j£)i ^\ *j»Xj a 1 p 451 

,4>f ^Ip ji>f of ^l>- yjX* yi ^tail i-X 


FATHUL BAARI — 771 

kampungsunnah.org 



868. Dari Abdullah bin Abu Qatadah A1 Anshari, dari bapaknya, 
dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya aku 
berdiri shalat sedang aku ingin memperpanjangnya, lalu aku 
mendengar tangisan anak kecil, maka aku memperingan shalatku 
karena aku tidak ingin menyusahkan ibunya 


Sin 5I31J^3 iijM y :cjii iDi ^3 ^ 

iJs. jji>i tcj nnn nr ^£j ftCSi n ±-3 

/ ^ ^ * 

.JJJ :cJli ^31 :S3U3 


869. Dari Amrah, dari Aisyah F A, dia berkata, “Seandainya 
Rasulullah SAW mengetahui apa yang dilakukan oleh wanita-wanita, 
niscaya beliau akaxi melarang mereka sebagaimana wanita-wanita 
Bani Isra'il telah dilarang.” Aku berkata kepada Amrah, “Apakah 
mereka telah dilarang?” Beliau menjawab, “Benar.” 


Keterangan Hadits: 


Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits-hadits yang 
membolehkan kaum wanita rnenghadiri shalat berjamaah bersama 

laki-laki secara mutlak, yaitu hadits Ummu Salamah, bi *43 01 


j*il>3 Q* 4M 4il Jj-^3 c^3 o^CaIi {Sesungguhnya 


kaum wanita apabila salam dari shalat, mereka berdiri dan 
Rasulullah SA W tetap di tempatnya ). Pembahasannya telah dijelaskan 

* * t> 

pada bagian akhir tentang sifat shalat. Kemudian hadits Aisyah, Oif DJ 


oi r j Ls ^wdSi ^JLaJ *Ui -aIji J 


{Sesungguhnya Rasulullah SAWbiasa shalat Subuh, lalu kaum wanita 
kembali dengan menyelimuti [menutup] kepalanya), yang telah 
dijelaskan pada pembahasan tentang Al Mawaqit (waktu-waktu 

shalat). Selanjutnya hadits Abu Qatadah, o*>Caii Js 


{Sesungguhnya aku berdiri dalam shalat...), lalu disebutkan di 
dalamnya, 4f Js- jfaA d\ {Maka aku 


772 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 




memperingkas shalatku karena tidak suka memberatkan ibunya), 
pembahasannya juga tel ah disebutkan padabab-bab tentang Imarnah. 


Ibnu Daqiq A1 Id berkata, “Hadits-hadits tersebut berlaku bagi 
semua wanita, hairy a saja para ulama telah mengkhususkan dengan 
beberapa syarat, di antaranya; tidak memakai wangi-wangian 
(parfum), hal ini disebutkan langsung dalam sebagian riwayat dengan 

lafazh, jsryOj (Hendaknya mereka keluar tanpa memakai 


wangi-wangian). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu 
Khuzaimah dari Abu Hurairah, dan Ibnu Hibban dari Zaid bin Khalid, 

yang di awalnya disebutkan, *si -UrCJ> Si ( Janganlah 


kalian mencegah hamba-hamba perempuan Allah (mendatangi) 
masjid-masjid Allah). Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Zainab 

(istri Ibnu Mas’ud), Q> lit ( Apabila salah 


seorang wanita di antara kalian datang ke masjid, maka janganlah ia 
menyentuh [memakai] wang-wangiari).” Ibnu Daqiq A1 Id juga 
mengatakan, “Termasuk harum-haruman juga semua yang semakna 
dengannya, karena sebab larangan memakai harum-haruman adalah 
dapat menimbulkan rangsangan. Maka segala yang serupa dengannya 
memiliki hukum yang sama; seperti memakai pakaian yang indah, 
perhiasan yang nampak, dandanan yang mencolok, demikian pula 
halnya bercampur-baur dengan laki-laki.” 


Sejumlah ulama madzhab Maliki membedakan antara hukum 
wanita yang masih muda dengan yang tidak muda lagi. Namun hal ini 
perlu dianalisa lebih lanjut, kecuali apabila kekhawatiran ini dari 
mereka sendiri. Sebab apabila seorang wanita belia tidak mengenakan 
hal-hal tersebut dan menutup dirinya, maka tidak dikhawatirkan akan 
menimbulkan fitnah, khususnya pada waktu malam. 

Dalam sebagian jalur periwayatan hadits ini serta hadits lainnya 
disebutkan bahwa shalatnya wanita di rumah adalah lebih ritama 
daripada shalatnya di masjid, sebagaimana riwayat Hubaib bin Abi 



{Janganlah kalian mencegah wanita-wanita kalian mendatangi 
masjid-masjid, dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka). 
Diriwayatkan oleh Abu Daud dan di-shahih-kan oleh Ibnu 
Khuzaimah. Dalam riwayat Imam Ahmad serta Ath-Thabrani dari 


FATHUL BAARI — 773 

kampungsunnah.org 



hadits Ummu Humaid As-Sa’idiyah, <&£■ <#i Jb> ill $ 

^ iLitSCoj tcJU p 43 :Jt3 .ihu s^CoJl Lo»i ^ij tdl Vj :cJUs j^Lij 

^ Of dbj**- ^ di3^ Of s4^ S^ - 

dJUji 4^tU> ^ &$yCflj itiUjS 4 j?u~* ^ dkfjCp [y* d3J ^ 3ij'3 ^ tiliSCfj 

e / / 

itCa^dl J^tlO ^gj ipj%& °ja eJU ^2- (Bahwasanya ia datang kepada 


Rasulullah SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 
suka shalat bersamamu. ’’ Beliau bersabda, “Aku telah 
mengetahuinya. Shalatmu di ruanganmu [khusus antuk shalat] lebih 
baik daripada shalatmu di kamarmu, shalatmu di kamarmu lebih baik 
daripada shalatmu di rumahmu, dan shalatmu di rumahmu lebih baik 
daripada shalatmu di masjid kaummu, lalu shalatmu di masjid 
kaummu lebih baik daripada shalatmu di masjid yang umum. ”}. 
Sanad riwayat yang dinukil oleh Imam Ahmad adalah hasan. Hadits 
ini memiliki riwayat pendukung dari hadits Ibnu Mas’ud yang 
diriwayatkan oleh Abu Baud. 


Alasan mengapa shalat di tempat yang tersembunyi lebih utama, 
adalah karena rasa aman dari fitnah di tempat seperti itu benar-benar 
terwujud. Hal ini semakin dipertegas setelah muncul perilaku yang 
tidak baik dari sebagian wanita, seperti menampakkan perhiasan dan 
berdandan. Atas dasar inilah maka Aisyah mengatakan apa yang telah 
beliau katakan. 


Sebagian ulama berpegang dengan perkataan Aisyah untuk 
melarang kaum wanita secara mutlak datang ke masjid. Tapi hal ini 
perlu diteliti, karena hal tersebut tidak memiliki pengaruh dalam 
merubah suatu hukum. Sebab Aisyah mengaitkannya dengan suatu 
syarat berdasarkan dugaan semata, dimana beliau berkata, “ Kalau 
beliau SAW melihat... niscaya akan melarang Maka dikatakan 
kepadanya, “Beliau SAW tidak melihatnya dan tidak pula 
melarangnya, sehingga hukumnya tetap sebagaimana semula”: 
Bahkan Aisyah send in tidak tegas melarang, meski perkataannya 
memberi asumsi bahwa beliau condong melarang wanita keluar untuk 
pergi ke masjid. Di samping itu, sungguh AJlah SWT telah 
mengetahui apa yang akan dilakukan oleh kaum wanita di kemudian 
hari, namun Allah SWT tidak mewahyukan kepada Nabi-Nya untuk 
melarang mereka pergi ke masjid. Seandainya perbuatan yang mereka 


774 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 



lakukan itu mengharuskan adanya larangan bagi mereka untuk pergi 
ke masjid, tentu hal itu lebih pantas lagi bila dijadikan sebab untuk 
melarang mereka keluar ke tempat lain, seperti ke pasar. Sebenamya 
perilaku yang tidak baik itu hanyalah dilakukan sebagian wanita 
bukan keseluruhannya, sehingga apabila larangan tersebut menjadi 
suatu keharusan, maka dibatasi pada mereka yang berperilaku tidak 
baik saja. Lebih tepatnya adalah memperhatikan apa yang 
dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan dan segera menjauhinya 
berdasarkan isyarat sabda Nabi SAW yang melarang memakai harum- 
haruman serta berdandan, demikian pula pembatasan pada waktu 
malam. 

Perkataan Aisyah dalarn hadits terakhir di bab ini 
“Sebagaimana dilarangnya wanita-wanita Bani Isra'iF, serta 
perkataan Amrah “Benar” ketika menjawab pertanyaan Yahya bin 
Sa’id, mengindikasikan bahwa Amrah tidak menerima hal itu 
Iangsung dari Aisyah, bahkan mungkin ia menerima dari selain 
Aisyah. Hal itu telah tercantum pada riwayat Urwah dari Aisyah 
dengan jalur mauquf (tidak sampai pada Nabi SAW), seperti dikutip 
oleh Abdurrazzaq dengan sanad shahih, yang mana lafazhnya, 
“Biasanya wanita Bani Isra’il membuat kaki-kaki dari kayu agar 
mereka dapat menampakkan diri kepada kaum laki-laki di masjid- 
masjid, maka Allah mengharamkan atas mereka masjid-masjid, serta 
dicampakkan kepada mereka haid .” Hadits ini meski memiliki jalur 
mauquf, namun hukumnya sama seperti riwayat marfu ’ (Iangsung dari 
Nabi SAW), karena perkara seperti ini tidak dikatakan berdasarkan 
pendapat semata. 113 Keterangan serupa telah diriwayatkan pula oleh 

Abdurrazzaq dengan sanad shahih dari Ibnu Mas’ud, yang saya 
sebutkan di awal pembahasan tentang Haid. 


113 Perkataan ini kurang tepat, adapun yang lebih mendekati kebenaran adalah bahwa beliau 
tidak menerima Iangsung dari Nabi SAW apa yang disebutkannya tentang Bani Isra'il. Faktor 
yang mendukung kesimpulan ini tampak pada perkataannya, “ Dan dicampakkan kepada 
mereka haid". Padahal haid telah ada pada masa Bani Isra'il dan bahkan sebelum Bani Isra'il. 
Telah diriwayatkan melalui jalur shahih dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda kepada 
Aisyah ketika haid saat haji Wada’, “Sesungguhnya ini merupakan perkara yang telah 
ditetapkan oleh Allah kepada anak-anakperempuan keturunan Adam." Adapun pembicaaan 
mengenai atsar Ibnu Mas’ud sama seperti pembahasan atsar Aisyah. Wallahu a ’lam. 


FATHUL BAARI — 775 

kampungsunnah.org 




Catalan 


Dalam riwayat Karimah, setelah hadits kedua bab “Keluamya 
Wanita ke Masjid-masjid di Malam Hari dan Ketika Hari Masih 
Gelap,” beliau menyelinginya dengan bab “Manusia Menunggu Imam 
Ahli Ilmu Berdiri”, demikian pula yang terdapat pada naskah Ash- 
Shaghani. Tapi hal ini tidak dapat dijadikan pegangan, karena tidak 
ada kaitannya dengan pembahasan di tempat ini. Bahkan, bab serupa 
tel ah disebutkan di antara bab-bab tentang Imam ah. 


164. Wanita Shaiat di Belakang Laki-laki 


a ^ i • ' s. a a as V e £• / 

..(_£jJi ^ 

" ** * * * 

Ji : Jli . ^jJL 01 J-5 \jz~~i j <u-;L-J 


^ ol ji a>1; btr &j> 01 -pa 

JO 


^ ? 




? * r. * 


870. Dari Az-Zuhri, dari Hindun binti Ai Harits, dari Ummu 
Salamah RA, dia berkata, “Biasanya Rasulullah SAW apabila salam, 
maka kaum wanita berdiri ketika beliau selesai salam. Sementara 
beliau berdiam sejenak di tempatnya sebelum berdiri”. Dia (Ummu 
Salamah) berkata, “Kami beranggapan ~walla.hu a ‘lam- bahwa yang 
demikian itu agar kaum wanita kembali sebelum salah seorang dari 
kaum laki-laki mendapati mereka.” 


jX-3 & ^ 5UI && J 

** - * * 




I X t . <• Bi / ^ 4 V ^ ^ B — . Bi / S' r B<* . 


871. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, “Nabi SAW shaiat di 
rumah Ummu Sulaim, maka aku berdiri bersama anak yatim di 
belakang beliau dan Ummu Sulaim di belakang kami.” 


776 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 





Keterangan Hadits : 

(Bab wanita shalat di belakang laki-laki ). Dalam hadits Ummu 
Salamah disebutkan tentang diamnya Nabi SAW setelah salam, 
sebagaimana yang telah dijelaskan. Adapun kesesuaiannya dengan 
judul bab adalah apabila shaf wanita berada di depan shaf laki-laki 
atau di depan sebagian shaf laki-laki, maka saat mereka berbalik 
[pulang] pasti akan melewati atau melangkahi jamaah laki-laki, 
sementara hal ini telah dilarang. 

Disebutkan pula hadits Anas tentang Ummu Sulaim yang shalat 
di belakang dia dan anak yatim. Kesesuainnya dengan judul bab 
sangat jelas, sebagaimana yang telah disebutkan pada akhir 
pembahasan tentang shaf (barisan shalat). 


165. Kaum Wanita Segera Berbalik [Pulang] dari Shalat Subuh 
serta Singkatnya Waktu Mereka di Masjid 


(JlUj oir jJC-j p 4U1 JiLp 4)1 J jL'j DI l4U1 aIsjLp 

jl ^piiJl ^jA V ^ 

- - - ^ " VW ' 

. o ✓ £ >> o > 
I 1 ^ , m > 




872. Dari Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW shalat Subuh 
ketika hari masih gelap, maka kaum wanita mukminin berbalik 
[pulang] dan mereka tidak dikenali karena gelap, atau sebagian 
mereka tidak mengenal sebagian yang lain. 


166. Wanita Minta Izin Kepada Suaminya Untuk Keluar ke 

Masjid 


*1 cP y 4 & M J ^ & 

x " e ✓ . . 0 f O o • . 


X / 


FATHUL BAAR1 — 777 

kampungsunnah.org 




873. Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, dari Nabi SAW, 
“Apabila wanita salah seorang di antara kamu minta izin, .maka 
janganlah ia mencegahnya.” 


Keterangan Hadits : 

(Bab wanita minta izin kepada suaminya untuk keluar ke 
masjid) Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar, dan 
pembahasannya baru saja dijelaskan. Akan tetapi Imam Bukhari 
menukilnya di tempat ini melalui jalur Yazid bin Zurai’ dari Ma’mar, 
yang tidak ada di dalamnya pembatasan dengan “masjid”. Hanya saja 
Ai Ismaili meriwayatkan melalui jalur ini dengan menyebut masjid. 
Demikian pula Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdul A’la dari 
Ma’mar dengan memberi tambahan. Adapun kandungan judul bab 
adalah bolehnya wanita keluar [rumah] dengan seizin suaminya, 
sebagaimana yang telah dijelaskan. 


Wanita Shalat di Belakang Laki-Laki. 114 


& Jill Jb Jt :Ju j J, -J. 

•i* &{' * 0 * ° *-'■ 


874. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, “Nabi SAW shalat di 
rumah Ummu Sulaim, maka aku berdiri bersama anak yatirn di 
belakang beliau, dan Ummu Sulaim di belakang kami.” 


1,4 Judul bab ini telah disebutkan sebelumnya pada bab nomor 164. Demikian pula dengan 
kedua hadits di bab ini, telah disebutkan di tempat itu dengan nomor hadits 870 dan 871. 
Dengan demikian, pengulangan teijadi pada judul bab sekaligus haditsnya. Namun 
pengulangan ini tidak tercantum dalam salah satu naskah Shahih Bukhari. 


778 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 







:cJlS ilJl Cil. jQ cJj Jl* *Je U jijJl 

* ✓ «* / ✓ 

s ^aij f.d)! jJC. 13! jiil-j 4lip lUl ( _ ? Cs> <Ui J jLj 015" 

4 ® / / ^ p / ✓ / /• > J 

J « / / » . .. <* _,<* . f I 0„ 1# O /• . ^ -X"® * / 0.0 ✓ 

<1)1 J~ C5y :J>J .fji U> Jj !^~~J 

5i.( ‘j&jt of j$ *clii a>? \£s oir iu> of -j&f 


875. Dari Az-Zuhri, dari Hindun binti Ai Harits, dari Umrau 
Salamah RA, dia berkata, “Biasanya Rasulullah SAW apabila salam, 
maka kaum wanita berdiri ketika beliau selesai salam. Sementara 
beliau berdiam sejenak di tempatnya sebelum berdiri.” Dia (Ummu 
Salamah) berkata, “Kami beranggapan -wallahu a 'lam- bahwa yang 
demikian itu agar kaum wanita kembali sebelum salah seorang dari 
kaum laki-laki mendapati mereka.” 


Penutup 

Bab-bab tentang sifat shalat Nabi SAW hingga pembahasan ini 
telah mencakup hadits-hadits marfu’ (langsung dari Nabi SAW) 
sebanyak seratus delapan puluh hadits, yang disebutkan tanpa sanad 
lengkap (mu ’allaq ) di antaranya sebanyak tiga puluh delapan hadits, 
sementara sisanya memiliki sanad lengkap (maushul). Hadits yang 
terulang padanya serta pada pembahasan sebelumnya sejumlah seratus 
lima hadits, termasuk di dalamnya semua hadits mu ’allaq kecuali tiga 
hadits, ditambah dengan tujuh puluh hadits maushul. 

Hadits yang tidak mengalami pengulangan sejumlah tujuh puluh 
lima, termasuk di dalamnya tiga hadits mu ’allaq. Imam Muslim turut 
meriwayatkannya kecuali tiga belas hadits, yaitu: Hadits Ibnu Umar 
tentang mengangkat tangan ketika bangkit dari dua rakaat, hadits Anas 
tentang larangan mengangkat pandangan dalam shalat, hadits Aisyah 
tentang menengok adalah pencopetan yang dilakukan syetan, hadits 
Zaid bin Tsabit tentang membaca surah Al A’raaf pada shalat 
Maghrib, hadits Anas tentang seorang laki-laki yang membaca surah 
“Qul Huwallahu AhacT dan ia termasuk hadits mu ’allaq, hadits Abu 
Bakrah tentang ruku’ sebelum sampai shaf, hadits Abu Hurairah 


FATHUL BAARI — 779 

kampungsunnah.org 





tentang imam mengumpulkan membaca tasmi’ dan tahmid, hadits 
Rifa’ah tentang ucapan saat i’tidal, hadits Abu Sa’id tentang 
rnengeraskan ucapan takbir, hadits Ibnu Umar tentang sunah duduk 
saat tasyahud, hadits Ummu Salamah tentang wanita segera keiuar 
setelah salam, hadits Abu Hurairah tentang imam tidak shalat sunah di 
tempatnya, dan ia tergolong hadits mu ’allaq, dan hadits Uqbah bin A1 
Harits tentang pembagian emas batangan. 

Terdapat pula di dalamnya atsar-atsar yang hanya sampai pada 
sahabat serta selain mereka sejumlah enam belas atsar, tiga di 
antaranya memiliki sanad lengkap (maushul), yakni; hadits Abu Yazid 
Amr bin Salamah tentang kesesuaiannya dengan hadits Malik bin A1 
Huwairits mengenai sifat shalat, hadits Ibnu Umar tentang shalatnya 
yang duduk bersila, hal ini disebutkan oleh Imam Bukhari di sela-sela 
hadits beliau tentang sunah duduk tasyahud, serta hadits tentang 
perbuatan beliau yang mengeijakan shalat sunah di tempat ia 
melakukan shalat fardhu. Adapun atsar-atsar lainnya disebutkan tanpa 
sanad lengkap {mu’allaq). Hanya Allah yang lebih mengetahui 
tentang kebenaran, kepada-Nya kita kembali dan berteduh. Maha suci 
Allah dari apa yang mereka sifatkan, segala puji bagi Allah Tuhan 
semesta alarn. 

* *-v->j ill -* * 


780 — FATHUL BAARI 

kampungsunnah.org 





